Dewi Rossalia, M.Pd. dkk 


SUSHUM 2016 


INFORMASI TERKINI + STRATEGI LOLOS SBMPTN 2016 
PANDUAN MEMILIH JURUSAN + MENDAPATKAN BEASISWA 
FULL RINGKASAN MATERI SUPERLENGKAP 

FULL SOAL DAN PEMBAHASAN SUPERLENGKAP 

PREDIKSI + PEMBAHASAN TERAKURAT 


Verbal, Numerikal, & Figural, Matematika Dasar, 
Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, 


Sejarah, Geografi, Sosiologi, & Ekonomi 


BONUS CD 


= SOFTWARE CBT SBMPTN 2016 

= SOFTWARE CBT UN 2016 

= APPS ANDROID CBT SBMPTN 2016 
= APPS ANDROID CBT UN 2016 

= APPS ANDROID TOEFL CMEDIA 

= BANK SOAL SBMPTN 12 TAHUN 


=" BANK SOAL UN 12 TAHUN 
= EBOOK TOEFL MASUK PTN 


BIG BOOK 
SBMPTNSOSHUM2016 


Penulis: Dewi Rossalia, M.Pd., Moch. Amin Mukhyiddin, Lusi Susilawati, Nurul Hudha, 
Alvina Kusuma, Muh. Amien, Adip M.S., Estiwi R.P., Yuli Pratiwi, Triyani, D. C. 
Ningsih, 

Penyunting: Ariesa E.D. 

Proofreader: Arman Herlambang 

Ilustrasi; Nunu's Studio 

Layout: Nunu's Studio 

Desain cover: Imam Himawan 

Diterbitkan pertama kali oleh: Penerbit Cmedia 

Imprint KawanPustaka 


Redaksi: 

Pesona Khayangan CN 9, Kota Depok, 16411 
Telp. (021) 77822087 

Faks. (021) 7707129 

E-mail: redaksi@penerbitcmedia.com 
Website: www.penerbitcmedia.com 


Distributor: 

KAWAHmedia 

Jl. M. Kahfi Il, No.12A, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12640 
Telp. (021) 78881000, ext. 120, 121, 122 

Faks. (021) 78882000 

E-mail: kawahmedia@gmail.com 


Cetakan Pertama, 2015 
Hak cipta dilindungi undang-undang 


Katalog Dalam Terbitan (KDT) 


Dewi Rossalia, M.Pd., dkk. 
Big Book SBMPTN Soshum 2016; Penyunting, Ariesa E.D. —Cet. 1.—Jakarta: Cmedia, 2015 
liv + 730 him: 26 cm 


ISBN 978-602-1609-99-6 


1. Big Book SBMPTN Soshum 2016 l. Judul 
ll. Ariesa E.D. Ill. Seri 
370 


Jika Anda menemukan kesalahan cetak, cacat produk, atau kesalahan lain dalam buku ini, silakan 
kontak kami, atau kembalikan kepada kami untuk kami ganti. 


(RX) 
SBMPTN 
| | seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


PRAKATA 


Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau disingkat SBMPTN merupakan 
seleksi bersama dalam penerimaan mahasiswa baru di lingkungan perguruan tinggi negeri 
menggunakan pola ujian tertulis secara nasional yang selama ini telah menunjukkan berbagai 
keuntungan dan keunggulan, baik bagi calon mahasiswa, perguruan tinggi negeri, maupun 
kepentingan nasional. Bagi calon mahasiswa, ujian tertulis sangat menguntungkan karena lebih 
efisien, murah, dan fleksibel karena adanya mekanisme lintaswilayah. 


Untuk menghadapi SBMPTN diperlukan banyak belajar dan berlatih mengerjakan soal. Proses 
belajar dan berlatih akan membentuk daya pikir dan kemampuan menganalisis soal dengan 
sendirinya. Jika kedua hal tersebut telah didapatkan, Anda akan dapat mengerjakan soal-soal 
dengan solusi yang cepat dan tepat. 


Big Book SBMPTN Soshum 2016 hadir sebagai solusi tepat bagi calon mahasiswa dalam 
proses belajar dan berlatih tersebut. Anda akan mendapatkan: informasi dan strategi sukses 
lolos SBMPTN 2016, ringkasan materi superlengkap berdasarkan statistik soal terupdate, lima 
paket soal & pembahasan SBMPTN terkini, serta lima paket prediksi & pembahasan SBMPTN 
2016 terakurat. Tidak ketinggalan, Anda juga akan mendapatkan beragam desktop software, 
android apps, akses try out online, e-book dan bank soal, serta beasiswa dengan total Rp100 
Juta. 


Semua dikupas secara detail dan mudah dipahami. Dengan keunggulan-keunggulan tersebut, 
buku ini akan menjadi bekal berharga bagi calon mahasiswa dalam menghadapi SBMPTN 


Soshum 2016 agar dapat sukses lolos ke PTN favorit. Selamat belajar dan salam sukses! 


Tim Penulis 


SBMPT 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


PTN | 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


DAFTAR ISI 


INFORMASI SBMPTN 2016 vii 
STRATEGI SUKSES LOLOS SBMPTN 2016 XV 
INFORMASI BEASISWA $1 xix 
STATISTIK SOAL-SOAL SBMPTN LENGKAP XXXV 
TIPS MEMILIH JURUSAN xl 


MAN RINGKASAN MATERI 


Tes Potensi Akademik 


Matematika 

Bahasa Indonesia 21 
Bahasa Inggris 39 
Sejarah 57 
Geografi 101 
Sosiologi 149 
Ekonomi 187 


TRYOUT 


TRY OUT PAKET 01 217 
Tes Kemampuan Potensi Akademik 219 
Tes Kemampuan Dasar Soshum 245 
TRY OUT PAKET 02 263 
Tes Kemampuan Potensi Akademik 265 


Tes Kemampuan Dasar Soshum 291 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri V 


TRY OUT PAKET 03 307 


Tes Kemampuan Potensi Akademik 309 
Tes Kemampuan Dasar Soshum 337 
TRY OUT PAKET 04 355 
Tes Kemampuan Potensi Akademik 35/ 
Tes Kemampuan Dasar Soshum 383 
TRY OUT PAKET 05 401 
Tes Kemampuan Potensi Akademik 403 
Tes Kemampuan Dasar Soshum 431 


ME PREDIKSI 


PREDIKSI PAKET 01 445 
Tes Kemampuan Potensi Akademik 447 
Tes Kemampuan Dasar Soshum 481 
PREDIKSI PAKET 02 497 
Tes Kemampuan Potensi Akademik 499 
Tes Kemampuan Dasar Soshum 531 
PREDIKSI PAKET 03 547 
Tes Kemampuan Potensi Akademik 549 
Tes Kemampuan Dasar Soshum 581 
PREDIKSI PAKET 04 599 
Tes Kemampuan Potensi Akademik 601 
Tes Kemampuan Dasar Soshum 631 
PREDIKSI PAKET 05 651 
Tes Kemampuan Potensi Akademik 653 


Tes Kemampuan Dasar Soshum 683 


SBMPTN 
V | seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


INFORMASI 
SBMPTN 2016 MEE 


LATAR BELAKANG 


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, 
dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pola Penerimaan 
Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah, sistem penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada perguruan tinggi 
dilakukan melalui seleksi secara nasional dan bentuk lain. 

Berdasarkan hasil pertemuan antara Pengurus Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri 
Indonesia (MRPTNI) dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan, ditetapkan bahwa Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri 
(SNMPTN) menjadi tanggung jawab Pemerintah, sedangkan seleksi bentuk lain menjadi 
tanggung jawab MRPTNI dan/atau Rektor Perguruan Tinggi Negeri masing-masing. 

Salah satu seleksi bentuk lain dari penerimaan mahasiswa baru tersebut adalah Seleksi 
Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). SBMPTN merupakan pola seleksi 
yang dilaksanakan secara bersama oleh seluruh Perguruan Tinggi Negeri dalam satu 
sistem yang terpadu dan diselenggarakan secara serentak melalui ujian tertulis. Selain ujian 
tertulis, program studi ilmu seni dan keolahragaan juga mempersyaratkan uji keterampilan. 
Sejalan dengan program pemerintah melalui program Bidikmisi, peserta dari keluarga 
kurang mampu secara ekonomi dan memiliki prestasi akademik memadai dapat mengikuti 
SBMPTN tanpa biaya pendaftaran. 


LATAR BELAKANG 


Penyelenggaraan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2016 
bertujuan untuk menyeleksi dan memperoleh calon mahasiswa yang memiliki kemampuan 


0o 
SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri V | | 


akademik guna mengikuti dan menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. SBMPTN juga bertujuan memberi peluang bagi calon mahasiswa 
untuk memilih lebih dari satu PTN lintas wilayah. 


LATARBELAKANG 


a. Pendaftaran 


1. Lulus dari Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional SMA/MA/SMK/MAK atau yang 
setara tahun 2014, 2015, dan 2016. Lulusan tahun 2014 dan 2015 memiliki ijazah 
SMA/MA/SMK/MAK atau yang setara. Lulusan tahun 2016 sekurang-kurangnya 
telah memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dari Kepala 
Sekolah yang dilengkapi dengan pasfoto berwarna terbaru yang bersangkutan dan 
dibubuhi cap sekolah. 

2. Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses 
pembelajaran di program studinya. 

b. Penerimaan 


Lulus dari Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional, lulus SBMPTN 2016, sehat, dan 
memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing PTN penerima. 


PEMBAGIAN WILAYAH PESERTA SBMPTN 2016 


a. WILAYAH I 

Meliputi Perguruan Tinggi: 
Universitas Syiah Kuala 
Universitas Malikussaleh 
Universitas Negeri Medan 
Universitas Sumatera Utara 
Universitas Negeri Padang 
Universitas Andalas 
Universitas Riau 
UIN Sultan Syarief Kasim 


Universitas Jambi 


= © DN DAF WN > 


0. Universitas Maritim Raja Ali Haji 
11. Universitas Sriwijaya 


12. Universitas Bangka Belitung 


... 
SBMPTN 
V | | | seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


13. Universitas Bengkulu 

14. Universitas Lampung 

15. Universitas Negeri Jakarta 

16. Universitas Indonesia 

17. UIN Syarief Hidayatullah Jakarta 
18. Institut Pertanian Bogor 

19. Universitas Pendidikan Indonesia 
20. Institut Teknologi Bandung 

21. Universitas Padjadjaran 

22. UIN Sunan Gunung Djati 

23. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 


24. Universitas Tanjungpura 


b. WILAYAH II 

Meliputi Perguruan Tinggi: 
Universitas Jenderal Soedirman 
Universitas Negeri Semarang 
Universitas Diponegoro 
UIN Walisongo 
Universitas Sebelas Maret 
Universitas Negeri Yogyakarta 


Universitas Gadjah Mada 


0 NO aA fF WN & 


UIN Sunan Kalijaga 


c. WILAYAH III 
Meliputi Perguruan Tinggi: 
Universitas Negeri Surabaya 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember 
Universitas Airlangga 


Universitas Trunojoyo Madura 


1 

2 

3 

4 

5. UIN Sunan Ampel 
6. Universitas Negeri Malang 
7. Universitas Brawijaya 

8. UIN Maulana Malik Ibrahim 
9. Universitas Jember 

1 


0. Universitas Udayana 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri IX 


11. Universitas Pendidikan Ganesha 
12. Universitas Mataram 

13. Universitas Nusa Cendana 

14. Universitas Palangka Raya 

15. Universitas Lambung Mangkurat 
16. Universitas Mulawarman 


17. Universitas Borneo Tarakan 


d. WILAYAH IV 

Meliputi Perguruan Tinggi: 
Universitas Negeri Makassar 
UIN Alauddin 
Universitas Hasanuddin 
Universitas Tadulako 
Universitas Haluoleo 
Universitas Negeri Gorontalo 
Universitas Negeri Manado 
Universitas Sam Ratulangi 


Universitas Pattimura 


AO OA Oo oe NS 


0. Universitas Cenderawasih 


11. Universitas Khairun 


MEN 
N 


. Universitas Negeri Papua 


13. Universitas Musamus 


KELOMPOK DAN MATERI UJIAN 


Ujian SBMPTN terdiri atas ujian tertulis dan ujian keterampilan. Ujian tertulis berlaku bagi 
semua peserta, sedangkan ujian keterampilan hanya berlaku bagi peserta yang memilih 
program studi bidang Ilmu Seni dan Keolahragaan. 


a. Ujian Tertulis 


MATERI UJIAN 


KELOMPOK UJIAN TULIS 


MATA UJI 


Verbal, Numerikal, Figural, Matematika 
1. Saintek TKPA Dasar, Bahasa Indonesia, dan Bahasa 
Inggris 


SBMPTN 
X seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


TKD Saintek Matematika IPA, Fisika, Kimia, dan 
Biologi 


Verbal, Numerikal, Figural, Matematika 
2. Soshum TKPA Dasar, Bahasa Indonesia, dan Bahasa 
Inggris 


TKD Soshum Sejarah, Geografi, Sosiologi, dan 
Ekonomi 


Verbal, Numerikal, Figural, Matematika 
3. Campuran TKPA Dasar, Bahasa Indonesia, dan Bahasa 
Inggris 
Na TKD Saintek Matematika IPA, Fisika, Kimia, dan 
Biologi 
TKD Soshum Sejarah, Geografi, Sosiologi, dan 
Ekonomi 


Keterangan: 


TKPA : Tes Kemampuan dan Potensi Akademik 
TKD Saintek : Tes Kemampuan Dasar Sains dan Teknologi 


TKD Soshum : Tes Kemampuan Dasar Sosial dan Humaniora 


b. Ujian Keterampilan 
Materi ujian keterampilan terdiri dari: 
1. Tes Keterampilan mencakup bidang: 
a) Seni rupa berupa Tes Menggambar (Bentuk dan Suasana/Ekspresi) serta Tes 
Pengetahuan dan Wawasan Seni 
b) Seni Tari berupa Tes Tari Bentuk, Tes Kreativitas Tari, imitasi gerak, serta Tes 
Pengetahuan dan Wawasan Seni (dalam bentuk wawancara) 
c) Seni Musik berupa Tes Musikalitas, Tes Praktik Instrumen, serta Tes Pengetahuan 
dan Wawasan Seni (dalam bentuk wawancara) 
d) Seni Drama berupa Tes Praktik Monolog, Tes Kreativitas Drama, serta Tes 
Pengetahuan dan Wawasan Seni (dalam bentuk wawancara). 
2. Ujian Keterampilan Bidang Ilmu Keolahragaan terdiri atas 
a) Tes Kesehatan 
b) Tes Kemampuan Fisik 
Ujian Keterampilan dapat diikuti di PTN terdekat yang memiliki program studi yang 
dipilih. Daftar PTN penyelenggara ujian keterampilan secara lengkap dapat dilihat di 
laman http://www.sbmptn.or.id. 


@ 
SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri XI 


KELOMPOK PRODI DAN JUMLAH PILIHAN 


1. Program Studi yang ada di PTN dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok Saintek 
dan kelompok Soshum. 
2. Peserta dapat memilih program studi sesuai dengan kelompok ujian yang diikuti, yaitu: 
a. Kelompok ujian Saintek dapat memilih sebanyak-banyaknya 3 (tiga) program studi 
dari kelompok program studi Saintek, 

b. Kelompok ujian Soshum dapat memilih sebanyak-banyaknya 3 (tiga) progarm 
studi dari kelompok program studi Soshum, dan 

c. Kelompok ujian Campuran dapat memilih sebanyak-banyaknya 3 (tiga) program 
studi yang merupakan campuran dari kelompok Saintek dan kelompok Soshum. 

3. Urutan dalam pemilihan program studi menyatakan prioritas pilihan. 

4. Peserta ujian yang hanya memilih 1 (satu) program studi dapat memilih program studi 
pada PTN di wilayah manapun. 

5. Peserta ujian yang memilih 2 (dua) program studi atau lebih, salah satu pilihan program 
studi tersebut harus dari PTN yang berada dalam satu wilayah dengan tempat peserta 
mengikuti ujian. Pilihan program studi yang lain dapat dari PTN di luar wilayah tempat 
peserta mengikuti ujian. 

6. Daftar wilayah ujian, program studi, daya tampung per PTN tahun 2016, dan jumlah 
peminat program studi per PTN tahun 2015 dapat dilihat di laman http://www.sbmptn. 
or.id 


WAKTU PENDAFTARAN 


a. Waktu Pendaftaran: 


Pendaftaran secara online dimulai dari awal Mei sampai awal Juni 2016 pukul 08.00 
WIB s.d. pukul 22.00 WIB (hari terakhir pendaftaran). 


b. Tata Cara Pendaftaran: 


Pendaftaran dilakukan melalui laman http://pendaftaran.sbmptn.or.id. 


JADWAL SELEKSI UJIAN TERTULIS DAN KETERAMPILAN 


Ujian Tertulis 
Pelaksanaan ujian tertulis SBMPTN 2016 dilakukan secara serentak di seluruh wilayah 
Indonesia dengan jadwal sebagai berikut. 


SBMPTN 
X | | seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Hari dan , 
WITA WI Kegiatan Saintek Soshum Campuran 


WIB T 
Masuk ruang ujian, 
07.00-07.30 |08.00-08.30|09.00-09.30| mengisi biodata, 
Pemeriksaan Identitas 
Tes Kemampuan 
07.30-09.15 |08.30-10.15|09.30-11.15| Dasar Saintek (TKD 
Saintek) 


Tanggal 


Belum 


ditentukan 


(biasanya Masuk ruang ujian& 
awal - 109.45-10.00110.45-11.00 (11.45-12.00 AN 
mengisi biodata*) 
pertengahan 


Juni) Tes Kemampuan dan 
10.00-11.45 | 11.00-12.45 | 12.00-13.45| Potensi Akademik 
(TKPA) 


Masuk jian& 
12.45-13.00 113.45-14.00114.45-15.001 254% ruang ujan J P 
mengisi biodata*) 
Tes Kemampuan 
13.00-14.15/14.00-15.15/15.00-16.15| Dasar Soshum (TKD 
Soshum) 


Ujian Keterampilan 

Ujian Keterampilan dilakukan pada pertengahan Juni 2016. Tempat ujian dilaksanakan di 
PTN penyelenggara Ujian Keterampilan sesuai dengan yang tercantum pada Kartu TAnda 
Bukti Pendaftaran SBMPTN 2016. 


PENILAIAN HASIL UJIAN 


Penilaian hasil ujian menggunakan ketentuan sebagai berikut. 


Jawaban BENAR | : 


Jawaban SALAH 


Tidak Menjawab 


Penilaian dilakukan secara menyeluruh. Oleh karena itu, setiap mata uji harus dikerjakan 


sebaik mungkin dan tidak ada yang diabaikan. 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


PENILAIAN KASIL UJIAN 


a. Hasil ujian SBMPTN 2016 diumumkan di laman http://www.sbmptn.or.id 
b. Apabila terjadi perubahan tanggal pengumuman akan diberitahukan melalui laman 


dan/atau media massa. 


PENILAIAN HASIL UJIAN 


Peserta yang dinyatakan lulus, harus melakukan registrasi ke PTN dengan menunjukkan 
Kartu Tanda Bukti Pendaftaran SBMPTN 2016 dan mengikuti segala persyaratan dan 
waktu yang ditetapkan oleh PTN. 


PENILAIAN HASIL UJIAN 


a. Informasi resmi mengenai SBMPTN dapat diakses melalui laman resmi http://www. 


sbmptn.or.id. 

b. Informasi resmi lainnya juga dapat diperoleh melalui Twitter @SekreSBMPTN, 
Facebook: www.facebook.com/PanitiaSBMPTN, Helpdesk: http://halo.sbmptn.or.id, 
dan call center 0804 1 456 456. 

c. Alamat Panitia SBMPTN 2015: Gedung Rektorat Unpad, Jl. Dipati Ukur No. 35, 
Bandung 40135, Telepon (022) 842 88842: Faksimile (022) 842 88899. 


@ 
SBMPTN 
X IV seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


STRATEGI SUKSES LOLOS 
SBMPTN 2016 TN 


TAHAP PERSIAPAN AWAL MENGIKUTI SBMPTN 


Bagi yang benar-benar serius ingin sukses masuk PIN idaman, tentu Anda sudah 
mengikuti program les atau bimbingan khusus dan juga sudah membeli buku-buku latihan 
soal SBMPTN 2016. 

Langkah pertama yaitu, Anda harus membuat ringkasan tiap soal setiap pembahasan 
soal SBMPTN tahun sebelumnya maupun soal try out. Anda harus tahu kata kunci pada 
soal tersebut, menulis kata kunci dan letaknya materi itu pada bab pelajaran. Misal, soal 
yang membahas Reaksi Inti pada bidang studi Fisika, catat kata kuncinya: reaksi inti 
pada bab fisika modern. 

Hal tersebut berguna agar Anda tahu seberapa besar porsi dari kata-kata kunci maupun 
bab tersebut yang sering keluar pada soal. Dengan begitu, Anda tahu apa-apa saja 


A o æ eee eee eee eee aa 


yang harus dipelajari dengan serius, medium maupun sedikit pembelajaran. 


A e m æ e æ e e e o e e e meee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee i i aa S 


MEMILIH JURUSAN DI PERGURUAN TINGGI NEGERI 


Anda harus mempunyai kehendak pribadi, jurusan apakah yang disukai dan perguruan 
tinggi manakah yang Anda pilih. Dengan kata lain, Anda sudah mempunyai tolak ukur 
sendiri, belum terpengaruh teman-teman, guru, pacar, rasa minder maupun paksaan/ 
tekanan dari orangtua Anda. 


Setelah itu barulah Anda berkonsultasi dengan orangtua dan guru, serta pada teman-teman 
yang sudah kuliah terutama di jurusan dan kampus pilihan Anda. Ingat, dengarkan semua 
argumen yang mereka berikan, kemudian analisislah apakah pendapat mereka sesuai atau 
tidak. 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri XV 


Langkah penting yang harus Anda ketahui yaitu, Anda harus tahu grade/tingkatan di 
Jurusan PTN yang Anda pilih. Anda juga harus memperkirakan passing grade dari latihan 
try out. Untuk mengetahui grade tiap jurusan di PTN dan perhitungan Passing Grade, Anda 
dapat menggunakan panduan yang ada di bagian belakang buku ini. 


Setelah Anda tahu jurusan dan PTN yang seharusnya Anda pilih, lakukanlah hal 
tersebut dengan realistis. Jangan memaksa dan ketahuilah kemampuan sendiri dengan 
merenungkan nasihat orang-orang di sekeliling Anda. 


CARA BELAJAR YANG BENAR 


Mengenai bagaimana cara belajar yang baik dan benar, tiap orang memiliki gayanya 
masing-masing. Namun, ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan. 
e Belajar dari kata kunci yang sudah Anda rangkum sebelumnya. 
e Belajar dalam keadaan santai dan mood yang bagus. Cobalah belajar di alam 
terbuka dan tidak lupa camilan serta air putih. 
e Jangan memaksakan diri untuk belajar dengan keras, apalagi ketika Anda sudah 
letih, capek, dan banyak masalah. Ingat, daya tampung otak manusia ada batasnya, 
apabila terlalu banyak yang dipikirkan akan buruk akibatnya 


| CARA BELAJAR YANG BENAR 


Seminggu Sebelum Hari H: 

e Anda harus dapat memperkirakan jumlah soal minimal yang wajib dijawab dengan 
benar pada tiap pelajaran dengan memperhatikan passing grade. 

e Pastikan kesehatan Anda sudah terjamin, dan kalau perlu periksa terlebih dahulu 
ke dokter. Dan bagi Anda yang memiliki penyakit kambuhan, pastikan Anda sudah 
menyiapkan obatnya dengan cukup. 

e Selesaikan semua masalah Anda kalau mudah diselesaikan. Jika rumit lepaskanlah 
untuk sementara agar tidak mengganggu konsentrasi. Permasalahan yang muncul 
umumnya adalah masalah keluarga, pacar, atau juga masalah hutang. 


e Mintalah restu dan doa dari orangtua, keluarga, guru, dan teman-teman Anda. 


SBMPTN 
XV | seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Detik-Detik Menjelang Ujian SBMPTN: 


Satu hari sebelumnya, Anda harus tahu tempat duduk Anda waktu mengerjakan 
ujian. 

Pastikan malamnya, Anda sudah beristirahat dengan cukup. Berapa jamkah tidur 
yang dapat dikatakan cukup? Pada umumnya, orang Indonesia membutuhkan tidur 
6-8 jam sehari. Anda juga harus sudah menyiapkan peralatan dan perlengkapan 
yang dibutuhkan di ujian SBMPTN. 

Bangunlah 4 jam sebelum ujian, 3 jam gunakanlah dengan belajar dengan santai 
diselingi dengan hiburan. Jangan gunakan 3 jam tersebut untuk belajar tanpa henti, 
karena dapat menyebabkan timbulnya tekanan tertentu. 

Satu jam setelahnya gunakan untuk mandi dan berangkat ke tempat di mana Anda 
mengikuti ujian. Jangan lupa bawa arloji atau jam tangan. 


Waktu Mengerjakan Soal SBMPTN 


KIAT-KIAT AMPUH LULUS SBMPTN 2016 


Perhatikan instruksi dari para pengawas dengan baik. Umumnya tidak boleh 
membuat gaduh dan diminta cek lembar jawaban yang disediakan. 

Kerjakan soal dengan serius tapi santai. Anggap saja Anda sedang mengerjakan 
soal latihan, seakan-akan tanpa beban. 

Tidak usah memperhatikan atau melihat peserta lainnya dan pengawas. Anggap 
saja Anda berada di ruang kosong yang sepi dan santai, agar konsentrasi Anda 
tidak terpecah belah. 

Kerjakan dulu soal-soal yang mudah. Untuk soal-soal yang ragu-ragu menjawabnya, 
beri tAnda dulu. Kalau soal-soal yang mudah sudah selesai, barulah dilanjutkan 
dengan soal-soal yang sudah Anda tAndai. Setelah itu, kerjakan soal-soal yang 
rumit tapi ingat jangan dipaksakan menjawab karena berpotensi mengurangi nilai. 
Setelah semua beres, cek kembali instruksi ujian sudah dikerjakan semua atau 
belum. 

Setelah ujian selesai, istirahatlah sebentar untuk menenangkan diri, baru setelah 
itu mencari kesenangan atau refreshing yang tidak berlebihan. Kalau sudah benar- 
benar fresh, belajar lagi untuk ujian di hari berikutnya. 


Kalau usaha saja tanpa diimbangi dengan doa, sama seperti berjalan tanpa tujuan. Oleh 
karena itu, rajin-rajinlah beribadah dan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan. 
Selalu optimis, jangan ragu apalagi pesimis jika tidak lulus ujian SBMPTN. Ingat, 
ucapan adalah doa. Misal, kalau Anda berkata, ‘Ah mungkin Aku tidak akan lolos’, 

itu sama saja dengan Anda berdoa. 


(RX) 
SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri XVI | 


e Jangan pernah mengAndalkan apalagi percaya pada keberuntungan. Kalau Anda 
mempercayainya, sama saja Anda telah kalah sebelum perang. 


e Biasakan santai dan jangan memaksa. 


... 
SBMPTN 
XV | | | seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


DAFTAR 
BEASISWA S1 KE 


BEASISWA ORBIT HASRI AINUN HABIBIE (YAAB-ORBIT HAH) 


Yayasan Amal Abadi Beasiswa ORBIT Hasri Ainun Habibie (YAAB-ORBIT HAH) 
adalah lembaga non profit yang menyelenggarakan program beasiswa bantuan biaya studi 


kepada pelajar/mahasiswa yang berprestasi namun memiliki kendala dalam membiayai 
pendidikannya selama 1 (satu) tahun. 
Bahwa berdasarkan Risalah Berita Acara Rapat Pengurus, Surat Keputusan Pengurus, 
tentang perubahan nilai bantuan beasiswa, memutuskan hal-hal sebagai berikut: 
e Menghapuskan pemberian beasiswa kepada ANBIM untuk jenjang SD, SLTP dan D3. 
e Memberikan dana bantuan beasiswa Yayasan AAB-ORBIT HAH kepada ANBIM jenjang 
SMU dan S-1. 
e Jenjang SMU sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) 
e Jenjang S-1 sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) 
Waktu Pengajuan Beasiswa adalah tanggal 1 Juli — 30 September, dikirim langsung ke 
alamat sekretariat atau bisa dikirimkan melalui jasa Pos. 


SYARAT-SYARAT: 

1. Memiliki keterbatasan dalam biaya pendidikan. 

2. Tidak sedang menerima beasiswa dari lembaga lain. 

3. Minimal duduk di kelas II SMU/sederajat dengan rata-rata raport per semester minimal 
8.00. 

4. Minimal duduk di semester V dengan IPK minimal 3. 
Aktif di kegiatan Intra atau Ekstra sekolah/kampus (tidak menjadi prioritas) 


6. Bersedia memenuhi kewajiban serta berperan aktif dalam kegiatan YAAB-ORBIT HAH 


@ 
SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri X | x 


Pa aw RSS SSS SSS SSS SSS SSS SSS SSS SS SSeS SS SSS Sa SSeS SS SSS SSS ae 


“Nilai rata-rata raporU/IPK bisa kurang, bagi anak dari keluarga kurang/ 
tidak mampu” 


~ 


aaa === 


“ee ee Seco ce Scere a eee See Se Si a eee ei cee ete cece eee eee es So Scotto oc TT A 


DATA-DATA YANG HARUS DIKIRIM: 

1. Formulir yang telah diisi lengkap disertai dengan stempel dan tAnda tangan pihak 
sekolah / kampus. 

2. Surat permohonan berisi data diri, kondisi ekonomi keluarga dan alasan pengajuan 

beasiswa. 

Fotokopi raport/IP per-semester (mulai dari sem. 1 s.d. sem. terakhir diterima). 

Surat keterangan tidak mampu minimal dari RT setempat. 

Slip gaji (jika orangtua PNS/Karyawan Swasta/buruh PT) atau surat keterangan 

penghasilan orangtua yang disahkan/diketahui oleh RT, bisa digabung dengan surat 

keterangan tidak mampu, (jika orangtua buruh harian lepas/wiraswasta dll). 

Fotokopi kartu keluarga (KK) terbaru atau dilegalisir RT. 

Fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) atau kartu pelajar (jika belum memiliki KTP). 

Foto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 1 lembar (ditempel di Formulir bagian muka). 


Fotokopi surat kematian orangtua (Jika orangtua sudah meninggal dunia). 


2> O0 OA OO 


O. Surat keterangan aktif di komunitas, unit kegiatan di sekolah atau di kampus atau di 
lingkungan. 

11. Fotokopi surat tunggakan SPP dari sekolah/kampus (jika ada tunggakan). 

12. Data Penunjang lainnya seperti fotokopi piagam, sertifikat, dll. 


* Kelengkapan data dapat menentukan hasil seleksi. 


LL es eB Bk Be Be BR eB eR BB RB BP BM EB BB eB ee n mn ee ee eee ee eB eR eee n m n ae SA III aaa III Ia a HK HK HK Ke 


`~ 
7 


Informasi lebih lanjut dapat diperoleh dengan menghubungi : 
Sekretariat YAAB-ORBIT HAH 

Wisma Nugra Santana Lt. 9 (Ruang MPI) 

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 7-8 Jakarta Pusat 10220 
Telp/Fax : (021) 5720641 

Email: yaab-orbitpusat@yahoo.com 


official website: orbit-hasriainunhabibie.or.id. 


Paan 
La ee ee ee ee ee ee ee ee 


¢ 
- 


La aa ee ee S 


SBMPTN 
XX seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


BEASISWA BII MAYBANK UNTUK LULUSAN SMA KE 


UNIVERSITAS DI INDONESIA, MALAYSIA & SINGAPURA 


Dilandasi komitmen untuk memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik kepada 
putera-puteri terbaik dari keluarga pra-sejahtera di 34 provinsi di tanah air, PT Bank 
Internasional Indonesia, Tbk (BII) bersama Maybank Foundation menyelenggarakan 
program beasiswa penuh (full scholarship) untuk melanjutkan pendidikan di 15 perguruan 
tinggi terkemuka di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. 

Program beasiswa ini dibuka mulai April hingga Juni (program luar negeri) dan April hingga 
Agustus (program dalam negeri). 


UNIVERSITAS YANG DIREKOMENDASIKAN: 
e Universitas Indonesia, Jakarta 

e Institut Pertanian Bogor 

e Institut Teknologi Bandung 

e Universitas Padjadjaran, Bandung 

e Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 

e Institut Sepuluh Nopember, Surabaya 

e Universitas Airlangga, Surabaya 

e Universitas Brawijaya, Malang 

e Universitas Hasanuddin, Makassar 

e Universiti Sains Malaysia, Kuala Lumpur 

e Universiti Malaya, Kuala Lumpur 

e Universiti Utara Malaysia, Kuala Lumpur 

e Universiti Putera Malaysia, Kuala Lumpur 

e Nanyang Technological University, Singapura 


e National University of Singapore, Singapura 


PILIHAN BIDANG STUDI: 

e Ekonomi, Bisnis, Manajemen, Keuangan, Pemasaran, Akuntansi, dan Perbankan 
e Administrasi 

e Hukum 

e Komputer dan Teknologi Informasi (IT) 

e Sosial, Politik, dan Bahasa 

e Komunikasi 


e Psikologi 


@ 
SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri XX | 


Matematika, Statistika, Aktuaria 
Komputer 
Teknik 


PEMBIAYAAN PROGRAM BEASISWA PENUH, MELIPUTI: 
Biaya pendaftaran kuliah dan Biaya Pendidikan (Tuition Fee) 


Biaya hidup (akomodasi, makan/minum, dan transportasi) 


Tunjangan buku dan internet 


Asuransi kesehatan 


Transportasi Udara (tiket pesawat atau angkutan lain) 1 kali setahun 


Komputer 


Biaya penelitian (penulisan skripsi/thesis) 


PROSES SELEKSI 


Tahap I: Administrasi 


Formulir Pendaftaran Beasiswa 


Tahap II: Administrasi 


Verifikasi kelengkapan dan “kebenaran” isi formulir yang dikirimkan. Adapun dokumen yang 


harus dikirimkan adalah: 
Akademik dan Ekstra Kurikuler 


1. 
2. 


Fotokopi identitas siswa pelamar (KTP dan Kartu Pelajar) 

Fotokopi rapor dari kelas 1 SMA (atau kelas 10) s.d. kelas 3 (atau kelas 12) semester 
5 

Fotokopi sertifikat penghargaan akademik, organisasi kesiswaan di sekolah atau 
luar sekolah, kegiatan sosial lainnya, serta prestasi olahraga jika ada 

Surat penerimaan dari universitas atau bukti tertulis dari pengumuman di media 
massa atau website resmi SBMPTN www.sbmptn.go.id (khusus pelamar BII- 
Maybank Dalam Negeri) 

Surat rekomendasi dari sekolah mengenai kualitas pribadi pelajar: keterangan 
kelakuan baik, prestasi dan status ekonomi siswa 


Essai 


Keterangan Keluarga dan Kemampuan Ekonomi/Keuangan 


1. 
2. 
3. 


Fotokopi identitas orang tua (KTP) 
Fotokopi kartu keluarga 


Fotokopi slip gaji orangtua atau dari Kepala Desa/Kelurahan/Kecamatan (jika 
orang tua adalah usaha sendiri/wirausaha, misalnya buruh, pedagang, petani) 


Fotokopi tagihan listrik rumah terakhir 


0o 
SBMPTN 
XX | | seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Fotokopi tagihan air (PDAM) terakhir (jika ada) 

Fotokopi tagihan telepon rumah terakhir (jika ada) 

Peserta yang lulus tahap wawancara diwajibkan untuk mengikuti tes yang diadakan 
oleh universitas yang dipilih. Sebelum calon penerima mengikuti Tes Psikologi dan 
Tes Wawancara harus mengirimkan surat penerimaan dari universitas atau bukti 
tertulis dari pengumuman di media massa atau website resmi SBMPTN www. 
sbmptn.go.id 


Tahap III: Tes Psikologi 

Peserta yang lulus tes Administrasi Tahap 2 akan diikutsertakan untuk mengikuti tes 

Psikologi yang meliputi: 

1. Tes IQ (Intelligence Quotient) untuk memprediksi kemampuan akademik siswa 

2. Tes Kepribadian untuk menilai kualitas kepribadian siswa yang meliputi kemampuan 
Emosional, Sosial, Moral, serta Kepemimpinan siswa 


Tahap IV: Wawancara 
Peserta yang lulus Tes Psikologi akan diikutsertakan pada Tes Wawancara. Tes Wawancara 
ini dilakukan oleh tim yang dipilih oleh Penyelenggara BII-Maybank Scholarship. 

Jalur masuk universitas yang diterima: 

1. Jalur Undangan 


2. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 


CARA PENDAFTARAN 

Unduh formulir pendaftaran BlI-Maybank Scholarship di www.bankbii.com/csr/scholarship 
Formulir lengkap dikirimkan melalui POS ke: 

Bagian CSR, Divisi Komunikasi Perusahaan 

PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII), 

Sentral Senayan III, lantai 25, 

Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno, Senayan 

Jakarta Pusat 10270 


Atau melalui email ke: scholarship@bankbii.com 


3 = === == = = eee ee eee A Be EB a ma A A A am m e A n n e A e e m m a. A ae n n m A am m e e A A A ee ee eK KK KH Ke 


PI 
` 


¢ 


” 


Kontak: 

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi: 
Telepon : (t21) 2922 8888 ext 32503/ 32461 
Email : scholarship@bankbii.com 


Website : www.bankbii.com/csr/scholarship 


ee eee eee ee å å eee ee ei i i 


official website: www. bii.co.id. 


. 


eee ee ee eee eee ee ee eee ee ee ee eee ee ee eee eee ee ee eee ee ee ee ee ee ee ew ee ee ee ee ee ew ee ee ee ee ee ee ew ew ew ee ee ee ee eee ee ee 


PROGRAM BIDIKMISI UNIVERSITAS INDONESIA 


Program ini diperuntukkan bagi mahasiswa baru Program Sarjana Reguler dan Program 
Vokasi angkatan 2016 yang belum pernah mendaftar Bidikmisi baik melalui jalur masuk 
SNMPTN, SBMPTN, dan SIMAK UI Vokasi pada laman bidikmisi.dikti.go.id saat pendaftaran 
mahasiswa baru. 


Persyaratan bagi mahasiswa yang ingin mendaftar program Bidikmisi melalui UI adalah 


sebagai berikut. 


1. 


2. 
3. 
4 


siswa SMA/SMK/MA/MK atau bentuk lain yang sederajat, 

maksimal lulusan SMA tahun sebelumnya yang bukan penerima Bidikmisi: 

usia paling tinggi pada saat mendaftar adalah 21 tahun: 

tidak mampu secara ekonomi dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. pendapatan kotor gabungan orangtua/wali (suami istri) sebesar-besarnya 
Rp3.000.000 per bulan. Pendapatan yang dimaksud meliputi seluruh penghasilan 
yang diperoleh. Untuk pekerjaan non-formal/informal pendapatan yang dimaksud 
adalah rata-rata penghasilan per bulan dalam satu tahun terakhir: 

2. pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga 
sebesar-besarnya Rp/50.000 setiap bulannya: 

pendidikan orangtua/wali setinggi-tingginya S1 (strata 1) atau Diploma 4, 


berpotensi akademik baik. 


Bagi mahasiswa yang ingin mendaftar diharapkan melengkapi berkas kelengkapan sebagai 
berikut. 


formulir Pendaftaran Bidikmisi: 
formulir beasiswa Universitas Indonesia: 
surat pernyataan bukan perokok aktif; 


surat pernyataan dan perjanjian beasiswa. 


Berkas kelengkapan dikumpulkan di fakultas masing-masing paling lambat Agustus. 


@ 
SBMPTN 
XX IV seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


| CARA BELAJAR YANG BENAR 


PERSYARATAN CALON PENERIMA 
Persyaratan untuk mendaftar adalah sebagai berikut: 


1. 
2. 


Siswa SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus: 

Lulusan SMA tahun ajaran sebelumnya yang bukan penerima Bidikmisi dan tidak 

bertentangan dengan ketentuan penerimaan mahasiswa baru di masing-masing 

perguruan tinggi, 

Usia paling tinggi pada saat mendaftar adalah 21 tahun: 

Tidak mampu secara ekonomi dengan kriteria: 

a. Siswa penerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM): 

b. Pemegang Kartu Pengaman Sosial (KPS) atau sejenisnya, 

c. Pendapatan kotor gabungan orangtua/wali (suami istri) sebesar-besarnya 
Rp3.000.000 per bulan. Pendapatan yang dimaksud meliputi seluruh penghasilan 
yang diperoleh. Untuk pekerjaan nonformal/informal pendapatan yang dimaksud 
adalah rata-rata penghasilan per bulan dalam satu tahun terakhir, dan atau 


d. Pendapatan kotor gabungan orangtua/wali dibagi jumlah anggota keluarga 
sebesar-besarnya Rp/50.000 setiap bulannya: 


Pendidikan orang tua/wali setinggi-tingginya S1 (Strata 1) atau Diploma 4. 
Berpotensi akademik baik berdasarkan rekomendasi kepala sekolah. 


Pendaftar difasilitasi untuk memilih salah satu di antara PIN atau PIS dengan 
ketentuan: 


a. PIN dengan pilihan seleksi masuk: 
1) Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN): 
2) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMTPN); 
3) Seleksi mandiri di 1 (satu) PTN 

b. PTS dengan pilihan seleksi masuk di 1 (satu) PTS. 


JANGKA WAKTU PEMBERIAN 


1. 


Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi diberikan sejak mahasiswa ditetapkan sebagai 
penerima Bidikmisi di perguruan tinggi, yaitu 8 (delapan) semester untuk program 
Diploma IV dan S1, serta 6 (enam) semester untuk program Diploma III. 

Khusus program studi yang memerlukan pendidikan keprofesian tertentu (Kedokteran 
Umum, Gigi, Hewan dan Ners), bantuan biaya pendidikan diberikan selama 10 
semester. 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri XXV 


KOMPONEN PEMBIAYAAN 

Komponen atau jenis dana bantuan biaya pendidikan dan penggunaannya adalah: 

e Biaya pendaftaran 
a. Pendaftar Bidikmisi dibebaskan biaya pendaftaran SNMPTN, SBMPTN, dan 

seleksi mandiri pada salah satu PT (pendaftar secara otomatis akan mendapatkan 
fasilitas bebas bayar di dalam sistem pendaftaran SBMPTN). 

b. Pendaftar Bidikmisi yang sudah diterima melalui salah satu seleksi tidak 
diperkenankan mendaftar seleksi lainnya. 

e Bantuan biaya penyelenggaraan yang dikelola perguruan tinggi, maksimal Rp2.400.000 
(dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester per mahasiswa yang dapat digunakan 
untuk: 

a. Biaya yang dibayarkan saat pertama masuk ke perguruan tinggi, 

b. UKT Khusus Bidikmisi/SPP/Biaya kuliah yang dibayarkan ke perguruan tinggi, 

c. Penggunaan lain sesuai rencana kerja dan anggaran perguruan tinggi. 

e Bantuan biaya hidup yang diserahkan kepada mahasiswa, minimal sebesar Rp3.600.000 
(tiga juta enam ratus ribu rupiah) per semester dengan ketentuan: 

a. Perguruan tinggi menetapkan besaran bantuan biaya hidup melalui SK Rektor/ 
Direktur/Ketua: 

b. Perguruan tinggi dapat membuat kesepakatan penentuan besaran dan periode 
bantuan biaya hidup dengan perguruan tinggi lain dalam kabupaten/kota yang 
sama. 

e Biaya Kedatangan 
Biaya kedatangan atau resetlement di alokasikan sebesar 50% kuota/jumlah mahasiswa 
baru @ Rp1.500.000 dapat digunakan sesuai urutan prioritas sebagai berikut: 

a. Penggantian biaya transport untuk mahasiswa yang berasal dari luar kabupaten/ 
kota untuk 1 (satu) kali dari tempat asal menuju perguruan tinggi sesuai 
dengan jarak dan ketentuan yang berlaku (Permenkeu Nomor 84/PMK.02/2011 
atau Permenkeu Nomor 113/PMK.05/2012 bagi mahasiswa yang tidak dapat 
menunjukkan bukti tiket perjalanan). 

b. Biaya hidup sementara bagi calon mahasiswa yang berasal dari luar kota yang 
besarnya maksimum setara dengan bantuan biaya hidup 1 (satu) bulan. 

c. Biaya pengelolaan (seleksi dan atau verifikasi data calon mahasiswa penerima 
Bidikmisi dalam bentuk penilaian berkas, visitasi, wawancara dan sejenis). 

d. Kegiatan terkait dengan orientasi mahasiswa baru misalnya pengenalan kehidupan 
kampus, bantuan pendampingan berbasis kegiatan, dll. 


@ 
SBMPTN 
XXV | seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


TAHAPAN PENDAFTARAN BIDIKMISI 

a. Sekolah mendaftarkan diri sebagai instansi pemberi rekomendasi ke http://bidikmisi. 
dikti.go.id/sekolah/ dengan melampirkan hasil pindaian (scan) (Lampiran 2 bagian F) 
untuk mendapatkan nomor Kode Akses Sekolah. 

b. Ditjen dikti memverifikasi pendaftaran dalam kurun waktu 1 x 24 jam pada hari dan jam 
kerja. 

c. Sekolah merekomendasikan masing-masing siswa melalui http://bidikmisi.dikti.go.id/ 
sekolah/login menggunakan kombinasi NPSN dan Kode akses yang telah diverifikasi 

d. Sekolah memberikan nomor pendaftaran dan kode akses kepada masing masing siswa 
yang sudah direkomendasikan 

e. Siswamendaftar melalui laman http://bidikmisi.dikti.go.id/siswa/login dan menyelesaikan 
semua tahapan yang diminta di dalam sistem pendaftaran. 


Siswa yang sudah menyelesaikan pendaftaran Bidikmisi mendaftar seleksi nasional atau 
mandiri yang telah diperoleh sesuai ketentuan masing-masing pola seleksi melalui alamat 
berikut. 


a. SNMPTN melalui http://snmptn.ac.id 
b. SBMPTN melalui http://sbmptn.ac.id. 
c. Seleksi Mandiri PTN sesuai ketentuan masing-masing PTN. 


d. Seleksi Mandiri PTS sesuai ketentuan masing masing PTS 


Siswa yang mendaftar melengkapi berkas yang dibawa pada saat pendaftaran ulang 
seleksi masuk, yaitu: 

1. Kartu peserta dan formulir pendaftaran program Bidikmisi yang dicetak dari sistem 
Bidikmisi: 

Surat keterangan lulus dari Kepala Sekolah, 

Fotokopi rapor semester 1 (satu) s.d. 6 (enam) yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah: 
Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah: 


Fotokopi nilai ujian akhir nasional yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah: 


oa P N 


Surat keterangan tentang prestasi/peringkat siswa di kelas dan bukti pendukung 
prestasi lain di bidang ko-kurikuler dan ekstrakurikuler yang disahkan (legalisasi) oleh 
Kepala Sekolah: 

Kartu Pengaman Sosial (KPS/BSM). (jika merupakan penerima BSM) 

Surat Keterangan Penghasilan Orangtua/wali atau Surat Keterangan Tidak Mampu 
yang dapat dibuktikan kebenarannya, yang dikeluarkan oleh Kepala desa/Kepala 
dusun/Instansi tempat orangtua bekerja/tokoh masyarakat: 


9. Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan tentang susunan keluarga, 


0o 
SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri XXVI | 


10. Fotokopi rekening listrik bulan terakhir (apabila tersedia aliran listrik) dan atau bukti 
pembayaran PBB (apabila mempunyai bukti pembayaran) dari orangtua/wali-nya. 


PENDAFTARAN LANGSUNG (OFFLINE) 

Sekolah dan atau calon yang tidak dapat melakukan tahapan pendaftaran Bidikmisi secara 

on-line untuk Seleksi Mandiri karena keterbatasan akses internet, maka: 

a. Calon mengisi formulir yang disediakan oleh sekolah (formulir dapat diunduh di www. 
dikti.go.id atau www.bidikmisi.dikti.go.id) dan selanjutnya formulir yang telah diisi 
beserta berkas persyaratan lainnya disampaikan ke Kepala Sekolah. 

b. Kepala Sekolah mengirimkan formulir rekomendasi, formulir pendaftaran berserta 
kelengkapan berkas lainnya secara kolektif kepada masing-masing Rektor/Direktur/ 
Ketua PTN yang menyelenggarakan seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri 
sesuai pilihan calon. Surat pengantar rekomendasi diberi keterangan perihal surat 
tentang Pendaftaran Bidikmisi' 


... 
XXV | | | Seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


BEASISWA UNGGULAN KEMDIKNAS 


Program Beasiswa Unggulan (saat itu bernama Persemaian Insan Indonesia Cerdas/ 
PIIC) merupakan salah satu program beasiswa yang diprakarsai oleh Prof. Dr. Dodi Andika 
dan Dr. Gatot Hari Priyowirjanto. Program Beasiswa Unggulan ini lahir dari hasil Rapat 
Dengar Pendapat (RDP) antara Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional 
(Sekarang menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) dan Komisi Pendidikan 
dalam Dewan Perwakilan Rakyat yang dilaksanakan pada bulan April 2006 silam. 


Lahirnya Program Beasiswa Unggulan diharapkan mampu menjembatani proses 
internasionalisasi menuju World Class University sebagai upaya meningkatkan daya saing 
bangsa dalam persaingan global. Internasionalisasi juga diharapkan mampu mendorong 
kerja sama-kerja sama riset dengan universitas lain di luar negeri yang pada gilirannya 
mampu menghasilkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah bertaraf internasional, 
sehingga dapat menciptakan peningkatan daya saing sumber daya manusia yang handal 
dan mampu bersaing secara global. 
Pelaksanaan Program Beasiswa Unggulan telah diatur pada Permendiknas No 20 tahun 
2009 tentang Beasiswa Unggulan yang kemudian diperbaiki dan kembali diatur pada 
Permendikbud No 95 tahun 2013 tentang Beasiswa Unggulan. Pelaksanaan Program 
Beasiswa Unggulan yang diatur pada Permendikbud No 95 tahun 2013 merupakan 
pemberian biaya pendidikan oleh pemerintah Indonesia dan/atau sumber lain yang sah 
dan tidak mengikat kepada putra-putri terbaik bangsa Indonesia dan mahasiswa asing 
terpilih pada perguruan tinggi penyelenggara Program Beasiswa Unggulan. Pemberian 
Beasiswa Unggulan kepada putra-putri terbaik bangsa Indonesia dan mahasiswa asing 
di atas disalurkan melalui lembaga atau instansi pengusul, antara lain: perguruan tinggi, 
lembaga penelitian, lembaga kemasyarakatan, industri, dan instansi pemerintah lainnya 
dalam rangka menyiapkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif (Insan Kamil/Insan 
Paripurna) sesuai dengan visi Pendidikan Nasional 2025. 
Visi Program Beasiswa Unggulan 
e Melahirkan insan terbaik bangsa yang memiliki pemahaman kebangsaan secara 
komprehensif, integritas dan kredibilitas tinggi, berkepribadian unggul, moderat, serta 
peduli terhadap kehidupan bangsa dan negara 
Misi Program Beasiswa Unggulan 
e Menumbuhkan kader terbaik bangsa dari berbagai daerah dengan latar belakang 
dan budaya yang bervariasi melalui proses pendidikan dan akulturasi dari berbagai 
perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri. 


@ 
SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri XX IX 


e Menghasilkan lulusan yang dapat membangun potensi daerah masing-masing untuk 
kepentingan nasional. 

e Menghasilkan lulusan melalui program integrasi dari berbagai disiplin ilmu yang 
lulusannya memiliki daya saing dan integritas yang handal. 

e Meningkatkan kapasitas individu untuk berkontribusi kepada daya saing bangsa. 

Tujuan 

Pemberian Beasiswa Unggulan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi 

sumber daya manusia Indonesia yang mendukung percepatan pembangunan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Sasaran 

Sasaran penerima Beasiswa Unggulan antara lain: 


Peraih medali olimpiade internasional: 


Juara tingkat regional, nasional, dan internasional bidang 


sains, teknologi, seni budaya, dan olahraga: 


Guru berprestasi dalam berbagai bidang: 


A Pegawai negeri/karyawan swasta yang berprestasi dan 
mendapatkan persetujuan atau diusulkan oleh atasannya. 


- Perorangan berprestasi yang diusulkan dan disetujui suatu 
lembaga. 


Mahasiswa asing penerima Beasiswa Unggulan adalah 
mahasiswa dari warga negara asing yang terpilih menjadi 
peserta didik pada lembaga perguruan tinggi di Indonesia. 


Kompetensi 
Dalam pelaksanaan program Beasiswa Unggulan diharapkan menghasilkan insan Indonesia 
yang cerdas, kompetitif, komprehensif, dan Men kompetensi umum serta khusus. 
aa yang dimaksud dengan kompetensi umum adalah: 
Bakat (Talent) yaitu sesuatu yang alami bawaan lahir dan kapasitas untuk 
melakukan sesuatu secara baik. 
Kemampuan (Ability) untuk berkembang dari pengalaman yang memungkinkan 
seseorang untuk belajar atau menyelesaikan tugas. 


Keyakinan (Belief) yaitu pola pikir yang memungkinkan seseorang untuk 


sukses dan berhasil. 
Perilaku (Attitude) yaitu persepsi tentang dirinya dan lingkungan orang lain 
yang ada secara positif. 


SBMPTN 
XXX seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Selalu ingin tahu (Curiosity) adalah naluri alami untuk menyelidiki, bertanya, 


memotivasi diri dari dalam untuk belajar dan mencari tahu. 

Kebiasaan (Habit) adalah perilaku atau pola pikir yang langsung mengarahkan 
untuk tumbuh dan berkembang. 

Keterampilan (Skill) adalah pola perilaku atau pola pikir yang spesifik dalam 
belajar, praktek, dan pengembangan yang mengarahkan seseorang untuk 
menjadi efisien dan berkemampuan. 


Jenis Beasiswa 


Beasiswa Unggulan Program Sarjana (S1) 

Beasiswa diperuntukkan untuk lulusan berprestasi dari Sekolah Menengah 
Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah 
(MA) guna mengikuti proses pendidikan program sarjana atau sederajat di 
perguruan tinggi bidang sains dan humaniora serta vokasi. 

Beasiswa Unggulan Program Magister (S2) 
Diperuntukkan untuk lulusan Sarjana (S1) atau sederajat yang memenuhi 
persyaratan tertentu untuk melanjutkan pendidikan di tingkat magister pada 
bidang studi dan konsentrasi yang berlaku di lingkungan Kemdikbud baik di 
dalam maupun luar negeri. 

Beasiswa Unggulan Program Doktor (S3) 

| | Diperuntukkan untuk lulusan Magister (S2) atau sederajat yang memenuhi | 
persyaratan tertentu untuk melanjutkan pendidikan di tingkat doktor pada 
bidang studi dan konsentrasi yang berlaku di lingkungan Kemdikbud baik di 
dalam maupun luar negeri. 

Beasiswa Mahasiswa Asing (Palestina, dan lain-lain) 
Merupakan program khusus untuk mahasiswa asing dan diutamakan 
untuk negara Palestina, dan negara lainnya. Program ini digunakan untuk 
menstimulus program studi yang menyelengarakan gelar ganda (double 
degree) atau joint degree. 
Beasiswa Unggulan untuk Peneliti, Penulis, Pencipta, Seniman, Wartawan, 

Olahragawan dan Tokoh (P3SWOT) 


Beasiswa ini diberikan berdasarkan profesi pelamar dan tidak memperhatikan 


jenjang pendidikan. 


Info lebih lanjut cek di http://beasiswaunggulan.kemdiknas.go.id/ 


@ 
SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri XXXI 


BEASISWA TANOTO FOUNDATION 


Bagi Anda yang saat ini menjalani studi di perguruan tinggi Mitra Tanoto Foundation. Ini 
kesempatan baik untuk Anda. Beasiswa diberikan hingga semester VIII bagi kandidat 
S1 dan semester IV untuk S2. Pihak yayasan akan mengevaluasi setiap semesternya 
berdasarkan nilai IP semester yang dicapai. 


PERGURUAN TINGGI MITRA UNTUK S1 
e Universitas Indonesia 

e Institut Teknologi Bandung 

e Institut Pertanian Bogor 

e Universitas Gadjah Mada 

e Universitas Jambi 

e Universitas Sumatera Utara 

e Universitas Riau 

e Universitas Mulawarman 


e Universitas Hasanuddin 


PERGURUAN TINGGI MITRA UNTUK S2 
e Universitas Indonesia 

e Institut Teknologi Bandung 

e Institut Pertanian Bogor 

e Universitas Gadjah Mada 

e Universitas Sumatera Utara 


e Universitas Hasanuddin 


PERSYARATAN UMUM: 

Program Sarjana Strata-1 (S1) 

1. Warga Negara Indonesia 

2. Terdaftar sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi Mitra 
3. Usia maksimum 21 tahun di bulan Juli 2015 

4. Minimum IPK terakhir = 3,00 (skala 4,00) 


0o 
SBMPTN 
XXX | | seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


5. 


6. 
T. 


Bagi mereka yang baru duduk di tahun pertama perguruan tinggi, minimum nilai rata-rata 
rapor kelas 3 SMU = 8,0 (skala 10,0) 


Membutuhkan dukungan finansial 


Berjiwa kepemimpinan dan memiliki kepedulian serta komitmen untuk ikut memajukan 
bangsa Indonesia. 


Program Sarjana Strata-2 (S2) 


O o A WW N > 


. Warga Negara Indonesia 

. Terdaftar sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi Mitra 
. Usia maksimum 40 tahun pada bulan Juli 2015 

. Mempunyai pengalaman kerja minimum 2 tahun 

. Minimum IPK = 3.25 (skala 4,00) 


. Berjiwa kepemimpinan dan memiliki kepedulian serta komitmen untuk ikut memajukan 


bangsa Indonesia. 


PERSYARATAN DOKUMEN APLIKASI: 


a 
b 
C. 
d 
e 


—h 


. Foto berwarna terakhir ukuran 3x4 


. Kartu Tanda Mahasiswa 


Kartu Tanda Penduduk 


. Kartu Keluarga 


. Khusus National Champion Scholarship untuk Program S1: 


Rapor SMA/SMK/MA kelas III (XII) bagi calon pendaftar yang baru memulai perkuliahan 
tahun pertama di Program S1 

Transkrip nilai akademik terakhir bagi calon pendaftar yang bukan mahasiswa semester 
pertama di Program S1 

Slip gaji terakhir atau surat keterangan penghasilan orangtua (ayah dan ibu) 

Surat keterangan dari Direktorat Kemahasiswaan atau Lembaga Kemahasiswaan di 
perguruan tinggi yang menyatakan bahwa calon pendaftar membutuhkan bantuan 
finansial untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi tersebut dan belum menerima 
beasiswa lain untuk perkuliahan tahun akademik 2015/2016 


. Khusus National Champion Scholarship untuk Program S2: 


Transkrip nilai akademik Program S1 khusus bagi calon pendaftar yang baru memulai 
perkuliahan tahun pertama di Program S2 

Transkrip nilai akademik terakhir Program S2 khusus bagi calon pendaftar yang bukan 
mahasiswa semester pertama di Program S2 


Surat Keterangan dari tempat bekerja yang menyatakan bahwa calon pendaftar 
berpengalaman kerja sedikitnya dua (2) tahun di tempat tersebut 


Surat Referensi dari pembimbing akademik 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri XXX 


PENDAFTARAN: 
Pengajuan aplikasi beasiswa dilakukan secara online. Melalui formulir pendaftaran yang 
disediakan. Setelah mengisi formulir pendaftaran secara online, calon pendaftar akan 


menerima email berisi pemberitahuan pengisian formulir aplikasi yang harus dilengkapi, 


termasuk mengunggah (upload) sesuai dengan dokumen persyaratan. Scan dokumen 
persyaratan untuk diunggah. 


Info lebih lengkap cek di http://www.tanotofoundation.org/programs/education 


@ 
SBMPTN 
XXX IV seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


STATISTIK SOAL-SOAL 
SBMPTN LENGKAP EE 


TES POTENSI AKADEMIK 


D eS [2m | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 

(sinonim | slop | 
a e 
sfm jaga 
ES Numerikal (Aljabar dan Aritmetika) | 15 | 15 | 10 | 8 | 
s Aan Ka In Ea 


e [oramsa aaa a 
peson fe e ae aa 
e [anak oa | fw | 
o beetcanba = | = = A 
o | Anatogicamcar SST «| | | 
cn a a a A 
Io Ps | ss | 


MATEMATIKA DASAR 


POKOK BAHASAN 
D Cam | aia | 2m3 | 204 | 2015 
MAKAN 


Persamaan Kuadrat 


sb a le 


seleksi bersama masuk perguruan T ils “` XXXV 


e Trenn a a a A 
o [imanes e | - | - | + | 
o Baponendantogartma | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 
e fe papa 
af sistem Persamaantinear [1 | 1 | - | 4 | 2 


Out Oi EN EN KEKE 
aw were 
Ga | antarRuargunge | - | - | + [| a | -_ 


BAHASA INDONESIA 


a 
POKOK BAHASAN 

2 | ParagrfPaning | e | o | 8 | 2 | 5 

ja [Parore | a | a | 7 | - | 10 

a Petanarganpangat | 2 | 1 | - | - | - 

vs [tate Banasa snev |- | - | - | s | = 

o [reaa a e 


BAHASA INGGRIS 


POKOK BAHASAN 
D aout | 22 | 2013 | 2014 | 2015 
1 | tong Reading Passage | w | w| 8 | 15 | 1 


"2 compare and Contrast Passage | 6 | s | « | - | - 
o [rcm o | - | a | - | 3 


XXXV |: Seleksi bei masuk perguruan tinggi negeri 


Sejarah 


POKOK BAHASAN 


Prinsip-prinsip Dasar Ilmu dan 
Penelitian Sejarah 


Kehidupan Awal Masyarakat di 
Indonesia 


| PeradabanKuno | Kuno 


Perkembangan dan Peene Hindu- 
Budha dalam Masyarakat Indonesia 
Perkembangan dan Pengaruh Islam 

5 | 1 1 2 1 
dalam Masyarakat Indonesia 
Perkembangan dan Pengaruh Barat di 

. 3 1 1 2 1 

Indonesia 

- Perang Dunia dan Pergerakan 4 > 4 
Nasionalisme di Asia Afrika 
Perkembangan dan Pengaruh 4 4 4 
Pendudukan Jepang di Indonesia 

10 Perkembangan Indonesia pada Awal 4 1 1 5 4 
Kemerdekaan 

44 Perkembangan RI dalam Mengisi » 1 4 4 
Kemerdekaan 

19 Reformasi dan Perkembangan > » » > 
Indonesia pasca Orde Baru 
Perkembangan Dunia pada masa 
Perang Dingin 
Tatanan Baru dan Peristiwa Mutakhir 
Dunia 


p Jumlah | 


0o 
seleksi bersama masuk perguruan T eae “` XXXV | | 


XXXVIII 


Geografi 


CE 
POKOK BAHASAN 
- Pe SEE 


Konsep Dasar Pengetahuan Geografi 


Jagat Raya, Tata Surya, dan 
Par Bumi 


| Dinamika Litosfer dan Pedosfer | Litosfer dan Pedosfer 


Atmosfer dan Dampaknya Bagi 
Kehidupan 
5 Hidrosfer dan Dampaknya Bagi 4 1 1 » 1 
Kehidupan 
Dinamika Biosfer dan Dampaknya Bagi 
Kehidupan 


| Dinamika Antroposfer (Kependudukan) | Antroposfer (Kependudukan) Sa a a 
aa | Taf 
fet cl | Pengetahuan Peta dan Pemetaan | dan Pemetaan | PengetahuanPetadanPemetaan | - | 1 | 1 | 1 | | 
He — Ee 
Informasi Geografi 


Industri dan | Industri dan Persebarannya si 


Pola Keruangan Desa Kota dan 
Interaksinya 


an Dan ae Laaa ee ee 
PE —— et 


Sosiologi 


no POKOK BAHASAN 


EN Pengetahuan Sosiologi —— 
= Nilai dan Norma Sosial 


Interaksi Sosial dalam Dinamika 
Kehidupan Sosial 


4 Sosialisasi dan Pembentukan » 1 > 
Kepribadian 
Perilaku Menyimpang, Sikap Anti Sosial 

5 1 1 2 1 1 
dan Pengendalian Sosial 
Struktur, Diferensiasi, dan Stratifikasi 
Sosial 


Konflik dan Integrasi Sosial 


SBMPT 
seleksi berati masuk perguruan tinggi negeri 


e [woas NE 

o | Kelompok dan Oramtasesa | 1 |= | 2 | + | 7 
o | Masyarakat mutioturs |2 | | 2 
ra [Penstanansosst III 


12 | moaemisasi dan desai | 2> | + | 4 | 1 | ~~ 
s tembagasosai = 
a [Peneiiansos) Jooo PH 
Dm ss os bs en 


Ekonomi 


Tahun 


POKOK BAHASAN 
oe re PN ND A 


Konsep Dasar dan Permasalahan 
Ekonomi 
Keseimbangan 


Biaya Produksi, Penerimaan, dan Rugi 
w 


La Nasional, APBN, dan 
APBD 
Kebijakan Moneter, Kebijakan Fiskal, 
7 ' | 1 2 2 
dan Perpajakan Nasional 
masi an Da KEKE KANE 


Pertumbuhan dan — 5 
(Ekonomi) Nasional 

13 Badan Usaha dalam Perekonomian 
Indonesia 


seleksi bersama masuk perguruan aala sas "XXX | X 


TIPS MEMILIH JURUSAN 
SNMPTN & SBMPTN 2016 MN 


JURUSAN-JURUSAN YANG KOMPETITIF 


Kuliah? Memilih Jurusan? Tentu saja sebaiknya memilih jurusan yang berprospek cerah 
dan tentunya sesuai dengan passion kita. Memilih jurusan itu bukan seperti memilih baju 
atau pakaian yang bisa terus diganti baru jika tidak puas. Memilih jurusan sebaiknya 
dipikirkan matang-matang. 

Meskipun jurusan-jurusan berikut sangat baik jika Anda pilih. Namun, dalam pemilihan 
jurusan itu sebaiknya mengikuti minat dan bakat Anda. Hal ini agar ketika kuliah tidak 
menjadi beban saat belajar. 


4 4 Kesuksesan bukan hanya karena jurusan yang Anda pilih. Apapun jurusannya, 


kalau Anda memang orang yang tekun maka kesuksesan adalah hal yang nyata. 


Dengan memilih salah satu jurusan yang ada di dalam daftar ini, bukan jaminan bahwa 
pekerjaan telah menanti Anda karena yang ada di bawah ini hanyalah opini berdasarkan 
fakta yang ada. Ingat! Semua kembali ke diri Anda masing-masing karena kesuksesan 
berada di tangan Anda sendiri. 


1. Ilmu Hubungan Internasional 

Sampai saat ini, Ilmu Hubungan Internasional merupakan salah satu primadona di 
rumpun SOSHUM. Ilmu Hubungan Internasional merupakan suatu disiplin ilmu yang 
mempelajari fenomena interaksi antarnegara dari perspektif sosial, ekonomi, dan 
politik. Peluang bekerja yang paling diminati adalah diplomat. Namun, karena ruang 
lingkup ilmu ini juga mempelajari interaksi organisasi dan perusahaan multinasional, 
banyak peluang kerja lainnya seperti analis, jurnalis, bankir, konsultan, dan staf lainnya 
yang berada di bawah organisasi dan perusahaan internasional. 


SBMPTN 
X seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Ilmu Hukum 

Ilmu hukum adalah mata pelajaran yang berpusat pada praktek hukum. Ilmu Hukum 
mencakup bidang yang luas meliputi hak asasi manusia, hukum kepemilikan hingga 
perdagangan. Hukum mengatur ketertiban hidup bermasyarakat dengan memberikan 
peraturan jelas mengenai apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Peluang kerja 
jurusan ini sangat lebar, mulai dari advokat, pengacara, peneliti hukum, sekretaris 
hukum, hingga konsultan hukum. 


Ilmu Politik 

Ilmu politik seringkali menjadi pilihan untuk mendapatkan batu loncatan menjadi pejabat 
negara semata. Padahal sebetulnya ilmu politik tidak hanya bergerak di pemerintahan 
saja. Jurusan ini juga berpotensi melahirkan analis, pengamat, aktivis sosial, negosiator, 
hingga bekerja di lembaga keuangan dan perekonomian non-pemerintah. 


Ilmu Ekonomi, Manajemen, & Akuntansi 

Tiga jurusan ini adalah yang paling dicari siswa yang ingin bekerja di tempat banyak 
uang berputar dalam suatu mesin investasi. Tentu saja persaingannya cukup ketat. 
Umumnya passing grade jurusan-jurusan ini pun tinggi. Akan tetapi, lulusan ketiga 
jurusan ini memang memiliki potensi untuk memiliki masa depan yang cerah. Terutama 
sekali karena mayoritas mereka yang justru memilih membuka lapangan kerja baru 
dibanding menjadi pekerja/karyawan di suatu perusahaan. 


Desain Komunikasi Visual (DKV) 

Jurusan-jurusan desain (DKV, Desain Interior, dan lain-lain) juga memiliki prospek 
bagus. Bahkan selama menjadi mahasiswa pun bisa melakukan pekerjaan sambilan 
sebagai freelance atau pekerja lepas. 


Psikologi 

Psikologi merupakan suatu displin ilmu mengenai penelitian ilmiah tentang perilaku 
mental. Bukan hanya menjelaskan apa yang kita lakukan dan bagaimana kita 
berperilaku, namun juga meneliti alur pemikiran dan alasan di balik tindakan kita. 
Peluang kerja jurusan ini antara lain konsultan psikologi kriminal, psikologi forensik, 
peneliti perilaku manusia, dan lain-lain. 


Sastra Inggris dan Sastra Asing Lainnya 

Ditengah tuntutan globalisasi, bahasa Inggris tentu menjadi hal utama yang didahulukan 
karena mayoritas orang menganggap bahasa tersebut sebagai bahasa Internasional. 
Lulusan jurusan ini seringkali menjadi pengajar, jurnalis, asisten PR, asisten media, dan 
copywriter bahasa Inggris. Sementara itu, sastra asing lainnya juga tidak kalah penting. 


@ 
SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri X | 


Hal ini dikarenakan ada sejumlah negara yang memiliki rasa nasionalisme cukup 
tinggi sehingga tetap menggunakan bahasa mereka sendiri. Contohnya adalah Rusia, 
Jepang, dan Jerman. Oleh karena itu, lulusan jurusan sastra ketiga bahasa tersebut 
juga memiliki peluang kerja yang cukup cerah sebagai pengajar bahasa, konsultan, 
penerjemah, copywriter bahasa terkait, bahkan sampai tour-guide. 


8. Ilmu Komunikasi 

Program Studi Ilmu Komunikasi umumnya terdiri dari tiga peminatan atau konsentrasi 
yaitu Ilmu Jurnalistik, Ilmu Hubungan Masyarakat dan Ilmu Manajemen Komunikasi. 
Ketiganya dituntut untuk memiliki kemampuan mengembangkan konsep dan desain 
training komunikasi, bisnis media, komunikasi pemasaran dan penguasaan teknologi 
komunikasi. Peluang kerja bidang ini antara lain reporter, dokumenter, announcer, 
produser pemberitaan, praktisi humas (baik perusahaan maupun pemerintah), dan 
manajemen media yang terdapat di perusahaan-perusahaan. 


TIPS MEMILIH JURUSAN SNMPTN/SBMPTN 


Memilih jurusan kuliah bukan urusan yang mudah dan bukan persoalan yang sepele. 


Memilih secara tergesa-gesa tanpa memperhitungkan segala aspek akan berakibat 
fatal mulai dari kesadaran yang terlambat bahwa jurusan yang diambil tidak sesuai 
dengan kepribadian sampai pada drop out/DO atau dikeluarkannya seorang mahasiswa/ 
mahasiswi karena dinyatakan tidak mampu mengikuti pendidikan yang diikutinya. Maka 
dari itu pemilihan jurusan sedini mungkin harus mulai dipertimbangkan. Salah pilih jurusan 
merupakan kerugian yang besar bagi Anda di masa depan. 


1. Menyesuaikan Cita-Cita, Minat, dan Bakat 

Bagi yang telah memiliki cita-cita tertentu, lihatlah jurusan apa yang dapat membawa 
Anda menuju profesi atau pekerjaan yang diinginkan tersebut. Janganlah memilih 
jurusan teknik geodesi jika Anda ingin menjadi seorang dokter ahli kandungan dan 
jangan pula memilih jurusan sastra jawa jika bercita-cita menjadi polisi. 

Sesuaikan jurusan yang ingin diambil dengan minat dan bakat. Jika tidak menyukai 
hitung-hitungan janganlah mengambil jurusan matematika dan jika tidak menyukai 
menggambar jangan mengambil jurusan teknik sipil. Kemudian lihat bakat Anda saat 
ini. Mengembangkan bakat yang sudah ada disertai dengan rasa suka dan cita-cita 
pada suatu jurusan studi akan menjadi pilihan yang tepat. Sesuaikan pula universitas/ 
PTN yang akan Anda pilih, Di Indonesia terdapat banyak universitas yang masuk dalam 
universitas terbaik di Indonesia. ketika Anda yakin bisa masuk ke universitas tersebut, 


0o 
SBMPTN 
X | | seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


tidak ada salahnya untuk mencoba mendaftar SNMPTN/SBMPTN atau melalui BIDIK 
MISI. 


Informasi yang Sempurna 

Carilah informasi yang banyak sebagai bahan pertimbangan Anda untuk memilih 
jurusan. Cari dan gali informasi dari banyak sumber seperti orangtua, saudara, guru, 
teman, bimbel, tetangga, konsultan pendidikan, kakak kelas, teman mahasiswa, 
profesional, dan lain sebagainya. Jangan mudah terpengaruh dengan orang lain yang 
kurang menguasai informasi atau ikut-ikutan teman/tren. 

Internet juga merupakan media yang tepat dan bebas untuk bertanya kepada orang- 
orang di dalamnya tentang apa yang ingin kita ketahui. Cari situs forum atau chatting 
melalui instant messenger dengan orang yang dapat dipercaya. Semua informasi yang 
didapat dirangkum dan dijadikan bahan untuk membantu memilih jurusan. 


Lokasi dan Biaya 

Memilih jurusan di PTN saat SBMPTN/SNMPTN mempunyai banyak pertimbangan, 
salah satunya lokasi dan biaya. Bagi orang yang hidup dalam ekonomi atas, memilih 
jurusan tidak akan menjadi masalah. Biaya yang nantinya harus ditanggung dapat 
diselesaikan dengan mudah baik dari pengeluaran studi, biaya hidup, lokasi tempat 
tinggal, dan lain sebagainya. Bagi masyarakat golongan menengah ke bawah, lokasi 
dan biaya merupakan masalah yang sangat diperhitungkan. 

Jika dana yang ada terbatas maka pilihlah lokasi kuliah yang dekat dengan tempat 
tinggal atau lokasi luar kota yang memiliki biaya hidup yang rendah. Pilih juga tempat 
kuliah yang biaya pendidikan tidak terlalu tinggi. Jika dana yang ada nanti belum 
mencukupi, maka carilah beasiswa, keringanan, pekerjaan paruh waktu atau sponsor 
untuk mencukupi kebutuhan dana Anda. Jangan jadikan uang sebagai faktor yang 
sangat menghambat masa depan Anda. 


Daya Tampung Jurusan/Peluang Diterima 

Perhatikan daya tampung suatu jurusan di PTN dan PTS favorit. Mereka pada 
umumnya memiliki kuantitas yang terbatas dan diperebutkan oleh banyak orang. 
Jangan membebani diri Anda dengan target untuk berkuliah di tempat tertentu dengan 
jurusan tertentu yang favorit. Anda bisa stres jika kehendak Anda tidak terpenuhi. Buat 
banyak pilihan tempat kuliah beserta jurusannya. 

Ukur kemampuan untuk melihat sejauh mana peluang menempati suatu jurusan di 
tempat favorit. Adanya seleksi masal yang murni seperti SNMPTN, SBMPTN dan 
lain sebagainya dapat menjegal masa depan studi Anda jika tidak persiapkan dan 
diperhitungkan matang-matang. Pelajari soal-soal seleksi dan ikuti ujian try out sebagai 
percobaan Anda dalam mengukur kemampuan yang Anda miliki. 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri X 


Namun jangan terlalu minder dengan hasil yang didapat. Jika pada SBMPTN ada 2 
jurusan yang dapat dipilih, pilih satu jurusan dan tempat yang Anda cita-citakan dan 
satu jurusan lain atau lokasi lain yang sesuai atau sedikit di bawah kemampuan Anda. 


5. Masa Depan Karir dan Pekerjaan 

Lihatlah ke depan setelah Anda lulus nanti. Apakah jurusan yang Anda ambil nanti dapat 
mengantar Anda untuk mendapatkan pekerjaan dan karir yang baik? Banyak jurusan- 
jurusan yang saat ini lulusannya menganggur tidak bekerja. Tidak hanya orang dari 
jurusan tertentu saja yang dapat bekerja pada suatu profesi karena saat ini rekrutmen 
perusahaan dalam mencari tenaga kerja tidak melihat seseorang dari latar belakang 
pendidikan saja, namun juga pengalaman. 

Biarkan hati dan akal sehat Anda bicara tanpa adanya campur tangan dari orang lain. 
Konsultasikan dengan orangtua dan orang lain yang Anda percayai. Pemilihan jurusan 
kuliah sangat menentukan masa depan Anda. 


TIPS PILIHAN JURUSAN SNMPTN 


Tips ini diperuntukkan bagi Anda yang ingin memasuki PTN melalui Jalur SNMPTN (tanpa 


tes). 


1. Nilai Anda bagus? Jangan overconfident dulu! 
Banyak pengalaman bahwa tidak semua siswa yang mempunyai nilai yang 
bagus (Rata-rata » 9.0) itu pasti diterima di PTN pilihannya. Contoh, Si A mempunyai 
nilai rata-rata 9.1 dan akreditasi sekolahnya B, serta tidak memiliki alumni di PTN yang 
dituju. Sedangkan si B mempunyai nilai rata-rata 9.0, akreditasi sekolahnya A, dan 
banyak alumni sekolahnya yang berkuliah di PTN yang dituju. 
Mana yang akan dipilih? 
Kemungkinan besar adalah si B. Walaupun secara nilai dia kalah dari A, namun ada 
faktor-faktor lain yang membuat si B lebih unggul, yaitu status akreditasi sekolah dan 
alumni. 
Fakta menunjukkan bahwa kebanyakan siswa yang memiliki nilai bagus pasti memilih 
PIN dan jurusan yang tingkat persaingannya tinggi dan sesuai dengan minatnya. 
Namun harus disadari juga faktor-faktor di atas. Bahwa di atas langit masih ada langit. 
Oleh karena itu, perhatikan matang-matang bagaimana persaingan masuk di sebuah 
jurusan. Salah satu caranya adalah melihat Daya Tampung dan Jumlah Peminat dari 
sebuah jurusan. Data-data ini biasanya akan ditampilkan di laman website SNMPTN 
atau di website masing-masing PTN. Atau Anda bisa melihat Passing Grade jurusan 


@ 
| SBMPTN 
X IV seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


yang Anda pilih di bagian lain dari buku ini. 

Setelah melihat data-data yang ada, pastikan pilihan jurusan dan PTN-mu! Jika Anda 
merasa jurusan di sebuah PTN itu terlalu banyak peminatnya, namun Anda hanya 
memiliki faktor nilai saja tanpa faktor yang dimiliki si B di atas, tidak apa-apa memilih 
asalkan Anda sudah siap dengan hasil yang akan diterima. Namun, jika tetap keukeuh 
dan passionmu memang di bidang tersebut (semisal: kedokteran) dan Anda hanya 
mempunyai faktor nilai saja tanpa faktor yang dimiliki si B di atas, carilah PTN dengan 
jurusan yang sama namun tingkat persaingan yang lebih rendah. 


Nilai Anda biasa saja? Siapkan strategi! 

Mungkin Anda masuk ke golongan ini. Masuk ke golongan ini memang sering membuat 
bingung dan perlu strategi. Namun jika Anda berasal dari SMA yang terkenal sering 
meraih medali olimpiade atau Anda sendiri memiliki medali karena pernah menang di 
sebuah kompetisi tertentu. Hal ini bisa menjadi nilai plus walaupun nilaimu sebenarnya 
biasa saja. 

Bagaimana dengan yang tidak mempunyai medali/sertifikat atau nilai plus 
lainnya? 

Tenang saja, Anda masih bisa berkompetensi untuk memperebutkan bangku di PTN. 
Namun, seperti yang dibilang di atas. Anda butuh lebih banyak strategi lagi. 

Semisal Anda ingin memilih jurusan Akuntansi. Pasti di awal benak Anda terpikir, UI! Ya 
UI! Namun, Anda juga harus sadar akan nilai Anda, jika Anda mempunyai nilai yang 
biasa saja namun nekat memilih jurusan di PTN yang tingkat persaingannya tinggi, 
maka sama saja Anda bunuh diri! 

Namun, jika passion Anda tetap di Akuntansi, Anda sebaiknya memilih jurusan di PTN 
yang tingkat persaingannya lebih rendah. Ingat! Kuliah di mana saja asal keluarnya 
nanti Anda menjadi orang yang sukses! 

Banyak kejadian, siswa yang memiliki nilai biasa saja malah diterima di SNMPTN 
dan banyak anak yang memiliki nilai wah malah gagal di SNMPTN. Faktornya adalah 
STRATEGI dan GENGSI! 


Nilai Anda rendah? Jangan putus asa dulu! 

Memiliki nilai yang rendah memang membuat khawatir. Golongan ini masih memiliki 
kesempatan juga untuk duduk di bangku PTN dengan lebih banyak strategi dan 
terutama DOA! Karena SNMPTN itu bak hadiah yang tidak dapat diprediksi. Jadi, 
mintalah kepada Tuhan untuk dimudahkan jalan Anda menuju PTN yang diinginkan. 
Dan selain itu, untuk berjaga-jaga jika Anda gagal dalam SNMPTN, Anda sebaiknya 
memiliki PTS cadangandi PTS yang berkualitas agar nantinya Anda tidak menganggur 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri X | V 


dan tetap bisa kuliah di jurusan yang Anda inginkan. Jangan pernah memaksakan 
masuk PTN dengan memilih jurusan yang Anda tidak minati hanya gara-gara jurusan 
tersebut minim peminat sehingga tingkat persaingannya rendah. Ya, mungkin Anda 
bisa kuliah di PTN tersebut, namun hari-hari Anda akan diselimuti kemalasan dan tidak 
bersemangat karena mata kuliah yang tidak sesuai passion. 


4. Bagaimana penempatan pilihannya? 
Pilihan jurusan dan PTN memengaruhi Anda diterima di jurusan tersebut atau tidak. 
Contoh: A memiliki nilai 8,9 dari sekolah yang berakreditasi A. Menempatkan Ilmu 
Komputer Ul di Prioritas PTN Kesatu. Dan B memiliki nilai yang sama dengan A dan 
dari sekolah yang berakreditasi A juga. Namun, B menempatkan Ilmu Komputer UI di 
Prioritas PTN Kedua. 
Mana yang akan dipilih? 
Panitia SNMPTN seringkali menemukan kejadian di atas. Salah satu tolak ukur 
yang bisa dijadikan patokan adalah penempatan pilihan PTN dan Prodi yang dipilih. 
Jelas, si A lebih diprioritaskan masuk ketimbang si B. Karena penempatan PTN dan 
jurusan (baik pilihan | dan Il) di SNMPTN itu sangat berpengaruh. Jadi, Anda harus 
menempatkan pilihan sesuai dengan minat Anda yang sesungguhnya. Toh nantinya 
jika Anda tidak diterima di pilihan |, maka data Anda pun akan di proses di pilihan II 


per om m AA mm mmm mn mm mm mm. m_m. A ee 


selama kuotanya masih tersedia. 


A o o o- Á o Á l e ee eee eee eee ee Ee ee eee ee ee i i X eee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee eee eee ee ee ee eee eee ee eee ee ee ee ee Á ee ee 


r 


am omom m omom om om o m o o am o BP o am an e m on n am n n ann an emee ae ae amne mnn am an ame m omn a ae a an an aemm am oaen me Bw eB am amn ame m omn m an a e AA 


Harus Terpaksa Mengalah! 

Sebelum nilai kita bersaing dengan nilai siswa seluruh Indonesia. Maka nilai kita 
akan diadu dulu antarsiswa di sekolah kita. Nah disinilah letak berbahayanya. Jika 
teman Anda memiliki pilihan jurusan dan PTN yang sama denganmu dan nilai dia 
lebih tinggi dari Anda. Maka nilai mana yang akan dilirik oleh panitia SNMPTN? 


Kab 


Pastilah nilai temanmu yang lebih tinggi. 


aa III 


pena A A A A A A A A A A A A A A A A aan an anaa A ann A a a NYAMAN ME ng, 


Bagaimana untuk menghindari hal ini? 

Tanyakan ke BK atau teman Anda langsung, ada tidak yang pilihan PTN dan 
jurusannya sama dengan Anda. Jika ada, dan nilai Anda lebih rendah dari teman 
Anda. Maka lebih baik Anda yang mengalah, jadilah ksatria yang mengakui 
kekalahan. Daripada harus bunuh diri dengan tetap memilih jurusan tersebut. Masih 


TT Da nn I I Rt 


banyak pilihan PTN lain yang dapat Anda jadikan pilihan. 


i titi titi titi ttitttttttitiittt titi ttitttitittiiiitititttiittttttittti titi ai 


@ 
| SBMPTN 
X V | seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


eee ad 


See ew ew ee ee eee ee ee ee ee ee 


# 


aa eee ee 


STRATEGI PILIHAN JURUSAN SBMPTN 


a. Ada Berapa Kelompok Program Studi yang Bisa Dipilih? 
Ada 2 kelompok program studi (Prodi), yaitu: 
1. Prodi Saintek (Sains dan Teknologi) — dulu disebut Prodi IPA 
2. Prodi Soshum (Sosial dan Humaniora) — dulu disebut Prodi IPS 


b. Ada Berapa Kelompok Ujian? 
Ada 3 Kelompok Ujian, yaitu: 
1. Kelompok Ujian Saintek — dulu disebut Kelompok Ujian IPA 
2. Kelompok Ujian Soshum — dulu disebut Kelompok Ujian IPS 
3. Kelompok Ujian Campuran — dulu disebut Kelompok Ujian IPC 


c. Ada Berapa Jumlah Prodi PTN yang Bisa Dipilih ? 
Baik Kelompok Ujian Saintek, Soshum, maupun Campuran maksimal bisa memilih 3 
Prodi di PTN, perinciannya: 
1. Kelompok Ujian Saintek = maksimal 3 Prodi Saintek 
2. Kelompok Ujian Soshum = maksimal 3 Prodi Soshum 
3. Kelompok Ujian Campuran = maksimal 3 Prodi Campuran dari Prodi Saintek dan 
Soshum 


d. Pertanyaan-Pertanyaan yang Sering Muncul 

1. Apakah urutan pemilihan Prodi HARUS berdasarkan tingkat keketatan atau 
besaran passing grade? 
TIDAK. Urutan pemilihan Prodi berdasarkan SKALA PRIORITAS Anda. Misalnya, 
kita memilih Prodi (1) Kedokteran (2) Ilmu Komunikasi dan Manajemen pada 
Kelompok Ujian Campuran. Artinya, prioritas kita adalah menembus seleksi 
pada Prodi Kedokteran. Jika tidak lulus di pilihan pertama, maka nilai kita akan 
diikutsertakan dalam seleksi di pilihan kedua, dan seterusnya. 


2. Apakah pemilihan Kelompok Ujian harus sesuai dengan jurusan saat di SMA/ 
SMK? 
TIDAK. Peserta SBMPTN dapat memilih Kelompok Ujian apa saja, walaupun tidak 
sesuai dengan jurusan saat di SMA. Misalkan: 
a) Wawan sekolah di SMK, jurusan Teknik Komputer & Jaringan — pilih Kelompok 

Ujian Soshum — (BOLEH) 

b) Putri sekolah SMA, jurusan IPA — pilih Kelompok Ujian Campuran — (BOLEH) 
c) Anto sekolah SMA, jurusan IPS — pilih Kelompok Ujian Saintek — (BOLEH) 


(RX) 
SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri X | V | | 


3. Bagaimana contoh pilihan Prodi dengan 1 PTN cuma 1 Prodi? 
Misalnya: Rahmadi asal sekolahnya SMAN 6 Surabaya mau masuk UI, UNDIP, 
UNAIR dan/atau UNHAS. Ia bingung mau tes di Jakarta (Wilayah 1), Semarang 
(Wilayah Il), tes di Surabaya (Wilayah III) atau tes di Makassar (Wilayah IV) jika 
pilihannya sebagai berikut: 
e Contoh pilihan 1 — tes di Surabaya atau Makassar atau Semarang — 


(BOLEH) 

a) Hukum Unair (Wilayah III) 
b) Manajemen Unhas (Wilayah IV) 
c) Akuntansi Undip (Wilayah II) 


e Contoh pilihan 2 — tes di Surabaya — (TIDAK BOLEH) — pilihan Prodi 
PTN tidak ada yang di Wilayah III padahal jika tes di Surabaya termasuk 


Wilayah III 

a) Komunikasi UI (Wilayah |) 
b) Manajemen Unhas (Wilayah IV) 
c) Akuntansi Undip (Wilayah II) 


4. Bagaimana contoh pilihan Prodi di mana 1 PTN bisa lebih dari 1 Prodi? 
Misalnya: Anita asal sekolahnya SMAN 78 Jakarta Barat mau masuk UGM dan/ 
atau UI. la bingung mau tes di Jakarta (Wilayah |) atau tes di Yogyakarta (Wilayah 
Il) jika pilihannya sebagai berikut: 

e Contoh pilihan 1 — tes di Yogyakarta — (BOLEH) 
a) Hubungan Internasional UGM (Wilayah Il) 
b) Akuntansi UGM (Wilayah II) 
c) Sastra Perancis UGM (Wilayah II) 
e Contoh pilihan 2 — tes di Jakarta — (TIDAK BOLEH) — pilihan Prodi 
PTN tidak ada yang di Wilayah | padahal kalo tes di Jakarta termasuk 


Wilayah I 

a) Hubungan Internasional UGM (Wilayah Il) 
b) Akuntansi UGM (Wilayah II) 
c) Sastra Perancis UGM (Wilayah II) 


e Contoh pilihan 3 — tes di Yogyakarta atau Jakarta — (BOLEH) 
a) Hubungan Internasional UGM (Wilayah Il) 
b) Akuntansi UGM (Wilayah II) 
c) Hukum UI (Wilayah |) 
e Contoh pilihan 4 — tes di Yogyakarta — (BOLEH) 
a) Hubungan Internasional UGM (Wilayah Il) 
b) Akuntansi UGM (Wilayah II) 


.... 
SBMPTN 
X VI | | seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


e Contoh pilihan 5 — tes di Jakarta — (TIDAK BOLEH) — pilihan Prodi 
PTN tidak ada yang di Wilayah | padahal jika tes di Jakarta termasuk 


Wilayah I 
a) Hubungan Internasional UGM (Wilayah Il) 
b) Akuntansi UGM (Wilayah II) 


e Contoh pilihan 6 — tes di Yogyakarta atau Jakarta — (BOLEH) 
a) Hubungan Internasional UGM (Wilayah Il) 
b) Hukum UI (Wilayah |) 


5. Apakah asal sekolah dan alumni memperbesar peluang diterima di PTN 
tertentu? 
e TIDAK. Indikator tersebut dapat terjadi pada SNMPTN, tapi tidak pada 
SBMPTN. Asal sekolah tidak dilihat, yang dilihat adalah tempat tes yang 
dipilih. 


6. Apakah di SBMPTN ada jatah kuota untuk alumni? 
e TIDAK. Dalam SBMPTN tidak ada Kuota tertentu untuk alumni. SBMPTN 
terbuka untuk tahun lulusan 2014, 2015, 2016. 


7. Apakah nilai UN berpengaruh di penerimaan SBMPTN? 

e TIDAK. Di SBMPTN sudah tidak ada lagi urusannya dengan nilai raport 
ataupun nilai UN, yang penting dia sudah lulus UN. 

e Nilai terbaiklah yang akan diterima SBMPTN sesuai dengan jumlah kursi di 
Prodi PTN tersebut. 

e Tetapi, ada beberapa program studi yang penerimaannya juga dipengaruhi 
Hasil Tes Tertulis dan Hasil Tes Keterampilan (contohnya Prodi bidang Ilmu 
Seni dan Keolahragaan). 


STRATEGI BELAJAR MENGHADAPI SBMPTN 


a. Kerjakan Soal-Soal SBMPTN Tahun Lalu 
Mengapalangkah pertamalangsung mengerjakan soal? Tentunya agarAnda mengetahui 
terlebih dahulu tingkat kesulitan soal-soal SBMPTN dan mampu memperkirakan sejauh 
mana kesiapan Anda sampai dengan saat ini. Anda dapat mencarinya di internet atau 
bertanya ke kakak kelas maupun guru untuk mendapatkan soal- soal SBMPTN tahun 
lalu. 


@ 
SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri y| IX 


b. Evaluasi Kesiapan 

Setelah Anda mencoba mengerjakan satu set kumpulan soal SBMPTN, evaluasi 
kesiapan Anda. Apakah menurut Anda soal-soal itu terlalu mudah atau malah terlalu 
sulit? 

Ingat! Anda harus jeli dan hati-hati sebab terkadang soal SBMPTN itu banyak 
jebakannya. 

Setelah Anda mengerjakan dan mencari kunci jawabannya, coba hitung berapa passing 
grade Anda! 


Jumlah N B 4 — Jumlah N Salah x 1 
umlah Nomor Benar x umlah Nomor Salah x < 100% 


Jumlah Seluruh Nomor x 4 


CONTOH: 


kpa | Jumlah | Pengali | Nilai | 

saan | 0 | -1 | 0 | 
N° S08) [Kosong[ o | o |o- 
see’ (kesel 1 | o [o 
iani: a | ja 


Dapat dilihat pada tabel di atas, misalkan dari total 90 nomor Anda benar di 60 nomor, 
salah 15 nomor, dan ada 15 nomor yang dikosongkan (tidak dijawab). 
Perhitungannya: 

(60 nomor benar x 4) — (15 nomor salah x 1) = 225 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


TKD Saintek | Jumlah | Pengali | Nilai 


Sejarah 
(15 soal) 


Geografi 
(15 soal) 


Sosiologi 
(15 soal) 


Ekonomi 
(15 soal) 


Dapat dilihat pada tabel di atas, misalkan dari total 60 nomor Anda benar di 48 nomor, 
salah 6 nomor, dan ada 6 nomor yang dikosongkan (tidak dijawab). 

Perhitungannya: 

(48 nomor benar x 4) — (6 nomor salah x 1) = 186 


Setelah Anda mendapat jumlah untuk setiap kategori, jumlahkan lalu bagi dengan 
jumlah seluruh nomor dikali 4 lalu dikali 100% seperti perhitungan berikut: 


2204186 100 — 68,50 
(90+60)x4 _ 


Dari contoh di atas berarti nilai passing grade yang didapat adalah 52.88. Dengan 
cara yang sama, Anda bisa mempraktikkan perhitungan untuk Kelompok Soshum dan 
Kelompok Campuran. 

Mungkin Anda mulai berpikir, “Oke nilai saya sekarang sekian, kira-kira sudah cukup 
belum untuk masuk FK UI? Kalau STEI ITB minimal berapa yah? Kalau masuk Ekonomi 
UGM?” 

Tunggu, ingat-ingat lagi bahwa SBMPTN bukanlah tes evaluasi melainkan tes seleksi, 
artinya Anda tidak bisa berkata bahwa passing grade masuk fakultas A di universitas 
X itu 55 berarti target Anda adalah mencapai nilai 55 itu. Salah Besar! Yang benar 
adalah: “Jumlah kapasitas mahasiswa yang masuk fakultas A universitas X itu 
cuma 50 kursi setiap tahun, berarti Anda harus jadi 50 orang dengan nilai tertinggi 
dari semua peserta dari seluruh Indonesia yang memilih fakultas tersebut.” 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri | 


Ya, Anda harus berjuang untuk mendapatkan nilai setinggi-tingginya supaya bisa 
terpilih! 

Yang lebih penting, Anda mengetahui peta kekuatan dan kelemahan di setiap mata 
pelajaran. Dengan itu, Anda akan lebih mudah menentukan prioritas belajar dan fokus 
terhadap review mata pelajaran yang Anda anggap masih kurang kuasai. 


c. Elaborasi Bahan Materi Review 
Setelah Anda mencoba mengerjakan SBMPTN tahun lalu dan evaluasi kesiapan/ 
ketidaksiapan Anda, langkah selanjutnya adalah mengelaborasi seluruh bahan materi 
yang perlu Anda pelajari. Artinya, Anda coba kupas tuntas sebenarnya bahan 
materi SBMPTN di setiap mata pelajaran itu sebanyak apa? Apa betul bahan 
materi SBMPTN itu pada dasarnya seluruh bab kelas X-XII SMA untuk semua mata 
pelajaran? 


d. Buat Jadwal Review Materi 

Langkah berikutnya setelah Anda menjabarkan semua bahan materi yang perlu Anda 

pelajari adalah: BUAT JADWAL BELAJAR! 

Jadwal memiliki banyak fungsi yang krusial dibandingkan hanya membuat Anda 

sekadar patuh sama jadwal. 

1. SupayaAnda punya pemetaan waktu sampai hari-H. Artinya, Anda punya gambaran 
setiap hari, seberapa banyak lagi waktu yang tersisa buat Anda mempersiapkan 
diri sebelum hari pertempuran nanti. 

2. Supaya Anda punya patokan dalam mengalokasikan seluruh bahan yang perlu 
Anda review dan banyaknya latihan soal yang perlu Anda dalami sampai Anda 
benar-benar siap untuk menghadapi variasi soal macam apapun. 

3. Sebagai “alarm” buat Anda untuk terus keep up terhadap target belajar Anda. 
Misalkan, Anda memiliki target “menguasai sepenuhnya bab integral dan turunan” 
sebelum tanggal 20 Januari dan untuk mencapai itu Anda mengalokasikan waktu 
untuk mulai belajar dari tanggal 12-20. Tetapi ternyata Anda tidak disiplin dan tidak 
sempat mempelajarinya sampai tanggal 15. Maka dengan adanya jadwal, Anda 
punya “alarm” untuk mengingatkan Anda kalau Anda masih punya “utang” belajar 
yang harus dilunasi. 


emmo m m m m m m m m o ee een ee A me m n m m ee A A YM m e me am ee ee A KN n a ee m m_m NN a Kee 


~ 
” 


Dengan adanya jadwal belajar, Anda akan terus diingatkan supaya bisa selalu 
konsisten dan disiplin dengan target mingguan/bulanan yang sudah Anda buat. 

Buat Anda yang punya smartphone, Anda bisa bikin jadwal belajar dan bisa disinkronisasi 
dengan seluruh devices Anda seperti PC, laptop, maupun tablet. Ada banyak aplikasi 
gratis untuk scheduling dan managing time di smartphone atau tablet. Anda tinggal pilih 


PI a my 
La es ĖX 


saja mana yang paling cocok untuk Anda. 


¢ 
- 


eee ew ew ew ew ew ew eee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ew ew ew ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ew ew ew ew ee ee ee aa ew ew ee ee ee ee ee ee ew ew aa ee 


SBMPTN 
| | seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


ewww LL a a a a a a a 
`~ 


A 


e. Review Materi 

Ada 2 kesalahan umum dalam belajar menghadapi SBMPTN: 

1. Belum apa-apa Anda sudah langsung latihan soal Campuran. Kesalahan ini 
luar biasa fatal. Kesannya Anda sudah belajar dengan banyak latihan soal, 
padahal sebenarnya Anda tidak mempunyai basic fundamental skills yang 
matang! Analoginya, Anda tidak bisa menjadi pemain bola yang mahir hanya 
dengan cara Anda sering bermain bola. Mengapa? Kalau Anda mau jadi pemain 
bola yang mahir, Anda harus tahu bagaimana cara menendang dengan benar, 
bagaimana cara melihat situasi di lapangan, cara menahan operan dan bola datar 
hingga bola umpan lambung, dsb. Nah, sama halnya juga dengan belajar untuk 
SBMPTN! Supaya Anda bisa mengerjakan semua variasi soal yang mungkin 
keluar, Anda harus memperdalam setiap materi/topik! 

2. Anda keasikan belajar buat pendalaman materi/konsep teori tapi tidak cukup 
banyak latihan soal. Nah ini kebalikannya dari kesalahan pertama. Maksudnya 
Anda jangan sampai cuma keasyikan membaca teori tetapi tidak banyak latihan 
soal tentang materi/topik yang sedang Anda perdalam. 


Lalu bagaimana cara belajar yang benar? 

Kuncinya, Anda jangan mengerjakan try out soal Campuran dahulu, tetapi perdalam materi 
untuk setiap topik yang menjadi titik kelemahan Anda dan terus digali dengan banyak 
latihan variasi soal tentang materi/topik tersebut. 


Perkenalan konsep — latihan soal — review teori lebih detail — latihan soal lagi — 
review teori yang lebih mendalam — latihan dengan variasi soal yang lebih sulit. 


Ba om m m m m m m m m m mm mmm mm mm mm m m n 8.8. am = = m | = | m e m e me m n m m a a e m me e a m m m m ee mmm n an peo am e m m am ee a_a a_a m_a a p, 


Jangan lupa membuat MIND-MAP! 
Dengan membuat mind-map, tanpa sadar kita sudah berpikir secara komprehensif dan 


? 


menyeluruh dengan cara meng-organize informasi atau data yang Anda dapatkan untuk 
kemudian diterjemahkan kembali dari pemikiran Anda. Selain itu, dengan Anda membuat 
mind-map, secara tidak sadar Anda juga membantu otak Anda untuk bisa mencerna 
informasi tersebut dan mengingat kembali konsep materi yang sudah Anda pelajari 


Lu ew ew ew ew ew ew ew eee ee ee 


dengan lebih mudah. 


La ee 


SN 


f. Try Out Mandiri 
Pada tahap ini, baru Anda boleh mencoba latihan soal Campuran atau singkatnya try 
out SBMPTN! 
Caranya terserah Anda, bisa dengan menegrjakan ulang soal SBMPTN tahun-tahun 
lalu atau mungkin ikut try out di luar. Dengan try out ulang seperti ini, Anda sekarang 
sudah bisa merasakan bedanya kesiapan Anda sebelum dan sesudah Anda melakukan 
pelatihan. 


... 
SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri | | | 


Jangan lupa, pada tahap ini usahakan Anda buat kondisinya semirip mungkin 
dengan situasi pada saat tes SBMPTN. Misalnya ukur waktu pengerjaan persis 
dengan waktu yang nanti diberikan, isi lembar biodata dengan lengkap, buat kondisi 
ruangan sehening mungkin jauh dari gangguan, dsb. 

Dengan simulasi ini, akan melatih mental Anda untuk terbiasa dalam kondisi ujian 
dengan batas waktu tertentu. 


g. Evaluasi Kelemahan 
Setelah Anda try out ulang, evaluasi lagi hasilnya. Cek kembali pembahasan dan 
nilai ulang passing grade Anda, sekali lagi Anda bisa lihat pemetaan poin yang Anda 
dapatkan, Anda bisa mengidentifikasi sekali lagi di mana titik kelemahan Anda. Dengan 
Anda mengetahui di mana kelemahan Anda, dari situ Anda dapat kembali mereview 
materi tersebut dan latihan variasi soal terus-terusan sampai Anda membuat kelemahan 
Anda jadi insignifikan. 


pena nenen A Ee HK HK KK Ke 


`~ 
d 


Semoga tip-tip ini membantu dan bermanfaat untuk Anda agar dapat merancang 
rencana belajar dengan cara yang lebih efektif. Jangan anggap proses belajar yang 
Anda jalani ini sebagai beban, tapi justru sebagai kesempatan meningkatkan kapasitas 
intelektual Anda secara signifikan sebelum akhirnya Anda terjun ke dunia kuliah sebagai 


„momom om omm gg m om m o a HK KK an m, 
Oe 


mahasiswa. 


Pela 


. 
- 


@ 
SBMPTN 
IV seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


RINGKASAN 
MATERI 


SELEKSI 


BERSAMA MASUK 
PERGURUAN 
TINGGI NEGERI 
KELOMPOK SOSHUM 


TES KEMAMPUAN DAN POTENSI AKADEMIK 


TES KEMAMPUAN DASAR SOSHUM 


3. A 


RINGKASAN MATERI 


TES POTENSI AKADEMIK Ee 


MATERI : TES KEMAMPUAN VERBAL, 
TES KEMAMPUAN NUMERIK, 


TES PENALARAN 


Peserta harus jeli untuk mengetahui 
kata apa yang memiliki arti atau definisi 
serupa dengan kata pada soal. Beberapa 
kata terkadang merupakan kata yang 
tidak umum digunakan dalam kehidupan 


TES KEMAMPUAN VERBAL 


Tes Kemampuan Verbal terdiri atas 
tes sinonim (persamaan kata), tes antonim 


(lawan kata), tes analogi (padanan kata), dan sehari-hari. 
tes pengelompokan kata. Tes ini bertujuan 
mengukur pemahaman seseorang terhadap TIPS DAN TRIK: 


1. Perkayalah perbendaharaan kata 
dalam bahasa Inggris karena hal 


kata. Dengan kata lain, melalui tes ini, koleksi 
perbendaharaan kata seorang peserta dapat 


diketahui. tersebut sangat membantu dalam 
menyelesaikan soal. 
TIPS DAN TRIK: 2. Hindari menghabiskan waktu untuk 


menjawab hanya satu soal karena 
penasaran. 


1. Bersahabatlah dengan Kamus 
Besar Bahasa Indonesia. Tambah 
perbendaharaan kata setiap harinya 
dengan membaca makna atau 
definisi kata dari kamus. Atau, Anda 
dapat mengakses http://kbbi.web. 
id/. 

2. Perhatikan pola soal, bahkan 
pola jawaban. Dengan demikian, 
Anda akan semakin terlatih untuk 
menjawab dengan tepat. 


B. TES ANTONIM 

Tes Antonim menguji peserta untuk 
menentukan lawan dari suatu kata, 
artinya kata yang memiliki makna atau 
definisi yang bertentangan. Konsentrasi 
dari peserta sangat diharapkan karena 
terkadang pada pilihan ganda, ada 
kata yang merupakan sinonim dari kata 
pada soal. Itu merupakan jawaban yang 
menjebak. Ketelitian sangat diperlukan 
untuk menyelesaikan soal jenis ini. 


A. TES SINONIM 
Tes Sinonim menguji peserta untuk 
menentukan persamaan dari suatu kata. 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


TIPS DAN TRIK: 


1. 


Ingat bahwa Anda sedang mencari 
antonim (lawan kata) dari sebuah 
kata. Oleh karena itu, jangan sampai 
terjebak dengan kata pada pilihan 
ganda yang merupakan sinonim 
dari soal. Konsentrasi penuh sangat 
diperlukan di sini. 

Jika dalam pilihan ganda terdapat 
kemiripan arti, pilihlah yang paling 
berbeda. 

Jika dalam pilihan ganda terdapat dua 
kata yang berlawanan, kemungkinan 
besar jawaban yang tepat adalah 
salah satunya. 

Perkayalah perbendaharaan kata 
dalam bahasa Inggris karena hal 
tersebut sangat membantu dalam 
menyelesaikan soal. 

Hindari menghabiskan waktu untuk 
menjawab hanya satu soal karena 
penasaran. 


TES ANALOGI 


Tes Analogi menguji peserta untuk 
menentukan padanan kata yang sesuai 
dengan pola. Pasangan kata memiliki 
hubungan tertentu dan berbeda-beda 
untuk setiap soal. Pengetahuan umum 
peserta terkadang dibutuhkan di sini. 
Pada umumnya, beberapa hubungan 
pada bentuk“... : ...”, di antaranya: 

° sinonim kata, 

° antonim kata, 


° waktu, 
° bagian dari, 
° definisi, 


e temuan dan tokoh penemunya, 

° istilah dalam suatu bidang 
pengetahuan, 

° sebab dan akibat, 

° kata benda dan kata sifat, 

° benda (alat) dan fungsinya, 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


e pancaindra dan penyakitnya, 
e mata uang dan negara, 
° urutan peristiwa, dll. 


Tips dan trik: 


1. 


Pastikan bahwa ruas kiri dan ruas 
kanan memiliki kesamaan pola. Jangan 
sampai terjebak pada pola yang terbalik, 
misalkan alat : fungsi - fungsi : alat (ini 
salah). 

Teruslah menambah 
tentang berbagai hal. 
Jika Anda masih kebingungan dalam 
menyelesaikan sebuah soal, melajulah 
ke soal berikutnya. Waktu sangatlah 
berharga. 


pengetahuan 


TES PENGELOMPOKAN KATA 


Tes Pengelompokan Kata berisi soal-soal 
yang meminta peserta untuk mencari 
kata di luar kelompoknya. Kemampuan 
analisis yang akurat ditunjang 
pengetahuan umum yang memadai 
dapat menjadi senjata terampuh untuk 
menaklukkan tes jenis ini. 

Beberapa kelompok kata yang mungkin, 
di antaranya mengenai: 


° tempat, misalnya nama kota, 
negara, sungai, gurun, gunung, dan 
lain-lain, 


° nama tokoh, misalnya penulis, atlet, 
seniman, penemu, dan lain-lain, 

° kata baku, 

° kata benda, kata sifat, atau kata 
kerja, 

e bidang atau jenis tertentu, misalnya 
warna, profesi, musik, dan lain-lain, 

e golongan atau kelompok, misalnya 
hewan, tumbuhan, mamalia, dan lain- 
lain, 

° mata uang, dll. 


TES KEMAMPUAN NUMERIK 


TIPS DAN TRIK: 


1. 


2 


3. 


Tambahlah pengetahuan umum 
Anda dalam berbagai bidang. 
Anda dapat melatih diri dengan 


mengerjakan Teka-Teki Silang (TTS) 
karena soal TTS biasanya mencakup 
berbagai hal, mulai dari tokoh, 
negara, sinonim, antonim, peristiwa, 
ukuran, waktu, hingga istilah-istilah 
tertentu. 

Jika Anda masih kebingungan 
dalam menyelesaikan sebuah soal, 
melajulah ke soal berikutnya. Waktu 
sangatlah berharga. 


Tes Kemampuan Numerik terdiri atas tes 


seri angka dan huruf, tes matematika dasar, 
dan tes matematika berpola. 


A. 


TES DERET ANGKA DAN HURUF 


Tes Deret Angka dan Huruf menguji 
peserta untuk menentukan pola 
angka atau huruf dari satu suku ke 
suku berikutnya. Peserta selayaknya 
dapat mengimajinasikan berbagai 
kemungkinan pola yang tepat. 
Kemampuan melakukan operasi hitung 
sederhana sangat dibutuhkan di sini. 
Nilai suku berikutnya pada deret angka 
dapat merupakan hasil: 

° penjumlahan, 

e pengurangan, 

° perkalian, 

° pembagian, 

° akar, 

° pangkat, 

° kombinasi, dan 

° pola angka yang sama, 

Pada umumnya, pola pada deret huruf 
dapat berupa: 


e pola meloncat maju n huruf secara 
tetap (n = 1 atau 2 atau 3 atau ...), 

e pola meloncat mundur n huruf 
secara tetap (n = 1 atau 2 atau 3 
atau ...), 

e pola meloncat maju 1 huruf, lalu 2 
huruf, lalu 3 huruf, dst, 

° pola meloncat mundur 1 huruf, lalu 
2 huruf, lalu 3 huruf, dst, 

e pola huruf yang sama, serta 

e pola huruf kembar dengan jumlah 
huruf meningkat, 

Terdapat berbagai kemungkinan pola 

yang berbeda dari pola yang disebutkan 

di atas. Anda butuh banyak berlatih agar 

semakin terampil dalam menentukan 

pola deret angka dan huruf. 


TIPS DAN TRIK: 


i. 


Perhatikan apakah deret angka 
tersebut memiliki 1 larik atau lebih 
dengan mengamati perubahan dari 
satu bilangan ke bilangan berikutnya. 
Perhatikan apakah deret huruf 
tersebut memilliki 1 larik atau lebih 
dengan mengamati perubahan dari 
satu huruf ke huruf berikutnya. 

Pola bilangan dapat berupa operasi 
hitung tertentu, atau bahkan 
gabungan dari beberapa operasi 
hitung. 

Agar lebih mudah dalam 
menyelesaikan deret huruf, Anda 
dapat menulis huruf-huruf berikut: 


A B € D E F G H | 

J K L MN OP QR 

S TUY WA Y Z 
Anda dapat memanfaatkan jari 


tangan untuk menentukan huruf 
pada suku berikutnya. 

Jika bilangan atau huruf yang dicari 
terletak di tengah-tengah, perhatikan 
pola di sebelah kiri dan kanannya. 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Jangan sampai mengabaikan salah 
satu bagian karena Anda akan 
terjebak. 

Dengan rajin berlatih, Anda akan 
semakin terampil dalam menentukan 
pola deret. 

Jika Anda masih kebingungan 
dalam menyelesaikan sebuah soal, 
melajulah ke soal berikutnya. Waktu 
sangatlah berharga. 


TES MATEMATIKA DASAR 


Tes Matematika Dasar menguji 

peserta untuk menyelesaikan soal- 

soal sederhana yang berkaitan dengan 

matematika. Agar dapat menaklukkan 

soal jenis ini, peserta dapat mempelajari 

terlebih dahulu konsep matematika 

dan rumus dasar dari pelajaran di 

SD dan SMP. Pemahaman terhadap 

soal, ketelitian, pengetahuan tentang 

matematika dasar adalah kunci utama 

untuk menghadapi soal sejenis ini. 

Berikut adalah beberapa matematika 

dasar yang dapat Anda pelajari: 

° pangkat, 

° akar, 

° kecepatan, 

° perbandingan, 

° skala, 

° keliling dan luas bangun datar, 

° luas permukaan dan volume bangun 
ruang, 

° ukuran pemusatan, serta 

° untung, rugi, dan diskon 


TIPS DAN TRIK: 


1. 


Pelajari beberapa materi dalam 
matematika dasar beserta rumus- 
rumusnya. 

Untuk soal cerita, pahami terlebih 
dahulu soal agar Anda dapat 
mengetahui apa yang ditanyakan. 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Tingkatkan ketelitian Anda dalam 
berhitung karena ini sangatlah 
berharga. 

Tidak selamanya Anda melakukan 
proses perhitungan dari soal. Anda 
dapat mencoba-coba nilai dari kelima 
pilihan jawaban. Semakin sering 
Anda berlatih, Anda akan semakin 
tahu cara mana yang paling tepat 
untuk soal tertentu. 

Dengan rajin berlatih, Anda akan 
semakin terampil dalam melakukan 
perhitungan dan menemukan cara 
tercepat dalam mendapat jawaban 
tanpa harus menghabiskan waktu 
untuk menghitung dengan cara 
biasa. 

Jika Anda masih kebingungan 
dalam menyelesaikan sebuah soal, 
melajulah ke soal berikutnya. Waktu 
sangatlah berharga. 


C. TES MATEMATIKA BERPOLA 


Tes Matematika Berpola menguji peserta 
untuk menentukan pola operasi hitung 
apa yang tepat sehingga diperoleh 
sebuah angka lain. Sebagian soal 
berupa beberapa angka yang terletak 
pada gambar. Peserta diminta untuk 
menentukan angka yang tepat untuk 
mengisi gambar kosong. 

Tes matematika berpola pada 
dasarnya tidaklah rumit. Anda hanya 
perlu mendayagunakan imajinasi 
Anda semaksimal mungkin mengenai 
pola perhitungan apa yang tepat 
sehingga hasil operasi hitung maupun 
kombinasinya menjadi akurat. 

Ketelitian, kecepatan, dan ketepatan 
Anda dalam berhitung sangat 
diperlukan di sini. Anda sebaiknya rajin 
berlatih sehingga keterampilan dalam 
menentukan pola perhitungan semakin 
terasah. 


Beberapa pola perhitungan, di antaranya: 

... dijumlahkan, kemudian dikurangkan 
dengan suatu bilangan, 

e dikurangkan, kemudian dijumlahkan 
dengan suatu bilangan, 

e dijumlahkan atau dikurangkan, 
kemudian hasilnya dikalikan suatu 
bilangan, 

e dijumlahkan atau dikurangkan, 
kemudian hasilnya dibagi suatu 
bilangan, 

e dijumlahkan atau dikurangkan, 
kemudian hasilnya dipangkatkan 
(kuadrat, kubik, atau pangkat yang 
lebih besar), 

e dijumlahkan atau dikurangkan, 
kemudian dicari akar kuadratnya, 

e selisih dari jumlah dua pasangan 
bilangan, 

e dikalikan atau dibagi suatu bilangan, 
dan 

e deret bilangan dengan pola tertentu 
(umumnya terdapat pada bentuk 
lingkaran). 

Masih ada berbagai kemungkinan 

kombinasi operasi hitung lainnya. 

Imajinasikanlah berbagai pola 

perhitungan. Anda tidak perlu selalu 

berpatokan pada pola perhitungan di 

atas. 

Berikut ini adalah beberapa contoh pola 

soal yang dapat Anda cermati berbagai 

proses perhitungannya. 


TIPS DAN TRIK: 


1, 


Pikirkan berbagai kemungkinan pola 
perhitungan, apakah penjumlahan, 
pengurangan, perkalian, pembagian, 
pangkat, atau akar. 

Terkadang terdapat dua tahap 
perhitungan. Jika demikian, pikirkan 
pola perhitungan kedua, apakah 
hasilnya dijumlahkan, dikurangkan, 


dikalikan, dibagi, dipangkatkan, atau 
dicari akarnya. 

3. Tingkatkan ketelitian Anda dalam 
berhitung karena ini sangatlah 
berharga. 

4. Dengan rajin berlatih, Anda akan 
semakin terampil dalam melakukan 
perhitungan. 

5. Jika Anda masih kebingungan 
dalam menyelesaikan sebuah soal, 
melajulah ke soal berikutnya. Waktu 
sangatlah berharga. 


TES PENALARAN 


Tes Penalaran terdiri atas tes penalaran logis, 
tes penalaran analitis, dan tes penalaran 
spasial. Tes ini merupakan salah satu tes 
yang krusial untuk mengetahui apakah 
seorang peserta memiliki daya nalar yang 
baik dalam mencermati suatu permasalahan. 


A. Tes Penalaran Logis dan Analitis 


Tes Penalaran Logis dan Analitis 
menguji peserta untuk mendayagunakan 
logika mereka dalam memahami 
pernyataan ataupun informasi yang 
diberikan. Terdapat dua pola tes. Pola 
pertama adalah peserta diminta untuk 
menentukan kesimpulan dari beberapa 
pernyataan yang diberikan (Penalaran 
Logis). Peserta wajib menghindari 
perasaan untuk menyelesaikan soal 
ini. Soal yang diberikan membutuhkan 
jawaban dari hasil analisis secara logis. 
Pola kedua adalah peserta diminta untuk 
mempelajari informasi yang diberikan, 
kemudian menjawab beberapa 
pertanyaan yang berhubungan dengan 
informasi tersebut (Penalaran Analitis). 

Beberapa cara penarikan kesimpulan 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


yang perlu Anda ketahui, antara lain: 


1. 


Modus Tollens 

Premis 1: p>q 
Premis 2: ~q 
Kesimpulan: ~p 
Modus Ponens 

Premis 1: p>q 
Premis 2: p 
Kesimpulan: q 
Silogisme 

Premis 1: p>q 
Premis 2: q>r 
Kesimpulan: p>r 


Simbol ~ berarti negasi/ingkaran/lawan. 


Ingkaran SEMUA berarti BEBERAPA/ 


SEBAGIAN/ADA. 


TIPS DAN TRIK: 


i 


Pahami setiap soal dengan benar. 
Gunakan logika Anda untuk 
menyelesaikan soal. 

Analisislah satu per satu dari 
pernyataan yang diberikan. 
Hindari menebak-nebak jawaban. 
Kesimpulan harus benar-benar 
mewakili setiap pernyataan yang 
diberikan. 

Buatlah kesimpulan berdasarkan 
pernyataan yang ada, bukan 
berdasarkan apa yang Anda pahami 
dalam kehidupan. 

Untuk menyelesaikan soal berbentuk 
teks, buatlah coretan dalam bentuk 
tabel, gambar, atau diagram alur 
yang memuat segala informasi yang 
Anda peroleh dari teks. 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


B. 


Dengan rajin berlatih, Anda 
akan semakin terampil dalam 
menyelesaikan soal logika. 

Jika Anda masih kebingungan 
dalam menyelesaikan sebuah soal, 
melajulah ke soal berikutnya. Waktu 
sangatlah berharga. 


TES PENALARAN SPASIAL 


Tes Penalaran Spasial adalah tes logika 
yang berkaitan dengan gambar-gambar. 
Daya logika ruang dimensi dua dan 
dimensi tiga peserta teruji pada soal ini. 
Peserta selayaknya mampu melihat pola 
gambar. Dengan demikian, peserta dapat 
menentukan pola gambar selanjutnya 
atau pola gambar yang berbeda sesuai 
dengan apa yang diminta dari soal. 
Itulah salah satu kunci sukses untuk 
dapat menaklukkan soal ini. 


TIPS DAN TRIK: 


T 
2. 


Amati gambar dengan cermat. 
Pikirkanlah berbagai pola yang 
mungkin, apakah deret, rotasi, 
pencerminan, ciri khusus, perubahan 
bentuk, dan lain-lain. Terkadang Anda 
mesti jeli dengan pola perubahan 
warna (hitam, putih, atau arsiran). 
Dengan rajin berlatih, Anda 
akan semakin terampil dalam 
menyelesaikan soal logika gambar. 
Jika Anda masih kebingungan 
dalam menyelesaikan sebuah soal, 
melajulah ke soal berikutnya. Waktu 
sangatlah berharga. 


RINGKASAN MATERI 


MATEMATIKA O 


MATERI : FUNGSI KUADRAT, PERSAMAAN KUADRAT, TRIGONOMETRI, PERTIDAKSAMAAN, RELASI DAN 
FUNGSI, DIFERENSIAL, LIMIT FUNGSI, PELUANG, STATISTIK. 


D PEMAKAN 


A. BENTUK UMUM 


Bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah 
y = f(x) = ax? + bx tc 

dimana a, b, dan c merupakan konstanta 

dengana#0 


tidak mempu- 
akar | NM 
D<0 nyai 


imajiner 0 
titik potong X 


b. Titik Potong dengan sumbu Y (x = 0) 
y = ax? + bx + c, untuk x =O maka y = c > 
titik potong dengan sumbu Y adalah (0,c) 
beberapa kemungkinan dari bentuk terse- 
but di antaranya adalah: 


B. GRAFIK 
Grafik fungsi kuadrat adalah sebuah 
PARABOLA. Untuk melukiskan sebuah 
parabola, dapat dilakukan dengan 
langkah-langkah: 


Titik Potong 
dg Sumbu Y Sketsa (a < 0) 


memotong sumbu Y 


a. Titik Potong dengan Sumbu X (y = 0) nae enon 


y = ax? + bx +c = 0 sehingga membentuk 
persamaan kuadrat beberapa 
kemungkinan dari bentuk tersebut di 
antaranya adalah: 


memotong sumbu Y* 


melalui titik (0,0) 


| Titik Potong | Sketsa 


| dg Sumbu X | (a20) 


| 2 akar terdapat2 X / 
berbeda titik potong X 
akar terdapat 1 

kembar titik singgung x 


memotong sumbu Y 
di bawah sumbu X 
memotong sumbu Y 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Jika D adalah diskriminan hasil eliminasi 
kedua persamaan, 

D = (b - m} — 4a(c — n), maka beberapa 
kemungkinan di antaranya adalah: 


c. Sumbu Simetri 
Sumbu simetri yaitu suatu garis yang 
sejajar dengan sumbu Y dan melalui titik 
puncak yang membagi parabola menjadi 
dua bagian yang simetris. 
Persamaan sumbu simetri > x = D. 


d. Titik Puncak 
Koordinat titik ekstrim pada parabola 
disebut sebagai titik puncak. 


akar 
bersinggungan 
kembar 


Koordinat titik puncak — 2 a(- 2) 
2a’ 2a 


akar tidak mempunyai 


2 akar aa di 2 
berbeda titik 


e. Titik Bantu 
Untuk melengkapi sketsa grafik dapat 
mengambil beberapa nilai x dan y. 


imajiner titik potong 


ena 


C. MENENTUKAN FUNGSI KUADRAT 


Diketahui Pemisalan 
tiga titik 
sembarang Persamaan kuadrat adalah persamaan 
y =ax?+bx+c i | 
(Xp Ya) X» Ya) yang dinyatakan oleh bentuk: 
PIY’ 2 
dan (X, Y) ax? + bx + c = 0 dengan a, b, c e real 
titik potong dengan _ NTE TE, dana 
sumbu X da a 2 
(x, 0) dan (x, 0) carni@tadengan i A. SIFAT-SIFAT AKAR 
: 2 1 menggunakan titik Misalk d karak 
serta sebuah titik isalkan x, dan x, akar-akar persamaan 
(Xz Y) ax? + bx + c = 0 dengan D > 0 maka: 


sembarang(X, y} 


-b - VD -b + VD 
= dan x, = 


1 2a : 2a 


titik puncak y-a(x- x) ty, 


(X,, Y,) cari nilai a dengan 
serta sebuah titik menggunakan titik Sebagai akibat rumus di atas, diperoleh 
sembarang(x,,y,) (x, y) sifat jumlah, hasil kali dan selisih akar- 
akar 
D. GARIS DAN PARABOLA | JD 
X, +X, =-— 5 XX, ; [x -x| = — 
Garis lurus : y= mx +n... (1) lal 
Parabola :y=ax*+bx+c... (2) Catatan: 
Koordinat titik potong garis lurus dan 1) Jumlah kuadrat x,? + x? = (x, + X,) — 
parabola di atas merupakan nilai x dan y 2X.X. 


yang memenuhi persamaan (1) dan (2). 2) Jumlah pangkat tiga x,? + x = (x, + x,)° 
mx + n = ax? + bx +c — 3X,X,(X, + X,) 


ax? + (b -—m)x +(c—n)=0 


1 SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


3) Selisih kuadrat x,” - x,” = (x, - X,)(X, + X,) 


4) Kuadrat selisih (x, - x,)? = (x, + x,)? - 


D 
4X,.X, = =z 
5) Jumlah kebalikan + + | = %1 X2 
1 X2 XX» 
B. JENIS AKAR 
Tinjau persamaan: 


ax’ +bx +c =0 xX, 


_ -b + yb? - 4ac 


2a 


Nilai b? — 4ac digunakan sebagai 
diskriminan (pembeda) = D. Jenis akar 
persamaan ditentukan oleh besarnya D. 
Kemungkinan yang dapat terjadi: 


a. Jika D > 0, D non-negatif, maka 
persamaan kuadrat tersebut akar- 
akarnya real. 

1. D > 0, persamaan kuadrat 
mempunyai 2 akar real yang 
berbeda. 

2. D = 0, persamaan kuadrat 


mempunyai 2 akar real yang sama. 
b. Jika D < 0, maka persamaan kuadrat ti- 
dak mempunyai akar real. 
c. Jika D = k?, maka mempunyai 2 akar 
rasional. 


Catatan: 
Dari uraian di atas, dapat dikembangkan 
bentuk perluasan untuk akar-akar real (D > 


QO). 

1. Kedua akar berkebalikan 
° D>0 
D XX, = 1 


2. Kedua akar berlawanan 
e D>0 
e xX,+x,=0 
e xX,.x,<0 


Kedua akar positif 
e D20 

e Xtx,20 

e X,.-X,>0 


Kedua akar negatif 
e D20 

e xX,+x,<0 

e X,.x,>0 


Akar yang satu positif dan yang lain 
negatif (berlainan tanda) 

e D>0 

e xX,.x,<0 


Kedua akar lebih besar dari bilangan 
konstan p 

e D20 

e  (X,-pP)+(x,-p)>0 

e (X, - pP). (x,-p)>0 

Kedua akar lebih kecil dari bilangan 
konstan q 

e D20 

e  (X,—q) + (x,—q) <0 

© (X,—q). (X,-q) > 0 

Kedua akar berada di antara dua 
bilangan konstan p dan q ; (p < q) 

e D20 


" X-P)#(x,—p)20 

Sa + (X,-q) <0 

e  (X,— pP). (xX, — Pp) > 0 

e X-9). (x,—q) > 0 
MEMBENTUK PERSAMAAN 
KUADRAT 


Persamaan kuadrat dapat dibentuk jika 
kedua akarnya atau informasi tentang 
kedua akarnya diketahui. Jika suatu 
persamaan kuadrat mempunyai akar- 
akar x, dan x, maka persamaannya 
adalah: 

X? — (X, + X,)X + (X,X,) = 0 


SBMPTN 1 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


PSS PENGARAN 


A. PENGERTIAN 


a. 


b. 


Pada segitiga ABC siku-siku di C, ber- 
laku: 


Fungsi Trigonometri 


_DEpannyaa a 


1. sina 
Miring Cc 
1 Cc 
— csc a = ——-— 
sina a 
D oe SAmpingnya a. b 
Miring C 
1 b 
—> seca = — — 
cosa c 
> Mane JERUK a _ sina a 
SAmpingnyaa cosa b 
b 
— cota = — — 
tana a 


Teorema Phytagoras, a? + b? = c? 
1. jika dibagi dengan c 


a 2 b 2 c 2 
(2) -(£) — sin? a + cos? a 
c c c 


2. jika dibagi dengan b 


a 2 b 2 c 2 
8 (2 -(2) — tan? a + 1 = sec? 
b b b 

3. jika dibagi dengan a 


ar (bY (cy 
(2) (2) -(£) + 1+ cot? a = csc? 
a a a 


1 ) SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


B. DALIL DALAM SEGITIGA 


Untuk segitiga sembarang ABC, maka 
berlaku: 


Aturan Sinus 


a b _ Cc 
sinA sinB sinC 


b 
C 
a 
Aturan Cosinus 
EEE E. 
cos A aA > a? = b? +c? — 2bc cos A 
2bc 
2 2 2 
cosB = a > b? =a? +c? — 2accosB 
2ac 
2 iR a2 
cosC SA > c? =a? +b? — 2abcosC 
2ab 


Luas Segitiga 

1. Diketahui ketiga sisinya 
Luas = /s(s-a)(s-b)(s-c) 
dimana s = setengah keliling segitiga 
= ł(a+b+c) 

2. Diketahui dua sisi dan sudut yang 
diapitnya 


Luas = tab sinC = ac sinB = Żbc sin A 


IDENTITAS TRIGONOMETRI 
Penjumlahan dan Selisih Dua Sudut 
sin (A +B) = sin A cosB + cos A sinB 
cos (A +B) = cos A cosB = sin A sinB 


tan A ttanB 


tan(A +B) = — —————— 
an( ) 17 tan A tanB 


b. 


cos2A = cos? A - sin? A = 2cos* x -1=1-2sin°A 


0 SES FENAIARAN 


Sudut Rangkap 


sin2A = 2sinAcos A 


2tanA 


tan2A = — 
1-tan?A 


JENIS-JENIS 
MAAN 


Pertidaksamaan Linier 

adalah pertidaksamaan yang salah satu 
atau kedua ruasnya mengandung ben- 
tuk linier dalam x 


PERTIDAKSA- 


TIPS Penyelesaian! 
Letakkan variabel x di ruas tersendiri ter- 
pisah dari konstanta-konstanta 


Pertidaksamaan Kuadrat 

Adalah pertidaksamaan dalam x yang 
bentuk umumnya: 

ax? + bx + c > 0 dengan a, b, c konstanta; 
aFQ. 


TIPS penyelesaian 


Jadikan ruas kanan = 0. 

Jadikan koefisien x? positif (untuk 
memudahkan pemfaktoran). 

Uraikan ruas kiri atas faktor-faktor li- 
nier. 

Tetapkan nilai-nilai nolnya. 

Tetapkan tanda-tanda pada garis 
bilangan. 

Jawaban didapatkan dari hal-hal yang 
ditanyakan dan terlukiskan pada garis 
bilangan. 

Jika ditanyakan > 0, maka yang 
dimaksud adalah daerah (+); 

Jika ditanyakan « 0, maka yang 
dimaksud adalah daerah (-). 


C. 


Pertidaksamaan Pecahan 
adalah pertidaksamaan dalam x yang 
penyebutnya mengandung variabel x. 


TIPS Penyelesaian! 


Pindahkan semua bilangan ke ruas 
kiri, jadikan ruas kanan = O. 
(ingat! tidak diperkenankan mengkali 
silang, karena tanda pertidaksamaan 
tidak dapat ditentukan berubahiti- 
dak) 
Samakan penyebutnya sehingga 
pecahan dapat disederhanakan. 
Selanjutnya, sama seperti penyele- 
saian pertidaksamaan suku banyak. 
Syarat: penyebut pecahan # 0. 
Pertidaksamaan Irrasional 
Akar) 
Adalah pertidaksamaan yang variabel- 
nya ada di dalam tanda akar. 


(Bentuk 


P SES PEMALARAN 


A. OPERASI ALJABAR FUNGSI 


Misalkan diketahui f(x) dan g(x), maka: 
a. Jumlah fungsi, (f + g)(x) = f(x) + 
g(x) 
b. Selisih fungsi, (f - g)(x) = f(x) - g(x) 
c. Hasil kali fungsi 
e (K- f)(x) =k - f(x) 
© (f K)X(X) = f(x) - g(x) 
. . (f f(x) 
d. Hasil bagi, | — - 
J8 g(x) 
e. Perpangkatan, f(x) = [f(x)]" 


FUNGSI KOMPOSISI 

Jika fungsi f dan g memenuhi 
R, aD, #1 } maka komposisi 
dari g dan f, ditulis g o f (berar- 


SBMPTN 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


f(x) = ax? + bx r(x) = -b + Jb? — 4a(c — x) 


a, ee NASA LA NA 
(art Ho) (Da) +o 2a 
y = f(X) af ka f(x) = * log cx f'(x)=— 
ü c 
z = g(y) 


e domain: D sot 7 1X | f(x) E€ D,}cD, 


° range : R mi Z | fiz) = g (R; o 
D,)} 
cR, 


L TESTENALARAN 


A. DEFINISI 
Turunan fungsi y = f(x) dinotasikan 


e Tidak komutatif, fo g#g of 

e  Assosiatif, f o (goh)=(fog)oh 

e Terdapat unsur identitas yaitu fungsi 
I(x) =x sehinggafol=lof=f 


dengan y' atau dy didefinisikan sebagai 
dx 


C. FUNGSI INVERS 


Jika fungsi f : A > B ditentukan dengan 
aturan y = (x), maka invers dari f adalah 


Ig (x) = jp AN) AO 


h>0 h 


B. RUMUS DASAR 

f': B— Adengan aturan x = f! (y) 

: i 1. y5cby =0, c konstanta 
| N p, 2. y=x">y’=nx"™ 
| eT 1 | 3. y=@>y=a* ina 

= p” — 4. y=%logx>y= 

xina 

sifat 


° for =f of=| y = SIN X —> y = COS X 


e (fog}1=g"'of' 
(fogohytogtof' 


6. y= cosx > y =-sin x 


© fog=h>f=hog" Catatan 
fogoh=mon=>h=(fog)yto(mo 1) e merupakan konstanta euler, di mana e 
ey ces 


n) 
2) fungsi y = In x merupakan y = ‘log x, 


sehingga sifat-sifat yang berlaku pada 
fungsi logaritma juga berlaku pada fungsi 


Beberapa contoh fungsi dan fungsi 


inversnya 
: 3 y = In x, sehingga 
| Fungsi Awal 1 Ne ba a 
f(x) =ax +b f(x) = x-b Ana y=e>y=e 
a e dari rumus dasar no (4) dapat 
f(x) = ax +b f(x) = —dx —b diturunkan, y = In x > y = - 
td cx-a 


t 
om 
aes ee ewe ew ew eee ee eee eee eee ee ee eee ee ee ee ee eee eee ee ee eee ee ee ee ee ee eee ee eee eee ee eee ee eee eee eee ee eee ee ee eee ee eee eee eee eee ee Ia 


1 4 SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


SIFAT OPERASI ALJABAR 
Jika u = u(x) dan v = v(x) fungsi dari x, 
maka: 


Aturan Penjumlahan dan Penguran- 
gan 


y=utvoy=ustv 
Aturan Perkalian 
perkalian dengan konstanta c, 

y=cury=cu 

perkalian fungsi dengan fungsi 

y=uv>y =uvtuv 
Aturan Pembagian 

yo 4 yy MV UV 

V V 

Aturan Rantai 


_ dy dy du sah] 
dx du dx dan [f a(x) 


ana 


Catatan 


1. 


Dari rumus dasar nomor (5) dan aturan 
pembagian, maka dapat diturunkan: 

e ystanx—y = sec? x 

e y=cotx—y’ =-csc? x 

e y=secx— y =secx.-tanx 

e y=cscx—y =-cscx- cot x 

Dari rumus dasar no (2) sampai dengan 
nomor (6) dan aturan rantai, jika u adalah 
fungsi dari x, maka dapat diturunkan: 

e y= P yENn UU 

e y=aoy=a'lina-u 


e ySIogu—by- 


u-Ina 
e y=sinu>y =u cos u 
e y= cos U- y'= -u' sin u 


ARTI GEOMETRIS TURUNAN 
PERTAMA 


Gradien Garis Singgung 


Gradien garis singgung fungsi f(x) di 
setiap titik P(x,, f(x,)) adalah: 
m = f(x.) 


sehingga persamaan garis singgung di 
titik P(x,, f(X,)) adalah: 


y — HX) = PX) (X — Xo) 


L SES PENALARAN 


PENGERTIAN LIMIT 
Misalkan fungsi f(x) terdefinisikan di 


sekitar x - a, maka lim f(x) =L jika dan 
hanya jika f(x) kontinu di x = a, ditulis 
lim f(x)- lim f(x)=L (baca: limit kiri = 
limit kanan) 

lim f (x) = L artinya f(x) akan mendekati L 


untuk nilai x yang mendekati a. 


TIPS 


Untuk 


menghitung nilai — limf(x), 


langkahnya adalah: 


a. 


Substitusi x = a ke dalam f(x) sehingga 
diperoleh nilai f(a). Perhatikan pola 
pembagian dalam konteks limit 
berikut! 


° bentuk tentu: 0 =0;2 = 0: 
a 0 a 


=Q;0 + a = o0,oo + œ% = 0 
- bentuktaktentu: 9: 2-00 — 00:0" 
0 œ 
Ada dua kemungkinan, 

e Jika f(a) merupakan bentuk ten- 
tu maka lim f(x) = f(a) 

e Jika fla) merupakan bentuk 
tak tentu tentu maka f(x) 
harus diubah sedemikian rupa 
sehingga bentuk f(a) merupakan 


SBMPTN 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


bentuk tentu. Adapun cara 
mengubah tergantung bentuk 
tak tentu (dapat dilihat pada 
pembahasan berikutnya). 


B. TEOREMA LIMIT FUNGSI 


Jika limf (x) -F dan limg(x)=G 
maka: 
a. — lim| f(x) +9(x ae )tlimg(x) =F 4G 


xa 


xa 


E 
b. lim(f(x)-a( (x)]=1i x) limg(x)=F-G 
(x)| 


c. lim | k -f (x)| sat alee 
lim f (x 
d. m A- imf PF s0 
x>al Q(X lim g(x) G 
e. InfiodT (imo) =F 


C. LIMIT FUNGSI ALJABAR 


a. Bentuk - 


F(x) 


Bentuk lim —— dengan f(a) = g(a) = 


g(x) 
O disebut bentuk - Pada bentuk ini 


f(x) dan g(x) akan mempunyai faktor 
yang sama, yaitu (X - a). Limit bentuk ini 
diselesaikan dengan pencoretan faktor 
(x-a). 


Catatan: 

1. Pencoretan ini boleh dilakukan, kare- 
na x hanya mendekati harga yang di- 
berikan. 

2. Jika terdapat bentuk akar, maka 
kalikan dengan sekawannya untuk 
menghilangkan bentuk akarnya. 


TIPS 
Pada limit fungsi x mendekati a, proses 
mengalikan sekawan pada bentuk 


elf (x) — s/9(x) mempunyai bentuk 


| SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


istimewa, yaitu: 
1. f(a)=g(a)=p 


2. aff (x) - nig (Xx x cm (x baca: 


ekuivalen) 

e Dalil L Hospital 
Jika fungsi f dan g masing-masing 
terdiferensial di titik x = a dan f(a) = g(a) 
= 0 atau f(a) = g(a) = », maka berlaku: 


im -im £ 
x»ag(x) *>ag'(x) 
TIPS 
Jika y= yf (x) maka 
sy f0) 
dx n. off (x) 
Bentuk = 


Untuk menyelesaikan bentuk = dengan 


cara membagi pembilang dan penyebut 
dengan pangkat tertinggi. 


TIPS 

Jika f(x) = a,x" +ax"-1+ax"-2+... +a" 
dan g(x)=bx"+bx°-14+ bx"-2+...+ 
b" maka: 


1. fim £2) <a | untuk n > m 
X— g(x) 
f 
2. lim to) -ĉo untukn-m 


b, 


(x) 
3. ie s0, untuk n < m 


Bentuk œ - œ 

Untuk bentuk œ - œ, maka bentuknya 
harus diubah terlebih dahulu sedemikian 
rupa sehingga menjadi bentuk = 


Catatan: 
untuk bentuk 


lim Jf (x) -/9(x) 


maka dikalikan dengan bentuk sekawan 
lim f(x) — g(x) 
= lim lf (x )- g(x 


10-36) 
"EN 
kemudian diselesaikan dengan cara 
seperti bentuk =, 


AA 
Kana 


TIPS 
Berikut ini adalah bentuk-bentuk istimewa 


1. lim Vax+b - Jpx +q, Jika: 


° a> p, maka @ 
° a=p, maka 0 
° a< p, maka -% 


2. lim Vax? +bx +c —ypx' +qx +r , jika: 


e a>p, maka o 
e a-zp, maka 2-9 


2Ja 


° a < p, maka -œ 


3. lim Vax" +bx"™ +... — Ypx" 49x +... 
x70 


jika 

° a > p, maka œ 

e a=p, maka b-q 
n Ya” 


° a < p, maka -œ 


D. LIMIT FUNGSI TRIGONOMETRI 
Limit fungsi trigonometri merupakan limit 
yang memuat fungsi sin, cos, tan, sec, 
cosec atau cot. Didefinisikan bahwa: 


sinx X 
lim —— = lim —— = 1 dan 
x50 X x30 sin x 


lim =1 
x00 X x0 tanx 
TIPS 
Untuk menyelesaikan limit fungsi 


trigonometri, di mana x — 0, maka dapat 
digunakan fungsi hampiran, yaitu: 
1) sinx sx 


2) tanxzx 


2 


3) cosxs1-1x , sehingga 


2 


secx #1+4x° ; 1-cosxs1x 


;tanx —cosx = tx? 


Bentuk 0 
0 


Dengan mengingat bahwa, 
cos2x —1-2sin' x , maka 
cosax - 1-2sin” tax 
__1-(1-2sin? tax) 
lim ——— 
x0 X 
2sinjaxsin;ax 
2 


— Jim 


x50 X 


la lan? 
2 2 2 


sehingga, 


TIPS 


1-cosax 1 , 

— — —A 
X 2 

diturunkan beberapa bentuk istimewa yang 


Dari bentuk lim dapat 


lain, di antaranya: 


. cosax-cosbx 1 
1. im LMS _ E (b? - a?) 
x>0 x 2 
. tanax-sinax 1 , 
2 lim ———--a 
x50 x 2 
. 1-cosaxcosbxcoscxcosdx 
3 lim —— 
" x50 xX 


= (2 +b? +c? 4d?) 


SBMPTN 1 / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


LEMAK 


PERMUTASI 


Misalkan ada 3 unsur a, b, c. Kita dapat 
mengurutkan sebagai abc, acb, bac, 
bca, cab, cba. Tiap urutan disebut per- 
mutasi 3 unsur. 


Definisi Permutasi 

Banyaknya cara memilih k unsur dari 
n unsur yang tersedia dan menyusun- 
nya dengan memperhatikan urutannya 
adalah: 


P(n,k)-P" =n-(n—1)-(n—2)-(n-3)-...-(n-k +1) 


canm IMU 
k 


n! 


(n-k)! 


Permutasi dengan Pengulangan 


Jika dari n unsur terdiri dari kelompok- 
kelompok di mana ada n,, N, n,, ..., N, 
unsur yang sama maka banyaknya cara 
penyusunannya adalah: 


n! 
. n}! . 


P= 
n! - n! 


-nd 


di mana n =n, +n, +n +t.. +N, 


Permutasi Siklis 
Dari n unsur yang berlainan dapat disu- 
sun melingkar dalam (n — 1)! cara 


KOMBINASI 


Banyaknya cara memilih k unsur dari n 
unsur yang tersedia dan menyusunnya 
dengan tidak memperhatikan urutannya 
adalah: 


n! 


C(n,k)=C; = CESET 


| SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


C. BINOMIAL NEWTON 
Jika n e R dan untuk setiap a, b e R 
maka berlaku: 
(a+b) - Cp ab. 
k=0 
Catatan: 
a. Banyaknya suku ruas kanan adalah n + 1. 
b. Jika n kecil maka koefisien binomium 
dapat dicari menggunakan segitiga 
pascal. 
D. PELUANG KEJADIAN 
Jika kejadian A dapat terjadi dalam k 
cara dari seluruh n cara yang mungkin, di 
manan cara ini mempunyai kemungkinan 
yang sama, maka peluang terjadinya 
kejadian A, ditulis P(A), adalah: 
k 
P(A)=— 
(A) == 
Catatan: 
a. Himpunan semua kemungkinan dise- 
but ruang sampel 
b. Jika peluang terjadinya kejadian A 


adalah P(A), maka peluang tidak 
terjadinya kejadian A adalah 1 — P(A). 


TES PENALARAN 


PENGERTIAN 

Salah satu definisi menyebutkan bahwa 
statistik adalah metode ilmiah untuk 
menyusun, meringkas, menyajikan dan 
menganalisa data sehingga dapat ditarik 
suatu kesimpulan yang benar dan dapat 
dibuat keputusan yang masuk akal 
berdasarkan data tersebut. Karakteristik 
data dapat dilihat dari ukuran pemusatan 
dan penyebaran datanya. 


B. UKURAN PEMUSATAN DATA 
Ukuran pemusatan data meliputi mean (rata-rata), median (nilai tengah), modus (nilai yang 
sering muncul) dan kuartil. 


| Ukuran | Notasi | Data Tunggal Data Berkelompok 


f = frekuensi 


= 2 om 2i = > ie x, = nilai tengah 
n Zí i >t x, = rata-rata sementara 


x 
d = simpangan sementara 
nilai tengah 
sn-f, 
Me setelah data Me'=T,, ed r Ji Kuartil ke—2 
diurutkan 


T, 5 tepi bawah kelas 
d, = selisih frekuensi kelas 
nilai yang d modus dengan kelas 
Mo paling sering Mo=T, + - na IR sebelumnya 
muncul poe d, = selisih frekuensi kelas 
modus dengan kelas 
sesudahnya 


nilai perempat 
setelah data 
diurutkan i a 


n = jumlah data 
| f, = jumlah frekuensi di atas 
| 


K K; = 
| i=1— bawah 


i = 2 — median 
i = 3 atas 


kelas kuartil 
Ta = frekuensi kelas kuartil 
ke-i 


nilai persepuluh : 
D setelah data D;=T, + | Kg | | analog dengan kuartil 


diurutkan 


Persentil nilai perseratus E 
ke-i P, setelah data Beng | i ; - | | analog dengan kuartil 
diurutkan Pi 


C. UKURAN PENYEBARAN DATA 
Ukuran penyebaran data meliputi jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan baku, 
jangkauan kuartil simpangan kuartil dan koefisien keragaman. 


Ukuran... | Notasi | Data Tunggal Data Berkelompok 


selisih antara 


selisih antara ni- titik tengah kelas 
Jangkauan J lai terbesar dan tertinggi dengan 
nilai terkecil titik tengah kelas 

terendah 


SBMPTN 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Simpangan ci >, |x, -xl > f | =x | D 
Rata-rata n n 


Simpangan x —xP f(x. —x) Deviasi Standar 
S s- > (x x) s- > f(x- x) | ae 
Baku n n Varian/Ragam = S 


Jangkauan z 
Sunes er SK SK -1 ( Q, - Q,) Jangkauan Semar 
Kuartil Kuartil 


Koefisien V Ve S 100% 
Keragaman X 
Catatan: 
a. Jika pada suatu kumpulan data, setiap data ditambah/dikurangi dengan suatu bilangan, 
maka: 


° nilai statistik yang berubah: Ukuran Pemusatan 

° nilai statistik yang tetap: Ukuran Penyebaran 

Jika pada suatu kumpulan data, setiap data dikali/dibagi dengan suatu bilangan, maka 
semua nilai statistiknya berubah. 


o 


) SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


RINGKASAN MATERI 


MATERI 


EJAAN YANG DISEMPURNAKAN, 
TATA KALIMAT, 


TATA MAKNA, 
KOSAKATA 


EJAAN YANG DISEMPURNAKAN 
A. EJAAN DALAM BAHASA 
INDONESIA 
Ejaan adalah keseluruhan peraturan 
bagaimana menggambarkan lambang- 


lambang bunyi ujaran dan bagaimana inter- 
relasi antara lambang-lambang itu dalam 
suatu bahasa. Dalam sistem ejaan suatu 
bahasa ditetapkan: 


a. Bagaimana fonem dilambangkan 
dengan huruf. 

b. Bagaimana satuan-satuan morfolo- 
gis, seperti kata dasar, kata ulang, 
kata berimbuhan, dan kata maje- 
muk dituliskan. 

c. Bagaimana menuliskan kalimat dan 
bagian-bagian kalimat. 

d. Bagaimana pemakaian tanda baca. 


Penggunaan huruf, penulisan kata, dan 
penggunaan tanda baca tidak boleh diabaikan 
karena akan mengakibatkan perbedaan 
makna 


Pemenggalan Suku Kata 

Pemenggalan suku kata digunakan jika 

kata terpisah oleh pergantian baris. Cara 

pemenggalan adalah sebagai berikut: 

1. Jika ada dua vokal berurutan 
di tengah kata, pemenggalan 
dilakukan antara vokal pertama 
dengan vokal kedua; misalnya ma- 
in, la-ut. 

2. Huruf diftong tidak boleh dipenggal; 
misalkan sau-da-ra, au-la. 

3. Jika ada jika ada satu konsonan 
di tengah kata, pemenggalannya 
dilakukan sebelum konsonan: 
misalnya: a-da, na-da. 

4. Jika terdapat dua konsonan di 
tengah kata, pemenggalannya 
dilakukan antara konsonan pertama 
dengan konsonan kedua; misalnya 
cap-lok, in-struk-si. 

5. Jika terdapat tiga konsonan 
atau lebih di tengah kata, 
pemenggalannya dilakukan setelah 
konsonan yang pertama: misalnya 
sastra — sas-tra, infra — in-fra 

6. Imbuhan termasuk morfonemiknya 
dipenggal sebagai satu kesatuan: 
misalnya pe-la-jar-an, trans- mi-g- ra-si. 


SBMPTN ) 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


7. Kata yang terdiri atas dua unsur 
dipenggal atas unsur-unsurnya 
misalnya: ki-lo-gram, bi-o-gra-fi. 


Catatan: 

Dalam pergantian baris akhiran (-/) 
dan suku-kata yang terdiri atas satu 
vokal tidak boleh dipisahkan; misalnya: 
meng-a-lami, a-kan, itu. 


Penulisan Huruf Kapital 
Huruf kapital dipakai sebagai 
pertama: 

1. Pada awal kalimat. 

2. Pada awal petikan langsung. 

3. Dalam ungkapan yang berhubungan 
dengan nama tahun dan kitab suci 
termasuk kata ganti untuk tuhan. 

4 Nama gelar kehormatan, 
keagamaan, dan keturunan yang 
diikuti nama orang. 

5. Unsur nama jabatan dan pangkat 
yang diikuti nama orang, nama 
instasi dan nama tempat. 

6. Unsur nama orang. 

7. Nama bangsa, suku bangsa, dan 
bahasa. 

8. Nama tahun, bulan, hari, hari raya, 
dan peristiwa sejarah. 

9. Nama geografi. Jika nama geografi 


huruf 


digunakan sebagai nama jenis, 
nama geografi tersebut ditulis 
dengan huruf kecil. 

10. Unsur nama negara, lambang 
pemerintahan, serta nama dokumen 
resmi. 

11. Setiap unsur bentuk ulang 


sempurna yang dipakai sebagai 
nama badan, lembaga pemerintah 
serta nama dokumen resmi. 

12. Semua kata di dalam nama 
buku, majalah, surat kabar, judul 
karangan, kecuali kata tugas. 


22 SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


13. Unsur singkatan nama orang, gelar, 
dan sapaan. 

14. Kata penunjuk hubungan 
kekerabatan yang dipakai sebagai 
sapaan dan pengacuan. 


Penulisan Huruf Miring 

Huruf miring adalah huruf yang dicetak 

miring, pada tulisan tangan atau ketikan. 

Huruf miring dipakai: 

1. Untuk penulisan nama buku, 
majalah, dan surat kabar yang 
dikutip dalam tulisan. 

2. Untuk menegaskan atau meng- 
khususkan huruf, bagian kata, kata 
atau kelompok kata. 

3. Untuk menuliskan kata nama ilmiah 
atau ungkapan asing yang belum 
disesuaikan ejaannya. 


Penulisan Kata 

1. Kata dasar 
Kata dasar ditulis sebagai satu 
kesatuan. 

2. Kata turunan 

- Imbuhan ditulis serangkai dengan 
kata dasarnya. 

- Jika bentuk dasarnya berupa 
gabungan kata, imbuhan ditulis 
serangkai dengan kata mengikuti 
atau mendahuluinya. 

- Jika bentuk dasarnya berupa 
gabungan kata dengan sekaligus 
mendapat awalan dan akhiran, 
unsur gabungan itu harus ditulis 
serangkai. 

—  Jikasalahsatu satu unsur gabungan 
hanya dipakai dalam kombinasi, 
gabungan kata itu harus ditulis 
serangkai. 


Catatan: 
— Jika bentuk terikat tersebut diikuti 
oleh kata yang huruf awalnya 


huruf kapital di antara kedua 
unsur ditulis tanda hubung. 

Bentuk terikat (maha-) ditulis 
terpisah jika diikuti oleh kata esa 
dan kata yang bukan kata dasar, 


misalnya: Maha Esa, Maha 
Pengasih. 
Bentuk ulang 


Bentuk ulang ditulis secara lengkap 
dengan mnggunakan tanda hubung. 
Gabungan kata 

Gabungan kata yang belum 
mendapat afiks (imbuhan) ditulis 
terpisah. 

Gabungan kata yang mendapat 
prefiks (awalan) saja atau sufiks 
(akhiran) saja ditulis terpisah, 
awalannya dirangkaikan di kata 
pertama, sedangkan akhirannya 
dirangkaikan dengan kata kedua. 
Kata gabung yang mendapat 
awalan dan akhiran sekaligus, 
ditulis serangkai. 

Gabungan kata yang mungkin 
dapat menimbulkan salah arti dapat 
ditulis dengan menggunakan tanda 
hubung. 


Gabungan kata berikut ditulis 
serangkai, seperti: 

acapkali, adakalanya, bilamana, 
bismilah, bumiputra, kilometer, 
daripada, dukacita, halalbihalal, 
hulubalang, kacamata, kasatmata, 
keretabahasa, manakala, 
manasuka, matahari, olahraga, 
peribahasa, puspawarna, radioaktif, 
saputangan, sediakala, segitiga, 
sukacita, sukarela, syahbandar, 
titimangsa. 

Klitik (-ku), (-mu), dan (-nya) ditulis 
serangkai. 


Kata depan ditulis terpisah. 
Kata sandang si dan sang ditulis 


terpisah. 

— Partikel (-lah), (-kah), dan (-tah) 
ditulis serangkai. 

— Partikel per ditulis terpisah jika 
berarti mulai, demi, dan setiap. 


Penulisan Unsur Serapan 

Dalam perkembangannya, bahasa 
Indonesia menyerap unsur dari berbagai 
bahasa lain, baik bahasa daerah 
maupun dari bahasa asing seperti 
bahasa Sanskerta, bahasa Arab, bahasa 
Portugis, bahasa Belanda atau bahasa 
Inggris. 

Berdasarkan taraf integrasinya unsur 
pinjaman bahasa dalam bahasa 
Indonesia, dapatdibagiatasduagolongan 
besar. Pertama, unsur pinjaman yang 
belum sepenuhnya terserap ke dalam 
bahasa Indonesia, seperti reshuffle, 
shuttlecock, I’ exploitation del ‘homme 
par I’ homme. Unsur-unsur pinjaman 
yang pengucapannya dan penulisannya 
disesuaikan dengan kaidah bahasa 
Indonesia. Dalam hal ini diusahakan 
agar ejaannya hanya diubah seperlunya 
sehingga bentuk Indonesia-nya masih 
dapat diperbandingkan dengan bentuk 
asalnya. 


Pemakaian Tanda Baca 

1. Tanda titik (.) digunakan: 

— Pada akhir kalimat yang bukan 
pernyataan atau seruan. 

— Di belakang angka atau huruf dalam 
suatu bagan, ihtisar, atau daftar. 

— Untuk memisahkan angka jam, 
menit, detik, yang menunjukkan 
waktu atau jangka waktu. 

- Di antara nama penulis, judul 
karangan yang tidak berakhir 
dengan tanda tanya, tanda seru, 
dan tempat terbit dalam daftar 
pustaka. 


SBMPTN ) 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Untuk memisahkan bilangan ribuan, 
atau kelipatannya, tetapi tidak 
dipakai jika tidak menunjukkan 
jumlah. 
Tanda titik tidak digunakan pada 
akhir judul yang merupakan kepala 
karangan, kepala ilustrasi, tabel, di 
belakang alat pengirim dan tanggal 
surat atau penerima surat. 
Tanda koma (,) digunakan: 
Di antara unsur-unsur suatu 
perincian atau pembilangan. 
Untuk memisahkan kalimat setara 
yang satu dari kalimat setara 
berikutnya yang didahului oleh kata 
seperti tetapi atau melainkan. 
Untuk memisahkan anak kalimat 
dari induk kalimat jika anak kalimat 
itu mendahului induk kalimatnya. 
Namun tanda baca (,) tidak dipakai 
untuk memisahkan anak kalimat 
dari induk kalimat jika anak kalimat 
itu mengiringi kalimatnya. 
Di belakang kata atau ungkapan 
penghubung antarkalimat yang 
terdapat pada awal kalimat. 
Termasuk di dalamnya: oleh karena 
itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu. 
Untuk memisahkan kata seru, 
seperti: o, ya, wah, aduh, kasihan 
dari kata yang lain. 
Untuk memisahkan petikan 
langsung dari bagian lain dalam 
kalimat. 
Di antara: 
(i) nama dan alamat 
(ii) bagian-bagian alamat 
(iii) tempat dan tanggal 
(iv) nama dan tempat wilayah atau 
negeri yang ditulis berurutan. 
Untuk menceraikan bagian nama 
yang dibalik susunannya dalam 
penulisan daftar pustaka. 


24 SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Di antara bagian-bagian dalam 
catatan kaki. 

Di antara nama orang dan gelar 
akademik yang mengikutinya untuk 
membedakan dari singkatan nama 
keluarga atau marga. 

Di muka angka persepuluhan atau 
di antara rupiah dan sen yang 
dinyatakan dengan angka. 

Untuk mengapit keterangan 
tambahan yang sifatnya tidak 
membatasi (lihat juga pemakaian 
tanda pisah). 

Untuk menghindari salah baca di 
belakang keterangan yang terdapat 
pada awal kalimat. Namun, tanda 
baca (,) tidak dipakai untuk 
memisahkan petikan langsung yang 
diakhiri dengan tanda baca tanya 
atau tanda seru. 

Tanda titik koma (;) digunakan: 
Memisahkan bagian-bagian kalimat 
yang sejenis dan setara. 

Sebagai pengganti kata 
penghubung untuk memisahkan 
kalimat yang setara di dalam kalimat 
majemuk. 

Tanda titik dua (:) digunakan: 

Pada akhir suatu pernyataan 
lengkap yang diikuti suatu 
pemberian atau rangkaian. 
Sesudah kata atau ungkapan yang 
memerlukan suatu pemerian. 
Dalam teks drama sesudah kata 
yang menunjukkan pelaku. 

Di antara: 

(i) Jilid atau nomor dan halaman. 


(ii) Bab dan ayat dalam kitab suci. 
(ili) Judul suatu karangan. 
( 


iv) Nama kota dan penerbit buku 
acuan. 


5. Tanda hubung (-) digunakan: 
— Untuk menyambung suku-suku 


kata dasar yang terpisah oleh 
penggantian baris. 
- Untuk menyambung awalan 


dengan bagian kata di belakangnya 

atau akhiran dengan bagian kata di 

depannya. 

— Untuk menyambung unsur-unsur 
kata ulang. 
— Untuk memperjelas: 

(i) Hubungan kata 
ungkapan. 

(ii) Penghilang bagian kelompok 
kata. 

— Untuk merangkaikan: 

(i) (se-) dengan kata berikutnya 
yang mulai dengan huruf 
kapital. 

(ii) (ke-) dengan angka. 

(iii) Angka dengan akhiran (—an). 

(iv) Singkatan huruf kapital dengan 
imbuhan atau kata. 

(v) Jabatan rangkap. 

— Untuk merangkaikan unsur bahasa 

Indonesia dengan unsur asing. 


TATA KALIMAT 


A. FRASA (KELOMPOK KATA) 


Frasa atau kelompok kata adalah 
gabungan dua kata atau lebih yang 
membentuk satu kesatuan, tetapi tidak 
membentuk Subjek-Predikat dan tidak 
membentuk makna baru. Bentuk baru itu 
tidak menimbulkan makna yang berbeda 
dengan makna kata sebelumnya. Misalnya 
dalam frasa: buku saya artinya tetap, yaitu 
buku milik saya. Berbeda dengan mata 
majemuk yang dapat menimbulkan makna 
baru, misalnya rumah sakit bukan bermakna 
rumah yang sakit. 


dengan 


Macam-macam Frasa 

1. Frasa nominal, yaitu frasa yang 
berintikan kata benda, misalnya 
rumah baru (inti atau yang 
diterangkan adalah rumah). 

2. Frasa verba, yaitu frasa yang 
berintikan kata kerja, misalnya 
sudah pergi (berintikan kata kerja 
pergi). 

3. Frasa adjektiva, yaitu frasa yang 
berintikan kata sifat, misalnya 
sangat baik (berintikan kata sifat 
baik). 

4. Frasa adverbia, yaitu frasa yang 
tidak mempunyai inti, frasa ini 
hanyalah gabungan dua kata 
keterangan atau lebih, misalnya: 
sudah akan, hampir tidak. 

5. Frasa preposisional, yaitu frasa 
yang didahului kata depan dan 
frasa ini juga tidak mempunyai inti. 

6. Frasa numeral (bilangan), misal: 
Lima kodi. 


Frasa Berdasarkan Tipe Strukturnya 


Frasa endosentris, yaitu frasa yang 

salah satu unsur atau kedua unsurnya 

menjadi inti frasa itu. Frasa endosentris 
dibagi lagi menjadi tiga yaitu: 

- Frasa endosentris yang subordinatif 
yaitu apabila salah satu unsurnya 
sebagai inti dan unsur lainnya 
sebagai keterangan, 
misalnya: harga pasar 

D M 

beberapa guru 

M D 

D = diterangkan = inti 
M = menerangkan = penjelas 
Mayoritas frasa dalam bahasa 
Indonesia berpola (D-M). Frasa 
yang berpola (M-D) sangat sedikit. 

2. Frasa endosentris yang koordinatif 


SBMPTN ) 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


yaitu apabila semua unsur frasa itu 
dapat berlaku sebagai inti, misalnya 
suami istri, baik buruknya, sawah 
ladang, meja kursi. Frasa setara 
dapat disisipi konjungsi dan, atau, 
maupun tanpa mengubah makna. 

3. Frasa endosentris yang apositif 
apabila salah satu unsurnya sebagai 


keterangan, tetapi keterangan 
itu dapat mengganti kedudukan 
yang diterangkannya, misalnya: 


Pak Ahmad, guru baru di sekolah 
kami, melambaikan tangannya. 
Frasa guru baru di sekolah kami 
dalam kalimat tersebut berfungsi 
menjelaskan Pak Ahmad. 


Frasa eksosentris yaitu frasa yang 
unsur- unsurnya tidak menjadi inti frasa 
itu. Frasa eksosentris dibagi empat, 
yaitu: 

- Frasa eksosentris yang efektif 


yaitu frasa yang menunjukan 
arah, misalnya di sekolah, 
kepada peminta-minta, dari 
pasar. Eksosentris preposisional 


mengandung preposisi/kata depan. 

— Frasa eksosentris yang objektif 
yaitu frasa yang salah satu 
unsurnya sebagai objek, misalnya 
melambaikan tangan. 

- Frasa eksosentris predikatif, misal: 
saya membeli. 

- Frasa eksosentris konjungtif, misal: 
karena sakit 


Pola Pembentuk Frasa 


Pola pembentukan frasa sebagai berikut: 

1. Kata benda + kata benda, misalnya: 
rumah beton, kapal layar 

2. Kata benda # kata kerja, misalnya: 
kapal terbang, baju renang 

3. Kata benda + kata sifat, misalnya: 
baju kotor, kitab suci 


) SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


4. Kata kerja + kata benda, misalnya: 
pulang kampung, mandi madu 

5. Kata keterangan + kata sifat, 
misalnya: sangat indah, amat kuat 


B. KLAUSA 


Klausa adalah suatu konstruksi yang 
di dalamnya terdapat beberapa kata yang 
mengandung hubungan fungsional yang 
menurut tata bahasa tradisional dikenal 
sebagai Subjek dan Predikat. Klausa ini 
merupakan bagian dari kalimat yang luas 
atau kalimat majemuk. Klausa terdiri atas dua 
macam, yaitu: 


a. Klausa utama/induk kalimat, yaitu 
klausa yang dapat berdiri sebagai 
kalimat. Cirinya bahwa klausa utama 
tidak boleh didahului konjungsi, 
misalnya: 

Bapak membaca koran ketika 
memasak di dapur. 

Bapak membaca koran (klausa induk), 
sedangkan ibu memasak di dapur 
(klausa anak). 

b. Klausa bawahan/anak kalimat, yaitu 
klausa yang tidak dapat berdiri sebagai 
kalimat. Cirinya didahului oleh konjungsi, 
misalnya: 

Saya datang ketika Ia tidur. 
Klausa ketika Ia tidur dalam kalimat itu 
tidak dapat berdiri sendiri. 


ibu 


C. KALIMAT 


Kalimat adalah bagian terkecil ujaran atau 
teks yang mengungkapkan pikiran yang utuh 
secara ketatabahasaan. Dalam wujud lisan, 
kalimat diiringi oleh alunan titi nada, disela 
oleh jeda, serta diakhiri oleh intonasi selesai. 
Dalam wujud tulisan, kalimat dimulai dengan 
huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik (.), 
tanda Tanya(?), atau tanda seru (!). 


Menurut ahli tata bahasa tradisional, 
kalimat ialah satuan kumpulan kata yang 
mengandung pengertian yang lengkap. 
Kelengkapan ini merupakan keharmonisan 
bentuk dan tanggapan. Pola yang 
menentukan sempurna atau tidaknya suatu 
kalimat adalah: 


Subjek — Predikat — (Objek) 


Menurut ahlitata bahasa modern, kalimat 
ialah suatu bagian ujaran yang didahului oleh 
kesenyapan dan diakhiri oleh kesenyapan, 
sedangkan intonasinya menunjukkan bahwa 
bagian ujaran itu sudah lengkap. Kalimat 
harus mencakup beberapa segi, yaitu: 


a. unsur segmental/utama, meliputi: 
kata, frasa, dan klausa, 

b. unsur suprasegmental/prosodi 
berupa intonasi 

c. makna/arti 

d. situasi. 


Sebelum membicarakan kalimat, berikut ini 
beberapa istilah yang berhubungan dengan 
kalimat, yaitu: 


a. Kategori dan Fungsi 

Kata yang mempunyai bentuk dan 
perilaku yang sama dimasukkan dalam 
kategori/kelompok yang sama. Bahasa 
Indonesia memiliki empat kategori yang 
sama: (1) verba atau kata kerja, (2) 
nomina atau kata benda, (3) adjektiva 
atau kata sifat, dan (4) adverbia atau 
kata keterangan. Di samping itu ada 
satu kelompok lain yang dinamakan kata 
tugas yang terdiri dari atas kelompok 
preposisi atau kata depan, konjungsi 
atau kata sambung, interjeksi atau kata 
seru, dan partikel. 

Setiap kata atau frasa dalam kalimat 
mempunyai fungsi yang mengaitkannya 


dengan kata atau frasa lain yang ada 
dalam kalimat itu. Fungsi sintaksis 
utama dalam bahasa adalah predikat, 
subjek, objek, pelengkap dan keterangan. 
Di samping itu ada fungsi lain yaitu 
atributif (yang menerangkan), predikatif 
(yang dianggap sebagai sebutan), dan 
substantif (yang dianggap sebagai kata 
benda). 


Dalam bab ini hanya dibicarakan tentang 

fungsi kata atau fungsi frasa dalam 

kalimat. 

1. Predikat 
Predikat merupakan bagian yang 
dipentingkan dalam kalimat dan 
memberikan penjelasan tentang 
subjek. Misalnya kalimat Saya 
makan, kata makan dalam kalimat 
itu merupakan intinya. Oleh karena 
itu, makna dalam kalimat itu adalah 
predikat. Contoh lain kalimat: Saya 
yang makan. Kata saya dalam 
kalimat itu merupakan bagian yang 
dipentingkan atau predikat. 


2. Subjek 
Subjek adalah bagian yang 
diterangkan dalam kalimat. 


Miasalnya kalimat Dia guru. Dia 
dalam kalimat itu adalah bagian 
yang diterangkan atau subjek. 
Contoh lainnya: Anak itu rajin. 
Kucing itu binatang. Ayah sedang 
bekerja. Kata anak, kucing dan ayah 
dalam kalimat itu merupakan bagian 
yang diterangkan atau subjek. 
3. Objek 

Objek adalah bagian predikat dalam 
kalimat yang mempunyai kedudukan 
yang sangat erat sehingga tidak 
dapat dipisahkan dalam kalimat 
kecuali berubah bentuk atau arti. 
Misalnya kalimat: Saya membaca 
buku di perpustakaan. Membaca 


SBMPTN ) / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


buku dalam kalimat itu tidak dapat 
dipisahkan, kecuali berubah bentuk 
kata membaca menjadi baca atau 
berubah artinya. Ada fungsi lain 
dalam kalimat yang seperti objek 


yaitu pelengkap. Perbedaannya 
terletak pada objek dapat dijadikan 
subjek dalam kalimat pasif, 


sedangkan pelengkap tidak dapat 
dijadikan subjek. 
4. Keterangan 

Keterangan adalah bagian predikat 
dalam kalimat yang kedudukannya 
renggang sehingga dapat 
dipisahkan tanpa menimbulkan 
perubahan makna. Contoh frasa di 
perpustakaan dalam kalimat: Saya 
membaca buku di perpustakaan 
dapat dipisahkan tanpa mengubah 
makna kalimat menjadi: Di 
perpustakaan saya membaca buku. 


Bagian Kalimat 


Jika dilihat dari bentuk sintaksisnya, 
kalimat dapat dibagi menjadi dua bagian 
yaitu bagian inti kalimat disebut juga 
unsur inti dalam kalimat (bagian kalimat 
yang tidak dapat dilepaskan) dan bagian 
bukan inti kalimat (bagian kalimat yang 
dapat dilepaskan). Bagian inti (unsur inti) 
kalimat yaitu S-P-(O), dan bagian yang 
bukan inti yaitu keterangan. 


Ragam Kalimat 


Menurut tata bahasa tradisional, jika 
dilihat dari bentuknya, kalimat dapat 
berupa kalimat tunggal dan kalimat 
majemuk. Adapun menurut tata bahasa 
modern, kalimat itu dapat berupa kalimat 
mayor dan kalimat minor. 

Jika ditinjau dari segi maknanya, kalimat 
dapat berupa kalimat deklaratif atau 
kalimat berita, kalimat interogatif atau 


) SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


kalimat tanya, kalimat imperatif atau 
kalimat perintah, kalimat eksklamatif 
atau kalimat seru, dan kalimat emfatik 
atau kalimat penegasan. 


Kalimat tunggal 


Kalimat tunggal adalah kalimat yang 
mempunyai satu klausa atau satu 
susunan Subjek-Predikat. Kalimat 
tunggal terdiri atas satu kesatuan baik 
dengan atau tanpa bagian bukan inti. 


— Kalimat tunggal berpredikat 
adjektiva 
Kalimat berpredikat adjektiva 


disebut kalimat statis. Dalam tata 
bahasa lama, sama seperti kalimat 
ekuatif disebut kalimat nominal. Pola 
pembentukannya adalah dengan 
menjejerkan nomina/frasa nomina 
dengan adjektiva/frasa adjektiva 
sebagai S dan P. Jika S atau P 
atau kedua-duanya panjang, dapat 
digunakan kata adalah. 

— Kalimat tunggal berpredikat verba 
Kalimat berpredikat verba disebut 
kalimat verbal. Verba ada tiga 
macam, yaitu: verba transitif, verba 
intransitif, dan verba semitransitif. 
Kalimat verbal dibagi menjadi 
kalimat transitif, kalimat intransitif, 
dan kalimat semitransitif. 

(i) Kalimat transitif 
Kalimat transitif adalah kalimat yang 
berobjek. Kalimat transitif dibagi lagi 


menjadi: 

(1) kalimat ekatransitif, yaitu 
yang berobjek satu, misalnya: 
Pemerintah akan memasok 
semua kebutuhan lebaran. 
(pemerintah= S; akan 
memasok = P; kebutuhan 
lebaran = O) 

(2) kalimat dwitransitif, yaitu 


kalimat yang berobjek dua 


misalnya: la mencarikan 
adiknya pekerjaan. (ia = S; 
mencarikan = P; adiknya = O; 
pekerjaan - pelengkap). 
(ii) Kalimat intransitif 
Kalimat intransitif adalah kalimat 


yang tak berobjek dan tak 
berpelengkap. Seperti halnya 
dengan kalimat tunggal lain 


kalimat intransitif dapat diikuti oleh 
keterangan. Polanya adalah S-P 
(Ket). Jika verba intransitif diikuti 
nomina, nomina itu merupakan 
bagian dari verba itu. 

(iii) Kalimat semitransitif 


Kalimat semitransitif adalah 
kalimat yang tak berobjek, tetapi 
berpelengkap. Verba dalam 


kalimat semitransitif adalah verba 
semitransitif. 


Kalimat aktif dan pasif 


Kalimat aktif dan pasif dalam 
kalimat menyangkut beberapa hal: 
(1) macam verba yang menjadi 
predikat, (2) subjek dan objek, 
dan (3) bentuk verba yang dipakai. 

Kalimat pasif adalah perubahan 

kalimat aktif transitif dengan cara 

sebagai berikut: 

—  Pertukarkanlah S dengan O. 

— Gantilah P yang berprefiks (meN- 
) dengan (di-), atau hapuslah 
(meN-) dari verbanya jika pelaku 
perbuatannya pronomina pertama 
dan pronomina kedua. 

- Tambahkan kata oleh pada pelaku 
pronomina ketiga sifatnya fakultatif. 
Jika pelakunya pronomina pertama 
atau pronomina kedua, tidak perlu 
ditambahkan kata oleh. 


Kalimat dengan frasa lain sebagai 
predikat 


Selain frasa nomina, frasa verbal, frasa 
adjektiva, dan frasa lainnya pun dapat 
berfungsi sebagai predikat. 


Kalimat menurut isinya 


Ditinjau dari segi maknanya, kalimat 
terbagi menjadi lima kelompok, yakni: 
kalimat berita, kalimat perintah, kalimat 
tanya, kalimat seru, kalimat emfatik. 
Berikut ini penjelasannya: 
— Kalimat berita 
Kalimat berita ialah kalimat yang 
isinya memberitahukan sesuatu 
kepada pambaca atau pendengar. 
Kalimat berita tersebut juga kalimat 
deklaratif. 


Ciri-ciri kalimat berita adalah 
sebagai berikut: 

(i) Isinya memberitahukan 
sesuatu 


(ii) Intonasinya netral (nada suara 
berakhir turun) 

(iii) Tanggapan pembaca atau 
pendengar tidak ada (zero) 

(iv) Dalam tulisan, diawali dengan 
huruf kapital dan diakhiri 
dengan tanda titik (.). 

— Kalimat perintah 

Kalimat perintah ialah kalimat 

yang isinya memberikan perintah 

untuk melakukan sesuatu. Kalimat 


perintah disebut juga kalimat 
imperatif. 

Ciri-ciri kalimat perintah adalah 
sebagai berikut: 

(i) Isinya perintah untuk 


melakukan sesuatu. 

(ii) Intonasinya perintah (nadanya 
agak naik). 

(iii) Tanggapannya dalam bentuk 
perbuatan. 

(iv) Dalam tulisan, kalimat perintah 
diakhiri dengan tanda seru (!). 


SBMPTN ) 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Macam-macam kalimat perintah 


(i) Perintah biasa: Usirlah anjing 


itu! 

(ii) Permintaan: Coba ambilkan 
majalah itu! 

(iii) Ajakan: Marilah kita berangkat 
sekarang! 


(iv) Syarat: Tanyakan kepadanya, 
tentu ia mau menerangkannya! 

(v) Ejekan/cemooh: Buatlah 
sendiri jika engkau bisa! 

(vi) Larangan: Janganlah merokok 
di sini! 

Kalimat tanya 

Kalimat tanya ialah kalimat yang 

isinya menanyakan sesuatu kepada 

seseorang. Kalimat tanya disebut 

juga kalimat interogatif. 

Pada garis besarnya kalimat 

tanya itu ada dua macam: kalimat 

tanya total, yaitu kalimat tanya yang 

jawabannya ya atau tidak dan kalimat 

tanya parsial, yaitu kalimat tanya 

yang jawabannya ditentukan oleh 

kata tanyanya. 

Ciri-ciri kalimat tanya: 

(i) Isinya menanyakan sesuatu 

(ii) Intonasinya tanya (naik pada 
akhir kalimat) 

(iii) Tanggapannya 
jawaban. 

(iv) Dalam bahasa tulis diakhiri 
dengan tanda tanya (?). 


berupa 


Cara membentuk kalimat tanya total 
ada dua cara, yaitu: 


(i) Dengan menambahkan 
apakah, misalnya: Apakah 
Anda sakit? 

(ii) Dengan menambahkan partikel 
(—-kah), misalnya: Sakitkah 
Anda? 

(iii) Dengan mengubah 
intonasinya, misalnya: 


Anaknya malas? 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


(iv) Dengan menambah kata 
bukan, ya, belum, tidak, 
misalnya: Dia sakit, bukan? 


Kalimat seru 

Kalimat seru ialah kalimat yang 
isinya mengungkapkan kekaguman 
perasaan perasaan. Karena rasa 
kagum berhubungan dengan sifat, 
kalimat seru dibentuk dari kalimat 
statif. Kalimat seru disebut juga 
kalimat interjektif. 

Cara membuatnya sebagai berikut: 
(i) Balikkan urutan kalimat dari 
S-P menjadi P-S. 

(ii) Tambahkan partikel 

pada P. 
(iii) Tambahkan kata seru di depan 
P. 


Kalimat emfatik 

Kalimat emfatik adalah kalimat yang 

memberikan penegasan khusus 

kepada subjek. Penegasan ini 
dilakukan dengan: 

(i) Tambahkan partikel (—lah) di 
belakang S. 

(ii) Tambahkan kata sambung 
yang di belakang S. Dengan 
penegasan itu, S berubah fungsi 
menjadi P. 


(-nya) 


Kalimat majemuk 


Kalimat majemuk adalah kalimat yang 
terdiri atas dua klausa atau lebih. Pada 
garis besarnya kalimat majemuk terbagi 


menjadi 


dua macam, yaitu kalimat 


majemuk setara dan kalimat mejemuk 
bertingkat. 


Kalimat majemuk setara 

Kalimat Majemuk Setara ialah 
kalimat yang terdiri atas dua 
klausa yang hubungannya setara. 
Klausa-klausa dalam kalimat 
majemuk setara merupakan klausa 


klausa 1 


klausa utama | klausa utama | klausa utama 


klausa 1 


klausa utama 


utama. Klausa satu dengan yang 
lainnya dihubungkan dengan kata 
penghubung atau yang disebut 
koordinator. 

Itulah sebabnya kalimat majemuk 
setara disebut juga kalimat 
koordinasi atau kalimat gabung. 
Hubungan antarklausa dalam 
kalimat majemuk setara dapat 
digambarkan sebagai berikut: 


+ klausa2 + klausa 3 


koordinator koordinator 


Kalimat Majemuk Bertingkat 

Kalimat majemuk bertingkat adalah 
kalimat tunggal yang diperluas 
dan perluasan itu berbentuk 
klausa baru. Hubungan antara 
klausa satu dengan klausa lain 
disambung dengan subordinator. 
Itulah sebabnya, kalimat majemuk 
bertingkat disebut juga kalimat 
subordinasi atau kalimat kompleks. 
Hubungan antarklausa dalam 
kalimat majemuk bertingkat dapat 
diperhatikan dalam bagan berikut: 


+ klausa 2 
klausa sematan/anak kalimat 
subordinator 


Konjungsi atau kata sambung yang 
digunakan dalam kalimat majemuk 


bertingkat adalah: 
(i) Sejak. menyatakan hubungan 
waktu awal. 


(ii) Sewaktu, ketika: menyatakan 
hubungan waktu bersamaan. 

(ili) Sebelum, sehabis: menyatakan 
hubungan waktu berurutan. 

(iv) Hingga, sampai: menyatakan 
hubungan waktu hadir. 


(v) Jika, kalau, andaikan: 
menyatakan hubungan syarat. 


(vi) Supaya, agar. menyatakan 
hubungan tujuan. 

(vii) Walaupun, biarpun, 
kendatipun, meskipun: 
menyatakan hubungan 
konsesif/perlawanan. 

(vill) Seperti, ibarat. menyatakan 


hubungan perbandingan 

(ix) Sebab, karena: menyatakan 
hubungan penyebab 

(x) Sehingga, sampai-sampai, 
maka, akibatnya: menyatakan 


hubungan akibat 

(xi) Seakan-akan, seolah-olah: 
menyatakan hubungan 
sangkalan 

(xii) Padahal: menyatakan 


hubungan kenyataan 

(xiii) Maka: menyatakan hubungan 
hasil 

(xiv) Bahwa, apa: menyatakan 
hubungan penjelas 


(xv) Yang: menyatakan hubungan 
atribut/keterangan 


Kalimat Efektif 

Kalimat yang baik harus disusun 

berdasarkan kaidah-kaidah: 

(1) Unsur-unsur penting yang ada 
dalam sebuah kalimat. 

(2) Aturan-aturan tentang EYD. 

(iii) Cara memilih kata/diksi dalam 
kalimat. Kalimat yang jelas 
dan baik akan dengan mudah 
dipahami orang lain secara 
tepat. Kalimat yang demikian 
disebut kalimat efektif. 

Persyaratan yang perlu diperhatikan 

dalam pembentukan kalimat efektif 

adalah: 

(i) Kesepadanan dan kesatuan 
antara struktur bahasa dengan 


SBMPTN 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


cara atau jalan pikiran yang 
logis. 

(ii) Kesejajaran bentuk bahasa 
yang digunakan. 


(iii) Penekanan untuk 
mengemukakan ide. 

(iv) Kehematan dalam 
menggunakan kata. 

(v) Kevariasian dalam struktur 


kalimat. 


TAKARA 


A. MACAM-MACAM MAKNA KATA 


Berdasarkan sifat hubungan antara kata 


dengan maknanya, makna kata dapat dibagi 
menjadi dua macam. 


a. 


Makna Leksikal (disebut juga makna 
kamus), yaitu makna kata yang langsung 
mengacu kepada benda, tindakan, atau 
sifat yang dimaksudkan oleh kata itu. 
Makna Gramatikal/struktural (disebut 
juga makna tata bahasa), yaitu makna 
kata yang timbul kemudian setelah 
mengalami proses tata bahasa. Proses 
tata bahasa itu ada dua macam, yaitu 
proses morfologis (pembentukaan kata) 
dan proses sintaksis (pembentukan 
frasa dan klausa atau kalimat). 


Berdasarkan ada tidaknya makna 


tambahan, makna kata dapat dibedakan atas: 


a. 


Makna denotatif (disebut juga makna 
konseptual, makna objektif, makna 
lugas, atau makna sebenarnya), yaitu 
makna kata dalam alam wajar dan sesuai 
dengan konsep makna kata asal. Makna 
denotatif merupakan makna kata apa 
adanya karena tidak mengandung makna 
tambahan, baik tambahan rasa maupun 
tambahan denotasi lainnya atau kiasan. 


) SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Makna konotatif (disebut juga 
makna kontekstual, makna subjektif 
atau tambahan rasa, makna kiasan), 
yaitu aspek makna sebuah kata atau 
sekelompok kata yang didasarkan 
atas perasaan atau pikiran yang timbul 
atau ditimbulkan pada pembicaraan 
dan pendengar atau pada penulis 
dan pembaca. Makna ini merupakan 
tambahan dari sikap sosial serta sikap 
pribadi yang dikemukakan pada makna 
konseptual. 


Berdasarkan hubungan makna antara 


satu kata dengan kata lain, dikenal beberapa 
istilah: 


a. 


Sinonim, yaitu dua kata atau lebih yang 

pada dasarnya mempunyai makna yang 

sama, tetapi berlainan bentuk luarnya. 

Misalnya: telah — sudah. 

Homonim, yaitu dua kata atau lebih 

yang sama lafal dan ejaannya, tetapi 

mengungkapkan makna yang berbeda 
karena dari asal yang berlainan atau 
tidak mempunyai hubungan makna. 

Menurut tingkatan, homonim ada dua 

macam: 

1. Homograf, yaitu dua kata atau lebih 
yang sama ejaannya, tetapi berbeda 
lafalnya dan tidak mempunyai 
hubungan makna. 

2. Homofon, yaitu dua kata atau lebih 
yang sama lafalnya, tetapi berlainan 
ejaannya dan tidak mengandung 
hubungan makna. 

3. Hiponim, yaitu dua kata atau lebih 
yang maknanya terangkum oleh 
sebuah kata yang makna lebih luas 
atau superordinatnya. 

4. Polisemi, kata-kata yang memiliki 
makna ganda, tetapi masih dalam 
satu alur pengertian. Kepolisemian 
terjadi karena pergeseran makna 
atau tafsiran yang berbeda. 


B. Perpindahan Makna Kata 


Perpindahan makna kata terjadi jika 
sebuah kata menduduki nilai semantik baru 
dalam penggunaan bahasa umum. Beberapa 
macam perpindahan makna di antaranya: 


1. Kata yang berasal dari tiruan bunyi 
(onomatope), misalnya mengetuk, 
menggedor, mengaum, tokek, 
tekukur. 

2. Kata yang berasal dari nama orang 
(apelativa), misalnya mujair, boikot, 
delman, honda. 

3. Majas (disebut juga kiasan), yaitu 
kata yang maknanya diganti dengan 
makna konotasi yang lain. 

4. Istilah, yaitu kata atau gabungan kata 
yang secara tepat mengungkapkan 
makna konsep, proses, dan sifat 
dalam bidang tertentu. 


a. Majas 

Majas kadang-kadang disalahtafsirkan 
dengan istilah gaya bahasa. Seperti 
disebutkan di atas majas hanyalah 
sebagian dari gaya bahasa yang 
menggunakan kata-kata dalam arti kiasan 
atau bukan dalam arti sebenarnya. Pada 
garis besarnya, majas itu ada tiga macam, 
yaitu majas perbandingan, majas 
pertentangan, dan majas pertautan. 

1. Majas perbandingan 

Majas perbandingan ada tiga macam, 
yaitu perumpamaan, metafora, dan 
personifikasi. 

—  Perumpamaan/simile ialah majas 
yang menggunakan perumpamaan 
atau peribahasa yang menggunakan 
kata seperti, umpama, sebagai, 
laksana, ibarat, serupa, bak. 

— Metafora ialah majas perbandingan 
yang menggunakan kata-kata 
kiasan yang tidak menggunakan 
kata seperti, disebut juga 
perbandingan langsung. 


Personifikasi ialah majas per- 
bandingan dengan cara meletakkan 
sifat-sifat insan (orang) pada benda 
mati. 

Majas pertentangan 

Majas pertentangan ada tiga 
macam, yaitu: hiperbola, litotes, dan 
ironi. 

Hiperbola yaitu majas pertentangan 
yang menggunakan kata-kata yang 
mengandung makna berlebih- 
lebihan padahal maknanya biasa- 
biasa saja. 

Litotes yaitu majas pertentangan 
yang menggunakan kata-kata yang 
mengandung makna merendahkan, 
padahal maksudnya tinggi. 

Ironi yaitu majas pertentangan 
yang menggunakan kata-kata 
yang bertentangan dengan yang 
dimaksud. 

Majas pertautan 

Majas pertautan ada empat macam, 
yaitu metonimia, sinekdok, alusio, 
dan eufemisme. 

Metonimia ialah majas pertautan 
yang menggunakan kata-kata yang 
berkaitan dengan hal-hal pembuat 
atau merek dagang benda itu. 
Sinekdok ialah majas pertautan 
yang menggunakan kata-kata yang 
berkaitan dengan hal-hal yang 
dipentingkan. 

Alusio ialah majas pertautan 
yang menggunakan kata-kata 
yang berkaitan dengan peristiwa- 
peristiwa umum yang terjadi atau 
menggunakan bahasa yang umum 
untuk menggunakan suatu maksud. 
Eufemisme ialah majas pertautan 
yang menggunakan kata-kata yang 
berkaitan dengan kesopanan atau 
kata-kata pantang. 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


b. Istilah 

Istilah adalah kata atau gabungan kata 
yang secara cermat mengungkapkan 
suatu konsep, proses, keadaan atau 
sifat yang khas dalam bidang tertentu. 
Perangkat peraturan pembentukan 
istilah dan istilah yang dihasilkannya 
disebut tata istilah. 


TAT AMAT 


Bagian tata bahasa yang mempelajari 
seluk beluk struktur morfem serta 
kemungkinan terjadinya perubahan golongan 
kata, arti, dan fungsi sebagai akibat perubahan 
strukturnya disebut morfologi. Yang menjadi 
objek penelitian morfologi adalah: 

a. Morfem dan proses pembentukannya 
menjadi kata. 


b. Pengulangan kata dan proses 
pembentukannya. 

c. Pemajemukan kata dan proses 
pembentukannya. 

A. Morfem 


Morfem adalah satuan bentuk bahasa 
terkecil yang mengandung makna dan atau 
fungsi yang relatif stabil sehingga tidak dibagi 
atas bagian yang lebih kecil. Dengan perkataan 
lain morfem merupakan kesatuan yang 
membedakan arti dalam pembentukan kata. 
Secara garis besarnya, morfem terdiri atas 
dua macam, yaitu morfem bebas dan morfem 
terikat. Penjelasannya sebagai berikut: 


1. Morfem bebas, yaitu morfem yang 
dapat berdiri sendiri sebagai kata dan 
mengandung makna leksikal. Misalnya: 
meja (KB), pukul (KK), baik (KS), dsb. 


4 SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Morfem terikat, yaitu morfem yang tidak 
dapat berdiri sendiri sebagai kata, dan 
hanya mempunyai makna gramatikal. 
Morfem terikat ini ada dua macam, yaitu 
morfem terikat morfologis, contohnya 
afiksasi (imbuhan), dan morfem terikat 
sintaksis, contohnya partikel dan kata 
tugas. 


Pembentukan Kata Jadian 

Proses pembentukan kata jadian disebut 
afiksasi atau pengaglutinasian. Proses 
ini terjadi apabila bentuk dasar dibubuhi 
imbuhan. Polanya adalah sebagai 
berikut: 


(bentuk dasar) + imbuhan 


Bentuk dasar adalah bentuk bahasa 
tunggal maupun kompleks yang menjadi 
alas (dasar) pembentukan kata yang 
lebih luas. 

Contoh: 

berperikemanusiaan = (ber) + 
perikemanusiaan (bentuk dasar) 
perikemanusiaan = (peri-) kemanusiaan 
(bentuk dasar) 
kemanusiaan - 
(bentuk dasar) 


(ke-an) + manusia 


Bentuk dasar kata manusia pada contoh 
di atas tidak dapat dipecah menjadi 
bentuk yang lebih kecil. Bentuk dasar 
yang demikian disebut bentuk asal. 
Bentuk asal ini pada hakikatnya adalah 
kata kerja berimbuhan (men-), atau kata 
kerja berimbuhan (ber-) 

Contoh: 
penulis — 
(meN-) # tulis 
pemandangan — memandang (bentuk 
dasar), (meN-) + pandang 

peladang — berladang (bentuk dasar): 
(ber-) + ladang 


menulis (bentuk dasar); 


Pada kata benda (per-) atau (peN-an) 
bentuk dasarnya adalah kata kerja 
berimbuhan (per-) 

Contoh: 

petinju — bertinju (bentuk dasar); (ber-) 
+ tinju 

perbuatan — berbuat (bentuk dasar): 
(ber-) + buat 


Pembentukan Kata Ulang 


Proses pembentukan kata ulang disebut 
reduplikasi. Prosesnya terjadi apabila 
bentuk dasar diulang. 

Polanya sebagai berikut: 


(bentuk dasar) + bentuk dasar) 


Proses pengulangan itu ada dua macam, 

yaitu: 

1. Proses pengulangan seluruhnya: 
proses ini dengan atau tanpa variasi 
fonem dengan atau tanpa imbuhan, 
misalnya: 
kursi (bentuk dasarnya) — kursi- 
kusi 
rumah sakit (bentuk dasarnya) — 
rumah sakit- rumah sakit 
buah (bentuk dasarnya) — buah- 


buahan 

2. Proses pengulangan sebagian, 
misalnya: 
berlarian (bentuk dasarnya) —> 


berlari-larian 

rumah besar (bentuk dasarnya) — 
rumah-rumah besar 

berjalan (bentuk dasarnya) —> 
berjalan-jalan 


Prinsip proses pengulangan ada dua 

macam, yaitu: 

1. bentuk dasar yang diulang 
hendaknya bentuk berterima, yaitu 
bentuk yang digunakan dalam 
pemakaian bahasa. Contoh: 


kura-kura — bukan kata ulang 
karena bentuk dasar kura tidak 
terdapat dalam pemakaian bahasa 


mengata-ngatakan — bentuk 
dasarnya mengatakan bukan 
mengata 

2. Proses pengulangan tidak 
mengubah golongan kata/jenis 
kata. 
Contoh: 


berkata (kata kerja) — berkata-kata 
(kata kerja) 
cepat (kata sifat) — cepat-cepat 
(kata sifat) 


Makna proses pengulangan 


1. Menyatakan intensitas dalam arti 

— Kualitas, misalnya: la berkata baik- 
baik. 

— Kuantitas, misalnya: Rumah-rumah 
terendam air. 

— Frekuensi, misalnya: lamenggeleng- 
nggelengkan kepalanya. 


2. Melemahkan arti dalam arti 

— Agak, misalnya: la berkata ragu- 
ragu. 

- Menyerupai, misalnya: Mobil- 
mobilan itu sangat kuat karena 
terbuat dari besi. 


3. Menyatakan pekerjaan berbalasan 
(resiprok) atau saling, misalnya: 
Para tamu bersalam-salaman ketika 
menghadiri acara itu. 


4. Menyatakan bermacam-macam, 
misalnya: sayur-sayuran, buah- 
buahan, pohon-pohonan 

5. Menyatakan kolektif, misalnya: dua- 
dua, empat-empat 


Proses Pembentukan Kata Majemuk 


Proses pembentukan kata majemuk 
dapat juga disebut komposisi atau 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


pemajemukan. Prosesnya yaitu dengan 

menggabungkan dua kata atau lebih. 

Pola kata mejemuk ditentukan oleh 

golongan kata yang membentuk kata 

majemuk itu, misalnya: 

— Kata benda + kata kerja = kapal 
terbang 

— Kata benda # kata benda - buah 
tangan 

— Kata benda # kata sifat - rumah 
sakit 

— Kata sifat + kata benda = besar 
kepala 

— Kata kerja + kata benda = naik daun 


Kata majemuk harus dibedakan dengan 
frasa karena proses penggabungan 
pada kata majemuk dapat menimbulkan 
makna baru. 

Contoh: 

kamar kecil — kata majemuk karena 
bukan kamar yang kecil 

jalan besar — frasa 
menunjukkan jalan yang besar 


karena 


Kata majemuk yang makna barunya tidak 
dapat ditelusuri dari unsur-unsurnya 
disebut kata majemuk idiomatik atau 
ungkapan. 

Contoh: 

kambing hitam — makna barunya tidak 
dapat dicari dari kata kambing dan hitam, 
tetapi bermakna orang yang disalahkan. 


Ciri-ciri kata majemuk 

— Gabungan itu membentuk makna 
baru. 

- Gabungan itu membentuk satu 
unsur pusat atau inti. 

— Gabungan itu biasanya terdiri atas 
kata dasar. 

— Gabungan itu mempunyai frekuensi 
pemakaian yang tinggi. 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


- Gabungan itu harus seluruhnya jika 
diulang. 

— Gabungan itu masih dapat diberi 
imbuhan. 


Macam-macam kata majemuk 


— Kata majemuk kopulatif, yaitu 
persenyawaan dua kata yang 
sederajat, misalnya: tanah air, 
sumpah serapah. 

— Kata majemuk deternatif, yaitu 


persenyawaan yang mempunyai 
hubungan atributif. Kata pertama 
sebagai yang diterangkan dan kata 
yang kedua sebagai penerangan, 
misalnya: kamar tidur, raja muda, 
saputangan. 

— Kata majemuk posesif, yaitu jika 
kata pertama sebagai penerangan, 
sedangkan kata kedua sebagai 
yang diterangkan, misalnya: 
panjang tangan, keras kepala 
(menunjukkan kiasan) panjang 
tangan, keras kepala. Artinya kata 
majemuk menunjukkan kiasan. 


Imbuhan dalam Bahasa Indonesia 
Imbuhan atau afiks adalah morfem 
terikat morfologi yang digunakan dalam 
pembentukan kata. 

Imbuhan mempunyai bentuk, fungsi, dan 
makna/nosi. 


Menurut bentuknya afiks itu ada dua 

macam, yaitu: 

— Prefiks (awalan), misalnya: (men-), 
(ber-), (di-), (ter-), (pen-), (se-), dan 
(ke-). 

- Infiks (sisipan), 
(-em-), dan (-er-). 

—  Sufiks (akhiran), misalnya: (-kan), 
(-1), (-an), (-nya). 

— konfiks (imbuhan terputus), 
misalnya: (ke-an), (per-an), (peN- 
an), dan (ber-an). 


misalnya: 


(-el-), 


- imbuhan gabung, misalnya: (men- 
kan), (di-kan), (men-i),(ber-an), (ke- 
an). 


Menurut fungsinya imbuhan itu ada dua 

macam, yaitu: 

— Afiks pembentuk kata kerja, 
misalnya: (men-), (ber-), (di-), (ter-). 

— Afiks pembentuk kata benda, 
misalnya: (pen-), (per-), (-an). 


Imbuhan pembentuk kata kerja 

Kata kerja atau verba adalah kata yang 

mengandung makna dasar tindakan 

(aksi), proses, dan keadaan yang bukan 

sifat. 

Ciri-ciri kata kerja adalah: 

—  Dapatdiperluasdengan sekelompok 
kata dengan + kata sifat. 

—  Dinegasikan/diingkari dengan kata 
tidak. 

- Fungsi utamanya adalah sebagai 
predikat atau inti predikat dalam 
kalimat. 


Bentuk kata kerja 
— Verba asal, berdiri sendiri tanpa 
afiks, misalnya: ada, duduk 


Verba turunan 

(i) Dasar bebas afiks wajib, 
misalnya: mendarat, melebar. 

(ii) Dasar bebas afiks manasuka, 
misalnya: membaca, bekerja. 

(iii) Dasar terikat afiks wajib, 
misalnya: bertemu, berjuang. 


(iv) Reduplikasi, misalnya: 
berjalan-jalan, memukul- 
mukul. 

(v) Majemuk, misalnya: naik haji, 
campur tangan. 


Imbuhan yang digunakan sebagai 

pembentuk kata kerja adalah: 

(i) Prefiks (men-), (ber-), (ter-), dan 
(di-). 

(ii) Sufiks (-kan), dan (-i). 

(ili) Imbuhan gabung seperti terlihat 
dalam tabel di bawah ini. 


„Prefiks | | Sufiks 
1 2 3 


(men-) 
(di-) (-kan) 
(ter) PPI Gi 
(ber-) 
(ke-) (-an) 


SBMPTN / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


RINGKASAN MATERI 


MATERI 


TO INFINITIVE, ADVERBIAL CLAUSE, ELLIPTICAL CONSTRUCTION, DEPENDENT AND INDEPENDENT 


CLAUSE, CONJUCTION, DERIVATIVE 


TENSES, CONCORD, CONDITIONAL SENTENCE, SUBJUNCTIVE AND PREFERENCE, CAUSATIVE, 
PARTICIPLE, WORD ORDER, PASSIVE VOICE, DIRECT AND INDIRECT SPEECH, MODAL, GERUND AND 


pass 


A. SIMPLE PRESENT TENSE 
Digunakan untuk menyatakan: 


a. Kebiasaan sehari-hari, contoh: / 
have breakfast at 7.00. 
b. Pekerjaan yang sering kali 


dilakukan, contoh: / always visit my 
grandmother. 
c. Kebenaran umum, contoh: The 
earth goes round the sun. 
d. Suatu pernyataan pada saat 
sekarang, contoh: / love him. 
Adverb of time untuk bentuk ini adalah 
every day, every week, today, tonight, 


this week. 
Adverb of freguency (keterangan untuk 
menyatakan kegiatan yang sering 


dilakukan) adalah: 

Often, always, generally, usually, seldom, 
sometimes. 

Polanya adalah: Subject + V, + Object 


B. PRESENT CONTINUOUS TENSE 

Digunakan untuk menyatakan suatu 
kejadian yang sedang berlangsung pada saat 
sekarang. 


Keterangan waktu yang dipakai: now, at 
present, at this moment. 
Pola kalimatnya: 


Subject + to be at present (is, am, are) + Ving 


C. PRESENT PERFECT TENSE 


Digunakan untuk menyatakan suatu 
kejadian yang telah selesai dilakukan dan 
hasil pekerjaan itu dapat dilihat pada saat 
sekarang atau kita membicarakan sesuatu 
kejadian yang dimulai dikerjakan pada 
masa lampau dan hingga sekarang masih 
berlangsung. 


Kata keterangan yang sering digunakan 
adalah: for, since, today, recently, lately, 
already, just now, so far. 


Pola kalimatnya: 


Subject + have/has + Past participle (V,) 


D. PRESENT 
CONTINUOUS 


Digunakan untuk menyatakan suatu 
kejadian yang dikerjakan di waktu lampau 
dan sampai sekarang masih berlangsung. 


PERFECT 


Kata keterangan yang sering digunakan 
adalah: since, for. 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Pola kalimatnya: 


Subject + have/has been + Ving 


E. SIMPLE PAST TENSE 


Digunakan untuk menyatakan suatu 
kejadian yang terjadi di masa lampau 

Kata keterangan waktu biasa yang 
digunakan adalah: last, ago, yesterday, just 
how. 


To be yang dipakai: was, were. 


Kata used to digunakan untuk 
menyatakan suatu kebiasaan di waktu 
lampau yang sekarang tidak digunakan lagi. 


Pola kalimatnya: 


Subject # V, t Adverb 


F. PAST CONTINUOUS TENSE 
Digunakan untuk menyatakan: 


a. Dua kejadian yang terjadi di waktu lam- 
pau, di mana satu kejadian sedang ber- 
langsung sewaktu kejadian yang lain ter- 
jadi, contoh: / was watching TV when he 
phoned me. 

b. Dua kejadian yang dua-duanya terjadi 
secara bersamaan di waktu lampau, 
contoh: While my father was reading a 
hewspaper, my mother was cooking in 
the kitchen. 


G. PAST PERFECT TENSE 


Digunakan untuk menyatakan dua 
kejadian yang terjadi di waktu lampau, di 
mana satu kejadian sudah selesai dikerjakan 
sewaktu kejadian yang lain terjadi. 

Kata keterangan yang biasa dipakai: 
before, after, as soon as, just, already. 


Pola kalimatnya: 


Subject + had + V, 


4 SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


H. PAST PERFECT CONTINUOUS 
TENSE 


Digunakan untuk menyatakan berapa 
lama kejadian itu berlangsung sebelum 
kajadian lainnya terjadi, contoh: They had 
been playing foot ball for two hours when 
there was a terrible storm. 


l. SIMPLE FUTURE 
Digunakan jika kita membicarakan 
sesuatu kejadian yang akan terjadi. 


Keterangan waktu yang biasa dipakai adalah: 
tomorrow, next week, next year, etc, soon. 
Pola kalimatnya: 


Subject + Shall/will + bare infinitive (V,) 


J. FUTURE CONTINUOUS 

Digunakan untuk menyatakan suatu 
rencana yang sudah pasti akan dilaksanakan, 
contoh: Dont come to my house at 3 o'clock in 
the afternoon, because I'll be playing tennis. 


Pola kalimatnya: 


S + shall/will + be + Ving 


K. FUTURE PERFECT TENSE 

Digunakan untuk menyatakan suatu 
rencana yang sudah pasti selesai dikerjakan, 
contoh: / will have bought a new car, when 
you come here again next week. 


Pola kalimatnya: 


Subject # shall/will t have # V, 


L. FUTURE PERFECT 


CONTINUOUS 
Digunakan jika membicarakan sesuatu, 
berapa lamakah sesuatu kejadian itu 


berlangsung sampai dengan waktu yang 
telah ditentukan di waktu yang akan datang, 


contoh: Betty will have been playing tennis for 
/ hours by the end of this year. 


Pola kalimatnya: 


Subject + shall/will + have + been + Vn 


Stas 


Concord adalah persatuan antara subjek 
dengan predikat. 


a. Ada beberapa kata benda yang 
nampaknya tunggal tetapi mempunyai 
arti banyak, yaitu: cattle, public, police, 
people, poultry. Contohnya: The cattle 
are grazing in the field 

b. Beberapa kata benda yang kelihatannya 
jamak tetapi mengandung arti tunggal, 
yaitu: economics, statistics, billiards, 
mathematics, measles, mumps, 
shingles. Contohnya: Mathematics is 
difficult. 

c. Beberapa kata benda yang bisa jamak, 
bisa tunggal, yaitu: jury, committee, 
team, crowd, class. Contohnya: The jury 
consists of ten persons. 

d. Subjek digabungkan dengan kata 
either ... or: neither ... nor, both ... and. 
Contohnya: Either you or she was here 
yesterday. 

e. Jika dalam sebuah kalimat dimulai 
dengan kata each, either, atau neither 
maka sudah pasti kata kerjanya harus 
berbentuk singular. Contohnya: Neither 
of the film is interesting. 

f. Bila dua subjek tunggal dihubungkan 
dengan kata as well as maka kata kerja 
yang digunakan adalah subjek tunggal. 
Contohnya: An apple as well as an 
orange is good for our health. 

g. Bila kedua subjeknya tidak 
jumlahnya maka yang 


sama 
dilihat 


(disesuaikan) adalah subjek yang ditulis 
terdahulu. Contohnya: The students as 
well as teacher have worked hard. 

h. Lama waktu jarak, jarak, berat, volume 
selalu diikuti dengan kata kerja untuk 
subjek tunggal. Contohnya: Five hours is 
hot long for me to want. 

i. Kata-kata berikut ini selalu diikuti oleh 
predikat untuk benda jamak: Tweezers, 
binoculars, glasses, shoes, shorts, 
pajamas, pliers. Tetapi bisa ditunggalkan 
dengan kata a pair of. 


j. Kata benda yang bentuk tunggal dan 


jamaknya sama: deer, sheep, salmon, 
mackerel, aircraft, Vietnamese, Chinese, 
Japanese. 


SENSES 


Conditional Sentence atau if clause 
adalah suatu kalimat majemuk (complete 
sentence) yang menyatakan suatu akibat 
yang diharapkan dari suatu kondisi. Kondisi 
ini dinyatakan di dalam sebuah klausa yang 
di mulai dengan if dan akibatnya dinyatakan 
di dalam induk kalimat (main clause). 


Conditional Sentence ada tiga tipe, yaitu: 


a. Type | (future conditional sentence), 
contoh: | will go if he gives me the money. 

b. Type Il (present conditional sentence), 
contoh: | would go if he gave me the 
money. 

c. Type III (past conditional sentence), 
contoh: | would have gone if he had 
given me the money. 


Pada future conditional sentence, main 
clause-nya menggunakan: will, can, must, 
may, to be going to, have to, expect to 


SBMPTN 4 | 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


ditambah kata kerja | sedangkan kata kerja 
pada conditional clause-nya dalam bentuk 
present tense. 


Pada present conditional sentence, main 
clause-nya menggunakan: would, could, 
might, was going to, expected to ditambah 
kata kerja /, sedangkan kata kerja pada 
conditional clause-nya dalam bentuk past 
present tense. 


SUBJUNCTIVE AND PREFERENCE 


A. SUBJUNCTIVE 

Subjunctive digunakan untuk 
menyatakan suatu keinginan atau keadaan 
yang tak terpenuhi atau untuk menyatakan 
situasi yang bertentangan dengan fakta. 


Beberapa kata-kata yang menunjukkan 
bahwa pernyataan itu subjunctive yaitu: wish, 
if only, would rather, as if, as though, suppose, 
would to god, it’s thigh time. 


Kata kerja yang digunakan dalam bentuk 
present adalah V, sedangkan to be yang 
digunakan adalah were untuk semua subjek. 
Contohnya: / wish | knew his address now 


Sedangkan wish + (that) subject past 
perfect digunakan untuk bentuk past. Contoh: 
| wish (that) | hadn't spent much money. 


B. PREFERENCE 
Bentuk preference terdiri atas: 
a. prefer...to... 
b. like... better than ... 
c. would rather... than... 
d. would prefer ... rather than ... 
Contoh: 
a. I prefer apples to oranges 
b. /like apples better than oranges 


4) SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Jika pilihannya kata kerja: 

a. | prefer dancing to singing 

b. /like dancing better than singing 

c. I would prefer to dance rather than 


sing 
Digunakan dalam kalimat yang 
mengandung pengertian bahwa subjek 


dalam kalimat yang berpola causative tidak 
mengerjakan pekerjaan. Pola causative ada 
yang berbentuk aktif ada yang berbentuk 
pasif. Kata kerja yang digunakan pada pola 
ini adalah have dan get. 


Keterangan: 


Have, has, had bukan auxilliary verbs 
tetapi berfungsi sebagai verbs yang artinya 
menyuruh. 


a. Pola I: S + have/has/had + orang 
+ infinitive 
Causative have dalam bentuk aktif, 
contoh: / have someone clean my room. 


b. Pola Il: S + have/has/had + benda 
+ V, 
Causative have dalam bentuk pasif, 
contoh: | have my room cleaned by 
someone. 


c. Pola Ill: S + get + orang + to 
infinitive 
Causative get, contoh: | get someone to 
clean my room (aktif). 


d. PolalV: S + get + benda + V, 
Contoh: / get my room cleaned by 
someone (pasif). 


Pembentukan kalimat causative dengan 
have atau get pada bentuk pasif polanya 
sama tetapi pada bentuk aktif berbeda. 


D 


A. ACTIVE PARTICIPLE 
Active participle adalah kata kerjating 
yang dapat digunakan sebagai: 


a. Noun Modifier, terdiri atas: 

1. Active participle sebelum kata 
benda, contoh: The dancing girl is 
my sister. 

2. Participle phrases, contoh: The man 
wearing a cap is my father. 


b. Active Participle/participle phrases 
sebagai c/ause modifier, contoh: Being 
old, he has to wear glasses. 


Penggunaan active participle: 

1. Bila dua pekerjaan dikerjakan oleh 
subjek yang sama pada waktu 
yang bersamaan, maka salah satu 
kalimat tadi dibentuk menjadi active 
participle, contoh: He rode away 
whistling. 

2. Bila suatu perbuatan dikuti oleh 
perbuatan lainnya dan dilakukan 
oleh subjek yang sama, maka 
perbuatan yang pertama dinyatakan 
dengan active participle, contoh: 
Opening the drawer, he took out a 
revolver. 

3.  Activeparticipledapatmenggantikan 
as, for, since, because, # subject 
+ verb, contoh: Being a student, he 
was naturally interested in museum. 

4. Bila dua pekerjaan dikerjakan oleh 
subjek yang sama dan pekerjaan 
yang satu sudah selesai dikerjakan 
lalu diikuti oleh pekerjaan lainnya 
maka pekerjaan yang sudah selesai 
dinyatakan dengan active participle, 
contoh: Having finished my work, | 
went out. 


B. PASSIVE PARTICIPLE 
Dapat digunakan sebagai: 


a. Noun modifier, terdiri atas: 

1. Passive participles sebelum kata 
benda, contoh: That bored boy is 
Amir. 

2. Participle Phrases setelah kata 
benda, contoh: The girl invited by 
mother is Mary. 

b. Passive participles/participle phrases 
sebagai c/ause modifiers, contoh: 
Having been studied, the lesson looked 
simple. 


TESE 


Word order adalah aturan menyusun 
kata-kata menjadi kalimat sempurna. 


Pola susunannya adalah: S + Verb + Object + 
Adv of Manner + Adv of Place + Adv of Time 


Contoh: Our teacher spoke tous very rudely 


S V O Manner 
inthe class yesterday 
Place Time 
Keterangan: 


a. Adverb of time bisa disimpan di awal 
kalimat bisa juga disimpan di akhir 
kalimat, contoh: Yesterday | visited her 
atau / visited her yesterday. 

b. Adverb of place selalu disimpan di akhir 
kalimat, contoh: / read a book in the 
library. 

c. Adverb of manner dalam intrasitive verb 
(kata kerja yang tidak menghendaki 
objek), contoh: / slept soundly. 

d. Adverb of manner dalam trasitive verb 
(kata kerja yang menghendaki objek), 
contoh: He speaks English well. 


SBMPTN 4 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Catatan: 

Adverb of manner dengan akhiran -/y 
yang digunakan dengan transitive verb 
ditempatkan boleh setelah subjek atau 
boleh ditempatkan di akhir, contoh: / 
had completely forgotten it atau | had 
forgotten it completely. 


e. Adverb of frequency ditempatkan 
sebelum kata kerja atau sesudah 
auxiliary verb, contoh: / always come 
late. 


aa 


Kalimat pasif adalah kalimat di mana 
objek dari kalimat aktif menjadi subjek pada 
kalimat pasif. 


Pola kalimatnya: S # to be # past participle 
Contoh: 


a. Present tense: S + (is, am, are) + V, 
Active: He drinks a cup of coffee 


Passive: Acup of coffee is drunk (by him) 


b. Past tense: S + (was, were) + V, 
Active: He drank a cup of coffee 
Passive: A cup of coffee was drunk (by 
him) 

c. Future Simple: S + Will/Shall+ be + V 
Active: | will visit my grandmother 
Passive: My grandmother will be visited 
(by me) 


3 


d. Present Continuous: 
to be (is, am, are) + being + V, 
Active: | am writing a letter 
Passive: A letter is being written (by me) 


e. Present Perfect: S + have/has + been + V 
Active: | have done my homework 
Passive: My homework has been done 
by me 


3 


44 SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Present Perfect Continuous: 

S + have/has + been + being + V, 
Active: | have been studying English 
Passive: English has been being studied 
(by me) 


Modals: 

S + modals (can, must, may etc) + be + V, 
Active: | can finish my work on time 
Passive: my work can be finished on 
time (by me) 


Contoh kalimat pasif dalam pola negatif 


dan interrogatif: 


a. 


He doesn't clean his rooms - Active 

His rooms are not cleaned (by him) - 
Passive 

| haven't done my work - Active 

My work has not been done by me - Passive 


Interrogative form: 


Doesn't she buy some foods? 
Aren't some foods bought by her? 
Did he sell his car? 

Was his car sold by him? 


Bila kalimat aktif terdiri atas induk kali- 


mat dan anak kalimat, maka yang dipasifkan 
bisa pada induk kalimatnya, bisa juga pada 
anak kalimatnya. 


Contoh: 

He says that Andi is a clever student 
(active) 

It is said that Andi is a clever student 
(passive) 


Andi is said to be a clever student 
(passive) 


DIRECT AND INDIRECT SPEECH 


Direct speech (DS) adalah kalimat yang 


f. She said to me, "I will send you a 
letter tomorrow." (DS) 
She said to me (that) she would 
send me a letterthe following day. 


| | | (IS) 
langsung diucapkan oleh pembicara asli dan g. Andi said, "Betty might come today.” 
penulisannya menggunakan tanda petik. (DS) 


Indirect speech (IS) adalah kalimat yang 
memberitakan ucapan pembicara asli dan 
penulisannya tidak menggunakan tanda petik lagi. 


A. STATEMENT (PERNYATAAN) 


Contoh: 

a. He says, “| read the newspaper 
everyday.” (DS) 
He says (that) he reads the 
newspaper everyday. (IS) 

b. She has said to me, “I will send you 
a letter.” (DS) 
She has said to me (that) she will 
send me a letter. (IS) 

c. Anita said, “| go shopping almost 
everyday.” (DS) 
Anita said (that) she went shopping 
almost everyday. (IS) 

d. Parto said, "| have painted my room 
today. (DS) 
Parto said (that) he had painted his 


room that day. (IS) 
e. Parto said, ‘| painted my room 


yesterday.” (DS) 
Parto said (that) he had painted his 


room the day before. (IS) 


Perubahan Tenses 


Andi said (that) Betty might come 
that day.” (IS) 

h. My mother said to me, "You should 
be at home to help your sister.” (DS) 
My mother said to me (that) | should 
be at home tohelp my sister. (IS) 


Jika induk kalimatnya present maka 
anak kalimatnya tidak mengalami 
perubahan tenses. Yang berubah 
hanyalah kata ganti (pronoun) dan 
kata keterangan (adverbial)-nya. Lihat 
contoh a dan b. 

Jika induk kalimatnya past maka 
anak kalimatnya mengalami perubahan 
tenses, pronoun, dan adverbial. Lihat 
contoh c, d, e, dan f. 

Anak kalimat yang menggunakan 
kata-kata: would, should, might, ought 
to, used to, must, dan had better. tidak 
mengalami perubahan tenses dalam 
kalimat tidak langsungnya walaupun 
induk kalimatnya past tense. Lihat 
contoh g dan h. 


Direct Speech Indirect Speech 


- Simple Present Tense - Simple Past Tense 

- Present Continuous Tense - Past Continuous Tense 

- Present Perfect Tense - Past Perfect Tense 

- Simple Past Tense - Past Perfect Tense 

- Past Continuous Tense - Past Perfect Continuous Tense 
- Present Future - Past Future Tense 


SBMPTN 4 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Perubahan Kata Keterangan 


Direct Speech Indirect Speech 


today - that day 

now - then 

tomorrow - the following day/the next day 
next ... - the... after/the following ... 
yesterday - the day before 

last ... - the previous... 

... ago -  ,.. before/the previous ... 
here - there 

this - that 

these - those 


B. QUESTION (PERTANYAAN) 


a. 
1. 


> 0 


Tanpa Kata Tanya 


The captain asks me, "Are you a 
new member?’ (DS) 

The captain asks me if/whether | 
am a new member. (IS) 

She asked her brother, “Have you 
sent my letter today?" (DS) 

She asked her brother if/whether 
he had sent her letter that day. (IS) 
Dony asked me, “Could you tell me 
the latest news?” (DS) 

Dony asked me if/whether | could 
tell him the latest news. (IS) 


Dengan Kata Tanya 
The man asks me, “Where do you 


study?" (DS) 


The man asks me where | study. (IS) 


She asked Tony, "Why did you 
tell your mother about our plan 
yesterday? (DS) 

She asked Tony why he had told 
his mother about their plan the day 
before. (IS) 

My assistant asked me, 
should | buy now?” (DS) 


"What 


4 SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


My assistant asked me what she/he 
should buy then. (IS) 


Susunan anak kalimat tidak langsung 
(Indirect Speech) bentuk question selalu 
statement (pernyataan) dengan pola: 


1. 


Tanpa kata tanya: /f/whether 
(apakah) t S +P 

Dengan Kata Tanya: Kata Tanya + S 
+ P (dan tidak menggunakan tanda 
tanya (?) lagi di akhir kalimat, kecuali 
jika induk kalimatnya berbentuk 


kalimat tanya (Does she ask me 
..?). 


Sama dengan aturan statement yaitu: 


1. 


Jika induk kalimatnya present maka 
tidak ada perubahan tenses (Contoh 
a). 

Jika induk kalimatnya past maka 
ada perubahan tenses (Contoh b). 
Jika anak kalimatnya menggunakan 
kata-kata: would, should, might, 
ought to, used to, dan had better, 
tidak ada perubahan tenses walaupun 
induk kalimatnya past fense (Contoh 
Cc). 


C. COMMAND AND PROHIBITION 
(PERINTAH DAN LARANGAN) 


Kata-kata tersebut di atas ditempatkan 
sebelum kata kerja atau sesudah subjek. Su- 
paya lebih jelas akan dijelaskan satu persatu 
Contoh: sebagai berikut: 


1. The moderator tells the audience, 
a. Shall 


"Be silent, please!“ (DS) 
The moderator tells the audience to 
be silent. (IS) 

2. The teacher told the students, 
“Study hard!“ (DS) 
The teacher told the students to 
study hard. (IS) 

3. The head master says to the lazy 
boy, “Don't be late again!” (DS) 
The head master says to the lazy 
boy not to be late again. (IS) 

4. The manager said to his staffs, 
"Don't postpone our plan!" (DS) 
The manager said to his staffs not 
to postpone their plan. (IS) 


Anak kalimat bentuk Command and 
Prohibition tidak pernah punya subjek 
dan tidak ada perubahan tenses 
walaupun induk kalimatnya berbentuk 
past tense (Contoh: b dan d). 

Untuk bentuk Command hanya 
menggunakan To # Infinitive (Contoh: 
adan b). 

Untuk bentuk Prohibition 
menggunakan Not to + 
(Contoh: c dan d). 


asas 


MODAL 

Modal adalah kata kerja bantu atau 
auxilliary verb atau helping verbs, yang 
terdiri dari: Shall, should, will, would, 
can, could, may, might, must, ought to, 
need, dare, used to. 


hanya 
Infinitive 


1. Untuk menyatakan future dengan 
subjek /We, contoh: / shall leave for 
America tomorrow. 

2. Janji, contoh: You shall have a 


motorbike. 

3. Ancaman, contoh: You shall be 
punished if you do that. 

Should 


1. Bentuk past dari shall, kalau berada 
pada anak kalimat. 

2. Mengandung arti seharusnya dalam 
bentuk present. 

3. Mengandung arti sebaiknya 
(suggestion), contoh: If you are 
tired, you should take a rest. 


Will 

1. Untuk bentuk future, contoh: / will 
go to Jakarta tomorrow. 

2. Untuk janji, contoh: / will come to 
your house if it doesnt rain. 

3. Untuk polite reguest, contoh: Will 
you open the window please! 


Would 

1. Past tense dari will kalau berada 
pada anak kalimat, contoh: He said 
he would come. 

2. More polite reguest, contoh: Would 
you open the door, please? 

3. Berarti want kalau ditambah [ike 
(would like - want), contoh: Would 
you like a cup of tea? 


Can 

1. Ability at present, contoh: / can 
speak English. 

2. Permission, contoh: Can I go out? 


SBMPTN 4] 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Could 

1. Past dari can kalau berada pada 
anak kalimat, contoh: / said that | 
could go with you. 

2. Ability in the past, contoh: When | 
was young I could play tennis well. 

3. Permission (izin yang lebih halus 
dari can), contoh: Could | borrow 


your pen? 

May 

1. Permission, contoh: May | go home 
how? 

2. Possibility, contoh: He may come 
late. 

Might 


1. Past dari may kalau berada pada 
anak kalimat, contoh: He said that 


he might go home. 

2. Probability, contoh: She might be 
late. 

Must 


1. Harus, contoh: You must study 
hard. 

2. Pasti, contoh: Andi bought a new 
car, he must be rich. 


Need 

1. Sebagai kata kerja biasa, contoh: 
Do you need a new book? 

2. Sebagai kata kerja bantu, contoh: 
Need to go so soon? 


MODAL PERFECT (Subject + 
Modal + Have + V, + Object etc) 
Could have + V, 

Suatu kemampuan di waktu lampau 
yang tidak kerjakan, contoh: / could have 
lifted the box just now. 


Might have + V, 

Suatu kemungkinan di waktu lampau, 
contoh: He might have gone by train 
early this morning. 


4 SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Must have + V, 

Suatu kesimpulan atau kepastian di 
waktu lampau, contoh: The road is wet, it 
must have rained last night. 


Would have + V, 

Suatu keinginan yang tidak terpenuhi, 
contoh: / would have returned your 
bicycle. 


Should have + V, 
Suatu keharusan yang tidak terpenuhi, 
contoh: / should have given some money. 


GERUND AND TO INFINITIVE 


A. GERUND 


Gerund adalah kata kerja ditambah ing 


yang berfungsi sebagai kata benda atau yang 
dibendakan. Gerund bisa berfungsi sebagai: 


a. 


Gerund sebagai subject, contoh: 
Smoking is bad for our health. 

Gerund sebagai object, contoh: / like 
reading. 

Kata-kata kerja yang lain yang bisa 
diikuti dengan gerund adalah: admit, 
appreciate, avoid, begin, cant help, can't 
stand, continue, deny, dislike, finish, 
forget, hate, keep, mind, neglect, prefer, 
regret, remember, start, stop. 

Gerund sesudah preposition, contoh: / 
am fond of playing the piano. 

Gerund sebagai predicate complement, 
contoh: My hobby is dancing. 

Gerund sebagai noun modifier, contoh: 
The waiting room is full of girls. 

Gerund with it's subject, contoh: Tuti's 
cooking is delicious. 

Gerund with it's object, contoh: / enjoy 
her cooking. 

Ada beberapa kata kerja yang dapat 
diikuti dengan gerund dan dapat juga 


diikuti dengan to + infinitive tapi artinya 
berbeda, contoh: 

He forgets telling her story - dia 
menceritakan cerita itu kepadanya tetapi 
dia lupa 

He forgets to tell her story = dia lupa 
bahwa dia harus menyatakan cerita itu 


B. TO INFINITIVE 


a. Sebagai subject, contoh: to 
understand English in not easy. 

b. Sebagai keterangan dari suatu kata 
benda, contoh: / have something to 
do. 


Sebagai keterangan dari kata 
sifat, contoh: The lesson is easy to 
understand. 

Sebagai keterangan dari kerja, 
contoh: They ran to help the injured 
boy. 

Sebagai keterangan dari Wh — 
word, contoh: | know to drive a car. 


| ADVERBIAL CLAUSE 


Adverbial clause adalah suatu anak kalimat yang berfungsi sebagai kata keterangan 
(waktu, tempat, alasan, tujuan, dsb). 


1. -Although (Walaupun/Meskipun) 
- Though (Walaupun/Meskipun) 
- Even though (SekalipunWalaupun) 
- Even if (Sekalipun) 
2. - However (Namun) 
- Nevertheless (Namun) 
- Yet (Namun) + S + P (kalimat) 
- Still (Namun) 
- But (Namun/Tetapi) 
- Whereas (Sebaliknya) 
- While (Namun/Tetapi) 
- On the other hand (Sebaliknya) 
3. - Despite (Walaupun/Meskipun) | 
- In spite of (Walaupun/Meskipun) L + noun (bukan kalimat) 
Catatan: 


a. Untuk Kelompok 1, letak kata-kata tersebut fleksibel (bisa di awal atau di antara dua 
kalimat yang dipasangkan), contoh: 
1. Although it was raining, the team kept on continuing their journey. (dengan koma) 
2. The team kept on continuing their journey although it was raining. (tanpa koma) 


SBMPTN 4 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


b. Untuk Kelompok 2, letak kata-kata tersebut biasanya di antara dua kalimat yang 
dipasangkan baik dalam satu kalimat atau dua kalimat yang terpisah, contoh: 
1. Itwasraining, however, the team kept on continuing their journey. 
2. It was raining. However, the team kept on continuing their journey. 

c. Untuk Kelompok 3, letak kata-kata tersebut fleksibel tetapi harus diikuti noun (kata 
benda) atau noun phrase (kelompok kata benda), bukan kalimat (S + P), contoh: 
1. Despite the rain, the team kept on continuing their journey. 
2. The team kept on continuing their journey despite the cold weather. 


A. KETERANGAN TUJUAN 


1. - Therefore (Oleh sebab itu/oleh karena itu) 
- Consequently (Oleh sebab itu/oleh karena itu) 
- Accordingly (Oleh sebab itu/oleh karena itu) + S +P (Kalimat) 
- Hence (Oleh sebab itu/oleh karena itu) 
- Thus (Oleh sebab itu/oleh karena itu) 
- SO (Sehingga) 
2. -Sothat Sehingga) 


( 
- With the result that (Sehingga) 
- Sot... adj/adv ... + that (Sedemikian ... sehingga) 
- Such +... adj + noun ... + that (Sedemikian ... sehingga) b + S +P (Kalimat) 
- In order that (Supaya/sehingga) 
3. -in order to (Supaya/sehingga) 
( 


- On purpose to Supaya) b + Verb | (Infinitive) 


Catatan: 
a. Untuk Kelompok 1, letak kata-kata tersebut selalu di antara dua kalimat, baik yang 
terpisah maupun yang tidak terpisah, contoh: 
1. The question is easy; therefore, he can do it easily. 
2. The question is easy. Therefore, he can do it easily. 
b. Untuk Kelompok 2, letak kata-kata tersebut selalu di antara dua kalimat yang tidak 
terpisah, contoh: 
1. The question is easy so that he can do it easily. 
2. The question is so easy that he can do it easily. 
c. Untuk kelompok 3, selalu diikuti V, (infinitive), bukan kalimat (S + P), contoh: 
1. She always comes early in order to get the good seat. 
V, 
2. He studies hard on purpose to pass the examination. 
V 


1 

B. KETERANGAN TAMBAHAN 
- Besides (Di samping itu) 
- | Moreover (Lebih-lebih) L. S + P (kalimat) — sebagai kata sambung 
- Furthermore (Lebih-lebih) 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


- In addition (Lagi pul 
-  Inadditionto (Lagi pul 
- Besides 

Contoh: 


KETERANGAN SEBAB 
Because 

Since 

As 

For 

Because of 

Due to 

Contoh: 

Because Arman took the 
Arman was late because 


Arman was late because 


(Di samping itu) 


a) 


a) + noun/V. 


ng (benda) — sebagai preposisi 


f 


Shinta is beautiful. Besides, she is very kind. 
Besides Shinta is beautiful, she is very kind. 
Besides being beautiful, Shinta is very kind. 


Karena/Sebab) 
Karena) 
Karena) 
Karena) 
Karena/Sebab) 
Karena/Sebab) 


( 
+ S + P (kalimat) 

( 

L + Noun (kata benda) 


wrong bus, he was late. 
he took the wrong bus. 


Because of taking the wrong bus, Arman was late. 


of taking the wrong bus. 


KETERANGAN SYARAT: 


If 

In case (that) 

In the event (that) 

If only/only if 
Providing/Provided (that) 
On condition that 

Unless 

Otherwise/or 

Contoh: 


Danang will not pass the 


KETERANGAN WAKTU 
When 

Until/Till 

While/As 

As soon as/Once 

Since 

As long as/During/for 


— 


Seandainya) 

Asalkan) 

Dengan syarat) 

Kecuali jika/jika ... S ... tidak) 
Jika tidak) 


+ S +P (Kalimat) 


Tm en IN In TN 


Danang will pass the test if he studies hard. 


test unless he studies hard. 


Danang studies hard. Otherwise, he will not pass the test. 


Ketika) 

Sampai) 

Ketika) 

Segera setelah) 
Sejak) 

Selama) 


Tm sa Te Te In a— 


SBMPTN 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


- Bythe time Menjelang saat) 


( 
- Whenever/Everytine (Setiap saat) 
- After (Setelah) 
- Before (Sebelum) 
- The last time (Saat terakhir) 
- The next time (Saat nanti) 


Contoh: 

- [was watching TV when Diana came. 

- While | was watching TV, Diana came. 

- He hasnt played football since he broke his leg. 


F. KETERANGAN URUTAN: 
- Then (Kemudian/lalu) 


- Subsequently (Kemudian/sesudah itu) 
- Afterwards (Kemudian/sesudah itu) 
- After that (Kemudian/sesudah itu) 
- Later (Kemudian) 

-  Intum (Kemudian) 

Contoh: 


- Let's have some drink and then sing together. 
- Delia wrote a letter. Subsequently she went to post it. 


G. KETERANGAN TEMPAT 


- Where (Di mana) 
- Wherever/Everywhere (Di/Ke mana pun) 
Contoh: 


- The old man tried to stay where he felt happy. 
- The creative man always finds a new idea wherever he is. 


ELLIPTICAL CONSTRUCTION 


Susunan elliptik dengan too dan so 


Yang harus diingat adalah bahwa kita 
harus menggunakan helping verb (kata Kerja 
bantu). Untuk kalimat negatif digunakan kata- 
kata either dan neither, contoh: 


dipakai untuk menghindari pengulangan 1. | dont know the answer and he 
suatu VP (verb phrase) dalam kalimat positif, doesn't know the answer. 
2. | dont know the answer and he 


contoh: 
doesn't either. 


3. I don't Know the answer and neither 
does he. 


1. Peter likes roses and | like roses. 
2. Peter likes roses and so do l. 
3. Peter likes roses and | do too. 


) SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Apabila kedua kalimat yang akan kita 
gabungkan itu positif dan satu lagi negatif 
maka kita gunakan but, contoh: 

1. He went to Jakarta but | didn't. 

2.. He didn't go to Jakarta but | did. 

Susunan elliptik yang lainnya: 

a. Elliptic subject, kata yang dicetak 

miring harus dihilangkan, contoh: 

1. He phoned and he told me the news 


2. | visited her and | gave her some 
flowers 
3. | may call you tomorrow or | may 


phone later the day 


b. Elliptic Predicate, contoh: 
1. Since John cant accompany me. 
You Will accompany me 
2. Jack understands the lesson, so 
surely All should understand the 
lesson 
Yang harus diingat, yang mengalami 
elliptic predicate adalah anak kalimatnya (sub 
clause) 


DEPENDENT AND INDEPENDENT CLAUSE 


Dependent clause disebut juga sub 
clause atau anak kalimat adalah kalimat 
yang tidak bisa berdiri sendiri jadi bergantung 
kepada induk kalimatnya atau main clause 
sedangkan independent clause atau induk 
kalimat adalah kalimat yang dapat berdiri 
sendiri. 


Contoh dependent dan 
clause: 


Independent 


a. Shesaidtomethat she had ever been to 
Bali 
She said to me - dependent clause 
That she had ever been to Bali = 
independent clause 


b. If you invite me, | will come 
If you invite me = dependent clause 
| will come = independent clause 


c. Itdon'tknow howto understand English 


independent dependent 
d. Itwas a mystery why he was shot dead 
independent dependent 
e. The man whom | met last night is my 
uncle 
1. The man is my uncle = independent 
clause 
2. Whom | met last night = dependent 
clause 
Keterangan 
1. Apabila induk kalimatnya past tense 
maka anak kalimat (dependent 
clausenya) boleh present future, atau 
past tense. 


2. Apabila induk kalimatnya past tense maka 
anak kalimatnya pun harus past tense 
juga. Past tense yang dimaksud adalah 
past simple, past continues, ataupun past 
perfect. 

3. Dependent clause selalu dimulai oleh 
kata-kata seperti if that, when, how, 
where, why, which, etc, sedangkan 
independent clause langsung dimulai 
oleh subject. 

4. Kalimat yang terdapat pada dependent 
clause tidak boleh berbentuk kalimat 
tanya (lihat contoh yang terdapat pada 
point c dan d). 

5. Jika di akhir kalimat dependent dan 
Independent ada tanda tanya, maka yang 
berbentuk kalimat tanya adalah pada 
indenpendentnya, contoh: Can you tell me 
where he lives? 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Lean 


Conjunction atau konjungsi adalah kata 
penghubung, yaitu kata-kata yang digunakan 
di dalam kalimat yang berfungsi untuk 
menghubungkan klausa atau bagian dari 
kalimat baik itu berupa argument (pendapat) 
maupun berupa event (kejadian). Berikut 
adalah beberapa contoh dari konjungsi: 


a. Addition 
- and = dan 
- besides - selain itu 
- both... and... - baik ... maupun 
. (untuk kalimat 
positif) 
-nor... neither... = baik ... maupun 
. (untuk kalimat 
negatif) 
- either... or... = baik ... maupun 
. (untuk kalimat 
positif dan nega- 
tif) 
- further = lebih jauh 
- furthermore = lebih jauh lagi 
- moreover = lebih-lebih 
- additionally = sebagai tamba- 
han 
b. Comparison 
- as if = seolah-olah 
- while = sementara itu 
- instead of = daripada 
- conversely = sebaliknya 
- by contrast = kontrasnya 
- in fact = kenyataannya 
- indeed = memang 
- at least = paling tidak 
- onthe other hand =sebaliknya 
c. Time 
- after = setelah 
- since = sejak 


4 SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


- before = sebelum 

- once - ketika 

- as Soon as - sesegera 

- previously = sebelumnya 

- firstly = pertama-tama 

- secondly = kedua 

- at the same time = pada waktu yang 
sama 

- lastly = terakhir 

Cause 

- because = karena 

- therefore = oleh karena itu 

- although = meskipun 

- even though = meskipun 

- but = tetapi 

- however = bagaimanapun/ 
tetapi 

Means 

- thus = jadi 

Condition 

- if = jika 

- provided that = asalkan 

- aS long as = selama 

- even if = sekalipun 

- unless = kecuali 

Purpose 

- so that = sehingga 

- in order to = agar 

- without = tanpa 

Consequence 

- of course = tentu saja 

- still = tetap 

- admittedly = terus terang, tak 

dapat disangkal 

Catatan: 


Kata-kata konjungsi tersebut di atas 


ada kalanya diikuti oleh klausa namun dapat 
dapat juga diikuti oleh frasa, contoh: 


Meskipun 


Although 


Though diikuti klausa 


Even though 


My brother keeps going to school al- 


though it rains heavily 
S P K (klausa) 


In spite of 
Despite diikuti frasa 


Despite the heavy rain, she goes to 


frasa 
school on foot. 


Karena 


Because 
As 

Since 
For 


diikuti klausa 


He did not attend the meeting be- 


cause his mother is sick 


S P O (klausa) 


Because of 


Due to diikuti frasa 
Owing to 


He did not attend the meeting be- 


cause his sick mother 
Frasa 


Agar 


In other that > diikuti klausa 


We must study hard in order that 


we pass the exam 
S P O 
In order to > diikuti frasa 


We must study hard in order to_be 


clever 
frasa 


ee 


Derivatives adalah kata yang berasal 
dari kata lain/kata dasar dengan penambahan 
imbuhan (affixes). 


a. Pembentukan kata benda (noun 


formation) 
1. ...age : breakage, sabotage 
2. ...an,...Ian : librarian, mathematician 
3.  ...ance, ...ence : assistance, confidence 
4. ...dom : kingdom, freedom 
5. =... ery : bakery, fishery 
6. ...er ' teacher, runner 
7. ...hood : childhood, brotherhood 
8. ...ICS : economics, athletics 
9. ist : guitarist, dramatist 
10. ...ion,...tion : information, relation 
11. ...logy : biology, sociology 
12. ...ment : development, government 
13. ... ness : silliness, happiness 
14. ...0F : governor, operator 
15. ...ory : laboratory, observatory 
16. ...ship : friendship, hardship 


b. Pembentukan kata sifat (adjective 


formation) 
1. ...able, ...ible : fashionable, responsible 
2 al : magical, survival 
3. ant, ent : significant, different 
4. ...ful : peaceful, handful 
5. ...IC : poetic, romantic 
6. ...ish : Childish, girlish 
7. ...Ive ' active, constructive 
8.  ...less : hopeless, treeless 
9. ...like : Childlike, godlike 
10. ...ly : weekly, yearly 
11. ...0OUS : poisonous, dangerous 
12. ...y : dusty, bushy 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


c. Pembentukan kata kerja (verb | d. Pembentukan kata keterangan 


formation) (adverb formation) 

... ate : stimulate, gyrate 1. ...ly : beautifully, happily 
en : darken, widen 2. ...Ward : backward, eastward 
...ef, ...ify : beautiful, terrify 3.  ...wise : crosswise, clockwise 


... Ise, ...ize : computerize, dramatize 
en... : endanger, enlarge 


ak WN > 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


MATERI 


RINGKASAN MATERI 
SEJARAH KE 


ZAMAN PRASEJARAH DI INDONESIA, PERADABAN KUNO, PERKEMBANGAN PENGARUH HINDU- 
BUDDHA DI INDONESIA, PERKEMBANGAN ISLAM DI INDONESIA, PERISTIWA PENTING DI EROPA- 


AMERIKA DAN PENGARUHNYA, PERKEMBANGAN KOLONIALISME DAN IMPERIALISME BARAT, 
PERKEMBANGAN BERBAGAI PAHAM BARU, KEMERDEKAAN INDONESIA, PERKEMBANGAN SETELAH 
PERANG DUNIA II 


ZAMAN PRASEJARAH DI INDONESIA 


A. ILMU PENGETAHUAN PENDU- 
KUNG SEJARAH 


a. 


Paleontologi adalah ilmu 
pengetahuan yang mempelajari 
tentang sisa-sisa manusia, hewan, 
dan tumbuhan yang telah membatu 
dan tinggal bekas-bekasnya yang 
membuktikan tentang adanya 
kehidupan manusia purba. 
Paleontologi - ilmu tentang fosil. 
Paleo-Antropologi adalah ilmu 
antropologi yang mempelajari asal- 
usul terjadinya dan perkembangan 
makhluk manusia dengan obyek 
penyelidikan berupa fosil (sisa- 
sisa tubuh) manusia purba, yang 
tersimpan dalam lapisan bumi dan 
harus didapati oleh peneliti dengan 
berbagai metode penggalian. 
Antropologi Budaya adalah ilmu 
pengetahuan tentang peradaban 
manusia dari bentuk yang paling 
sederhana sampai tingkat yang lebih 
maju. 


d. Arkeologi atau ilmu kepurbakalaan 


adalah ilmu pengetahuan yang 
mempelajari peninggalan- 
peninggalan sejarah dan purbakala 
untuk menyusun kembali kehidupan 
manusia dalam masyarakat masa 
lalu. 

Filologi adalah ilmu perbandingan 
bahasa. 

Geologi adalah ilmu pengetahuan 
yang mempelajari tentang lapisan 
bumi serta perbatuan, sehingga kita 
dapat mengetahui umur dari fosil 
yang terdapat dalam lapisan bumi 
Fosil adalah benda-benda organik 
yang telah membatu karena proses 
kimiawi. 


B. PEMBAGIAN ZAMAN SEJARAH 
BERDASARKAN GEOLOGI 


a. Archaikum (zaman yang tertua) 


pada zaman ini bumi masih dalam 
proses pembentukan dan belum 
ada tanda-tanda kehidupan, kira-kira 
berumur 2500 juta tahun. 

Palaeozoikum (zaman hidup tua) 
umur zaman ini kira-kira 340 juta 
tahun. Pada masa ini mulai ada tanda 


SBMPTN / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


kehidupan seperti mikroorganisme, 
binatang tak bertulang punggung, 
beberapa jenis ikan, ampibi, dan 
reptil. 

Mesozoikum (zaman hidup 
pertengahan) disebut juga zaman 
sekunder. Umurnya kira-kira 
140 juta tahun. Zaman ini sering 
disebut zaman reptil karena banyak 
ditemukan hewan jenis reptil 
Dinosaurus, Atlantosaurus. 
Neozoikum atau Kainozoikum 
(zaman hidup baru) pada zaman 
ini kehidupan mulai berkembang 
dengan pesat. Zaman ini dibagi 
menjadi zaman Tersier dan Kuarter. 


C. CIRI ZAMAN PRASEJARAH 
INDONESIA 


a. Zaman Batu 


Zaman ini terbagi menjadi 4 zaman, yaitu: 


1. 


Palaeolitikum (Zaman Batu Tua) 
Pada zaman ini alat-alat terbuat dari 
batu yang masih kasar dan belum 


dihaluskan. Contoh alat-alat tsb 
adalah: 
e Kapak genggam: banyak 


ditemukan di daerah Pacitan. Alat 
ini biasanya disebut “Chopper” 
(alat penetak/pemotong). 

e Alat-alat dari tulang binatang 
atau tanduk rusa: alat penusuk 
(belati) dan ujung tombak 
bergerigi. 

e Flakes: alat-alat kecil yang 
terbuat dari batu Chalcedon 
dan dapat digunakan untuk 
mengupas makanan. 

Mesolitikum (Zaman Batu Tengah) 

Ciri Zaman Mesolitikum: 

1) Alat-alat pada zaman ini 
hampir sama dengan zaman 
Palaeolithikum. 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


2) Ditemukannya bukit-bukit kerang 
dipinggir pantai yang disebut 


"kjoken  modinger” (sampah 
dapur) Kjoken -dapur, moding - 
sampah). 


3) Alat-alat zaman Mesolitikum : 
a) Kapak genggam (peble). 


b) Kapak pendek (hache 
Courte). 

c) Pipisan (batu-batu 
penggiling). 

d) Kapak-kapak tersebut 


terbuat dari batu kali yang 


dibelah. 
e) Alat-alat di atas banyak 
ditemukan di daerah 


Sumatera, Jawa, Kalimantan, 
Sulawesi, dan Flores. 

4) Alat-alat Kebudayaan Mesoli- 
tikum yang ditemukan di gua-gua 
yang disebut "Abris Sous Roche" 
Adapun alat-alat tersebut: 

a) Flaces (alat serpih), yaitu 
alat-alat kecil yang terbuat 
dari batu dan berguna untuk 
mengupas makanan. 


b) Ujung mata panah. 

c) Batu penggilingan (pipisan). 
d) Kapak. 

e) Alat-alat dari tulang dan 


tanduk rusa. 

f) Alat-alat ini ditemukan di 
gua lawa Sampung Jawa 
Timur (istilahnya: Sampung 
Bone Culture - kebudayaan 
Sampung terbuat dari 
Tulang). 


3. Neolitikum (Zaman Batu Muda) 


Pada zaman ini alat-alat terbuat dari 
batu yang sudah dihaluskan. 


Contoh alat tersebut: 


1) 


Kapak Persegi, misalnya 
Beliung, Pacul dan Torah untuk 
mengerjakan kayu. Ditemukan 
di Sumatera, Jawa, bali, 
Nusatenggara, Maluku, Sulawesi 
dan Kalimantan. 

Kapak Bahu. Sama seperti 
kapak persegi, hanya di bagian 
yang diikatkan pada tangkainya 
diberi leher. Hanya ditemukan di 
Minahasa 

Kapak Lonjong, banyak 
ditemukan di Irian, Seram, 
Gorong, Tanimbar, Leti, 
Minahasa dan Serawak. 
Perhiasan (gelang dan kalung 
dari batu indah), ditemukan di 
Jawa. 

Pakaian (dari kulit kayu). 
Tembikar (periuk belanga), 
ditemukan di daerah Sumatera, 
Jawa, Melolo (Sumba). 


Manusia pendukung Kebudayaan 
Neolithikum adalah bangsa 
Austronesia (Austria) dan Austro- 
Asia (Khmer-Indochina). 


Megalithikum (Zaman Batu Besar) 


Hasil kebudayaan zaman 
Megalithikum adalah sebagai berikut 


1) 


Menhir adalah tugu batu yang 
didirikan sebagai tempat 
pemujaan untuk memperingati 
arwah nenek moyang. 

Dolmen adalah meja batu, 
merupakan tempat sesaji dan 
pemujaan kepada roh nenek 
moyang yang digunakan untuk 
kuburan. 

Sarkofagus atau keranda, 
bentuknya seperti lesung yang 
mempunyai tutup. 


4) Kubur batu/peti mati yang terbuat 
dari batu besar yang masing- 
masing papan batunya lepas 
satu sama lain. 

5) Punden berundak-undak, 
bangunan tempat pemujaan 
yang tersusun bertingkat-tingkat. 


b. Zaman Logam 
Zaman ini terbagi menjadi 2 zaman yaitu: 


1. 


Zaman Perunggu 

Hasil kebudayaan perunggu yang 

ditemukan di Indonesia: 

1) Kapak Corong (Kapak 
Perunggu), banyak ditemukan di 
Sumatera Selatan, Jawa, Balio, 
Sulawesi dan Kepulauan Selayar 
dan Irian. Kegunaannya sebagi 
alat perkakas. 

2) Nekara perunggu (Moko), 
berbentuk seperti dandang. 
Banyak ditemukan di daerah: 
Sumatera, Jawa Bali, Sumbawa, 
Roti, Leti, Selayar dan Kep. 
Kei. Kegunaan untuk acara 
keagamaan dan maskawin. 

3) Bejana Perunggu, bentuknya 
mirip gitar Spanyol tetapi tanpa 
tangkai. Hanya ditemukan di 
Madura dan Sumatera. 


4) Arca-arca Perunggu, banyak 
ditemukan di Bangkinang( Riau), 
Lumajang (Jatim) dan Bogor 
(Jabar). 

5) Perhiasan: gelang, anting-anting, 
kalung dan cincin. 

Zaman Besi 
Pada masa ini manusia telah dapat 
melebur besi untuk dituang menjadi 
alat-alat yang dibutuhkan, pada 
masa ini di Indonesia tidak banyak 
ditemukan alat-alat yang terbuat dari 
besi. 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Alat-alat yang ditemukan adalah: 

1) Mata kapak, yang dikaitkan pada 
tangkai dari kayu, berfungsi 
untuk membelah kayu. 

2) Mata sabit, digunakan untuk 
menyabit tumbuh-tumbuhan. 

3) Mata pisau. 

4) Mata pedang. 

5) Cangkul, dil. 


D. CORAK KEHIDUPAN PADA 


ZAMAN PRASEJARAH 
INDONESIA DAN HASIL 
BUDAYANYA 


Hasil kebudayaan manusia prasejarah 
untuk mempertahankan dan memper- 
baiki pola hidupnya menghasilkan dua 
bentuk budaya, yaitu: 
e Bentuk budaya yang bersifat Spiritual 
e Bentuk budaya yang bersifat Material 
a. MasyarakatPrasejarah mempunyai 
kepercayaan pada kekuatan gaib, 
yaitu: 

1. Dinamisme, yaitu kepercayaan 
terhadap benda-benda yang 
dianggap mempunyai kekuatan 
gaib. Misalnya : batu, keris. 

2. Animisme, yaitu kepercayaan 
terhadap roh nenek moyang 
mereka yang bersemayam dalam 
batu-batu besar, gunung, pohon 
besar. Roh tersebut dinamakan 
Hyang. 

b. Pola kehidupan manusia 
prasejarah, yaitu: 

1. Bersifat Nomaden (hidup 
berpindah-pindah), yaitu 
pola kehidupannya belum 
menetap dan berkelompok 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


di suatu tempat serta, mata 
pencahariannya berburu dan 
masih mengumpulkan makanan. 
Bersifat Permanen (menetap), 
yaitu pola kehidupannya sudah 
terorganisir dan berkelompok 
serta menetap di suatu tempat, 
mata pencahariannya bercocok 
tanam. Mulai mengenal norma 
adat, yang bersumber pada 
kebiasaan-kebiasaan. 


c. Sistem bercocok tanam/pertanian 


1. 


3. 


Mereka mulai menggunakan 
pacul dan bajak sebagai alat 
bercocok tanam. 

Menggunakan hewan sapi dan 
kerbau untuk membajak sawah. 
Sistem huma untuk menanam 
padi. 

Belum dikenal sistem 
pemupukan. 


d. Pelayaran 


e. 


Dalam pelayaran manusia prasejarah 
sudah mengenal arah mata angin dan 
mengetahui posisi bintang sebagai 
penentu arah (kompas) 


Bahasa 


1. 


Menurut hasil penelitian Prof. 
Dr. H. Kern, bahasa yang 
digunakan termasuk rumpun 
bahasa Austronesia, yaitu 
bahasa Indonesia, Polinesia, 
Melanesia, dan Mikronesia. 
Terjadinya perbedaan bahasa 
antardaerah karena faktor 
geografis dan perkembangan 
bahasa. 


Pn 


A. PUSAT PERADABAN KUNO DI 
ASIA & AFRIKA 


a. Peradaban Lembah Sungai Indus 


1. 


Letak Geografis 

1) Di sebelah Utara berbatasan 
dengan China yang dibatasi 
Gunung Himalaya. 


2) Selatan berbatasan dengan 
Srilanka yang dibatasi oleh 
Samudera Indonesia. 

3) Barat berbatasan dengan 
Pakistan. 

4) Timur berbatasan dengan 


Myanmar dan Bangladesh. 
Peradaban sungai Indus (2500 SM) 
1) Kebudayaan kuno India 

ditemukan di kota tertua India 

yaitu daerah Mohenjodaro dan 

Harappa. 

2) Penduduk Mohenjodaro & 

Harappa adalah bangsa Dravida. 
3) Mohenjodaro dan Harappa 

merupakan kota tua yang 

dibangun berdasarkan: 

a) Perencanaan yang sudah 

maju 

b) Rumah-rumah terbuat dari 

batu-bata 

c) Jalan raya lurus dan lebar 

d) Saluran air bagus 

e) Terdapat hubungan dagang 

antara Mohenjodaro dan 
Harappa dengan Sumeria. 


3. Konsep Kepercayaan 


1) Agama Hindu 
(1) Kepercayaan bangsa Arya 
adalah Hindu. 


(2) Kitab sucinya Weda. 


(3) Dewa Terpenting agama 
Hindu adalah: 
a) Brahma, dewa pencipta 
alam 


b) Wisynu, dewa pemelihara 


Alam 
c) Syiwa, dewa perusak 
alam 
(4) Falsafah Hindu yaitu 
“Uppanisad” pada intinya 
membahas hubungan 


antara Brahman dan Atman. 
Brahman sumber kesucian 
dan kebersihan sedangkan 
Atman adalah manusia 
2) Agama Budha 
(1) Lahirnya agama Buddha 
merupakan reaksi terrhadap 
agama Hindu, yang dipelopori 
oleh Sidharta Gautama (566- 
486 SM), anak Shidodana, 
Raja Kapilawastu Nepal. 
Agama Budha berkembang 


pesat pada masa Raja 
Asyoka (3 SM) hingga 
menyebar ke Srilanka, 


China, Jepang, Thailand, 
Kamboja, dan Indonesia. 


4, Kesusastraan 


Kesusatraan India yang terkenal 
adalah kisah Mahabrata dan 
Ramayana, yang berisi tentang 
perang antara Pandawa dan Kurawa. 


b. Peradaban Lembah Sungai Gangga 


1. 


Pusat Peradaban 

Lembah Sungai Gangga terletak 
antara Pegunungan Himalaya dan 
Pegunungan Windya-Kedna. Sungai 
itu bermata air di Pegunungan 
Himalaya dan mengalir melalui 
kota-kota besar seperti Delhi, Agra, 


SBMPTN 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Allahabad, Patna, Benares, melalui 
wilayah Bangladesh dan beruaram 
di teluk Benggala. Sungai Gangga 
bertemu dengan sungai Kwen Lun. 
Dengan keadaan alam seperti ini 
tidak heran jika Lembah Sungai 
Gangga sangat subur. 

Pemerintahan 

Kerajaan Gupta didirikan oleh Raja 
Candragupta | (320-330 M) dengan 
pusatnya di lembah Sungai Gangga. 
Kerajaan Gupta mencapai masa 
yang paling gemilang ketika Raja 
Samudra Gupta (cucu Candragupta l) 
berkuasa. la menetap di kota Ayodhia 
sebagai ibu kota kerajaannya. 
Bentuk Kebudayaan Lembah Sungai 
Gangga 

Kebudayaan Lembah Sungai 
Gangga merupakan campuran 
antara kebudayaan bangsa Arya 
dengan kebudayaan bangsa Dravida. 
Kebudayaan ini lebih dikenal dengan 
kebudayaan Hindu. Daerah-daerah 
yang diduduki oleh bangsa Indo-Arya 
sering disebut dengan Arya Varta 
(Negeri Bangsa Arya) atau Hindustan 
(tanah milik bangsa Hindu). Bangsa 
Dravida mengungsi ke daerah 
selatan, kebudayaannya kemudian 
dikenal dengan nama kebudayaan 
Dravida. 


c. Peradaban Lembah Sungai Kuning 


1. 


Letak Geografis 

Sungai Kuning atau Hwang-Ho 
bersumber di daerah pegunungan 
Kwen-Lun di Tibet. Setelah melalui 
daerah pengunungan Cina Utara, 
sungai panjang yang membawa 
lumpur kuning itu membentuk 
dataran rendah Cina dan bermuara di 
Teluk Tsii-Li di Laut Kuning. Sedang 


) SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


di dataran tinggi sebelah selatan 
mengalir Sungai Yang Tse Kiang 
yang berhulu di Pegunungan Kwen- 
Lun (Tibet) dan bermuara di Laut 
Cina Timur. 

Pertanian 

Pada daerah yang subur itu 
masyarakat Cina hidup bercocok 
tanam seperti menanam gandum, 
padi, teh, jagung dan kedelai. 
Pertanian Cina kuno sudah dikenal 
sejak zaman Neolitikum, yakni sekitar 
tahun 5000 SM. Kemudian pada 
masa pemerintahan Dinasti Chin 
(221-206 SM) terjadi kemajuan yang 
mencolok dalam sistem pertanian. 
Pada masa ini pertanian sudah 
diusahakan secara intensif. Pupuk 
sudah dikenal untuk menyuburkan 
tanah. Kemudian penggarapan 
lahan dilakukan secara teratur agar 
kesuburan tanah dapat bertahan. 
Irigasi sudah tertata dengan baik. 
Pada masa ini lahan gandum sudah 
diusahakan secara luas. 

Teknologi 

Bumi Cina mengandung berbagai 
barang tambang seperti batu bara, 
besi, timah, wolfram, emas dan 
tembaga, yang sebagian besar 
terdapat di daerah Yunan. Pembuatan 
barang-barang seperti perhiasan, 
perabotan rumah tangga, alat- 
alat senjata seperti pisau, pedang, 
tombak, cangkul, sabit dan lain- 
lain, menunjukan tingginya tingkat 
perkembangan teknologi masyarakat 
Cina pada saat itu. 

Aksara dan Bahasa 

Masyarakat Cina sudah mengenal 
tulisan, yaitu tulisan gambar. Tulisan 
gambar itu merupakan sebuah 
lambang dari apa yang hendak 


ditunjukkan. Tulisan itu merupakan 
salah satu sarana komunikasi. Untuk 
memupuk rasa persatuan dan rasa 
persaudaraan, pada permulaan abad 
ke-20 dikembangkan pemakaian 
bahasa persatuan, yaitu bahasa Kuo 

Yu. 

Pemerintahan 

Dalam perjalanan sejarahnya, ada 

dua macam sistem pemerintahan 

yang pernah dianut dalam kehidupan 
kenegaraan Cina kuno, yaitu: 

e Sistem Pemerintahan Feodal, 
dalam masa pemerintahan ini, 
kaisar tidak menangani langsung 
urusan kenegaraan. Kondisi 
ini berlatar belakang bahwa 
kedudukan kaisar bersifat sakral. 
Kaisar dihormati sebagai utusan 
atau bahkan anak dewa langit, 
sehingga tidak layak mengurusi 
politik praktis. 

e Sistem Pemerintahan Unitaris, 
kaisar berkuasa mutlak dalam 
memerintah. Kekuasaan negara 
berpusat di tangan kaisar, 
sehingga kaisar campur tangan 
dalam segala urusan politik 
praktis. 

6. Filsafat 


Filsafat Cina berkembang pada 

masa pemerintahan Dinasti 

Chou. Pada masa itu lahir tiga 

ahli filsafat Cina, yakni Lao Tse, 

Kong Fu Ise, dan Meng Ise. 

1) Ajaran Lao Ise tercantum 
dalam bukunya yang berjudul 
Tao Te Cing. Lao Tse percaya 
bahawa ada semangat 
keadilan dan kesejahteraan 
yang kekal dan abadi, yaitu 
bernama Tao. Ajaran Lao Tse 
bernama Taoisme. 


2) Ajaran Kong Fu Tse 
berdasarkan Tao juga. 
Menurut ajaran Kong Fu 
Ise, Tao adalah sesuatu 
kekuatan yang mengatur 
segala-galanya dalam 
alam semesta ini, sehingga 
tercapai keselarasan. 

3) Meng Tse (372-280 SM) 
adalah seorang murid Kong 
Fu Tse yang melanjutkan 
ajaran gurunya. 

/. Kebudayaan 


Ajaran Lao Tse, Kong Fu Tse 
dan Meng Tse mulai dibukukan, 
baik oleh filsuf itu sendiri maupun 
oleh para pengikutnya. Li Tai Po 
dan Tu Fu merupakan dua orang 
pujangga terkenal yang hidup di 
zaman Dinasti T'ang (abad ke- 
118 M). 


d. Peradaban Lembah Sungai Eufrat 
dan Tigris 


1. 


Letak Geografis 
Mesopotamia adalah suatu daerah 
yang terletak diantara dua sungai, 
yaitu sungai Eufrat dan Tigris (Mezo 
= tengah, potamus = sungai) 
Bangsa Sumeria 
Sumeria 
pertama 


Bangsa 
penguasa 
Mesopotamia 


merupakan 
daerah 


Hasil Kebudayaan Bangsa Sumeria: 

e Mengenal bentuk tulisan yang 
disebut huruf paku. 

e Menggunakan batu-bata sebagai 
bahan bangunan untuk membuat 
tembok rumah. 

e Mengetahui penanggalan : 1 
tahun terdiri 12 bulan - 350 hari, 
1 hari terdiri : 24 jam, 1 jam = 60 
menit, 1 menit - 60 detik. 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


e Mengetahui suatu lingkaran = 
360° 
e Dalam kesusastraan 


menghasilkan — wiracarita/kisah 
kepahlawanan, yaitu Gilgamesh. 

e Kepercayaan bangsa Sumeria 
adalah kepercayaan terhadap 
gejala dan kekuatan alam 
sehingga dikenal beberapa 
dewa, yaitu Dewa Langit, Dewa 
Bumi, dan Dewa Lautan 

e Telah mengadakan hubungan 
dengan kota Mohenjodaro dan 
Harappa 

Bangsa Babilonia Lama (3000 SM) 

Raja Babilonia | adalah Hamurabi 

(#1900 SM) 

Hasil Kebudayaan bangsa Babilonia 

|: 

e Codex Hamurabi, yaitu undang- 
undang yang dipahatkan di batu 
yang berisi larangan main hakim 
sendiri sehingga keamanan dan 
keadilan masyrakat dijunjung 
tinggi.Hukum perdata dan Pidana 

e Konsep kepercayaan bangsa 
Babilonia | telah mengenal dewa- 
dewa. 

e Dewa Marduk merupakan Dewa 
Utama 

Bangsa Assyria 

Bangsa Asyiria merupakan bangsa 

yang militan dan sangat kejam 

Bangsa Asyiria mendirikan kerajaan di 

tepi Sungai Tigris dengan ibukotanya 

Niniveh. Niniveh merupakan pusat 

peradaban bangsa Asyiria. 

Babilonia Baru 

Nebopalasar sebagai 

kerajaan Babilonia baru. 


pendiri 


Babilonia mencapai kejayaan pada 
masa Nebukadnezar (612-536 SM) 


4 SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Hasil kebudayaan Babilonia baru 


adalah: 

e Taman gantung dan Istana 
Bertingkat 

e Menara Babilonia, tidak pernah 
selesai karena pekerjanya 
berselisish faham karena tidak 


mengerti bahasa masing-masing 


e Babilonia baru melanjutkan 
kebudayaan Babilonia lama dan 


Sumeria 

e Telah mengenal ilmu 
perbintangan : gerhana matahari 
dan bulan. 


Kerajaan Babilonia berakhir 
(+ 536 SM) 


Peradaban Lembah Sungai Nil 


1. 


Letak Geografis Mesir 
Terletak di benua Afrika: 
Sebelah Barat berbatasan: Libia 


Sebelah Timur berbatasan: Laut 
Merah 
Asebalah Utara berbatasan: Laut 


Tengah 

Sebelah Selatan berbatasan: Sudan 

Antara Laut Tengah dan Laut 

Merah terdapat Terusan Suez yang 

menghubungkan pelayaran Eropa 

dan Asia. 

Hasil Kebudayaan Mesir Kuno 

Kebudayaan Mesir berkembang 

sejak 3000 SM, di Lembah Sungai 

Nil, yaitu sungai terpanjang di dunia 

Ilmu Pengetahuan Mesir Kuno 

Bangsa Mesir Kuno telah mengenal: 

1) Ilmu Astronomi (ilmu Bintang), 
yaitu: dengan mengamati siklus 
bintang Sirius atau Sothis yang 
bertepatan dengan pasang 
naiknya air Sungai Nil. Hasilnya: 
mereka sudah mengenal kalender 


yaitu setahun terdiri dari 12 

bulan, setiap bulan 30 hari, jadi 

setahun ada 360 hari, kemudian 

direvisi menjadui 365 hari 

Ilmu Kedokteran yang terdiri dari 

3 jenis aliran: 

a) Mengutamakan penyem- 
buhan penyakit dengan obat- 


obatan 
b) Mengutamakan penyem- 
buhan penyakit secara 


anatomis tubuh dan bagian- 
bagiannya (pijat refleksi) 

c) Mengutamakan penyem- 
buhan penyakit secara gaib 
(magic) 


4. Konsep Kepercayaan Mesir Kuno 


1) 


Dewa bangsa Mesir kuno adalah 
Dewa Ammon yaitu Dewa 
Matahari. Raja Mesir Firaun 
menganggap dirinya adalah anak 
Dewa Ammon.Burung Elang 


sebagi burung penghubung 
antara Dewa Ammon dan 
manusia 


Bangsa Mesir kuno percaya 

bahwa, Roh orang meninggal 

akan hidup terus asal badannya 
utuh. Sehingga mayatnya 
diawetkan menjadi mummi. 

3) Bangsa Mesir kuno juga 
beranggapan bahwa 
kehidupan di alam baqa 
sama dengan di dunia. 

Kerajaan Mesir Kuno 

1) Kerajaan Mesir Kuno 
dipimpin oleh seorang 
Raja yang bernama Firaun 
dengan kekuasan mutlak. 
Raja sebagai kepala agama 
dan panglima angkatan 
perang. 


2) Sistem Feodal, raja dan 
bangsawan mempunyai 
tanah yang luas 

3) Sistem Pajak, petani wajib 
menyerahkan 1/5 bagian dari 
hasil panennya sebagi pajak 

4) Sistem Tata pemerintahan 

5) Sensus Penduduk dan 
ternak, pengukuran tanah 

Pemerintahan 

Raja-raja dari zaman Mesir Tua 

bertahta di Thinis. Raja yang 

pertama bernama Firaun Menes. 

Pada awalnya kerajaan Mesir 

terdiri dari dua kerajaan, yaitu 

kerajaan Mesir Hulu dan Mesir 

Hilir, Kedua kerajaan ini berhasil 

dipersatukan oleh Firaun Menes. 

Oleh karena itu, Raja Mesir juga 

disebut dengan nama Nesutbiti 

(Raja Mesir Hulu dan Mesir Hilir). 

Raja Mesir memakai mahkota 

kembar. Raja-raja yang terkenal 

dari zaman Kerajaan Mesir Tua 
antara tahun 2800-2/00 SM 
adalah Raja Chufu (Cheops), 

Chefren, dan Menkaure. 

Kepercayaan 


Masyarakat Mesir Kuno 
percaya dan memuja banyak 
dewa (politeisme). Dewa-dewa 
yang dipuja bangsa Mesir di 
antaranya: Dewa Osiris sebagai 
dewa tertinggi, Dewa Thot (dewa 
pengetahuan), Dewa Anubis 
(dewa berkepala anjing) sebagai 
dewa kematian, Dewa Apis 
berwujud Sapi, Dewa Ra (Dewa 
Matahari) dan kemudian menjadi 
Dewa Amon-Ra (Dewa Bulan 
Matahari). 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


8. Keruntuhan Mesir Kuno 
Keruntuhan Mesir Kuno pertama 
kali disebabkan oleh perselisihan 
antara golongan agama dan raja. 
Yang dimulai pada masa Pharao 
Akhnaton 1500 SM. Sejak 
terbunuhnya Pharao Akhnaton 
kerajaan Mesir Kuno tenggelam 
dari kejayaannya. Selain itu oleh 
serangan bangsa-bangsa lain 
seperti: Bangsa Hitit, Persia, 
Yunani, Romawi, Arab, Turki, 
Inggris, dan Perancis. 


B. PERADABAN KUNO EROPA 
DAN AMERIKA 
a. Peradaban Yunani 
Yunani terletak di sekitar Laut Tengah 
yang sangat strategis dalam pelayaran. 
Bangsa Yunani terbentuk dari 
percampuran bangsa pendatang dari laut 
Kaspia dan penduduk asli yang terdiri 
dari petani. 
1. Polis-Polis 
Mereka membentuk suatu kelompok 
— kelompok kota yang disebut Polis. 
Polis-polis yang terkenal adalah: 
Athena, Sparta, dan Thebe 
1) Polis Athena memimpin Yunani 
dari tahun 450-404 SM, 
pada masa ini kehidupan dalam 
masyarakat demokratis, bebas 
berpikir dan berkarya 
Para akhli pikir yang terkenal: 
Socrates, Plato, Aristoteles, dan 
Herodotus 
2) Polis Sparta, memerintah Yunani 
404 SM 
Bangsa Sparta memerintah 
secara Militer dan kekerasan 
Pada masa ini ilmu tidak 
berkembang 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


3) Polis Thebe memerintah Yunani 
371 SM 
Polis Thebe berhasil 
mengalahkan polis Sparta 
Antara polis-polis ini selalu 
berperang sehingga akhirnya 
Yunani pun menjadi lemah. 
Yunani berhasil dikuasai oleh 
Filipus Raja Macedonia pada 
tahun 338 — 336 SM. 
Kemudian digantikan oleh 
anaknya Iskandar Zulkarnain/ 
Iskandar Agung. 
Ibukotanya: Babylonia 
Iskandar Agung dibantu 
oleh Aristoteles sebagai 
penasehatnya, melakukan 
ekspansi untuk memperluas 
kekuasaan Yunani yaitu: 
e Tahun 334 SM, Persia 

ditaklukan. 
e Pelabuhan Tirus dan Sidon 
(Libanon) dikepungnya. 

e Daerah Tigris dikuasai. 


2. Karya Sastra Yunani Kuno 


Iliad dan Odysse, karya Homeros, 


isinya menceritakan tentang 
terjadinya perang Troya 
Filsafat 


Hasil pemikiran dan karya-karya 
filsafat bangsa Yunani, telah 
diterjemahkan dan dipelajari hingga 
kini. Para filsuf yunani merupakan 
konseptor yang meletakkan dasar- 
dasar alam pikiran filsafat Eropa. 
Hasil filsafat Bangsa Yunani banyak 
diterjemahkan dan ditafsirkan 
oleh filsuf Islam, dan melalui 
kesusasteraan Islam ini pikiran 
filsafat Yunani masuk ke Persia dan 
negara-negara Asia lainnya. 


4, Filsuf Yunani 


(1) Socrates, 


dengan ajarannya 
tentang Ilmu Kebijakan (filsafat 
etika) atau kesusilaan dengan 
logika sebagai dasar untuk 
membahasnya, 

Plato, dengan ajarannya 
mengenai ilmu ketatanegaraan 
dan undang-undang. 

Aristoteles, dengan ajarannya 
dalam bidang biologi dan filsafat 
sehingga sering disebut sebagai 
ahli biologi dan filsafat. 
Hipokrates, dengan ajarannya 
menyangkut kode etik dokter 
(sumpah dokter) 


5. Kepercayaan 


Konsep Kepercayaan bangsa Yunani 
adalah percaya pada dewa-dewa, 
yaitu: 


Zeus, Bapak para Dewa yang 
menguasai langit dan bumi, 
berdiam di Gunung Olympus. 
Hera, adalah  permaisurinya 
sebagai dewi perkawinan 
Minerva, adalah putrinya sebagai 
Dewi Kecantikan 

Ares, sebagai dewa perang 


Hermes, sebagai dewa 
perdagangan 

Aphrodite, sebagi dewi 
kecantikan 


b. Peradaban Romawi 


Romawi merupakan tempat kuno di Er- 
opa yang menjadi sumber kebudayaan 


Barat. 


1. Letak Geografis 


Terletak di Semenanjung Apenina 
(sekarang Italia) 


Sebelah Utara semenanjung 
Apenina bersambung dengan 


daratan Eropa yang terdapat 
pegunungan Alpen sebagi batas 
alam yang memanjang. 


Sebelah Barat Laut yang 
memisahkan Italia dengan 
Perancis. 


Sebelah Utara memisahkan Italia 
dengan Swiss dan Austria. 
Sebelah Timur Laut 


Yugoslavia. 


dengan 


2. Perkembangan Sejarah Romawi 


1) 


2) 


Periode 1000 — 510 SM Jaman 
Kerajaan 

Pada masa ini 
Apenina dihuni 
pendatang dari Laut Kaspia 
sedangkan di bagian Selatan 
di huni oleh bangsa Funisia 
dan Yunani. Diantara mereka 
terjadi percampuran sehingga 
melahirkan bangsa Romawi 
Periode 510 — 31 SM Jaman 
Republik 

Pada masa ini Roma berbentuk 
Republik yang pemerintahannya 
dijalankan dua orang Konsul yang 
dipilih oleh rakyat. Kemudian 
dibentuk dewan yang terdiri : 


Semenanjung 
oleh bangsa 


e Senat, yaitu 
bangsawan 


golongan 


e Dewan Perwakilan Rakyat, 
sebagian besar kaum 
bangsawan, hanya 4 orang 
golongan rakyat biasa. Yang 
4 orang ini mempunyai Hak 
Veto. 

Periode 31 SM — 4/6 M Jaman 

Kekaisaran 

a) Kaisar Octavianus dengan 
gelar Kaisar Agustus dan 
Princeps Civitas (warga 
tertinggi yang terpilih, yang 


SBMPTN / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


adil dan bijaksana) adalah 
peletak dasar kekaisaran 
Romawi. Wilayahnya 
meliputi Afrika Utara, Asia 
Barat, dan sebagian besar 
Eropa. Kaisar Octavianus 
berkuasa hingga tahun 
14 M, Hal penting yang ia 
wariskan adalah dimulainya 
penanggalan Masehi yang 
bertepatan dengan lahirnya 
Isa Al Masih. 

b) Kaisar Romawi berikutnya 
adalah Kaisar Nero (54- 
68 SM), Kaisar Nero 
terkenal sangat kejam dan 
membunuh para pemeluk 
agama Kristen. 

4) Hasil Kebudayaan Romawi 
Kebudayaan Romawi merupa- 
kan perpaduan antara ke- 
budayaan Yunani kuno dan 
Romawi. Misalnya: 

a) Nama-nama Dewa: Dewa 
Zeus diganti Jupiter, 
Aphrodite diganti Venus, 
Ares diganti Mars. 

b) Nama-nama bulan Januari 
= Jenus yaitu dewi bermuka 
dua, Februari - Februa yaitu 
pesta makan menyambut 
tahun baru dan angka-angka 
Romawi : September = septe 
= 7, Oktober = Okto = 8. Pada 
jaman Julius Caesar urutan 
bulan diubah karena dia 
Ingin memasukan namanya 
yaitu Juli = 7, begitu juga 
masa Octavianus Agustus 
- 8, sehingga menjadi 
kacaulah urutan bulan yaitu: 
September - 9, Oktober - 
10, dan seterusnya. 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


c) Organisasi Negara dan 
Kemiliteran, pendidikan, 
kesenian, filsafat ilmu 
pengetahuan, hukum 
(Codex Justinianus) 


PERKEMBANGAN PENGARUH 


HINDU-BUDHA DI INDONESIA 


A. PROSES MASUK DAN 


BERKEMBANGNYA AGAMA DAN 
BUDAYA HINDU-BUDDHA 


Jalur Perdagangan India-Cina 
melalui Indonesia 

Pelayaran dan perdagangan di Asia 
semakin ramai setelah ditemukan 
jalan melalui laut antara Romawi dan 
Cina. Rute jalur laut yang dilalui dalam 
hubungan dagang Cina dengan Romawi 
telah mendorong munculnya hubungan 
dagang pada daerah-daerah yang 
dilalui, termasuk wilayah Indonesia. 
Karena posisi Indonesia yang strategis 
di tengah-tengah jalur hubungan dagang 
Cina dengan Romawi, maka terjadilah 
hubungan dagang antara Indonesia dan 
Cina beserta India. 


Pembawa Agama Hindu-Buddha ke 
Indonesia 


Melalui hubungan perdagangan antara 
Indonesia dan India, lambat laun agama 
Hindu dan Buddha masuk dan tersebar di 
Indonesia, dianut oleh raja-raja dan para 
bangsawan. Dari lingkungan raja dan 
bangsawan itulah, agama Hindu-Buddha 
tersebar ke lingkungan rakyat biasa. 


. PENYIARAN AGAMA BUDDHA DI 


INDONESIA 


Penyiaran agama Buddha di Indonesia 
lebih awal dari agama Hindu. Dalam 


penyebarannya agama Buddha mengenal 
adanya misi penyiar agama yang disebut 
Dharmadhuta. Tersiarnya agama Buddha 
di Indonesia, diperkirakan sejak abad 
ke-2 M dibuktikan dengan penemuan 
patung Buddha dari perunggu di Jember 
dan Sulawesi Selatan. Patung-patung itu 
berlanggam Amarawati. Juga ditemukan 
patung Buddha dari batu di Palembang. 


. PENYIARAN AGAMA HINDU DI 


INDONESIA 


Proses masuknya agama Hindu ke 

Indonesia dibawa oleh kaum pedagang, 

baik pedagang India yang datang ke 

Indonesia maupun pedagang Indonesia 

yang belajar di India dan selanjutnya 

menyebarkan agama Hindu ke Indonesia. 

Namun di lain pihak terdapat beberapa 

teori yang berbeda tentang penyebaran 

agama Hindu ke Indonesia, di antaranya: 

a. Teori Sudra menyatakan bahwa 
penyebaran agama Hindu ke 
Indonesia dibawa oleh orang-orang 
India yang berkasta Sudra, karena 
mereka dianggap sebagai orang- 
orang buangan. 

b. Teori Waisya menyatakan bahwa 
penyebaran agama Hindu ke 
Indonesia dibawa oleh orang-orang 
India yang berkasta Waisya, karena 
mereka terdiri atas pedagang yang 
datang dan kemudian menetap di 
Indonesia. Bahkan banyak diantara 
para pedagang itu yang kawin 
dengan wanita Indonesia. 

c. Teori Ksatria menyatakan bahwa 
penyebaran agama Hindu ke 
Indonesia dibawa oleh orang- 
orang India berkasta Ksatria. Hal ini 


disebabkan terjadinya kekacauan 
politik di India, sehingga para 
Ksatria yang kalah melarikan 


diri ke Indonesia. Mereka lalu 
mendirikan kerajaan-kerajaan serta 
menyebarkan agama Hindu. 

d. Teori Brahmana menyatakan 
bahwa penyebaran agama Hindu 
ke Indonesia dilakukan oleh kaum 
Brahmana. Kedatangan mereka ke 
Indonesia untuk memenuhi undangan 
kepala suku yang tertarik dengan 
agama Hindu. Kaum Brahmana yang 
datang ke Indonesia inilah yang 
mengajarkan agama Hindu kepada 
masyarakat Indonesia. 


. PENGARUH HINDU BUDDHA DI 


INDONESIA 
Kepercayaan 


Bangsa Indonesia mulai menganut 
agama Hindu dan Buddha walaupun 
tidak meninggalkan kepercayaan aslinya, 
seperti pemujaan terhadap roh nenek 
moyang. 


Pemerintahan 


Bangsa indonesia 
sistem pemerintahan kerajaan dan 
meninggalkan sistem pemerintahan 
kepala suku. Dalam sistem kerajaan, 
seorang raja memerintah secara turun 
temurun. 


mulai mengenal 


Sosial 
Dalam bidang sosial, terjadi bentuk 
perubahan dalam tata kehidupan sosial 
masyarakat. Misalnya, dalam masyarakat 
Hindu diperkenalkan adanya sistem 
kasta. 


Ekonomi 

Dalam bidang ekonomi, 
besar pengaruh dan 
karena masyarakat Indonesia telah 
mengenal aktivitas perekonomian 
melalui pelayaran dan perdagangan jauh 


tidak begitu 
perubahannya 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


sebelum masuknya pengaruh Hindu- 
Buddha. 


Kebudayaan 

Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha 
terlihat dari hasil-hasil kebudayaan 
seperti bangunan candi, seni sastra, 
berupa cerita-cerita epos di antaranya 
Epos Mahabharata dan Epos Ramayana. 
Pengaruh lainnya adalah sistem tulisan. 
Kebudayaan Hindu-Buddha amat 
berperan memperkenalkan sistem tulisan 
di masyarakat Indonesia. 


PERKEMBANGAN KERAJAAN 
HINDU Buddha 


a. Kerajaan Kutai 


1. Lokasi Kerajaan 
Berdasarkan sumber-sumber 
berita yang berhasil ditemukan 
menunjukkan bahwa kerajaan Kutai 
terletak di Kalimantan Timur, yaitu 
di hulu sungai Mahakam. Nama 
kerajaan ini disesuaikan dengan 
nama daerah tempat penemuan 
prasati, yaitu di daerah Kutai. 
Sumber menyatakan bahawa di 
Kalimantan Timur telah berdiri 
dan berkembang kerajaan yang 
mendapat pengaruh Hindu (India) 
adalah beberapa dari penemuan 
peninggalan berupa tulisan (prasasti). 
Tulisan itu berhasil ditemukan 
terdapat pada tujuh buah tiang batu 
yang disebut dengan nama Yupa. 
Tulisan yang terbuat pada Yupa itu 
mempergunakan huruf Pallawa dan 
bahasa Sansekerta. 

2. Kehidupan Politik 
Raja-raja yang berhasil diketahui 
pernah memerintah kerajaan Kutai 
adalah sebagai berikut. 


/ SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


1) Raja Kudungga, merupakan 
raja pertama yang berkuasa 
di kerajaan Kutai. Kedudukan 
Raja Kudungga pada awalnya 
adalah seorang kepala suku. 
Dengan masuknya pengaruh 
Hindu, ia mengubah struktur 
pemerintahannya menjadi 
kerajaan dan menganggap 
dirinya menjadi raja, sehingga 
pergantian raja dilakukan secara 
turun temurun. 

2) Raja Aswawarman, prasasti 
Yupa menyatakan bahwa Raja 
Aswawarman merupakan 
seorang. raja yang cakap dan kuat. 
Pada masa pemerintahannya, 
wilayah kekuasaan Kutai 
diperluas lagi. Hal ini dibuktikan 
dengan pelaksanaan upacara 
Aswamedha. Upacara-upacara 
ini pernah dilaksanakan di India 
pada masa pemerintahan Raja 
Samudragupta, ketika ingin 
memperluas wilayahnya. 

3) Raja Mulawarman, adalah putra 
dari Raja Aswawarman. la adalah 
raja terbesar dari kerajaan Kutai. 
Di bawah pemerintahannya 
kerajaan Kutai mengalami masa 
yang gemilang. Rakyat hidup 
tentram dan sejahtera. Dengan 
keadaan seperti itulah akhirnya 
raja Mulawarman mengadakan 
upaca kurban emas yang amat 
banyak. 

3. Kehidupan Sosial 

Berdasarkan isi prasasti-prasasti 

Kutai dapat diketahui bahwa pada 

abad ke-4 M di daerah Kutai terdapat 

suatu masyarakat Indonesia yang 
telah banyak menerima pengaruh 

Hindu. Masyarakat tersebut telah 


dapat mendirikan suatu kerajaan 
yang teratur rapi menurut pola 
pemerintahan di India. Masyarakat 
Indonesia menerima unsur-unsur 
yang datang dari luar (India) dan 
mengembangkannya sesuai dengan 
tradisi bangsa Indonesia sendiri. 
Kehidupan Ekonomi 

Dilihat dari letaknya, Kutai sangat 
strategis, terletak pada jalur aktifitas 
pelayaran dan perdagangan 
antara dunia barat dan dunia 
timur. Secara langsung maupun 
tidak langsung besar pengaruhnya 


dalam kehidupan masyarakat 
Kutai, terutama dalam bidang 
perekonomian masyarakatnya, 


dimana perdagangan juga dijadikan 
mata pencaharian utama saat itu. 
Kehidupan Budaya 

Salah satu yupa menyebutkan 
suatu tempat suci dengan kata 
Vaprakecvara, yang artinya sebuah 
lapangan luas tempat pemujaan. 
Vaprakecvara itu dihubungkan 
dengan Dewa Siwa. Dengan 
demikian dapat dipastikan bahwa 
masyarakat Kuta memeluk agama 
Siwa. Hal ini didukung oleh beberapa 
faktor berikut. 


1) Besarnya pengaruh kerajaan 
Pallawa yang beragama Siwa 
menyebabkan agama Siwa 
terkenal di Kutai. 

2) Pentingnya peranan para 
Brahmana di Kutai menunjukkan 
besarnya pengaruh Brahmana 
dalam agama Siwa terutama 
mengenai upacara korban. 


b. Kerajaan Tarumanegara 


Lokasi Kerajaan 


Berdasarkan penemuan dari 
beberapa prasasti tentang kerajaan 


Tarumanegara, maka letak kerajaan 
itu adalah di wilayah Jawa Barat, 
dengan pusat kerajaan diperkirakan 
terletak di sekitar daerah Bogor 
sekarang. 

Adapun wilayah kekuasaan kerajaan 
Tarumanegara meliputi daerah 
Banten, jakarta sampai ke perbatasan 
Cirebon, sehingga dapat ditafsirkan 
bahwa pada masa pemerintahan 
Raja Purnawarman wilayah 
kekuasaan kerajaan Tarumanegara 
hampir menguasai seluruh wilayah 
Jawa Barat. 

Kehidupan Politik 

Raja Purnawarman adalah raja besar 
yang telah berhasil meningkatkan 
kehidupanrakyatnya. Halinidibuktikan 
dari prasasti tugu yang menyatakan 
bahwa Raja Purnawarman telah 
memerintahkan untuk menggali 
sebuah kali. Penggalian sebuah 
kali ini sangat besar artinya, karena 
pembuatan kali ini berarti pembuatan 
saluran irigasi untuk memperlancar 
pengairan sawah-sawah pertanian 
rakyat. Dengan upaya itu, Raja 
Purnawarman dipandang sebagai 
raja besar yang memperhatikan 
kehidupan rakyatnya. 


Kehidupan Sosial 


Pada parasasti Ciaruteun 
disebutkan bahwa telapak kaki 
Raja Purnawarman disamakan 


dengan telapak kaki Dewa Wisnu, 
di mana Dewa Wisnu dipandang 
sebaga dewa pelindung dunia. 
Jadi, Raja Purnawarman adalah 
seorang raja yang terus berusaha 
untuk meningkatkan kesejahteraan 
kehidupan rakyatnya. 


SBMPTN / 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


4. Kehidupan Ekonomi 


Pada prasasti Tugu dinyatakan, 
bahwa Raja Purnawarman 
memerintahkan untuk membuat 


sebuah terusan sepanjang 6122 


tombak. Pembangunan terusan 
ini mempunyai arti ekonomis yang 
besar bagi masyarakat, karena 


dapat dipergunakan sebagai sarana 
pencegah banjir dan sarana lalu 
lintas pelayaran perdagangan antar 
daerah di Kerajaan Tarumanegara 
atau dengan dunia luar. 


c. Kerajaan Sriwijaya 


1. 


Lokasi Kerajaan 

Berdasarkan penemuan-penemuan 
prasasti disimpulkan bahwa Kerajaan 
Sriwijaya terletak di Sumatera 
Selatan, yaitu tepatnya di tepi Sungai 
Musi atau sekitar kota Palembang 
sekarang. 


Kehidupan Politik 
Raja-raja yang berhasil diketahui 
pernah memerintah Kerajaan 


Sriwijaya di antaranya: 

1) Raja Dapunta Hyang 
Berita mengenai raja ini 
diketahui melalui Prasasti 
Kedukan Bukit (683 M). Pada 


masa pemerintahannya, 
Raja Dapunta Hyang telah 
berhasil memeperluas wilayak 


kekuasaannya sampai ke wilayah 
Jambi, yaitu dengan menduduki 
daerah Minangatamwan. 

Daerah ini memiliki arti yang 
sangat strategis dalam bidang 
perekonomian, karena daerah ini 
dekat dengan jalur perhubungan 
pelayaran perdagangan di 
Selat Malaka. Sejak awal 


12 SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


pemerintahannya, Raja Dapunta 
Hyang telah mencita-citakan 
agar Kerajaan Sriwijaya menjadi 
Kerajaan Maritim. 

Raja Balaputra Dewa 


Pada awalnya, Raja Balaputra 
Dewa adalah raja dari kerajaan 
Syailendra (di Jawa Tengah). 
Ketika terjadi perang saudara 


di Kerajaan Syailendra 
antara Balaputra Dewa dan 
Pramodhawardani (kakaknya) 
yang dibantu oleh Rakai Pikatan 
(Dinasti Sanjaya), Balaputra 
Dewa mengalami kekalahan. 


Akibat kekalahan itu, Raja 
Balaputra Dewa lari ke Sriwijaya. 
Di Kerajaan Sriwijaya berkuasa 
Raja Dharma Setru (kakek dari 
Raja Balaputra Dewa) yang tidak 


memiliki keturunan, sehingga 
kedatangan Raja Balaputra 
Dewa di Kerajaan Sriwijaya 


disambut baik. Kemudian, ia 
diangkat menjadi raja. 

Raja Sanggrama 
Wijayattunggawarman 

Pada masa pemerintahannya, 
Kerajaan Sriwijaya mendapat 
ancaman dari Kerajaan Chola. 
Di bawah pemerintahan Raja 
Rajendra Chola, Kerajaan 
Chola melakukan serangan 
dan berhasil merebut Kerajaan 
Sriwijaya. Raja Sriwijaya 
yang bernama  Sanggrama 
Wijayattunggawarman berhasil 
ditawan. Namun pada masa 
pemerintahan Raja Kulotungga | 
di Kerajaan Cho, Raja Sanggrama 
Wijayattunggawarman 
dibebaskan kembali. 


3. Wilayah Kekuasaan Kerajaan 
Sriwijaya 
Setelah berhasil menguasai 
Palembang, ibu kota Kerajaan 
Sriwijaya dipindahakan dari 


Muara Takus ke Palembang. Dari 
Palembang, Kerajaan Sriwijaya 
dengan mudah dapat menguasai 
daerah-daerah di sekitarnya seperti 
Bangka, Jambi Hulu dan mungkin 
juga Jawa Barat (Tarumanegara). 
Maka dalam abad ke-7 M, Kerajaan 
Sriwijaya telah berhasil menguasai 
kunci-kunci jalan perdagangan yang 
penting seperti Selat Sunda, Selat 
Bangka, Selat Malaka, dan Laut 
Jawa bagian barat. 
4. Mundurnya Kerajaan Sriwijaya 
Pada akhir abad ke-13 M, Kerajaan 
Sriwijaya mengalami kemunduran. 
Hal ini disebabkan oleh faktor politik 
dan ekonomi. 
1) Faktor Politis 
Kedudukan Kerajaan Sriwijaya 
semakin terdesak, karena 
munculnya kerajaan-kerajaan 
besar yang juga memiliki 
kepentingan dalam dunia 
perdagangan, seperti Kerajaan 
Siam di sebelah utara. Kerajaan 


Siam memperluas wilayah 
kekuasaannya ke arah selatan 
dengan menguasai daerah- 


daerah di Semenanjung Malaya 
termasuk Tanah Genting Kra. 
Jatuhnya Tanah Genting Kra 
ke dalam kekuasaan Kerajaan 
Siam mengakibatkan kegiatan 


pelayaran perdagangan di 
Kerajaan Sriwijaya semakin 
berkurang. 


2) Faktor Ekonomi 
Para pedagang yang melakukan 


aktifitas perdagangan di 
Kerajaan Sriwijaya semakin 
berkurang, karena daerah- 


daerah strategis yang pernah 
dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya 
telah jatuh ke dalam kekuasaan 
dari raja-raja sekitarnya. 
Akibatnya, para pedagang yang 
melakukan penyeberangan ke 
Tanah Genting Kra atau yang 
melakukan kegiatan sampai ke 
daerah Melayu (sudah dikuasai 
Kerajaan Singasari) tidak lagi 


melewati wilayah kekuasaan 
Sriwijaya. Keadaan seperti 
ini tentu mengurangi sumber 
pendapatan kerajaan. 
d. Kerajaan Mataram Kuno 
Kerajaan Mataram terletak di Jawa 


Tengah dengan daerah intinya disebut 


Bhumi Mataram. Daerah tersebut 
dikelilingi oleh pegunungan dan 
gunung-gunung, seperti Pegunungan 


Serayu, Gunung Prau, Gunung Sindoro, 
Gunung Sumbing, Gunung Ungaran, 
Gunung Merbabu, Gunung Merapi, 
Pegunungan Kendang, Gunung Lawu, 
Gunung Sewu, dan Gunung Kidul. 
Daerah itu juga dialiri banyak sungai, 
diantaranya Sungai Bogowonto, Sungai 
Progo, Sungai Elo, dan yang terbesar 
dalah Sungai Bengawan Solo. Mata 
pencaharian utama dari rakyat Mataram 
Kuno adalah pertanian, sementara 
masalah perdagangan kurang mendapat 
perhatian. 


1. Kehidupan Politik 


Kerajaan Mataram diperintah oleh 
raja-raja keturunan dari Dinasti 


SBMPTN / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Sanjaya. Raja-raja yang pernah 
berkuasa di kerajaan Mataram di 
antaranya: 


1) Rakai Mataram Sang Ratu 
Sanjaya 
Menurut Prasasti Canggal 


(732 M), Raja Sanjaya adalah 
pendiri Kerajaan Mataram dari 
Dinasti Sanjaya. Raja Sanjaya 


memerintah dengan sangat 
adil dan bijaksana sehingga 
kehidupan rakyatnya terjamin 


aman dan tentram. 

Raja Sanjaya meninggal kira- 
kira pertengahan abad ke-8 
M. la digantikan oleh Rakai 
Panangkaran. Berturut-turut 
penggantian Rakai Panangkaran 
adalah Rakai Warak dan Rakai 
Garung. 

2) Sri Maharaja Rakai Pikatan 
Setelah Rakai Garung meninggal, 
Rakai Pikatan naik tahta. Untuk 
melaksanakan cita-citanya 
menguasai seluruh wilayah 
Jawa Tengah, Rakai Pikatan 
harus berhadapan dengan 
Kerajaan Syailendra yang 
pada masa itu diperintah oleh 
Raja Balaputra Dewa. Karena 
kekuatan Kerajaan Syailendra 
melebihi kekuatan Kerajaan 
Mataram, maka jalan yang 
ditempuh Rakai Pikatan adalah 
meminang Putri dari Kerajaan 
Syailendra yang bernama 
Pramodhawardani. Seharusnya 
Pramodhawardani berkuasa atas 
Kerajaan Syailendra, tetapi ia 
menyerahkan tahtanya kepada 
Balaputra Dewa. 


14 SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


3) Dinasti Syailendra 

Pada pertengahan abad ke-8 M 
di Jawa Tengah bagian selatan, 
yaitu di daerah Bagelan dan 
Yogyakarta, memerintah seorang 
raja dari Dinasti Syailendra. 
Pada masa pemerintahan Raja 
Balaputra Dewa, diketahui bahwa 
pusat kedudukan Kerajaan 
Syailendra terletak di daerah 
pegunungan di sebelah selatan 
berdasarkan bukti ditemukannya 
peninggalan istana Ratu Boko. 


e. Kerajaan Medang Kamulan 


Berdasarkan penemuan beberapa 
prasasti, dapat diketahui bahwa Kerajaan 
Medang Kamulan terletak di Jawa Timur, 
yaitu di muara Sungai Brantas.Ibu 
kotanya bernama Watan Mas. Kerajaan 
ini didirikan oleh Mpu Sindok setelah ia 
memindahkan pusat pemerintahannya 
dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Namun, 
wilayah kekuasaan Kerajaan Medang 
Kamulan pada masa pemerintahan 
Mpu Sindok mencakup daerah Nganjuk 
di sebelah barat, daerah Pasuruan 
di sebelah timur, daerah Surabaya di 
sebelah utara, dan daerah Malang di 
sebelah selatan. Dalam perkembangan 
selanjutnya, wilayah kekuasaan Kerajaan 
Medang Kamulan mencakup hampir 
seluruh wilayah Jawa Timur. 
1. Kehidupan Politik 
Sejak berdiri dan berkembangnya 
Kerajaan Medang Kamulan, terdapat 
beberapa raja yang diketahui 
memerintah kerajaan ini. Raja-raja 
tersebut adalah sebagai berikut. 
1) Raja Mpu Sindok 
Raja Mpu Sindok memerintah 
Kerajaan Medang Kamulan 
dengan gelar Mpu Sindok 


Isyanatunggadewa. Dari gelar 
Mpu Sindok itulah diambil nama 
Dinasti Isyana. Raja Mpu Sindok 
masih termasuk keturunan dari 
raja Dinasti Sabjaya (Mataram) 
di Jawa Tengah. Karena 
kondisi di Jawa Tengah tidak 
memungkinkan bertahtanya 
Dinasti Sanjaya akibat desakan 
Kerajaan Sriwijaya, maka Mpu 
Sindok memindahkan pusat 
pemerintahannya ke Jawa Timur. 
Bahkan dalam prasasti terakhir 
Mpu Sindok (947 M) menyatakan 
bahwa Raja Mpu sindok adalah 
peletak dasar dari Kerajaan 
Medang Kamulan di Jawa Timur. 
2) Dharmawangsa 


Raja Dharmawangsa dikenal 
sebagai salah seorang raja 
yang memiliki pandangan politik 
yang tajam. Semua politiknya 
ditujukan untuk mengangkat 
derajat kerajaan. Kebesaran 
Raja Dharmawangsa tampak 
jelas pada politik luar negerinya. 


3) Airlangga 
Dalam Prasasti Calcuta 
disebutkan bahwa Raja 
Airlangga (Erlangga) masih 


termasuk keturunan dari Raja 
Mpu Sindok dari pihak ibunya. 
Ibunya bernama Mahendradata 
(Gunapria Dharmapatni) yang 
kawin dengan Raja Udayana dari 
Bali. 
2. Kehidupan Ekonomi 

Raja Mpu Sindok mendirikan ibu 

kota kerajaannya di tepi Sungai 

Brantas, dengan tujuan menjadi 

pusat pelayaran dan perdagangan 

di daerah Jawa Timur. Bahkan pada 

masa pemerintahan Dharmawangsa, 


aktifitas perdagangan bukan saja di 
Jawa Timur, tetapi berkembang ke 
luar wilayah jawa Timur. 

Di bawah pemerintahan Raja 
Dharmawangsa, Kerajaan Medang 
Kamulan menjadi pusat aktivitas 
pelayaran perdagangan di indonesia 


Timur. Namun akibat serangan 
dari Kerajaan Wurawari, segala 
perekonomian Kerajaan Medang 


Kamulan mengalami kehancuran. 


Kerajaan Kediri 

Kerajaan Kediri merupakan kelanjutan 
dari Kerajaan Isyana (Kerajaan Medang 
Kamulan). Pada akhir kekuasaan 
pemerintahan Raja Airlangga, 
wilayah kerajaannya dibagi dua untuk 
menghindari terjadinya perang saudara. 
Maka, muncullah Kerajaan Kediri dengan 
ibu kota Daha, diperintah Jayawarsa dan 
Kerajaan Jenggala dengan ibu kotanya 
Kahuripan diperintah oleh Jayanegara. 
Raja Jayawarsa 

Masa pemerintahan Jayawarsa (1104 M) 
hanya dapat diketahui melalui Prasasti 
Sirah Keting. Dari prasasti itu diketahui 
bahwa Raja Jayawarsa sangat besar 
perhatiannya kepada rakyatnya dan 
berupaya meningkatkan kesejahteraan 
hidup rakyatnya. 


Kerajaan Singasari 
Sejarah Kerajaan Singasari berawal dari 
daerah Tumapel, yang dikuasai oleh 
seorang akuwu (bupati). Letaknya di dae- 
rah pegunungan yang subur di wilayah 
Malang, dengan pelabuhannya bernama 
Pasuruan. 
1. Kehidupan Politik 
Kerajaan Singasari yang pernah 
mengalami kejayaan dalam 
perkembangan sejarah Hindu di 


SBMPTN / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Indonesia dan bahkan menjadi cikal 
bakal Kerajaan Majapahit, pernah 
diperintah oleh raja-raja sebagai 
berikut: 


1) Ken Arok 
Ken Arok sebagai raja Singasari 
pertama bergelar Sri Ranggah 
Rajasa Sang Amurwabhumi 
dan dinastinya bernama 
Dinasti Girindrawangsa (Dinasti 
Keturunan Siwa). Raja Ken Arok 
memerintah antara tahun 1222- 
1227 M. Masa pemerintahan Ken 
Arok diakhiri secara tragis pada 
tahun 1227. la mati terbunuh 
oleh kaki tangan Anusapati, 
yang merupakan anak tirinya 
(anak Ken Dedes dari suami 
pertamanya Tunggul Ametung). 
2) Raja Kertanegara 

Raja Kertanegara (1268- 
1292 M) merupakan raja 
terkemuka dan raja terakhir dari 
Kerajaan Singasasri. Di bawah 


pemerintahannya, Kerajaan 
Singasari mencapai masa 
kejayaannya. 


h. Kerajaan Pajajaran 
Sumber sejarah dari Kerajaan Pajajaran 
dapat diketahui melalui sumber-sumber 
prasasti maupun kitab-kitab cerita. 
1. Prasasti 


e Prasasti Rakryan Juru 
Pangambat (923 M). 

e Prasasti Horren (berasal dari 
Kerajaan Majapahit). 

e Prasasti Citasih (1030 M). 

e Prasasti Astanagede (di Kawali, 
Ciamis). 

2. Kitab Carita 


/ SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Kitab Carita Kidung Sundayana. 
Kitab ini menceritakan kekalahan 
pasukan Pajajaran dalam 
pertempuran di Bubat (Majapahit) 
dan tewasnya Raja Sri Baduga 
beserta putrinya. 

Kitab Carita Parahyangan. Kitab 
ini menceritakan pengganti Raja 
Sri Baduga setelah Perang Bubat 
bernama Hyang Wuni Sora. 


Kerajaan Majapahit 

Kerajaan Majapahit merupakan suatu 
kerajaan besar yang disegani oleh ban- 
yak negara asing dan membawa keharu- 
man nama Indonesia sampai jauh ke luar 
wilayah Indonesia. 

1. Aspek Kehidupan Politik 


1) 


Raja Kertarajasa Jayawardhana 
Raja Kertanegara wafat pada 
tahun 1291 M, ketika Keraton 
Singasari saat itu diserbu secara 
mendadak oleh Jayakatwang 
(keturunan Raja Kediri). Dalam 
serangan itu Raden Wijaya, 
menantu Kertanegara, berhasil 
meloloskan diri dan lari ke Madura 
untuk meminta perlindungan 
dari Bupati Arya Wiraraja. Atas 
bantuan dari Arya Wiraraja ini, 
Raden Wijaya diterima dan 
diampuni oleh Jayakatwang dan 
diberikan sebidang tanah di Tarik. 
Raja Jayanegara 

Raja Raden Wijaya wafat 
meninggalkan seorang putra 
yang bernama Kala Gemet. 
Putra ini diangkat menjadi Raja 
Majapahit dengan gelar Sri 
Jayanegara pada tahun 1309 M. 
Jayanegara memerintah 
Majapahit dari tahun 1309- 
1328 M. Masa pemerintahan 


Jayanegara penuh dengan 
pemberontakan dan juga dikenal 
sebagai suatumasa yang suram 
di dalam sejarah Kerajaan 
Majapahit. Pemberontakan- 
pemberontakan itu datang dari 
Juru Demung (1313 M), Gajah 
Biru (1314 M), Nambi (1316 M), 
dan Kuti (1319 M). 

Ratu Tribhuwanatunggadewi 
Raja Jayanegara meninggal 
dengan tidak meninggalkan 
seorang putra mahkota. Tahta 
Kerajaan Majapahit jatuh ke 
tangan Gayatri, putri Raja 
Kertanegara yang masih hidup. 
Namun, karena ia sudah menjadi 
seorang pertapa, tahta kerajaan 
diserahkan kepada putrinya yang 
bernama Tribhuwanatunggadewi. 
ia menjadi ratu atas nama atau 
mewakili ibunya, Gayatri. 

Raja Hayam Wuruk 

Raja Hayam Wuruk yang 
terlahir dari perkawinan 
Tribhuwanatunggadewi dengan 
Cakradara (Kertawardhana) 
adalah seorang raja yang 
mempunyai pandangan luas. 
Kebijakan politik Hayam Wuruk 
banyak mengalami kesamaan 
dengan politik Gajah Mada, 
yaitu mencita-citakan persatuan 
Nusantara berada di bawah panji 
Kerajaan Majapahit. 

Sumpah Palapa 

Pada masa pemerintahan Ratu 
Tribhuwanatunggadewi terjadi 
pemberontakan yang dikenal 
dengan nama pemberontakan 
Sadeng. Pada waktu itu yang 
menjadi perdana menteri adalah 


Arya Tadah. Karena terganggu 
kesehatannya, Arya  Tadah 
mengusulkan agar Gajah Mada 
diangkat menjadi Panglima 
Majapahit. 

2. Kemunduran Kerajaan Majapahit 
Setelah pemerintahan Raja Hayam 
Wuruk, keadaan Kerajaan Majapahit 
mengalami masa kemunduran. 
Pengganti Hayam Wuruk adalah 
menantunya yang bernama Wikrama 
Wardhana (1389-1429 M) suami dari 
Kusumawardhani (putri yang terlahir 
dari permaisuri), Namun, Hayam 
Wuruk juga mempunyai seorang 
anak laki-laki yang dilahirkan 
dari selir, bernama Wirabhumi. la 
diberi daerah kekuasaan di ujung 
timur Pulau Jawa yang bernama 
daerah Blambangan. Pada mulanya 
hubungan antara Wikrama Wardhana 
dan Wirabhumi berjalan dengan 
baik. Wirabhumi tetap mengakui 
kekuasaan pemerintahan pusat. 
Sekitar tahun 1400 M hubungan itu 
mulai retak sehingga mengakibatkan 
Perang Paregreg (1401-1406 M). 


PERKEMBANGAN ISLAM DI INDONESIA 


A. PROSES MASUK DAN 
BERKEMBANGNYA ISLAM DI 
INDONESIA 


a. Bukti-Bukti Masuknya Islam ke 
Indonesia 


Berdasarkan bukti-bukti yang ditemu- 
kan di Indonesia, para ahli menafsirkan 
agama dan kebudayaan Islam diperki- 
rakan masuk ke Indonesia sekitar abad 
ke-/ M pada masa kekuasaan Kerajaan 
Sriwijaya. 


SBMPTN 1/ 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


b. Saluran Penyebaran Islam 


Masuk dan berkembangnya agama dan 
kebudayaan Islam di Indonesia atau 
proses Islamisasi di Indonesia melalui 
beberapa cara atau saluran, yaitu: 
Perdagangan 

Sejak abad ke-7 M, para pedagang Islam 
dari Arab, Persia, dan India telah ikut ambil 
bagian dalam kegiatan perdagangan 
di Indonesia. Hal ini menimbulkan 
jalinan hubungan perdagangan antara 
masyarakat dan para pedagang Islam. 
Di samping berdagang, para pedagang 
Islam dapat menyampaikan dan 
mengajarkan agama dan budaya Islam 
kepada orang lain termasuk masyarakat 
Indonesia. 

Politik 

Setelah tersosialisasinya agama Islam, 
maka kepentingan politik dilaksanakan 
melalui perluasan wilayah kerajaan, 
yang diikuti pula dengan penyebaran 
agama Islam. Contohnya, Sultan 
Demak mengirimkan pasukannya untuk 
menduduki wilayah Jawa Barat dan 
memerintahkan untuk menyebarkan 
agama Islam. Pasukan itu dipimpin oleh 
Fatahillah. 


Perkembangan Islam di Indonesia 
Pedagang-pedagang Gujarat yang datang 
ke Indonesia bukan hanya berdagang, 
tetapi juga menyebarkan agama yang 
mereka anut. Karena terdorong ketaatan 
mereka pada agamanya, mereka 
langsung mengajarkan pada masyarakat 
di mana mereka berada. Di samping itu 
para pedagang yang datang dari Persia 
juga ikut menyebarkan agam Islam di 
Indonesia. 


Wali Songo 


Para wali yang berjasa dalam 
menyebarkan agama Islam di Indonesia 


/ SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


dikenal dengan sebutan Wali Songo. 

Para wali itu sebagai berikut: 

1. Maulana Malik Ibrahim yang 
kabarnya berasal dari Persia dan 
kemudian berkedudukan di Gresik. 

2. Sunan Ngampel yang semula 
bernama Raden Rakhmat 
berkedudukan di Ngampel (Ampel), 
dekat Surabaya. 

3. Sunan Bonang yang semula 
bernama Makdum Ibrahim, putra 
Raden Rakhmat dan berkedudukan 
di Bonang, dekat Tuban. 

4. Sunan Drajat yang semula bernama 
Masih Munat juga putra Raden 
Rakhmat yang berkedudukan di 
Drajat dekat Sedayu (Surabaya). 

5. Sunan Giri yang semula bernama 
Raden Paku, murid Sunan Ngampel 
berkedudukan di bukit Giri Gresik. 

6. Sunan Muria yang berkedudukan di 
Gunung Muria di daerah Kudus. 

7. Sunan Kudus yang semula bernama 
Udung berkedudukan di Kudus. 

8. Sunan Kalijaga yang semula 
bernama Joko Said berkedudukan di 
Kadilangu dekat Demak. 

9. Sunan Gunung Jati yang semula 
bernama Fatahillah atau Faletehan 
yang berasal dari Samudera Pasai. Ia 
dapat merebut Sunda Kelapa Banten 
dan kemudian menetap di Gunung 
Jati dekat Cirebon. 


. KERAJAAN ISLAMDI INDONESIA 


Kerajaan Samudra Pasai 


Kerajaan Samudera Pasai adalah 
Kerajaan pertama di Indonesia yang 
menganut agama Islam. Secara 


geografis, letak kerajaan Samudera Pasai 
di daerah pantai timur Pulau Sumatera 
bagian utara. Letak ini dekat dengan jalur 


pelayaran perdagangan internasional 
pada masa itu, yaitu Selat Malaka. 
Dengan posisi yang sangat strategis ini, 
Kerajaan Samudera Pasai berkembang 
menjadi kerajaan Islam yang cukup kuat 
pada masa itu. 


Kerajaan Malaka 

Pada masa kejayaannya, Kerajaan 
Malaka merupakan pusat perdagangan 
dan penyebaran agama Islam di Asia 
Tenggara. 


Kerajaan Aceh 


Kerajaan Aceh berkembang sebagai 
kerajaan Islam dan mengalami kejayaan 
pada masa pemerintahan Sultan 
Iskandar Muda. Secara geografis, letak 
kerajaan Aceh sangat strategis, yaitu 
Pulau Sumatera bagian utara dan dekat 
dengan jalur pelayaran perdagangan 
internasional pada masa itu di sekitar 
Selat Malaka. 


Kerajaan Demak 


Secara geografis Kerajaan Demak 
terletak di daerah Jawa Tengah. Pada 
masa sebelumnya, daerah Demak 


bernama Bintaro merupakan daerah 
vasal atau bawahan kerajaan Majapahit. 
Kekuasaan pemerintahannya diberikan 
kepada Raden Patah, salah seorang 
keturunan Raja Brawijaya V yang ibunya 
menganut agama Islam dan berasal dari 
Jeumpa daerah Pasai. 


Kerajaan Goa dan Tallo 

Kerajaan Gowa dan Tallo lebih dikenal 
dengan sebutan Kerajaan Makassar. 
Kerajaan ini terletak di daerah Sulawesi 
Selatan. Secara geografis daerah 
Sulawesi Selatan memiliki posisi yang 
sangat penting karena dekat dengan jalur 
pelayaran perdagangan Nusantara. 


Kerajaan Ternate dan Tidore 


Secara geografis Kerajaan Ternate dan 
Tidore memiliki letak yang sangat penting 
dalam dunia perdagangan pada masa itu. 
Kedua kerajaan ini terletak di kepulauan 
Maluku. Pada masa itu, kepulauan 
Maluku merupakan penghasil rempah- 
rempah terbesar sehingga dijuluki 
sebagai "the Spicy Island”. 


NILAI-NILAI KEBUDAYAAN 

ISLAM 

Nilai-nilai itu antara lain sebagai berikut: 

a. Nilai Persatuan 
Nilai persatuan yang muncul pada 
zaman Islam di Indonesia terlihat 
dengan jelas, ketika kerajaan- 
kerajaan Islam mengusir bangsa 
asing. 

b. Nilai Musyawarah 
Musyawarah merupakan suatu 
hal yang sangat penting dalam 
pemerintahan kerajaan. 

c. Nilai Keadilan Sosial 
Pada masa kekuasaan kerajaan 
Islam, kehidupan sosial 
masyarakatnya dilandasi oleh ajaran- 
ajaran Islam seperti tentang zakat, 
sedekah dan lain sebagainya dalam 
bidang ekonomi. 

d. Nilai Toleransi Beragama 
Berkembangnya agama Islam di 
Indonesia dilaksanakan dengan cara 
damai. 

e. Nilai Cinta Tanah Air 
Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia 


melakukan berbagai bentuk 
perlawanan untuk mempertahankan 
wilayah kekuasaannya dari 


pendudukan bangsa Eropa. 


SBMPTN / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


f. Nilai Budaya 
Perkembangan seni budaya pada 
masa kekuasaan kerajaan Islam 
cukup pesat, contohnya seni kaligrafi, 
seni ukir, seni pahat, seni bangunan, 
dan lain-lain. 


PERISTIWA PENTING DI EROPA 


DAN PENGARUHNYA 


A. GERAKAN MERKANTILISME 


Abad ke-16 dan ke-17, banyak negara 
Eropa yang telah berhasil menemukan 
bentuk dan identitasnya serta telah 
menjadi negara nasional. Kuat atau 
tidaknya posisi mereka di dalam negeri 
banyak ditemukan oleh masalah-masalah 
luar negeri. 

Sementara itu, semua pemecahan 
permasalahan di dalam negeri 
memerlukan biaya yang cukup besar. 


Merkantilisme merupakan cara untuk 
mengatur kegiatan ekonomi dalam 
pertumbuhan kapitalisme pada awal 
zaman modern di Eropa. 


Poros Berlin-Roma-Tokyo 

Poros Berlin — Roma — Tokyo ditandai 
dengan semangat Chauvinisme, yaitu 
ajaran yang dikatakan oleh Bierte Chauvin 
dari Perancis. Ajaran ini mengatakan 
bahwa bangsa yang ditakdirkan lebih 
unggul dari bangsa-bangsa lain berhak 
untuk menguasai bangsa-bangsa lain. 
Sekalipun Jerman sering dijuluki "negara 
imperialis yang kesiangan,” namun ia 
dapat menguasai beberapa daerah 
jajahan antara lain: 

(1) Togo 

(2) Kamerun 

(3) Nabibia Afrika Barat Daya 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


B. REVOLUSI INDUSTRI 
a. Kehidupan Sosial Ekonomi Eropa 


pada Masa Pra-Revolusi Industri 


Karena perdagangan di Laut Tengah 
dikuasai oleh pedagang-pedagang 
Islam, kesempatan bagi para pedagang 
Non-Islam untuk melakukan aktivitasnya 
menjadi terhambat. 

Sekitar tahun 1200, home industry 
semakin cepat berkembang dan bahkan 
mereka membentuk kelompok-kelompok 
dalam bentuk gilda (suatu persekutuan 
dari pengusaha sejenis yang mendapat 
monopoli dan perlindungan dari 
pemerintah tentang kebebasan di dalam 


berusaha). 

Sekitar tahun 1350 di Eropa, mulai 
berkembang  perserikatan kota-kota 
dagang yang disebut dengan hansa. 
Sejak abad ke-14, Inggris di bawah 
perlindungan Raja Edward III mulai 
membangun industri-industri /aken 


(sejenis kain wol). 


Revolusi Industri di Inggris 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi di Inggris sangat maju karena 
didukung oleh faktor keamanan dan 
politik Inggris. Faktor penentu lain adalah 
penemuan yang dilakukan oleh Abraham 
Darby (seorang insinyur berkebangsaan 
Inggris) yang berhasil menggunakan 
batu bara (coke) untuk melelehkan besi 
dan mendapatkan nilai besi yang lebih 
sempurna. Juga penemuan mesin uap 
oleh James Watt (insinyur berkebangsaan 
Skotlandia) pada tahun 1763. 


Akibat Revolusi Industri 
Revolusi Industri membawa akibat yang 
sangat luas dalam berbagai bidang 
kehidupan manusia, seperti: 


e Munculnya industri secara besar- 


besaran. 


e Timbulnya golongan borjuis dan 
golongan buruh. Pertentangan 
antara kedua golongan tersebut 
menimbulkan sosialisme dan 
kemudian komunisme. 

e Terjadinya urbanisasi, di mana 
penduduk daerah pertanian 
berduyun-duyun pindah ke kota- 
kota industri untuk bekerja sebagai 
buruh perusahaan sehingga 
lahan pertanian menjadi kosong, 
sedangkan daerah industri sangat 
padat pendudukannya. 


e Timbulnya kapitalisme modern. 
Kapitalisme adalah susunan ekonomi 
yang berpusat pada keberuntungan 
perseorangan, di mana uang 
memegang peranan yang sangat 
penting. 


d. Revolusi Sosial di Inggris 


Kekalahan Napoleon tahun 1815, berarti 
pula dihapusnya Continental Stelsel. 
Dengan adanya Combination Laws 
tahun 1824, hampir di seluruh kota- 
kota industri di Inggris, timbul serikat 
sekerja (Trade Union) yang bertindak 
sangat agresif, namun kurang paham 
terhadap pentingnya berorganisasi 
sehingga merugikan diri sendiri. Gerakan 
Chartisme (1848) juga mengalami 
kegagalan karena lebih mementingkan 
agitasi daripada organisasi. Akhirnya, 
Trade Unionism maju dengan pesat dan 
berkembang menjadi suatu kekuasaan 
yang dapat mengimbangi kekuasaan 
kapitalis. 


Industrialisasi dan Imperialisme 


Dalam memenuhi kebutuhan industrinya, 
setiap negara imperialisme selalu ingin 
mendapatkan daerah-daerah jajahan 
yang diinginkan untuk: 

1. tempat pemasaran hasil industrinya 


2. tempat pengambilan bahan mentah 
atau bahan baku 


3. tempat penanaman modal lebih. 


Perkembangan politik “imperialisme 
Inggris mencapai puncak kejayaannya 
pada masa pemerintahan Ratu Victoria 
(1837-1901) yang didampingi oleh 
menteri-menteri utama, seperti William 
Ewart Gladstone, Palmerstone, Benjamin 
Disraeli, Joseph Chamberlaine, dan Cecil 
John Rhodes. Atas jasa dari Disraeli, 
Inggris tahun187/5 berhasil menguasai 
Terusan Suez dan tahun 18/6 Ratu 
Victoria dinobatkan menjadi Maharani 
India (The Empires of India). 


Perjanjian Konstantinopel tahun 1887 di 

antaranya: 

1) Terusan Suez harus tetap terbuka 
untuk semua jenis kapal dagang 
negara manapun baik dalam keadaan 
perang maupun damai 

2) Dilarang mengadakan blokade atau 
serangan kepada Terusan Suez 


REVOLUSI PERANCIS 


Keadaan Eropa sebelum Revolusi 
Perancis 

Salah satu ajaran yang berpengaruh di 
Eropa sebelum Revolusi Perancis adalah 
ajaran Niccolo Machiavelli. Ajarannya 
mendukung kekuasaan raja secara 
mutlak. Ia menulis dalam bukunya yang 
berjudul Il Principe (atau The Prince arti- 
nya Sang Raja). Dalam bukunya digam- 
barkan tentang kekuasaan seorang raja 
yang absolut dengan kekuasaan tak ter- 
batas terhadap suatu negara, termasuk 
harta dan rakyat yang berada di dalam 
wilayah kekuasaannya. Ajaran Machia- 
velli berkembang di Eropa sekitar abad 
ke-17 dan dianut oleh raja-raja dari Er- 
opa seperti Raja Frederick II, Isar Peter 


SBMPTN 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Agung, Kaisar Joseph Il, Raja Charles | 
dan juga raja-raja Louis dari Perancis. 


Absolutisme Di Perancis 

Di dalam bidang ekonomi, Menteri Jean 
Baptiste Colbert (1622-1683) sangat be- 
sar jasanya dalam melaksanakan politik 
ekonomi Merkantilisme. Sehingga pada 
masanya sering disebut dengan masa 
Colbertisme. Semua kewajiban perda- 
gangan dan perekonomian diatur oleh pe- 
merintah dengan tujuan untuk mendapat 
keuntungan dalam jumlah yang sangat 
besar. Pada masa kekuasaan Raja Louis 
XIV (1643-1715) kekuasaan absolutisme 
Perancis mencapai puncak kejayaannya. 


Akibat Revolusi Perancis 

Bidang Ekonomi 

e timbulnya industri-industri di Eropa 

e kehidupan perdagangan beralih dari 
pantai ke pedalaman 

e Inggris Kehilangan pasar di Eropa, 
karena Perancis menjalankan politik 
kontinental 


PERKEMBANGAN KOLONIALISME 


DAN IMPERIALISME BARAT 


. LATAR BELAKANG MASUKNYA 
BANGSA EROPA KE INDONESIA 


Penjelajahan Bangsa Portugis 


Tahun 1498, raja Portugis mengirim 
ekspedisinya di bawah pimpinan 
Vasco da Gama. Ekspedisi ini berhasil 
mendarat di Kalkuta (India) tahun 1498. 
Setelah itu, tahun 1511 dari India bangsa 
Portugis mengirim  ekspedisinya di 
bawah pimpinan Alfonso d'Alburguergue, 


mengikuti perjalanan para pedagang 
Islam. Tahun 1511 itu juga Portugis 
berhasil menduduki Malaka, pusat 


) SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


perdagangan Islam di Asia Tenggara. 

Portugis tiba di Ternate (Maluku) tahun 

1512. 

Untuk menyelesaikan pertikaian kedua 

bangsa kulit putih itu, paus turun tangan. 

Tahun 1512 dilakukan Perjanjian 

Saragossa (Zaragoza). Isi perjanjian itu 

antara lain: 

1. Bumi ini dibagi atas dua pengaruh, 
yaitu pengaruh bangsa Spanyol dan 
Portugis. 

2. Wilayah kekuasaan Spanyol 
membentang dari Mexico ke arah 
Barat sampai ke kepulauan Filipina 
dan wilayah kekuasaan Portugis 
membentang dari Brazillia ke arah 
timur sampai ke kepulauan Maluku. 


Kedatangan Bangsa Belanda di 
Indonesia 


Bangsa Belanda memulai pelayarannya 
tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis 
de Houtman, para pedagang Belanda 
tiba Banten (Indonesia). Dari bandar 
Banten, pelaut Belanda melanjutkan 
pelayarannya ke arah timur dan mereka 


kembali dengan membawa rempah- 
rempah dalam jumlah yang cukup 
banyak. 


Untuk mengatasi persaingan antara para 
pedagang Belanda itu sendiri, pemerintah 
membentuk badan usaha atau kongsi 
dagang yang diberi nama Vereenigde 
Oost Indische Compagnie (VOC) yaitu 
Persekutuan Dagang Hindia Timur. VOC 
berdiri tahun 1602 yang juga lebih sering 
disebut oleh bangsa Indonesia dengan 
sebutan Kompeni Belanda. 


Kedatangan Bangsa Inggris di 
Indonesia 

Sejak abad ke-17, para pedagang Inggris 
sudah berdagang sampai di daerah India. 
Di India timur, para pedagang Inggris 


mendirikan kongsi dagang, yaitu East 
India Company (EIC) tahun 1600 dengan 
daerah operasinya, yaitu India. Pusat 
kekuatan EIC adalah Kalkuta (India). Dari 
kota inilah, Inggris meluaskan wilayahnya 
ke Asia Tenggara. 


. PERKEMBANGAN KEKUASAAN 


BANGSA EROPA 


Kekuasaan 
Indonesia 


Bangsa Portugis di 


Untuk dapat menguasai dan memonopoli 

perdagangan di Asia Selatan, bangsa 

Portugis melakukan langkah-langkah 

sebagai berikut. 

1. Memperluas kekuasaannya ke 
arah barat dengan menghancurkan 
armada laut Turki, sehingga 
bangsa Portugis dapat mengawasi 
perdagangan dan pelayaran di laut 
antara Asia dengan Eropa. Bahkan 
bangsa Portugis dapat memaksa 
para pedagang untuk berlayar dari 
bandar perdagangan Goa (India) 
menuju ke Afrika Selatan dan 
selanjutnya sampai di bandar Lisboa, 
yaitu pusat perdagangan di Eropa 
dan ibu kota Portugis. 

2. Memperluas kekuasaannya ke arah 
timur dengan menguasai Malaka, 
sehingga dapat menghentikan dan 


menguasai aktivitas perdagangan 
langsung yang dilakukan oleh 
pedagang-pedagang Cina, India 


maupun Indonesia. 


Kekuasaan VOC (Kompeni Belanda) 
di Indonesia 

Tahun 1602, pedagang-pedagang 
Belanda mendirikan perkumpulan dagang 
yang disebut Vereenigde Oost Indische 
Compagnie (VOC). Pembentukan VOC 
dibantu oleh pemerintah Belanda di 


bawah Van Oldenbarneveldt. VOC diberi 

hak istimewa sehingga menjadi sebuah 

badan yang berdaulat. Hak istimewa itu 

di antaranya: 

1. Hak monopoli untuk berdagang 
antara Amerika Selatan dengan 
Afrika, 

2. Hak memelihara angkatan perang, 
berperang, mendirikan benteng- 
benteng dan menjajah, 

3. Hak untuk mengangkat pegawai- 
pegawainya, 

4. Hak untuk memberi pengadilan, 

5. Hak untuk mencetak dan 
mengedarkan uang sendiri. 


Sebaliknya, VOC mempunyai kewajiban- 

kewajiban yang harus dipenuhi terhadap 

Pemerintah Belanda, yaitu: 

1. Bertanggung jawab kepada Staten 
General (Badan Perwakilan), 

2. Waktu perang harus membantu 
pemerintah Belanda dengan uang 
dan angkatan perang. 


Indonesia di bawah Pemerintahan 
Kerajaan Belanda 

Akhir abad ke-18, VOC mengalami 
kemunduran akibat kerugian yang 
sangat besar dan utang yang dimilikinya 
berjumlah sangat besar. Hal ini juga 
diakibatkan oleh: 

1. Persaingan dagang dari 

Perancis dan Inggris, 


bangsa 


2. Penduduk Indonesia, terutama Jawa 
telah menjadi miskin, sehingga tidak 
mampu membeli barang-barang 
yang dijual oleh VOC, 

3. Perdagangan gelap merajalela dan 
menerobos monopoli perdagangan 
VOC, 

4. Pegawai-pegawai VOC banyak 
melakukan korupsi dan kecurangan- 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


kecurangan akibat dari gaji yang 
diterimanya terlalu kecil, 

5. VOC mengeluarkan anggaran 
belanja yang cukup besar untuk 
memelihara tentara dan pegawai- 
pegawai yang jumlahnya cukup besar 
untu memenuhi pegawai daerah- 
daerah yang baru dikuasai, terutama 
di Jawa dan Madura. 


d. Pemerintahan Daendels di Indonesia 


(1808-1811) 

Tahun 1808, Herman Willem Daendels 
diangkat menjadi gubernur jenderal atas 
wilayah Indonesia. Tugas utamanya ada- 
lah untuk mempertahankan Pulau Jawa 
dari serangan pasukan Inggris. Dalam 
upaya tersebut, perhatian Daendels ha- 
nyalah terhadap pertahanan dan keten- 
taraan. 


Kekuasaan Inggris di Indonesia 


Tahun 1811, tentara Inggris mengadakan 
serangan terhadap wilayah-wilayah 
yang dikuasai Belanda. Sejak tahun 
1811 itu juga, wilayah Indonesia menjadi 
daerah jajahan East Indian Company 
(EIC), badan perdagangan Inggris yang 
berpusat di Kalkuta, yang dipimpin 
oleh Gubernur Jenderal Lord Minto. 
Untuk wilayah Indonesia, Lord Minto 
mengangkat Thomas Stamford Raffles 
sebagai pemegang pemerintahan dengan 
pangkat Letnan Gubernur Jenderal. 


Pemerintahan Kolonial Belanda 
Setelah dilakukan perjanjian antara 
Inggris dengan Belanda pada Konvensi 
London (1814), daerah Indonesia 
dikembalikan kepada Belanda. Untuk 
mengurus pengembalian itu, dikirim 
komisi jenderal yang terdiri dari Van der 
Capellen, Elout, dan Buyskes (1816). 


4 SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


g. Kekuasaan Bangsa Jerman 


Sekalipun Jerman sering dijuluki “negara 
imperialis yang kesiangan”, namun dia 
dapat menguasai beberapa daerah jaja- 
han antara lain: 


1. Togo 

2. Kamerun 

3. Afrika Barat Daya 
4. Nigeria 


PERTUMBUHAN DAN 
PERKEMBANGAN 
PERGERAKAN NASIONAL 
INDONESIA 


Latar Belakang 
Nasionalisme Indonesia 


Munculnya 


Pergerakan Nasionalisme Indonesia 

muncul bersamaan dengan kebangkitan 

nasionallisme Asia yang dianggap 
sebagai reaksi terhadap imperialisme 

(penjajahan) Barat. Reaksi tersebut 

terbagi dalam dua reaksi yaitu sebagai 

berikut. 

1. Reaksi Nasionalisme—Zelotisme 
Reaksi atau sikap rakyat yang 
terjajah selama berpuluh-puluh tahun 
oleh Bangsa Barat. Bangsa-bangsa 
terjajah tersebut “bersikap menutup 
pintu daerah rapat-rapat” terhadap 
pengaruh bangsa barat (politik 
isolasi). 

2. Reaksi Nasionalisme—Herodianisme. 
Kaum nasionalis-herodian 
mempunyai cara-cara tersendiri 
dalam menghadapi penjajah. Reaksi 
herodian dapat juga dinamakan 
perlawanan aktif yaitu menentang 
pengaruh-pengaruh penjajah dengan 
menggunakan alat-alat dan senjata 
dari penjajah sendiri. 


b. Sebab Kebangkitan Nasionalisme 


Penindasan dan Belenggu yang 
dilakukan oleh Pemerintah Belanda. 


Alasan utama bangsa Indonesia 
memberikan reaksi perlawanan dan 
menggalang semangat nasionalis 


adalah penindasan, ketidakadilan, dan 
pemerkosaan terhadap hak asasi rakyat 
secara keji serta sikap diskriminatif yang 
menjijikan dari pemerintah Belanda 
terhadap rakyat Indonesia. Perlakuan 
pemerintah kolonial Belanda yang 
melukai hati dan harga diri rakyat 
Indonesia menimbulkan dendam yang 
tak pernah pudar. 


Perkembangan Nasionalisme 


Indonesia 

Pada tahap nasionalisme sosial budaya, 
kita melihat bahwa motivasi perjuangan 
organisasi yang berkembang pada 
masa tersebut, yaitu putusan-putusan 
yang berkaitan dengan unsur sosial dan 
budaya. 

Pada tahap nasionalisme politik, hal itu 
menggambarkan cita-cita dan orientasi 
partai pada waktu itu lebih memperhatikan 
unsur politis dalam setiap pengambilan 
keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi 
kegiatan organisasinya. 

Tahap nasionalisme militan 
mengetengahkan segala keputusan 
partai dan perjuangan organisasi waktu 
itu dilandasi oleh semangat militansi yang 


tinggi. 


. PENDUDUKAN JEPANG 


Akibat Modernisasi Dan Politik 

Imperialisme Jepang 

1. Industri Jepang maju dengan pesat 
sejak terjadinya modernisasi tahun 
1868, begitu pula dengan jumlah 
penduduk semakin bertambah 


sehingga berpengaruh pada bidang 
ekonomi. 

Keadaan ini semakin kompleks ketika 
diketahui luas lahan tidak seimbang 
dengan jumlah penduduknya. 


Sementara itu perlombaan negara- 
negara Barat untuk mendapatkan 
daerah-daerah jajahan di Oseania, 
Asia, & Afrika diperhatikan dengan 
seksama oleh Jepang. Oleh karena 
itu, ketika Jepang merasa dirinya 
telah kuat timbul keinginan untuk 
mengikuti jejak bangsa-bangsa Barat 
untuk mendapatkan daerah-daerah 
jajahan. 

Perlahan-lahan Jepang bergerak 
menjadi negara imperialisme dan 
ikut bersaing dengan negara-negara 
Barat. 

Menjelang akhir abad ke-19 (1894- 
1895) terjadi perang Jepang- 
Cina. Dalam perang ini Jepang 
memperoleh kemenangan. 

Jepang menuntut kepada Cina 21 
dan juga menuntut wilayah-wilayah 
seperti Semenanjung Liao Tsung 
dan Pulau Taiwan (Formosa) serta 
beberapa daerah kecil dan termasuk 
pula daerah korea. 

Dalam usaha untuk menduduki 
Manchuria, pasukan Jepang 
berhadapan dengan pasukan Rusia 
tahun 1904-1905. Jepang berhasil 
memukul mundur pasukan rusia 
di Manchuria. Kemenangan ini 
membawa akibat yagn sangat luas 
bagi Jepang khususnya bagi dan 
bangsa-bangsa Asia pada umumnya. 
Jepang mendapatkan Port Arthur 
dan kepulauan Sachalin serta 
mengangkat dirinya setara dengan 
negara-negara Barat. Sedangkan 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


bagi asia akan membawa akibat 
yang luas dan menyadarkan bangsa- 
bangsa Asia pun dapat mengimbangi 
kekuatan bangsa-bangsa Barat. 


9. Pada Perang Dunia | (1914-1918) 
Jepang terlibat pertempuran dengan 
Jerman untuk mendapatkan daerah- 
daerah jajahan Jerman di Asia. 


10. Hasil industri Jepang membanjiri 
pasaran di Asia dan menyaingi hasil 
industri negara-negara Eropa. Hal ini 
mendorong keinginan Jepang untuk 
menguasai wilayah jajahan yang luas 
di Asia. 


11. Untuk mewujudkan keinginan 
tersebut, pada tahun 1927 ketika 
Baron Tanaka menjadi perdana 


menteri Jepang, dia menyampaikan 
rencana ekspansi Jepang ke daratan 
Asia dengan menguasai Asia Timur. 
Menurut Tanaka, untuk dapat 
menguasai Asia, Jepang harus dapat 


menguasai Cina, Manchuria dan 
Mongolia terlebih dahulu. Dengan 
demikian, negara-negara lain di 


Asia Timur akan menyerah dengan 
sendirinya dan negara-negara Eropa 
tidak akan berani mengganggu 
kekuasaan Jepang di Asia Timur. 


b. Masa Penjajahan Jepang 


Tentara Nippon adalah sebutan resmi 
pemerintahan militer pada masa 
pemerintahan Jepang. Menurut UUD 
No. 1 (7 Maret 1942), pembesar Bala 
Tentara Nippon memegang kekuasaan 
militer dan segala kekuasaan yang dulu 
dipegang oleh Gubernur Jenderal pada 
masa kekuasaan Belanda. 

Pelaksanaan sistem pemerintahan ini, 
kekuasaan atas wilayah Indonesia di- 
pegang oleh dua angkatan perang, yaitu 
angkatan darat (Rikugun) dan angkatan 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


laut (Kaigun). Masing-masing angkatan 

mempunyai wilayah kekuasaan. Dalam 

hal ini Indonesia dibagi menjadi tiga 
wilayah kekuasaan, yaitu: 

1. Daerah Jawa dan Madura dengan 
pusatnya Batavia berada di bawah 
kekuasaan Rikugun. 

2. Daerah Sumatera dan Semenanjung 
Tanah Melayu dengan pusatnya 


Singapura berada di bawah 
kekuasaan Rikugun. 
3. Daerah Kalimantan, Sulawesi, 


Nusatenggara, Maluku, Irian berada 
di bawah kekuasaan Kaigun. 

4. Baik Rikugun maupun Kaigun selalu 
bersaing dalam mengambil hati 
rakyat jajahan, sampai detik-detik 
perang usai. Semua bagian wilayah 
militer ini berada di bawah komando 
Panglima Besar Tentara Jepang 
untuk wilayah Asia Tenggara yang 
berkedudukan di Saigon, kemudian 
baru berhubungan dengan Tokyo. 

5. Untuk menghalangi misi sekutu di 
Asia Timur Raya, Jepang melatih 
pemuda yang disebut, Keibodan 


PERKEMBANGAN BERBAGAI 


PAHAM BARU 


A. PERKEMBANGAN 


NASIONALISME DI ASIA DAN 
AFRIKA 


Sebab-Sebab 
Nasionalisme Asia Afrika 


Timbulnya 


Pelaksanaan imperialisme di Asia 
menimbulkan kesengsaraan dan 
penderitaan bagi bangsa-bangsa yang 
terjajah karena kaum imperialisme hanya 
mengeruk keuntungan demi kejayaan 


bangsanya sendiri. Kesengsaraan dan 


penderitaan inilah yang menimbulkan 
perlawanan-perlawanan bersifat 
nasional. 

Golongan cendekiawan muncul di 


mana-mana akibat perkembangan dan 
meningkatnya pendidikan. Dan mereka 
merupakan penggerak dan pemimpin 
pergerakan nasional. 

Kemenangan Jepang atas Rusia tahun 
1905, mengakibatkan semangat bangsa 
Asia untuk menentang kekuasaan 
imperialisme Barat. 


Pertumbuhan dan Perkembangan 
Nasionalisme Asia-Afrika 


1. Gerakan Nasionalisme Cina 


Dari zaman kuno sampai tahun 1912, 
Cina selalu diperintah oleh dinasti- 


dinasti (keluarga raja-raja secara 
turun temurun). Dinasti terakhir 
adalah Dinasti Mandsyu (Dinasti 
Ching). Dinasti ini memerintah 


dari tahun 1644-1912. Dinasti ini 
dianggap dinasti asing oleh bangsa 
Cina, karena dinasti ini bukan 
keturunan bangsa Cina. Dinasti ini 
memerintah Cina dengan cara kolot. 
Cina merupakan suatu negara yang 
tertutup rapat-rapat bagi negara 
asing yang dianggap lebih rendah 
dan belum beradab (bar-bara) 
daripada bangsa Cina. Imperialisme 
modern Barat yang mencari tanah 
jajahan di mana-mana juga tertarik 
untuk menguasai Cina. Masuknya 
pengaruh baratke Cina menyebabkan 
munculnya gerakan rakyat yang 
menuduh bahwa dinasti Mandsyu 
sudah lemah dan bekerja sama 
dengan imperialisme Barat. Oleh 
karena itu, muncul gerakan rakyat 
Cina untuk menentang penguasa 
asing yaitu kaum imperialisme Barat 


dan Dinasti Mandsyu yang juga 
dianggap penguasa asing. Gerakan 
rakyat ini bersifat nasional. 


2. Gerakan Nasionalisme India 


Tahun 1600, Inggris mendirikan 
EIC (East India Company) untuk 
mematahkan perdagangan monopoli 
repah-rempah yang dilakukan oleh 
Belanda. Sedangkan Perancis 
mendirikan Compagnie des Indes. 
Di samping itu, Inggris, Perancis, 
dan Belanda segera berebut daerah 
jajahan di Asia. Karena kedudukan 
Belanda di Indonesia terlampau 
kuat, baik Inggris maupun Perancis, 
akhirnya mencari daerah jajahannya 
di India. Namun, dalam Perang 
Tujuh Tahun (1756-1763), Perancis 
menyerahkan semua daerah 
jajahannya di India pada Inggris, 
kecuali Pondycherry, Chadranager. 


B. PERISTIWA-PERISTIWA 


PENTING ANTARA PERANG 
DUNIA | DAN PERANG DUNIA II 


a. Perang Dunia l 


1. Sebab-Sebab Perang Dunia I 
Meletusnya Perang Dunia | terdapat 
dua sebab yang mempengaruhi, 
yaitu sebab-sebab umum dan sebab- 
sebab khusus. 

1) Kemajuan industri, kemajuan 
industri di Eropa menimbulkan 
masalah baru dalam kehidupan 
masyarakat, baik dalam bidang 


ekonomi, politik, sosial dan 
budaya. 
2) Politik Kolonialisme dan 


Imperialisme, kemajuan industri 
yang dicapai itu mengakibatkan 
munculnya politik kolonialisme 
dan imperialisme. 


SBMPTN / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


3) Politik Mencari Kawan; keadaan 
fisik dan politik yang semakin 
tegang merupakan salah satu 
sebab yang mendorong negara- 
negar untuk mencari kawan 
dalam menghadapi lawan. 

4) Perdamaian Bersenjata; pada 
mulanya memang tidak ada 
perang, tetapi suasana tetap 
tegang dan panas. 

Jalannya Perang Dunia | 

Pihak-pihak yang terlibat 

Perang Dunia | adalah 


dalam 


1) Pihak Sentral (blok Jerman) yang 
terdiri dari 4 negara yaitu Jerman, 
Turki, Bulgaria, Austria-Hongaria. 

2) Pihak Sekutu (blok Perancis) 
yang terdiri dari 23 negara yang 
antara lain: Perancis, Rusia, 
Inggris, Italia, Amerika Serikat, 
Serbia, Belgia, Rumania, Yunani, 
Portugal, Jepang dan lain-lain. 

Akhir Perang Dunia | (11 Nopember 

1918) 

Kekalahan Jerman di Front Barat 

mengakibatkan kehidupan rakyat 

semakin bertambah susah. 

Keadaan Jerman seperti ini 

menimbulkan gerakan dari kaum 

komunis (spartacis) yang hendak 
menggulingkan pemerintahan. 

Jerman menghadapi serangan dua 

kali yaitu dari pihak sekutu dan 

pemberontakan dari kaum komunis. 

Karena serangan itu Jerman 

terpaksa menyerah pada tahun 

1918. Hitler menamakan gerakan 

spartacis itu sebagai tusukan pisau 

dari belakang punggung Jerman, 
yang menyebabkan Kaisar Wilhelm 

Il turun takhta dan pemerintahan 

dipegang oleh Elbert (beraliran 

sosialis). Akhirnya, Jerman dijadikan 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


republik dan selanjutnya menyerah 
kepada pihak sekutu. 


b. Perang Dunia II 


1. 


Sebab-Sebab Umum Meletusnya 

Perang Dunia II 

1) Kegagalan Liga Bangsa-Bangsa 
dalam menjalankan tugasnya. 

2) Munculnya politik alinasi (politik 
mencari kawan). 


3) Kekacauan dalam bidang 
ekonomi. 
4) Munculnya paham 


ultranasionalisme (nasionalisme 
yang berlebih-lebihan). 
5D) Jerman tidak mengakui 
Perjanjian Versailles. 
Sebab Khusus 


Menurut Perjanjian Versailles wilayah 
Prusia Timur (Jerman) dipisahkan 
dari Jerman dengan dibentuknya 
negara Polandia (jalan keluar Jerman 
menuju ke laut). Di tengah-tengah 
negara Polandia terletak kota Danzig 
yang dituntut oleh Jerman, karena 
penduduknya adalah bangsa Jerman. 
Sedangkan Polandia menolak untuk 
menyerahkan kota Danzig, bahkan 
Polandia menjalin hubungan dengan 
mengadakan perjanjian dengan 
Inggris, Perancis, Rumania dan 
Yunani dengan suatu keputusan 
untuk saling menjamin kemerdekaan 
masing-masing negara. Hitler 
menjawab dengan mengadakan 
Perjanjian Jerman-Rusia (23 
Agustus 1939), yaitu perjanjian 
non-agresi, di mana kedua negara 
tidak akan saling menyerang. Pada 
tanggal 1 September 1939, Jerman 
menyerang Polandia dan meletuslah 
Perang Dunia II. Selanjutnya tanggal 
3 September 1939 Inggris dan 


lagi 


4. 


Perancis 


mengumumkan perang 


kepada Jerman. 


Jalannya Perang Dunia II dalam Tiga 
Periode 


1) 


1) 


Periode Permulaan (1939-1942) 
pihak As (Jerman) menang dan 
pihak sekutu kalah. 

Turning Point, (saat-saat 
membalik) (tahun 1942). 

Periode terakhir (1943-1945) 
pihak As (Jerman) berhasil 
dikalahkan oleh pihak sekutu. 


Akibat Kehancuran Perang Dunia II 


Akibat Perang Dunia II dalam 

sektor politik. 

a) Amerika Serikat tidak saja 
keluar sebagai negara 
pemenang dalam Perang 
Dunia Il, tetapi juga 
sebagai negara penyebab 
kemenangan sehingga 
kedudukannya memuncak 
seyinggi-tingginya. 

b) Rusia keluar dari Perang 
Dunia II menjadi kekuatan 
raksasa yang luar biasa 
sehingga ditakuti oleh 
negara-negara lainnya dan 
kemudian menjadi saingan 
berat bagi Amerika Serikat. 


c) Terjadinya perebutan 
hegemoni antara Rusia 
dengan Amerika Serikat di 
dunia. 


d) Jatuhnya imperialisme politik 
yang disebabkan munculnya 
nasionalisme di Asia dan 
mulai berkobar dengan 
hebatnya menentang 
imperialisme negara-negara 
Barat (Eropa). 


2) 


e) Politik mencari kawan (politik 


aliansi). 
f) Balance of Power Policy 
mengakibatkan politik 


aliansi yang berdasarkan 
atas kemauan bersama 
(Collective Security) 

g) Munculnya politik pemecah 
belah terhadap negara- 
negara seperti Jerman, 
Austria, Wina, Trieste, Korea, 
Indo-Cina. Mereka dipecah 
menjadi beberapa negara 
pendudukan yang berlainan 
ideologi dan juga disusupi 
oleh paham-paham yang 
berbeda sehingga mereka 
akan tetap dan selalu 
bersaing. 

Akibat Perang Dunia Il dalam 

sektor ekonomi. 

Setelah Perang Dunia II berakhir, 

keadaan Eropa sangat kacau dan 

semakin parah sehingga Eropa 
tenggelam dalam kesengsaraan 
dan penderitaan. Amerika Serikat 
muncul sebagai negara kreditor 
bagi seluruh dunia. Amerika 

Serikat mengetahui bahwa 

Eropa yang rusak akan mudah 

dicengkeram oleh Rusia dengan 

komunismenya, karena itu Eropa 
dan juga negara lainnya harus 
dibantu. 


Akibat Perang Dunia II dalam 
sektor sosial. 

Reaksi yang muncul dalam 
bentuk kerja sama di antara 
bangsa-bangsa di dunia. Salah 
satu berlatar belakang akibat 
Perang Dunia II ini mendorong 
masyarakat dunia untuk 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


membentuk United Nation Relief 

and Rehabilitation Administration 

(UNRRA) dengan membantu 

masyarakat yang menderita 

dalam bentuk: 

(1) Memberikan makan orang- 
orang yang terlantar. 


(2) Mengurus pengungsi- 
pengungsi dan 
mempersatukan para 


anggota keluarga yang 
terpisah akibat perang. 

(3) Mendirikan rumah sakit dan 
balai pengobatan. 

(4) Mengerjakan kembali tanah- 
tanah yang telah rusak. 

4) Akibat Perang Dunia II dalam 
sektor kerohanian. 


Kesengsaraan yang 
berkepanjangan akibat Perang 
Dunia Il mendorong manusia 


untuk mewujudkan perdamaian 
yang abadi. Niat ini semakin kuat 
setelah Liga Bangsa-Bangsa 
gagal dalam usaha mencari 
perdamaian. Maka pada tahun 
1946, Liga Bangsa-Bangsa 
dihapuskan dan diganti dengan 
United Nations Organization 
(UNO) atau Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB). 


KEMERDEKAAN INDONESIA 


A. PROKLAMASI KEMERDEKAAN 
INDONESIA 
a. Peristiwa Rengasdengklok 


Proklamasi kemerdekaan RI diawali oleh 
peristiwa Rengasdengklok. 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Tanggal 14 agustus 1945, Jepang 
menyerah kepada sekutu tanpa 
syarat. 

Pemuda mengadakan pertemuan 
dibawah pimpinan Chairul Saleh 
tanggal 15 Agustus. 

Keputusan bahwa kemerdekaan 
Indonesia adalah hak dan masalah 
rakyat Indonesia sendiri dan tidak 
tergantung dari bangsa lain atau 
negara lain. 

Bung Karno menolak pandangan 
pemuda dan menyatakan bahwa 
proklamasi harus diselenggarakan 
secara revolusi teroganisir tanggal 
18 Agustus seperti yang disepakati 
dalam rapat PPKI. 

Hatta dan Ahmad Subardjo 
berpendapat soal kemerdekaan 
Indonesia datangnya dari pemerintah 
Jepang atau dari hasil perjuangan 
rakyat Indonesia sendiri, tidak perlu 
dipersoalkan, karena Jepang sudah 
kalah dan yang perlu dihadapi 
adalah sekutu yang berusaha 
mengembalikan kekuatan Belanda di 
Indonesia. 

Pendapat tersebut tidak ditanggapi 
oleh pemuda, mereka tetap pada 
pendapatnya sendiri, sehingga terjadi 
perbedaan paham antara golongan 
muda dan golongan tua. 

Para pemuda membawa Soekarno 
Hatta ke Rengasdengklok untuk 
menjauhkan mereka dari pengaruh 
Jepang. 

Usaha para pemuda untuk menekan 
soekarno Hatta untuk segera 
memproklamirkan kemerdekaan RI 
tanpa campur tangan Jepang tidak 
terlaksana di Rengasdengklok 


8. 


Dicapai kesepakatan untuk 
memproklamirkan kemerdekaan RI 
di Jakarta tanggal 17 agustus 1945. 


b. Perumusan Teks Proklamasi 


1. 


Perumusan teks proklamasi 
dilaksanakan di rumah Laksamana 
Tadashi Maeda di Jl. Imam Bonjol 
(skearang Perpusatakaan Nasional) 
tanggal 17 Agustus dini Hari. 

Tokoh yang hadir dari golongan tua 
adalah : Soekarno, Hatta dan Ahmad 
Subardja 

Golongan Pemuda Sukarni, Sudiro 
dan Bm. Diah 

Bung Hatta dan Ahmad Subardjo 
menyumbangkan pikiran secara lisan 
dan Bung Karno menulis konsep 
proklamasi secara secarik kertas. 
Sebagai hasil pembicaraan mereka 
bertiga diperoleh rumusan teks 
proklamasi tulisan tangan Ir. 
Soekarno. 

lr Soekarno menyarankan agar 
naskah proklamsai ditandatangai 
bersama-sama seperti naskah 
Declaration of Independent Amerika 
Serikat, namun ditentang oleh 
golongan muda. 

Sukarni yang mewakili golongan 
muda menyarankan agar 
ditandatangani oleh Soekarno —Hatta 
atas nama bangsa Indonesia. 

Usul Sukarni disetujui oleh hadirin 
dan Sayuti Melik mengetik naskah 
tersebut dengan perubahan yang 
telah disepakati bersama. 

Untuk menyebarluaskan berita 
proklamasi oleh pemuda telah 
disiapkan lapangan Ikada, namun 
Soekarno menganggap Lapangan 
Ikada adalah lokasi yang dapat 
menimbulkan bentrokan antara 
rakyat dengan pihak militer Jepang. 


10. Disepakati bahwa upacara 
Proklamasi Kemedekaan Indonesia 
dilaksanakan di depan kediaman Ir. 
Soekarno di Jl. Pegangsaan Timur 56 
Jakarta, pada hari Jum'at tanggal 1/ 
Agustus 1945 pukul 10.30 di tengah 
bulan suci Ramdhan. 


B. UPAYA MENGISI KEMERDEKAAN 


a. Penanggulangan Gangguan 

Keamanan Dalam Negeri 

Gerakan Pemerintah Revolusioner 

Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat 

Semesta (Prri/Permesta) 

e Gerakan PRRI/Permesta muncul di 
tengah-tengah keadaan politik yang 
sedang bergolak, yaitu kondisi yang 
tidak stabil dalam pemerintahan, 
masalah korupsi, perdebatan- 
perdebatan dalam Konstituante, serta 
pertentangan dalam masyarakat 
mengenai konsepsi Presiden. 

e Beberapa panglima militer 
membentuk dewan-dewan daerah, 
yaitu Dewan Banteng di Sumatera 
Barat yang dibentuk oleh Letkol 
Achmad Husein pada tanggal 20 
Desember 1956, Dewan Gajah 
yang dibentuk oleh Kolonel Maludin 
Simbolon di Medan pada tanggal 22 
Desember 1956, dan Dewan Garuda 
di Sumatera Selatan serta Dewan 
Manguni di Manado yang dibentuk 
oleh Letkol Ventje Sumual pada 
tanggal 18 Februari 1957. 


e Pada tanggal 10 Februari 1958, Krtua 
Dewan Banteng, Achmad Husein, 
mengeluarkan ultimatum kepada 
pemerintah pusat yang menyatakan 
bahwa Kabinet Djuanda harus 
mengundurkan diri dalam waktu 5 x 
24 jam. 


SBMPTN | 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Menerima pernyataan ultimatum 
itu, pemerintah bertindak tegas dan 
memberhentikan secara tidak hormat 
Achmad Husein, Maludin Simbolon, 
Zulkifli Lubis, dan Dahlan Djambak 
dari kedudukannya sebagai perwira- 
perwira TNI. 

Padatanggal 12 Februari 1958, KSAD 
A.H. Nasution mengeluarkan perintah 
untuk membekukan Komando 
Daerah Militer Sumatera Tengah 
dan selanjutnya menempatkannya 
langsung di bawah komando KSAD. 
Pada tanggal 15 Februari 1958, 
Achmad Husein memproklamasikan 
berdirinya Pemerintah Revolusioner 
Republik Indonesia (PRRI) di Padang 
dengan Syafruddin Prawiranegara 
sebagai Perdana Menterinya 

Untuk memulihkan kembali keadaan 
negara, pemerintah dan KSAD 
memutuskan untuk melancarkan 


pernyataan bahwa sejak tanggal 
17 Februari 1958 daerah Sulawesi 
Utara dan Tengah memutuskan 
hubungan dengan pemerintah 
pusat serta mendukung Pemerintah 
Revolusioner Republik Indonesia 
(PRRI). Pernyataan yang dikeluarkan 
oleh D.J. Somba ialah pernyataan 
Piagam Perjuangan Rakyat Semesta 
(Permesta). 

Untuk menghadapi Permesta 
pemerintah mengadakan Operasi 
Sapta Marga pada bulan April 
1958. Ternyata Permesta mendapat 
bantuan dari pihak asing, terbukti 
dengan tertembak jatuhnya pesawat 
asing yang dikemudikan oleh A.L. 
Pope (warga negara Amerika 
Serikat), pada tanggal 18 Mei 1958 di 
atas kota Ambon. Gerakan Permesta 
baru dapat dilumpuhkan sekitar bulan 
Agustus 1958, tetapi sisa-sisanya 
baru dapat ditumpas tahun 1961. 


operasi militer yang merupakan 
gabungan dari Angkatan Darat, 
Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. 
Operasi ini diberi nama Operasi 1/ 
Agustus. 


b. Kerjasama International Dan 
Solidaritas Antarbangsa 

1. Konferensi Asia Afrika Di Bandung 

Tahun 1955 

e Penyelenggaraan Konferensi 

Asia Afrika dilatari oleh suasana 

makin meningkatnya perjuangan 

bangsa-bangsa terjajah untuk 

memperoleh kemerdekaannya 

pada masa pasca Perang Dunia 

II. Pada masa pasca Perang 

Dunia Il, konfigurasi politik 

dunia ditandai oleh munculnya 

bipolarisasi kekuatan antara 

dua kekuatan dunia yang saling 

berebut pengaruh, yaitu Blok 

Barat dan Blok Timur. Blok 

Barat dipimpin oleh Amerika 

Serikat, sedangkan Blok Timur 

dipimpin oleh Uni Soviet. 


e Pekanbaru berhasil diduduki 
oleh Pasukan APRI sejak tanggal 
14 Maret 1958 dan dari sini 
operasi dikembangkan ke pusat 
pemberontak. Akhirnya pada tanggal 
4 Mei 1958, Bukittinggi dapat direbut 
kembali. 


e Proklamasi PRRI yang diumumkan 
pada tanggal 15 Februari 1958 
di Padang mendapat sambutan 
dari Indonesia Timur. Dalam rapat 
raksasa yang diselenggarakan di 
beberapa tempat di daerah-daerah 
Komando Daerah Militer Sulawesi 
Utara dan Tengah (KDMSUT), 
Kolonel D.J. Somba mengeluarkan 


) SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Kedua kekuatan tersebut saling 
berlomba membuat persenjataan 
modern. Perlombaan pembuatan 
senjata itu telah menimbulkan 
ketegangan dan kecemasan 
dunia. Masyarakat dunia 
mencemaskan akan terjadinya 
perang dahsyat di antara dua 
kekuatan itu. 

Negara-negara berkembangyang 
melihat situasi dunia tersebut 
terdorong untuk mencari jalan 
keluar membantu meredakan 
ketegangan dan menciptakan 
perdamaian dunia. Sebagai 
negara berkembang, Indonesia 
berinisiatif mengadakan 
konferensi perdamaian yang 
dikenal dengan Konferensi Asia 
Afrika. 


Gagasan untuk 
menyelenggarakan Konferensi 
Asia Afrika, muncul dalam 
Konferensi Kolombo yang 


diselenggarakan dari tanggal 28 
April — 2 Mei 1954 di Kolombo, 
Srilanka. Konferensi Kolombo 
dihadiri olen 5 perdana menteri, 
yaitu Perdana Menteri Ali 
Sastroamidjojo (Indonesia), 
Perdana Menteri Shri Pandit 
Jawaharlal Nehru (India), 
Perdana Menteri Mohammad 
Ali Jinnah (Pakistan), Perdana 
Menteri Sir John Kotelawala 
(Srilanka), dan Perdana Menteri 
U Nu (Burma). 

Kelima Perdana 
menyelenggarakan pertemuan 
persiapan sebagai langkah 
awal dari Konferensi Asia Afrika. 
Pertemuan dilaksanakan di 
Bogor, dan pertemuan ini lebih 


Menteri itu 


C. 


dikenal dengan Konferensi Bogor 
atau Konferensi Pancanegara 
(28-29 Desember 1954). 


Dekrit Presiden 5 Juli 1959 

Badan Konstituante yang dibentuk 
melalui Pemilihan Umum tahun 1955, 
dipersiapkan untuk merumuskan UUD 
yang baru sebagai pengganti UUDS 
1950. Pada tanggal 20 November 1956, 
Dewan Konstituante memulai sidangnya 
dengan pidato pembukaan dari Presiden 
Soekarno. 

Pemberlakuan kembali UUD 1945 
merupakan langkah terbaik untuk 
mewujudkan persatuan dan kesatuan 
nasional. Oleh karena itu, pada 5 Juli 
1959, Presiden Soekarno mengeluarkan 
Dekrit yang berisi sebagai berikut. 

1. Pembubaran Konstituante. 

2. Belakunya kembali UUD 1945. 

3. Tidak berlakunya UUDS 1950. 

4. Pembentukan MPRS dan DPAS. 


Pelaksanaan Sistem Demokrasi 
Terpimpin 

Tindakan yang diambil oleh Presiden 
Soekarno dengan mengeluarkan Dekrit 
Presiden tanggal 5 Juli 1959 memenuhi 
harapan rakyat. Namun, harapan itu 
akhirnya hilang karena UUD 1945 
tidak dilaksanakan secara murni dan 
konsekuen. 

Berdasarkan UUD 1945, kedudukan 
Presiden berada di bawah MPR. Akan 
tetapi, kenyataan MPRS tunduk kepada 
Presiden. Presiden menentukan apa 
yang harus diputuskan oleh MPRS. Hal 
ini terlihat jelas dari tindakan Presiden 
dalam pengangkatan ketua MPRS yang 
dirangkap oleh wakil Perdana Menteri 
Ill dan pengangkatan wakil-wakil ketua 
MPRS yang dipilih dari pimpinan partai- 
partai besar (PNI, NU, dan PKI) serta 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


wakil ABRI yang masing-masing diberi 

kedudukan sebagai menteri yang tidak 

memimpin departemen. 

Pembentukan MPRS dilakukan oleh 

Presiden Soekarno berdasarkan 

Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959. 

Tindakan yang dilakukan oleh Presiden 

Soekarno itu bertentangan dengan UUD 

1945, karena dalam UUD 1945 telah 

ditetapkan bahwa pengangkatan anggota 

MPR sebagai lembaga tertinggi negara 

harus melalui pemilihan umum sehingga 

partai-partai yang terpilih oleh rakyatlah 
yang memiliki anggota-anggotanya yang 
duduk di MPR. 

Secara khusus sebab-sebab pokok 

kegagalan ekonomi terpimpin sebagai 

berikut. 

1. Penanganan/penyelesaian masalah 
ekonomi yang tidak rasional, lebih 
bersifat politis, dan tanpa kendali. 

2. Tidak ada ukuran yang objektif dalam 
menilai suatu usaha atau hasil orang 
lain. 


Keanggotaan Indonesia di PBB 
Indonesia keluar dari keanggotaan di 
PBB pada tanggal 7 Januari 1965 atas 
perintah Presiden Ir. Soekarno. Indonesia 
kembali masuk menjadi anggota PBB. 28 
September 1966. Bersamaan dengan 
masuknya kembali Indonesia menjadi 
anggota PBB, Dr. Ruslan Abdul Gani 
ditunjuk sebagai wakil tetap Indonesia di 
PBB. 

Keluarnya Indonesia dari keanggotaan di 
PBB tanggal 7 Januari 1965 merupakan 
reaksi Presiden Soekarno yang tidak 
puas atas terpilihnya Malaysia menjadi 
anggota tidak tetap di PBB. 


Pembebasan Irian Barat 
e Usaha membebaskan Irian Barat 
melalui jalan diplomasi telah dimulai 


4 SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


sejak kabinet pertama dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (1950). 

e Pada kemerdekaan Republik 
Indonesia yang ke-11 (17 Agustus 
1956) diresmikan pembentukan 
Propinsi Irian Barat dengan 
ibukotanya Soa Siu di Tidore. 

e  Ketegangan-ketegangan yang terjadi 
antara hubungan Indonesia—Belanda 
mencapai puncaknya pada tanggal 
17 Agustus 1960 ketika Pemerintah 
Republik Indonesia dengan tegas 
menyatakan pemutusan hubungan 
diplomatik dengan kerajaan Belanda. 

e Belanda membentuk Dewan Papua 
pada bulan April 1961 yang akan 
menyelenggarakan "penentuan nasib 
sendiri” bagi rakyat Irian Jaya. Tanpa 
menanti persetujuan PBB, Belanda 
mendirikan Negara "Boneka" Papua. 


g. Konfrontasi Ekonomi 


Pada 18 November 1957, diadakan 
rapat umum di Jakarta. Rapat umum 
itu kemudian dilanjutkan dengan aksi 
mogok para buruh yang bekerja pada 
perusahaan-perusahaan Belanda. 
Aksi mogok tersebut dilakukan pada 2 
Desember 1957. 


Tri Komando Rakyat (Trikora) 

Pada 19 Desember 1961 Presiden 

Soekarno mengeluarkan suatu perintah 

dalam rangka perjuangan pembebasan 

Irian Barat. Perintah itu kemudian terkenal 

dengan sebutan Tri Komando Rakyat 

(Trikora) yang isinya sebagai berikut. 

1. Gagalkan pembentukan Negara 
Papua bikinan Belanda kolonial. 

2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian 
Barat Tanah Air Indonesia. 

3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum 
mempertahankan kemerdekaan dan 
kesatuan tanah air Indonesia. 


Penentuan Pendapat Rakyat 
(Pepera) 
Awal tahun 1969, pemerintah Indonesia 


mulai 


menyelenggarakan Penentuan 


Pendapat Rakyat (Pepera) di Irian Barat. 
Pepera dilakukan melalui tiga tahap, 
yaitu: 


1. 


Gerakan 


Tahap pertama dimulai pada tanggal 
24 Maret 1969. Pada tahap ini 
dilakukan konsultasi dengan Dewan 
Kabupaten di Jayapura mengenai 
tata cara penyelenggaraan Pepera. 
Tahap kedua diadakan pemilihan 
Dewan Musyawarah Pepera yang 
berakhir pada bulan Juni 1969. 
Tahap ketiga dilaksanakan Pepera 
dari Kabupaten Merauke, dan 
berakhir pada tanggal 4 Agustus 
1969 di Jayapura. 


30 S dan 


Penumpasannya 


1. 


Pemberontakan PKI Madiun berhasil 
ditumpas berkat kerja sama ABRI 
dan rakyat yang setia pada Pancasila 
dan Proklamasi Kemerdekaan 17 
Agustus 1945. Setelah itu, PKI 
bergerak di bawah tanah. Kemudian 
PKI muncul kembali pada tahun 1950 
dalam kehidupan politik di Indonesia 
dan ikut serta dalam Pemilihan Umum 
| tahun 1955. 

Semenjak D.N. Aidit terpilih menjadi 
ketua PKI tahun 1951, tampaknya 
PKI hendak berkuasa melalui 
parlemen dan bertindak dengan 
jalan kekerasan. Setelah merasa 
cukup kuat, PKI menyebarkan fitnah 
bahwa pimpinan Angkatan Darat 
(AD) membentuk Dewan Jenderal 
yang akan melakukan kudeta 
terhadap Presiden Soekarno pada 
saat memperingati Hari Ulang Tahun 
Tahun ABRI tanggal 5 Oktober 1965. 


3. Waktu 


meletusnya Gerakan 30 
September, antara daerah-daerah 
di seluruh Indonesia yang paling 
gawat, yaitu Jakarta dan Jawa 
Tengah. Berdirinya Dewan Revolusi 
di Yogyakarta, diumumkan melalui 
RRI pada 1 Oktober 1965. 

Pada 2 Oktober 1965, pasukan 
Resimen Para Komando Angkatan 
Darat (RPKAD) yang dipimpin oleh 
Sarwo Edhie Wibowo berhasil 
menguasai pemberontakan di 
Jakarta. 


k. Orde Baru 


1. 


Latar Belakang Lahirnya Orde Baru 
Setelah Gerakan 30 September 
berhasil ditumpas, berdasarkan 
berbagai bukti yang berhasil 
dikumpulkan, di belakang gerakan 
30 September dituding berdiri 
PKI sebagai dalangnya. Hal ini 
menimbulkan kemarahan rakyat. 
Bentrokan fisik antara masyarakat 
yang setia dengan Pancasila dan 
UUD 1945 dan massa PKI terjadi di 
Jakarta dan di berbagai daerah di 
seluruh Indonesia. 


Sementara itu, untuk mengisi 
kekosongan pimpinan Angkatan 
Darat pada tanggal 14 Oktober 1965 
Panglima KOS TRAD/Pangkopkamtib 
Mayjen Soeharto diangkat sebagai 
Menteri/Panglima Angkatan Darat. 
Bersamaan dengan itu diadakan 
tindakan-tindakan pembersihan 
terhadap unsur-unsur PKI dan 
ormasnya. 

Masa Orde Baru 

Dengan SUPESEMAR 
Perintah 11 Maret) Soeharto 
mengatasi keadaan yang serba 
tidak menentu dan sulit terkendali, 


(Surat 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


sehingga dimulai sejarah orde 
baru.Dimulai dengan memenuhi 
TRITURA. 


e Tuntutan Pembubaran PKI tidak 
hanya dari segi yuridis formal 


saja tetapi hingga melarang 
penyebaran paham, falsafah, 
mentalitas, cara dan metoda 
politik PKI beserta ormas- 


ormasnya yang tidak sesuai 
dengan pancasila dan UUD 45. 

e Jawaban dan tuntutan ini. 

e Orde baru merupakan tatanan 
seluruh kehidupan rakyat, 
bangsa, dan negara yang 
diletakan pada kemurnian 
pelaksanaan Pancasila dan 
UUD 1945, atau koreksi 
terhadap penyelewengan di 
masa lampau dan menyusun 
kembali kekuatan bangsa 
untuk menumbuhkan stabilitas 
nasional guna mempercepat 
proses pembangunan bangsa. 


PERKEMBANGAN SETELAH 


PERANG DUNIA II 


A. PERUBAHAN POLITIK DUNIA 


SETELAH PD II 

Perkembangan politik dan ekonomi du- 
nia setelah Perang Dunia II dan Perang 
Dingin 

Kekuatan Negara-Negara Adikuasa 
Perang Dunia II berakhir dengan 
kemenangan pihak sekutu yang terdiri 
dari Inggris, Perncis, Uni Soviet, dan 
Amerika Serikat. Kemenangan yang 
diraih pihak sekutu itu tidak terlepas 
dari peran Amerika Serikat. Pasukan 
sekutu yang mendapat bantuan tentara, 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


perlengkapan, dan persenjataan 
dari Amerika Serikat menganggap 
bahwa peran Amerika Serikat sangat 
menentukan dalam kemenangan yang 
diraih oleh pihak sekutu. Di medan 
perang Asia-Pasifik, pemboman terhadap 
Hiroshima (6 Agustus1945) dan Nagasaki 
(9 Agustus 1945) jelas mempercepat 
menyerahnya Jepang kepada pihak 
sekutu. 

Berakhirnya Perang Dunia II telah 
mengubah perkembangan politik dunia. 
Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai 
negara pemenang muncul menjadi 
kekuatan raksasa. Dua negara tersebut 
memiliki perbedaan ideologi, yaitu 
Amerika Serikat memiliki ideologi liberal- 
kapitalis, sedangkan Rusia berideologi 
komunis. 


Perang Dingin 

Perang dingin adalah perang dalam 
bentuk ketegangan sebagai perwujudan 
dari konflik-konflik kepentingan, 
supremasi, perbedaan ideologi dan lain- 
lain antara Blok Barat yang dipimpin oleh 
Amerika Serikat dan Blok Timur yang 
dipimpin oleh Uni Soviet. 

Pada mulanya, guna mengakhiri Perang 
Dunia II, Uni Soviet dan Amerika Serikat 
bersekutu dan menjalin hubungan untuk 
menghadapi NAZI Jerman di bawah 
pimpinan Adolf Hitler. Amerika Serikat 
pernah mengirim bantuan tentara ke 
Uni Soviet untuk menggempur pasukan 
Jerman. 


Ketegangan paling awal dari persaingan 
ini, yang kemudian dikenal dengan 
sebutan Cold War (Perang Dingin), 
dimulai sejak pembagian Jerman menjadi 
dua wilayah, yaitu Jerman Barat dan 
Jerman Timur. Pembagian dua negara 
Jerman pasca PD II itu berakibat pada 


. PERKEMBANGAN 


pembagian kota Berlin menjadi Berlin 
Barat dan Berlin Timur. Berlin Barat 
dikuasai oleh Amerika Serikat, Inggris, 
dan Perancis, sedangkan Berlin Timur 
dikuasai oleh Uni Soviet. 


EKONOMI 
DUNIA SETELAH PD II 
Faktor-faktor yang 
terjadinya Krisis 
(malaisse): 


menyebabkan 
ekonomi dunia 


1. Over produksi dalam bidang industri 
dan pertanian yang mengakibatkan 
merosotnya harga-harga barang dan 
hasil bumi (pertanian) karena tidak 
tertampungnya barang oleh daerah 
pemasaran. 

2. Lenyapnya (hilangnya) daerah 
pemasaran untuk barang-barang 
industri dan pertanian. 

3. Terjadinya kredit macet 
Kemiskinan akibat Perang Dunia II. 


. PERANG DINGIN SERTA DAM- 


PAKNYA BAGI DUNIA 

Perang Dingin antara Amerika Serikat 

dengan Uni Soviet disebabkan oleh 

beberapa faktor, yaitu: 

1. Paham demokratis-kapitalis yang 
dianut oleh Amerika Serikat berbeda 
bahkan bertentangan dengan paham 
sosialis-komunis Uni Soviet. 

2. Amerika Serikat dan Uni Soviet 
mempunyai keinginan menjadi 
penguasa di dunia dengan cara-cara 
yang baru. 

Perebutan pengaruh antara Amerika 

Serikat dengan Uni Soviet menyangkut 

bidang yang sangat luas yaitu politik, 

ekonomi, militer, maupun ruang 
angkasa. Perebutan pengaruh yang 
paling menyolok antara Amerika Serikat 


dengan Uni Soviet adalah dalam pakta 
pertahanan. Negara-negara Barat 
membentuk North Atlantic Treaty 
Organization (NATO) tahun 1949 sebagai 
suatu organisasi pertahanan. Sementara 
itu, Uni Soviet dengan negara-negara 
Blok Timur membentuk Pakta Warsawa 
(1955) atas dasar ‘Pact of Mutual 
Assistance and Unified Command. 


. PERKEMBANGAN GERAKAN 
NON BLOK TATANAN 
DUNIA, UTARA-SELATAN, & 


GLOBALISASI 

Gerakan Non Blok (GNB) merupakan 

sebuah organisasi dari negara yang tidak 

memihak Blok Barat dan Blok Timur. 

Penggagas dari Gerakan Non Blok, yaitu 

Presiden Soekarno (Indonesia), Presiden 

Josef Broz Tito (Yugoslavia), Presiden 

Gamal Abdel Nasser (Mesir), Perdana 

Menteri Pandit Jawaharlal Nehru (India), 

dan Perdana Menteri Kwame Nkrumah 

(Ghana). 

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dari lima 

negara yang dilaksaakan di Beograd, 

tahun 1961 berhasil meletakan prinsip- 
prinsip dasar dan tujuan pokok Gerakan 

Non Blok. Para anggota sepakat untuk 

menghormati, menjunjung tinggi, dan 

melaksanakan prinsip-prinsip dasar yang 
meliputi: 

1. Mewujudkan perdamaian dunia 
berdasarkan prinsip-prinsip universal 
tentang kesamaan kedaulatan, hak 
dan martabat, antara negara-negara 
di dunia. 


2. Kemerdekaan nasional, kedaulatan, 
integritas wilayah, persamaan 
derajat, dan kebebasan setiap negara 
untuk melaksanakan pembangunan 
di bidang sosial, ekonomi dan politik. 


SBMPTN / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


3. Kemerdekaan dan hak untuk 
menentukan nasib sendiri bagi 
bangsa-bangsa yang masih terjajah 
oleh bangsa lain. 

4. Menghormati hak asasi manusia dan 
kemerdekaan yang fundamental. 

5. Menentang imperialisme, 
kolonialisme, neokolonialisme, 
perbedaan warna kulit termasuk 
zionis dalam segala bentuk, serta 
menentang segala bentuk ekspansi, 
dominasi serta pemuasan kekuatan. 


6. Menolak pembagian dunia atas blok 
atau persekutuan militer yang saling 
bertentangan satu sama lainnya, 
menarik semua kekuatan militer 
asing dan mengakhiri pangkalan 
asing. 

7. Menghormati batas-batas wilayah 
internasional yang sah dan telah diakui 
serta menghindari campur tangan atas 
urusan dalam negeri negara-negara 
lain. 

8. Menyelesaikan 
secara damai. 


persengketaan 


9. Mewujudkan suatu tata ekonomi 
dunia baru. 

10. Memajukan kerja sama internasional 
berdasarkan asas persamaan 
derajat. 

Adapun tujuan dari Gerakan Non Blok, 

yaitu: 

1. Mendukung perjuangan dekolonisasi 
dan memegang teguh perjuangan 
melawan imperialisme, kolonialisme, 
neokolonialisme, rasialisme, 
apartheid, dan zionisme. 

2. Merupakan wadah perjuangan sosial 
politik negara-negara yang sedang 
berkembang. 

3. Mengurangi ketegangan antara Blok 
Barat yang dipimpin oleh Amerika 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Serikat dan Blok Timur yang dipimpin 
oleh Uni Soviet. 

4. Tidak membenarkan 
penyelesaian sengketa 
kekerasan senjata. 


usaha 
dengan 


E. ASEAN 


ASEAN (Association of South East Asian 


Nations) yang berarti Perhimpunan 
Bangsa-bangsa Asia Tenggara 
merupakan organisasi regional yang 


dibentuk oleh wakil lima negara di 
kawasan Asia Tenggara, yaitu: 


Adam Malik (Indonesia) 
Tun Abdul Razak (Malaysia) 
Thanat Khoman (Thailand) 
Rajaratnam (Singapura), 


ak WN > 


Narcisco Ramos (Filipina). 

Kelima Menteri Luar Negeri dari negara- 

negara itu menandatangani Deklarasi 

Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 di 

ibukota Thailand, yaitu Bangkok. 

Dalam Deklarasi Bangkok, disebutkan 

maksud dan tujuan berdirinya ASEAN, 

antara lain: 

1. Untuk mempercepat pertumbuhan 
ekonomi, kemajuan sosial, serta 
mengembangkan kebudayaan di 
kawasan ini melalui usaha bersama 
dalam semangat kebersamaan dan 
persahabatan untuk memperkokoh 
landasan sebuah masyarakat 
bangsa-bangsa Asia Tenggara yang 
sejahtera dan damai. 

2. Untuk meningkatkan perdamaian 
dan stabilitas regional dengan jalan 
menghormati keadilan dan ketertiban 
hukum dalam hubungan antarnegara 
di kawasan ini serta mematuhi 
prinsip-prinsip Piagam PBB. 

3. Untuk meningkatkan kerja sama 

yang aktif dan saling membantu 

dalam masalah-masalah yang 


menjadi kepentingan bersama di 
bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu 
pengetahun, dan administrasi. 


4. Untuk saling memberi bantuan 
dalam bentuk sarana pelatihan dan 
penelitian dalam bidang-bidang 
pendidikan, profesi, teknik dan 
administrasi. 

5. Untuk bekerja sama secara 
lebih efektif guna meningkatkan 
pemanfaatan pertanian dan 
industri, perluasan perdagangan 
dan pengkajian masalah-masalah 
komoditi internasional, perbaikan 
sarana-sarana pengangkutan 
dan komunikasi serta taraf hidup 
rakyatnya. 

6. Untuk memelihara kerja sama 
yang erta dan berguna dengan 
organisasi-organisai internasional 
dan regional dengan tujuan serupa 
yang ada dan untuk menjajaki 
segala kemungkinan untuk saling 
bekerja sama secara erta di antara 
mereka sendiri. 


F. MEE 


European Economic Community (EEC) 
atau Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) 
merupakan salah satu bentuk kerja 
sama regional, negara-negara kawasan 
Eropa Barat. MEE berdiri pada 1957 
setelah ditandatanganinya Perjanjian 
Roma 25 Maret 1957. 

Perwujudan MEE diawali dengan 
pembentukan Pan Eropa. Tujuan 
terbentuknya Pan Eropa adalah untuk 
dapat menghindarkan Eropa dari 
peperangan dan perpecahan yang 
terjadi antara bangsa Eropa sendiri. Cita- 
cita Pan Eropa ini dikemukakan oleh 
Richard Caudehov dari Austria (1923). 
la menganjurkan terbentuknya suatu 


. ASIA 


Eropa Serikat, sebagai suatu badan yang 
dapat menghindarkan terjadinya perang 
dan perpecahan antar bangsa Eropa. 


PACIFIC 
COOPERATION (APEC) 
Asia Pacific Economic Cooperation 
(APEC) atau Kerja Sama Ekonomi 
Negara-negara Asia Pasifik terbentuk 
pada 1989 dalam suatu pertemuan 
tingkat menteri di Canberra, Australia. 
Gagasan APEC muncul atas prakarsa 
Robert Hawke, PM Australia saat itu. 
Pembentukan kerja sama regional di 
kawasan Asia Pasifik dilatar belakangi 
oleh beberapa faktor, yaitu: 


ECONOMIC 


1. Perubahan dalam konstelasi politik 
dunia, seperti munculnya berbagai 
kelompok perdagangan regional 
yang bersifat tertutup dan cenderung 
membedakan kedudukan negara- 
negara Asia Pasifik dalam bidang 
perdagangan dan investasi. Contoh 
dari kerja sama regional itu antara 
lain NAFTA (North American Free 
Trade Area) atau kerja sama ekonomi 
negara-negara Amerika Utara. 

2. Adanya dinamika proses globalisasi. 
Dinamika ini berdampak sangat luas 
dan terjadi secara global di seluruh 
belahan bumi, termasuk kawasanAsia 
Pasifik. Oleh karena itulah, negara- 
negara di kawasan ini dituntut untuk 
melakukan berbagai penyesuaian 
lewat perubahan struktur ekonomi 
agar tidak merugikan mereka. 
Perubahan ini kemudian mendorong 
perekonomian  negar-negara di 
kawasan Asia Pasifik menjadi saling 
tergantung (interdependensi). 

3. Adanya kekhawatiran akan gagalnya 
perundingan Putaran Uruguay. 
Kekhawatiran tersebut sempat 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


menimbulkan ketidakpastian atas 
masa depan perekonomian dunia. 

4. Adanya perubahan besar di bidang 
politik dan ekonomi yang terjadi dan 
berlangsung di Uni Soviet dan Eropa 
Timur. 


H. KERJA SAMA UTARA SELATAN 


Istilah Utaradan Selatan sebenarnya lebih 
bermakna ekonomis daripada geografis. 
Utara diidentifikasikan sebagai kelompok 
negara-negara maju, sedangkan Selatan 
cenderung dialamatkan kepada negara- 
negara berkembang atau negara Dunia 
Ketiga. 


Negara-negara mencakup negara- 

negara maju yang terletak di Eropa Barat, 

Amerika, dan Kanada. Negara-negara 

Selatan mencakup negara-negara yang 

terletak di kawasan Asia, Afrika, dan 

Amerika Latin. 

e Secara ekonomis, negara-negara 
maju memiliki ekonomi yang 
kuat, sedangkan negara-negara 
berkembang relatif memiliki ekonomi 
yang lemah. 

e Perbedaan kondisi sosial, ekonomi, 
budaya antara pihak Utara Selatan 
menggiring mereka kepada 
keadaan saling ketergantungan 
(interpendensi). 

e Di satu sisi, negara-negara Utara 
memiliki keunggulan dalam bidang 
Ilmu pengetahuan dan teknologi, 


SBMPTN 
| 00 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


namun kurang didukung oleh sumber 
kekayaan alam yang melimpah. 
Sebaliknya, negara-negara Selatan 
memiliki sumber kekayaan yang 
relatif melimpah, namun tanpa 
didukung oleh penguasaan teknologi. 
Dengan kondisi ini, kedua pihak 
menganggap penting adanya kerja 
sama Utara Selatan. 

Dalam KTT GNB XI di Jakarta 
1992, salah satu keputusan penting 
yang diambil adalah perlunya suatu 
North-South Dialogue (dialog Utara 
Selatan). Negara-negara Selatan 
menginginkan komposisi harga yang 
adil dari penjualan komoditas tersebut 
dalam kerangka New Partnership 
for Development (kemitraan bagi 
perkembangan). 

Posisi GNB dalam kerangka kerja 
sama Utara Selatan menjadi semakin 
memiliki arti sejak berakhirnya 
Perang Dingin. Sebagai suatu 
political movement, GNB menjadi 
semakin penting eksistensinya dalam 
memperjuangkan apa yang disebut 
dengan "tata ekonomi dunia yang 
lebih adil”. Fokus gerakannya adalah 
mengajak negara-negara maju untuk 
memberikan perhatian yang lebih 
luas dan bersikap lebih adil terhadap 
proses pembangunan ekonomi di 
negara-negara berkembang. 


MATERI 


RINGKASAN MATERI 
GEOGRAFI Ee 


PENGETAHUAN DASAR GEOGRAFI, PEMETAAN DAN PENGINDERAAN JAUH, SISTEM INFORMASI 
GEOGRAFI, ANEKA BENTUK DAN POTENSI MUKA BUMI, PERAIRAN DARAT DAN LAUT, CUACA DAN 


IKLIM, LAHAN DAN LINGKUNGAN KEHIDUPAN DI MUKA BUMI, SUMBER DAYA MANUSIA, POLA 
KERUANGAN DESA DAN KOTA, INDUSTRI DAN PESEBARANNYA, BEBERAPA WILAYAH PENTING DI 
DUNIA, ILMU DAN PENGETAHUAN BUMI DAN ANTARIKSA 


A. 


PENGETAHUAN DASAR GEOGRAFI 


SEJARAH PERKEMBANGAN 
GEOGRAFI 

Sejarah Perkembangan Geografi pada 
dasarnya tidak terlepas dari perkembang- 
an budaya manusia itu sendiri. Ketika 
manusia lahir ke muka bumi, maka 
pada saat itu pula melakukan kontak 
dengan lingkungan di sekitarnya. Adanya 
kontak manusia dengan lingkungan 
tempat tinggalnya merupakan awal 
perkembang-an dari geografi itu sendiri, 
meski pada saat itu belum disadarinya. 
Istilah geografi, untuk pertama kalinya 
dikemukakan oleh Erastothenes pada 
abad ke 1 SM, yaitu, Geographica yang 
berarti pelukisan dan atau penggambaran 
tentang bumi pada masa Erastothenes, 
penggambaran geografi masih terbatas 
pada cerita mengenai kesan-kesan 
perjalanan dari suatu daerah ke daerah 
lain. Penggambaran mengenai kesan- 
kesan perjalanan pada masa itu dikenal 
dengan istilah logografi. Pada abad 
ke 2 SM, geografi terus berkembang 
dengan hadirnya tokoh baru, yaitu 


Claudius Ptolemeous. Kontribusi 
Claudius Ptolemeous pada geografi 
adalah pentingnya penggunaan peta. 
Menurut Claudius Ptolemeous geografi 
itu merupakan suatu penyajian dari 
sebagian dan atau seluruh permukaan 
bumi. Setelah Claudius Ptolemeous 
muncul Bernadus Veranus. Bernadus 
Veranus membagi geografi ke dalam 
2 bagian, yaitu geografi generalis dan 
geografi spesialis. 

Menjelang akhir abad 18, perkembangan 
geografi diwarnai oleh determinisme fisik. 
Determinisme fisik berarti bahwa alam 
sangat menentukan terhadap kehidupan 
manusia. Tokoh dari aliran ini adalah 
Eloth Huntington. Aliran fisik determinis 
ini berkembang di USA. Setelah abad 
18 geografi berkembang di Perancis 
dengan aliran posibilis. Aliran posibilis 
beranggapan bahwa manusia memiliki 
peluang besar untuk menentukan pola 
kehidupannya sendiri. Tokoh dari paham 
ini adalah Vaul Vidal de La Blache dengan 
konsepnya gen re de vie, yang berarti tipe 
proses produksi yang dipilih manusia dari 
berbagai kemungkinan yang disediakan 
oleh alam. 


SBMPTN 1 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


B. RUANG 


LINGKUP KAJIAN 


GEOGRAFI 


Setelah kita memperhatikan pengertian 
dan sekilas perkembangan geografi 
di atas nampak jelas bahwa geografi 
memiliki pengertian yang semakin 
berkembang. Meskipun pengertian 
geografi terus berkembang, namum para 
ahli pada dasarnya memiliki beberapa 
prinsip yang sama. Kesamaan titik para 
ahli tersebut: 


a. Bumi sebagai tempat tinggal 


b. Hubungan manusia dengan 
lingkungannya 
c. Penggunaan pendekatan spatial, 


ekologi dan lingkungan 


AN. 


A. PENGETAHUAN PETA 


Pada pembahasan tentang pengetahuan 
geografi bahwa alat bantu utama ilmu 
geografi adalah peta selain foto udara 
dan citra satelit sebagai hasil teknologi 
modern. Melalui peta, seseorang 
akan dapat mengamati kenampakan 
permukaan bumi lebih luas dari batas 
pandang manusia. 

Banyak para ahli kartografi memberikan 
pendapat secara sederhana tentang 
pengertian peta, yaitu gambaran 
konvensional dari permukaan bumi 
yang dilukiskan dengan skala tertentu 
dan digambarkan pada bidang datar 
jika dilihat dari atas. Pengertian tersebut 
mengandung arti yang luas sekali sebab 
permukaan bumi memiliki bentuk yang 
bermacam-macam. 


SBMPTN 
1 02 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


. FUNGSI DAN TUJUAN 

PEMBUATAN PETA 

Fungsi Peta 

Fungsi atau kegunaan peta sebagai 

berikut. 

1. Menunjukkan lokasi permukaan 
bumi. 


2. Menentukan arah dan jarak berbagai 
tempat. 

3. Memperlihatkan bentuk-bentuk 
permukaan bumi atau kenampakan 
geografi, misalnya lautan, daratan, 
dan gunung sehingga dimensinya 
dapat terlihat dalam peta. 

4. Mengumpulkan dan menyeleksi 
data-data atau keterangan dari suatu 
daerah yang akan disajikan pada 
peta dengan bentuk simbol yang 
konvensional. 


Tujuan Pembuatan Peta 

Tujuan pembuatan peta adalah sebagai 

berikut. 

1. Menyimpan data-data yang ada di 
permukaan bumi. 

2. Menganalisis data spasial seperti 
perhitungan volume. 

3. Memberikan informasi dalam 
perencanaan tata kota dan 
pemukiman. 

4. Memberikan informasi tentang ruang 
yang bersifat alami, baik manusia 
maupun budaya. 


. JENIS-JENIS PETA 


Jenis Peta Berdasarkan Skalanya 

1. Peta skala besar berskala antara 1 : 
5.000 s.d 1: 250.000 

2. Peta skala sedang berskala antara 1 
: 250.000 s.d 1 : 500.000 


3. Peta skala kecil berskala antara 1 : 
500.000 s.d 1: 1.000.000 


Peta kadaster berskala antara 1: 100 
s.d 1: 5.000 


Peta geografi berskala 1 : 1.000.000 
atau lebih 


b. Jenis Peta Berdasarkan Isinya 


1. 


Peta umum 

Peta umum adalah peta yang 

menggambarkan segala sesuatu 

yang terdapat pada suatu daerah 
yang dipetakan. Contohnya sebagai 
berikut. 

(1) Peta topografi adalah peta yang 
menggambarkan bentuk (relief) 
permukaan bumi. 

(2) Peta chorografi adalah peta yang 
menggambarkan sebagian atau 
seluruh permukaan bumi yang 
bercorak umum dan berskala 
kecil, misalnya peta dunia dan 
atlas. 

Peta khusus 


Peta khusus atau peta tematik adalah 
peta yang menggambarkan suatu 
aspek atau kenampakan tertentu di 
permukaan bumi. Contohnya sebagai 
berikut : 


Peta curah hujan 


— 
N — 
— 


Peta iklim 


Len) 


Peta tata guna lahan 


AN 


Peta pariwisata 


Ooi 


Peta jalur penerbangan 


O) 
N” eee eee A A ee A “ee” 


Peta geologi 


~J 


Peta sejarah 


(oo) 


Peta industri 


NNN NNN 
O 


Peta penduduk 


c. Jenis Peta Berdasarkan Sifat 
Datanya 


1. 


Peta stasioner 
Peta stasioner adalah peta yang sifat 
datanya menggambarkan keadaan 


permukaan bumi yang tetap atau 
relatif stabil. Contohnya: 

(1) Peta geologi 

(2) Peta kontur 

(3) Peta laut menurut kedalamannya 
(4) Peta topografi 

(5) Peta jalur pegunungan 

Peta dinamis 

Peta dinamis adalah peta yang 
sifat datanya menggambarkan 
keadaan permukaan bumi yang 
bersifat dinamis atau berubah-ubah. 
Contohnya sebagai berikut. 

(1) Peta kepadatan penduduk 

Peta penyebaran penduduk 
memperlihatkan tingkat 
kepadatan penduduk di suatu 
tempat pada suatu wilayah. 

Peta jaringan transportasi 

Peta jaringan irigasi 

Peta jaringan telepon 


d. Jenis Peta Berdasarkan Bentuknya 


1. 


Peta timbul 

Peta timbul adalah peta yang dibuat 
berdasarkan bentuk permukaan bumi 
yang sebenarnya, misalnya peta 
relief. 

Peta dasar (peta biasa) 

Peta dasar adalah peta yang 
menggambarkan keadaan suatu 
wilayah yang belum diberi data, 
misalnya peta dasar Indonesia atau 
peta dasar Pulau Jawa. Dengan 
adanya peta dasar tersebut kita 
dapat membuat berbagai jenis peta 
yang kita inginkan. 

Peta digital 

Peta digital adalah peta yang 
datanya terdapat pada pita magnetik, 
sedangkan pengolahan dan 
penyajian datanya menggunakan 


SBMPTN 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


komputer, misalnya peta yang 
digambarkan melalui layar televisi 
atau layar komputer. 


D. KOMPOSISI PETA 


Komposisi peta meliputi hal-hal berikut 
ini. 

a. Judul peta mencerminkan isi dan 
tipe (jenis data) yang dituangkan 
pada peta. 

b. Skala peta, yaitu angka yang 
menunjukkan perbandingan antara 
jarak di peta dan jarak sebenarnya di 
permukaan bmi. 

c. Mata angin sebagai penunjuk arah 
atau orentasi peta. 

d. Legenda berguna untuk memberikan 
keterangan tentang simbol-simbol 
yang ada dalam peta agar lebih 
mudah dipahami. 

e. Sumber peta dan tahun 
pembuatan peta berkaitan dengan 


data-data yang disajikan agar 
dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya. 


f. Garis astronomi, yaitu garis lintang 
dan garis bujur untuk menentukan 
letak atau lokasi pada peta. 


g. Penulisan atau /ettering, misalnya 
nama perairan ditulis miring dan 
nama tempat lain ditulis tegak. 

h. Inset peta 
Inset peta pada umumnya berskala 
kecil dan berfungsi sebagai petunjuk 
lokasi. Misalnya ada daerah-daerah 
yang dipetakan belum banyak dikenal 
umum, maka peta yang demikian ini 
memerlukan inset. Yang dijadikan 
inset biasanya daerah di sekitarnya 
yang lebih luas dan sudah dikenal 
umum. Contohnya peta objek wisata 
Parangtritis, pada daerah tersebut 


SBMPTN 
1 04 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


j. Garis 


diperlukan inset Peta Propinsi DIY. 
Skala untuk inset Peta Propinsi DIY 
lebih kecil daripada skala peta objek 
wisata Parangtritis. 
i. Indeks peta 
Indeks peta perlu diketahui untuk 
menentukan lokasi daerah yang 
tergambar terhadap daerah 
sekitarnya. Khusus untuk peta-peta 
seri atau peta yang bersambung, 
indeks peta sangat diperlukan. 
tepi, yaitu garis yang 
membatasi wilayah tergambar pada 
peta. 


E. SKALA PETA 


Salah satu hal yang penting pada setiap 
peta adalah skala. Secara definitif skala 
peta merupakan perbandingan jarak 
antara dua titik pada peta dengan jarak 
sebenarnya di lapangan atau pada 
objeknya sendiri. Jarak di lapangan yang 
dimaksudkan adalah jarak horizontalnya. 


MACAM-MACAM SKALA PETA 


Skala pada peta dapat dinyatakan dalam 
berbagai bentuk di antaranya skala inci 
per ml, skala angka (skala numerik), dan 
skala garis (skala grafik). 


Skala Inci per Mil 

Skala ini disebut juga skala inci dibanding 
mil atau dalam bahasa Inggrisnya disebut 
inch mile scale. Misalnya, skala peta 
yang dinyatakan dalam 1 inch to 5 miles, 
artinya bahwa jarak satu inci pada peta 
menggambarkan jarak sesungguhnya di 
lapangan sejauh 5 mil (1 mil = 63.360 
inci). 

Skala Angka (Skala Numerik) 

Skala angka atau numerik dapat pula 
disebut skala pecahan, yaitu skala yang 
dinyatakan dalam bentuk perbandingan, 


misalnya 1 : 5.000 atau 1 : 10.000, dan 
sebagainya. Jadi, kalau suatu peta 
1 : 1.000 berarti bahwa satu satuan 
panjang pada peta menggambarkan 
jarak sesungguhnya di lapangan 1.000 
kali satuan panjang di peta. Kalau satuan 
panjang itu dalam ukuran cm maka 1 cm 
pada peta menggambarkan 1.000 cm di 
lapangan. 


Skala Garis (Skala Grafik) 


Skala garis atau grafik disebut juga skala 
batang. Salah satu contoh skala garis 
terlihat seperti di bawah ini. 

Skala ini dinyatakan dalam suatu garis 
lurus yang dibagi menjadi beberapa 
bagian yang sama panjang dan pada 
garis tersebut dicantumkan ukuran jarak 
sesungguhnya di lapangan, misalnya 
dinyatakan dalam meter, kilometer, dan 
dapat pula dalam ukuran feet atau mile. 
Pada contoh skala garis di atas jarak 0-1 - 
1-2 = 2-3 = 3-4 = 4-5 cm sehingga panjang 
garis 5 cm di peta menggambarkan jarak 
sesungguhnya di lapangan sejauh 5 km. 


PEMETAAN 


A. PENGERTIAN PENGINDERAAN 


JAUH MENURUT BEBERAPA 
AHLI 


a. Penginderaan jauh (remote 
sensing), yaitu penggunaan 
sensor radiasi elektromagnetik 


untuk merekam gambar lingkungan 
bumi yang dapat diinterpretasikan 
sehingga menghasilkan informasi 
yang berguna (Curran, 1985). 

b. Penginderaan jauh (remote 
sensing), yaitu suatu pengukuran 
atau perolehan data pada objek 


di permukaan bumi dari satelit 
atau instrumen lain di atas jauh 
dari objek yang diindera (Colwell, 
1984). Foto udara, citra satelit, dan 
citra radar adalah beberapa bentuk 
penginderaan jauh. 


c. Penginderaan jauh (remote 
sensing), yaitu ilmu untuk 
mendapatkan informasi mengenai 


permukaan bumi seperti lahan dan 
air dari citra yang diperoleh dari 
jarak jauh (Campbell, 1987). Hal 
ini biasanya berhubungan dengan 
pengukuran pantulan atau pancaran 
gelombang elektromagnetik dari 
suatu objek. 


B. HASIL TEKNOLOGI PENGINDER- 


AAN JAUH 

Data 

1. Data penginderaan jauh dapat berupa 
data digital atau data numerik untuk 
dianalisis dengan menggunakan 
komputer 

2. Selain itu, dapat berupa data visual 
yang pada umumnya dianalisis 
secara manual. 


3. Data visual dibedakan lagi menjadi 
data citra dan noncitra. 

4. Data citra merupakan gambaran 
planimetrik. Data noncitra ialah grafik 
yang mencerminkan beda suku 
yang direkam di sepanjang daerah 
penginderaan. 

5. Di dalam penginderaan jauh 
yang tidak menggunakan tenaga 
elektromagnetik, contoh data 
noncitra antara lain berupa grafik 
yang menggambarkan gravitasi 
ataupun daya magnetik di sepanjang 
daerah penginderaan. Jadi, jelaslah 
bahwa citra dapat dibedakan menjadi 


SBMPTN 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


citra foto (photographic image) 
atau foto udara dan citra nonfoto 
(nonphotographic image). 


Pengertian Citra Menurut Beberapa 

Ahli 

1. Citra merupakan gambaran yang 
terekam oleh kamera atau sensor 
lainnya (Hornby). 

2. Citra adalah gambaran objek yang 
dibuahkan oleh pantulan atau 
pembiasan sinar yang difokuskan dari 
sebuah lensa atau cermin (Simonett, 
1983). 


Jenis-Jenis Citra 
1. Citra foto 

Citra foto adalah gambaran yang 
dihasilkan dengan menggunakan 
sensor kamera. Citra foto dapat 
dibedakan berdasarkan atas 
spektrum elektromagnetik, sumber 
sensor, dan sistem wahana yang 
digunakan. 

Berdasarkan sistem wahana yang 

digunakan 

(1) Foto udara adalah foto yang 
dibuat dari pesawat udara atau 
balon. 

(2) Foto satelit atau foto orbital 
adalah foto yang dibuat dari 
satelit. 

2. Citra nonfoto 

Citra nonfoto adalah gambaran yang 

dihasilkan dengan menggunakan 

sensor bukan kamera. 


C. PEMANFAATAN 


PENGINDERAAN JAUH 


Bidang Kehutanan 

Bidang kehutanan berkenaan dengan 
pengelolaan hutan untuk kayu termasuk 
perencanaan pengambilan hasil 


SBMPTN 
1 06 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


kayu, pemantauan penebangan dan 
penghutanan kembali, pengelolaan dan 
pencacahan margasatwa, inventarisasi 
dan pemantauan sumber daya hutan, 
rekreasi, dan pengawasan kebakaran. 
Kondisi fisik hutan sangat rentan terhadap 
bahaya kebakaran maka penggunaan 
citra inframerah akan sangat membantu 
dalam penyediaan data dan informasi 
dalam rangka monitoring perubahan 
temperatur secara kontinu dengan aspek 
geografis yang cukup memadai sehingga 
implementasi di lapangan dapat dilakukan 
dengan sangat mudah dan cepat. 


Bidang Penggunaan Lahan 
Inventarisasi penggunaan lahan pent- 
ing dilakukan untuk mengetahui apakah 
pemetaan lahan yang dilakukan oleh ak- 
tivitas manusia sesuai dengan potensi 
ataupun daya dukungnya. Penggunaan 
lahan yang sesuai memperoleh hasil 
yang baik, tetapi lambat laun hasil yang 
diperoleh akan menurun sejalan dengan 
menurunnya potensi dan daya dukung la- 
han tersebut. Integrasi teknologi pengin- 
deraan jauh merupakan salah satu ben- 
tuk yang potensial dalam penyusunan 
arahan fungsi penggunaan lahan. Dasar 
penggunaan lahan dapat dikembang- 
kan untuk berbagai kepentingan pene- 
litian, perencanaan, dan pengembangan 
wilayah. Contohnya penggunaan lahan 
untuk usaha pertanian atau budidaya 
permukiman. 


Bidang Pembuatan Peta 


Peta citra merupakan citra yang telah 
bereferensi geografis sehingga dapat 


dianggap sebagai peta. Informasi 
spasial yang disajikan dalam peta 
citra merupakan data raster yang 


bersumber dari hasil perekaman citra 


satelit sumber alam secara kontinu. 
Peta citra memberikan semua informasi 
yang terekam pada bumi tanpa adanya 
generalisasi. 


Bidang Meteorologi (Meteosat, 

Tiros, dan NOAA) 

Manfaat penginderaan jauh di bidang 

meteorologi sebagai berikut. 

1. Mengamati iklim suatu daerah melalui 
pengamatan tingkat perawanan dan 
kandungan air dalam udara. 

2. Membantu analisis cuaca dan 
peramalan/prediksi dengan cara 
menentukan daerah tekanan tinggi 
dan tekanan rendah serta daerah 
hujan badai dan siklon. 

3. Mengamati 
permukaan. 


sistem/pola angin 
4. Melakukan pemodelan meteorologi 
dan set data klimatologi. 


Bidang Oseanografi (SEASAT) 

Manfaat penginderaan jauh di bidang 

oseanografi (kelautan) sebagai berikut. 

1. Mengamati sifat fisis laut, seperti 
suhu permukaan, arus permukaan, 
dan salinitas sinar tampak (0-200 m). 

2. Mengamati pasang surut dan 
gelombang laut (tinggi, arah, dan 
frekwensi). 

3. Mencari lokasi upwelling, singking 
dan distribusi suhu permukaan. 

4. Melakukan studi perubahan pantai, 
erosi, dan sedimentasi (LANDSAT 
dan SPOT). 


Bidang Hidrologi (LANDSAT/ERS) 

Manfaat penginderaan jauh di bidang 

hidrologi sebagai berikut. 

1. Pemantauan daerah aliran sungai 
dan konservasi sungai. 

2. Pemetaan sungai dan studi 


sedimentasi sungai. 


g. Bidang Geofisika 


3. Pemantauan luas daerah intensitas 
banjir. 

Bumi Padat, 

Geologi, Geodesi, dan Lingkungan 

(LANDSAT, GEOSAT) 

Manfaat penginderaan jauh di bidang 

geofisika, geologi, dan geodesi sebagai 

berikut. 

1. Melakukan pemetaan permukaan, 
di samping pemotretan dengan 
pesawat terbang dan menggunakan 
aplikasi GIS. 

2. Menentukan struktur geologi dan 
macam batuan. 

3. Melakukan pemantauan daerah 
bencana (kebakaran), pemantauan 


aktivitas gunung berapi, dan 
pemantauan persebaran debu 
vulkanik. 


4. Melakukan pemantauan distribusi 
sumber daya alam, seperti hutan 


(lokasi, macam, kepadatan, dan 
perusakan), bahan tambang 
(uranium, emas, minyak bumi, dan 
batu bara). 


5. Melakukan pemantauan pencemaran 
laut dan lapisan minyak di laut. 

6. Melakukan pemantauan pencemaran 
udara dan pencemaran laut. (Dra. Sri 
Hartati Soenarmo MSP, 1993) 


. KEUNTUNGAN PENGGUNAAN 


PENGINDERAAN JAUH 


Baik diukur dari jumlah bidang 

penggunaan maupun frekuensinya, 

penggunaan penginderaan jauh pada 
saat ini meningkat dengan pesat. Hal ini 
disebabkan oleh faktor-faktor berikut: 

a. Citra menggambarkan objek, daerah, 
dan gejala di permukaan bumi 
dengan wujud dan letak objek yang 
mirip dengan wujud dan letaknya di 


SBMPTN 1 / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


permukaan bumi, relatif lengkap, 
meliput daerah yang luas, dan 
bersifat permanen. Wujud dan letak 
objek yang tergambar pada citra 
mirip dengan wujud dan letaknya di 
permukaan bumi. 

Dari jenis citra tertentu dapat 
ditimbulkan gambar tiga dimensi 
apabila pengamatannya dilakukan 
dengan alat steroskop. 

Gambar tersebut menguntungkan 
karena: 


1. Menyajikan model medan yang 


jelas. 

2. Menyajikan relief yang lebih jelas 
karena adanya pembesaran 
vertikal. 

3. Memungkinkan pengukuran 


beda tinggi untuk pembuatan 
kontur. 

4. Memungkinkan pengukuran 
lereng untuk menentukan kelas 
lahan atau konservasi lahan. 

Karakteristik objek yang tampak 

dapat diwujudkan dalam bentuk 

citra sehingga dimungkinkan 
pengenalan objeknya. Objek 
dapat dikenali berdasarkan beda 
suhunya. Kota yang direkam dengan 
citra inframerah termal tampak 
gelap pada malam hari, ini dapat 
diwujudkan bentuk citra yang cukup 
jelas. Selain itu, kebocoran pipa 
gas bawah tanah atau kebakaran 
tambang batu bara bawah tanah 
mudah dikenali pada citra inframerah 
termal. Objek tersebut tidak tampak 
oleh mata karena terletak di bawah 
tanah. Meskipun terlihat langsung 
oleh mata, air panas yang keluar 
dari industri tidak dapat dibedakan 
terhadap air lainnya dalam wujud 


SBMPTN 
1 08 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


yang sama. Air panas dapat dikenali 
dengan baik pada citra inframerah 
termal. 

Citra dapat dibuat secara cepat 
meskipun untuk daerah yang 
sulit dijelajahi secara langsung 
(terestrial). Hal ini dapat dibuktikan 
pada pemetaan daerah rawa, hutan, 
dan pegunungan. Kalau cuacanya 
baik, daerah tersebut dapat 
dipotret dengan citra secara cepat. 
Perekaman satu lembar foto udara 
meliput daerah seluas 132 km2 
dilakukan dalam waktu kurang dari 
satu detik, sedangkan perekaman 
citra LANDSAT yang meliputi daerah 
seluas 34.000 km2 dilakukan dalam 
waktu 25 detik. 

Merupakan satu-satunya cara untuk 
pemetaan daerah bencana karena 
tidak ada cara lain yang mampu 
memetakan daerah bencana seara 
cepat justru pada saat terjadi 
bencana, misalnya banjir, gempa 
bumi, gunung meletus, seperti 
letusan Gunung Galunggung tahun 
1982 yang terekam antara lain pada 
citra satelit Cuaca GMS dan NOAA. 
Citra satelit dibuat dengan periode 
ulang yang pendek, misalnya 16 hari 
bagi citra LANDSAT IV dan dalam 
dua kali tiap harinya bagi citra NOAA. 
Dengan demikian, citra merupakan 
alat yang baik sekali untuk memantau 
perubahan yang cepat, seperti 
pembukaan hutan, pemekaran kota, 
atau perubahan kualitas lingkungan. 


A. PENGERTIAN 


SISTEM INFORMASI GEOGRAFI 


SISTEM 
INFORMASI GEOGRAFI 

Sebagai suatu bentuk informasi, ketepa- 
tan dan ketelitian tergantung pada teknik 
dalam melaksanakan pengumpulan, 
peng-aturan, pengolahan, penyimpanan, 
serta pengkajian datanya. Oleh karena 
itu, guna memperoleh informasi yang te- 
pat dan akurat, maka semua komponen 
tersebut perlu dikembangkan secara ter- 
padu dalam suatu sistem yang dikenal 
dengan nama Sistem Informasi Geografi 
(SIG) atau Geography Information Sys- 
tem (GIS). 


Definisi Sistem Informasi Geografi (SIG): 
e SIG adalah alat yang bermanfaat 


untuk pengumpulan, penimbunan, 
pengambilan kembali data yang 
diinginkan, serta pengubahan 


dan penayangan data keruangan 
yang berasal dari kenyataan dunia 
(Burrough P.A, 1986). 

e SIG adalah sistem informasi yang 
mendasarkan pada kerja komputer 


yang mampu memasukkan, 
mengelola (memberi dan mengambil 
kembali) memanipulasi, dan 


menganalisis data serta memberi 
uraian (Aronoff S, 1989). 

e SIG adalah sistem yang bertugas 
mengumpulkan, memilih, mengatur, 
mengelola, dan menyimpan serta 
menyajikan data (informasi) atau 
segala sesuatu yang berkaitan 
dengan geografi. 


Secara garis besar kesemuanya hampir 
mempunyai pengertian yang sama. 
Dalam pengertian SIG tercermin adanya 
pemrosesan data keruangan dan SIG 
merupakan suatu sistem yang ditopang 
oleh perangkat lunak dan perangkat 
keras, dalam hal ini adalah komputer. 


Pemanfaatan komputer dalam 
pemrosesan data merupakan ciri 
adanya dinamisasi proses pemasukan, 
klasifikasi, analisis, dan hasil. Dinamisasi 
SIG memungkinkan adanya penerimaan 
dan pemrosesan data dalam jumlah 
besar pada waktu yang relatif singkat. 


. PENGGUNAAN SISTEM 


INFORMASI GEOGRAFI 


Sistem Informasi Geografi menyimpan 
data seperti apa adanya sesuai dengan 
skala aslinya. Perubahan pada data 
keruangan yang tersimpan dalam memori 
komputer juga secara cepat dapat 
dilakukan. Hal ini membuat informasi 
geografi tersebut relatif cukup dinamis 
dan mampu memberikan tawaran 
alternatif keputusan dengan cepat karena 
adanya kemampuan dalam memroses 
dan menganalisis data dengan tepat 
serta fleksibilitasnya dalam melakukan 
ber-bagai simulasi. 


SBMPTN 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Hubungan Peta dengan Sistem Informasi Geografi (SIG) 
Serta Kekurangan dan Kelebihannya 


PETA 


1. Mudah dibawa 1. Sangat efisien unk peta yang baik 
2. Mudah dipakai 2. Cepat unk Cek dan Update 
KELEBIHAN 3. Bentuk standart 3. Pemeliharaan data per unit rendah 
4. Umum 4. Data atribut dan peta mudah 
dimanipulasi dengan mudah 


5. Teknologi Biasa 5. Interaksi antara peta dan komputer 


1. Bahan tidak stabil 1. Biaya tinggi serta pemeliharaan 
terus menerus 

2. Biaya tinggi waktu updating | 2. biaya tinggi unk data awal 

3. Format yang ruwet 3. perlu keahlian khusus 


4. Memakan tempat 4. kompabilitas data masih sulit 
penyimpanan 

5. Susah untukk update data 5. output hard copy dalam skala peta 
(perlu waktu dan biaya) mahal 


C. SUMBER DATA DALAM SISTEM 
INFORMASI GEOGRAFI 


Sistem Informasi Geografi memerlukan 
data masukan agar dapat berfungsi dan 
memberikan informasi. 

Data tersebut dapat diperoleh dari tiga 

sumber, yaitu sebagai berikut. 

a. Data lapangan/terristris, yaitu 
pengumpulan data yang diperoleh 
langsung dari pengukuran lapangan. 
Misalnya pengukuran pH tanah, 
salinitas air, curah hujan suatu 
wilayah, dan sebagainya. 

b. Data peta, yaitu informasi yang 
terekam pada peta kertas atau film, 
kemudian dikonversikan ke dalam 
bentuk digital. Alat yang digunakan 
adalah Digitizer. Misalnya peta 
geologi, peta tanah, dan sebagainya. 
Apabila data sudah terekam 
dalam bentuk peta, kita tidak lagi 
memerlukan data lapangan, kecuali 
untuk pengecekan kebenarannya. 


SBMPTN 
1 1 0 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


C. 


Data citra penginderaan jauh, 
yaitu pengumpulan data berupa 
foto udara atau radar. Data dapat 
diinterpretasi terlebih dahulu sebelum 
dikonversikan ke dalam bentuk digital, 
sedangkan citra yang diperoleh 
dari satelit dalam bentuk digital 
dapat langsung digunakan setelah 
diadakan koreksi sebelumnya. 


D. PENGOLAHAN DATA DALAM 


SISTEM INFORMASI GEOGRAFI 
Pengolahan Data dalam Sistem Informa- 
si Geografi dapat dilaksanakan dengan 
dua cara, yaitu sebagai berikut. 


a. 


Cara manual (konvensional), yaitu 
pengolahan data melalui perhitungan- 
perhitungan dengan menggunakan 
alat bantu yang konvensional. 
Ketepatan dan ketelitian hasil yang 
diperoleh selain bergantung kepada 
ketepatan dan ketelitian data yang 
terkumpul, juga bergantung kepada 
keterampilan dan ketelitian orang 
yang mengolah data tersebut. 


b. Dengan menggunakan komputer, 
yaitu pengolahan data dapat 
diselesaikan lebih cepat dan 
ketelitian hasilnya juga lebih tinggi. 
Komputerisasi dalam SIG mempunyai 
beberapa keunggulan. 


1. Pengolahan data lebih mudah 


dan cepat. 

2. Jika terjadi kesalahan dalam 
memasukkan, data mudah di 
update. 


3. Jika membutuhkan data yang 
terdahulu, data yang dimaksud 
mudah dicari. 

4. Data lebih aman karena dapat 
dikunci dengan kode atau secara 
fisik. 

5. Penyimpanan data lebih hemat 
dan ringkas. 

Mudah dibawa atau dipindahkan. 

7. Relatif murah. 


ANEKA BENTUK DAN 


POTENSI MUKA BUMI 


A. FAKTOR PEMBENTUK MUKA 


BUMI DI DARATAN DAN LAUTAN 


Tenaga Endogen 

Tenaga Endogen adalah tenaga yang 
berasal dari dalam bumi. Tenaga ini pada 
umumnya memberikan berbagai bentuk 
relief kulit bumi dan bersifat membangun. 
Tenaga endogen dapat dibedakan 
menjadi tiga bagian. Pembagiannya 
adalah sebagai berikut. 


Tenaga Eksogen 

Tenaga eksogen adalah tenaga yang 
berasal dari luar bumi. Tenaga ini 
bersifat merusak dan mengikis kulit 


bumi, terutama pada bagian-bagian yang 
tinggi, tetapi sebaliknya tenaga eksogen 
mengisi bagian-bagian yang rendah. 
Faktor yang berperan sebagai tenaga 
eksogen adalah air, angin, organisme, 
sinar matahari, dan es. Tenaga eksogen 
bisa menyebabkan terjadinya pelapukan 
(weathering), erosi, denudasi, tanah 
longsor, dan tanah menjalar (soil creep). 
Jadi dengan adanya tenaga eksogen, 
litosfer mengalami kerusakan kemudian 
dibangun lagi oleh tenaga endogen, 
lalu dirusak lagi oleh tenaga eksogen, 
selanjutnya dibangun lagi oleh tenaga 
endogen, dan seterusnya. 


. TENAGA ENDOGEN 


Tektogenetik 


Tektogenetik adalah tenaga yang berasal 
dari dalam bumi yang menyebabkan ada- 
nya perubahan letak kedudukan lapisan 
kulit bumi, baik secara horizontal maupun 
vertikal. Gerakan tektogenetik dikenal 
dengan istilah dislokasi. Berdasarkan ke- 
cepatan gerak lurus dan luas daerahnya, 
pembagian gerakan tektogenetik adalah 
sebagai berikut. 

1. Gerakan epirogenetik 

Gerakan epirogenetik adalah gerakan 

yang mengakibatkan turun naiknya 

lapisan kulit bumi. Gerakan ini relatif 

lambat dan berlangsung agak lama di 

suatu daerah yang luas. Contohnya 

pembentukan kontinen atau benua. 

Tanda-tanda yang kelihatannya 

jelas dari gerak epirogenetik dapat 

dibedakan menjadi dua. 

1) Epirogenetik positif (perubahan 
permukaan laut positif) adalah 
gerak turunnya suatu daratan 
sehingga permukaan air laut 
kelihatan naik. 


SBMPTN 1 | 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Gerak Epirogenetik positif 
2) Epirogenetik negatif (peruba- 
han permukaan laut negatif) 
adalah gerak naiknya suatu 
daratan sehingga permukaan 

air laut kelihatan turun. 


Gerak Epirogenetik negatif 


2. Gerak orogenetik 


Gerak orogenetik adalah gerakan 
atau pergeseran lapisan kulit bumi 
yang relatif lebih cepat daripada 
gerakan epirogenetik serta meliputi 
daerah yang sempit. Gerak 
orogenetik menyebabkan adanya 
tekanan horizontal atau vertikal 
pada kulit bumi sehingga terjadilah 
peristiwa dislokasi, baik dalam 
bentuk lipatan maupun patahan. 
1) Lipatan (fold) 
Lipatan adalah suatu 
kenampakan yang diakibatkan 
oleh tekanan horizontal dan 
tekanan vertikal pada kulit bumi 
yang plastis. 
Lapisan yang melengkung 
membentuk lipatan yang besar, 
punggung lipatan atau antiklinal 
dan lembah lipatan atau 
sinklinal. Lembah sinklinal yang 
sangat luas disebut geosinklinal. 
Daerah ladang minyak bumi di 
Indonesia umumnya terletak 
pada daerah geosinklinal yang 


SBMPTN 
1 | ) seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


oleh J.H.F Umgrove disebut 
idiogeosinklinal. 

Adakalanya sebuah daerah 
lipatan terjadi dari beberapa 
antiklinal dan sinklinal. Deretan 
semacam itu masing-masing 
disebut antiklinorium dan 
sinklinorium. 


Lipatan (fo/d) terdiri atas berbagai 
bentuk, di antaranya sebagai 
berikut. 

(1) Lipatan tegak (symmetrical 
fold) terjadi karena pengaruh 
tenaga radial, kekuatannya 
sama atau seimbang dengan 
tenaga tangensial. 


N 


Lipatan miring (asymmetrical 
fold) terjadi karena arah 
tenaga horizontal tidak sama 
atau tenaga radial lebih kecil 
daripada tenaga tangensial. 


V 


Lipatan rebah (overturned 
fold) terjadi karena tenaga 
horizontal berasal dari satu 
arah. 


C 


Lipatan menutup (recumbent 
fold) terjadi karena hanya 
tenaga tangensial saja yang 
bekerja. 


Patahan (fault) 
Patahan adalah gejala retaknya 
kulit bumi yang tidak plastis 


akibat pengaruh tenaga 
horizontal dan tenaga vertikal. 
Daerah retakan seringkali 


mempunyai bagian-bagian yang 
terangkat atau tenggelam. Jadi, 
selalu mengalami perubahan 
dari keadaan semula, kadang 
bergeser dengan arah mendatar, 


bahkan mungkin setelah terjadi 
retakan, bagian-bagiannya tetap 
berada di tempatnya. 


Beberapa bentuk patahan 


b. Gunung Api (Vulkanisme) 


Vulkanisme merupakan salah satu gejala 
alam yang mencakup peristiwa yang 
berhubungan dengan naiknya magma 
(massa cair pijar) ke permukaan bumi 
melalui suatu rekahan dalam kerak bumi. 
Magma yang sudah keluar disebut lava. 


Gempa Bumi (Seisme) 

Terjadinya gempa bumi disebabkan 
oleh adanya pelepasan kekuatan yang 
berada dari dalam bumi, yaitu sentakan 
asli yang bersumber dari dalam bumi 
merambat melalui permukaan lalu 
menerobos permukaan kulit bumi karena 
keseimbangannya yang terganggu. 
Batuan kulit bumi menjadi bergeser 
sampai tercapainya keseimbangan 
kembali. Penyebab timbulnya gangguan 
keseimbangan itu di antaranya adalah 
karena tenaga dari dalam bumi, peristiwa 


vulkanisme, tektonisme, dan tanah 
runtuh. 
Menurut sebab terjadinya, gempa 


dibedakan menjadi tiga macam. 

1. Gempa vulkanis 
Gempa vulkanis adalah gempa yang 
terjadi akibat meletusnya gunung api. 
Apabila gunung api akan meletus, 
maka timbulah tekanan gas dari 
dalam. Tekanan ini menyebabkan 
terjadinya getaran yang kita sebut 
gempa bumi. 


Gempa vulkanis hanya terdapat 
di daerah gunung api yang akan, 
sedang, atau sesudah meletus. 
Bahaya gempa ini relatif kecil, tetapi 
sangat terasa di sekitarnya. 

Gempa tektonik 

Gempa tektonik disebabkan oleh 
gerak tektonik yang merupakan 
akibat dari gerak orogenetik. Daerah 
yang seringkali mengalami gempa 
tektonik adalah daerah pegunungan 
lipatan muda, yaitu rangkaian 
Pegunungan Mediterania dan Sirkum 
Pasifik. Bahaya gempa ini sangat 
besar sekali sebab akibat gempa 
yang timbul, tanah dapat mengalami 
retakan, terbalik bahkan dapat 
bergeser. 

Gempa runtuhan (terban) 

Gempa runtuhan dapat terjadi karena 
gugurnya atau runtuhnya tanah di 
daerah tambang yang berbentuk 
terowongan atau pegunungan kapur. 
Pada umumnya di pegunungan kapur 
terdapat gua yang disebabkan oleh 
korosi. Jika gua atau lubang tersebut 
runtuh, maka timbullah gempa bumi. 
Namun, bahaya yang ditimbulkan 
gempa bumi ini relatif kecil. 


C. BENTUK MUKA BUMI 
a. Bentuk Muka Bumi di Daratan 


1. 


Dataran rendah 

Dataran rendah merupakan suatu 
bentang alam tanpa banyak memiliki 
perbedaan ketinggian antara tempat 
yang satu dan tempat lainnya. 
Daerah ini mempunyai ketinggian 
mencapai 200 m di atas permukaan 
laut. Di Indonesia banyak kita jumpai 
wilayah dataran rendah yang terjadi 
dari hasil sedimentasi material 


SBMPTN 1 | 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


(tanah) yang dibawa oleh sungai- 
sungi ke muara. Oleh karena itu, 
daerah ini juga disebut dataran 
aluvial. Misalnya dataran aluvial di 
Sumatera bagian timur, Jawa bagian 
utara, Kalimantan Barat, Kalimantan 
Selatan, Kalimantan Timur serta 
Irian Jaya bagian barat dan utara. Di 
pulau-pulau lain juga terdapat aluvial, 
tetapi ukurannya sempit. Daerah 
dataran aluvial memiliki penduduk 
lebih padat jika dibandingkan dengan 
daerah pegunungan karena dataran 
aluvial biasanya merupakan daerah 
subur. 

Dataran tinggi 


Suatu daerah yang mempunyai 
ketinggian lebih tinggi dari daerah 
sekitarnya dan terbentuk dari lapisan- 
lapisan batuan yang horizontal 
disebut dataran tinggi (plato). Seperti 
halnya daerah pegunungan, sukar 
untuk menentukan batasan berapa 
ketinggian suatu daerah untuk dapat 
disebut plato. Dataran tinggi biasanya 
lebih rendah dari pegunungan yang 
mempunyai ketinggian sekitar 700 m. 
misalnya Dataran Tinggi Lembang, 
Dataran Tinggi Bandung, dan 
Dataran Tinggi Dieng. 

Pegunungan 

Jika gunung-gunung terdapat dalam 
suatu kelompok, maka bentang 
alam itu disebut pegunungan, 
misalnya Pegunungan Kapur Utara, 
Pegunungan Kendeng, Pegunungan 
Schwaner, Pegunungan Kapuas Hulu 
di Kalimantan, Pegunungan Alpen di 
Australia, dan Pegunungan Himalaya 
di India bagian utara yang berbatasan 
dengan RRC. 


SBMPTN 
1 | 4 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


b. Bentuk Muka Bumi di Lautan 
Permukaan dasar laut semula dianggap 
dalam keadaan datar dan tidak mempu- 
nyai bentuk, tetapi beberapa ilmu penge- 
tahuan lainnya telah membuktikan bahwa 
topografi dasar laut memiliki bentuk yang 
kompleks seperti daratan. Bentuk-bentuk 
muka bumi di dasar laut adalah sebagai 
berikut. 


1. 


Continental shelf (landas kontinen) 
adalah relief dasar laut paling tepi yang 
mengalami penurunan landai mulai 
dari pantai ke arah tengah lautan. 
Kemiringan ke arah laut umumnya 
kurang dari satu derajat. Beberapa 
lembah sungai continental shelf 
merupakan bukti bahwa suatu ketika 
continental shelf merupakan massa 
daratan yang kemudian tenggelam 
dan mempunyai kedalaman antara 
0-200 m. 

Continental slope (lereng benua) 
adalah relief dasar laut yang letaknya 
berbatasan dengan continental shelf, 
ke arah laut lerengnya menjadi curam 
membentuk continental shelf. Sudut 
kemiringan biasanya tidak lebih dari 
lima derajat dan Zona ini mencapai 
kedalaman antara 200-2.000 m. 


Deep sea plain adalah relief dasar 


laut yang letaknya berbatasan 
dengan continental slope. Relief 
di zona ini bentuknya bervariasi, 


mulai dari yang rata sampai yang 
berpegunungan atau berbentuk 
plato. Kadang-kadang juga terdapat 
puncak vulkanik yang muncul di atas 
permukaan laut. Daerah ini meliputi 
dua pertiga dari seluruh dasar laut 
dan terletak pada kedalaman antara 
2.000-3.000 m. 


4. The deeps adalah relief dasar 
laut yang paling dalam dan 
dikarakterisasikan dengan adanya 
palung yang mencapai kedalaman 
lebih dari 6.000 m. 


PERAIRAN DARAT DAN LAUT 


A. PERAIRAN DARAT 


a. Sungai 


D. PENGARUH BENTUK MUKA Sungai adalah bagian dari muka bumi 


BUMI TERHADAP KEHIDUPAN 


Kehidupan Di Dataran Rendah 
Penduduk di daerah pantai pada 
umumnya bekerja di laut sebagai nelayan, 
berdagang, dan sebagai petani garam 
karena letak wilayahnya dekat dengan 
laut dan pelabuhan. Di samping itu, 
banyak yang bekerja di sektor pertanian 
sebagai petani sawah dan tegalan. Di 
daerah pantai yang landai dijumpai 
adanya tambak udang dan bandeng. 


Kehidupan Di Dataran Tinggi 
Penduduk yang hidup di daerah yang 
berbentuk horizontal bekerja di sektor 
pertanian, di tegalan, perkebunan, 
dan kehutanan, sedangkan daerah 
stepa banyak diusahakan untuk sektor 
peternakan. 


Kehidupan Di Daerah Pegunungan 

Penduduk di daerah pegunungan 
umumnya bekerja di sektor perkebunan. 
Namun di daerah ini tidak semua 
tanaman dapat hidup. Makin tinggi 
suatu tempat, makin rendah suhu di 
daerah tersebut sehingga jenis usaha 
perkebunannya berupa pertanian 


hortikultura. perkebunan teh. kina. 


yang rendah atau miring berupa alur tem- 
pat air tawar mengalir, baik ke laut mau- 
pun ke sungai induknya. 
1. Jenis-jenis Sungai 

1) Berdasarkan sumber airnya 

e Sungai hujan adalah sungai 
yang airnya bersumber dari 
curah hujan atau mata air. 
Contohnya sungai-sungai 
yang terdapat di Pulau Jawa 
dan Nusa Tenggara. 

e Sungai gletser adalah sungai 
yang airnya bersumber dari 
pencairan es atau gletser. 

e Sungai campuran adalah 
sungai yang airnya 
bersumber dari pencairan es 
dan curah hujan atau mata 
air. Contohnya Sungai Digul 
dan Sungai Memberamo. 

2) Berdasarkan debit air atau 
keadaan airnya 
e Sungai permanen adalah 
sungai yang airnya relatif 
tetap besar sepanjang tahun. 
Contohnya Sungai Kapuas, 


Sungai Mahakam, Sungai 
Batanghari, Sungai Musi, 
Sungai Indragiri, dan Sungai 
Barito. 

e Sungai periodik adalah 
sungai yang pada musim 
hujan airnya banyak, 
sedangkan pada musim 
kemarau airnya sedikit. 


SBMPTN 1 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Contohnya Sungai Brantas, 
Sungai Bengawan Solo dan 
Sungai Opak. 

e Sungai  episodik adalah 
sungai yang pada musim 
kemarau airnya menjadi 
kering, sedangkan pada 
musim hujan airnya banyak 
(Sungai Intern Mitten). 
Contohnya, Loku Kalada di 
Pulau Sumba (loku = sungai). 

e Sungai ephemeral adalah 
sungai yang airnya hanya 
terdapat pada waktu musim 
hujan. 

Berdasarkan asal kejadian atau 

genesanya 


e Sungai konsekuen 
(consequent valley) adalah 
sungai yang mengalir 


mengikuti arah lereng awal 
(initial slope). 

e Sungai subsekuen 
(subseguent valley atau 
strike valley) adalah sungai 
yang mengalir mengikuti 
arah batuan. 

e Sungai obsekuen (obseguent 
valley) adalah sungai yang 
mengalir berlawanan arah 
denga sungai konsekuen 
atau dengan DIP (kemiringan 
lapisan batuan) dan sungi 
ini bermuara di sungai 
subsekuen. 


e Sungai resekuen (resequent 
valley) adalah sungai yang 


mengalir mengikuti arah 
DIP dan bermuara di sungai 
subsekuen. 


e Sungai insekuen (inseguent 
valley) adalah sungai 


SBMPTN 
1 | 6 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


4) 


yang mengalir tanpa ada 
pengawasan oleh litologi 
ataupun struktur geologinya. 

Berdasarkan struktur geologinya 

Berdasarkan struktur geologinya 

sungai ini dapat dimasukkan ke 

dalam klasifikasi genetiknya. 

e Sungai anteseden 
adalah sungai yang tetap 
mempertahankan arahnya 
walaupun terdapat struktur 
geologi yang melintang. 
Hal ini disebabkan oleh 
kekuatan erosi yang lebih 
cepat daripada kecepatan 
pengangkatannya. 

e Sungai epigenesa/ 
superposed adalah sungai 
yang melintang dengan 
struktur dan proses yang 
dibimbing oleh lapisan 
batuan yang menutupi 
formasi (struktur). 


2. Pola aliran sungai 


Sungai yang terdapat di muka bumi 
akan menyusun pola tertentu yang 


disebut dengan pola aliran. 
aliran 


Pola 


sangat dipengaruhi oleh 


kondisi geologi yang dilalui ataupun 
struktur geomorfologinya. Pola aliran 
sungai yang ada dan sering dijumpai 
antara lain sebagai berikut. 


1) 


Pola aliran radial atau menjari 
Pola aliran radial atau menjari 
adalah pola aliran sungai yang 
menyebar dari suatu puncak ke 
arah lereng-lereng lembahnya. 
Pola aliran menjari ada dua 
macam, yaitu pola aliran radial 
sentrifugal dan radial sentripetal. 
Pola aliran dendritik 


Pola aliran dendritik adalah pola 
aliran tidak teratur yang terdapat 


di daerah dataran atau dataran 
pantai. Pola aliran ini dapat juga 
dijumpai di daerah plato. 

3) Pola aliran trellis 
Pola aliran trellis adalah pola 
aliran yang relatif sejajar dengan 
anak sungai yang bermuara ke 
sungai utama dan bentuknya 
menyirip seperti daun atau trellis. 
Aliran sungai ini terdapat pada 
pegunungan lipatan. 

4) Pola aliran rectangular 
Pola aliran rectangular adalah 
pola aliran yang membentuk 
sudut siku-siku mendekati 90 
derajat. Pola aliran ini terdapat 
pada daerah patahan. 

5) Pola aliran anular 
Pola aliran anular adalah pola 
aliran yang pada mulanya radial 
sentrifugal kemudian timbul 
sungai subsekuen yang sejajar 
dengan kontur sungai obsekuen 
dan resekuen. Pola aliran anular 
terdapat pada daerah dome 
stadium dewasa. 

6) Pola aliran pennate atau pinnate 
Pola aliran pennate atau pinnate 
adalah pola aliran dimana muara- 
muara anak sungai membentuk 
sudut lancip. Pola aliran sungai 
ini biasanya ditemukan di daerah 
yang memiliki kemiringan lereng 
yang curam. 


b. Rawa 


Rawa adalah daerah dataran rendah 
yang tergenang air, baik berasal dari 
air hujan, air tanah maupun aliran air 
permukaan yang mengumpul. 

Berdasarkan keadaan topografi di 
Indonesia yang sangat bervariasi dan 
dipengaruhi oleh kondisi iklim yang 


bervariasi pula, maka banyak ditemukan 
adanya rawa. Sebagian besar rawa-rawa 
yang tersebar di Indonesia terpengaruh 
oleh pasang naik dan pasang surut 
air sungai yang terdekat sehingga air 
rawa itu bergerak serta berganti, tetapi 
ada juga air rawa yang menggenang 
sepanjang waktu. Air rawa yang selalu 
tergenang Umumnya asam sekali 
sehingga kehidupan seperti ikan dan 
tumbuhan rawa sangat sedikit sekali 
bahkan tidak ada. 
1. Ciri-ciri daerah rawa 

Ciri-ciri daerah rawa antara lain: 

e rasa airnya asam 

e warna airnya merah 

e kurang baik 

tanaman 


untuk mengairi 


e pada bagian dasar rawa banyak 

terdapat gambut 
2. Macam-macam rawa 

Macam-macam rawa antara lain: 

e Rawa yang airnya tidak 
mengalami pergantian (airnya 
tidak mengalir), cirinya antara lain 
adalah airnya asam, berwarna 
merah sehingga tidak dapat 
dijadikan air minum, tidak ada 
organisme yang dapat hidup, 
dan sukar untuk dimanfaatkan. 

e Rawa yang dipengaruhi oleh 
aliran air (letaknya dekat 
sungai) memiliki air yang selalu 
mengalami pergantian karena 
adanya pasang surut sehingga 
sering disebut rawa pasang 
surut. Contoh daerah rawa di 
Indonesia, yaitu Sumatera bagian 
timur dan Kalimantan Selatan. 

3. Manfaat rawa 

Manfaat rawa bagi kehidupan antara 

lain: 


SBMPTN 1 | / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


e tumbuhan rawa dapat 
dimanfaatkan sebagai biogas 
(eceng gondok) 


e lahan perikanan darat 
e objek wisata 


4. Menjaga kelestarian rawa 


Cara-cara mempertahankan 
kelestarian rawa antara lain:. 
e Tidak membuang limbah 


sembarangan, baik limbah 
sampah maupun limbah pabrik. 

e Tidak menebangi tumbuhan rawa 
karena akan mengakibatkan 
terjadinya bahaya erosi laut. 


3) Lautregressi 
Laut regressi adalah laut yang 
menyempit, terjadi pada zaman 
es karena penurunan permukaan 
air laut (akibatnya temperatur di 
muka bumi turun + 4 - 5*C). 
Menurut letaknya 
Menurut letaknya laut dapat 
dibedakan menjadi sebagai berikut. 
1) Lauttepi 
Laut tepi adalah laut yang 
terletak di tepi benua seakan- 
akan terpisah oleh deretan pulau 
atau jazirah. Contohnya Laut 
Cina Selatan yang dipisahkan 


oleh Kepulauan Indonesia dan 
Kepulauan Filipina. 


B. PERAIRAN LAUT 
a. Jenis-Jenis Laut 
2) Laut pertengahan 


1. Menurut proses terjadinya 


Menurut proses terjadinya, laut 

dibedakan menjadi sebagai berikut. 

1) Laut transgressi 
Laut transgressi adalah laut yang 
terjadi karena adanya genangan 
air laut terhadap daratan sebagai 
akibat kenaikan permukaan air 
laut + 60 — 70 meter pada waktu 
berakhirnya zaman es. Hal itulah 
yang mengakibatkan daerah 
dataran rendah Indonesia bagian 
barat dan Indonesia bagian timur 
yang semula daratan berubah 
menjadi laut dangkal. Contohnya 
Laut Jawa, Laut Cina Selatan, 
dan Laut Arafuru. 

2) Laut ingressi 
Laut ingressi adalah laut dalam 
yang terjadi karena dasar laut 
mengalami gerak menurun 
atau turunnya tanah di dasar 
laut (tanah patah). Contohnya 
Laut Banda, Laut Flores, Laut 
Sulawesi dan Laut Maluku. 


SBMPTN 
1 | 8 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Laut pertengahan adalah laut 
yang terletak di antara benua- 
benua. Contohnya Laut Tengah 
(Laut Mediterania) di antara 
Benua Eropa, Benua Afrika, dan 
Benua Asia, Laut Es Utara di 
antara Benua Asia dan Benua 
Amerika, dan laut-laut yang ada 
di Indonesia. 
3) Laut pedalaman 


Laut pedalaman adalah laut yang 
terletak di tengah-tengah benua 
atau dikelilingi oleh daratan. 
Contohnya, Laut Kaspia, Laut 
Hitam, dan Laut Mati. 
Menurut kedalamannya 
Menurut kedalamannya, laut 
digolongkan menjadi sebagai berikut. 
1) Zona littoral 
Zona littoral atau zona pesisir 
adalah laut yang terletak antara 
garis pasang dan garis surut. 
Jadi, kedalamannya O meter. 


Pada zona ini tampak ada 
beberapa jenis binatang tetapi 


Samudera juga disebut lautan. 
Contohnya Samudera Pasifik dengan 


bukan ikan, misalnya undur- luas 165 juta km?, Samudera Atlantik 
undur dan jingking (kepiting dengan luas 82 juta km? Samudera 
darat). Hindia dengan luas 72,5 juta km? 


2) Zona neritis 
Zona neritis (Yupotik) adalah laut 


dan Samudera Arktik (Kutub Utara) 
dengan luas 14 juta km? 


yang terletak pada kedalaman 0 Laut 
m - isobath 200 m. Contohnya Laut adalah perairan yang terletak 
Laut Jawa, Laut Natuna, Selat di antara pulau-pulau (bagian 


Malaka, dan Laut Arafuru. 

3) Zona bathyal 
Zona bathyal adalah laut yang 
terletak pada kedalaman atau 
isobath 200 m — 1.000 m. Secara 
geologi merupakan batas antara 
daratan dan perairan 

4) Zona abyssal 
Zona abyssal adalah laut yang 
terletak pada kedalaman atau 
isobath lebih dari 1.000 m sampai 
isobath 6.000 m. 


b. Kedalaman Air Laut 


Mengukur kedalaman laut dapat dilaku- 
kan dengan cara sebagai berikut. 


permukaan bumi yang tertutup oleh 
air yang mempunyai kadar garam 
cukup tinggi), Contohnya Laut 
Tengah (Laut Mediterania), Laut 
Kaspia, Laut Jawa dan Laut Merah. 

Teluk 

Teluk adalah bagian laut yang 
menjorok (masuk) ke daratan. 
Contohnya Teluk Benggala, Teluk 
Meksiko, Teluk Jakarta, dan Teluk 
Tapanuli. 

Selat 

Selat adalah laut yang relatif sempit 
dan terletak di antara dua pulau. 
Contohnya Selat Gibraltar, Selat 
Karimata, Selat Sunda, Selat Malaka, 


1. Draadioding dan Selat Lombok. 
Draadloding adalah cara pengukuran T 
kedalaman air laut dengan orasan 
mendaunakan bandul timah hitam Terusan adalah laut yang digali atau 
gg | dikeruk dan menghubungkan daratan 
2. Echoloding (gema duga) 


Cara kerja echoloding adalah 
berdasarkan prinsip perambatan dan 
pemantulan bunyi dalam air. 


dengan lautan untuk pelayaran. 
Contohnya Terusan Panama, dan 
Terusan Suez. 


c. Pembagian Laut dan Hubungannya 
dengan Daratan 
Pembagian laut dan hubungannya den- 
gan daratan dapat digolongkan sebagai 
berikut. 
1. Samudera 


d. Gerakan Air Laut 
Arus laut adalah gerakan air laut secara 
horizontal dan vertikal yang disertai per- 
pindahan massa air dengan peredaran 
yang tetap dan teratur. 
1. Faktor-faktor yang menyebabkan 


Samudera adalah laut yang sangat terjadinya arus laut 


luas dan terletak di antara benua. 


SBMPTN 1 | 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


1) Arus laut karena angin yang 
tetap arahnya 


2) Arus laut karena perbedaan 
kadar garam 

3) Arus laut karena perbedaan 
temperatur 

4) Arus laut karena perbedaan 


pasang naik dan pasang suru 
Gelombang laut 


Gelombang laut adalah gerak naik 
turunnya air laut yang tidak disertai 
dengan perpindahan massa airnya. 
Gelombang laut dapat terjadi karena 


1) Angin 


Gelombang ini terjadi akibat 
adanya gerakan air laut di 
permukaan sehingga arah 


gelombang sesuai dengan arah 
angin. Tinggi rendah gelombang 
tergantung kecepatan angin. 
2) Gempa bumi 

Gelombang ini terjadi bila ada 
getaran kulit bumi di dasar 
laut sehingga mengakibatkan 
dislokasi vertikal pada dasar laut. 


e. Pemanfaatan Sumber Mineral dan 
Organisme bagi Kehidupan 


Sumber Mineral Dan Pemanfaatannya 


1. 


Minyak Bumi 
Berdasarkan hasil penelitian 
ahli geologi khususnya tentang 


persebaran minyak bumi, ternyata 
banyak sumur atau cekungan minyak 
bumi yang tersebar di dasar laut 
(lepas pantai). 


Batu kapur atau gamping 


Batu kapur dan batu karang 
tersebar pada laut dangkal. Atas 
dasar tersebut ternyata secara 


SBMPTN 
1 20 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


f. Perairan 


geologis Indonesia banyak memiliki 
laut dangkal maka praktis banyak 
terdapat batu kapur. Contohnya di 
Gunung Kidul, Wonosari (Daerah 
Istimewa Yogyakarta) merupakan 
bekas laut yang terangkat, serta pada 
laut-laut dangkal lainnya. Batu kapur 
mempunyai peranan penting, yaitu 
untuk bahan bangunan, alat tulis, 
industri gelas, dan industri semen. 
Fosfat 

Terumbu karang mempunyai peranan 
penting atau nilai ekonomi yang 
tinggi karena merupakan tempat 
hidup jenis-jenis ikan, udang, alga, 
teripang, kerang dan mutiara. Dengan 
kehidupan ini, secara alami akan 
mengalami siklus biologi maka sisa- 
sisa kehidupan itu akan merupakan 
bahan fosfat yang berguna sebagai 
bahan dasar industri pupuk. 


Wilayah Laut, Landas 


Kontinen, dan Zee 


1. 


Laut Nusantara 

Laut Nusantara adalah laut yang 
berada di antara pulau yang dibatasi 
oleh garis dasar pulau tersebut. 

Laut Wilayah 


Laut wilayah (laut teritorial) adalah 
lajur laut (maritime belt) yang 
lebarnya 12 mil laut dan dibatasi 
pada sebelah dalam oleh garis dasar 
(garis pangkal = baseline) dan di 
sebelah luarnya oleh garis luar (outer 
limit) yang ditarik sejajar dengan 
garis pangkal itu 

Landas Kontinen 

Landas Kontinen adalah dasar 
laut dan tanah di bawahnya di luar 
perairan wilayah Republik Indonesia 
sebagaimana diatur dalam Undang- 
Undang Nomor 4 Pp. Tahun 1960 


sampai kedalaman 200 meter atau 
lebih, di mana masih mungkin 
diselenggarakan eksplorasi dan 
ekploitasi kekayaan alam. 
d. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 
Indonesia adalah jalur luar yang 
berbatasan dengan laut wilayah 
Indonesia sebagaimana ditetapkan 
berdasarkan undang-undang yang 
berlaku tentang Perairan Indonesia 
yang meliputi dasar laut, tanah di 
bawahnya, dan air di atasnya dengan 
batas terluas 200 mil laut diukur dari 
garis pangkal laut wilayah Indonesia. 


CUACA DAN IKLIM 


A. ATMOSFER 
Udara merupakan benda yang tidak 
berwarna, tidak berbau, tidak dapat 
dirasakan, dan tidak dapat pula 


diraba, kecuali jika bergerak sebagai 
angin. Udara mudah bergerak, dapat 
ditekan, dapat berkembang, dan dapat 
pula menghasilkan gelombang yang 
bertekanan serta merupakan benda 
yang transparan dalam beberapa bentuk 
radiasi. 

Atsmosfer disusun oleh berbagai gas, 
di antaranya + 78% nitrogen (N2), 
21% oksigen (O2) 0,03% karbon 
dioksida (CO2), dan uap air (H20) yang 
menempati 99,997% volume atsmosfer 
pada ketinggian sampai 90 km. Gas- 
gas dalam atsmosfer bercampur dengan 
perbandingan konstan paling sedikit 
pada ketinggian sampai 50 km. Lapisan- 
lapisan atsmosfer adalah sebagai berikut. 


a. Troposfer 


Troposfer merupakan lapisan udara paling 
bawah yang memiliki ketebalan berbeda- 
beda. Di khatulistiwa ketebalannya + 
16 km, di daerah sedang 11 km, dan di 
daerah kutub 8 km. 

Pada lapisan ini terjadi angin, awan, 
hujan, dan konveksi yang mempunyai 
kepentingan langsung bagi manusia 
dan lingkungannya. Sifat khas troposfer 
adalah menurunnya temperatur secara 
teratur sesuai dengan tinggi tempat 
mencapai -57°C hingga -62”C. pengaruh 
terbesar bagi manusia dan kehidupan 
yang lain berasal dari lapisan troposfer. 
Pada lapisan itulah cuaca selalu berubah. 


Stratosfer 

Stratosfer adalah lapisan udara di atas 
troposfer yang menunjukan perubahan 
temperatur yang kecil ke arah vertikal. 
Lapisan ini berada pada ketinggian 
15 — 55 km dan merupakan daerah 
konsentrasi ozon dengan konsentrasi 
terbesar pada ketinggian 22 km. 
Lapisan ozon berfungsi sebagai proteksi 
(pelindung) bagi troposfer dan makhluk 
hidup di permukaan bumi dari radiasi 
sinar Ultraviolet matahari. Penipisan 
lapisan ozon seperti yang terjadi dewasa 
ini dapat mengubah iklim dan selanjutnya 
mempengaruhi kehidupan di permukaan 
bumi. Antara troposfer dan stratosfer 
terdapat lapisan peralihan yang disebut 
tropopause. 


Mesosfer 

Mesosfer adalah lapisan udara di atas 
stratosfer. Temperatur di lapisan ini mula- 
mula naik kemudian turun dan mencapai 
minimum mendekati lapisan mesopause. 
Lapisan ini berada pada ketinggian 50 
km—80 km. Pada lapisan ini sebagian 
meteor terbakar dan terurai. Antara 


SBMPTN 1 21 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


stratosfer dan mesosfer terdapat lapisan 
stratopause. 


Termosfer 

Termosfer adalah lapisan udara di atas 
mesosfer. Pada lapisan ini temperatur 
naik lagi sampai 1010*C pada ketinggian 
yang belum pasti. Lapisan bagian bawah 
dari lapisan termosfer disebut ionosfer. 
Pada ketinggian 75-375 km, gas-gas 
mengalami ionisasi dan lapisan ini juga 
berperan dalam persebaran gelombang 
radio. Antara mesosfer dan termosfer 
terdapat lapisan mesopause. 


. PENGERTIAN CUACA DAN IKLIM 


SERTA UNSUR-UNSURNYA 
Cuaca adalah keadaan udara pada suatu 
daerah yang sempit dalam waktu yang 
relatif singkat, sedangkan iklim adalah 
rata-rata kedaan cuaca pada daerah 
yang lebih luas dan dalam waktu yang 
cukup lama. 

Unsur utama cuaca ialah suhu udara, 
radiasi, tekanan udara, kelembaban 
udara, angin, dan curah hujan. 

Iklim merupakan kelanjutan hasil 
pencatatan unsur cuaca dari hari ke 
hari dalam waktu yang lama sehingga 
merupakan rata-rata dari unsur cuaca. 
Unsur-unsur iklim sama dengan unsur- 
unsur cuaca, yaitu suhu udara, radiasi, 
tekanan udara, kelembaban udara, 
angin, curah hujan, intensitas penyinaran 
matahari, keadaan awan, embun, dan 
petir. Usur-unsur iklim adalah unsur-unsur 
cuaca yang telah dirata-ratakan dalam 
waktu yang lama. Oleh karena itu, unsur 
iklim bersifat stabil, tidak seperti unsur 
cuaca yang selalu berubah. Perubahan 
iklim berlangsung dalam periode yang 
lama dan meliputi areal yang sangat 
luas bahkan seluruh permukaan bumi. 
Beberapa unsur cuaca sebagai berikut. 


SBMPTN 
1 22 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


a. Suhu Udara 


Permukaan bumi merupakan awal 
penerima panas matahari. Udara yang 
dilaluinya hampir tidak menangkap panas 
tersebut. Lapisan atsmosfer yang paling 
bawah pertama kali mendapat panas dari 
permukaan bumi melalui persentuhan 
(kontak) bumi dengan udara. Panas 
dirambatkan secara berangsur dari 
lapisan atsmosfer palng bawah ke 
lapisan di atasnya. Itulah sebabnya 
lapisan atsmosfer paling bawah lebih 
panas daripada lapisan atsmosfer yang 
lebih tinggi. Banyaknya panas matahari 
yang diterima permukaan bumi terutama 
dipengaruhi oleh: 

e lamanya waktu penyinaran matahari 
e sudut datang sinar matahari 

e keadaan awan 

e keadaan permukaan bumi 

Matahari sangat penting sebagai sumber 
energi pada bumi. Pancaran energi 
yang datang dalam bentuk gelombang 
elektromagnetik. Besarnya radiasi 
tergantung pada suhu atau temperatur. 
Makin tinggi temperatur, makin hebat 
radiasi dan makin pendek gelombang 
elektromagnetiknya. Radiasi matahari 
bergelombang pendek, sedangkan 
radiasi bumi bergelombang panjang 
karena energi matahari diserap oleh bumi 
dan diteruskan (dipancarkan) kembali 
menjadi radiasi yang bergelombang 
panjang. 


Tekanan Udara 

Tekanan udara adalah tekanan yang 
disebabkan oleh keadaan udara pada 
setiap bidang datar pada permukaan bumi 
seluas 1 cm2 sampai batas atsmosfer. 


Kelembaban Udara 

Kelembaban udara atau kelengasan atau 
kebasahan udara adalah kandungan uap 
air yang ada dalam udara. 


1. Kelembaban udara ada 2 macam 
Kelembaban mutlak atau absolut 
adalah jumlah uap air yang terdapat 
dalam udara dinyatakan dengan 
gram uap air setiap m3 udara. 

2. Kelembaban relatif atau nisbi 
Perbandingan jumlah uap air 
dalam udara dengan jumlah uap air 
maksimum yang dikandung udara 
pada suhu yang sama (dinyatakan 
dalam Yo). 


d. Awan 


Terjadinya awan apabila uap air di udara 
temperaturnya mengalami penurunan 
hingga mencapai titik kondensasi. Awan 
dibedakan menjadi beberapa golongan, 
yaitu: 
1. Cirrus tergolong awan tinggi dengan 
ketinggian > 6.000 m. 
e Cirrus (ci) 
e Cirrostratus (cs) 
e Cirrocumulus (cc) 
2. Alto tergolong awan sedang dengan 
ketinggian antara 2.000 — 6.000. 
e — Altocumulus 
e Altostratus 
3. Strato tergolong awan rendah dengan 
ketinggian « 2.000 m. 
e Nimbostratus 
e Stratus 
e Stratocumulus 


4. Awan yang terjadi akibat udara naik 
pada ketinggian 500—15.000 m. 


e Cumulus (cu) 
e Cumulunimbus (cb) 


. POLA GERAKAN UDARA 


Udara bersifat diaterman, artinya 
melewatkan panas. Jadi, udara tidak 
langsung dipanaskan oleh matahari 
sebab sinar matahari bergelombang 


pendek dan tidak dapat ditangkap oleh 
udara. Setelah sampai di bumi, sinar 
matahari dipancarkan kembali dalam 
bentuk gelombang panjang. 

Cara bumi memanasi lapisan udara 
dapat dilakukan dengan beberapa cara 
sebagai berikut. 


Konveksi 

Lapisan udara yang bersentuhan dengan 
permukaan bumi akan menjadi panas 
sehingga tekanannya menjadi rendah. 
Kemudian udara panas ini terdorong ke 
atas oleh udara dingin di sekitarnya maka 
terjadilah pemindahan udara arah vertikal 
(tegak) yang disebut konveksi. Jika arus 
konveksi sangat kuat maka penerbangan 
pesawat udara dapat terganggu. Arus 
konveksi dapat membantu petani 
dalam bercocok tanam karena gerakan 
udara ini dirasakan sebagai angin serta 
berpengaruh pada proses terjadinya 
hujan. 


. Adveksi 


Adveksi adalah gerakan udara secara 
horizontal atau perpindahan udara 
arah mendatar. Gerakan udara ini pada 
kehidupan sehari-hari dapat membantu 
nelayan utuk melaut menangkap ikan 
atau pulang dari menangkap ikan karena 
gerakan udara ini dapat menimbulkan 
proses terjadinya angin darat dan angin 
laut. 


Turbulensi 


Turbulensi adalah gerakan udara yang 
tidak teratur atau berputar-putar. Hal ini 
disebabkan oleh adanya kota, hutan, 
bukit ataupun gunung. Gerakan udara 
ini dapat menyebabkan perubahan 
cuaca secara cepat serta dapat juga 
mengganggu jalannya pesawat udara. 


SBMPTN 1 ) 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


D. POLA CURAH HUJAN DAN 


ANGIN 


Curah Hujan 
Hujan merupakan salah satu unsur iklim 
yang sulit diramalkan. Baik jatuh maupun 
jumlahnya, hujan merupakan hasil akhir 
dari faktor-faktor kelembaban udara, 
topografi, arah dan kecepatan angin, 
serta suhu dan arah hadapan lereng. 
Hujan berasal dari uap air yang men- 
galami pembekuan atau proses konden- 
sasi. Titik air melayang di udara dan ber- 
kumpul hingga menjadi awan. Kumpulan 
awan yang bertambah besar dan bertam- 
bah berat akan jatuh ke permukaan bumi 
sebagai hujan. 
Menurut terjadinya hujan dapat 
diklasifikasikan menjadi sebagai berikut. 
1. Hujan konveksi 
Hujan konveksi atau hujan zenith 
terjadi karena udara panas dari 
permukaan bumi membubung ke 
atas dan berkembang menjadi dingin 
karena suhu rendah, kemudian uap 
air mencapai titik kondensasi yang 
memungkinkan terjadi hujan. Hujan 
konveksi pada umumnya cukup 
hebat. 
2. Hujan orografis 
Hujan orografis atau hujan naik 
pegunungan terjadi karena udara 
yang bergerak secara horizontal naik 
terhalang pegunungan, atau hujan 
yang terjadi di daerah pegunungan. 
Hujan orografis biasanya cukup 
lebat. 
3. Hujan frontal 
Hujan frontal terjadi dari awan yang 
terbentuk karena adanya pertemuan 
massa udara yang panas dan yang 
dingin. Hujan ini biasanya tidak lebat 
dan banyak terjadi di daerah lintang 


SBMPTN 
1 24 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


pertengahan. Hujan frontal jarang 
terjadi di daerah tropis karena massa 
udara di daerah ini mempunyai 
temperatur yang hampir sama. 


b. Angin 


Angin adalah gerakan udara di atas 

permukaan bumi yang bergerak dengan 

arah horizontal. Nama angin dibuat 

berdasarkan arah dari mana angin itu 

bertiup. Kecepatan angin makin besar 

jika perbedaan tekanan udara makin 

besar. 

Macam-macam angin dapat digolongkan 

sebagai berikut. 

1. Angin darat dan angin laut 
Sebagai akibat dari perbedaan suhu 
antara permukaan bumi dan daratan 
dalam waktu 24 jam, timbulah 
peredaran angin yang berubah-ubah 
arah antara siang dan malam hari. 
Pada siang hari, temperatur daratan 
besar sehingga tekanan udaranya 
lebih kecil dari lautan akibatnya 
terjadi pergerakan udara dari lau ke 
darat yang disebut angin laut. Angin 
laut berembus pada pukul 13.00 — 
14.00. 
Pada malam hari temperatur daratan 
lebih dingin sehingga tekanan udara 
lebih besar dan udara bergerak dari 
darat ke laut sehingga disebut angin 
darat. Peredaran angin laut dan 
angin darat biasanya tidak lebih dari 
2 — 30 km ke darat. 

2. Angin lembah dan angin gunung 


pada siang hari pemanasan 
udara bergerak ke atas sepanjang 
lereng lembah. Akibat perbedaan 
temperatur maka tekanan udara 
juga berbeda sehingga terjadi aliran 
udara dari lembah ke gunung yang 
disebut angin lembah. Jadi, angin 


lembah terjadi karena perbedaan 
luas lereng gunung dan lembah 
sehingga terdapat perbedaan jumlah 
panas yang diterima pada satu 
satuan waktu. Sebaliknya, pada 
malam hari arah angin menuju dasar 
lembah melalui sisi lembah. Apabila 
cuaca cerah, muka bumi menjadi 
dingin dan udara pun menjadi dingin 
pula. Kadang-kadang sampai air pun 
menjadi beku sehingga menimbulkan 
kerusakan pada tanaman. Biasanya 
angin gunung bertiup pada malam 
hari karena perbedaan ketinggian 
sehingga puncak gunung relatif lebih 
dingin. 
3. Angin terjun 
Angin terjun adalah angin yang 
turun dari dataran tinggi ke daerah 
sekitarnya yang lebih rendah dan 
mendapatkan pemanasan secara 
dinamis. Bersamaan dengan itu, 
kelembaban nisbi turun dengan 
cepat sehingga udara yang 
mencapai dataran yang lebih rendah 
merupakan udara yang kering dan 
panas 
4. Angin musim (angin muson) 

Perbedaan pemanasan antara 
daratan dan lautan dalam skala yang 
lebih besar terjadi antara benua dan 
samudera. Sistem angin yang terjadi 
demikian dinamakan angin musim 
(angin muson). 


E. KAITAN LETAK DENGAN CUACA 


DAN IKLIM 


Klasifikasi Iklim 

1. Iklim matahari 

Pembagian iklim matahari didasarkan 
pada banyak sedikitnya sinar matahari 
atau berdasarkan letak dan kedudukan 
matahari terhadap permukaan bumi. 


Kedudukan matahari dalam setahun 

sebagai berikut. 

e matahari beredar pada garis 
khatulistiwa (garis lintang 0”) tanggal 
21 Maret 

e matahari beredar pada garis balik 
utara (23,5°LU) tanggal 21 Juni 

e matahari beredar pada garis 
khatulistiwa (garis lintang 0*) tanggal 
23 September 

e matahari beredar pada garis balik 
selatan (23,5*LS) tanggal 22 
Desember. 

Berdasarkan peredaran matahari serta 

kedudukan matahari dalam satu tahun 

maka daerah iklim di muka bumi dibagi 

menjadi 4 daerah iklim, yaitu : 

e daerah iklim tropis terletak antara 
23,5*LU sampai 23,5°LS 

e daerah iklim subtropis terletak antara 
23,5°LU sampai 40°LU dan 23,5°LS 
sampai 40°LS 

e daerah iklim sedang terletak antara 
40*LU sampai 66,5°LU dan 40°LS 
sampai 66,5*LS 

e daerah iklim kutub terletak antara 
66,5*LU sampai 90*LU dan 66,5*LS 
sampai 90°LS. 

2. Iklim fisis 

Klasifikasi iklim fisis didasarkan atas 

permukaan bumi (daratan dan lautan), 

relief (tinggi rendah permukaan bumi), 

angin, dan arus laut. 


Pengaruh Unsur Cuaca dan Iklim 
Terhadap Kehidupan 

Pengaruh iklim terhadap kehidupan 
sangat besar. Namun, hal ini bukan 
menandakan bahwa iklim mendominasi 
produktivitas kegiatan manusia, seperti 
teori yang dikemukakan oleh Ellsworth 
Huntington tentang Deterministik 
Lingkungan (environmental determinism). 


SBMPTN 1 ) 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Teori seperti ini merupakan pandangan 
yang sangat sederhana. Manusia tidak 
bisa mengubah iklim, tetapi pada Zaman 
teknologi yang maju ini, dengan akal 
dan pikirannya manusia sudah mampu 
mengatasi kondisi iklim, meskipun dalam 
lingkup yang terbatas. 


CUACA DAN IKLIM: GEJALA- 
GEJALA CUACA 


Kabut 

Kabut adalah sejenis awan rendah yang 
melayang-layang di atas permukaan 
bumi atau permukaan tanah yang tinggi, 
seperti di lereng-lereng gunung. 

Kabut dibedakan atas dua macam, yaitu: 
1. Kabut sawah (sloot mist) 

Kabut sawah terjadi pada malam hari 
yang cerah dan terbentuk jika udara din- 
gin melalui sungai atau sawah. Uap air 
dari sungai atau sawah naik ke atas ber- 
temu udara dingin maka terjadilah kon- 
densasi membentuk kabut. 

2. Kabut adveksi (adveksi mist) 

Kabut adveksi terjadi karena udara panas 
yang mengandung uap air mengalir ber- 
temu dengan daerah dingin maka terjadi- 
lah kondensasi. Kabut ini banyak dijump- 
ai di daerah perbukitan dan pegunungan. 


Petir 

Petir atau kilat merupakan aliran listrik 
dalam bentuk sinar cahaya yang secara 
tiba-tiba menghasilkan guntur (ledakan) 
di atsmosfer. Pelepasan muatan listrik ini 
terjadi antara awan dan awan lain atau 
antara awan dan bumi. 


Hujan 

Hujan termasuk salah satu gejala cuaca 
dan uraian tentang curah hujan telah 
dijelaskan pada pembahasan sebelum- 
nya. 


SBMPTN 
1 ) 6 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


A. PENGERTIAN 


LAHAN POTENSIAL DAN 


LAHAN KRITIS 


LAHAN 
POTENSIAL DAN LAHAN KRITIS 


Lahan Potensial 


Lahan potensial adalah sebidang lahan 
yang dapat memberikan produk secara 
optimal per tahun per satuan luas. 
Umumnya lahan potensial dikaitkan 
dengan sektor pertanian sehingga lahan 
ini mempunyai kemampuan untuk lahan 
produksi. Permasalahan dan penggunaan 
lahan di seluruh dunia bersifat umum, 
baik di negara maju maupun negara 
sedang berkembang. Hal ini terutama 
akan menjadi menonjol bersamaan 
dengan terjadinya peningkatan jumlah 
penduduk dan proses industrialisasi. 


Lahan Kritis 


Lahan Kritis adalah sebidang lahan yang 
penggunaan atau pemanfaatannya tidak 
sesuai dengan kemampuannya. Hal-hal 
yang perlu diperhatikan dalam kaitannya 
dengan lahan kritis adalah penggunaan 


lahan harus sesuai dengan kelas 
kemampuan. 
. PEMANFAATAN LAHAN 


POTENSIAL DAN KENDALANYA 
Di Daerah Pantai 

Pemanfaatan lahan potensial di daerah 
pantai digunakan untuk usaha tambak 
udang dan bandeng. Kendalanya 
adalah adanya air pasang. Cara 
menanggulanginya dengan memasang 
pintu pengatur keluar masuknya air laut, 
dengan tujuan pH airnya tetap (pH - 
keasaman). 


a. Jenis 


b. Di Daerah Dataran Rendah 


Lahan ini dimanfaatkan untuk tanah 
pertanian. Kendalanya adalah 
adanya genangan air yang lama. 
Penanggulangannya dapat dilakukan 
dengan cara: 

e pembuatan tanggul sungai 

e pengaturan penggunaan lahan 


secara benar 
e pembuatan saluran air (drainase). 


Di Daerah Pegunungan 

Pemanfaatan lahan potensial di daerah 
pegunungan digunakan untuk usaha 
perkebunan. Kendalanya adalah terjadi 
erosi. Cara menanggulanginya dengan 
jalan memakai atau menggunakan teknik 
pengelolaan lahan dan penanaman pohon 
pelindung. Daerah potensial di daerah 
pegunungan juga dapat digunakan 
untuk objek wisata. Kendalanya adalah 
jalur transportasi, komunikasi, dan objek 
wisata tersebut belum dikelola secara 
profesional. 


LINGKUNGAN KEHIDUPAN 


DI MUKA BUMI 


Faktor Biotik yang mempengaruhi kehidupan 
di Bumi Manusia, Flora dan Fauna 


A. KEANEKARAGAMAN FLORA 


Flora, Persebaran, dan 
Kaitannya Dengan Bentuk Muka 
Bumi di Indonesia 


Flora adalah semua jenis tumbuhan yang 
merupakan kekayaan alam suatu tempat. 
Dapat pula diartikan bahwa flora meru- 
pakan daftar inventaris kekayaan suatu 
tempat yang memuat nama semua jenis 
tumbuhan yang tumbuh di tempat itu. Di 
bumi ini jumlah flora yang ada meliputi 


300.000 jenis tumbuhan dan kurang lebih 
30.000 jenis (10 Yo) terdapat di kepulauan 
Nusantara. 

Fungsi hutan antara lain: 

e Pengatur tata air/hidrologi 

e Penyaring udara/ orologi 

e Penyegar udara /klimatologi 

e Estetika 

e Penahan banjir 

Di antara keempat fungsi yang penting 

adalah pengatur tata air dan penyegar 

udara 

1. Jenis flora berdasarkan faktor 

Geologi 

1) Flora di daerah Paparan Sunda 
Flora di Sumatera terdiri atas tiga 
macam, yaitu sebagai berikut. 

e Flora endemik, contohnya 
bunga Raflesia Arnoldi. 

e Flora di pantai timur terdiri 
atas hutan mangrove dan 
rawa gambut. 

e Flora di pantai barat terdiri 
atas bermacam-macam 
vegetasi di ataranya meranti, 
kemuning, rawa gambut, 
hutan rawa air tawar, dan 
rotan. 

Flora di Kalimantan memiliki 

kesamaan dengan flora di 

Sumatera, yaitu hutan hujan 

tropik, hutan gambut, dan hutan 

mangrove. 

2) Flora di daerah Paparan Sahul 
Flora di Irian Jaya terdiri atas tiga 
macam, yaitu sebagai berikut. 

e Hutan hujan tropik. 

e Jenis  Pometia  Pinnata 
(motea) atau yang memiliki 
varilibiras genetika yang 


tinggi. 


SBMPTN | ) / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


e Pohon sagu, pohon nipah, 
dan hutan mangrove. 

3) Flora di daerah peralihan 
Flora di Sulawesi berjumlah 
4.222 jenis dan berkerabat paling 
dekat dengan flora di wilayah 
lain yang relatif kering, seperti 
Filipina, Maluku, Nusa Tenggara, 
dan Jawa. 
Tumbuhan yang berada di habitat 
pantai, dataran rendah, dan ultra 
basis lebih mirip dengan flora di 
Irian, sedangkan jenis tumbuhan 
gunung mirip dengan flora di 
Kalimantan. 
Daerah Sulawesi terdiri atas 
hutan hujan tropik, sedangkan 
di pantai terdiri atas tumbuhan 
mangrove, bangsa nipah, dan 
sebagainya. Sehubungan 
dengan flora di Sulawesi ada yang 
berasal dari Nusa Tenggara dan 
Jawa yang menunjukkan bahwa 
Selat Maksar pernah terbuka 
untuk hubungan masuknya flora 
dari kedua wilayah. 

2. Jenis Flora Berdasarkan Iklim Dan 
Ketinggian Tempat di Muka Bumi 
Jenis hutan di Indonesia dapat 
dibedakan sebagai berikut. 

1) Hutan hujan tropis 


2) Hutan musim 
3) Hutan sabana 
4) Padang rumput 


B. KEANEKARAGAMAN FAUNA 


a. Jenis Fauna, Persebaran, Dan Kai- 
tannya Dengan Bentuk Muka Bumi 
Di Indonesia 


Fauna adalah kekayaan yang berupa 
jenis-jenis hewan yang dimiliki suatu 
tempat. 


SBMPTN 
1 ) 8 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Wilayah Indonesia terletak di antara dua 
benua, yaitu Benua Asia dan Benua 
Australia sehingga jenis hewan yang ada 
dipengaruhi oleh jenis hewan dari kedua 
benua tersebut: 


1. 


Wilayah Indonesia bagian barat 
dipengaruhi oleh jenis hewan dengan 
ciri-ciri banyak terdapat jenis hewan 
besar, misalnya gajah, sapi, dan 
badak. 

Wilayah Indonesia bagian timur 
dipengaruhi oleh jenis hewan yang 
berasal dari Australia dengan ciri-ciri 
banyak jenis burung dengan paruh 
bengkok dan berbagai jenis ikan. 
Wilayah Sulawesi mempunyai jenis 
hewan peralihan (anoa dan babi 
rusa). Hal ini disebabkan wilayah 
Sulawesi dibatasi oleh laut dalam 
sehingga tidak berhubungan dengan 
Benua Asia maupun Australia pada 
waktu es di kutub mencair. Air 
laut di muka bumi menyebabkan 
lautan di bumi turun rata-rata 70 
meter sehingga wilayah Indonesia 
bagian barat bersatu dengan Asia 
dan wilayah Indonesia bagian 
timur bersatu dengan Australia. 
Akibatnya menimbulkan migrasi atau 
perpindahan hewan. 


. Fauna di Indonesia 


Pembagian wilayah fauna di Indonesia 
sebagai berikut. 


1. 


Fauna Asiatic menempati Indonesia 
bagian barat sampai Selat Malaka 
dan Selat Lombok. Jenis hewannya 
terdiri atas hewan menyusui yang 
besar, seperti gajah, harimau, badak, 
beruang, dan tapir. 

Fauna Australiatic hidup di Indonesia 
bagian timur meliputi Irian Jaya 
dan pulau-pulau sekitarnya. Jenis 


hewannya adalah hewan menyusui 
yang kecil, seperti kanguru dan 
burung-burung berwarna. 

3. Fauna peralihan atau Wallacea 
mempunyai jenis fauna Asiatic dan 
Australiatic. Persebarannya terletak 
di wilayah antara kedua daerah 
tersebut dan jenis faunanya adalah 
kuskus, anoa, dan burung maleo. 


C. USAHA PELESTARIAN 


Usaha yang dapat dilakukan untuk 
meningkatkan pelestarian flora dan fauna 
sebagai berikut. 

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1967 tentang Ketentuan-ketentuan 
Pokok Kehutanan Bab I/Pasal 3, 
subpasal 3 menyatakan bahwa hutan 
suaka alam mencakup kawasan 
hutan yang secara khusus dibina dan 
dipelihara untuk taman wisata dan 
taman baru. 

b. Pembangunan harus memperhatikan 
keseimbangan yang sehat antara 
manusia dan lingkungan. 

c. Mendorong peningkatan nilai-nilai 
ilmiah, kebudayaan, pendidikan dan 
ekonomi selama tidak bertentangan 
dengan tujuan pengawetan alam. 

d. Konsep pembangunan berwawasan 


lingkungan mengandung pokok- 
pokok pikiran diantaranya: 
1. penggunaan sumber daya 


bijaksana 


2. menunjang pembangunan yang 
berkesinambungan 


3. meningkatkan mutu hidup 


SUMBER DAYA MANUSIA 


A. SUMBER DAYA MANUSIA 


JUMLAH PENDUDUK 


Ditinjau dari jumlah penduduknya, 
menurut perkiraan BPS Indonesia 
berpenduduk 216, 12jutajiwa (tahun 2000) 
dan merupakan negara berpenduduk 
terbesar di kawasan Asia Tenggara. Di 
dunia, Indonesia menduduki urutan ke-4 
dalam hal jumlah penduduknya setelah 
RRC, India, dan Amerika Serikat. 


. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 


PERTUMBUHAN PENDUDUK 
Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh 
dua faktor, yaitu sebagai berikut. 

a. Pertumbuhan penduduk alami 
atau perubahan reproduktif (natural 
population increase) adalah 
pertumbuhan penduduk yang terjadi 
karena jumlah kelahiran (fertilitas) 
lebih besar dari jumlah kematian 
(mortalitas) 

b. Pertumbuhan penduduk migrasi 
(net migration) adalah pertumbuhan 
penduduk yang terjadi karena orang 
yang datang menetap lebih besar 
daripada orang yang meninggalkan 
tempat kediaman. 


. PERIODE PERTUMBUHAN PEN- 


DUDUK 


Periode pertumbuhan penduduk dibeda- 

kan menjadi 4 macam, yaitu: 

a. Periode statis adalah pertumbuhan 
penduduk yang berjalan dengan 
perlahan-lahan ditandai dengan 
tingkat kelahiran yang tinggi dan 
tingkat kematian yang tinggi. 


SBMPTN 1 ) 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


b. Periode pertumbuhan cepat terjadi B = jumlah kelahiran yang terjadi 
jika tingkat kematian mulai menurun, pada jangka waktu antara 
sedangkan tingkat kelahiran tinggi. kedua kejadian tersebut 

c. Periode pertumbuhan menurun terjadi D - jumlah kematian yang terjadi 


jika tingkat kematian stabil cenderung 
menurun dan tingkat kelahiran menurun. 


pada jangka waktu antara 

kedua kejadian tersebut 

d. Periode stasioner terjadi jika tingkat 
kelahiran stabil cenderung menurun 
sehingga pertumbuhan penduduk 


Mi = migrasi masuk 
Mo = migrasi keluar 


rendah. E. UKURAN DASAR DEMOGRAFI 
Ukuran dasar demografi dalam 
D. RUMUS PERTUMBUHAN pertumbuhan penduduk sebagai berikut. 
PENDUDUK 


a. Fertilitas (Angka Kelahiran) 
Dalam pengertian demografi fertilitas 
adalah kemampuan riil seorang wanita 
untuk melahirkan yang dicerminkan 
dalam jumlah bayi yang dilahirkan. 
Ukuran dasar fertilitas adalah sebagai 


Pertumbuhan penduduk dapat din- 
yatakan dengan formula berikut ini. 


a. Rumus pertumbuhan penduduk 
alami (natural population increase). 


Pn = Po + (L—M) 


berikut. 
| 1. Angka kelahiran kasar (crude birth 
Pn = jumlah penduduk pada tahun rate) 


tertentu | | 
Angka kelahiran kasar adalah jumlah 


kelahiran per 1.000 penduduk selama 
kurun waktu satu tahun. 


Po - jumlah penduduk yang diketahui 
L 
M 


angka kelahiran 


angka kematian 


b. Rumus pertumbuhan penduduk 


Rumus: CBR - B k 
migrasi (net migration). p 


Pn = Po + (Mi — Mo) 


B = banyaknya kelahiran pada 
| | | tahun tertentu 
Mi = migrasi masuk P = jumlah penduduk pada 
Mo = migrasi keluar pertengahan tahun 
c. Rumus pertumbuhan penduduk k = konstanta (1.000) 


Pt=Po+ ( B — D) + (Mi — Mo) 
2. Angka kelahiran menurut kelompok 


Pt = jumlah penduduk pada waktu umur (age spesific fertility rate) 
sesudahnya Angka kelahiran menurut kelompok 
Po - jumlah penduduk pada waktu umur adalah pengukuran fertilitas 


wanita antara kelompok umur 
tertentu. 


terdahulu (dasar) 


SBMPTN 
1 3 0 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Rumus: ASFR — =! xk 


x 


x = umur wanita kelompok umur 5 
tahun (15-19, 20-24 ... 45-49) 


Bx = jumlah kelahiran wanita dari 
kelompok umur x 

Pfx = jumlah wanita pada kelompok 
umur x 

k = konstanta (1.000) 


3. Angka kelahiran total (total fertility 
rate) 


Angka kelahiran total adalah rata- 
rata jumlah anak yang dilahirkan 


oleh wanita sampai akhir masa 
reproduksinya atau masa subur 
untuk melahirkan anak. Angka 


tersebut dapat diperoleh dengan 
memperlihatkan angka kelahiran 
menurut kelompok umur (ASFR). 
TFR merupakan angka terbaik untuk 
membandingkan keadaan fertilitas di 
beberapa daerah atau negara. 


Rumus : 
TFR = 5 ASFR (15 — 49) 
Selang ke- 1 - 15-19 


ASFR - angka kelahiran menurut 
kelompok umur 

15 - angka kelipatan untuk 
setiap pengelompokan 
dengan kelipatan 5 


b. Mortalitas (Angka Kematian) 


Ukuran dasar mortalitas sebagai berikut. 
1. Angka kematian kasar (crude death 
rate) 
Angka kematian adalah angka yang 
menunjukkan banyaknya penduduk 
yang meninggal pada setiap seribu 
orang per tahun di daerah tertentu. 


Rumus : CDR = 5 xk 
D = banyaknya kematian pada 
tahun tertentu 
P = jumlah penduduk pada 
pertengahan tahun 
k = konstanta (1.000) 


2. Angka kematian khusus (age spesific 
death rate) 


Angka kematian khusus adalah 
rata-rata banyaknya penduduk 
yang meninggal setiap seribu orang 
penduduk pada tahun dan tempat 


tertentu. 
F. ANGKA PERTUBUMBUHAN 
PENDUDUK 
Angka Pertumbuhan Penduduk 
(Population Growth Rate) 
Angka pertumbuhan penduduk (r) 
menunjukkan rata-rata pertumbuhan 


penduduk pertahun pada periode/waktu 
tertentu dan biasanya dinyatakan dalam 
persen (Yo). 

Rumus: 


Pt = Po(1 + r) atau Pr = Po.r" 


pt =jumlah penduduk pada tahun akhir 
perhitungan (jumlah penduduk pada 
tahun 1) 

po =jumlah penduduk pada tahun akhir 
perhitungan (jumlah penduduk pada 
tahun nol) 

r =tingkat pertumbuhan 

t = interval waktu pengukuran 

e = angka konstanta eksponensial yaitu 
2,/18219 


SBMPTN 1 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


POLA KERUANGAN DESA DAN KOTA 


A. PENGERTIAN DESA 


Desa merupakan suatu kesatuan 

hukum meliputi suatu masyarakat yang 

bertempat tinggal di suatu wilayah dan 

berhak mengadakan pemerintahan 

sendiri. 

Desa mempunyai 3 unsur penting: 

1. Daerah meliputi luas, dan batas 
wilayah serta penggunaannya, 

2. Penduduk jumlah, 
pertumbuhan, kepadatan, 
persebaran dan mata pencarian, 


meliputi 


3. Tata kehidupan, dalam hal ini pola 
dan ikatan pergaulan sesama warga 
desa. 


Sistem Pembagian Desa 
Desa dapat digolongkan menjadi 
beberapa bagian, antara lain atas dasar 
perubahan dalam tingkat perkembangan 
masyarakat desa dan bentuk ikatannya. 
1. Berdasarkan tingkat perkembangan 

masyarakat 

1) Desa tradisional 

2) Desa Swadaya 


3) Desa Desa Swakarya (Desa 
Transisi) 

4) Desa Swasembada (Desa 
Berkembang) 


2. Berdasarkan bentuk Ikatannya 

1) Ikatan darah (geneologis), 
sampai sekarang masih terdapat 
di daerah Minagkabau. 

2) Ikatan daerah tertentu (teritorial), 
seperti yang terdapat di Jawa 
dan Madura 

3) Golongan ikatan darah dan 
daerah tertentu, seperti terdapat 
di Sumatera juga Minangkabau 


SBMPTN 
1 3 ) seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


b. Sistem Perhubungan dan 
Pengangkutan 
Sistem perhubungan maupun 


pengangkutan di desa sangat tergantung 
atau ditentukan oleh faktor manusia, 
tata geografi, dan unsur letak. Atas 
kriteria ini tiap desa mempunyai tata 
geografi (geographical setting) serta 
usaha manusia (human efforts) yang 
berbeda, sehingga sangat berpengaruh 
terhadap jenis dan sistem perhubungan 
dan pengangkutan pada masing-masing 
desa. 

1. Berdasarkan 

desa 


keadaan topografi 


1) Desa yang wilayahnya datar 
pada aderah yang seperti 
ini sistem perhubungan atau 
pengangkutan dilakukan dengan 
gerobak, dokar, delman, mobil, 
truk (di Jawa). Dilakukan dengan 
feri, perahu atau getek jika 
wilayahnya dihubungkan dengan 
air. 

2) Bentuk wilayah desa yang kasar 
atau berbukit 
pada kawasan ini sarana 
perhubungan dan angktan dapat 
dilakukan dengan kendaraan 
berat seperti truk, kuda dan 
pesawat terbang. 

2. Berdasarkan unsur letak 

Letak suatu desa: 

1) Pada umumnya menjauhi kota 
atau pusat pusat keramaian 

2) Perjalanan dari desa ke desa 
selalu menjauhi kehidupan di 
kota dan lebih mendekati desa 
yang sunyi. 

3) Desa yang berdekatan dengan 
kota mempunyai kehidupan yang 
lebih baik daripada penduduk 
pedalaman. 


4) 


Padatipe desa yang bergerombol 
dan terpencar, letak antara desa 
yang satu dengan yang lain agak 
berjauhan. 

Lingkungan geografinya 
kemungkinan “terletak pada 
aderah dengan air tanah dangkal 
atau berada pada permukaan 
bumi yang kasar. 


Sarana perhubungan yang paling 
tepat untuk wilayah ini dengan 
kuda dan kendaraan berat 
(Dieng, Sarangan, Tawamangu). 


B POTENSI DESA DAN 
KAITANNYA DENGAN 
PERKEMBANGAN 


Potensi Desa 


Potensi desa meliputi sumber-sumber 
alam dan sumber manusia yangtersimpan 
dan sudah terwujud di pedesaan, yang 


diharapkan 


pemanfaatannya bagi 


kelangsungan dan perkembangan desa. 
Potensi desa terdiri atas potensi fisik dan 


nonfisik. 


1. Potensi Fisik 


1) 


Tanah merupakan sumber 
potensi yang sangat penting 
bagi warga desa. Tanah bagi 


masyarakat desa merupakan 
sumber penghidupan. Tanah 
pertanian misalnya, dapat 


menghasilkan tanaman bahan 
makanan untuk perdagangan. Di 
dalam tanah sendiri terkandung 
sumber-sumber mineral dan 
bahan tambang. 

Air untuk memenuhi kebutuhan 
sehari hari. Di samping untuk 


kebutuhan rumah tangga, air 
dimanfaatkan untuk irigasi 
pertanian, perikanan dan 
lain-lain. Potensi air yang 


dimaksud adalah air terjun untuk 
pembangkit tenaga listrik, air laut 
untuk penggaraman, perikanan 
dan lain-lain. 


Iklim dan angin memegang 
peranan penting bagi 
desa agraris. Angin dapat 
dimanfaatkan sebagai tenaga 
penggerak kincir untuk 
pengairan. Iklim berpengaruh 


terhadap pola bercocok tanam 
untuk penyediaan bahan pangan. 
Ternak berfungsi sebagai sumber 
tenaga yang membantu petani 
dan sebagai bahan makanan. 


Manusia merupakan potensi 
sumbertenaga kerja di desa 
karena manusia memiliki 


kekuatan dan kemampuan untuk 
dapat melakukan kerja. 


Potensi nonfisik 


1) 


Masyarakat desa yang hidup 
berdasarkan gotong-royong 
merupakan suatu kekuatan 
untuk berproduksi dan kekuatan 
membangun. 

Lembaga sosial serta lembaga 
pendidikan yag ada merupakan 
potensi positif bagi pembangunan 
desa. 

Aparatur desa sebagai sumber 
kelancaran dan ketertiban jalnnya 
pemerintahan. 


b. Fungsi Desa 
Berdasarkan kriteria-kriteria potensi se- 
cara umum yang terdapat di desa, fungsi 
desa sebagai: 


1) 


2) 


Desa sebagai sumber bahan mentah 
bagi kota. 


Desa sebagai sumber tenaga kerja 
bagi kota. 


SBMPTN 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


3) Desa sebagai mitra pembangunan 
wilayah kota. 


. POLA PERSEBARAN 


Berdasarkan aspek geografi, pola desa 

dapat ditinjau dari dua segi. 

Segi Sosial Ekonomi 

1. Pola tertutup (/solated/closed) 

2. Pola sedikit banyak tertutup (more or 
less closed) 

3. Pola terbuka. 

Segi Fisik 

1. Pola tersebar (scattered/fragmented) 

2. Pola memusat (nucleated/compact). 


. PENGERTIAN KOTA 


Pengertian Kota 

Awal terjadinya permukiman disebabkan 

oleh beberapa faktor, di antaranya 

perpindahan penduduk hingga menetap 
pada suatu wilayah. Kota tumbuh 
dengan sendirinya, selanjutnya manusia 
mengembangkan untuk kebutuhannya. 

Dengan demikian kota dapat diartikan 

sebagai berikut. 

1. Dalam arti sempit, kota merupakan 
perwujudan geografis yang 
ditimbulkan oleh unsur-unsur 
fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan 
budaya di suatu wilayah. 

2. Dalam arti luas, kota merupakan 


perwujudan geografis yang 
ditimbulkan oleh unsur-unsur 
fisiografi, sosial, ekonomi, politik, 


dan budaya di suatu wilayah dalam 
hubungannya dan pengaruh timbal- 
balik dengan wilayah lain. 


Pola Keruangan Kota Atau Zone 


Zone adalah daerah-daerah yang 
membentuk jalur-jalur linier yang teratur 


SBMPTN 
| 3 4 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


dalam ruang dan biasanya mengelilingi 

pusat-pusat daerah kegiatan (PDK), 

yang dalam bahasa Inggrisnya disebut 

Central Business Districts (CBD). Akibat 

perkembangan penduduk dan kegiatan, 

berarti wilayah di luar pusat daerah 
kegiatan ini disebut Selaput Inti Kota 

(SIK). 

Dengan adanya pengelompokan itu, 

akan terjadi beberapa unit kegiatan. 

1. Sentralisasi, yaitu timbulnya suatu 
gejala mengelompok pada suatu titik 
atau tempat menjadi pusat daerah 
kegiatan. Cirinya merupakan pusat 
keramaian dari kota pada siang hari, 
tetapi sunyi pada malam hari, sebab 
fasilitas ini berupa kantor-kantor, 
bank, toko-toko, dan lain-lain. 

2. Nukleasi, 
PDK. 

3. Desentralisasi, yaitu timbulnya gejala 
untuk menjauhi titik utama sehingga 
menimbulkan pusat-pusat baru. 


fungsinya mirip seperti 


4. Segregasi, yaitu kelompok-kelompok 
perumahan yang terpisah satu sama 
lain karena perbedaan sosial. 

Wujud dari pusat kegiatan ini antara lain 

sebagai berikut. 

1. Kelompok pertokoan dan kelompok 
tempat tinggal. 

2. Kelompok pemerintahan dan 
kelompok berbagai stasiun. 

3. Kelompok pasar dan 
sekolahan. 


kelompok 


4. Kelompok hiburan dan rekreasi. 
Keramaian yang dapat dilihat dalam kota 
tergantung beberapa faktor. 

1. Kemampuan dayatarik dari bangunan 
dan gedung yang berfungsi sebagai 
penjual atau penyalur barang-barang 
kebutuhan sehari-hari, sebagai pusat 
dagang bahan pangan, dan hiburan. 


2. Tingkat kemakmuran atau standar 
hidup dari warga kota yang 
mempunyai daya beli yang cukup 
besar. 

3. Sarana yang terdapat dalam kota, 
seperti transportasi beserta jaringan 
jalur jalan dan jaringan komunikasi 
yang mempunyai kesiapan yang 
cukup handal. 

4. Tingkat pendidikan dan kebudayaan 
yang cukup baik. 

5. Para pengasuh dan warga kota yang 
cukup dinamis. 


. INTERAKSI KOTA 


Manfaat Interaksi Kota 

1. Kemajuan bidang perhubungan dan 
lalu lintas antarkota 

2. Daerah yang dekat dengan kota 
banyak mendapat pengaruh kota 
sehingga persentase penduduk yang 
bertani berkurang dan beralih ke non- 
agraris 

3. Daerah yang berbatasan dengan 
kota banyak dipengaruhi oleh tata 
kehdupan (rural urban area). 


Pengaruh Positif Interaksi Kota 
Pengaruh positif interaksi kota antara 
lain: 

1. Cakrawala pengetahuan pendudk 
desa semakin meningkat karena 
banyak sarana pendidikan (dasar 
dan menengah) 

2. Banyaknya sekolah dan guru yang 
tersedia di pedesaan dengan 
pengetahuan yang cukup luas 
mengenai masalah pembangunan, 
dapat menjadi penggerak kemajuan 
warga. 


3. Tekonologi tepat guna di bidang 
pertanian dan peternakan 


C. 


d. 


meningkatkan produksi dan 
penghasilan penduduk desa. 

4. Masuknya para ahli dari berbagai 
disiplin ilmu pengetahuan, 
bermanfaat bagi desa dalam 
melestarikan lingkungan pedesaan. 


Pengaruh Negatif Interaksi Kota 
Pengaruh negatif interaksi kota sebagai 
berikut: 

1. Terbukanya kesempatan kerja 
dan daya tarik kota telah banyak 
menyerap pemuda desa, sehingga 
mengurangi tenaga kerja potensial di 
bidang pertanian 

2. Perluasan kota dan masuknya orang- 
orang pedesaan telah merubah tata 
guna lahan pedesaan terutama di 
tepian kota. 

3. Penetrasi kebudayaan kota ke 
desa yang kurang sesuai dengan 
kebudayaan ataupun tradisi desa 
cenderung menggagu tata pergaulan 
atau seni budaya desa. 

4. Problema pangan, pengangguran 
dan lingkungan. 


Aspek Interaksi Kota di Bidang 
Ekonomi dan Sosial Budaya 


1. Aspek interaksi kota di bidang 
ekonomi 


1) Tenaga kerja 
2) Perindustrian 
3) Pangan, pakaian dan perumahan 
4) Sumber daya alam dan energi 

2. Aspek interaksi kota di bidang sosial 
1) Jumlah penduduk 


2) Pertambahan penduduk 

3) Persebaran penduduk 

4) Kepadatan penduduk 

5) Perkembangan koperasi dan 


organisasi sosial 


SBMPTN | 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


3. Aspekinteraksi kota di bidang budaya 
1) Peralatan dan perlengkapan 
hidup 
2) Kemasyarakatan 
3) Bahasa 
4) Kesenian 


F. PUSAT PERTUMBUHAN 


a. Pengertian Pusat Pertumbuhan 

1. Teori Chistaller (tempat yang sentral) 
Teori ini menjelaskan bahwa tempat 
sentral merupakan suatu titik 
simpul dari bentuk hexagonal atau 
segienam. Bentuk ini sebenarnya 
merupakan hasil pengembangan dari 
bentuk lingkaran yang mengelilingi 
pusat kota. 

2. Teori Kutub 
Teori ini menyatakan bahwa 
pembangunan dimanapun tidak 
terjadi secara serentak melainkan 
dapat muncul di tempat-tempat 
tertentu yang dipengaruhi oleh 
faktor dominan misalnya letak, iklim, 
topografi, politik dan sosial ekonomi. 
Dari pusat-pusat pertumbuhan itulah 
akan terjadi proses penyebaran 
pembangunan ke wilayah yang lebih 
luas atau dapat dikatakan bersifat 
sentrifugal. 


INDUSTRI DAN PERSEBARANNYA 


A. PENGERTIAN DAN PENG- 
GOLONGAN 


a. Pengertian Industri 
Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 5tahun 1984 tentang perindustrian 
menyebutkan bahwa yang dimaksud 
dengan industri adalah : 


SBMPTN 
| 3 6 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Kegiatan ekonomi yang mengolah 
bahan mentah, bahan baku, barang 
setengah jadi dan atau barang 
jadi menjadi barang dengan nilai 
yang lebih tinggi penggunaannya, 
termasuk kegiatan rancang bangun 
dan perekayasaan industri. 

Kegiatan ekonomi, aktivitas 
manusia yang berhubungan dengan 
pemenuhan kebutuhan hidup yang 
bertujuan menghasilkan barang atau 
jasa. 

Bahan mentah, semua bahan yang 
didapat dari sumber daya alam dan 
yang diperoleh dari usaha manusia 
untuk dimanfaatkan lebih lanjut, 
misalnya kapas untuk industri tekstil, 
batu kapur untuk industri semen. 


Bahan baku, bahan mentah yang 
diolah atau tidak diolah yang dapat 
dimanfaatkan sebagai sarana 
produksi dalam industri, misalnya 
lembaran besi atau baja untuk industri 
pipa, kawat konstruksi jembatan, 
seng, tiang telepon, benang adalah 
kapas yang telah dipintal untuk 
industri garmen. 

Barang setengah jadi, bahan 
mentah atau bahan baku yang telah 
mengalami satu atau beberapa tahap 
proses industri yang dapat diproses 
lebih lanjut menjadi barang jadi, 
misalnya kain dibuat industri pakaian, 
kayu olahan untuk industri mebel dan 
kertas untuk barang-barang cetakan. 


Barang jadi adalah barang hasil 
industri yang sudah siap pakai untuk 
konsumsi akhir ataupun siap pakai 
sebagai alat produksi, misalnya 
industri pakaian, mebel, semen, dan 
bahan bakar minyak. 

Kegiatan rancang bangun adalah 
kegiatan industri yang berhubungan 


denan perencanaan pendirian industri 
atau pabrik secara keseluruhan atau 
bagian-bagiannya. 


Perekayasaan industri adalah 
kegiatan industri yang berhubungan 
dengan perancangan atau 


pembuatan mesin atau peralatan 
pabrik dana dalam peralatan industri 
lainnya. 

Mengolah menjadi barang dengan 
nilai yang lebih tinggi untuk 
penggunaannya, maksudnya adalah 
menjadikan barang itu lebih tinggi 
baik secara ekonomi maupun 
pemanfaatannya. Termasuk dalam 
jenis ini adalah perusahaan yang 
melakukan kegiatan jasa industri dan 
pekerjaan perakitan (asembling). 


b. Penggolongan Industri Di Indonesia 


1. 


industri menurut 
Perindustrian dan 


Penggolongan 
Departemen 
Perdagangan 
1) Industri Kimia Dasar (IKD). 
2) Industri 
(IMLD). 
3) Aneka Industri (Al). 
4) Industri Kecil (IK). 
Penggolongan industri menurut Biro 
Pusat Statistik (BPS) 
Penggolongan ini mengacu pada 
International Standard Industrial 
Classification Off All Economic 
Activities (ISIC) yang telah 
disesuaikan dengan kondisi di 
Indonesia dengan nama Klasifikasi 
Lapangan Usaha Indonesia (KLUI). 
Adapun sadar penggolongannya 
adalah jumlah tenaga kerja yang ada. 


Mesin Logam Dasar 


Penggolongan industri berdasarkan 
lokasi (penempatan) unit usahanya 
Penggolongannya dapat dibedakan 
menjadi hal berikut . 


1) Industri yang berorientasi pada 
pasar (market Oriented industri). 

2) Industri yang berorientasi pada 
tenaga kerja (manpower oriented 
industri). 


3) Industri yang berorientasi bahan 
baku (raw oriented industri). 
Penggolongan industri berdasarkan 

bahan mentahnya 

1) Industri agraris, yaitu industri yang 
mengolah bahan mentahnya baik 
langsung maupun tidak langsung 
dari hasil pertanian, misalnya 
industri minyak goreng, kopi, teh, 
gula, dan industri tekstil. 

2) Industri nonagraris, yaitu 
industri yang mengolah bahan 
mentahnya, baik langsung 
maupun tidak langsung dari 
hasil tambang, misalnya industri 
semen, industri perminyakan, 
industri besi, dan baja. 

Penggolongan industri berdasarkan 

tahapan proses produksinya 

1) Industri hulu, yaitu industri 
yang tahapannya produksinya 
mengolah bahan mentah atau 
bahan baku menjadi barang 
setengah jadi, misalnya industri 
lembaran besi dan baja, industri 
lembaran karet, industri kayu 
olahan, industri kain lembaran, 
dan industri kertas koran. 

2) Industri hilir, yaitu industri yang 
tahapan produksinya mengolah 
bahan setengah jadi menjadi 
barang jadi, misalnya industri 
lembaran besi dan baja menjadi 
industri pipa, seng dan kawat. 

Penggolongan industri berdasarkan 

hasil produksinya 


1) Industri berat, adalah industri 
yang menghasilkan mesin-mesin 


SBMPTN 1 / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


dan alat-alat produksi misalnya 
Industri alat-alat berat, industri 
mesin percetakan, industri 
transportasi. 

Industri ringan, adalah industri 
yang menghasilkan barang 
jadi yang langsung dipakai 
masyarakat, misalnya industri 
bahan makanan dan minuman, 
industri tekstil, industri obat- 
obatan, dan industri barang- 
barang kerajinan. 


7. Penggolongan industri berdasarkan 
asal modalnya 


1) 


Industri PMDN, yaitu industri 
yang seluruh asal modalnya dari 
penanaman modal dalam negeri 
oleh para pengusaha swasta 
nasional atau oleh pemerintah. 
Industri PMA, yaitu industri yang 
seluruh asal modalnya dari 
penanaman modal asing. 


Penggolongan industri berdasarkan 


terdapatnya bahan baku industri 


Pembagiannya dapat dibedakan 
sebagai berikut. 


1) 


Industri Ekstraktif adalah industri 
yang bahan bakunya diperoleh 
langsung dari alam, seperti 
pertanian, perikanan, kehutanan, 
dan pertambangan. 

Industri Nonekstraktif, adalah 
industri yang bahan bakunya 
diperoleh dari tempat lain atau 
industri lain. Contohnya industri 
pakaian atau garmen. 

Industri Fasilitatif, adalah 
industri yang menjual jasa untuk 
keperluan orang lain, contohnya 
industri asuransi, pariwisata, 
angkutan, dan konsultan. 


SBMPTN 
1 3 8 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


9. Jenis-jenis industri yang lain 

1) Industri campuran, yaitu 
industri yang membuat atau 
menghasilkan lebih dari satu 
macam barang karena hasilnya 
saling diperlukan, misalnya 
industri semen dan industri kertas 
bungkus semen, industri mie 
instan, industri plastik, industri 
susu dan industri kaleng susu. 

2) Industri trafik, yaitu industri 
yang seluruh bahan mentahnya 
diperoleh dari impor karena 
bahan bakunya tidak tersedia 
atau belum dihasilkan di dalam 
negeri, misalnya industri wool, 
industri minuman bir, dan anggur. 

3) Industri konfeksi, yaitu industri 
yang membuat pakaian jadi, 
misalnya pakaian jaket kulit, 
kemeja dan celana. 

4) Industri perakitan atau 
asembling, yaitu industri yang 
aktivitasnya melakukan perakitan 
atau penyetelan mesin-mesin 
atau onderdil-onderdil, untuk 
mewujudkan barang jadi. 
Misalnya industri kendaraan 
bermotor dan mesin-mesin 
pabrik. 


B. FAKTOR LOKASI INDUSTRI 
DAN SYARAT-SYARATNYA 
BERDASARKAN ORIENTASI 
LOKASI BAHAN BAKU, TENAGA 
KERJA, PASAR, DAN BIAYA 
ANGKUTAN 


a. Faktor Lokasi Industri 


Faktor-faktor untuk menentukan lokasi 

suatu industri sebagai berikut. 

1. Karena sifatnya, maka di dalam 
membangun suatu industri ada yang 
berorientasi pada lokasi bahan baku. 


2. 


b. Syarat-Syarat 


Industri yang lokasinya berorientasi 
pada tenaga kerja. Industri semacam 
ini biasanya bersifat padat karya. 
Industri yang lokasinya berorientasi 
pada daerah pemasaran. 

Industri yang lokasinya berorientasi 
pada biaya angkutan. 


Berdirinya Suatu 


Industri 

1. Tersedia bahan mentah atau bahan 
baku yang cukup. 

2. Tersedia tenaga kerja baik tenaga ahli 
maupun tenaga di bidang produksi. 

3. Tersedia pasar (konsumen) baik di 
dalam negeri maupun diluar negeri. 

4. Tersedianya modal usaha. 

5. Tersedianya jaringan lalu lintas dan 
komunikasi yang memadai. 

6. Stabilitas politik yang mantap. 

7. Adanya kemauan kerja keras bagi 


penduduknya. 


Faktor Pendukung Dan Penghambat 


Pembangunan Industri 


1. 


Faktor pendukung pembangunan 

industri 

Beberapa faktor yang menjadi 

pendukung pembangunan industri di 

Indonesia adalah sebagai berikut. 

1) Indonesia kaya bahan mentah. 

2) Letak geografis Indonesia yang 
menguntungkan. 

3) Tersedia pasar di dalam negeri 
yang banyak. 

4) Jumlah tenaga kerja tersedia 
cukup banyak. 

5) Tersedia berbagai sarana maupun 
prasarana untuk industri. 

6) Tersedia sumber tenaga listrik 
yang cukup. 

7) Iklim usaha yang menguntungkan 
untuk orientasi kegiatan industri. 


8) Banyak melakukan berbagaikerja 
sama dengan negara-negara 
lain dalam hal permodalan, alih 
teknologi dan lain-lain. 

9) Kebijaksanaan pemerintah yang 
menguntungkan 

Faktor penghambat pembangunan 

industri di Indonesia 

Dalam proses industri dirasakan pula 

adanya hambatan-hambatan, antara 

lain sebagai berikut. 

1) Penguasaan 
masih kurang. 


teknologi yang 

2) Modal yang dimiliki masih relatif 
kecil. 

3) Sarana dan prasarana yang 
dibutuhkan belum tersedia 
merata di seluruh Indonesia. 

4) Mutu barang yang dihasilkan 
masih kalah bersaing dengan 
negara-negara lain. 

5) Promosi di pasar internasional 
masih sangat sedikit dilakukan. 

6) Jenis-jenis barang tertentu 
bahan bakunya masih sangat 
tergantung dari negara lain. 


d. Mengkaji Dampak Positif Dan 
Negatif Pembangunan Industri 


1. 


Dampak positif pembangunan industri 


Pembangunan industri memberikan 
dampak yang menguntungkan, 
antara lain: 


1) Terbukanya lapangan kerja. 


2) Terpenuhinya berbagai 
kebutuhan masyarakat. 
3) Pendapatan masyarakat/ 


kesejahteraan meningkat. 

4) Menghemat devisa negara. 

5) Mendorong untuk berpikir maju 
bagi masyarakat. 

6) Terbukanya usaha-usaha lain di 
luar bidang industri. 


SBMPTN 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


7) Penundaan usia nikah. 


2. Dampak 
Industri 


negatif pembangunan 


Pembangunan industri juga 

memberikan dampak yang merugikan, 

antara lain: 

1) Terjadi pencemaran lingkungan. 

2) Konsumerisme. 

3) Hilangnya 
masyarakat. 


kepribadian 


4) Terjadinya 
pencaharian. 


peralihan mata 


5) Terjadinya urbanisasi di kota- 
kota. 


C. PERSEBARAN INDUSTRI 
a. Wilayah Pusat Pertumbuhan 


Industri 

Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri 
(WPPI) diartikan sebagai suatu bentan- 
gan alami terdiri atas beberapa daerah 
yang memiliki potensi untuk tumbuh dan 
berkembangnya kegiatan industri dan 
mempunyai keterkaitan ekonomi yang 
bersifat dinamis karena didukung sistem 
perhubungan yang mantap. Sedangkan 
zona industri dapat diartikan sebagai 
wilayah yang mempunyai daya ikat spa- 
sial dalam kegiatan ekonomi pada um- 
umnya dan kegiatan industri pada khu- 
susnya dalam batasan jarak tertentu. 


b. Kawasan Industri 


1. Pengertian kawasan industri 
Dalam rangka mempercepat 
pertumbuhan industri, baik untuk 
memenuhi kebutuhan dalam negeri 
maupun untuk ekspor dipandang 
perlu mengatur pengusahaan 
kawasan industri secara produktif 
dan efisien, seperti yang terdapat 


SBMPTN 
1 40 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


pada Keputusan Presiden RI No. 
53 Tahun 1989 tentang Kawasan 
Industri. Yang dimaksud dengan 
kawasan industri adalah kawasan 
tempat pemusatan kegiatan industri 
pengolahan yang dilengkapi dengan 
prasarana, dan fasilitas penunjang 
lainnya yang disediakan dan dikelola 
oleh perusahaan kawasan industri. 


Tujuan pembangunan kawasan 
industri 
(1) mempercepat pertumbuhan 


industri, 

(2) memberikan kemudahan bagi 
kegiatan industri, 

(3) mendororng kegiatan industri 
untuk berlokasi di kawasan 
industri, 

(4) menyedikan fasilitas lahan 
industri yang berwawasan 
lingkungan. 


Bentuk perusahaan kawasan industri 

(1) Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) atau Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD). 

(2) Koperasi. 

(3) Perusahaan swasta nasional. 

(4) Perusahaan dalam bentuk 
Penanaman Modal Asing (PMA). 


(5) Perusahaan 
badan usaha. 


patungan antar 


Fasilitas kawasan industri 

(1) penyediaan lahan industri atau 
bangunan industri standar untuk 
diserahkan atau dijual, 

(2) areal pergudangan, 

(3) terminal atau tempat penitipan 
peti kemas, 

(4) keamanan yang memadai, 

(5) pusat pelayanan kesehatan, 


6) fasilitas jalan lingkungan, 
7) tempat parkir yang luas, 
8) jaringan listrik, 


) 
) 
) 
9) jaringan air bersih, 
10)jaringan telepon, 
1 


Pa Kp D P P a— 


11)fasilitas pengolahan air limbah 
terpadu. 


BEBERAPA WILAYAH PENTING 


DI DUNIA 


A. JEPANG 
a. Letak dan Luas Wilayah 


Jepang adalah negara kepulauan yang 

terletak di ujung timur laut Benua Asia. 

Negara ini mempunyai empat pulau 

penting yaitu Pulau Hokkaido, Honshu, 

Kyushu, dan Shikoku. Letaknya tepat 

di sebelah utara Indonesia dengan ja- 

rak sekitar 4.000 km dan batas-batas 

wilayahnya adalah sebagai berikut. 

1) Sebelah barat berbatasan dengan 
Laut Jepang. 

2) Sebelah utara berbatasan dengan 
Pulau Sakhalin (Rusia). 

3) Sebelah timur dengan Samudera 
Pasifik. 

4) Sebelah selatan dengan Laut Cina 
Timur. 


Luas wilayah Jepang adalah 377.835 km? 
dengan ibu kota negara Tokyo. 


Bentang Alam 


Kepulauan Jepang adalah barisan dari 
pegunungan muda yang menandai tepi 
Samudera Pasifik. Sabuk ini sering men- 
jadi sasaran gerakan kerak bumi dan ke- 
giatan vulkanis. 


B. Z IMBABWE 
a. Letak dan Luas Wilayah 


Zimbabwe adalah negara republik yang 

terletak di Afrika Tenggara dan terkurung 

oleh negara-negara tetangganya. Batas- 

batas wilayah Zimbabwe adalah sebagai 

berikut. 

1) Sebelah utara berbatasan dengan 
Zambia. 

2) Sebelah timur berbatasan dengan 
Mozambik. 

3) Sebelah selatan berbatasan dengan 
Afrika Selatan. 

4) Sebelah barat berbatasan dengan 
Botswana. 


Luas wilayah Zimbabwe adalah 390.759 
km?, dengan ibu kota Harare. 


Bentang Alam 


Dataran tinggi yang terletak lebih dari 
1.200 m di atas permukaan laut, meliputi 
20% dari wilayah Zimbabwe. Dataran 
tinggi ini berupa sabana yang terbentang 
dari timur laut sampai barat daya. Di zona 
ini terdapat kawasan yang mengandung 
mineral yang disebut Great Dyke, sepan- 
jang 500 km. 


Kawasan Zimbabwe terdiri atas empat 
zona relief. Sungai terpenting adalah 
Sungai Limpopo, dan Sungai Sabi. Zim- 
babwe terletak di daerah tropis, tetapi 
suhunya bervariasi tergantung pada ket- 
inggiannya. 


Iklim 


Zimbabwe terletak di daerah tropis, 
tetapi suhunya bervariasi sesuai 
dengan ketinggiannya. Di dataran tinggi 
perbedaan suhu antara siangdan malam 


besar sekali selama musim dingin 
sehingga air dapat membeku pada 
malam hari. 


SBMPTN 1 4 | 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Daerah dataran tinggi suhu rata-rata 
antara 13*C sampai 22*C. daerah lembah 
suhu rata-rata antara 20*C sampai 30*C, 
sedangkan zona Middle Veld beriklim 
step yang kering. Hujan terjadi antara 
bulan November-Maret. 


Flora dan Fauna 

Dunia fauna di Zimbabwe merupakan 
peralihan antara hewan Afrika Selatan 
dan Tengah. Fauna utama terdiri atas 
hewan-hewan sabana seperti gajah, 
zebra, jerapah, singa, antilop, badak, 
chitah, dan macan tutul. Selain itu 
berbagai jenis burung, reptil dan ampibi. 
Vegetasi di Zimbabwe terdiri atas daerah 
sabana yang meliputi sebagian besar 
daerah dataran tinggi. 


Pertanian dan Peternakan 

Wilayah Zimbabwe yang dipergunakan 
untuk pertanian ternyata hanya 7%, 
selebihnya adalah hutan dan padang 
rumput. Hasil utama dari pertanian 
adalah tembakau, gandum, jagung, kopi, 
tebu, dan kacang kedelai. 


Perdagangan 
Zimbabwe merupakan eksportir 
tembakau, besi, kapas, asbes, nikel, 


dan jagung ke Amerika Serikat, Jerman 
barat, Jepang, Perancis, Italia dan lain- 
lain. Zimbabwe juga mengimpor barang- 
barang berupa mesin-mesin, alat-alat 
angkutan, dan minyak. 


. PERANCIS 


Perancis termasuk negara nomor empat 
terbesar di Eropa Barat dan Perancis ter- 
kenal dengan sebutan negeri Mode Du- 
nia. Batas-batas wilayah Perancis adalah 
sebagai berikut. 


a. Sebelah selatan berbatasan dengan 
Laut Tengah, Andora, dan Spanyol. 


SBMPTN 
1 4) seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


b. Sebelah utara berbatasan dengan 
Selat Inggris, Belgia dan Luxemburg. 

c. Sebelah barat berbatasan dengan 
Teluk Biscay. 

d. Sebelah timur berbatasan dengan 
Jerman, Swiss, dan Italia. 


e Luas wilayah Perancis adalah 
543.965 km?, dengan ibu kota negara 
Paris. 

. JERMAN 


Jerman termasuk sebuah negara yang 
besar dan maju di Eropa Barat, namun 
setelah Perang Dunia II Jerman terpe- 
cah menjadi dua negara, yaitu Republik 
Federal Jerman (Jerman Barat) dengan 
ibu kota Bonn dan Republik Demokrasi 
Jerman (Jerman Timur) dengan ibu kota 
Berlin. Adanya pemisahan kedua negara 
ini telah mengalami perbedaan yang 
mencolok terutama Jerman bagian.barat 
mengalami perkembangan yang pesat. 
Pada 3 Oktober 1990, terjadi penyatuan 
kembali kedua negara ini dengan memil- 
ih ibu kotanya Berlin. Secara astronomis 
Jerman terletak antara 4/”LU - 55*LU 
dan 6*BT - 15*BT. Batas-batas wilayah 
Jerman adalah sebagai berikut. 
a. Sebelah selatan berbatasan dengan 
Swiss dan Austria. 
b. Sebelah utara berbatasan dengan 
Laut Baltik dan Denmark. 
c. Sebelah timur berbatasan dengan 
Polandia dan Republik Czech. 
d. Sebelah barat berbatasan dengan 
Perancis, Belgia, Belanda, dan Laut 
Utara. 


Luas wilayah Jerman seluas 357.050 
km? sebagai hasil penyatuan wilayah 
Jerman Barat dan Jerman Timur. Ibu kota 
negaranya Berlin. 


D. AMERIKA SERIKAT 


Amerika Serikat atau United States of 
America (USA) merupakan bagian dari 
Amerika Utara. Amerika Serikat meru- 
pakan negara paling penting di benua 
ini karena merupakan satu blok daratan 
yang terdiri atas 48 negara bagian yang 
berdampingan dengan dua negara yang 
terpisah, yaitu Alaska di sebelah utara 
dan Hawaii di samudra Pasifik. 


Secara rinci terdiri dari tiga blok, yaitu: 

a. Daratan antara Kanada dan Meksiko 
yang terdiri atas 48 negara bagian. 

b. Alaska yang ada di ujungbenua atau 
ujung barat laut Benua Amerika. 

c. Hawaii, merupakan negara yang 
berbentuk kepulauan dan berada di 
tengah Lautan Pasifik. 


Secara astronomis Amerika Serikat ter- 
letak pada lintang pertengahan bagi 48 
negara bagian, yaitu 24°33 LU — 70*23' 
LU dan 172°27' BT — 66*51' BB. 


Batas-batas wilayah Amerika Serikat se- 

bagai berikut. 

a. Sebelah utara berbatasan dengan 
Kanada. 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan 
Teluk Meksiko dan Meksiko. 

c. Sebelah timur berbatasan dengan 
Samudra Atlantik. 

d. Sebelah barat berbatasan dengan 
Samudra Pasifik. 


. KANADA 


Letak dan Luas Wilayah 


Kanada merupakan negara terluas kedua 
di dunia setelah Rusia dan meliputi lebih 
dari setengah bagian Amerika Utara. Ba- 
tas-batas wilayah Kanada sebagai beri- 
kut. 


1. Sebelah utara berbatasan dengan 
Samudra Arktik. 

2. Sebelah barat berbatasan dengan 
Samudra Pasifik dan Alaska. 

3. Sebelah selatan berbatasan dengan 
Amerika Serikat. 

4. Sebelah timur berbatasan dengan 
Greenland dan Samudra Atlantik 


Utara. 
e Luas wilayah Kanada adalah 
9.970.610 km?, dengan ibu kota 


negara Ottawa. 


Bentang Alam 

Keadaan alamnya dibagi menjadi enam 

kawasan sebagai berikut: 

1. Kawasan terluas 
Laurentia atau 
dengan perisai Kanada. Terdapat 
Pegunungan Appalachia dan 
Pegunungan Rocky. 


yaitu perisai 
yang dikenal 


2. Kawasan dataran rendah St. 
Lawrence dan danau-danau besar 


(The Greats Lake St. Lawrence 
Lowland) meliputi semenanjung 
Ontario Selatan, termasuk 


Pegunungan Anticosti. 

3. Kawasan Aplachia Kanada 

4. Kawasan Rocky Montains, terletak 
antara samudera Pasifik dan 
kawasan dataran luas (greats plain) 
yang terdiri atas batu-batu karang. 


ILMU PENGETAHUAN BUMI 


DAN ANTARIKSA 


. TATA SURYA 


Tata surya adalah kumpulan benda langit 
yang terdiri atas sebuah bintang yang 
disebut matahari dan semua obyek yang 


SBMPTN 1 4 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


yang mengelilinginya. Tata Surya terbagi 
menjadi Matahari, empat planet bagian 
dalam, sabuk asteroid, empat planet 
bagian luar, dan di bagian terluar adalah 
Sabuk Kuiper dan piringan tersebar. 
Awan Oort diperkirakan terletak di daerah 
terjauh yang berjarak sekitar seribu kali di 
luar bagian yanng terluar. 

Berdasarkan jaraknya, kedelapan planet 
itu: 

Merkurius (57.900.000 km) 

Venus (108.000.000 km) 

Bumi (150.000.000 km) 

Mars (228.000.000 km) 

Jupiter (779.000.000 km) 

Saturnus (1.430.000.000 km) 
Uranus (2.880.000.000 km) 
Neptunus (4.500.000.000 km) 


o ND OR WN > 


a. Asal Usul Tata Surya 

Banyak hipotesis tentang asal usul Tata 

Surya telah dikemukakan para ahli, di 

antaranya: 

1. Hipotesis Nebula 
Hipotesis nebula pertama kali 
dikemukakan oleh Immanuel 
Kant (1724-1804) pada tahun 
1775. Kemudian hipotesis ini 
disempurnakan oleh Pierre Marguis 
de Laplace pada tahun 1/96. Oleh 
Karena itu, hipotesis ini lebih dikenal 
dengan Hipotesis nebula Kant- 
Laplace. Pada tahap awal Tata 
Surya masih berupa kabut raksasa. 
Kabut ini terbentuk dari debu, es, 
dan gas yang disebut nebula. 
Unsur gas sebagian besar berupa 
hidrogen. Karena gaya gravitasi 
yang dimilikinya, kabut itu menyusut 
dan berputar dengan arah tertentu. 
Akibatnya, suhu kabut memanas 
dan akhirnya menjadi bintang 
raksasa yang disebut matahari. 


SBMPTN 
1 44 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Matahari raksasa terus menyusut 
dan perputarannya semakin cepat. 
Selanjutnya cincin-cincin gas dan 
es terlontar ke sekeliling matahari. 
Akibat gaya gravitasi, gas-gas 
tersebut memadat seiring dengan 
penurunan suhunya dan membentuk 
planet dalam. Dengan cara yang 
sama, planet luar juga terbentuk. 
Hipotesis Planetisimal 

Hipotesis planetisimal pertama 
kali dikemukakan oleh Thomas 
C. Chamberlian dan Forest R. 
Moulton pada tahun 1900. Hipotesis 
planetisimal mengatakan bahwa Tata 
Surya kita terbentuk akibat adanya 
bintang lain yang hampir menabrak 
matahari. 

Hipotesis Pasang Surut Bintang 


Hipotesis pasang surut bintang 
pertama kali dikemukakan oleh 
James Jean dan Herold Jaffries 
pada tahun 1917. Hipotesis pasang 
surut bintang sangat mirip dengan 
hipotesis planetisimal. Namun 
perbedaannya terletak pada jumlah 
awalnya matahari. 

Hipotesis Kondensasi 

Hipotesis kondensasi mulanya 
dikemukakan oleh astronom Belanda 
yang bernama G.P. Kuiper (1905- 
1973) pada tahun 1950. Hipotesis 
kondensasi menjelaskan bahwa 
Tata Surya terbentuk dari bola kabut 
raksasa yang berputar membentuk 
cakram raksasa. 

Hipotesis Bintang Kembar 


Hipotesis bintang kembar awalnya 
dikemukakan oleh Fred Hoyle (1915- 
2001) pada tahun 1956. Hipotesis 
mengemukakan bahwa dahulunya 
Tata Surya kita berupa dua bintang 
yang hampir sama ukurannya dan 


berdekatan yang salah satunya 
meledak meninggalkan serpihan- 
serpihan kecil. serpihan itu akan 
terperangkap oleh gravitasi bintang 
yang tidak meledak dan mulai 
mengelilinginya 


b. Komponen 


Komponen utama sistem Tata Surya 
adalah matahari, sebuah bintang deret 
utama kelas G2 yang mengandung 
99,86 persen massa dari sistem dan 
mendominasi seluruh dengan gaya 
gravitasinya. Jupiter dan Saturnus, dua 
komponen terbesar yang mengedari 
matahari, mencakup Kkira-kira 90 persen 
massa selebihnya. 


Terminologi 

Secara informal, Tata Surya dapat dibagi 
menjadi tiga daerah. Tata Surya bagian 
dalam mencakup empat planet kebumian 
dan sabuk asteroid utama. Pada daerah 
yang lebih jauh, Tata Surya bagian luar, 
terdapat empat gas planet raksasa. Sejak 
ditemukannya Sabuk Kuiper, bagian 
terluar Tata Surya dianggap wilayah 
berbeda tersendiri yang meliputi semua 
obyek melampaui Neptunus. 


. Zona Tata Surya 

Zona Tata Surya yang meliputi, planet 
bagian dalam, sabuk asteroid, planet 
bagian luar, dan Sabuk Kuiper. 


Matahari 
Matahari adalah bintang induk Tata 
Surya dan merupakan komponen 


utama sistem Tata Surya ini. Bintang 
ini berukuran 332.830 massa bumi. 
Massa yang besar ini menyebabkan 
kepadatan inti yang cukup besar untuk 
bisa mendukung kesinambungan fusi 
nuklir dan menyemburkan sejumlah 
energi yang dahsyat. Kebanyakan energi 
ini dipancarkan ke luar angkasa dalam 


bentuk radiasi eletromagnetik, termasuk 
spektrum optik. 


Tata Surya bagian dalam 

Tata Surya bagian dalam adalah nama 
umum yang mencakup planet kebumian 
dan asteroid. Terutama terbuat dari 
silikat dan logam, obyek dari Tata Surya 
bagian dalam melingkup dekat dengan 
matahari, radius dari seluruh daerah ini 
lebih pendek dari jarak antara Yupiter dan 
Saturnus. 


Tata Surya bagian luar 


Pada bagian luar dari Tata Surya terdapat 
gas-gas raksasa dengan satelit-satelitnya 
yang berukuran planet. Banyak komet 
berperioda pendek termasuk Centaurs, 
juga berorbit di daerah ini. Badan-badan 
padat di daerah ini mengandung volatiles 
yang lebih tinggi 


Komet 

Komet adalah badan Tata Surya kecil, 
biasanya, hanya berukuran beberapa 
kilometer, dan terbuat dari es volatil. 
Badan-badan ini memiliki eksentrisitas 
orbit tinggi, secara umum perihelion-nya 
terletak di planet-planet bagian dalam 
dan letak aphelion-nya lebih jauh dari 
Pluto. Saat sebuah komet memasuki 
Tata Surya bagian dalam, dekatnya jarak 
dari matahari menyebabkan permukaan 
esnya bersumblimasi dan berionisasi, 
yang menghasilkan koma, ekor gas dan 
debu panjang, yang sering dapat dilihat 
dengan mata telanjang. 


Centaurs 

Centaurs adalah benda-benda es mirip 
komet yang poros semi-majornya lebih 
besar dari Yupiter (5,5 SA) dan lebih 
kecil dari Neptunus (30 SA). Centaur 
terbesar yang diketahui adalah, 10199 
Chariklo, berdiameter 250 km. Centaur 
temuan pertama, 2060 Chiron, juga 


SBMPTN 1 4 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


diklasifikasikan sebagai komet (95P) 
karena memiliki koma sama seperti komet 
kalau mendekati matahari. Beberapa 
astronom mengklasifikasikan Centaurs 
sebagai obyek sabuk Kuiper sebaran ke 
dalam, seiring dengan sebaran keluar 
yang bertempat di piringan terbesar 
(outward-scattered residents of the 
scattered disc). 


Daerah trans-Neptunus 


Daerah yang terletak jauh melebihi 
Neptunus atau daerah trans-Neptunus, 
sebagian besar belum dieksplorasi. 
Menurut dugaan daerah ini sebagian 
besar terdiri dari dunia-dunia kecil (yang 
terbesar memiliki diameter seperlima 
bumi dan bermassa jauh lebih kecil dari 
bulan) dan terutama mengandung batu 
dan es. Daerah ini juga dikenal sebagai 
daerah luar tata surya meskipun berbagai 
orang menggunakan istilah ini untuk 
daerah yang terletak melebihi sabuk 
asteroid. 


Sabuk Kuiper 


Sabuk Kuiper adalah sebuah cincin 
raksasa mirip dengan sabuk asteroid, 
tetapi komposisi utamanya adalah es. 
Sabuk ini terletak antara 30 dan 50 SA, 
dan terdiri dari badan Tata Surya kecil. 
Meski demikian, obyek Kuiper yang 
terbesar, seperti Quaoar, Varuna, dan 
Orcus, mungkin akan diklasifikasikan 
sebagai planet kerdil. 


Pluto dan Charon 

Pluto (rata-rata 39 SA), sebuah planet 
kerdil, adalah obyek terbesar sejauh 
ini di sabuk Kuiper. Ketika ditemukan 
pada tahun 1930, benda ini dianggap 
sebagai planet yang ke sembilan, definisi 
ini diganti pada tahun 2006 dengan 


SBMPTN 
1 46 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


diangkatnya definisi formal planet. Pluto 
memiliki kemiringan orbit cukup eksentrik 
(17 derajat dari bidang ekliptika) dan 
berjarak 29,7 SA dari matahari pada titik 
prihelion (sejarak orbit Neptunus) sampai 
49,5 SA pada titik aphelion. 


. Haumea dan Makemake 


Haumea (rata-rata 43,34 SA) dan Make- 
make (rata-rata 45,79 SA) adalah dua 
obyek terbesar sejauh ini di dalam sabuk 
Kuiper klasik. Haumea adalah sebuah 
obyek berbentuk telur dan memiliki dua 
bulan. Makemake adalah obyek paling 
cemerlang di sabuk Kuiper setelah 
Pluto. Pada awalnya dinamai 2003 
EL61 dan 2005 FY9, pada tahun 2008 
diberi nama dan status sebagai planet 
kerdil. Orbit keduanya berinklinasi jauh 
lebih membujur dari Pluto (28° dan 29°) 
dan lain seperti Pluto, keduanya tidak 


dipengaruhi oleh Neptunus, sebagai 
bagian dari kelompok Obyek sabuk 
Kuiper klasik. 


Piringan Tersebar 


Eris dan satelitnya Dysnomia. Piringan 
terbesar menindih sabuk Kuiper dan 
menyebar keluar jauh lebih luas. Daerah 
ini diduga merupakan sumber komet 
berperioda pendek. Objek piringan 
tersebar diduga terlempar ke orbit yang 
tidak menentu karena pengaruh gravitasi 
dari gerakan migrasi awal Neptunus. 
Kebanyakan objek piringan terbesar 
memiliki perihelion di dalam sabuk Kuiper 
dan apehelion hampir sejauh 150 SA 
dari matahari. Orbit OPT juga memiliki 
inklinasi tinggi pada bidang ekleptika dan 
sering hampir bersudut siku-siku. 


C. HUKUM KEPLER 


HUKUM KEPLER | 


Sebuah Planet berputar mengelilingi 
matahari dalam sutu lintasan berbentuk 
elips, dimana matahari merupakan 
salah satu titik apinya 


HUKUM KEPLER II 


Vektor jari-jari yang berbentuk antara 
matahari dengan sebuah planet 
akan membentuk bidang yang sama 
besar dalam waktu yang bersamaan 
(dikemukakan dalam Astronomia Nova, 
1609). 


HUKUM KEPLER III 


Kuadrat waktu peredaran planet 
sebanding dnegan pangkat 3 dari 
setengah sumbu panjang bidang 
lintasan planet tersebut (dikemukakan 
dalam harmonice mundi, 1619). 


D. GALAKSI 


Tata surya terletak di galaksi Bima sakti, 
sebuah galaksi spiral yang berdiameter 
sekitar 100.000 tahun cahaya dan 
memiliki sekitar 200 milyar bintang. 
Matahari berlokasi di salah satu lengan 
spiral galaksi yang disebut Lengan 
Orion. Letak Matahari berjarak antara 
25,000 dan 28,000 tahun cahaya dari 
pusat galaksi, dengan kecepatan orbit 
mengelilingi pusat galaksi sekitar 2200 
kilometer per detik. Setiap revolusinya 
berjangka 225-250 juta tahun. Waktu 
revolusi ini dikenal sebagai tahun 
galaksi Tata Surya. Apex matahari, arah 
jalur matahari di ruang semesta, dekat 
letaknya dengan konstelasi Herkules 
terarah pada posisi akhir bintang Vega. 


SBMPTN 1 47 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


SBMPTN 
1 48 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


RINGKASAN MATERI 
SOSIOLOGI Ee 


MATERI 


KONSEP DASAR SOSIOLOGI, INTERAKSI SOSIAL NILAI DAN NORMA SOSIAL, SOSIALISASI, PERILAKU 
MENYIMPANG, STRATIFIKASI SOSIAL, DIFERENSIASI, KONFLIK DAN MOBILITAS SOSIAL, KELOMPOK 


SOSIAL DALAM MASYARAKAT, PROSES PERUBAHAN SOSIAL PADA MASYARAKAT, PERAN DAN FUNGSI 


LEMBAGA SOSIAL, LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN SOSIAL 


KONSEP DASAR SOSIOLOGI 


A. 


PENGERTIAN SOSIOLOGI 


Istilah sosiologi pertama kali dikemukakan 
oleh ahli filsafat, moralis sekaligus 
sosiolog berkebangsaan Perancis, 
Auguste Comte melalui sebuah karyanya 
yang berjudul Cours de Philosophie 
Positive. Secara etimologis (asal kata) 
sosiologi berasal dari kata socius dan 
logos. Dalam bahasa Romawi (Latin) 
socius berarti teman atau sesama dan 
logos yang artinya ilmu. Jadi, secara 
harfiah sosiologi berarti membicara-kan 
atau memperbincangkan pergaulan hidup 
manusia. Pengertian tersebut akhirnya 
diperluas menjadi ilmu pengetahuan yang 
membahas dan mempelajari kehidupan 
manusia dalam masyarakat. 

Sosiologi merupakan sebuah istilah yang 
berasal dari kata latin socius yang artinya 
teman, dan logos dari kata Yunani yang 


muncul sejak ratusan, bahkan ribuan 
tahun yang lalu. Namun sosiologi sebagai 
ilmu yang mempelajari masyarakat baru 
lahir kemudian di Eropa. 


Berikut ini definisi-definisi sosiologi yang 

dikemukakan beberapa ahli. 

a. Pitirim Soroki 
Sosiologi adalah ilmu yang 
mempelajari hubungan dan pengaruh 
timbal balik antara aneka macam 
gejala sosial, misalnya gejala 
ekonomi, gejala keluarga, dan gejala 
moral. Sosiologi adalah ilmu yang 
mempelajari hubungan dan pengaruh 
timbal balik antara gejala sosial 
dengan gejala non-sosial, dan yang 
terakhir, sosiologi adalah ilmu yang 
mempelajari ciri-ciri umum semua 
jenis gejala-gejala sosial lain. 

b. Roucek dan Warre 
Sosiologi adalah ilmu yang 
mempelajari hubungan antara 
manusia dalam kelompok-kelompok. 


peran eee Ba an perang c. William F. Ogburn dan Mayer F. 
kalinya dalam buku yang berjudul “Cours Nimkopf 

De Philosophie Positive” karangan 

August Comte (1798-1857). Sosiologi 


SBMPTN 1 4 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Sosiologi adalah penelitian secara 
ilmiah terhadap interaksi sosial dan 
hasilnya, yaitu organisasi sosial. 
J.A.A Von Dorn dan C.J. Lammers 
Sosiologi adalah ilmu pengetahuan 
tentang struktur-struktur dan proses- 
proses kemasyarakatan yang bersifat 
stabil. 

Max Weber 

Sosiologi adalah ilmu yang berupaya 
memahami tindakan-tindakan sosial. 
Selo Sumardjan dan Soelaeman 
Soemardi 

Sosiologi adalah ilmu 
kemasyarakatan yang mempelajari 
struktur sosial dan proses-proses 
sosial termasuk perubahan sosial. 
Paul B. Horton 

Sosiologi adalah ilmu yang 
memusatkan penelaahan pada 
kehidupan kelompok dan produk 
kehidupan kelompok tersebut. 
Soejono Sukamto 


Sosiologi adalah ilmu yang 
memusatkan perhatian pada 
segi-segi kemasyarakatan yang 
bersifat umum dan berusaha untuk 
mendapatkan pola-pola umum 


kehidupan masyarakat. 

William Kornblum 

Sosiologi adalah suatu upaya ilmiah 
untuk mempelajari masyarakat 
dan perilaku sosial anggotanya 
dan menjadikan masyarakat yang 


bersangkutan dalam berbagai 
kelompok dan kondisi. 

Allan Jhonson 

Sosiologi adalah ilmu yang 


mempelajari kehidupan dan perilaku, 
terutama dalam kaitannya dengan 
suatu sistem sosial dan bagaimana 
sistem tersebut mempengaruhi orang 


SBMPTN 
1 5 0 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


B. SEJARAH 


dan bagaimana pula orang yang 
terlibat didalamnya mempengaruhi 
sistem tersebut. 

Dari berbagai definisi di atas, maka 
dapat disimpulkan bahwa: 

Sosiologi adalah ilmu yang 
membicarakan apa yang sedang 
terjadi saat ini, khususnya pola- 
pola hubungan dalam masyarakat 
serta berusaha mencari pengertian- 
pengertian umum, rasional, empiris 
serta bersifat umum. 


PERKEMBANGAN 
SOSIOLOGI 


Sosiologi termasuk ilmu yang paling muda 
dibandingkan dengan ilmu-ilmu sosial 
yang ada. Sejak abad pencerahan (abad 
ke- 17 M), terjadi sejumlah perubahan 
besar di dunia, terutama di Eropa. Akan 
tetapi perubahan yang revolusioner terjadi 
sepan-jang abad ke-18 M. Perubahan itu 
dikatakan revolusioner karena dengan 
cepat struktur/tatanan masyarakat lama 
berganti dengan struktur yang baru. 
Revolusi sosial sepanjang abad ke-18 
itu, paling jelas tampak dalam Revolusi 
Amerika, Revolusi Industri, dan Revolusi 
Perancis. Ketiga revolusi itu berpengaruh 
ke seluruh dunia. Gejolak Abad revolusi 
itu menggugah para ilmuwan pada 
pemikiran bahwa perubahan masyarakat 
harus dapat dianalisis. 


Perkembangan Sosiologi dari Abad 
ke Abad 

Banyak ilmuwan-ilmuwan besar pada 
zaman dahulu, seperti Sokrates, Plato dan 
Aristoteles beranggapan bahwa manusia 
teroentuk begitu saja. Tanpa ada yang 
bisa mencegah, masyarakat mengalami 
perkembangan dan kemunduran. 
Pendapat itu kemudian ditegaskan lagi 
oleh para pemikir di abad pertenga- 


han, seperti Agustinus, Ibnu Sina, dan 
Thomas Aquinas. Mereka berpendapat 
bahwa sebagai makhluk hidup yang fana, 
manusia tidak bisa mengetahui, apalagi 
menentukan apa yang akan terjadi den- 
gan masyarakatnya. Pertanyaan dan per- 
tanggungjawaban ilmiah tentang peruba- 
han masyarakat belum terpikirkan pada 
masa ini. 


Pengaruh Perubahan yang Terjadi di 
Abad Pencerahan 
Perubahan-perubahan besar di abad 
pencerahan, terus berkembang secara 
revolusioner sapanjang abad ke-18 M. 
Dengan cepat struktur masyarakat lama 
berganti dengan struktur yang lebih baru. 
Hal ini terlihat dengan jelas terutama 
dalam revolusi Amerika, revolusi industri, 
dan revolusi Perancis. Gejolak-gejolak 
yang diakibatkan oleh ketiga revolusi ini 
terasa pengaruhnya di seluruh dunia. 
Para ilmuwan tergugah, mereka mulai 
menyadari pentingnya menganalisis pe- 
rubahan dalam masyarakat. 


Gejolak Abad Revolusi 


Perubahan yang terjadi akibat revolusi 
benar-benar mencengangkan. Struktur 
masyarakat yang sudah berlaku ratusan 
tahun rusak. Bangsawan dan kaum Ro- 
haniawan yang semula bergemilang har- 
ta dan kekuasaan, disetarakan haknya 
dengan rakyat jelata. Raja yang semula 
berkuasa penuh, kini harus memimpin 
berdasarkan undang-undang yang di 
tetapkan. Banyak kerajaan-kerajaan be- 
sar di Eropa yang jatuh dan terpecah. 


C. RUANG LINGKUP SOSIOLOGI 
a. Pokok Bahasan Sosiologi 


1. Fakta sosial 


Fakta sosial adalah cara bertindak, 
berpikir, dan berperasaan yang 


berada di luar individu dan 
mempunya kekuatan memaksa dan 
mengendalikan individu tersebut. 
Contoh, di sekolah seorang murid 
diwajidkan untuk datang tepat waktu, 
menggunakan seragam, dan bersikap 
hormat kepada guru. Kewajiban- 
kewajiban tersebut dituangkan ke 
dalam sebuah aturan dan memiliki 
sanksi tertentu jika dilanggar. 
Dari contoh tersebut bisa dilihat 
adanya cara bertindak, berpikir, dan 
berperasaan yang ada di luar individu 
(sekolah), yang bersifat memaksa 
dan mengendalikan individu (murid). 
Tindakan sosial 

Tindakan sosial adalah suatu 
tindakan yang dilakukan dengan 
mempertimbangkan perilaku orang 
lain. Contoh, menanam bunga 
untuk kesenangan pribadi bukan 
merupakan tindakan sosial, tetapi 
menanam bunga untuk diikutsertakan 
dalam sebuah lomba sehingga 
mendapat perhatian orang lain, 
merupakan tindakan sosial. 
Khayalan sosiologis 

Khayalan sosiologis diperlukan untuk 
dapat memahami apa yang terjadi 
di masyarakat maupun yang ada 
dalam diri manusia. Menurut Wright 
Mills, dengan khayalan sosiologi, 
kita mampu memahami sejarah 
masyarakat, riwayat hidup pribadi, 
dan hubungan antara keduanya. 
Realitas sosial 

Seorang sosiolog harus bisa 
menyingkap berbagai tabir dan 
mengungkap tiap helai tabir menjadi 
suatu realitas yang tidak terduga. 
Syaratnya, sosiolog tersebut harus 
mengikuti aturan-aturan ilmiah dan 


SBMPTN 1 | 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


melakukan pembuktian secara ilmiah 
dan objektif dengan pengendalian 
prasangka pribadi, dan pengamatan 
tabir secara jeli serta menghindari 
penilaian normatif. 


b. Hakikat Sosiologi 


1. 
2. 


Sosiologi merupakan ilmu sosial 
Sosiologi bukan disiplin ilmu yang 
normatif, melainkan kategoris. 


Sosiologi merupakan ilmu 
pengetahuan murni. 
Sosiologi merupakan ilmu 


pengetahuan abstrak dan bukan 
konkret. 

Sosiologi bertujuan untuk 
menghasilkan pengertian-pengertian 
dan pola umum. 


Sosiologi merupakan ilmu 
pengetahuan empiris dan rasional. 

Sosiologi merupakan ilmu 
pengetahuan umum, bukan ilmu 


pengetahuan yang khusus. 


c. Ciri-Ciri Utama Sosiologis 


1. 


Bersifat empiris karena didasarkan 
pada pengamatan (observasi) 
terhadap kenyataan sosial dan 
hasilnya tidak spekulatif. 

Bersifat teoritis artinya selalu 
berusaha untuk menyusun 
kesimpulan dari hasil observasi untuk 
menghasilkan keilmuan. 


Bersifat kumulatif artinya teori 
dalam sosiologi dibentuk atas dasar 
teori yang sudah ada, diperbaiki, 
diperluas, serta diperdalam 


Bersifat non-etis, artinya tidak 
mempersoalkan baik-buruknya fakta, 
yang penting menjelaskan fakta 
tersebut secara analisis dan apa 
adanya. 


SBMPTN 
1 5 ) seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


d. Objek Studi Sosiologi 


Objek studi sosiologi adalah masyarakat, 
dengan menyoroti hubungan antar manu- 
sia dan proses sebab-akibat yang ditim- 
bulkan dari hubungan tersebut. 


INTERAKSI SOSIAL, NILAI 


DAN NORMA SOSIAL 


. INTERAKSI SOSIAL 


Pengertian Interaksi Sosial 

Interaksi sosial adalah suatu proses 

hubungan timbal balik yang dilakukan 

oleh individu dengan individu, antara 
indivu dengan kelompok, antara 
kelompok dengan individu, antara 
kelompok dengan dengan kelompok 
dalam kehidupan sosial. Artinya, semua 
tindakan yang melibatkan 2 belah pihak 

Menurut Charles P. loomis sebuah 

hubungan bisa disebut interaksi jika 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Jumlah pelakunya dua orang atau 
lebih. 

2. Adanya komunikasi antar pelaku 
dengan menggunakan simbul atau 
lambing-lambang. 

3. Adanya suatu demensi waktu yang 
meliputi masa lalu, masa kini, dan 
masa yang akan datang. 

4. Adanya tujuan yang hendak dicapai. 


b. Syarat Terjadinya Interaksi 


1. Adanya kontak sosial 

Kontak sosial memiliki memiliki sifat- 

sifat sebagai berikut: 

1) Kontak sosial bisa bersifat positif 
dan bisa negatif. Kalau kontak 
sosial mengarah pada kerjasama 
berarti positif, kalau mengarah 


pada suatu pertentangan atau 
konflik berarti negatif. 

2) Kontak sosial dapat bersifat 
primer dan bersifat skunder. 
Kontak sosial primer terjadi apa 
bila peserta interaksi bertemu 
muka secara langsung. Misanya 
kontak antara guru dengan murid 
dsb. Kalau kontak skunder terjadi 
apabila interaksi berlangsung 
melalui perantara. Misal 
percakapan melalui telepon dan 
HP. 


2. Komunikasi 


Komunikasi adalah suatu proses 
penyampaian informasi dari satu 
pihak kepihak yang lain dalam rangka 
mencapai tujuan bersama. 

Ada lima unsur 
komunikasi yaitu: 


pokok dalam 


1) Komunikator yaitu orang yang 
menyampaikan informasi atau 
pesan atau perasaan atau 
pemikiran pada pihak lain. 

2) Komunikan yaitu orang atau 
sekelompok orang yang dikirimi 
pesan, pikiran, informasi. 

3) Pesan yaitu sesuatu yang 
disampaikan oleh komunikator 
kepada komunikan. 

4) Media yaitu alat 
menyampaikan pesan 


untuk 


5) Efek/feed back yaitu tanggapan 
atau perubahan yang diharapkan 
terjadi pada komunikan 
setelah mendapat pesan dari 
komunikator. 


Ada beberapa faktor yang mendorong 

terjadinya interaksi sosial: 

1) Imitasi yaitu tindakan meniru 
orang lain. 


2) Sugesti. Sugesti ini berlangsung 
apabila seseorang memberikan 
pandangan atau sikap yang 


dianutnya, lalu diterima oleh 
orang lain. Biasanya sugesti 
muncul ketika si penerima 


sedang dalam kondisi yang 
tidak netral sehingga tidak dapat 
berfikir rasional. 

3) Identifikasi yaitu merupakan 
kecenderungan atau keinginan 
seseorang untuk menjadi sama 
dengan pihak lain (meniru secara 
keseluruhan). 

4) Simpati yaitu merupakan suatu 
proses dimana seorang merasa 
tertarik kepada pihak lain. Melalui 
proses simpati orang merasa 


dirinya seolah-olah dirinya 
berasa dalam keadaan orang 
lain. 


5) Empati yaitu merupakan simpati 
yang mendalam yang dapat 
mempengaruhi kejiwaan dan fisik 
seseorang. 


c. Bentuk-Bentuk Interaksi Sosial 


1. 


Kerja sama (cooperation) artinya 

berusaha bersama antara orang 

perorangan atau kelompok untuk 

mencapai tujuan bersama. 

Bentuk kerja sama: 

1) Kerja sama spontan artinya 
kerjasama secara Serata-merta 

2) Kerja sama langsung artinya 
kerjasama sebagai hasil dari 
perintah atasan kepada bawahan 

3) Kerja sama kontrak artinya kerja 
sama atas dasar syarat-syarat 
yang disepakati bersama 

4) Kerja sama tradisional artinya 
kerjasama sebagian atau unsur- 
unsur tertentu dari sistem sosial 


SBMPTN 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


2. Akomodasi (accomodation) artinya 


3. 


adanya keseimbangan interaksi 
sosial dalam kaitannya dengan 
norma dan nilai yg ada di dalam 
masyarakat. 


Dibedakan menjadi: 


1) Koersi artinya akomodasi yang 
terjadi melalui pemaksaan 
kehendak pihak tertentu terhadap 
pihak lain yang lebih lemah. 


2) Kompromi. 


3) Arbitrasi artinya akomodasi 
apabila pihak-pihak 
yang berselisih tidak 
sanggup mencapai kompromi 
sendiri. 


4) Mediasi artinya akomodasi yang 
hamper sama dengan arbitrasi. 
namun, pihak ketiga yang 
bertindak sebagai penengah 
atau juru damai tidak mempunyai 
wewenang memberi keputusan 
—keputusan penyelesaian antara 
kedua belah pihak. 


5) Konsiliasi artinya akomodasi 
untuk mempertemukan 
keinginan-keinginan dari 
pihak-pihak yang berselisih 
demi tercapainya persetujuan 
bersama. 

6) Toleransi. 


7) Stalemate artinya akomodasi 
pada saat kelompok terlibat 
pertentangan mempunyai 
kekuatan seimbang. 

8) Ajudikasi artinya penyelesaian 
masalah melalui pengadilan atau 
jalur hukum. 

Asimilasi. menyesuaikan 

kemauannya dengan kemauan 

Syarat asimilasi: 

1) Terdapat jumlah kelompok yang 
berbeda kebudayaannya. 


SBMPTN 
1 5 4 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


2) Terjadi pergaulan antarindividu 
atau kelompok. 

3) Kebudayaan masing-masing 
kelompok saling berubah dan 
menyesuaikan diri. 


4. Akulturasi = proses penerimaan 
dan pengolahan unsur-unsur 
kebudayaan asing menjadi bagian 
kebudayaan suatu kelompok 
tanpa menghilangkan kepribadian 
kebudayaannya asli. 

d. Proses Disosiatif (Opposition 

Processes) 

Dibedakan menjadi: 

1. Persaingan (competition) 

2. Kontravensi artinya proses sosial 
yang ditandai ketidakpastian, 
keraguan, penolakan dll yang tidak 
diungkapkan secara terbuka 

3. Pertikaian artinya pertikaian 
perselisihan bersifat terbuka karena 
semakin tajam perbedaan. 

4. Konflik 


Faktor penyebab konflik: 

1) Perbedaan individu 

2) Perbedaan 
kebudayaan 


latar belakang 

3) Perbedaan kepentingan antara 
individu dengan kelompok 

4) Perubahan nilai yang cepat atau 
mendadak 


Menurut Dahrendorf, konflik 

dibedakan menjadi 5, yaitu: 

1) Konflik-konflik antara atau dalam 
peranan sosial 

2) Konflik-konflik antara kelompok- 
kelompok yang terogranisasikan 
dan yang tidak terorganisasikan 

3) konflik-konflik antara kelompok- 
kelompok sosial 

4) Konflik-konflik 
nasional 


antara satuan 


e. Proses Pembentukan 


5) Konflik-konflik antara Negara- 
negara atau antara Negara 
dengan organisasi internasional 


Kelompok, 
Lembaga, dan Organisasi Sosial 
Kelompok adalah kumpulan orang 
yang memiliki kesadaran bersama akan 
keanggotaan dan saling berinteraksi atau 
komunikasi. 

Empat macam kelompok: 

1) Kelompok statis - kelompok bukan 
organisasi, tidak memiliki hubungan 
sosial dan kesadaran jenis di antara 
anggotanya. 

2) Kelompok kemasyarakatan = 
kelompok yang memiliki persamaan 
tetapi tidak mempunyai organisasi 
dan hubungan sosial antara 
anggotanya. 

3) Kelompok sosial 

4) Kelompok asosiasi 


Perubahan dan Dinamika Sosial 

Budaya 

Terjadi akibat adanya interaksi manusia 

dan kelompok sehingga Terjadi proses 

saling mempengaruhi dan kerjasama. 

Perubahan sosial - perubahan yg terjadi 

waktu tertentu terhadap organisasi sosial 

mayarakat seperti nilai-nilai, norma, 

kebudayaan dll. 

Teori-teori yang menjelaskan sebab- 

sebab terjadinya perubahan sosial: 

1. Teori Evolusi (Evolutionary Theory) 

2. Teori Konflik (Conflict Theory) 

3. Teori 
Theory) 

4. Teori Siklis (Cyclical Theory) 

Faktor-faktor penyebab perubahan sosial 

(Soekanto): 

1. Faktor Internal 


Fungsionalis (Functionalist 


1) Bertambahnya atau 


berkurangnya penduduk 


g. 


2) Adanya penemuan baru 
3) Pertentangan konflik masyarakat 


4) Terjadinya pemberontakan atau 
revolusi 


5) Ideologi 
2. Faktor Eksternal 
1) Lingkungan alam fisik yang ada 
di sekitar manusia 
2) Peperangan 
3) Pengaruh 
masyarakat lain 


kebudayaan 


Interaksi Sosial dalam Dinamika 

Sosial Budaya 

Tindakan sosial dibedakan menjadi 4 tipe 

tindakan, yaitu: 

1. Tindakan sosial instrumental 
Dilakukan dengan memperhitungkan 
kesesuaian antara cara yang 
digunakan dan tujuan yang akan 
dicapai dengan didasari tujuan yang 
telah matang dipertimbangkan. 

2. Tindakan sosial berorientasi nilai 
Dilakukan dengan memperhitungkan 
manfaat dan tujuan yang ingin dicapai 
tidak terlalu dipertimbangkan. 

3. Tindakan sosial tradisional 
Termasuk kebiasaan yang berlaku 
selama ini dalam masyarakat 

4. Tindakan afektif 
Sebagian besar tindakan dikuasai 
oleh perasaan atau emosi tanpa 
perhitungan atau pertimbangan yang 


matang. 
NILAI SOSIAL 
Nilai sosial adalah sebuah konsep 


abstrak dalam diri manusia mengenai 
apa yang dianggap baik dan apa yang 
dianggap buruk, indah atau tidak indah, 
dan benar atau salah. 


Nilai sosial adalah nilai yang dianut 
oleh suatu masyarakat, mengenai yang 


SBMPTN 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


dianggap baik dan apa yang dianggap 
buruk oleh masyarakat. Sebagai contoh, 
orang menanggap menolong memiliki 
nilai baik, sedangkan mencuri bernilai 
buruk. Woods mendefinisikan nilai sosial 
sebagai petunjuk umum yang telah 
berlangsung lama, yang mengarahkan 
tingkah laku dan kepuasan dalam 
kehidupan sehari-hari. 


Fungsi Nilai Sosial 

Drs. Suparto mengemukakan bahwa 

nilai-nilai sosial memiliki fungsi umum 

dalam masyarakat antara lain: 

1. Dapat menyumbangkan seperangkat 
alat untuk mengarahkan masyarakat 
dalam berpikir dan bertingkah laku. 

2. Sebagai penentu terakhir bagi 
manusia dalam memenuhi peranan- 
peranan sosial. 

3. Dapat memotivasi seseorang 
untuk mewujudkan harapan sesuai 
dengan peranannya. 

4. Sebagai alat solidaritas di kalangan 
anggota kelompok masyarakat. 
Dengan nilai tertentu anggota 
kelompok akan merasa sebagai satu 
kesatuan. 

5. Sebagai alat pengawas (kontrol) 
perilaku manusia dengan daya tekan 
dan daya mengikat tertentu agar 
orang berprilaku sesuai dengan nilai 
yang dianutnya. 

Ciri-Ciri 

Ciri nilai sosial di antaranya sebagai 

berikut. 

1. Merupakan konstruksi masyarakat 
sebagai hasil interaksi antarwarga 
masyarakat. 

2. Disebarkan di antara warga 
masyarakat (bukan bawaan lahir). 

3. Terbentuk melalui sosialisasi (proses 
belajar). 


SBMPTN 
1 5 6 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


4. Merupakan bagian dari usaha 
pemenuhan kebutuhan dan 
kepuasan sosial manusia. 

5. Bervariasi antara kebudayaan yang 
satu dengan kebudayaan yang lain. 


6. Dapat mempengaruhi 
pengembangan diri sosial. 
7. Memiliki pengaruh yang berbeda 


antarwarga masyarakat. 
8. Cenderung berkaitan satu sama lain. 


Klasifikasi 

Berdasarkan ciri-cirinya, nilai sosial 
dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu 
nilai do-minan dan nilai mendarah daging 
(internalized value). 

1. Nilai dominan 


Nilai dominan adalah nilai yang 

dianggap lebih penting daripada nilai 

lainnya. Ukuran dominan tidaknya 
suatu nilai didasarkan pada hal-hal 
berikut. 

1) Banyak orang yang menganut 
nilai tersebut. Contoh, sebagian 
besar anggota masyarakat 
menghendaki perubahan ke arah 
yang lebih baik di segala bidang, 
seperti politik, ekonomi, hukum, 
dan sosial. 

2) Berapa lama nilai tersebut telah 
dianut oleh anggota masyarakat. 

3) Tinggi rendahnya usaha orang 


untuk dapat melaksanakan 
nilai tersebut. Contoh, orang 
Indonesia pada umumnya 
berusaha pulang kampung 
(mudik) di hari-hari besar 
keagamaan, seperti Lebaran 
atau Natal. 


4) Prestise atau kebanggaan bagi 
orang yang melaksanakan nilai 
tersebut. Contoh, memiliki mobil 
dengan merek terkenal dapat 


memberikan kebanggaan atau 
prestise tersendiri. 
2. Nilai mendarah daging (internalized 

value) 
Nilai mendarah daging adalah nilai 
yang telah menjadi kepribadian dan 
kebiasaan sehingga ketika seseorang 
melakukannya kadang tidak melalui 
proses berpikir atau pertimbangan 
lagi (bawah sadar). Biasanya nilai ini 
telah tersosialisasi sejak seseorang 
masih kecil. Umumnya bila nilai ini 
tidak dilakukan, ia akan merasa malu, 
bahkan merasa sangat bersalah. 


C. NORMA SOSIAL 


Norma sosial adalah kebiasaan umum 
yang menjadi patokan perilaku dalam 
suatu kelompok masyarakat dan 
batasan wilayah tertentu. Norma akan 
berkembang seiring dengan kesepakatan- 
kesepakatan sosial masyarakatnya, 
sering juga disebut dengan peraturan 
sosial. Norma menyangkut perilaku- 
perilaku yang pantas dilakukan dalam 
menjalani interaksi sosialnya. 


Tingkatan norma sosial 

Berdasarkan tingkatannya, norma di 

dalam masyarakat dibedakan menjadi 

empat. 

1. Cara (usage) 
Cara adalah suatu bentuk perbuatan 
tertentu yang dilakukan individu 
dalam suatu masyarakat tetapi tidak 
secara terus-menerus. 
Contoh: cara makan yang wajar dan 
baik apabila tidak mengeluarkan 
suara seperti hewan. 

2. Kebiasaan (Folkways) 
Kebiasaan merupakan suatu bentuk 
perbuatan berulang-ulang dengan 
bentuk yang sama yang dilakukan 


secara sadar dan mempunyai tujuan- 
tujuan jelas dan dianggap baik dan 
benar. 

Contoh: Memberi hadiah kepada 
orang-orang yang berprestasi dalam 
suatu kegiatan atau kedudukan, 
memakai baju yang bagus pada 
waktu pesta. 

Tata kelakuan (Mores) 

Tata kelakuan adalah sekumpulan 
perbuatan yang mencerminkan sifat- 
sifat hidup dari sekelompok manusia 
yang dilakukan secara sadar guna 
melaksanakan pengawasan oleh 
sekelompok masyarakat terhadap 
anggota-anggotanya. Dalam tata 
kelakuan terdapat unsur memaksa 
atau melarang suatu perbuatan. 
Fungsi mores adalah sebagai alat 
agar para anggota masyarakat 
menyesuaikan perbuatan- 
perbuatannya dengan tata kelakuan 
tersebut. 

Contoh: Melarang pembunuhan, 
pemerkosaan, atau menikah saudara 
kandung. 

Adat istiadat (Custom) 


Adat istiadat adalah kumpulan 
tata kelakuan yang paling tinggi 
kedudukannya karena bersifat kekal 
dan terintegrasi sangat kuat terhadap 
masyarakat yang memilikinya. 
Koentjaraningrat menyebut adat 
istiadat sebagai kebudayaan abstrak 
atau sistem nilai. Pelanggaran 
terhadap adat istiadat akan menerima 
sanksi yang keras baik langsung 
maupun tidak langsung. Misalnya 
orang yang melanggar hukum adat 
akan dibuang dan diasingkan ke 
daerah lain. 


SBMPTN 1 / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


b. Macam norma sosial 


Norma sosial di masyarakat dibedakan 
menurut aspek-aspek tertentu tetapi 
saling berhubungan antara satu aspek 
dengan aspek yang lainnya. Pembagian 
itu sebagai berikut. 
1. Norma agama 


Norma agama berasal dari Tuhan, 
pelanggarannya disebut dosa. Norma 
agama adalah peraturan sosial 
yang sifatnya mutlak sebagaimana 
penafsirannya dan tidak dapat 
ditawar-tawar atau diubah ukurannya 
karena berasal dari Tuhan. Biasanya 
norma agama tersebut berasal dari 
ajaran agama dan kepercayaan- 
kepercayaan lainnya (religi). 
Pelanggaran terhadap norma ini 
dinamakan dosa. 

Contoh: melakukan sembahyang 
kepada Tuhan, tidak berbohong, tidak 
boleh mencuri, dan lain sebagainya. 

2. Norma kesusilaan 
Norma kesusilaan adalah peraturan 
sosial yang berasal dari hati nurani 
yang menghasilkan akhlak, sehingga 
seseorang dapat membedakan apa 
yang dianggap baik dan apa pula 
yang dianggap buruk. Pelanggaran 
terhadap norma ini berakibat sanksi 
pengucilan secara fisik (dipenjara, 
diusir) ataupun batin (dijauhi). 
3. Norma kesopanan 


Norma kesopanan adalah 
peraturan sosial yang mengarah 
pada hal-hal yang berkenaan 
dengan bagaimana seseorang 


harus bertingkah laku yang wajar 
dalam kehidupan bermasyarakat. 
Pelanggaran terhadap norma ini 
akan mendapatkan celaan, kritik, 
dan lain-lain tergantung pada tingkat 
pelanggaran. 


SBMPTN 
1 5 8 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


C. 


Contoh: Tidak meludah di sembarang 
tempat, memberi atau menerima 
sesuatu dengan tangan kanan, 
kencing di sembarang tempat. 

4. Norma kebiasaan 
Norma kebiasaan adalah sekumpulan 
peraturan sosial yang berisi petunjuk 
atau peraturan yang dibuat secara 
sadar atau tidak tentang perilaku 
yang diulang-ulang sehingga perilaku 
tersebut menjadi kebiasaan individu. 
Pelanggaran terhadap norma ini 
berakibat celaan, kritik, sampai 
pengucilan secara batin. 
Contoh: Membawa oleh-oleh apabila 
pulang dari suatu tempat, bersalaman 
ketika bertemu. 


5. Kode etik 
Kode etik adalah tatanan etika yang 
disepakati oleh suatu kelompok 


masyarakat tertentu. 

Contoh: kode etik jurnalistik, kode 
etik perwira, kode etik kedokteran. 
Kode etik umumnya termasuk dalam 
norma sosial, namun bila ada kode 
etik yang memiliki sanksi yang agak 
berat, maka masuk dalam kategori 
norma hukum. 


Norma Hukum 
Norma hukum adalah aturan sosial yang 
dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, 
misalnya pemerintah, sehingga dengan 
tegas dapat melarang serta memaksa 
orang untuk dapat berperilaku sesuai 
dengan keinginan pembuat peraturan itu 
sendiri. Pelanggaran terhadap norma ini 
berupa sanksi denda sampai hukuman 
fisik (dipenjara, hukuman mati). 
1. Proses terbentuknya norma hukum 
Dalam bermasyarakat, walaupun 
telah ada norma untuk menjaga 


keseimbangan, namun norma 
sebagai pedoman perilaku kerap 
dilanggar atau tidak diikuti. Karena 
itu dibuatlah norma hukum sebagai 
peraturan/ kesepakatan tertulis yang 
memiliki sanksi dan alat penegaknya 

2. Perbedaan antara norma hukum dan 
norma sosial 


Norma hukum: 

(1) Aturannya pasti (tertulis) 

(2) Mengikat semua orang 

(3) Memiliki alat penegak aturan 
(4) Dibuat oleh penguasa 

(5) Sangsinya berat 

Norma sosial: 


(1) Kadang aturannya tidak pasti 
dan tidak tertulis 


(2) Ada/ tidaknya alat penegak tidak 
pasti (kadang ada, kadang tidak 
ada) 


(3) Dibuat oleh masyarakat 
(4) Sangsinya ringan. 


A ASA 


A. KONSEP DASAR SOSIALISASI 


Sosialisasi adalah sebuah proses 
penanaman atau transfer kebiasaan atau 
nilai dan aturan dari satu generasi ke 
generasi lainnya dalam sebuah kelompok 
atau masyarakat. Sejumlah sosiolog 
menyebut sosialisasi sebagai teori 
mengenai peranan (role theory). Karena 
dalamm proses sosialisasi diajarkan 
peran-peran yang harus dijalankan oleh 
individu. 

Produk penting dari proses sosialisasi 
adalah self/personality/diri. Dalam rangka 
interaksi dengan orang lain, seseorang 


a. 


akan mengembangkan suatu keunikan 
dalam hal perilaku, pemikiran dan 
perasaan yang secara bersama-sama 
akan membentuk self. 


Agen sosialisasi 

Agen sosialisasi meliputi keluarga, teman 
bermain, sekolah dan media massa. 
Keluarga merupakan agen pertama 
dalam sosialisasi yang ditemui oleh 
anak pada awal perkembangannya. 
Kemudian kelompok sebaya sebagai 
agen sosialisasi di mana si anak akan 
belajar tentang pengaturan peran orang- 
orang yang berkedudukan sederajat. 
Sekolah sebagai agen sosialisasi 
merupakan institusi pendidikan di 
mana anak didik selama di sekolah 
akan mempelajari aspek kemandirian, 
prestasi, universalisme serta spesifisitas. 
Agen sosialisasi yang terakhir adalah 
media massa di mana melalui sosialisasi 
pesan-pesan dan simbol-simbol yang 
disampaikan oleh berbagai media akan 
menimbulkan berbagai pendapat pula 
dalam masyarakat. 


Jenis Sosialisasi dan Pola 
Sosialisasi 

Proses yang dialami individu terbagi 
atas sosialisasi primer dan sekunder, 
sosialisasi primer dialami individu 
pada masa kanak-kanak, terjadi dalam 
lingkungan keluarga, individu tidak 
mempunyai hak untuk memilih agen 
sosialisasinya, individu tidak dapat 
menghindar untuk menerima dan 
menginternalisasi cara pandang keluarga. 
Sedangkan sosialisasi sekunder 
berkaitan dengan ketika individu mampu 
untuk berinteraksi dengan orang lain 
selain keluarganya. Dalam sosialisasi 
sekunder terdapat proses resosialisasi 
dan desosialisasi, di mana keduanya 


SBMPTN 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


merupakan proses yang berkaitan 
satu sama lain. Resosialisasi berkaitan 
dengan pengajaran dan penanaman 
nilai-nilai yang berbeda dengan nilai-nilai 
yang pernah dialami sebelumnya, untuk 
penguatan dalam penanaman nilai-nilai 
baru tersebut maka desosialisasi terjadi 
di mana diri individu yang lama “dicabut 
dan diberi” diri yang baru dalam proses 
resosialisasi. Kedua proses tersebut 
terlihat dengan jelas dalam suatu total 
institusi yang merupakan suatu tempat 
di mana terdapat sejumlah besar individu 
yang terpisah dari lingkungan sosialnya. 


. JENIS SOSIALISASI 


Keluarga sebagai Perantara 


Sosialisasi Primer 


Berdasarkan jenisnya, sosialisasi dibagi 
menjadi dua: sosialisasi primer (dalam 
keluarga) dan sosialisasi sekunder 
(dalam masyarakat). Menurut Goffman 
kedua proses tersebut berlangsung 
dalam institusi total, yaitu tempat tinggal 
dan tempat bekerja. Dalam kedua institusi 
tersebut, terdapat sejumlah individu 
dalam situasi yang sama, terpisah dari 
masyarakat luas dalam jangka waktu 
kurun tertentu, bersama-sama menjalani 
hidup yang terkukung, dan diatur secara 
formal. 


Sosialisasi Primer 


Peter L. Berger dan Luckmann 
mendefinisikan sosialisasi primer 
sebagai sosialisasi pertama yang dijalani 
individu semasa kecil dengan belajar 
menjadi anggota masyarakat (keluarga). 
Sosialisasi primer berlangsung saat anak 
berusia 1-5 tahun atau saat anak belum 
masuk ke sekolah. Anak mulai mengenal 
anggota keluarga dan lingkungan 
keluarga. Secara bertahap dia mulai 


SBMPTN 
1 60 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


mampu membedakan dirinya dengan 
orang lain di sekitar keluarganya. 


Sosialisasi Sekunder 

Sosialisasi sekunder adalah suatu proses 
sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi 
primer yang memperkenalkan individu 
ke dalam kelompok tertentu dalam 
masyarakat. Salah satu bentuknya 
adalah resosialisasi dan desosialisasi. 
Dalam proses resosialisasi, seseorang 
diberi suatu identitas diri yang baru. 
Sedangkan dalam proses desosialisasi, 
seseorang mengalami “pencabutan” 
identitas diri yang lama. 


. TIPE SOSIALISASI 


Setiap kelompok masyarakat mempunyai 
standar dan nilai yang berbeda. 
Contohnya, standar 'apakah seseorang 
itu baik atau tidak di sekolah dengan di 
kelompok sepermainan tentu berbeda. 
Di sekolah, misalnya, seseorang 
disebut baik apabila nilai ulangannya di 
atas tujuh atau tidak pernah terlambat 
masuk sekolah. Sementara di kelompok 
sepermainan, seseorang disebut baik 
apabila solider dengan teman atau saling 
membantu. Perbedaan standar dan nilai 
pun tidak terlepas dari tipe sosialisasi 
yang ada. Ada dua tipe sosialisasi. Kedua 
tipe sosialisasi tersebut adalah sebagai 
berikut. 


Formal 
Sosialisasi tipe ini terjadi melalui 
lembaga-lembaga yang berwenang 


menurut ketentuan yang berlaku dalam 
negara, seperti pendidikan di sekolah 
dan pendidikan militer. 


Informal 

Sosialisasi tipe ini terdapat di masyarakat 
atau dalam pergaulan yang bersifat 
kekeluargaan, seperti antara teman, 


sahabat, sesama anggota klub, dan 
kelompok-kelompok sosial yang ada di 
dalam masyarakat. 


. POLA SOSIALISASI 
Sosialisasi Represif (Repressive 
Sosialization) 
Sosialisasi represif (repressive 
sosialization) menekankan pada 
penggunaan hukuman terhadap 


kesalahan. Ciri lain dari sosialisasi represif 
adalah penekanan pada penggunaan 
materi dalam hukuman dan imbalan. 


Sosialisasi partisipatoris 
(participatory sosialization) 
Sosialisasi partisipatoris (participatory 
sosialization) merupakan pola di mana 
anak diberi imbalan ketika berprilaku baik. 
Selain itu, hukuman dan imbalan bersifat 
simbolik. Dalam proses sosialisasi ini 
anak diberi kebebasan. Penekanan 
diletakkan pada interaksi dan komunikasi 
bersifat lisan yang menjadi pusat 
sosialisasi adalah anak dan keperluan 
anak. Keluarga menjadi generalized 
other. 


PROSES SOSIALISASI 


Menurut George Herbert Mead 

George Herbert Mead berpendapat 

bahwa sosialisasi yang dilalui seseorang 

dapat dibedakan melalui tahap-tahap 
sebagai berikut. 

1. Tahap persiapan (Preparatory Stage) 
Tahap ini dialami sejak manusia 
dilahirkan, saat seorang anak 
mempersiapkan diri untuk mengenal 
dunia sosialnya, termasuk untuk 
memperoleh pemahaman tentang 
diri. Pada tahap ini juga anak-anak 
mulai melakukan kegiatan meniru 
meski tidak sempurna. 


2. Tahap meniru (Play Stage) 
Tahap ini ditandai dengan semakin 
sempurnanya seorang anak 
menirukan peran-peran yang 
dilakukan oleh orang dewasa. Pada 
tahap ini, mulai terbentuk kesadaran 
tentang anma diri dan siapa nama 
orang tuanya, kakaknya, dan 
sebagainya. Anak mulai menyadari 
tentang apa yang dilakukan seorang 
ibu dan apa yang diharapkan seorang 
ibu dari anak. 

3. Tahap siap bertindak (Game Stage) 


Peniruan yang dilakukan sudah mulai 
berkurang dan digantikan oleh peran 
yang secara langsung dimainkan 
sendiri dengan penuh kesadaran. 
Kemampuannya menempatkan 
diri pada posisi orang lain pun 
meningkat sehingga memungkinkan 
adanya kemampuan bermain secara 
bersama-sama. Dia mulai menyadari 
adanya tuntutan untuk membela 
keluarga dan bekerja sama dengan 
teman-temannya . Pada tahap ini 
lawan berinteraksi semakin banyak 
dan hubunganya semakin kompleks. 
Individu mulai berhubungan dengan 
teman-teman sebaya di luar rumah. 
Peraturan-peraturan yang berlaku 
di luar keluarganya secara bertahap 
juga mulai dipahami. Bersamaan 
dengan itu, anak mulai menyadari 
bahwa ada norma tertentu yang 
berlaku di luar keluarganya. 

4. Tahap penerimaan norma kolektif 
(Generalized Stage) 
Pada tahap ini seseorang telah 
dianggap dewasa. Dia sudah dapat 
menempatkan dirinya pada posisi 
masyarakat secara luas. Dengan kata 
lain, ia dapat bertenggang rasa tidak 
hanya dengan orang-orang yang 


SBMPTN 1 | 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


berinteraksi dengannya, tetapi juga 
dengan masyarakat luas. Manusia 
dewasa menyadari pentingnya 
peraturan, kemampuan bekerja 
sama bahkan dengan orang lain yang 
tidak dikenalnya secara mantap. 
Manusia dengan perkembangan diri 
pada tahap ini telah menjadi warga 
masyarakat dalam arti sepenuhnya. 


b. Menurut Charles H. Cooley 


Cooley lebih menekankan peranan 

interaksi dalam teorinya. Menurut dia, 

Konsep Diri (self concept) seseorang 

berkembang melalui interaksinya dengan 

orang lain. Sesuatu yang kemudian 

disebut /ooking-glass self terbentuk 

melalui tiga tahapan sebagai berikut. 

1. Kita membayangkan kita di mata 
orang lain 
Seorang anak merasa dirinya 
sebagai anak yang paling hebat dan 
yang paling pintar karena sang anak 
memiliki prestasi di kelas dan selalu 
menang di berbagai lomba. 

2. Kita membayangkan orang lain 
menilai kita 
Dengan pandangan bahwa si anak 
adalah anak yang hebat, sang anak 
membayangkan pandangan orang 
lain terhadapnya. Ia merasa orang 
lain selalu memuji dia, selalu percaya 
pada tindakannya. Perasaan ini 
bisa muncul dari perlakuan orang 
terhadap dirinya 

3. Perasaan kita sebagai akibat dari 
penilaian tersebut 
Dengan adanya penilaian bahwa 
sang anak adalah anak yang hebat, 
timbul perasaan bangga dan penuh 
percaya diri. 


SBMPTN 
1 62 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


F. AGEN SOSIALISASI 


Agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang 
melaksanakan atau melakukan sosialisa- 
si. Ada empat agen sosialisasi yang uta- 
ma, yaitu keluarga, kelompok bermain, 
media massa, dan lembaga pendidikan 
sekolah. 


Keluarga (Kinship) 


Bagi keluarga inti (nuclear family), agen 
sosialisasi meliputi ayah, ibu, saudara 
kandung, dan saudara angkat yang belum 
menikah dan tinggal secara bersama- 
sama dalam suatu rumah Sedangkan 
pada masyarakat yang menganut sistem 
kekerabatan diperluas (extended family), 
agen sosialisasinya menjadi lebih luas 
karena dalam satu rumah dapat saja 
terdiri atas beberapa keluarga yang 
meliputi kakek, nenek, paman, dan bibi 
di samping anggota keluarga inti. Pada 
masyarakat perkotaan yang telah padat 
penduduknya, sosialisasi dilakukan 
oleh orang-orabng yang berada diluar 
anggota kerabat biologis seorang anak. 
Kadangkala terdapat agen sosialisasi 
yang merupakan anggota kerabat 
sosiologisnya, misalnya pengasuh bayi 
(baby sitter). 


Teman Pergaulan 

Teman pergaulan (sering juga disebut 
teman bermain) pertama kali didapatkan 
manusia ketika ia mampu berpergian 
ke luar rumah. Pada awalnya, teman 
bermain dimaksudkan sebagai kelompok 
yang bersifat rekreatif, namun dapat pula 
memberikan pengaruh dalam proses 
sosialisasi setelah keluarga. Puncak 
pengaruh teman bermain adalah pada 
masa remaja. Kelompok bermain lebih 
banyak berperan dalam membentuk 
kepribadian seorang individu. 


A. TEORI-TEORI 


Lembaga Pendidikan Formal 


(Sekolah) 
Media massa merupakan salah satu agen 


sosialisasi yang paling berpengaruh. 
Menurut Dreeben, dalam lembaga 
pendidikan formal seseorang belajar 
membaca, menulis, dan berhitung. 


Aspek lain yang juga dipelajari adalah 
aturan-aturan mengenai kemandirian 
(ndependence), prestasi (achievement), 
universalisme, dan kekhasan (specificity). 
Di lingkungan rumah, seorang anak 
mengharapkan bantuan dari orang 
tuanya dalam melaksanakan berbagai 
pekerjaan, tetapi di sekolah sebagian 
besar tugas sekolah harus dilakukan 
sendiri dengan penuh rasa tanggung 
jawab. 


Media Massa 

Yang termasuk kelompok media massa 
di sini, yaitu media cetak (surat kabar, 
majalah, tabloid) dan media elektronik 
(radio, televisi, video, film). Besarnya 
pengaruh media sangat tergantung 
pada kualitas dan frekuensi pesan yang 
disampaikan. 


cesses 


UMUM TENTANG 
PERILAKU MENYIMPANG 

Teori-teori umum tentang penyimpangan 
berusaha menjelaskan semua contoh 
penyimpangan sebanyak mungkin 
dalam bentuk apa pun, misalnya 
kejahatan, gangguan mental, dan 
bunuh diri. Berdasarkan perspektifnya, 
penyimpangan ini dapat digolongkan 
dalam dua teori utama. Perpektif 
patologi sosial menyamakan masyarakat 


dengan suatu organisme biologis dan 
penyimpangan disamakan dengan 
kesakitan atau patologi dalam organisme 
itu, berlawanan dengan model 
pemikiran medis dari para psikolog dan 
psikiatris. Perspektif disorganisasi sosial 
memberikan pengertian pemyimpangan 
sebagai kegagalan fungsi lembaga- 
lembaga komunitas lokal. Masing- 
masing pandangan ini penting bagi tahap 
perkembangan teoritis dalam mengkaji 
penyimpangan. 


TEORI-TEORI SOSIOLOGI 
PERILAKU MENYIMPANG 
Teori anomi adalah teori struktural tentang 
penyimpangan yang paling penting 
selama lebih dari lima puluh tahun. Teori 
anomi menempatkan ketidakseimbangan 
nilai dan norma dalam masyarakat 
sebagai penyebab penyimpangan, 
di mana tujuan-tujuan budaya lebih 
ditekankan dari pada cara-cara yang 
tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan 
budaya itu. Individu dan kelompok 
dalam masyarakat seperti itu harus 
menyesuaikan diri dan beberapa bentuk 
penyesuaian diri itu bisa jadi sebuah 
penyimpangan. Sebagian besar orang 
menganut norma-norma masyarakat 
dalam waktu yang lama, sementara 
orang atau kelompok lainnya melakukan 
penyimpangan. Kelompok yang 
mengalami lebih banyak ketegangan 
karena ketidakseimbangan ini (misalnya 
orang-orang kelas bawah) lebih 
cenderung mengadaptasi penyimpangan 
daripada kelompok lainnya. 


TENTANG 


Teori Labeling 


Teori-teori umum tentang penyimpangan 
mencoba menjelaskan semua bentuk 
penyimpangan. Tetapi teori-teori terbatas 
lebih mempunyai lingkup penjelasan 


SBMPTN 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


yang terbatas. Beberapa teori terbatas 
adalah untuk jenis penyimpangan 
tertentu saja, atau untuk bentuk 
substantif penyimpangan tertentu (seperti 
alkoholisme dan bunuh diri), atau dibatasi 
untuk menjelaskan tindakan menyimpang 
bukan perilaku menyimpang. 


Teori Kontrol 

Perspektif kontrol adalah perspektif yang 
terbatas untuk penjelasan delinkuensi dan 
kejahatan. Teori ini meletakkan penyebab 
kejahatan pada lemahnya ikatan individu 
atau ikatan sosial dengan masyarakat, 
atau macetnya integrasi sosial. Kelompk- 
kelompok yang lemah ikatan sosialnya 
(misalnya kelas bawah) cenderung 
melanggar hukum karena merasa sedikit 
terikat dengan peraturan konvensional. 
Jika seseorang merasa dekat dengan 
kelompok konvensional, sedikit sekali 
kecenderungan menyimpang dari aturan- 
aturan kelompoknya. Namun, jika ada 
jarak sosial sebagai hasil dari putusnya 
ikatan, seseorang merasa lebih bebas 
untuk menyimpang. 


Teori Konflik 


Teori konflik adalah pendekatan 
terhadap penyimpangan yang paling 
banyak diaplikasikan kepada kejahatan, 
walaupun banyak juga digunakan dalam 
bentuk-bentuk penyimpangan lainnya. la 
adalah teori penjelasan norma, peraturan 
dan hukum daripada penjelasan perilaku 
yang dianggap melanggar peraturan. 
Peraturan datang dari individu dan 
kelompok yang mempunyai kekuasaan 
yang mempengaruhi dan memotong 
kebijakan publik melalui hukum. 
Kelompok-kelompok elit menggunakan 
pengaruhnya terhadap isi hukum dan 
proses pelaksanaan sistem peradilan 
pidana. Norma sosial lainnya mengikuti 


SBMPTN 
| 64 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


pola berikut ini. Beberapa kelompok yang 
sangat berkuasa membuat norma mereka 
menjadi dominan, misalnya norma yang 
menganjurkan hubungan heteroseksual, 
tidak kecanduan minuman keras, 
menghindari bunuh diri karena alasan 
moral dan agama. 


Sesaat 


A. PENGERTIAN 


Pelapisan sosial atau stratifikasi sosial 
(sosial stratification) adalah pembedaan 
atau pengelompokan para anggota 
masyarakat secara vertikal (bertingkat). 
Stratifikasi sosial merupakan suatu 
konsep dalam sosiologi yang melihat 
bagaimana anggota masyarakat 
dibedakan berdasarkan status yang 
dimilikinya. Status yang dimiliki oleh setiap 
anggota masyarakat ada yang didapat 
dengan suatu usaha (achievement 
status) dan ada yang didapat tanpa 
suatu usaha (ascribed status). Stratifikasi 
berasal dari kata stratum yang berarti 
strata atau lapisan dalam bentuk jamak. 
Stratifikasidapatterjadidengan sendirinya 
sebagai bagian dari proses pertumbuhan 
masyarakat, juga dapat dibentuk untuk 
tercapainya tujuan bersama. Faktor 
yang menyebabkan stratifikasi sosial 
dapat tumbuh dengan sendirinya adalah 
kepandaian, usia, sistem kekerabatan, 
dan harta dalam batas-batas tertentu. 
Mobilitas sosial merupakan perubahan 
status individu atau kelompok dalam 


stratifikasi sosial. — Mobilitas dapat 
terbagi atas mobilitas vertikal dan 
mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal 
juga dapat terbagi dua, mobilitas 


vertikal intragenerasi, dan mobilitas 
antargenerasi. 

Berkaitan dengan mobilitas ini maka 
stratifikasi sosial memiliki dua sifat, yaitu 
stratifikasi terbuka dan stratifikasi tertutup. 
Pada stratifikasi terbuka, kemungkinan 
terjadinya mobilitas sosial cukup besar, 
sedangkan pada stratifikasi tertutup 
kemungkinan terjadinya mobilitas sosial 


sangat kecil. 


. DIMENSI STRATIFIKASI SOSIAL 


Untuk menjelaskan stratifikasi sosial ada 
tiga dimensi yang dapat dipergunakan, 
yaitu privilege, prestige, dan power. 
Ketiga dimensi ini dapat dipergunakan 
sendiri-sendiri, namun juga dapat 
digunakan secara bersama. 

Ada tiga cara yang dapat kita lakukan 
untuk bisa mengetahui bentuk dari 
stratifikasi sosial. Ketiga cara tersebut 
dengan pendekatan objektif, pendekatan 
subjektif, dan pendekatan reputasional. 


. DASAR-DASAR PEMBENTUKAN 


PELAPISAN SOSIAL 


Ukuran Kekayaan 

Kekayaan (materi atau kebendaan) 
dapat dijadikan ukuran penempatan 
anggota masyarakat ke dalam lapisan- 
lapisan sosial yang ada, barang siapa 
memiliki kekayaan paling banyak mana 
dia akan termasuk lapisan teratas dalam 
sistem pelapisan sosial. Demikian pula 
sebaliknya, barangsiapatidakmempunyai 
kekayaan akan digolongkan ke dalam 
lapisan yang rendah. Kekayaan tersebut 
dapat dilihat antara lain pada bentuk 
tempat tinggal, benda-benda tersier yang 
dimilikinya, cara berpakaiannya, maupun 
kebiasaannya dalam berbelanja. 


b. Ukuran Kekuasaan dan Wewenang 


Seseorang yang mempunyai kekuasaan 
atau wewenang paling besar akan 
menempati lapisan teratas dalam sistem 
pelapisan sosial dalam masyarakat yang 
bersangkutan. Ukuran kekuasaan sering 
tidak lepas dari ukuran kekayaan, sebab 
orang yang kaya dalam masyarakat 
biasanya dapat menguasai orang-orang 
lain yang tidak kaya, atau sebaliknya, 
kekuasaan dan wewenang dapat 
mendatangkan kekayaan. 


Ukuran Kehormatan 

Ukuran kehormatan dapat terlepas 
dari ukuran-ukuran kekayaan atau 
kekuasaan. Orang-orang yang disegani 
atau dihormati akan menempati lapisan 
atas dari sistem pelapisan sosial 
masyarakatnya. Ukuran kehormatan 
ini sangat terasa pada masyarakat 
tradisional, biasanya mereka sangat 
menghormati orang-orang yang banyak 
jasanya kepada masyarakat, para orang 
tua ataupun orang-orang yang berprilaku 
dan berbudi luhur. 


Ukuran ilmu pengetahuan 


Ukuran ilmu pengetahuan sering dipakai 
oleh anggota-anggota masyarakat 
yang menghargai ilmu pengetahuan. 
Seseorang yang paling menguasai 
ilmu pengetahuan akan menempati 
lapisan tinggi dalam sistem pelapisan 
sosial masyarakat yang bersangkutan. 
Penguasaan ilmu pengetahuan ini 
biasanya terdapat dalam gelar-gelar 
akademik (kesarjanaan), atau profesi 
yang disandang oleh seseorang, 
misalnya dokter, insinyur, doktorandus, 
doktor ataupun gelar profesional seperti 
profesor. 


SBMPTN 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


D. PENGARUH 


DEFERENSIASI 
SOSIAL DALAM MASYARAKAT 


Deferensiasi sosial sebagai gejala yang 
universal dalam kehidupan masyarakat 
dan membedakan masyarakat secara 
horizontal, tentu akan membawa dampak 
dan pengaruh pada kehidupan bersama. 
Pembedaan secara horizontal ini tetap 
akan membawa konsekuensi bagi 
kelompok-kelompok sosial yang ada. 


Fanatisme 

Pengelompokan masyarakat 
berdasarkan demensi horizontal ini 
memiliki dampak pada fanatisme 


kelompok yang bersangkutan. Anggota 
kelompok memiliki ikatan yang kuat 
dengan kelompoknya dan sekaligus 
membedakan dirinya dengan kelompok 
lain. Misalnya deferensiasi berdasarkan 
agama, akan menmimbulkan fanatisme 
bagi setiap pemeluk agama yang 
bersangkutan dan mereka sekaligus 
membedakan diri dengan kelompok 
beragama lainya. 


Solidaritas 

Solidaritas atau ikatan kebersamaan 
dapat juga terjadi akibat deferensiasi 
sosial yang ada. Solidaritas tumbuh 
dan berkembang di antara mereka. 
Deferensiasi karena suku bangsa atau 
etnik akan membuat ikatan mereka 
se-etnik jauh lebih kuat dibandingkan 
dengan ikatan mereka di luar etnik. 
Lebih-lebih bila mereka berada di luar 
etniknya sebagai pendatang pada etnik 
yang berbeda maka solidaritas di antara 
mereka akan tumbuh dan berkembang 


sehingga rasa solidaritas di antara 
mereka semakin tinggi. 

Toleransi 

Pemahaman akan perbedaan yang 


horizontal diantara kelompok sosial yang 


SBMPTN 
1 66 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


digolongkan berdasarkan deferensiasi 
sosial akan menumbuhkan toleransi 
diantara mereka. 

Mereka mengetahui 
batas-batas sosial diantara mereka. 
Batas kelompok mereka mereka 
pahami; kesadaran akan kelompoknya 
juga mereka merasakan. Sisi lain 
mereka mengetahui batas-batas dari 
kelompok deferensiasi sosial lainya. 
Pemahaman tentang dirinya dan 
pemaahaman terhadap diri orang lain 
akan menyebabkan tumbuhnya toleransi 
diantara mereka. Mereka menghargai 
apa yang ada pada kelompok lain dan 
kelompok lain memahami dan menyadari 
perbedaan yang ada dalam kelomponya. 


perbedaan dan 


. PENGARUH STRATIFIKASI 
SOSIAL DALAM MASYARAKAT 
Eklusivitas 
Stratifikasi sosial yang membentuk 


lapisan-lapisan sosial juga merupakan 


subculture, telah menjadikan mereka 
dalam lapisan-lapisan tertentu 
menunjukan eklusivitasnya masing- 


masing. Eklusivitas dapat berupa gaya 
hidup, perilaku dan juga kebiasaan 
mereka yang sering berbeda antara satu 
lapisan dengan lapisan yang lain. 
Eklusivitas yang ada sering membatasi 
pergaulan di antara kelas sosial tertentu, 
mereka enggan bergaul dengan kelas 
sosial di bawahnya atau membatasi diri 
hanya bergaul dengan kelas yang sama 
dengan kelas mereka. 


Etnosentrisme 

Etnosentrisme dipahami sebagai 
mengagungkan kelompok sendiri dapat 
terjadi dalam stratifikasi sosial yang 
ada dalam masyarakat. Mereka yang 
berada dalam stratifikasi sosial atas akan 


menganggap dirinya adalah kelompok 
yang paling baik dan menganggap 
rendah dan kurang bermartabat kepada 
mereka yang berada pada stratifikasi 
sosial rendah. 


c. Konflik Sosial 


Perbedaan yang ada diantara kelas 
sosial dapt menyebabkan terjadinya 
kecemburuan sosial maupun iri hati. Jika 
kesenjangan karena perbedaan tersebut 
tajam tidak menutup kemungkinan 
terjadinya konflik sosial antara kelas 
sosial satu dengan kelas sosial yang lain. 


ED 


Konflik berasal dari kata kerja latin configere 
yang berarti saling memukul. Secara 
sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu 
proses sosial antara dua orang atau lebih 
(bisa juga kelompok) salah satu pihak 
berusaha menyingkirkan pihak lain dengan 
menghancurkannya atau membuatnya tidak 
berdaya. 


Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan 
ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu 
interaksi. perbedaan-perbedaan tersebut 
diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, 
kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, 
keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan 
dibawasertakannya ciri-ciri individual dalam 
interaksi sosial, konflik merupakan situasi 
yang wajar dalam setiap masyarakat dan 
tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah 
mengalami konflik antar anggotanya atau 
dengan kelompok masyarakat lainnya, 
konflik hanya akan hilang bersamaan dengan 
hilangnya masyarakat itu sendiri. 

Konflik bertentangan dengan integritas. 
Konflik dan Integrasi berjalan sebagai sebuah 
siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol 


akan menghasilkan integrasi. Sebaliknya, 
integrasi yang tidak sempurna dapat 
menciptakan konflik. 


A. FAKTOR PENYEBAB KONFLIK 


a. Perbedaan Individu yang Meliputi 

Perbedaan Pendirian dan Perasaan 
Setiap manusia adalah individu yang unik. 
Artinya, setiap orang memiliki pendirian dan 
perasaan yang berbeda-beda satu dengan 
lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan 
akan sesuatu hal atau lingkungan yang 
nyata ini dapat menjadi faktor penyebab 
konflik sosial. Sebab, dalam menjalani 
hubungan sosial, seseorang tidak selalu 
sejalan dengan kelompoknya. Misalnya, 
ketika berlangsung pentas musik di 
lingkungan pemukiman, tentu perasaan 
setiap warganya akan berbeda-beda. Ada 
yang merasa terganggu karena berisik, 
tetapi ada pula yang merasa terhibur. 
Perbedaan latar belakang kebudayaan 
sehingga membentuk pribadi-pribadi 
yang berbeda. 
Seseorang sedikit banyak akan ter- 
pengaruh dengan pola-pola pemikiran 
dan pendirian kelompoknya. Pemikiran 
dan pendirian yang berbeda itu pada 
akhirnya akan menghasilkan perbedaan 
individu yang dapat memicu konflik. 


b. Perbedaan Kepentingan antara 
Individu atau Kelompok 

Manusia memiliki perasaan, pendirian 
maupun latar belakang kebudayaan yang 
berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu 
yang bersamaan, masing-masing orang 
atau kelompok memiliki kepentingan yang 
berbeda-beda. Kadang-kadang orang 
dapat melakukan hal yang sama, tetapi 
untuk tujuan yang berbeda-beda. Sebagai 
contoh, misalnya perbedaan kepentingan 
dalam hal pemanfaatan hutan. Para tokoh 
masyarakat menanggap hutan sebagai 


SBMPTN | / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


kekayaan budaya yang menjadi bagian 
dari kebudayaan mereka sehingga 
harus dijaga dan tidak boleh ditebang. 
Para petani menbang pohon-pohon 
karena dianggap sebagai penghalang 
bagi mereka untuk membuat kebun atau 
ladang. 

Perubahan-perubahan nilai yang cepat 
dan mendadak dalam masyarakat. 


Perubahan adalah sesuatu yang lazim 
dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan 
itu berlangsung cepat atau bahkan 
mendadak, perubahan tersebut dapat 
memicu terjadinya konflik sosial. 
Misalnya, pada masyarakat pedesaan 
yang mengalami proses industrialisasi 
yang mendadak akan memunculkan 
konflik sosial sebab nilai-nilai lama pada 
masyarakat tradisional yang biasanya 
bercorak pertanian secara cepat 
berubah menjadi nilai-nilai masyarakat 
industri. Nilai-nilai yang berubah itu 
seperti nilai kegotongroyongan berganti 
menjadi nilai kontrak kerja dengan 
upah yang disesuaikan menurut jenis 
pekerjaannya. Hubungan kekerabatan 
bergeser menjadi hubungan struktural 
yang disusun dalam organisasi formal 
perusahaan. Nilai-nilai kebersamaan 
berubah menjadi individualis dan nilai- 
nilai tentang pemanfaatan waktu yang 
cenderung tidak ketat berubah menjadi 
pembagian waktu yang tegas seperti 
jadwal kerja dan istirahat dalam dunia 
industri. Perubahan-perubahan ini, jika 
terjadi seara cepat atau mendadak, akan 
membuat kegoncangan proses-proses 
sosial di masyarakat, bahkan akan 
terjadi upaya penolakan terhadap semua 
bentuk perubahan karena dianggap 
mengacaukan tatanan kehiodupan 
masyarakat yang telah ada. 


SBMPTN 
| 68 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


B. 


C. 


nu 


A. PENGERTIAN 


JENIS-JENIS KONFLIK 

Menurut Dahrendorf, konflik dibedakan 

menjadi 4 macam, yaitu: 

1. Konflik antara atau dalam peran 
sosial (intrapribadi), misalnya antara 
peranan-peranan dalam keluarga 
atau profesi (konflik peran/role) 
konflik antara kelompok-kelompok 
sosial (antarkeluarga, antar-geng). 

2. Konflik kelompok terorganisasi dan 


tidak terorganisir (polisi melawan 
massa). 
3. Konflik antarsatuan nasional 


(kampanye, perang saudara). 


4. Konflik antar atau tidak antar-agama 
konflik antar politik. 


AKIBAT KONFLIK 

Hasil dari sebuah konflik sebagai 

berikut: 

a. Meningkatkan solidaritas sesama 
anggota kelompok (ingroup) yang 
mengalami konflik dengan kelompok 
lain. 

b. Keretakan hubungan antarkelompok 
yang bertikai. 

c. Perubahan kepribadian pada 
individu, misalnya timbulnya rasa 
dendam, benci, dan saling curiga. 

d. Kerusakan harta benda 
hilangnya jiwa manusia. 


dan 


e. Dominasi bahkan penaklukan salah 
satu pihak yang terlibat dalam konflik. 


Mobilitas berasal dari bahasa latin 
mobilis yang berarti mudah dipindahkan 
atau banyak bergerak dari satu tempat 


ke tempat yang lain.Kata sosial yang 
ada pada istilah mobilitas sosial untuk 
menekankan bahwa istilah tersebut 
mengandung makna gerak yang 
melibatkan seseorang atau sekelompok 
warga dalam kelompok sosial jadi. 
Mobilitas sosial adalah perpindahan 
posisi seseorang atau sekelompok orang 
dari lapisan yang satu ke lapisan yang 
lain. 


. BENTUK MOBILITAS SOSIAL 


Mobilitas Vertikal 

Mobilitas vertikal adalah pepindahan 

status sosial yang dialami seseorang 

atau sekelompok warga pada lapisan 

sosial yang berbeda. 

1. Mobilitas vertikal naik memiliki dua 
bentuk sebagai berikut: 

1) Naiknya orang-orang berstatus 
sosial rendah ke status sosial 
yang lebih tinggi ketika status itu 
telah tersedia. Misalnya, seorang 
camat diangkat menjadi bupati. 

2) Terbentuknya suatu kelompok 
baru yang lebih tinggi dari pada 
lapisan sosial yang sudah ada. 

2. Mobilitas juga 


vertikal turun 


mempunyai dua bentuk sebagai 

berikut. 

1) Turunnya kedudukan seseorang 
kedudukan lebih rendah. 
Misalnya, seseorang prajurit 
yang dipecat karena melakukan 
desersi. 

2) Tidak dihargai lagi suatu 
kedudukan sebagai lapisan 


sosial atas, misalnya seorang 
yang menjabat direktur bank 
karena bank yang dipimpinya 
bermasalah maka dia diturunkan 
menjadi staf direksi. 


umum dalam 
vertikal sebagai 


3. Beberapa prinsip 
mobilitas sosial 
berikut. 

1) Tidak ada suatu pun masyarakat 
yang mutlak tertutup terhadap 
mobilitas sosial yang vertikal. 

2) Seterbuka apapun suatu 
masyarakat terhadap mobilitas 
sosial. 


3) Setiap masyarakat pasti memiliki 
tipe mobilitas sosial vertical 
sendiri. 

4) Laju mobilitas sosial disebabkan 
oleh faktor ekonomi, politik, dan 
pekerjaan yang berbeda-beda. 

5) Mobilitas sosial yang disebabkan 
oleh faktor ekonomi, politik, dan 
pekerjaan, tidak menunjukkan 
adanya kecenderungan ber- 
kelanjutan yang bertambah . 


b. Mobilitas Horizontal 


Mobilitas horizontal adalah perpindahan 
status sosial seseorang atau sekelompok 
orang dalam lapisan. 

Ciri utama mobilitas horizontal, yaitu 
lapisan sosial yang ditempati tidak men- 
galami perubahan .Contohnya,tindakan 
mengevakuasi penduduk yang tertimpa 
bencana alam ke daerah lain. 


Mobilitas Antargenerasi 
Mobilitas Antargenerasi adalah 
perpindahan antara dua generasi atau 
lebih. Mobilitas Antargenerasi dapat 
dibedakan menjadi dua, yaitu: 
1. Mobilitas Intergenerasi 
Adalah perpindahan status sosial 
yang terjadi di antara beberapa 
generasi. 
2. Mobilitas Intragenerasi 
Adalah perpindahan status sosial 
yang terjadi dalam satu generasi 
yang sama. 


SBMPTN 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


C. FAKTOR 


. FAKTOR 


PENDORONG 
MOBILITAS SOSIAL 


Faktor Struktural 

Faktor struktural adalah jumlah relatif dari 
kedudukan tinggi yang bisa dan harus diisi 
serta kemudahan untuk memerolehnya. 
Adapun yang termasuk dalam cakupan 
faktor struktural sebagai berikut. 

1) Struktur pekerjaan 


2) Perbedaan fertilitas 

3) Ekonomi ganda 

4) Penunjang dan penghambat 
mobilitas 


Faktor Individu 

Faktor individu adalah kualitas orang 
perorang baik ditinjau dari segi tingkat 
pendidikan, penampilan, maupun 
keterampilan pribadi. Adapun yang 
termasuk dalam cakupan faktor individu 
adalah sebagai berikut. 

1) Perbedaan Kemampuan 

2) Orientasi Sikap terhadap Mobilitas 
3) Faktor Kemujuran 


Setiap Status Sosial 


Setiap manusia dilahirkan dalam status 
sosial yang dimiliki oleh orangtuanya. 


Faktor Keadaan Ekonomi 

Keadaan ekonomi dapat menjadi 
pendorong terjadinya mobilitas manusia. 
Faktor Situasi Politik 

Faktor Kependudukan (Demografi) 


Faktor Keinginan Melihat Daerah 
Lain 


PENGHAMBAT 
MOBILITAS SOSIAL 


a. Faktor Kemiskinan 
b. Faktor Diskriminasi Kelas 
c. Faktor Perbedaan Ras dan Agama 


SBMPTN 
1 /0 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


d. Faktor Perbedaan Jenis Kelamin 
{Gender} 

e. Faktor Pengaruh Sosialisasi yang 
Sangat Kuat 


E. SALURAN-SALURAN MOBILITAS 


SOSIAL 

Menurut Pitirim A.Sorokin,mobilitas sos- 
ial dapat dilakukan melalui beberapa sal- 
uran berikut. 


Angkatan Senjata 
Lembaga Pendidikan 
Organisasi Politik 
Lembaga Keagamaan 
Organisasi Ekonomi 
Organisasi Profesi 
Perkawinan 


JO IO AQ Oo FS D 


Organisasi Keolahragaan 


PROSES 
MOBILITAS SOSIAL 
Mobilitas sosial,baik itu yang bentuknya 
vertikal, maupun horizontal dapat terjadi 
di setiap masyarakat. 


TERJADINYA 


. DAMPAK MOBILITAS SOSIAL 


Menurut Horton dan Hunt (1987), ada 

beberapa konsekuensi negatif dari 

adanya mobilitas sosial vertikal. Antara 

lain seba-gai berikut: 

a. Kecemasan akan terjadi penurunan 
status bila terjadi mobilitas menurun. 

b. Ketegangan dalam mempelajari 
peran baru dari status jabatan yang 
meningkat 

c. Keretakan hubungan antaranggota 
kelompok primer. 


Adapun dampak mobilitas sosial bagi 
masyarakat, baik yang bersifat positif 
maupun negatif antara lain sebagai 
berikut: 


a. Dampak positif Konflik ini dapat berupa: 
1. Mendorong seseorang untuk e Konflik antara kelompok 
lebih maju. sosial yang masih tradisional 
2. Mempercepat tingkat perubahan dengan kelompok sosial 
sosial masyarakat ke arah yang yang modern. 
lebih baik. e Proses suatu kelompok 
sosial tertentu terhadap 


b. Dampak negatif 
Timbulnya konflik. Konflik yang 
ditimbulkan oleh mobilitas sosial 
dapat dibedakan menjadi 3 bagian, 
yaitu: 


kelompok sosial lain yang 


memiliki wewenang. 
3. Konflik antargenerasi 
Berkurangnya solidaritas 


1. Konflik antarkelas kelompok 


2. Konflik antarkelompok sosial 


KELOMPOK SOSIAL DALAM MASYARAKAT 


A. KELOMPOK SOSIAL DAN MASYARAKAT MULTIKULTURAL 
Manusia dikenal sebagai makhluk sosial yang pada prinsipnya hidup berkelompok baik di 
lingkungan maupun di masyarakat. Keberadaan ini merupakan proses untuk berinteraksi 
atau berhubungan dengan yang lain. Dalam ilmu sosiologi kelompok sosial sering juga 
disebut dengan kerumunan yang dapat diartikan sebagai individu-individu yang berada 
pada tempat yang sama. Perbedaan antara kelompok sosial dengan kerumunan tersebut 
di bawah ini. 


| Kelompok sosia | Kerumunan 
Bersifat tetap Bersifat sementara 
Memiliki tujuan sama Tujuan berbeda 


Interaksi jelas dan terfokus Interaksi tidak terfokus 


4. | Mengarah pada pembentukan Tidak mengarah pada pembentukan 
Masyarakat 


Di dalam kelompok sosial terdapat bermacam macam suku bangsa, ras, agama dan bu- 
daya sehingga terbentuklah masyarakat multikultural. 
Kata masyarakat multikultural dapat kita pisahkan menjadi tiga kata, yaitu: 
a. Masyarakat: satu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat 
istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan terikat oleh rasa identitas bersama. 
Multi: banyak atau beraneka ragam 
Kultural: budaya 


SBMPTN | / 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Masyarakat multikultural adalah 
kesatuan manusia atau individu yang 
memiliki beraneka ragam budaya. Oleh 
karena itu, dalam masyarakat, terdapat 
beranekaragam kelompok sosial dengan 
sistem norma dan kebudayaan yang 
berbeda-beda. 
Dalam multikultural, akan dijumpai 
perbedaan-perbedaan yang merupakan 
bentuk keanegaragaman seperti budaya, 
ras suku, agama. Dalam masyarakat 
multi kultural tidak mengenal perbedaan 
hak dan kewajiban antara kelompok 
minoritas dengan mayoritas baik secara 
hukum maupun sosial. Kelompok 
sosial memiliki hubungan erat dengan 
masyarakat multikultural, yaitu: 

a. Kelompok sosial sebagai unsur 
pembentuk masyarakat multikultural 
Macam-macam kelompok sosial 
belum tentu membentuk sebuah 
masyarakat multikultural, namun 
demikian masyarakat multi kultural 
tidak akan terwujud tanpa adanya 
kelompok sosial. Kelompok sosial 
dikatan sebagai salah satu unsur 
pembentuk masyarakat multikultural. 

b. Kelompok sosial sebagai dinamisator 
masyarakat multikultural 
Urutan terbentuknya masyarakat 
multikultural adalah sebagai berikut, 
1. Individu 
2. Kelompok sosial 
3. Masyarakat 
4. Masyarakaat multikultural 

c. Kelompok sosial sebagai pengikat 
masyarakat multikultural 
Untuk mempertahankan masyarakat 
multikultural yang sudah baik perlu 
dibuat pengikat individu maupun 
kelompok agar tetap tejaga dengan 
baik. Pengikat hanya dapat dilakukan 


SBMPTN 
1 12 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


dengan bentuk 
kelompok tersebut. 


loyalitas angota 


B. MASYARAKAT MULTIKULTURAL 


DI INDONESIA 

Masyarakat Indonesia yang memiliki 
beraneka ragam budaya, bangsa, ras, 
suku, agama, dan adat istiadat maka 


hal ini mejadi modal terbentuknya 
masyarakat multikultural. 

Faktor Penyebab Timbulnya 
Masyarakat Multikultural di 
Indonesia 


Timbulnya masyarakat multikultural di 
Indonesia dianalisis sebagai dampak dari 
adanya: 
1. Keanekaragaman ras 
Ada tiga ras yang dapat kita sebutkan 
yaitu 
1) Ras Mongoloid 
Memiliki ciri-ciri: 
(1) Kulit berwarna kuning sampai 
sawo matang 
(2) Rambut lurus 
(3) Bulu badan sedikit 
(4) Mata sipit 
2) Ras Kaukasoid 
Memiliki ciri-ciri: 
(1) Hidung mancung 
(2) Kulid putih 
(3) Rambut pirang sampai coklat 
(4) Kelopak mata lurus 
3) Ras Negroid 
Memiliki ciri-ciri: 
(1) Rambut keriting 
(2) Kulid hitam 
(3) Bibir tebal dan kelopak mata 
lurus 
2. Keanekaragaman suku bangsa 


Di Indonesia 
beranekaragaman 


banyak 
suku 


dijumpai 
bangsa, 


b. Karakteristik 


bahasa, adat istiadat maupun etnis 
yang menjadikan bentuk masyarakat 
multikultural. 

3. Keanekaragaman golongan 
Golongan didasarkan pada 
persamaan tujuan atau kepentingan, 
sedangkan di Indonesia terdiri dari 
beranekaragam golongan yang 
membentuk masyarakat multikultural. 


4. Keanekaragaman 
kepercayaan 


agama dan 


Masyarakat 

Multikultural di Indonesia 

Konflik terjadi karena adanya perbedaan 

yang dapat kita lihat dari masyarakat 

multikultural termasuk di Indonesia. 

Hal ini sering kita lihat adanya konflik, 

baik di daerah maupun di perkotaan. 

Masyarakat Indonesia dapat dikatan 

sebagai masyarakat mutikultural yang 

belum sempurna, hal ini dapat kita lihat 
dari beberapa hal, yaitu: 

1. Masih terdapat dominasi satu 
kelompok atas kelompok lainnya. 

2. Struktur sosial yang ada lebih 
banyak menguntungkan pihak yang 
mendominasi. 

3. Konflik sosial yang muncul masih 
sering berlanjut dengan kekerasan. 

Masalah yang muncul dalam masyarakat 

multikultural sebagai berikut. 

1. Loyalitas yang berlebihan 
Mementingkan diri sendiri/kelompok 
secara berkelebihan secara membabi 
buta, akibatnya akan menghambat 
penyatuan dengan kelompok lain. 

2. Etnosentris 


Pandangan yang menganggap 
rendah kebudayaan dari kelompok 
lain. 


3. Eksklusivisme 
Sikap enggan berinteraksi dengan 
kelompok lain. Hal ini menjadikan 
sikap tertutup. 


C. KEANEKARAGAMAN KELOMPOK 


SOSIAL 
Kelompok sosial yang ada pada 
masyarakat multikultural bermacam- 


macam. Berikut ini adalah macam- 
macam kelompok sosial di masyarakat 
menurut pandangan para ahli sosiologi. 


Solidaritas Mekanik dan Organik 

Diperkenalkan oleh Emile Durkheim 

bahwa kelompok manusia terbagi atas 

dua yaitu kelompok manusia didasarkan 

pada: 

1. Segi mekanik 
Merupakan bentuk naluriah yang 
ditentukan oleh pengaruh ikatan 
geografi, biogenetik dan keturunan 
lebih lanjut. Setiap kelompok dapat 
memenuhi kebutuhan tanpa bantuan 
dari pihak lain. Setiap anggota diikat 
oleh kesadaran kolektif sebagai satu 
kelompok dan kepercayaan yang 
bersifat memaksa. 

2. Segi fungsional 


Merupakan hasil kesadaran 
manusia atau keinginan yang 
rasional. Bentuk solidaritas bersifat 
mengikat sehingga  terbentung 
ketergantungan. Pengikatan 
berdasarkan kesepakatan yang 
terjalin. 


b. Gemeinschaft dan Gesellsschaft 


Konsep ini diperkenalkan oleh ahli 
sosiologi dari Jerman Ferdinand Tonnies 
yang berpendapat kelompok masyarakat 
terbagi menjadi: 


SBMPTN 1 / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


1. Gemeinschaft 

Bentuk kehidupan bersama yang 
anggota-anggotanya diikat oleh 
hubungan batin yang bersifat alamiah 
dan kekal, hal ini dapat terbentuk 
pada ikatan keturunan contohnya 
keluarga. 

Jenis-jenis Gemeinschaft terbagi 

menjadi 3, yaitu: 

1) Blood yaitu mengacu pada ikatan 
kekerabatan ( garis keturunan ) 

2) Place yaitu merupakan ikatan 
berdasarkan kedekatan tempat 
tinggal atau tempat bekerja. 

3) Mind yaitu mengacu pada 
hubungan persahabatan baik 
karena keahlian, pekerjaan atau 
pandangan yang sama. 

2. Gesellsschaft 

Kelompok yang didasari oleh ikatan 

lahiriah yang jangka waktunya 

terbatas. Contohnya, ikatan para 
pedagang atau pekerja, buruh yang 
memiliki kepentingan secara rasional. 


c. Kelompok Primer dan Sekunder 
Cooley dan Faris menyebutkan ada dua 
tipe kelompok dalam masyarakat, yaitu: 
1. Primer 

Ditandai dengan pergaulan dan kerja 
sama tatap muka yang intim. Ruang 
lingkupnya, yaitu keluarga, teman, 
maupun rukun warga. 
2. Sekunder 

Ditandai dengan pergaulan yang 
formal, tidak pribadi dan bercirikan 
kelembagaan, misalnya partai politik 
atau organisasi formal lainnya. 


d. In-Group dan Out-Group 


Diperkenalkan oleh William Graham 
Summer yang membagi kelompok 
masyarakat menjadi dua, yaitu: 


SBMPTN 
1 14 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


In Group 

Kelompok dalam artinya hanya 
melibatkan dari dalam kelompoknya 
saja. Biasanya memiliki ciri-ciri 
adanya persahabatan, kerjasama, 
keteraturan, kedamaian, solidaritas 
yang tinggi. 

Out Group 

Sikap yang dilakukan terhadap 
kelompok lain. 


PROSES PERUBAHAN SOSIAL 


PADA MASYARAKAT 


A. PROSES PERUBAHAN SOSIAL 
Macam-macam proses perubahan sosial 


budaya: 

a. Akulturasi 
b. Asimilasi 
c. Difusi 

d. Discovery 


Penemuan unsur- unsur baru 
pertama kali. 

Invention 

Penerimaan dan pengakuan unsur- 
unsur baru yang ditemukan. 

Inovasi 

Penggunaan discovery dan invention 
dalam memenuhi kebutuhan 
masyarakat 

Modernisasi 

Proses perubahan tradisi, sikap, 
dan system nilai dalam rangka 
menyesuaikan diri dengan kemajuan 
yang telah dicapai oleh bangsa 
lain, sehingga suatu bangsa dapat 
bertahan secara wajar di tengah- 
tengah tekanan berbagai masalah 
hidup di dunia dewasa ini 


h. 


Globalisasi 
Suatu sistem atau tatanan yang 


menyebabkan seseorang atau 
Negara tidak mungkin untuk 
mengisolasikan diri sebagai akibat 
dari kemajuan teknologi dan 


komunikasi dunia. Atau suatu kondisi 
dimana tidak ada lagi batas-batas 
antara satu Negara dengan Negara 
lain dalam hal teknologi komunikasi. 


B. BENTUK PERUBAHAN SOSIAL 
BUDAYA 
Perubahan adalah sebuah kondisi yang 
berbeda dari sebelumnya. 


Secara garis besar perubahan sosial 
menyangkut perubahan dalam: 


a. 
b. 
C. 
d. 


kelompok sosial 
stratifikasi sosial 
lembaga-lembaga sosial 
interaksi sosial 


Perubahan Sosial Berdasarkan Segi 


Maju dan Mundurnya 


1. 


Perubahan sebagai suatu kemajuan 
(progresi) 

Perubahan sebagai suatu kemajuan 
merupakan perubahan yang 
memberi dan membawa kemajuan 
pada masyarakat. Hal ini tentu 
sangat diharapkan karena kemajuan 
itu bisa memberikan keuntungan dan 
berbagai kemudahan pada manusia. 


Perubahan kondisi masyarakat 
tradisional, dengan kehidupan 
teknologi yang masih sederhana, 


menjadi masyarakat maju dengan 
berbagai kemajuan teknologi yang 
memberikan berbagai kemudahan 
merupakan sebuah perkembangan 
dan pembangunan yang membawa 
kemajuan. Jadi, pembangunan 
dalam masyarakat merupakan 


bentuk perubahan ke arah kemajuan 


(progresi). 

Perubahan dalam arti progresi 
misalnya listrik masuk desa, 
penemuan alat-alat transportasi, 


dan penemuan alat-alat komunikasi. 
Masuknya jaringan listrik membuat 
kebutuhan manusia akan penerangan 
terpenuhi; penggunaan alat-alat 
elektronik. meringankan pekerjaan 
dan memudahkan manusia 
memperoleh hiburan dan informasi; 
penemuan alat-alat transportasi 
memudahkan dan mempercepat 
mobilitas manusia proses 
pengangkutan; dan penemuan alat- 
alat komunikasi modern seperti 
telepon dan internet, memperlancar 
komunikasi jarak jauh. 
Perubahan sebagai suatu 
kemunduran (regresi) 

Tidak semua 
tujuannya ke arah kemajuan 
selalu berjalan sesuai rencana. 
Terkadang dampak negatif yang 
tidak direncanakan pun muncul dan 
bisa menimbulkan masalah baru. 
Jika perubahan itu ternyata tidak 
menguntungkan bagi masyarakat 
maka perubahan itu dianggap 
sebagai sebuah kemunduran. 


perubahan yang 


b. Perubahan Sosial Berdasarkan Segi 
Cepat atau Lambatnya Perubahan 


1. 


Evolusi 

Evolusi adalah perubahan secara 
lambat yang terjadi karena 
usaha-usaha masyarakat dalam 
menyesuaikan diri dengan keadaan 
lingkungan dan kondisi-kondisi 
baru yang timbul sejalan dengan 
pertumbuhan masyarakat. 


SBMPTN | / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Perubahan Kecil 


Contoh perubahan evolusi adalah 
perubahan pada struktur masyarakat. 
Suatu masyarakat pada masa tertentu 
bentuknya sangat sederhana, namun 
karena masyarakat mengalami 
perkembangan, maka bentuk yang 
sederhana tersebut akan berubah 
menjadi kompleks. 


Revolusi 
Revolusi adalah perubahan 
sosial mengenai unsur-unsur 


kehidupan atau lembaga-lembaga 
kemasyarakatan yang berlangsung 
relatif cepat. Seringkali perubahan 
revolusi diawali oleh munculnya 
konflik atau ketegangan dalam 
masyarakat, ketegangan-ketegangan 
tersebut sulit dihindari bahkan 
semakin berkembang dan tidak 
dapat dikendalikan. 


dan Perubahan 


Besar 


1. 


Perubahan kecil 

adalah perubahan yang terjadi pada 
unsur-unsur struktur sosial yang 
tidak membawa pengaruh langsung 
atau pengaruh yang berarti bagi 
masyarakat. 

Perubahan besar 

adalah perubahan yang terjadi pada 
unsur-unsur struktur sosial yang 
membawa pengaruh langsung atau 
pengaruh berarti bagi masyarakat. 


Perubahan yang Direncanakan dan 
Tidak Direncanakan 


1. 


Perubahan yang dikehendaki atau 
yang direncanakan 

Perubahan yang telah diperkirakan 
atau direncanakan terlebih dahulu 
oleh pihak-pihak yang hendak 
melakukan perubahan di masyarakat. 


SBMPTN 
1 16 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Pihak-pihak tersebut dinamakan 
agent of change, yaitu seseorang 
atau sekelompok orang yang 
mendapat kepercayaan masyarakat 
untuk memimpin satu atau lebih 
lembaga-lembaga kemasyarakatan 
yang bertujuan untuk mengubah 
suatu sistem sosial. 

Perubahan yang tidak dikehendaki 
atau yang tidak direncanakan 
merupakan perubahan yang terjadi 
di luar jangkauan pengawasan 
masyarakat dan dapat menyebabkan 
timbulnya akibat-akibat sosial yang 
tidak diharapkan. 


C. FAKTOR PENDORONG PERUBA- 
HAN SOSIAL 


Menurut 


Prof. Soerjono Soekanto, 


perubahan sosial disebabkan oleh faktor 
intern dalam masyarakat itu dan faktor 
ekstern. 


a. Faktor Intern 


1. 


Bertambah dan berkurangnya 

penduduk (kelahiran, kematian, dan 

migrasi). 

Adanya penemuan baru 

e Discovery. penemuan ide atau 
alat baru yang sebelumnya 
belum pernah ada. 

e Invention: 
penemuan baru. 


penyempurnaan 


e  Innovation/lnovasi: 
atau penemuan 
diterapkan dalam 
masyarakat sehingga 
menambah, melengkapi atau 
mengganti yang telah ada. 


pembaruan 
baru yang 
kehidupan 


Penemuan baru didorong oleh 
kesadaran masyarakat akan 
kekurangan unsure dalam 
kehidupannya, kualitas ahli atau 
anggota masyarakat. 


3. Konflik yang dalam 


masyarakat. 


terjadi 


4 Pemberontakan atau revolusi. 


b. Faktor ekstern 


1. perubahan alam 

2. peperangan 

3. pengaruh kebudayaan lain melalui 
difusi(penyebaran kebudayaan), 
akulturasi ( pembauran antar budaya 
yang masih terlihat masing-masing 
sifat khasnya), asimilasi (pembauran 
antarbudaya yang menghasilkan 
budaya yang sama sekali baru batas 
budaya lama tidak tampak lagi) 

Ciri perubahan sosial adalah : 

1. setiap masyarakat pasti mengalami 
perubahan, baik lambat maupun 
cepat. 

2. perubahan yang terjadi pada suatu 
lembaga kemasyarakatan akan 
diikuti dengan perubahan pada 
lembaga-lembaga sosial lainnya. 

3. perubahan sosial yang cepat 
biasanya menimbulkan disintegrasi 
yang bersifat sementara karena 
berada dalam proses penyesuaian 
diri. 


. FAKTOR PENGHAMBAT PE- 


RUBAHAN SOSIAL BUDAYA 

a. Kurangnya hubungan terhadap 
masyarakat lain. Contoh: suku-suku 
bangsa yang masih di pedalaman. 
Pendidikan yang terbelakang. 
Masyarakat yang bersikap tradisional, 
mempertahankan tradisi, penguasa 
yang konservatif. 

d. Adanya kepentingan yang tertanam 
dengan kuat sekali pada sekelompok 
orang (Vested Interest). 

e. Ketakutan akan terjadi disintegrasi. 


f. Prasangka buruk terhadap unsur 
budaya asing. 
g. Hambatan ideologis. 


E. DAMPAK PERUBAHAN SOSIAL 


C. 


BUDAYA 


Dampak Negatif Modernisasi 

1. Sikap materialistis: orang lebih 
mengejar kekayaan materi dibanding 
dengan kualitas diri. 


2. Sikap individualistis: 
memperjuangkan kepentingan 
dirinya sendiri dibanding menolong 
orang lain. 


3. Sikap konsumeris: sikap hidup yang 
boros/konsumtif. 

4. Kesenjangan sosial ekonomi: 
timbulnya pelapisan sosial yang 
kuat antara yang kaya dengan yang 
miskin. 

5. Pencemaran/kerusakan 
alam. 


lingkungan 


6. Kriminalitas. 
7. Kenakalan remaja. 


Dampak Negatif Globalisasi 
Unsur-unsur budaya asing yang masuk 
Indonesia terutama teknologi komunikasi 
berakibat pada munculnya perilaku 
kekerasan di masyarakat, semakin 
berkembangnya gaya hidup seks bebas 
dan semakin maraknya porno-aksi. 


Dampak Positif Globalisasi 

1. Cepat masuknya budaya asing yang 
memperkaya budaya Indonesia. 

2. Perubahan pola pikir tradisional 
menjadi pola pikir rasional, sistematis, 
analitis, dan logis. 

3. Munculnya sikap lebih menghargai 
waktu, mau bekerja keras. 


SBMPTN 1 1/ 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


4. Munculnya pola pembagian 
kerja antara pria dan perempuan 
berdasarkan kemampuan, semakin 
menipis perilaku diskriminasi 
terhadap perempuan. 

5. Berkembangnya ilmu pengetahuan. 

6. Berkembangnya cara berpikir kritis. 


PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA SOSIAL 


A. PENGERTIAN LEMBAGA 
SOSIAL 
Pendapat para tokoh tentang Difinisi 
Lembaga sosial: 


a. Menurut Koentjaraningkrat 


Pranata sosial adalah suatu system 
tatakelakuan dan hubungan yang 
berpusat kepada akatifitas sosial 
untuk memenuhi kompleks-kompleks 
kebutuhan khusus dalam kehidupan 
masyarakat. 

b. Menurut Leopold Von Weise dan 
Becker 


Lembaga sosial adalah jaringan 
proses hubungan antar manusia 
dan antar kelompok yang berfungsi 
memelihara hubungan itu beserta 
pola-polanya yang sesuai dengan 
minat kepentingan individu dan 
kelompoknya. 

c. Menurut Robert Mac Iver dan C.H. 
Page 
Lembaga sosial adalah prosedur 
atau tatacara yang telah diciptakan 
untuk mengatur hubungan antar 
manusia yang tergabung dalam 
suatu kelompok masyarakat. 

d. Menurut Soerjono Soekanto 
Pranata sosial adalah himpunan 
norma-norma dari segala tingkatan 


SBMPTN 
1 18 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


yang berkisar pada suatu kebutuhan 
pokok dalam kehiduppan masyarakat. 


B. PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA 
SOSIAL 


Institusi Keluarga 


Keluarga adalah unit sosial yang terkecil 
dalam masyarakat. Dan juga institusi 
pertama yang dimasuki seorang manusia 
ketika dilahirkan. 


1. 


Proses terbentuknya keluarga 
Umumnya, keluarga terbentuk 
melalui perkawinan yang sah menurut 
agama, adat atau pemerintah dengan 
proses seperti di bawah ini: 

1) Diawali dengan adnya interaksi 
antara pria dan wanita. 

2) Interaksi dilakukan berulang- 
ulang, lalu menjadi hubungan 
sosial yang lebih intim sehingga 
terjadi proses perkawinan. 

3) Setelah terjadi perkawinan, 


terbentuklah keturunan | 
kemudian terbentuklah keluarga 
inti 


Tujuan perkawinan 

1) Untuk mendapatkan keturunan 

2) Untuk meningkatkan derajat dan 
status sosial 

3) Mendekatkan kembali hubungan 
kerabat yang sudah renggang 

4) Agar harta warisan tidak jatuh ke 
orang lain. 

Fungsi keluarga 

1) Fungsi reproduksi artinya dalam 
keluarga anak-anak merupakan 
wujud dari cinta kasih dan 
tanggung jawab suami istri 
meneruskan keturunannya. 

2) Fungsi sosialisasi artinya bahwa 
keluarga berperan dalam 


membentuk kepribadian anak 
agar sesuai dengan harapan 
orang tua dan masyarakatnya. 
Keluarga sebagai wahana 
sosialisasi primer harus mampu 
menerapakan nilai dan norma 
masyarakat melalui keteladanan 
orangtua. 

Fungsi afeksi artinya 
didalam keluarga diperlukan 
kehangatan rasa kasih sayang 
dan perhatian antaranggota 
keluarga yang merupakan 
salah satu kebutuhan manusia 
sebagai makluk berpikir dan 
bermoral (kebutuhan integratif) 
apabila anak kurang atau tidak 
mendapatkannya, kemungkinan 
ia sulit untuk dikendalikan, nakal, 
bahkan dapat terjerumus dalam 
kejahatan. 


Fungsi ekonomi artinya bahwa 
keluarga terutama orang tua 
mempunyai kewajiban ekonomi 
seluaruh keluarganya Ibu 
sebagai sekretaris suami didalam 
keluarga harus mampu mengolah 
keuangan sehingga kebutuahan 
dalam rumah tangganya dapat 
dicukupi. 

Fungsi pengawasan sosial artinya 
bahwa setiap anggota keluarga 
pada dasarnya saling melakukan 
control atau pengawasan karena 
mereka memiliki rasa tanggung 
jawab dalam menjaga nama baik 
keluarga. 

Fungsi proteksi (perlindungan) 
artinya fungsi perlindungan 
sangat diperlukan keluarga 
terutma anak, sehingga anak 
akan merasa aman hidup 
ditengah-tengah  keluarga-nya. 


la akan merasa terlindungi dari 
berbagai ancaman fisik maupun 
mental yang datang dari dalam 
keluarga maupun dari luar 
keluarganya. 

Fungsi pemberian status artinya 
bahwa melalui perkawinan 
seseorang akan mendapatkan 
status atau kedudukan yang baru 
di masyarakat yaitu suami atau 
istri. Secara otomatis mereka 
akan diperlakukan sebagai orang 
yang telah dewasa dan mampu 


bertanggung jawab kepada 
diri, keluarga, anak-anak dan 
masyarakatnya. 


b. Lembaga Pendidikan 
1. Fungsi manifest pendidikan 


1) 


2) 


Membantu orang untuk mencari 
nafkah 

Menolong mengembangkan 
potensinya demi pemenuhan 
kebutuhan hidupnya. 
Melestarikan kebudayaan 
dengan cara mengajarkannya 
dari generasi ke generasi 
berikutnya. 
Merangsang 
demokrasi melalui pengajaran 
keterampilan berbicara dan 
mengembangkan cara berpikir 
rasional 


partisipasi 


Memperkaya kehidupan dengan 
cara menciptakan kemungkainan 
untuk berkembangnya cakrawala 


intelektual dan cinta rasa 
keindahan. 

Meningkatkan kemampuan 
menyesuaikan diri melalui 


bimbingan pribadi dan berbagai 
kursus 


SBMPTN 1 / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


7) Meningkatkan taraf kesehatan 
para pemuda bangsa melalui 
latihan dan olahraga. 

8) Menciptakan warga Negara 
yang patriotik melalui pelajaran 
yang menggambarkan kejayaan 
bangsa. 

9) Membentuk kepribadian yaitu 
susunan unsur dan jiwa yang 
menentukan perbedaan tingkah 
laku atau tindakan dari tiap-tiap 
individu. 

Fungsi laten lembaga pendidikan 

Fungsi ini berkaitan dengan 

fungsi lembaga pendidikan secara 

tersembunyi yaitu menciptakan atau 
melahirkan kedewasaan peserta 
didik. 

Fungsi pendidikan yang berkaitan 

dengan fungsi yang nyata (manifest) 

adalah: 


1) mempersiapkan anggota 
masyarakat untuk mencari 
nafkah 

2) mengembangkan bakat 
perseorangan demi kepuasan 


pribadi dan bagi kepentaingan 
masyarakat. 

3) melestarikan kebudayaan 

4) menanamkan ketrampilan yang 
perlu bagi partisipasi dalam 
demokrasi. 

Fungsi laten lembaga pendidikan, 

yaitu: 

1) Mengurangi pengendalian 
orang tua melalui pendidikan 
sekolah orang tua melimpahkan 
tugas dan wewenangnya dalam 
mendidik anak kepada sekolah 


2) Menyediakan sarana 
untuk pem-bangkangan. 
Sekolah mempunyai potensi 


SBMPTN 
1 80) seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


untuk menanamkan nilai 
pembangkangan di masyarakat. 
Hal ini tercermin dengan adanya 
perbedaan pandangan antara 
sekolah dan masyarakat tentang 
sesuatu hal, misalnya pendidikan 
seks dan sikap terbuka. 


3) Mempertahankan sistem 
kelas sosial. Pendidikan 
sekolah  di-harapkan dapat 


mensosialisasikan kepada para 
anak didiknya untuk menerima 


perbedaan prestasi, privilese, 
dan status yang ada dalam 
masyarakat. 


4) Memperpanjang masa remaja. 
Pendidikan sekolah dapat pula 
memperlambat masa dewasa 
seseorang karena siswa masih 
tergantung secara ekonomi pada 
orang tuanya. 


LANGKAH-LANGKAH 


PENELITIAN SOSIAL 


A. PENGANTAR 
Penelitian dapat disebut sebagai sarana 
untuk mengembangkan ilmu pengeta- 
huan. 


B. PENGERTIAN PENELITIAN 
Ada beberapa pengertian atau definisi 
yang dikemukakan oleh para ahli tentang 
pengertian penelitian antara lain sebagai 
berikut. 


a. 


Menurut Soerjono Soekanto, 
penelitian merupakan suatu kegiatan 
ilmiah yang dilandaskan pada analisis 
dan konstruksi. 
John(1949), 
suatu pencarian 


Menurut 
adalah 


penelitian 
fakta 


menurut metode objektif yang jelas 
untuk menemukan hubungan antara 
fakta sehingga menghasilkan dalil 
dan hukum 

c. Menurut Marzuki, penelitian 
adalah usaha untuk menemukan, 
mengembangkan, dan menguji 
kebenaran suatu pengetahuan yang 
dilakukan dengan menggunakan 
metode-metode ilmiah (Marzuki). 

d. Menurut Sanapiah Faisal, penelitian 
merupakan aktivitas dalam menelaah 
suatu masalah dengan menggunakan 
metode ilmiah secara terancang. 


C. TINJAUAN PENELITIAN 
a. Penelitian Ditinjau dari Pendekatan 


Tentu saja pendekatan ini ada 
kebaikan dan ada pula kelemahannya. 
Kebaikannya karena subjek yang diamati 
sama sehingga faktor-faktor intern 
individu tidak berpengaruh terhadap hasil. 
Kelamahannya, yaitu waktu penelitian 
sangat lama dan dkhawatirkan dalam 
jangka waktu yang lama ini telah banyak 
perubahan kondisi karena perkembangan 
zaman. 


Penelitian Ditinjau dari Bidang Ilmu 
Dilihat dari bidang yang diteliti maka 
penelitian dibedakan menjadi dua,yaitu 
bidang alam dan sosial. 
1. Penelitian bidang alam 
Objek penelitian ilmu alam yang 
objek dunia yang rill materill. 
2. Penelitian bidang ilmu sosial 
Objek penelitian ilmu sosial adalah 
manusia dan fenomena-fenomena/ 
gejala-gejala sosial. 


Penelitian Ditinjau dari Tempatnya 


Jika ditinjau tempatnya maka terdapat 
penelitian laboratorium. 


d. Penelitian Ditinjau dari Hadirnya 
Variabel 
Menurut Sutrisno Hadi, variabel adalah 
objek penelitian yang bervariasi. 


e. Penelitian Dilihat dari Wujud Data 
Dilihat dari wujud datanya, penelitian 
dapat dibagi menjadi dua, yaitu penelitian 
kuantitatif dan kualitatif. 


f. Penelitian Ditinjau dari Cara 

Pembahasannya 

Penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis, 

yaitu: 

1. Penelitian deskriptif 
Penelitian yang melukiskan, 
memaparkan, menuliskan, dan 
melaporkan suatu objek. 

2. Penelitian inferensial 
Penelitan yang tidak hanya 
melukiskan peristiwa saja, tapi juga 
menarik kesimpulan umum dari 
masalah yang diteliti. 


D. PENELITIAN SOSIAL BUDAYA 
Objek penelitian sosial budaya adalah 
manusia dan fenomene-fenomena / 
gejala — gejala sosial budaya. 

Menurut Soerjono Soekanto (1995), 
penelitian sosiologis dapat dikatakan se- 
bagai proses pengungkapan kebenaran 
berdasarkan penggunaan konsep-kon- 
sep dasar yang dikenal dalam sosiologi. 
Adapun konsep-konsep dasar tersebut 
antara lain: 

Interaksi sosial 

Kelompok sosial 

Kebudayaan 

Lembaga sosial 

Lapisan sosial 

Kekuasaan dan wewenang 

Perubahan sosial 


7 Q "0 AQ 9 TT D 


Masalah sosial 


SBMPTN 1 | 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


E. RANCANGAN PENELITIAN 


Tahapan-tahapan dalam mengadakan 
penelitian sebagai berikut. 

a. Memilih masalah 

b. Studi pendahuluan 

c. Merumuskan masalah penelitian 
d 


Merumuskan anggapan dasar 
(asumsi) 

e. Memilih metode 

f. Menentukan variable 

g. Menentukan dan menyusun 


instrumen 
h. Mengumpulkan data 
i. Analisis data 
j. Menarik kesimpulan 
k. Menulis laporan 


MENENTUKAN VARIABEL DAN 

SUMBER DATA 

Menentukan Variabel 

Variabel merupakan objek penelitian 

yang bervariasi atau yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian. Variabel dapat 

dibedakan menjadi: 

1. Variabel kuantitatif, contoh luas kota, 
umur, atau banyaknya jam. 

2. Variabel kualitatif, contoh presepsi 
atau pandangan, atau motivasi. 


Menentukan Sumber Data 

Sumber data ditentukan berdasarkan 
rumusan masalah dan hipotesis. 

Bila cakupan subjek penelitian itu sangat 
luas, maka perlu ditetapkan dulu jumlah 
populasinya, kemudian dipilih sampel 
yang akan mewakili populasi tersebut. 


1. Populasi 
Populasi merupakan sekumpulan 
unit-unit elementer. 

2. Sampel 
Sampel merupakan bagian dari 


populasi yang diambil. 


SBMPTN 
1 8) seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Penarikan sampel dari populasi dapat 

dilakukan dengan beberapa cara. 

1) Sampel acak sederhana, 
maksudnya tiap unit/anggota 
populasi diberi nomor kemudian 
ditarik secara acak(random). 

2) Sampel sistematik, yang ditarik 
dengan cara membuat daftar 
anggota — anggota populasi 
secara berurutan. 

3) Sampel bertingkat (berstrata), 
yang diambil dengan cara 
membagi populasi atas kelas- 
kelas. 

4) Sampel cluster, yaitu populasi 
dibagi atas kelompok menurut 
area 

5) Sampel kuota, dilakukan dengan 
cara menentukan stratanya(kelas 
atau golongan yang berupa 
tingkat atau lapisan) terlebih 
dahulu menurut sifat-sifat yang 
dianggap memiliki pengaruh 
paling dominan terhadap variabel 
yang sering di teliti. 

6) Sampel sebanding (proportional 
sampling), hampir sama dengan 
sampel kuota. 


7) Sampel bertujuan (purposive 
sampling), merupakan cara 
pengambilan sampel dengan 
tujuan tertentu. 

G. PENGUMPULAN DATA 
PENELITIAN 
Seperti telah diuraikan di atas, 
pengumpulan data penelitian 
berhubungan dengan instrumen 
penelitian. 


Data dalam sebuah penelitian dapat 
dibedakan menjadi beberapa macam 
berikut. 


1. Berdasarkan cara memperolehnya 

2. Berdasarkan sifatnya 

3. Berdasarkan sumbernya 

Pengumpulan data dalam penelitian 

dapat dilakukan melalui cara-cara berikut 

1. Studi kepustakaan 

2. Analisis isi media massa 

3. Tes 

Tes sebagai instrument penelitian terdiri 

atas dua jenis, yaitu sebagai berikut. 

1. Tes buatan guru,yaitu tes yang 
disusun oleh guru dengan prosedur 
tertentu. 

2. Tes standar, yaitu tes yang telah 
tersedia dilembaga tes. 


. PENGOLAHAN/ANALISIS DATA 


PENELITIAN 
Tahapan dalam pengolahan data 
meliputi: (1) editing, (2) koding, (3) 


tabulasi data, (4), menganalisis data, dan 
(5) generalisasi dan kesimpulan. 


Editing 
Pada tahapan editing, data yang telah 
terkumpul melalui daftar pertanyaan 


(kuesioner). 


Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 
pengeditan data ,antara lain sebagai 
berikut. 


. Kelengkapan dan kesempurnaan data 


A 


. Kejelasan tulisan 
. Pemahaman catatan 
. Konsistensi data 


. Keseragaman satuan yang digunakan 
data (uniformitas data ). 


6. Kesesuaian jawaban 


Pengkodean Data (Koding) 


Setelah tahap editing selesai, data-data 
yang berupa jawaban-jawaban. 


Responden perlu diberi kode untuk 


memudahkan dalam penganalisisan 
data. 

Pengkodean data dapat dibedakan 
menjadi: 


1. Pengkodean terhadap jawaban yang 
berupa angka. 

2. Pengkodean terhadap jawaban dari 
pertanyaan tertutup. 

3. Pengkodean terhadap jawaban dari 
pertanyaan semi-terbuka. 

4. Pengkodean terhadap jawaban dari 
pertanyaan terbuka. 


Tabulasi Data 
Tabulasi merupakan proses pengolahan 
data yang dilakukan dengan cara 
memasukkan data ke dalam table. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(1995),tabulasi adalah penyajian data 
dalam bentuk tabel atau daftar untuk 
memudahkan dalam pengamatan dan 
evaluasi. 
Tabel data dapat dilakukan melalui: 
1. Tabulasi langsung 
Maksudnya data langsung ditabulasi 
adri kuesioner ke dalam tabel yang 
sudah dipersiapkan tanpa perantara 


lainnya. 

2. Lembaran kode (Code sheet) 
Tabulasi data ke dalam tabel 
frekuensi dan tabel silang 

e Tabel frekuensi 
Tabulasi data ke dalam table 


frekuensi dilakukan sebelum analisis 
data, tabel frekuensi disusun untuk 
semua variabel penelitian yang 
disusun tersendiri. 

e Tabel silang 
Tabel ini dibuat untuk mengetahui 
hubungan antarvariabel 


SBMPTN 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


d. 


Pengolahan data melalui teknik statistik 

dapat dilakukan dengan berbagai cara: 

1. Distribusi frekuensi 
Biasanya data yang diperoleh 
penelitian dari lapangan ,masih 
berupa data mentah. 

2. Ukuran pemusatan (tedensi sentral) 
Penyusunan dan penyajian data 
mentah yang berbentuk distribusi 
frekuensi (termasuk grafik) hanya 
memberikan gambaran umum.untuk 
mendapat cirri khas dalam bentuk 
sebuah nilai bilangan, penelitian 
dapat menggunakan ukuran 
pemusatan (tendensi sentral). 


Analisis dan Interpretasi Data 

Tujuan utama penelitian sosial adalah 

mencari jawaban atas pertanyaan- 

pertanyaan penelitian dalam rangka 

mengungkap fenomena sosial. 

Interpretasi memiliki dua aspek, yaitu: 

1. Untuk menegakkan keseimbangan 
suatu penelitian 

2. Untuk membuat atau menghasilkan 


suatu konsep yang bersifat 
menjelaskan. 
Generalisasi dan Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan 
interpretasi data, penelitian dapat 


membuat generalisasi dan kesimpulan 

dari hasil penelitian. 

Perhatikan contoh di bawah ini! 

Berdasarkan pengamatan diperoleh hasil 

sebagai berikut. 

1. Menyontek adalah perbuatan curang 

2. Siswa-siswa yang suka menyontek 
tidak pernah belajar 

3. Siswa-siswa yang rajin 


SBMPTN 
1 84 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


PENYUSUNAN 
PENELITIAN 
Tahap akhir dari suatu kegiatan penelitian 
adalah menulis atau menyusun laporan 
penelitian. 


LAPORAN 


Syarat-Syarat Penulisan Laporan 

1. Penulisan laporan harus tahu betul 
kepada siapa laporan itu ditunjukan. 

2. Penulisan laporan harus menyadari 
bahwa pembaca laporan tidak terlibat 
dalam kegiatan penelitian. 

3. Penulisan laporan menyadari 
bahwa latar belakang pendidikan, 
pengalaman, dan minat pembaca 
laporan tidak sama. 

4. Laporan penelitan merupakan yang 
pokok dalam proses perkembangan 
ilmu pengetahuan. 


Format Laporan Penelitian 

Menurut Borg dan Gall (dalam Suharsimi 

Arikunto: 1987), salah satu format laporan 

penelitian seperti berikut. 

1. Bahan/bagian 
(preliminary materials) 


pendahuluan 


2. Gambaran laporan/bagian inti (body 
of paper) 

3. Bahan-bahan/bagian penunjang 

Secara singkat, bagian-bagian laporan 

penelitian tersebut akan dipaparkan di 

bawah ini. 

1. Bahan/bagian pendahuluan 
Di dalam bagian ini penelitian 
menjelaskan kepada pembaca 
terutama tentang sistematika tulisan 
agar pembaca dapat mengikutinya 
dengan mudah. 


2. Bab pendahuluan 
Mulai bab ini peneliti sudah 
memaparkan tentang permasalahan, 
apasebab atau apaalas an penelitian 
itu dilakukan, dimana pentingnya. 

3. Bab penelaahan kepustakaan 
Bagian ini memaparkan kepada 
pembaca mengenai hal yag telah 
dirintis oleh penelitian lain untuk 
memberikan penekanan pentingnya 
permasalahan. 

4. Bab metodologi 
Bagian ini menerangkan kepada 
pembaca tentang subjek, objek, 
ruang lingkup penelitian, pendekatan 
yang diambil samapai dengan teknik 
pengumpulan datanya. 

5. Bab penemuan 
Bagian inilah yang sebenarnya 
merupakan inti laporan penelitian. 

6. Kesimpulan dan diskusi 
Bagi pembaca yang hanya memiliki 
waktu sedikit, biasanya yang dibaca 
hanya tujuan hipotesis dan hasil 
penelitian (kesimpulan penelitian). 

7. Memprestasikan hasil Penelitian 
Setelah Anda pahami langkah- 
langkah melakukan suatu penelitian. 


PENYUSUNAN ARTIKEL HASIL 
PENELITIAN 


Penulisan artikel menggunakan 
sistematika tanpa angka ataupun abjad. 
a. Judul 

b. Nama penulis 

c. Sponsor 


TO ma 


Abstrak dan kata kunci 
Pendahuluan 

Metode 

Hasil 

Pembahasan 
Kesimpulan dan saran 
Daftar rujukan 


MEMPRESENTASIKAN HASIL 
PENELITIAN 

Sebuah penelitian belum berarti jika tidak 
dipresentasikan. 


Oleh karena itu, ada beberapa hal yang 
perlu diperhatikan dalam melakukan 
presentasi di kelas, yaitu: 


a. 


Persiapan 

Dalam tahap ini, ada beberapa hal 
yang perlu diperhatikan. 

Membuat kerangka utama bahan 
yang akan dipresentasikan. 


Mengetahui karakteristik dan dasar 
pengetahuan pendengar. 
Mempersempit topik presentasi 
menjadi beberapa pemikiran utama. 
Mengadakan latihan presentasi. 


SBMPTN 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


SBMPTN 
1 86 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


RINGKASAN MATERI 


MATERI 


EKONOMI, KOPERASI 


KONSEP DASAR EKONOMI, PENDAPATAN NASIONAL, KONSUMSI, TABUNGAN, DAN INVESTASI, 
ELASTISITAS PERMINTAAN/PENAWARAN, UANG KREDIT BANK, PASAR DAN DUNIA USAHA, KEBIJAKAN 


KONSEP DASAR EKONOMI 


A. 


PENGERTIAN EKONOMI 

Ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan 
yang mempelajari usaha-usaha manusia 
dalam memenuhi kebutuhannya guna 
mencapai kemakmuran hidupnya. 


KEBUTUHAN 

Pengertian 

Kebutuhan adalah suatu keinginan 
manusia atas benda dan jasa yang 
perlu dipenuhi untuk mempertahankan 
hidupnya. 

Macam-macam Kebutuhan 
Dipandang dari sudut mendesak atau 


tidaknya, kita dapat membedakan 
kebutuhan menjadi: 


1. Kebutuhan primer 


Kebutuhan yang harus dipenuhi 
supaya bisa mempertahankan 
hidupnya. 


2. Kebutuhan sekunder (kultural) 
Kebutuhan yang timbul bersama 
meningkatnya peradaban dalam 
kehidupan manusia dan kebutuhan 
ini akan dipenuhi setelah kebutuhan 
primer terpenuhi. 

3. Kebutuhan tersier (lux, mewah) 
Kebutuhan akan barang- barang 
mewah dan kebutuhan ini baru akan 
dipenuhi setelah kebutuhan primer 
dan sekunder terpenuhi. 


Melihat pada waktu, kebutuhan dapat 

dibagi menjadi: 

1. Kebutuhan sekarang adalah 
kebutuhan yang harus dipenuhi saat 
itu juga dan tidak dapat ditunda. 

2. Kebutuhan masa depan adalah 
kebutuhan yang penyediaannya 
diusahakan waktu sekarang tetapi 
digunakan untuk masa yang akan 
datang. 


Akhirnya kebutuhan dapat kita lihat juga 

dari wujudnya, yaitu: 

1. Kebutuhan material adalah 
kebutuhan akan alat-alat yang dapat 
diraba dan dilihat. 


SBMPTN 1 / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


2. Kebutuhan immaterial adalah 
kebutuhan akan benda-benda yang 
tidak berujud sehingga tidak bisa 
diraba. 


C. BENDA DAN JASA 
a. Pengertian 


Benda adalah alat pemuas kebutuhan 
manusia dan biasanya berupa zat. 

Jasa adalah alat pemuas kebutuhan 
manusia namun biasanya tidak berupa 
zat. 


Macam-Macam Benda 
Menurut kuantitasnya, 
dibagi: 


benda dapat 


1. Benda ekonomi adalah benda yang 
jumlahnya terbatas sehingga untuk 
memperoleh diperlukan pengorbanan 
baik berupa tenaga maupun uang. 

2. Benda bebas adalah benda yang 
jumlahnya tak terbatas sehingga 
untuk memperoleh tidak diperlukan 
pengorbanan baik berupa tenaga 
maupun uang. 


Menurut kegunaannya, 
dibagi menjadi: 


benda dapat 


1. Benda produksi adalah benda yang 
dipakai untuk menghasilkan benda 
lain. 

2. Benda konsumsi adalah benda yang 
langsung dapat digunakan untuk 
memuaskan kebutuhan manusia. 


Menurut sifat hubungannya benda dapat 

dibagi menjadi: 

1. Benda substitusi adalah benda 
yang fungsinya dapat menggantikan 
kegunaan benda lain. 

2. Benda komplementer adalah benda 
yang berbeda bentuknya dan akan 
lebih berguna apabila dipakai secara 


SBMPTN 
1 88 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


C. 


D. 


bersama-sama karena benda itu 
saling melengkapi satu sama lain. 


Kegunaan Benda 
Kegunaan benda adalah kemampuan 


suatu benda memenuhi kebutuhan 
manusia dan kegunaan itu dapat 
ditinggalkan dengan mengadakan 
perubahan. 


Macam-macam kegunaan benda: 

1. Kegunaan dasar (element utility) 
adalah suatu benda yang mempunyai 
guna karena dapat digunakan untuk 
membuat benda lain. 

2. Kegunaan bentuk (form utility) adalah 
suatu benda yang mempunyai guna 


karena telah terjadi perubahan 
bentuk. 
3. Kegunaan tempat (Place utility) 


adalah suatu benda yang mempunyai 
guna karena telah terjadi perubahan 
tempat. 

4. Kegunaan waktu (time utility) adalah 
suatu benda yang mempunyai guna 
karena telah terjadi perubahan 
waktu. 

5. Kegunaan pelayanan (service utility) 
adalah suatu benda yang mempunyai 
guna karena telah dilengkapi dengan 
fungsi pelayanan. 


6. Kegunaan hak milik (ownership 
utility) adalah suatu benda yang 
mempunyai guna setelah terjadi 
perubahan hak milik/penguasaan. 


PRINSIP, TINDAKAN, DAN MOTIF 
EKONOMI 


a. Prinsip Ekonomi 


1. Manusia dalam memenuhi 
kebutuhannya selalu berusaha 
dengan pengorbanan tertentu 
memperoleh hasil semaksimal 
mungkin. 


2. Manusia dalam memenuhi 
kebutuhannya selalu berusaha untuk 
memperoleh hasil tertentu dengan 
pengorbanan seminimal mungkin. 


b. Tindakan Ekonomi 


Tindakan manusia untuk dapat menga- 
tasi rasa kekurangmakmuran atau keingi- 
nan menjadi makmur. 


Motif Ekonomi 


Merupakan penyebab yang mendorong 

manusia melakukan tindakan ekonomi. 

Motif-motif yang mendorong manusia 

melakukan tindakan ekonomi, antara lain: 

1. Keinginan manusia menjadi makmur. 

2. Keinginan manusia mendapatkan 
kekuasaan. 

3. Keinginan manusia mendapatkan 
penghargaan. 

4. Keinginan manusia menolong 
sesamanya. 

5. Keinginan manusia ikut serta dalam 
lapangan politik. 


. PERMINTAAN DAN 


PENAWARAN 
Permintaan 
Permintaan adalah jumlah barang yang 
akan dibeli oleh para pembeli pada suatu 
pasar pada saat tertentu dalam berbagai 
tingkat harga. 
Permintaan dapat dibagi menjadi: 
1. Permintaan potensial 
Permintaan potensial adalah jumlah 
barang yang ingin dibeli. 
Permintaan efektif merupakan jumlah 
barang yang ingin dibeli yang dapat 
menjadi kenyataan. 
2. Kurva permintaan 
Kurva permintaan bergerak dari kiri 
atas ke kanan bawah. 


Contoh: 


Harga satuan Jumlah 
barang A Permintaan 


Rp 1.000,00 10 buah 
Rp 800,00 20 buah 
Rp 600,00 30 buah 
Rp 400,00 40 buah 
Rp 200,00 50 buah 


Gambar kurve permintaan 


10 20 30 40 50 
3. Hukum permintaan 
"Permintaan terbalik 


dengan harga” 


berbanding 


Bia kita tuliskan dalam rumus: P = 


H 
P = permintaan dan H = harga 


Penawaran 
Penawaran adalah jumlah barang yang 
akan dijual para penjual pada suatu pasar 
dan suatu saat tertentu dalam berbagai 
tingkat harga. Para penjual menawarkan 
barangnya dengan harga subjektif kare- 
na dipengaruhi oleh: 
1. Biaya produksi 
Para penjual menjual barangnya 
dengan harga di atas biaya produksi. 
Biaya produksi pada produsen itu 
berbeda-beda besarnya. 
2. Keuntungan yang diharapkan 


Para penjual menawarkan 
barangnya dengan harga yang 
sudah diperhitungkan besarnya 
keuntungan. 


SBMPTN 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


3. Kebutuhan akan uang 


Apabila penjual sangat membutuhkan 
uang dengan mendesak, maka 
penjual itu memungkinkan menjual 
barangnya di bawah harga penjual 
lain. 

Harapan harga akan naik 

Penjual yang kuat keuangannya, 
mungkin akan sementara waktu tidak 
menjual barang dengan harga yang 
berlaku sekarang. Dengan menunda 
penjualan barangnya, berharap di 
masa yang akan datang harga akan 
naik. 


Kurva penawaran 
Kurva penawaran bergerak dari kiri 
bawah ke kanan atas. 


Contoh: 
barang A yg ditawarkan 
Rp. 1.000,00 0 buah 
Rp. 2.000,00 3000 buah 
Rp. 3.000,00 5000 buah 
Rp. 4.000,00 7000 buah 
Rp. 5.000,00 8000 buah 
Rp. 6.000,00 h 


Hukum penawaran 

“Penawaran berbanding lurus 
dengan harga barang”. Bila kita 
tuliskan dalam rumus: S=1xH,S= 
penawaran dan H = harga. 


F. KEGIATAN EKONOMI 
a. Produksi 


1. 


Pengertian 

Produksi ialah setiap usaha manusia 
untuk menciptakan atau menambah 
guna suatu benda. 

Jenis produksi 

Produksi dapat digolongkan dalam 6 
bidang, yaitu: 


SBMPTN 
| 90 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


a) 


Ekstraktif 

Merupakan kegiatan memungut 
langsung dari alam, seperti 
pertambangan, perikanan laut. 
Agraria 

Merupakan kegiatan mengolah 
tanah untuk memelihara tumbuh- 
tumbuhan dan hewan, seperti 
pertanian dan peternakan. 
Industri 

Meliputi pengolahan, perakitan, 


kerajinan. Bahan mentah 
diolah menjadi bahan jadi 
atau setengah jadi, perakitan 


mobil, usaha  perbengkelan, 
pabrik makanan dan minuman. 
Pariwisata di Indonesia termasuk 
industri, Karena kegiatan itu 
dianggap sebagai pengolahan 
obyek-obyek pariwisata untuk 
mendapatkan penghasilan bagi 
negara. 

Perdagangan 

Pengertian perdagangan 
mencakup kegiatan membeli 
untuk kemudian dijual. 

Misal pedagang membeli hasil 
pertanian dari desa untuk 
kemudian diekspor ke luar negeri 
atau mengimpor dari luar negeri 
untuk kemudian dijual di dalam 
negeri. 

Transportasi / Pengangkutan 
Merupakan pekerjaan 
yang berhubungan dengan 
pemindahan barang dari satu 
tempat ke tempat yang lain. 
Contoh: Pengangkutan darat, 
laut dan udara. 

Jasa 


Produksi jasa adalah kegiatan 
penyajian sarana jasa, seperti 


pergudangan, perbankan, 

asuran-si, perhotelan, travel 

biro. Yang dihasilkan sektor 
jasa bukanlah barang-barang, 
tetapi sarana. Sarana adalah 
kebutuhan untuk menunjang 
bidang produksi lainnya. 
3. Faktor produksi 

Faktor produksi ialah alat-alat atau 

bahan-bahan yang dipergunakan da- 

lam proses produksi. 

Faktor produksi terbagi dari: 

a) Faktor produksi asli, terdiri dari: 

- Faktor produksi alam ialah 
segala sumber daya alam 
yang dapat dimanfaatkan 
oleh semua manusia dalam 
usahanya mencapai kemak- 
muran. 

- Faktor produksi tenaga 
kerja ialah segala kegiatan 
manusia baik jasmani 


maupun rohani yang 
direncanakan dalam pro-ses 
produksi. 


b) Faktor produksi turunan, terdiri 
dari : 

- Faktor produksi modal 
ialah hasil produksi yang 
digunakan dalam proses 
produksi lebih lanjut untuk 
menghasilkan barang lain. 

- Faktor produksi skill/ 
pengusaha ialah kegiatan 
untuk mengkoordinir faktor- 
faktor produksi alam, tenaga 
kerja dan modal. 

4. Perbaikan dan perluasan produksi 
a) Perbaikan produksi 

Untuk meningkatkan 

produktivitas, perlu diadakan 

perbaikan produksi yang dapat 
ditempuh melalui dua cara, yaitu: 


b) 


- Inovasi merupakan cara 
untuk mempergunakan alat- 
alat produksi yang lebih baik. 

- Rasionalisasi merupakan 
semua usaha untuk mem- 
pertinggi efisiensi produksi, 
yang meliputi: Mekanisasi 
ialah pemakaian alat- 
alat untuk menghemat 
tenaga kerja, Scientific 
management ialah 
dengan cara mengadakan 
pembagian kerja yang 
baik dan Normalisasi 
ialah menjadikan alat-alat 
produksi dan barang-barang 
konsumsi bermacam-macam 
bentuknya menjadi satu 
bentuk standar. 

Perluasan produksi 

Untuk memenuhi kebutuhan 

manusia yang tidak terbatas, 

sudah seharusnya produksi 
diperluas. Perluasan produksi 
dapat dilakukan secara: 

- Ekstensif, yaitu dengan 
menambah faktor-faktor pro- 
duksi. 

- Intensif, yaitu dengan mem- 
perbesar produktivitas dari 
alat-alat produksi. 


5. Biaya produksi 


1) 


Pengertian 

Biaya produksi adalah biaya- 
biaya yang dikeluarkan dalam 
proses produksi. 

Di dalam industri yang 
besar, banyak sekali terjadi 
pengeluaran-pengeluaran atau 
biaya-biaya untuk menjalankan 
proses produksi. Namun, biaya 
produksi dibagi menjadi: 


SBMPTN 1 | 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


a) 


b) 


Biaya implisit, yaitu biaya 
bagi seorang pengusaha 
yang menyertakan sumber 


dayanya dalam proses 
produksi. Contoh: seorang 
pemilik perusahaan, 
memakai tanahnya untuk 


gudang atau menggunakan 
kendaraan pribadinya untuk 
transportasi perusahaan. 
Biaya eksplisit, yaitu biaya 
yang betul-betul dikeluarkan 
oleh seorang pengusaha 
untuk mendapatkan 
input'sumber daya untuk 
diikutsertakan dalam proses 
produksi. Contoh: Biaya 
untuk bahan baku, biaya 
untuk bahan penolong, gaji 
pegawai. 


2) Jenis-jenis biaya produksi 


Jenis biaya produksi, yaitu: 


a) 


Biaya variabel (variable 
cost) disingkat VC, yaitu 
biaya yang berubah-ubah 
menurut jumlah output 
yang diproduksi. Jadi 
output bertambah, maka 
biaya variabel inipun ikut 
bertambah. Contoh: biaya 
pembelian bahan baku, 
bahan bakar. 

Biaya tetap (fixed cost) 
disingkat FC, yaitu biaya 
yang tidak ikut berubah 
berapapun bertambahnya 
jumlah output yang 
diproduksi. Jadi, biaya ini 
tidak dipengaruhi oleh jumlah 
output yang dihasilkan. Biaya 
tetap dinyatakan dalam 
suatu konstanta. 


SBMPTN 
1 9) seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


d) 


Contoh: Biaya sewa gedung, 
biaya pemeliharaan gedung 
Biaya total (total cost) 
disingkat TC, yaitu semua 
biaya yang terjadi dalam 
suatu proses produksi. 
Dengan demikian biaya total 
ini merupakan biaya tetap 
ditambah biaya variabel. 
Biaya ini dapat dituliskan 
dalam persamaan: 


TC =FC+VC 


Persamaan tersebut di atas 
bila ditulis dalam persamaan 
matematis, yaitu: 


Y =a + bX, 


di mana: 

Y = total cost, 

a = fixed cost dan bX = 
variabel cost. 


Biaya total rata-rata (average 
total cost) disingkat ATC, 
yaitu biaya total dibagi 
dengan jumlah unit output 
yang dihasilkan. 

Jadi rumusnya adalah: 


TC Y 

— atau — 

X X 
Biaya variabel rata-rata 
(average variable cost) 


disingkat AVC, yaitu biaya 
variabel dibagi dengan 
jumlah unit output yang 
diproduksi. 


Jadi rumusnya: 


VC bX 
— atau — 
xX xX 


fì Biaya tetap rata-rata 
(average fixed cost) disingkat 
AFC, yaitu biaya tetap dibagi 
dengan jumlah unit output 
yang diproduksi. 


Jadi rumusnya: FC atau ax 
yay ex 


g) Biaya marginal (marginal 
cost) disingkat MC, yaitu 
tambahan biaya total yang 
disebabkan karena adanya 
tambahan satu unit output 
yang diproduksi. Cara 
mencari biaya ini merupakan 
turunan pertama dari biaya 
total. 


Jadi rumusnya: dy atau y! 
ya: JX 


h) Biaya marginal rata-rata 
(average marginal cost) 
disingkat AMC, yaitu biaya 
marginal dibagi dengan 
jumlah unit output yang 
diproduksi. 

Jadi rumusnya: 


y' MC 
— atau — 
xX xX 


B. DISTRIBUSI 


a. Pengertian 
Distribusi merupakan semua kegiatan 
yang berhubungan dengan penyaluran 
barang-barang dari produsen ke kon- 
sumen. 


b. Sistem Distribusi 


1. 


Distribusi secara langsung 
merupakan penyaluran barang- 
barang hasil produksi yang 
dilaksanakan langsung dari produsen 
ke konsumen. 


2. Distribusi 


secara tidak langsung 
merupakan penyaluran barang- 
barang hasil produksi yang 
dilaksanakan produsen secara tidak 
langsung ke tangan konsumen, tetapi 
dengan melalui perantara. 


Penyaluran barang-barang cara ini ber- 
langsung dengan melalui: 


Pedagang 

- Pedagang besar (Wholesaler) 
yaitu pedagang-pedagang yang 
melakukan pembelian barang- 
barang dari produsen dalam 
partai besar yang kemudian 
menjualnya kembali ke pedagang 
kecil. 

Misalnya: distributor, grosir. 

- Pedagang eceran (Retailer) yaitu 
pedagang yang secara langsung 
melayani konsumen. 
Misalnya: toko 
warung. 


kelontong, 


2. Perantara 


- Agen adalah perantara yang 
menjual barang hasil produksi 
perusahaan tertentu. Untuk ini 
agen mendapat upah sebanding 
dengan nilai barang yang 
dijualnya. 

Misalnya: Agen sepatu. 

- Makelar adalah perantara 
perdagangan atas nama orang 
lain untuk menjualkan atau 
membelikan barang dengan 
menerima balas jasa yang 
disebut provisi / kurtasi. 

- Komisioner adalah perantara 
atas namanya sendiri dan 
ikut bertanggungjawab atas 
tindakan yang dilakukan dalam 
mengadakan perjanjian jual beli 
dengan menerima balas jasa 
yang disebut komisi. 


SBMPTN 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


3. Eksportir dan Importir 

4. Lembaga-lembaga penjualan barang 
Misalnya, supermarket dan koperasi 
konsumsi. 


C. KONSUMSI 


a. Pengertian 


Konsumsi adalah suatu tindakan untuk 
mengurangi atau menghabiskan kegu- 
naan suatu barang, baik secara langsung 
maupun tidak langsung. 


Hubungan 
Konsumsi 


Pendapatan dengan 
Makin tinggi pendapatan makin banyak 
jumlah jenis benda maupun jasa yang 
dikonsumsi, sebaliknya makin sedikit 
pendapatan makin berkurang jumlah 
benda maupun jasa yang dikonsumsi. 
Sehubungan dengan itu timbullah hukum 
Engel, yang berbunyi: 

"Semakin kecil pendapatan semakin 
besar bagian dari pendapatan itu 
yang digunakan untuk konsumsi dan 
sebaliknya.” 


Pemuasan Maksimum pada Waktu 
Mengkonsumsi 

Pemuasan maksimum pada waktu meng- 
konsumsi barang untuk memenuhi kebu- 
tuhan manusia dikemukakan seorang 
ahli ekonomi bangsa Jerman bernama 
Hermann Heinrich Gossen yang terkenal 
dengan hukum Gossen | dan II: 

1. Hukum Gossen | 


“Apabila suatu kebutuhan itu 
dipuaskan secara terus menerus, 
maka mulai dari suatu titik 
tertentu kenikmatannya makin 
lama makin berkurang, sehingga 
akhirnya mencapai kepuasan.” 


SBMPTN 
1 94 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


2. Hukum Gossen II 


“Manusia akan berusaha untuk 
memenuhi bermacam-macam 
kebutuhan sampai pada tingkat 
intensitas yang sama.” 


PENDAPATAN NASIONAL 


A. PENGERTIAN 


Pendapatan nasional adalah ukuran nilai 
output berupa barang dan jasa yang 
dihasilkan suatu negara dalam periode 
tertentu. 


Pendekatan Produksi 

Pendapatan nasional dihitung dengan 
menjumlahkan nilai barang dan jasa yang 
dihasilkan oleh berbagai lapangan usaha 
(sektor) dalam suatu negara dalam 
satu tahun. Yang dijumlahkan dalam 
perhitungan ini bukanlah nilai akhir dari 
barang dan jasa, melainkan nilai tambah 
dari barang dan jasa. 


Pendekatan Pendapatan 

Pendapatan nasional dihitung dengan 
menjumlahkan seluruh pendapatan 
yang diterima oleh faktor-faktor produksi 
yang digunakan untuk menghasilkan 
barang dan jasa yang diproduksi di suatu 
negara selama satu tahun. 


Pendekatan Pengeluaran 


Pendapatan nasional dihitung dengan 
menjumlahkan seluruh pengeluaran 
untuk membeli barang dan jasa yang 
diproduksi di suatu negara dalam satu 
tahun. 


. MACAM PENDAPATAN 


NASIONAL 
Ilmu ekonomi mengenal lima konsep 
Pendapatan Nasional, yaitu: 


Produk Nasional Bruto (GNP) 


Produk Nasional Bruto ialah jumlah 
nilai barang dan jasa yang dihasilkan 
oleh masyarakat dalam jangka waktu 
setahun. Barang-barang tersebut terdiri 
dari barang-barang final, artinya barang 
konsumsi dan modal yang sudah 
mencapai tahap penggunaan akhir. 


Produk Nasional Netto (NNP) 
Netto adalah GNP 
penyusutan dan 


Produk Nasional 
dikurangi nilai 
penggantian modal. 


Pendapatan Nasional Netto (NNI) 


Pendapatan Nasional Netto adalah 
jumlah nilai semua balas jasa yang 
diterima faktor-faktor produksi setelah 
dikurangi pajak tidak langsung seperti 
pajak penjualan, bea impor. 


Pendapatan Perseorangan (PI) 
Pendapatan Perseorangan ialah 
pendapatan yang sesungguhnya sampai 
ke tangan orang yang turut serta dalam 
produksi. Tidak seluruh pendapatan na- 
sional netto itu jatuh ke tangan faktor- 
faktor produksi, karena masih harus di- 
kurangi laba yang tidak dibagikan, pajak 
perseorangan, iuran jaminan sosial dit- 
ambah pembayaran bersifat pindahan ( 
transfer ). 


Pendapatan Bebas (DI) 

Akhirnya terdapatlah residu pendapatan 
dinamakan disposible income. 
Pendapatan ini menjadi hak milik mutlak 
penerima dan merupakan jumlah sisa 
pendapatan perseorangan dikurangi pa- 
jak langsung. 


C. KEUNTUNGAN PERHITUNGAN 


PENDAPATAN NASIONAL 


Untuk menggambarkan jenis kegiatan 
produksi dan struktur perekonomian. 
Misalnya, dihitung jumlah barang yang di- 
hasilkan di setiap sektor produksi dan jika 
sebagian besar pendapatan dihasilkan di 
sektor agraria maka dapatlah dipastikan 
bahwa perekonomiaannya berstruktur 
agraria. 

Tersedianya bahan-bahan keterangan 
secara makro dan sektoral. Keterangan 
ini sangat elementer untuk penyusunan 
rencana perekonomian dan politik eko- 
nomi oleh pemerintah. 

Untuk menentukan masalah keadilan 
dan kemakmuran, sebab perhitungan 
pendapatan nasional juga menggam- 
barkan golongan mana dalam masyara- 
kat yang paling banyak sumbangannya 
kepada produksi nasional dan golongan 
mana pula yang memperoleh terbanyak. 
Adalah masalah keadilan jika yang ber- 
jasa menerima tidak sebanding dengan 
jasa yang diberikan ke dalam kekayaan 
nasional. 


KONSUMSI, TABUNGAN, INVESTASI 


Perbandingan antara pertambahan 
konsumsi (AC) yang dilakukan 
dengan pertambahan pendapatan 


disposibel (AYd) yang diperoleh disebut 
kecondongan mengkonsumsi marjinal 
(MPC = Marginal Propensity to Consume). 


Perbandingan antara pertambahan 
tabungan (AS) dengan pertambahan 
pendapatan disposibel (AYd) yang 
diperoleh disebut kecondongan 


menabung marjinal (MPS = 
Propensity to Save). 


Marginal 


SBMPTN 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


3. Pendapatan 


A dan Mas o> 
naa TRY 


d d 


MPC + MPS - 1 


MPC = 


disposibel (disposable 
Income) sama dengan konsumsi 
seseorangditambah dengantabungannya 
sehingga fungsi pendapatan dapat 
dinyatakan sebagai berikut. 


Yd=C+S 


Fungsi konsumsi adalah suatu fungsi 
yang menggambarkan hubungan 
antara tingkat konsumsi rumah tangga 
dengan pendapatan nasional dalam 
perekonomian. 

Sedangkan fungsi tabungan adalah 
suatu fungsi yang menggambarkan 
hubungan antara tingkat tabungan rumah 
tangga dengan pendapatan nasional 
dalam perekonomian. Persamaan untuk 
hubungan itu adalah: 


Fungsi konsumsi: C = a + bY 
Fungsi tabungan: S =—a + ( 1- bY) 


Di mana: 

a = konsumsi rumah tangga secara 
nasional pada saat pendapatan 
nasional = 0 


b = kecondongan konsumsi marjinal 
C = tingkat konsumsi 

S = tingkat tabungan 

Y = tingkat pendapatan nasional 


Fungsi konsumsi dan fungsi tabungan 
merupakan garis lurus. Nilai MPC dan 
MPS masing-masing fungsi menentu- 
kan tingkat kecondongan fungsi kon- 
sumsi dan fungsi tabungan, yang be- 


SBMPTN 
1 96 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


sarnya adalah kurang dari 45° (garis Y 
= C). Fungsi konsumsi selalu memotong 
garis bersudut 45° (garis Y = C) dan 
fungsi tabungan memotong sumbu datar 
(sumbu pendapatan nasional) pada saat 
tabungan rumah tangga sama dengan 
nol. 


Peraga s = 12 fungsi konsumsi, 
Tabungan dan pendapatan Nasional 
Hal 81 


Dari peraga tersebut, dapat diketahui hal- 

hal sebagai berikut. 

(a) Titik a menggambarkan konsumsi 
rumah tangga pada saat pendapatan 
nasional = 0. 

(b) Garis Y = C merupakan garis yang 
menunjukkan semua pendapatan 
tepat habis dikonsumsi. 

(c) Titik E (Ekuilibrium) merupakan 
titik impas, di mana pada tingkat 
pendapatan itu konsumsi rumah 
tangga = pendapatan nasional. 

(d) Titik D, yang nilainya = menunjukan 
tingkat pendapatan nasional pada 
saat tabungan rumah tangga sama 
dengan nol. 


(e) OD menunjukkan besarnya 
pendapatan yang hanya cukup 
untuk konsumsi. 


- Tingkatan besar kecilnya Intensitas 
Kebutuhan. 


- Ada tidaknya barang substitusi. 


ELASTISITAS PENAWARAN/PERMINTAAN 


A. ELASTISITAS PERMINTAAN 


- Besar 
konsumen. 


kecilnya penghasilan 


a. Pengertian 


Elastisitas permintaan adalah seberapa : B. ELASTISITAS PENAWARAN 


banyak permintaan barang akan berubah a. Pengertian 


karena adanya perubahan harga. 
Rumus Elastisitas permintaan 


Elastisitas permintaan dapat dicari den- 
gan rumus: 


Di mana: 

P = Harga mula-mula 

Q = Permintaan mula-mula 
AQ = Selisih permintaan 

AP - Selisih harga 


Ada lima jenis elastisitas permintaan, 

yaitu: 

E > 1, Permintaan tersebut elastis 

E = 1, Permintaan tersebut unitery 
elastisity 

E <1, Permintaan inelastis 

E =~, Permintaan elastis sempurna 

E = 0, Permintaan inelastis sempurna 


Koefisien Elastisitas 


Koefisien elastisitas adalah perbandin- 
gan antara besarnya perubahan permin- 
taan dengan perubahan harga. Semakin 
besar angka elastisitas, semakin besar 
pula pengaruh perubahan harga terha- 
dap permintaan, dan sebaliknya. 


Faktor yang Mempengaruhi 
Elastisitas Permintaan 


Elastisitas permintaan dipengaruhi be- 
berapa faktor, yaitu : 


Elastisitas penawaran adalah seberapa 
banyak perubahan jumlah barang yang 
ditawarkan/dijual yang diakibatkan oleh 
adanya perubahan harga barang itu. 


Rumus Elastisitas Penawaran 


Elastisitas penawaran dapat dicari den- 
gan rumus: 


Di mana : 

P = Harga mula-mula 

Q = Penawaran mula-mula 
AQ = Selisih penawaran 

AP - Selisih harga 


Seperti dalam elastisitas permintaan, 
elastisitas penawaran inipun ada lima 
jenis, yaitu: elastis, unitery elastis, 
inelastis, inelastis sempurna dan elastis 
sempurna. Semakin besar elastisitas 
penawaran, berarti semakin besar pula 
pengaruh perubahan harga terhadap 
jumlah penawaran. 


Faktor yang mempengaruhi 
elastisitas penawaran 


Elastisitas penawaran dipengaruhi oleh 
beberapa faktor, yaitu: 
- Jenis barang yang ditawarkan 


- Ada tidaknya barang substitusi atau 
komplementer 


- Pendapatan konsumen 


SBMPTN 1 / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


C. ELASTISITAS SILANG 


a. Pengertian 


Elastisitas silang adalah berapa 
banyak jumlah permintaan barang 
yang satu berubah, yang disebabkan 
oleh perubahan harga barang yang 
lain.Elastisitas silang ini tidak terjadi 
pada suatu jenis barang, tetapi terjadi 
antara dua atau lebih jenis barang. 


b. Rumus Elastisitas Silang 


Elastisitas Silang dapat dicari dengan ru- 
MUS: 


. RAQA 
%APB 
Di mana: 
Es - Elastisitas Silang 


Perubahan permintaan jumlah 

barang A 

AP,= Perubahan harga barang B 
Dari perhitungan rumus di atas, 
apabila hasilnya: 

# (positif) Maka kedua barang tersebut 
mempunyai hubungan substitusi 

# (negatif) Maka kedua 
tersebut mempunyai 
komplementer. 


barang 
hubungan 


b. Fungsi Uang 


Fungsi asli uang adalah sebagai alat 
tukar, dan alat satuan hitung. Sedangkan 
fungsi turunan uang adalah sebagai 
alat penimbun kekayaan, alat pemindah 
kekayaan, dan standar pembayaran yang 
ditangguhkan. 


Jenis-Jenis Uang 
Uang yang kita temukan dalam kehidupan 
sehari-hari dapat dikelompokkan 
berdasarkan sejumlah kriteria berikut. 
1. Berdasarkan bahan 
a) Uang logam, yaitu uang yang 
dibuat dari logam. 
b) Uang kertas, yaitu uang yang 
dibuat dari kertas. 


2. Berdasarkan lembaga yang 
mengeluarkan 

a) Uang Kartal (chartal = 

kepercayaan) yaitu mata 


uang logam dan kertas yang 
dikeluarkan oleh bank sentral 
(pemerintah) dan berlaku umum 
di masyarakat. 

b) Uang Giral (Giro = simpanan di 
bank) yaitu dana yang disimpan 
pada rekening koran (demand 
deposit) di bank-bank umum 
yang sewaktu-waktu dapat 
dipergunakan untuk melakukan 
pembayaran dengan perantaraan 


UANG, KREDIT, DAN BANK 


A. UANG 
a. Definisi Uang 


cek, bilyet giro atau perintah 
membayar. Jadi, uang giral 
dikeluarkan oleh bank umum. 


3. Berdasarkan nilai 


Uang adalah suatu benda yang diterima 
secara umum oleh masyarakat untuk 
mengukur, menukar, dan melakukan 
pembayaran atas pembelian barang dan 
jasa. 


SBMPTN 
1 98 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Berdasarkan perbandingan antara 
nilai bahan dan nilai daya belinya, 
uang dapat dikelompokan sebagai 
berikut. 

a) Bernilai penuh, yaitu uang yang 
bahannya (nilai intrinsik) sama 
dengan nilai nominalnya. 


b) 


Tidak bernilai penuh, yaitu uang 
yang nilai bahannya (nilai intrinsik) 
tidak sama dengan nilai nominalnya. 
Misalnya nilai kertas yang digunakan 
untuk membuat uang Rp 10.000,00, 
nilai bahannya kurang dari Rp 
10.000,00. 


Berdasarkan pemakai 

Berdasarkan pemakaian di dalam 

dan luar negeri, uang dibedakan 

sebagai berikut. 

a) Internal value, yaitu kemampuan 
uang untuk membeli barang- 
barang dalam suatu negara. 

b) Eksternal value, yaitu 
kemampuan uang untuk 
ditukarkan dengan uang asing. 
Misalnya Rp 7.200,00 sama 
dengan US $1,00. 


d. Nilai Uang 
Nilai uang adalah kemampuan uang 
untuk dapat ditukarkan dengan sejumlah 
barang tertentu. Pengukuran nilai uang 
dapat dilakukan dengan tiga cara. 


1. 


Indeks biaya hidup 

Nilai uang diukur dari indeks 
harga barang-barang pokok dalam 
masyarakat. Di negara kita dikenal 
apa yang dinamakan Indeks Harga 
Konsumen (IHK) atau dalam bahasa 
Inggrisnya dinamakan Consumer 
Price Index (CPI). IHK merupakan 
dasar perhitungan laju inflasi di 
Indonesia. Melalui angka inflasi 
kita dapat mengetahui besarnya 
perubahan biaya hidup dari tahun ke 
tahun sebagai akibat perubahan nilai 
uang. 

Indeks harga barang perdagangan 
besar 

Nilai uang dapat juga diukur dari 
indeks harga barang-barang yang 


dipakai oleh perusahaan dalam 


menghasilkan barang-barang 
lainnya. 

3. GNP (Gross National Product) 
Deflator 


Nilai uang diukur dari GNP nominal 
dan dibandingkan dengan GNP riil 
yang sama dengan GNP deflator. 


e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi 
Jumlah Uang yang Beredar 
1. Jumlah uang beredar adalah 
jumlah uang dalam dalam suatu 
perekonomian pada waktu tertentu. 
2. Pada dasarnya jumlah uang beredar 
ditentukan oleh besarnya penawaran 
uang (dari bank sentral) dan 
permintaan uang (dari masyarakat). 


Faktor-faktor yang memengaruhi jumlah 

uang yang beredar dalam masyarakat 

sebagai berikut. 

1. Pendapatan 
Pendapatan adalah jumlah uang 
yang diterima oleh masyarakat dalam 
jangka waktu tertentu. Semakin 
tinggi pendapatan masyarakat, 
semakin besar pula jumlah uang 
yang beredar dalam masyarakat. 
Sebaliknya, semakin rendah 
pendapatan masyarakat, semakin 
sedikit jumlah uang yang beredar 
dalam masyarakat. 

2. Tingkat suku bunga 
Tingkat suku bunga akan 
mempengaruhi jumlah uang yang 
beredar. Bila tingkat suku bunga 
rendah, masyarakat akan enggan 
menyimpan uangnya di bank. Oleh 
karena itu, jumlah uang yang beredar 
akan meningkat. Sebaliknya, jika 
tingkat suku bunga tinggi, jumlah 


SBMPTN 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


uang beredar menurun karena 
banyak orang yang menyimpan 
uangnya di bank. 


Selera masyarakat 

Selera masyarakat akan 
mempengaruhi jumlah uang yang 
beredar. Misalnya peningkatan 
terhadap mode pakaian baru akan 
mempengaruhi jumlah uang yang 
beredar. 


Harga barang 

Harga barang mempengaruhi jumlah 
uang yang beredar. Misalnya, bila 
harga barang naik, maka jumlah 
dan peredaran uang akan semakin 
cepat. 


2. Harga 


yang dipakai dalam 
perhitungan adalah tingkat harga 
umum, yaitu rata-rata tertimbang 
dari harga barang, dan jasa dalam 
perekonomian. Tingkat harga umum 
biasanya diperlihatkan oleh angka 
indeks harga. 

Ada beberapa jenis indeks harga 
yang dikenal orang, namun yang 
biasa digunakan untuk mengukur 
tingkat inflasi adalah: Indeks Harga 
Konsumen (IHK) yaitu Indeks 
Harga dari barang-barang yang 
selalu dipakai oleh para konsumen. 


b. Jenis-Jenis Inflasi 


Inflasi bisa ditinjau dari tiga segi, yaitu: 


Fasilitas kredit 1. Tingkat keparahan 
Fasilitas Kredit (cara pembayaran) Berdasarkan tingkat keparahannya 
dengan menggunakan kartu inflasi dapat dibedakan atas 
kredit atau cara angsuran akan beberapa macam, yaitu: 
mempengaruhi jumlah uang yang 1) Inflasi ringan (di bawah 10% per 
beredar dalam masyarakat. Misalnya tahun) 
jika seseorang melakukan pembelian 2) Inflasi sedang (antara 10 — 30% 
dengan menggunakan kartu kredit, per tahun) 
maka permintaan uang tunai akan 3) Inflasi berat (antara 30 — 100% 
semakin menurun. per tahun) 
Kekayaan yang dimiliki masyarakat 4) Inflasi sangat berat atau 
Jumlah uang yang beredar dalam hiperinflasi (di atas 100% per 
masyarakat semakin besar apabila tahun) 
ragam (variasi) bentuk kekayaan 2. Penyebab 
kekayaan semakin banyak atau luas dapat dibedakan menjadi dua 
(tabungan, surat berharga, dan lain- macam, yaitu: 
lain), maka jumlah uang beredar di 1) Demand-pull inflation 
dalam masyarakat semakin menurun. NN a . 
Inflasi jenis ini disebabkan 
karena kelebihan permintaan 


B. INFLASI DAN SOLUSINYA 
a. Pengertian Inflasi 


efektif atas barang/jasa dan 
sering disebut juga sebagai 


1. Inflasi adalah tingkat kenaikan inflasi sisi permintaan (demand 
harga umum akibat terganggunya side inflation). Permintaan 
keseimbangan antara arus uang dan dari masyarakat yang terlalu 


arus barang. besar tidak dapat dilayani oleh 


SBMPTN 
) 00 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


kapasitas produksi sehingga 
keseimbangan antara permintaan 
dan penawaran terganggu dan 
mengakibatkan harga-harga 
naik. Bila digambarkan dalam 
kurva, inflasi ini tampak pada 
gambar berikut. 


Q, Q, 
inflasi karena kelebihan 
permintaan 


Keterangan: 


Karena permintaan naik dari Q1 
ke Q2, maka kurva permintaan 
total (D) bergeser dari D1 ke D2. 
Akibatnya tingkat harga umum 
naik dari P1 ke P2. 

Kenaikan permintaan terhadap 
barang dan jasa menyebabkan 
kenaikan permintaan akan faktor 
produksi sehingga harga-harga 
faktor produksi pun naik pula. 
Cost-push inflation 

Kenaikan biaya produksi (cost- 
push) dapat mendorong harga- 
harga ke atas. Jika digambarkan 
dalam kurva, inflasi tersebut 
tampak pada gambar berikut. 


Q, Q, 
inflasi karena kenaikan 
biaya produksi 


Keterangan: 


Karena adanya 


kenaikan biaya-biaya produksi 


maka 


kurva penawaran (S) 


bergeser dari S1 ke S2. Hal ini 
akan berakibat naiknya harga 
dari P1 ke P2 dan menurunnya 
produksi dari Q1 ke Q2. 


Cost-push 


inflation dibedakan 


atas dua macam. 


Inflasi 


Inflasi 
kenaikan harga (price push 
inflation), 
harga bahan-bahan baku. 
Misalnya 
harga BBM akan berakibat 
kenaikan biaya transportasi 
hampir seluruh jenis barang 
sehingga menaikkan harga 
jual. 

Inflasi 
karena kenaikan upah/gaji 
(wage cost push inflation). 
Misalnya, karena kenaikan 
gaji pegawai 
diikuti 
swasta, harga barang ikut 
naik. 


yang disebabkan 
karena kenaikan 


peningkatan 


yang disebabkan 


negeri yang 


oleh usaha-usaha 


karena kenaikan upah 


ini sangat ditakuti karena akan 


menimbulkan 
kenaikan 


antara 
harga. 


spiral 
upah dan 


Karena upah naik, harga-harga 
akan naik. Karena harga naik 
upah terpaksa dinaikkan dan ini 
akan terus berkelanjutan. 


c. Akibat-Akibat Inflasi 


Umumnya, 
beberapa persen setahun 
lunak) 
sebaliknya malah dapat mendorong 
perkembangan 


inflasi dengan hanya 
(inflasi 
itu tidak merugikan, 


ekonomi, karena 


SBMPTN ) 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


dapat mendorong para pengusaha 

memperluas produksinya dan 

demikian menciptakan kesempatan 
kerja baru. 

e Apabila inflasi mencapai laju lebih dari 
10%, maka akibat-akibat negatifnya 
di antaranya sebagai berikut. 

1) Inflasi merugikan orang yang 
berpenghasilan tetap, karena 
penyesuaian upah/gaji biasanya 
mengikuti kenaikan harga 
dengan jarak waktu yang 
agak lama. Dengan demikian, 
penghasilan riil merosot. 

2) Inflasi menyebabkan harga 
barang-barang ekspor menjadi 
mahal, sehingga ekspor kita tidak 
dapat bersaing dengan hasil 
produksi negara-negara lain. 

3) Inflasi menyebabkan orang- 
orang segan untuk menabung 
(karenanilai nyata uangtabungan 
merosot) dan mendorong 
orang suka mencari pinjaman. 
Hal ini akan menghambat 
perkembangan dunia usaha dan 
investasi. 


d. Cara-Cara Mengatasi Inflasi 
Beberapa kebijakan untuk mengatasi 
inflasi sebagai berikut. 

1. Kebijakan moneter 
Kebijakan ini adalah kebijakan Bank 
Sentral yang ingin mengurangi jumlah 
uang dengan cara mengendalikan 
pemberian kredit oleh bank umum 
kepada masyarakat. Di antaranya: 
1) Politik diskonto 
Politik diskonto (discount policy) 
adalah politik Bank Sentral 
untuk memengaruhi peredaran 
uang dengan jalan menaikan 
dan menurunkan tingkat bunga. 


SBMPTN 
) 02 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Dengan menaikkan tingkat 
bunga diharapkan jumlah uang 
yang beredar di masyarakat akan 
berkurang karena orang akan 
lebih banyak menyimpan uang 
di bank daripada menjalankan 
investasi. Sebaliknya, Bank 
Sentral akan menurunkan 
suku bunga jika timbul deflasi. 
Dengan diturunkannya suku 
bunga, diharapkan masyarakat 
akan menarik uangnya dari bank 
karena bunga tidak memadai. 
Politik pasar terbuka 


Untuk memperkuat politik 
diskonto, Bank Sentral juga 
menjalankan politik pasar 
terbuka (open market policy), 
yaitu dengan jalan membeli dan 
menjual surat-surat berharga. 
Dengan membeli surat-surat 
berharga diharapkan uang 
bertambah di masyarakat. 
Sebaliknya dengan menjual 
surat-surat berharga diharapkan 
uang akan tersedot dari 
masyarakat. 

Politik persediaan kas 

Politik persediaan kas (cash 
ratio policy) ialah politik Bank 
Sentral untuk mempengaruhi 
peredaran uang dengan jalan 
menaikkan dan menurunkan 
presentase persediaan kas dari 
bank. Dengan dinaikkannya 
presentase persediaan kas, 
maka diharapkan jumlah kredit 
akan berkurang. Sebaliknya 


dengan diturunkannya 
presentase persediaan kas, 
maka permintaan kredit 


diharapkan bertambah. 


2. Kebijakan fiskal 
Jenis kebijakan fiskal ini sebagai 
berikut. 


1) 


Pengaturan pengeluaran 
pemerintah 

Pemerintah harus menjaga 
penggunaan anggaran negara 
agarsesuaidengan perencanaan. 
Kalau pembelanjaan negara 
melampaui batas yang telah 
ditentukan atau direncanakan, 
akan mendorong pertambahan 
uang beredar atau sebaliknya. 
Peningkatan tarif pajak 

Pajak merupakan sumber 
penerimaan negara yang utama. 
Dengan dinaikkannya tarif pajak, 
penghasilan rumah tangga akan 
diberikan kepada pemerintah 
sehingga daya beli masyarakat 
atas barang dan jasa akan 
berkurang. 


3. Kebijakan nonmoneter 


Kebijakan nonmoneter dapat 
ditempuh dengan tiga cara. 


1) 


Peningkatan Produksi 

Kalau produksi meningkat, 
walaupun jumlah uang 
bertambah, inflasi tidak terjadi. 
Bahkan hal ini menunjukkan 
adanya peningkatan kemampuan 
perekonomian. 

Kebijakan Upah 

Inflasi dapat diatasi dengan 
menurunkan pendapatan yang 
siap dibelanjakan (disposable 
income) masyarakat. Penurunan 
disposable income dilakukan 
dengan menaikkan pajak 
penghasilan. 


3) Pengawasan Harga 


Kecenderungan dinaikkannya 
harga oleh pengusaha dapat 
diatasi dengan penetapan harga 
maksimum oleh pemerintah. 
Namun, tindakan ini dapat 
menyebabkan timbulnya jual 
beli barang tanpa mengindahkan 
harga yang telah ditetapkan 
oleh pemerintah (black market). 
Untuk mengatasi keadaan ini, 
pendistribusian barang-barang 
tersebut kepada masyarakat 
dilakukan oleh pemerintah. Hal 
ini pernah dilaksanakan pada 
masa orde lama. 


C. BANK DAN LEMBAGA 
KEUANGAN LAIN 


a. Pengertian Bank 


Bank adalah lembaga keuangan yang 
menghimpun dana dari masyarakat dan 
menyalurkannya ke masyarakat. 


b. Jenis dan Bentuk Bank 
1. Bank menurut kegiatan 
Berdasarkan kegiatannya, bank 
dapat dibagi menjadi: 
1) Bank sentral 
Bank sentral adalah badan 
pemerintah yang bertugas 
mengontrol sistem perbankan 
dan memiliki wewenang untuk 
mengeluarkan uang. 
Tujuan dan Tugas Bank 
Indonesia (UU. R.I. No. 23 
tahun 1999) adalah mengatur 
dan memelihara kestabilan nilai 
rupiah. 
2) Bank umum 
Bank umum adalah bank yang 
dapat menghimpun dana dari 


SBMPTN ) 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


masyarakat dalam bentuk 
giro, deposito berjangka, dan 
tabungan, memberikan pinjaman 
dan jasa lalu lintas pembayaran 
dalam bidang keuangan kepada 
masyarakat. 
3) Bank Perkreditan Rakyat 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 
adalah bank yang menerima 
simpanan dari masyarakat hanya 
dalam bentuk deposito berjangka, 
tabungan, atau bentuk lainnya 
yang disamakan dengan itu dan 
memberikan pinjaman kepada 
masyarakat. 

2. Bank menurut bentuk hukum 
Berdasarkan hukum, bank dibagi 
ke dalam bank yang berbentuk 
perseroan terbatas, koperasi, dan 
firma. 

3. Bank menurut kepemilikan 
Menurut kepemilikannya, bank dapat 
dibagi menjadi bank milik negara, 
bank milik swasta, bank koperasi, 
bank pemerintah daerah, dan bank 
syariah. 

Dalam pandangan Islam, uang itu 
sendiri tidak menghasilkan bunga 
atau laba dan tidak dipandang 
sebagai komoditi. Perbankan syariah 
didasarkan pada dua konsep utama 
yang digariskan dalam Islam, yaitu: 

e Larangan atas penerapan bunga 
e Sebagai penggantinya dipakai 

sistem bagi hasil 


D. KOPERASI 
a. Pengertian Koperasi 


Koperasi merupakan perserikatan 
yang bertujuan memenuhi keperluan 
kebendaan para anggotanya dengan 
cara menjual barang-barang kebutuhan 


SBMPTN 
) 04 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


C. 


dengan harga murah dan tidak bermak- 
sud mencari untung. 

Menurut UU no 25 tahun 1992 : 

Koperasi adalah badan usaha yang ber- 
anggotakan orang seorang atau badan 
hukum koperasi dengan melandaskan 
kegiatannya berdasarkan prinsip kop- 
erasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi 
rakyat yang berdasar atas asas kekelu- 
argaan. 


Landasan, Asas, dan Tujuan 

Koperasi 

1. Landasan: Pancasila dan UUD 1945 

2. Asas: kekeluargaan 

3. Tujuan: memajukan kesejahteraan 
anggota pada khususnya dan 
masyarakat pada umumnya serta ikut 
membangun tatanan perekonomian 
nasional dalam rangka mewujudkan 
masyarakat yang maju, adil, makmur 
berlandaskan Pancasila dan UUD 
1945. 


Prinsip Koperasi 
1. Keanggotaan bersifat bebas dan 


terbuka. 

2. Pengelolaan dilakukan secara 
demokratis. 

3. Pembagian sisa hasil usaha 
dilakukan secara adil sebanding 


dengan besarnya jasa usaha usaha 
masing-masing anggota. 

4. Pemberian balas jasa tidak terkait 
dengan besarnya setoran modal. 

5. Memegang 
kemandirian. 


teguh prinsip 
Fungsi dan Peran Koperasi 


1. Membangun dan mengembangkan 
potensi dan kemampuan ekonomi 


anggota pada khususnya dan 
masyarakat pada umumnya untuk 
meningkatkan kesejahteraan 


ekonomi dan sosialnya. 


2. Berperan serta aktif dalam upaya 
mempertinggi kualitas manusia dan 
masyarakat. 

3. Memperkukuh perekonomian 
rakyat sebagai dasar kekuatan dan 
ketahanan perekonomian nasional 


dengan koperasi sebagai soko 
gurunya. 
4. Berusaha mewujudkan dan 


mengembangkan perekonomian 
nasional yang merupakan usaha 
bersama berdasar atas asas 
kekeluargaan dan demokrasi 
ekonomi. 


e. Permodalan Koperasi 


Sumber modal koperasi menurut UU no 
25 tahun 1992: 


Modal sendiri : 

1. Simpanan pokok 
2. Simpanan wajib 
3. Dana cadangan 


4. Hibah 
Modal pinjaman : 
1. Anggota 


2. Koperasi lainnya 
3. Bank atau lembaga keuangan lain 
4 


Penerbitan obligasi atau surat 
utang lain 
5. Sumber lain yang sah 


PASAR DAN DUNIA USAHA 


A. EMPAT PELAKU EKONOMI 


Kegiatan ekonomi yang kompleks 
melibatkan rumah tangga, perusahaan, 
pemerintah, dan masyarakat luar negeri. 


Rumah Tangga 
Rumah Tangga berperan sebagai 
penyedia faktor produksi dan pengguna 
barang atau jasa. 


b. Perusahaan 


Perusahaan merupakan salah satu 
pelaku ekonomi yang sangat potensial. 
Alasannya, perusahaan yang secara 
khusus memikirkan cara memproduksi 
dan mendistribusikan alat pemuas 
kebutuhan konsumen. 


Pemerintah 

Fungsi utama pemerintah: 

1. Mengendalikan perekonomian untuk 
mencapai tujuan ekonomi tertentu, 
misalnya tingkat pengangguran yang 
rendah, tingkat inflasi yang rendah, 
keseimbangan neraca pembayaran, 
dan pertumbuhan ekonomi. 

2. Untuk mencapai tujuan-tujuan 
itu, pemerintah menggunakan 
kebijakan seperti kebijakan fiskal, 
kebijakan moneter, kebijakan tingkat 
kurs, dan kebijakan pendapatan. 
Berbagai kebijakan itu secara nyata 
meningkatkan produksi masyarakat, 
antara lain melalui penyediaan 
prasarana produksi umum seperti 
jalan dan jembatan, peningkatan 
gairah produksi melalui pajak dan 
subsidi, dan pengawasan terhadap 
jumlah uang yang beredar melalui 
bank sentral. 


Masyarakat Luar Negeri 

Peran masyarakat luar negeri sebagai 
konsumen dan pemasok barang dan 
jasa melalui hubungan ekspor-impor 
dan kerja sama lainnya. Hubungan 
dengan masyarakat luar negeri ini dapat 
dikelompokan ke dalam tiga hal yaitu 
hubungan  ekspor-impor, hubungan 
regional, dan hubungan internasional. 


SBMPTN ) 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


B. PENERIMAAN, BIAYA PRODUKSI, 
DAN LABA-RUGI 


Ilmu ekonomi adalah ilmu yang 
memelajari tingkah laku manusia 
guna memenuhi kebutuhan hidupnya 
(usaha). Setiap usaha pasti 
mempunyai 2 alternatif, yaitu laba 
(profit) atau rugi (/oss). 

Dalam setiap usaha, ada 1 hal yang 
tidak dapat diabaikan, yaitu resiko. 


Seorang pengusaha harus 
memperhitungkan resiko yang 
dihadapai. 


Resiko minimal, yaitutidakkembalinya 
dan atau biaya operasional yang 
telah dikeluarkan. Hal tersebut akan 
terjadi jika kurang cermat dalam 
membuat perencanaan. 
Untuk mengantisipasi 
yang dihadapi, pengusaha 
harus menguasai teori-teori cara 
memeroleh pendapatan dengan 
penghematan biaya produksi 
sehingga menghasilkan laba yang 
diharapkan. 


resiko 


Usahawan harus memahami 
hubungan antara penerimaan, biaya 
produksi, dan laba rugi yang akan 
diterima dari usahanya itu. 


a. Penerimaan 


1. 


Pengertian 

e Penerimaan adalah seluruh 
pendapatan tanpa melihat dari 
mana sumbernya, dengan besar 
yang tidak selalu sama untuk 
setiap jangka waktu tertentu. 

e Penerimaan (revenue) adalah 
jumlah yang diterima perusahaan 
atas penjualan hasil produksinya. 
Besarnya penerimaan itu 
ditentukan oleh jumlah satuan 
hasil produksi yang terjual 


SBMPTN 
) 06 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


dan harga jual persatuan hasil 
produksi tersebut. 


2. Jenis penerimaan 


e Semua kegiatan produktif selalu 


dapat dibuat perhitungannya 
secara cermat sehingga 
dapat diketahui penerimaan 


masyarakat secara nasional. 


e Penerimaan yang akan dibahas 
di bawah ini adalah penerimaan 
yang diterima perusahaan atas 
penjualan hasil produksinya. 

e Besarnya penerimaan itu 
ditentukan oleh jumlah satuan 
hasil produksi yang terjual 
dan harga jual persatuan hasil 
produksi tersebut. 


b. Tiga Konsep Penerimaan 


1. 


Total penerimaan atau total revenue 
(TR) 

Total Penerimaan (TR) adalah hasil 
yang diterima oleh perusahaan dari 
penjual hasil produksinya. Total 
penerimaan merupakan perkalian 
jumlah barang yang dihasilkan 
dengan harga satuan barang yang 


bersangkutan atau: 
TR =QxXP 


TR 
Q = Jumlah Barang 


= Total Penerimaan 


P = Harga Barang 


2. Penerimaan rata-rata atau Average 


Revenue (AR) 

Penerimaan rata-rata (AR) adalah 
penerimaan untuk tiap-tiap satuan 
produksi yang dijual. Besarnya sama 
dengan total penerimaan dibagi 
dengan jumlah barang atau 


-IR 
Q 


AR 


Jadi, AR tidak lain adalah harga 
persatuan barang atau harga output 
per unit barang. 


3. Penerimaan marginal atau Marginal 


Revenue (MR) 

Penerimaan Marginal (MR) adalah 
tambahan penerimaan atas 
penerimaan karena penjualan satu 
kesatuan tambahan (ekstra) barang, 
atau tambahan karena penjualan 
satu satuan terakhir. 


mp = PR 
AQ 
Biaya Produksi 
Pengertian 
e Diasumsikan bahwa semua 
pengeluaran perusahaan 
merupakan sumber biaya 
bagi perusahaan tersebut, 
dan konsumsi masyarakat 


merupakan sumber penghasilan/ 
penerimaan bagi perusahaan. 

e Sumber pengeluaran 
perusahaan tiada lain berasal 
dari faktor-faktor produksi. 

e Untuk mendapatkan faktor 
produksi alam harus dikeluarkan 
biaya (pembelian atau sewa) 

e Untuk mendapatkan faktor 
produksi tenaga kerja diperlukan 
kerja sama dengan masyarakat 
yang memiliki berbagai tingkatan 
tenaga kerja yang diperlukan. 
Masyarakat yang telah 
memberikan faktor produksi 
tenaga kerja diberi imbalan 
berupa upah/gaji. 

e Untuk mendapatkan faktor 
produksi modal diperlukan dana 
baik dari pemilik maupun pihak 
ketiga. Untuk itu perusahaan 


harus mengeluarkan biaya yang 
disebut bunga modal. 

e Faktor produksi kewirausahaan 
menyedot berbagai biaya, baik 
untuk gudang, pengepakan, 
pemasaran (iklan, reklame, 
promosi dan sebagainya). 


e Seluruh dana atau biaya 
untuk menjangkau faktor-faktor 
produksi tersebut merupakan 
biaya produksi. 

2. Macam biaya produksi 
Untuk menjalankan kegiatan 


produksi seorang usahawan harus 
mengkoordinasikan seluruh faktor 
produksi guna mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan. Berdasarkan 
macam faktor produksi yang 
dikoordinasi dalam suatu kegiatan 
produksi, biaya produksi dapat kita 
rincikan sebagai berikut: 

1) Biaya tetap (Fixed Cost) 

Adalah biaya produksi yang tidak 
tergantung pada output barang 
yang diproduksi. Meskipun 
jumlah barang yang dihasilkan 
mengalami perubahan tetapi 
biaya produksi tidak berubah 
besarnya. Yang termasuk biaya 
tetap antara lain sewagedung, 
biaya telepon, penyusutan dan 
biaya pemeliharaan serta gaji 
pegawai. 

e Biaya tetap disebut juga 
biaya tidak langsung. 

e Biaya tetap yang dikeluarkan 
untuk seluruh produksi 
disebut biaya tetap total atau 
Total Fixed Cost (TFC). 

e Biaya tetap untuk satuan 
hasil disebut biaya tetap 
rata-rata atau Average 


SBMPTN ) / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Fixed Cost (AFC). Diperoleh 


dengan membagi jumlah 
biaya dengan jumlah 
produksi. 

TFC = Total biaya tetap 
Q = Jumlah produksi 
AFC = Biaya tetap rata- 
rata 


e Biaya tetap rata-rata akan 


menurun 


jika produksi 


diperbanyak (diperbesar). 


2) Biaya tidak tetap atau Variabel 


Cost (VC) 


e Adalah biaya yang berubah 


menurut tinggi 


rendahnya 


output yang diproduksi. 


e Sangat bergantung pada 
besar kecilnya output. 
Semakin besar output 


semakin besar pula biaya 
produksinya dan sebaliknya. 


e Termasuk biaya tidak tetap 
adalah biaya untuk bahan 
mentah, bahan pembantu, 
upah tenaga kerja tidak tetap 
dan pengangkutan. 


Perbandingan antara biaya tidak 


tetap dengan 


jumlah produksi 


barang menimbulkan tiga corak 
biaya yang bervariasi, yaitu: 


a) Biaya proporsional: 


biaya 


tidak tetap yang dikeluarkan 


sebanding 
dengan 


(proporsional) 
kenaikan atu 


perluasan produksi. 


b) Biaya progresif. biaya tidak 
tetap yang dikeluarkan lebi 


tinggi 


bila 


dibandingkan 


dengan kenaikan produksi. 


c) Biaya degresif: biaya tidak 


tetap 
lebih 


SBMPTN 
) 08 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


yang 
rendah 


dikeluarkan 
(degresif) 


bila dibandingkan dengan 
kenaikan produksi. 

e Biaya tidak tetap yang 
dikeluarkan untuk jumlah 
produksi disebut total biaya 
tidak tetap atau Variable cost 
(TVC). 


e Biaya tidak tetap untuk 
satuan hasil disebut biaya 
tidak tetap rata-rata atau 
Average Variable Cost 
(AVC). 

e Biaya tidak tetap juga 
disebut biaya langsung 


karena pengeluaran biaya ini 
berkenaan langsung dengan 
produksi. 

e Biaya tidak tetap rata-rata 
didapat dengan membagi 
Jumlah Biaya tidak tetap 
dengan jumlah produksi. 

Total biaya atau Total Cost (TC) 
Total Biaya (TC) adalah jumlah 
dari total biaya tetap (TFC) dan 
total biaya tidak tetap (TVC). 
Biaya rata-rata atau Average 
Cost (AC) 
Biaya rata-rata adalah biaya 
untuk tiap satuan hasil yang 
diperoleh dengan menjumlahkan 
biaya tetap rata-rata (AFC) 
dengan biaya tidak tetap rata- 
rata (AVC). 

Biaya marginal 

Cost (MC) adalah biaya 

tambahan apabila produksi 

ditambah satu unit. 


atau Marginal 


d. Laba Rugi 


1. 


Kegiatan produksi pada dasarnya 
dilaksanakan oleh seorang usahawan 


dan organiasi 


yang dibentuknya. 


Kegiatan tersebut ditujukan untuk 


memperoleh laba dan menghindari 
kerugian. 

3. Penerimaan diperoleh melalui 
pengorbanan ekonomis tertentu yang 


dinamakan biaya produksi. 

4. Selisih antara penerimaan dan hasil 
penjualan barang atau jasa dengan 
biaya inilah yang disebut Laba-Rugi. 

5. Usahawan akan memperoleh laba 
apabila penerimaan lebioh besar 
daripada biaya produksi. 

6. akan merugi jika penerimaan lebih 
kecil daripada biaya produksi. 

7. Penerimaan berasal dari hasil 
penjualan. 

8. Biaya produksi akan dikalkulasikan 


sebagai harga pokok penjualan. 


KEBIJAKAN EKONOMI 


A. PENGERTIAN KEBIJAKAN 
MONETER 
Kebijakan moneter adalah tindakan 
penguasa moneter (bank sentral) 


menyangkut penawaran uang (money 
supply) dan tingkat suku bunga (interest 
rates). 


TUJUAN KEBIJAKAN MONETER 


Tujuan kebijakan moneter meliputi hal- 
hal sebagai berikut: 


Stabilitas Ekonomi 


Stabilitas ekonomi adalah suatu 
keadaan dimana pertumbuhan ekonomi 
berlangsung secara terkendali dan 
berkelanjutan. Artinya, pertumbuhan 
arus barang/jasa dan arus uang berjalan 
seimbang. 


b. Kesempatan Kerja 


Kesempatan kerja akan meningkat 
bila produksi meningkat. Peningkatan 
produksi biasanya diikuti dengan 
perbaikan nasib para karyawan ditinjau 
dari segi upah maupun keselamatan 
kerja. Perbaikan upah dan keselamatan 
kerja akan meningkatkan taraf hidup 
karyawan dan akhirnya kemakmuran 


dapat tercapai. 


Kestabilan Harga 

Kestabilan harga ditandai dengan 
stabilitas harga barang dari waktu ke 
waktu. Harga yang stabil menyebabkan 
masyarakat percaya bahwa membeli 
barang pada tingkat harga sekarang 
sama dengan tingkat harga yang akan 
datang, atau daya beli uang dari waktu 
ke waktu adalah sama. 


Neraca Pembayaran Internasional 
Neraca pembayaran dapat dikatakan 
dalam keadaan seimbang bila jumlah nilai 
barang yang diekspor sama dengan nilai 
barang yang diimpor. Untuk mendapatkan 
neraca pembayaran yang seimbang, 
pemerintah sering menjalankan 
kebijakan moneter. Misalnya dengan 
melakukan devaluasi. 


. MACAM KEBIJAKAN MONETER 


Dalam prakteknya, kebijakan moneter 
dilakukan dengan berbagai cara, antara 
lain: 


Operasi Pasar Terbuka 

Pada operasi pasar terbuka (open market 
policy), bank sentral sebagai penguasa 
moneter membeli surat-surat berharga 
di pasar modal jika jumlah uang yang 
beredar terlalu sedikit. Sebaliknya, bank 
sentral menjual surat-surat berharga ke 
pasar modal jika jumlah uang beredar 


SBMPTN ) 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


terlalu banyak. Surat-surat berharga 
yang diperjualbelikan adalah Sertifikat 
Bank Indonesia (SBI). 


Kebijakan Diskonto 

Pada politik diskonto (discount policy), 

bank sentral menetapkan tingkat suku 

bunga pada tingkat tertentu. 

1. Menaikkan suku bunga 
Suku bunga dinaikkan jika jumlah 
uang yang beredar dalam masyarakat 
berlebih. Dengan naiknya suku 
bunga, masyarakat akan berlomba- 
lomba menabung uang di bank. 
Di pihak lain, para pengusaha 
menguragi investasi yang dibiayai 
dengan pinjaman. 

2. Menurunkan suku bunga 
Suku bunga diturunkan jika 
jumlah uang yang beredar dalam 
masyarakat kurang. Penurunan 
suku bunga akan mendorong 
pengusaha mengadakan investasi 


dengan meminjam uang dari 
bank. 


Kebijakan Perubahan Cadangan 
Minimum 
Cadangan minimum (minimum reserves 
reguirements) adalah perbandingan 
antara uang tunai yang ditahan perbankan 
(atau yang tidak dipinjamkan ke nasabah) 
dengan jumlah simpanan para nasabah. 
Simpanan nasabah meliputi giro, deposito 
berjangka, sertifikat deposito, tabungan. 
1. Menaikkan cadangan minimum 
Cadangan minimum dinaikkan bila 
jumlah uang yang beredar berlebih. 
Peningkatan cadangan umum berarti 
membatasi jumlah uang yang bisa 
dipinjamkan ke nasabah sehingga 
kemampuan bank memberi kredit 
berkurang. 


SBMPTN 
) 1 0 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


2. Menurunkan cadangan minimum 


Cadangan minimum diturunkan 
apabila jumlah uang yang beredar 
dianggap tidak mencukupi. 
Penurunan cadangan minimum 


berarti memperbesar jumlah uang 
yang bisa dipinjamkan ke nasabah 
sehingga kemampuan bank memberi 
kredit bertambah. 


d. Batas Maksimum Pemberian Kredit 


Bank Sentral menetapkan batas 
maksimum pemberian kredit pada 
nasabahnya. Misalnya 80% dari nilai 
surat-surat berharga yang dibeli oleh 
pedagang surat-surat berharga dibiayai 
dengan dana sendiri, sedangkan 20% 
sisanya dibiayai dengan meminjam 
dana ke bank. Jika jumlah uang beredar 
melebihi kemampuan ekonomi, bank 
menaikkan batas maksimum pemberian 
kredit. Sebaliknya, jika jumlah uang 
beredar kurang, bank sentral menurunkan 
batas maksimum pemberian kredit. 


Moral Suasion (Dorongan Moral) 


Bank Sentral melalui media masa 
memengaruhi setiap lembaga moneter 
dan individu yang bergerak dalam bidang 
moneter melalui pengmuman, atau surat 
edaran, supaya mereka bersikap sesuai 
dengan yang dikehendaki penguasa 
moneter. 


LAN Eene 


A. PENGERTIAN 


Koperasi adalah perkumpulan dari 
beberapa orang atau badan dengan jalan 
bekerja sama atas dasar kekeluargaan 


dalam menjalankan usaha serta 
mempertinggi kesejahteraan para 
anggotanya. 


B. PERKEMBANGAN KOPERASI 


Koperasi lahir pada abad pertengahan 
yang lalu, sebagai reaksi dari adanya 
perubahan-perubahan sosial ekonomi 
yang ditimbulkan dari Revolusi Industri, 
di mana sebagian besar pemilik modal 
menguasai kehidupan masyarakat 
sehingga timbul gagasan/ide untuk 
mendirikan koperasi. 


. KOPERASI DI INDONESIA 


Koperasi Indonesia merupakan suatu 
wadah untuk menyusun perekonomian 
rakyat yang berdasarkan kekeluargaan 
dan kegotong-royongan, yang merupakan 
ciri Khas dari tata kehidupan bangsa 
Indonesia dengan tidak memandang 
golongan, aliran, maupun kepercayaan. 
Di samping itu, hal di atas telah dijelaskan 
dalam Undang-undang Koperasi Nomor 
12 tahun 1967. Koperasi Indonesia yang 
merupakan wadah untuk menyusun 
perekonomian rakyat, mempunyai 
peranan dalam segi sosial dan ekonomi. 
Darisegisosial, koperasimerupakan orang 
yang bekerja sama dalam suatu wadah 
organisasi berdasarkan kekeluargaan. 
Dari segi ekonomi, koperasi adalah suatu 
organisasi ang menyelenggarakan usaha 
di bidang produksi, pembelian, penjualan, 
perkreditan, dan lain-lain untuk melayani 
kepentingan/kesejahteraan anggotanya. 
Berdasarkan peranan tersebut, maka 
pengertian koperasi menurut Undang- 
undang Koperasi nomor 12 tahun 1967 
pasal 3 sebagai berikut. 


Koperasi Indonesia adalah organisasi 
ekonomi rakyat yang berwatak sosial, 
beranggotakan orang atau badan-badan 
hukum koperasi yang merupakan tata 
susunan ekonomi sebagai usaha bersama 
berdasarkan atas asas kekeluargaan. 


D. LANDASAN KOPERASI 
INDONESIA 
Landasan Koperasi Indonesia 


sebagaimana tercantum dalam Undang- 
undang Koperasi Nomor 12/1967 pasal 
2, yaitu: 

1. Landasan idiil Indonesia 


adalah Pancasila 


koperasi 


2. Landasan struktural koperasi adalah 
Undang-undang Dasar 1945, dan 
landasan geraknya adalah pasal 33 
ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 
beserta penjelasannya. 

3. Landasan mental koperasi Indonesia 
adalah setia kawan dan kesadaran 
berpribadi. 


. FUNGSI KOPERASI INDONESIA 


Menurut pasal 4 Undang-undang 
Koperasi Nomor 12 tahun 1967 sebagai 
berikut. 


1. Alat perjuangan ekonomi untuk 
mempertinggi kesejahteraaan rakyat. 

2. Alat pendemokrasian ekonomi 
nasional 

3. Sebagai salah satu urat nadi 


perekonomian bangsa Indonesia 

4. Alat pembinaan insan masyarakat 
untuk memperkokoh kedudukan 
ekonomi bangsa Indonesia serta 
bersatu dalam mengatur tata laksana 
perekonomian rakyat. 


ASAS KOPERASI 

Koperasi Indonesia berasaskan kego- 

tong-royongan dan kekeluargaan seperti 

yang tercantum dalam Undang-undang 

Koperasi Nomor 12 th. 1967 pasal 5 yang 

isinya: 

a. Asas Koperasi Indonesia adalah 
kekeluargaan dan kegotong- 
royongan dengan berpegang teguh 


SBMPTN ) 1 | 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


pada asas kekeluargaan dan 
kegotong-royongan sesuai dengan 
kepribadian Indonesia, ini tidak 
berarti bahwa koperasi meninggalkan 
sifat dan syarat-syarat ekonominya 
sehingga kehilangan efisiensinya. 


b. Asas kekeluargaan mencerminkan 
adanya kesadaran dari hati nurani 
manusia untuk mengerjakan segala 
sesuatu dalam koperasi oleh semua 
untuk semua, di bawah pimpinan 
pengurus serta pemilikan dari para 
anggotanya atas dasar keadilan 
dan kebenaran serta keberanian 
berkorban bagi kepentingan 
bersama. 

c. Bagi koperasi asas gotong royong 
berarti bahwa pada koperasi terdapat 
keinsafan dan kesadaran, semangat 
bekerja, dan tanggung jawab 
bersama terhadap akibat dari karya, 
tanpa memikirkan kepentingan diri 
sendiri, melainkan selalu untuk 
kebahagiaan bersama “. 


G. SENDI-SENDI DASAR KOPERASI 


INDONESIA 
1. Sifat keanggotannya suka rela dan 
terbuka untuk setiap warga negara 


Indonesia. 

2. Rapat anggota merupakan 
kekuasaan tertinggi sebagai 
pencerminan demokrasi dalam 
koperasi. 


3. Pembagian sisa hasil usaha diatur 
menurut jasa masing-masing 
anggota. 

4. Adanya pembatasan bunga atas 
modal. 

5. Mengembangkan kesejahteraan 
anggota khususnya dan masyarakat 
pada umumnya. 


SBMPTN 
) 1 ) seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


6. Usaha dan 
bersifat terbuka 


ketatalaksanaannya 


1. Swadaya, Swakerta, dan 
swasembada sebagai pencerminan 
dari prinsip dasar percaya pada diri 
sendiri. 


H. KEANGGOTAAN 


Yang dapat menjadi anggota koperasi 
adalah setiap warga negara Indonesia 
yang mampu melakukan tindakan hukum, 
artinya orang yang dianggap cukup de- 
wasa, sanggup dan bersedia melakukan 
kewajiban dan haknya, serta menerima 
landasan asas, dan sendi koperasi (pasal 
9 dan pasal 10 UU Kop.No.12 Th.1967). 


SIFAT KEANGGOTAAN 


Keanggotaan koperasi bersifat terbuka 
dan suka rela. Sifat terbuka mengandung 
pengertian bahwa koperasi memberikan 
kesempatan kepada siapa pun tidak 
memandang adanya perbedaan suku, 
ras, agama, aliran, politik, dan lain-lain. 
Semuanya diberikan kesempatan secara 
terbuka untuk dapat masuk menjadi 
anggota koperasi. 

Sebagai sifat suka rela mengandung 
pengertian bahwa keanggotaan koperasi 
harus benar-benar berdasar atas 
kemauan dan kesadaran sendiri, tanpa 
ada unsur paksaan ataupun hanya ikut- 
ikutan. Perlu diketahui bahwa: 


1. Keanggotaan koperasi tidak dapat 
dipindahkan. 

2. Perubahan kenggotaan koperasi 
tidak dapat terjadi, karena meninggal 
dunia, minta keluar, atau dikeluarkan 
oleh pengurus karena tidak 
memenuhi persyaratan yang telah 
ditetapkan dalam Anggaran Dasar. 


Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi: 


Setiap anggota berhak dan berkewa- 
jiban di dalam koperasi, karena kopera- 
si dijalankan dan dimiliki oleh anggota, 
maka anggota mempunyai hak yang 
sama (pasal 12 — 13 UU Koperasi No. 
12/1967). 


RAPAT ANGGOTA 
Seperti telah tercantum dalam pasal 20 
ayat 1 UU Koperasi No. 12/1967, bahwa 
rapat anggota merupakan kekuasaan 
tertinggi dalam tata kehidupan koperasi. 
Hal ini berarti bahwa segala keputusan 
penting ditentukan sendiri oleh anggota 
koperasi, sehingga mencerminkan sifat 
yang demokratis. 
Tugas rapat anggota koperasi: 
1. Menetapkan Anggaran Dasar dan 
Anggaran Rumah Tangga koperasi 
2. Menetapkan kebijaksanaan umum 
dan pelaksanaan keputusan- 
keputusan koperasi yang lebih atas. 
3. Memilih, mengangkat, dan 
memberhentikan pengurus, badan 
pemeriksa, dan badan penasehat 


koperasi. 
4. Menegakkan rencana kerja, 
anggaran belanja, mengesahkan 


neraca, dan kebijaksanaan pengurus 
dalam bidang organisasi dan usaha 
koperasi. 


. KEPENGURUSAN 


Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh 
anggota dalam suatu rapat anggota. 
Sebelum mulai memangku jabatannya, 
anggota pengurus mengangkat sumpah 
atau janji di hadapan rapat anggota. Masa 
jabatan pengurus diatur dalam Anggaran 
Dasar Koperasi, dengan ketentuan tidak 


. TUGAS 


boleh lebih dari lima tahun. Pengurus 
bekerja secara suka rela tidak mendapat 
gaji, tetapi mendapatkan balas jasa atau 
aktivitasnya. 


DAN KEWAJIBAN 

PENGURUS SERTA WEWENANG 

PENGURUS 

a. Memimpin organisasi 
koperasi. 


dan usaha 


b. Mewakili koperasi dimuka dan di luar 
pengadilan. 

c. Menyelengarakan rapat anggota 
tahunan sesuai ketentuan Anggaran 
Dasar Koperasi. 

d. Menjaga kerukunan anggota dan 
melayani anggota. 

e. Membantu pejabat koperasi dalam 
melaksanakan tugasnya. 

f. Membuat buku daftar anggota. 


g. Membuat laporan sebagai 
pertanggunganjawaban koperasi 
terhadap rapat anggota. 

. BADAN PEMERIKSA 
Badan pemeriksa, biasanya, dipilih 


sebanyak-banyaknya 3 orang dan dipilih 
dari dan oleh anggota koperasi dalam 
rapat anggota. Pada prinsipnya tugas 
Badan Pemeriksa adalah mengontrol, 
baik secara intern maupun ekstern atas 
jalannya koperasi. Jabatan sebagai Badan 
Pemeriksa tidak bisa dirangkap dengan 
jabatan pengurus, dalam tugasnya ada 
pemisahan yang jelas antara tugas 
pengurus dengan pemeriksa. Badan 
Pemeriksa harus merahasiakan hasil- 
hasil pemeriksaannya terhadap orang 
ketiga. 


SBMPTN ) 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


N. TUGAS BADAN PEMERIKSA 


a. Melakukan pemeriksaan terhadap 
tata kehidupan koperasi, termasuk 


organisasi, usaha-usaha, dan 
pelaksanaan kebijaksanaan 
pengurus. 

b. Membuat laporan tertulis tentang 


hasil pemeriksaan, yang disampaikan 
kepada pengurus dan Rapat Anggota 
(dengan salinan kepada Pejabat 
Koperasi). 


O. BIDANG USAHA KOPERASI 


a. Koperasi Konsumsi 


Koperasi Konsumsi adalah suatu usaha 
koperasi di bidang ekonomi untuk men- 
cukupi kebutuhan sehari-hari bagi ang- 
gota dengan harga yang serendah mung- 
kin dengan mutu barang yang baik. 


Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 


Sekumpulan orang yang bersama-sama 
sepakat untuk menabung uang mereka 
untuk membentuk modal, yang kemudian 
dapat dipergunakan secara bersama- 
sama dengan bunga ringan untuk tujuan 
produksi atau kesejahteraan. 


Tujuan Koperasi Simpan Pinjam: 

1. Saling membantu memperbaiki 
keadaan ekonomi anggota 
Memberikan pinjaman yang murah 

3. Membangun sikap yang hemat 
Mendidik anggota untuk 
memperbesar kemampuan mereka 
dalam penggunaan uang. 


Koperasi Produksi 


Koperasi produksi adalah usaha kerja 
sama yang didirikan oleh produsen (pen- 
gusaha kecil, peternak, nelayan, dan se- 
bagainya) dengan tujuan untuk mening- 
katkan hasil produksinya. 


SBMPTN 
) 1 4 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


1. 


Bidang pertanian 

Usaha-usaha yang dijalankan: 

1) Pembelian bersama, sarana- 
sarana produksi, pupuk, obat, 
peralatan-peralatan, dan 
sebagainya. 

2) Pengolahan bersama, seperti 
penggilingan beras, pengasapan 
tembakau, dan sebagainya. 

3) Penjualan bersama dari hasil- 
hasil produksi pertanian. 

Bidang usaha BUUD dan KUD 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

meliputi: 

1) Kegiatan 
padi dan 
pengumpulan 


dibidang pertanian 
palawija, seperti: 

hasil produksi 
para petani, pengolahan hasil 
para petani (penggilingan), 
pemasaran hasil untuk menolong 
para petani agar terhindar 
dari lintah darat dan ijon, dan 
menjamin harga yang baik bagi 
petani. BUUD dan KUD dapat 
menjual hasil produksi langsung 
ke pasar, atau kepada BULOG 
dengan harga dasar (floor price) 
yang ditetapkan oleh pemerintah. 


2) Kegiatan yang berhubungan 
dengan peningkatan hasil 
produksi petani, seperti: 


penyaluran sarana produksi yang 
dibutuhkan oleh para petani, 
khususnya pupuk, benih dan 
obat-obatan pemberantas hama; 
mengelola pengairan, misalnya 
dengan mempergunakan 
pompa; kegiatan sampingan bagi 
para petani seperti pemeliharaan 
ternak dan pengeraman 
ternak, pemeliharaan ikan, dan 
sebagainya; kegiatan yang 


menunjang kebutuhan para 
petani, seperti penyaluran 
barang kebutuhan pokok petani, 
seperti minyak, gula, garam 
dan sebagainya penyaluran 
kebutuhan yang lain, seperti 
cangkul dan alat-alat lain: 
kegiatan di bidang perkreditan 
seperti mendidik para petani 
untuk menabung, memberikan 
kredit kepada petani untuk 
menunjang kebutuhan/kegiatan 
bertani: membantu BRI 
dalam menyalurkan kredit 
kepada para petani, misalnya 
kredit BIMAS, KIK, dan KCK, 
kegiatan penyuluhan seperti 
membantu Dinas Pertanian 
dalam memberikan penyuluhan 
pertanian langsung kepada para 
petani (penggunaan pupuk, 
benih unggul, pemakaian alat- 
alat). 


3. Bidang peternakan 


Di bidang peternakan, anggota- 

anggota koperasi dapat mengatasi 

kesulitan karena kesulitan ini dapat 

ditanggulangi bersama, seperti: 

1) Pembelian bibit unggul dapat 
diorganisir 

2) Dipasaran kedudukan yang 
semakin mantap 


3) Dapat dengan cepat mengetahui 
tentang perkembangan harga. 

4) Mendapatkan kepercayaan untuk 
mencairkan pinjaman di Bank 

5) Bantuan pemerintah akan cepat 
tersalurkan. 

Bidang perikanan 
Karena sarana produksi dalam 
bidang perikanan dalam bidang 
perikanan ini termasuk barang yang 
mahal, maka bila nelayan akan 
membeli secara perseorangan tidak 
akan mampu. Oleh karena itu, usaha 
koperasi di bidang perikanan, antara 
lain: 

a) Melakukan pembelian bersama 
pada sarana seperti: perahu, 
jala, alat pendingin, bibit ikan, 
dan lain-lainnya. 

b) Melakukan pengolahan hasil 
produksi perikanan secara 
bersama-sama. 

c) Mengusahakan bantuan dalam 
penyaluran kredit. 


SBMPTN ) 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


SBMPTN 
) 1 6 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


PAKET 1 


SELEKSI 
BERSAMA MASUK 
PERGURUAN 
TINGGI NEGERI 
KELOMPOK SOSHUM 


TES KEMAMPUAN DAN POTENSI AKADEMIK 
TES KEMAMPUAN DASAR SOSHUM 


PETUNJUK KHUSUS 
PENYELESAIAN SOAL-SOAL 


Petunjuk A Pilihlah satu jawaban yang paling tepat. 


Petunjuk B Soal terdiri dari tiga bagian, yaitu pernyataan, kata sebab, dan 


Petunjuk C 


alasan yang disusun berurutan. 


Pilihlah: 


A. 


Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya 
menunjukkan hubungan sebab akibat. 


B. Jika pernyataan benar dan alasan benar, tetapi keduanya 
tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. 

C. Jika pernyataan benar dan alasan salah. 
Jika pernyataan salah dan alasan benar. 

E. Jika pernyataan dan alasan keduanya salah. 

Pilihlah: 

A. Jika (1), (2), dan (3) yang benar. 

B. Jika (1) dan (3) yang benar. 

C. Jika (2) dan (4) yang benar. 

D. Jika hanya (4) yang benar. 

E. Jika semuanya benar. 


TRYOUT 
PAKET 01 


BIDANG ILMU : MATEMATIKA DASAR, BAHASA Keterangan: 
INDONESIA, BAHASA INGGRIS, TPA TPA nomor 1sampai dengan nomor 45 
TRYOUT : PAKET 01 MATEMATIKA DASAR nomor 45 sampai dengan nomor 60 


WAKTU : 105 MENIT BAHASA INDONESIA nomor 61 sampai dengan nomor 75 
JUMLAH SOAL : 90 BAHASA INGGRIS nomor 76 sampai dengan nomor 90 


5. Jenggala -..... 
B. Bukit E. Lembah 
1. Kekal=.... C. Gurun 
A. Fana D. Dunia 
B. Abadi E. Mati 6. Gratifikasi ><.... 
C. Maya A. Bonus D. Denda 
B. Potongan E. Hadiah 
2. Nanar=.... C. Diskon 
A. Kosong D. Tajam 
B. Bingung E. Pandang 1. Opas><.... 
C. Berani A Prajurit D. Komandan 
B. Pesuruh E. Pimpinan 
3. Hibridisasi = .... 


C. P engangguran 
A. Penyilangan 


B. Penjaringan 8. Insinuasi >< .... 
C. Unggulan A. Terang-terangan C. Pujian 
D. Penyuburan B. Caci maki E. Sindiran 
E. Penghijauan C. Rayuan 

4. Ranahs.... 9 Generik ><.... 
A. Asal D. Domain A. Mahal D. Individu 
B. Tanah E. Gunung B. Khusus E. Umum 
C. Kampung C. Ampuh 


SBMPTN ) 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


10. Pujian ><.... 


A. Hadiah D. Heran 


15. RENANG berhubungan dengan 
sebagaimana ... berhubungan dengan 


B. Sanjungan E. Cacian JARI. 


C. Cemoohan A. Air- Tangan 
Gaya katak — Ibu jari 
11. INTRODUKSI berhubungan dengan 
PENUTUP sebagaimana ... berhubungan 


dengan .... 


B. 

C. Perenang — Pemijat 
D. Olahraga — Telunjuk 
E 


Kolam — Lengan 
A. Kepala — Rambut 


B. Kepala — Ekor 16.1 5 10 14 28 32... 
C. Kuda — Pedati A. 74 D. 48 
D. Utara — Barat B. 64 E. 34 
E. Kuda — Keledai C. 54 
12. JENDELA berhubungan dengan TIRAI 17.4 12 48 144 ... 1.728 
sebagaimana ... berhubungan dengan .... A 640 D 386 
A. Wajah — Dandan B. 576 E. 264 
B. Gunung — Galunggung C. 424 
C. Rambut — Pita 
D. 2 7 13 20 28... 47 
E. Awan — Mendung A. 35 D. 42 
B. 37 E. 44 
13. BASAH berhubungan dengan AIR C. 38 
sebagaimana ... berhubungan dengan .... 
A. Lebam — Pukulan 19.2 12 32 72 152 ... 
B. Hujan — Lebat A 312 D 332 
C. Akar — Api B. 320 E. 342 
D. Kering — Tanah C. 322 
E. Dingin — Hujan 


20. 74 64 132... 234 224 
14. HUTAN berhubungan dengan 


| A. 122 D. 180 
sebagaimana ... berhubungan dengan 
B. 124 E. 216 
IKAN. 
C. 136 


A. Tropis — Sungai 


B. Penebangan — Gizi 21. Berapakah 31.3, 
C. Lebat — Besar 6 7 
D. Harimau — Laut A. 1273 
E. Kota — Gurami 5 
B. 12— 
18 


Gunung — Kabut 18. 


SBMPTN 
) ) 0 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


22. 


23. 


25. 


1 

12— 

c 18 
11 

12— 

D. 18 
17 

12— 

E. 18 


Berapakah yang harus dikurangi dari 


1 
penjumlahan > dan — agar diperoleh 


3 
rata-rata 1 ? 
6 


a t D. 4 
3 5 
B. 3 E 1 
4 2 
c 1 
4 
5 [36] 7 
8 [30] 2 
7 [A] 4 
Berapakah A? 
A. 28 D. 34 
B. 30 E. 38 
C. 33 


o|- 
—, 
ll 


4 2 
maka nilai B -| 
a 


A. 10 D. 42 
B. 21 E. 72 
C. 32 

Jika 


x? +5x* + 3x+2=x?4+5x*4+9x-22x | 
maka x -..... 


A. 12 D. 4 
B. 8 E. 2 
C. 6 


26. 


21. 


28. 


29. 


3xt2y 95 


Jika ,4x-—-yz0, maka... 
4x-y 3 

A. x>y 

B. x<y 

C. x=y 

D. 2x<y 

E. hubungan x dan y tidak dapat 
ditentukan 

Jika x cm, 12 cm, 15 cm adalah sisi-sisi 


segitiga siku-siku dan y adalah rusuk 
sebuah kubus yang mempunyai luas 
permukaan 726 cm?, maka .... 


A. x>y 

B. x<y 

C. x=y 

D. 2x sy 

E. hubungan x dan y tidak dapat 
ditentukan 


Dalam sebuah kandang ayam terdapat 
65 ekor ayam. Di antaranya terdapat 16 
ekor ayam jantan, 9 ekor di antaranya 
berwarna hitam. Seluruh ayam yang 
berwarna hitam di dalam kandang itu 
berjumlah 44 ekor. Berapakah jumlah 
ayam betina yang tidak berwarna hitam? 


A. 24 ekor D. 17 ekor 
B. 18 ekor E. 14 ekor 
C. 16 ekor 


Salah satu pesawat Garuda Indonesia 
Airways mampu menampung 350 
penumpang. Apabila setiap penumpang 
rata-rata mempunyai berat badan 65 kg, 
berapa ton beban penumpang yang dapat 
diangkut pada setiap kali penerbangan 
pesawat tersebut? 


A. 22,75 ton D. 22,25 ton 
B. 22,65 ton E. 22,15 ton 
C. 22,55 ton 


SBMPTN 22 | 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


30. Seorang pedagang telur membeli dua 
kuintal telur ayam seharga Rp1.360.000. 
Dengan banyaknya telur impor yang 
beredar di pasaran, maka harga jual 
telur adalah Rp5.600 per kg. Berapakah 
kerugian pedagang tersebut apabila 


3 
hanya terjual 2 ya saja dari seluruh 


telur yang telah dibelinya? 


A. Rp180.000 
B. Rp480.000 
C. Rp840.000 
D. Rp960.000 
E. Rp1.020.000 
31. Semua yang bulat adalah biji. 
Sebagian biji rasanya pahit. 
A. Semua yang bulat rasanya tidak 
pahit. 
B. Semua yang rasanya tidak pahit 
adalah biji. 
C. Semua biji adalah bulat. 
D. Sebagian yang bulat rasanya tidak 
pahit. 
E. Semuayang rasanya tidak pahit tidak 
bulat. 
32. Semua murid pandai berhitung dan 


sopan. 
Dadidutidak sopan, tetapi pandai berhitung. 


A. Dadidu adalah seorang murid yang 
pandai berhitung. 

B. Dadidu adalah seorang murid yang 
tidak sopan. 

C. Dadidu adalah seorang murid yang 
pandai berhitung dan tidak sopan. 

D. Dadidu adalah bukan seorang murid 
meskipun pandai berhitung. 

E. Dadidu adalah bukan seorang murid 
yang sopan. 


SBMPTN 
) ) ) seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Teks berikut digunakan untuk menjawab soal 
nomor 33—35. 


Bunga dahlia paling besar di antara 
mawar, melati, dan bakung; lebih harum dari 
melati tetapi tidak lebih harum dibanding 
bakung dan mawar; berwarna paling cerah; 
paling sedikit jumlah kelopak bunganya. 
Bunga mawar paling harum; berukuran lebih 
besar dari melati dan bakung; berwarna lebih 
cerah tetapi memiliki kelopak lebih sedikit 
dibanding bakung. Bunga melati paling 
banyak memiliki kelopak; paling tidak harum; 
berukuran lebih besar dari bunga bakung. 


33. Manakah yang benar mengenai bunga 
bakung? 


A. Berukuran 
mawar. 


lebih besar dibanding 


W 


Lebih harum dibanding dahlia. 
C. Berwarna 
melati. 


lebih cerah dibanding 


D. Salah semua. 
E. Tidak dapat disimpulkan. 


34. Manakah yang benar mengenai bunga 


mawar, melati, dan bakung? 

A. Lebih harum dibanding bakung. 

B. Memiliki kelopak lebih sedikit 
dibanding bakung. 


C. Berwarna 
bakung. 


lebih cerah dibanding 


D. Salah semua. 
E. Tidak dapat disimpulkan. 


35. Manakah yang tidak benar mengenai 


melati dan dahlia? 


A. Berkelopak lebih banyak dibanding 
mawar. 


B. Tidak lebih harum dibanding mawar. 
C. Berukuran 
bakung. 


lebih besar dibanding 


D. Berwarna 
bakung. 


lebih cerah dibanding 
E. Tidak dapat disimpulkan. 

Pilihlah gambar (A), (B), (C), (D), atau (E) 

yang menggambarkan hubungan di antara 


objek-objek yang tersedia! 


36. Kopi : Gula : Teh 


9028 @ 


(A) (B) (C) (D) (E) 
37. Toko : Buku : Pasar 
O O 
Do & 
(A) (B) (C) (D) (E) 
38. Delman : Kusir : Kuda 
O O 
Do & 
(A) (B) (C) (D) (E) 
39. Hujan : Petir : Guntur 
O O 
oO & 
(A) (B) (C) (D) (E) 
40. Putih : Hitam : Abu-abu 


(A) (B) 


O 0 
CO © 
(C) (D) 


Pilihlah gambar (A), (B), (C), (D), atau (E) 
untuk melanjutkan pola gambar yang tersedia! 


elel- ale 


Gambar selanjutnya adalah .... 


(A) (B) (C) (D) (E 
NN SO NY NY NY 


Gambar selanjutnya adalah .... 


NN SN INN 
NS) NN NN 
(A) (B) (C) (D) (E) 
43. 
Gea 


Gambar selanjutnya adalah .... 


(A) (B) (C) (D) (E) 


Gambar selanjutnya adalah .... 


(A) (B) (©) (D) (E) 


42. 


SBMPTN 22 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


45. 


z 


ol 


U 
ge 
m 


Gambar selanjutnya adalah .... 


Ma YA WY YIA N YIA Y YIA 
Y Om ci¥ Sb BD 
? ? ? ? 

(A) (B) (C) (D) (E) 


46. Jika a, b, dan c adalah bilangan real 
yang memenuhi a? + 2b = 7, b? + 4c = -7, 
dan c? + 6a = -14, maka nilai a? + b? + c? 


5/5 


49. Diketahui suatu fungsi kuadrat f(x) 
dengan f(-3) = f(1) = (4) dan f(4) < 4. 
Untuk setiap x e R, maka .... 


50. Jika ing FAT = 18x? 48x 412 


h>0 


dan garis singgung kurva f(x) pada absis 
1 adalah px - y +p +1 = 0, nilai dari f(2) 


A. 14 D. 35 ee SS 
B. 21 E. 49 : s4 Be oe 
C. 

V4x? Fx-9 49x 4x—4 


4/. Sebuah bujur sangkar dibentuk dari 
empat segitiga siku-siku (lihat gambar). 
Nilai tan B =.... 


51. lim 


x>» [25x1 + X? — 2x? —1/25x” — 5x? — 3x? p 


1 
Le A 81 D. 8— 
2 12 
1 1 
B. 8— E. 8— 
3 18 
C. 81 
6 
4 log2 — Klog2y2 log 100 — 
A 1 D = 52. (50192 — H'094)" log WU |... 
A. 20 D. 35 
6 
B. 5 E v2 B. 25 E. 40 
C. 30 
c 3 
4 


! | 53. Himpunan penyelesaian sistem per- 
48. Jumlah sampai tak hingga deret 


N 
(oo) 


j j j samaan x+y=4 
+ — +r +... =1 untuk 2 -JA 
xlog5 xlog”5 xlog'5 e 
3 3 
X=... adalah {(x,, y,), (X y,)h Nilai %1*%2 =... 
y. y, 


SBMPTN 
) 24 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


54. 


55. 


56. 


57. 


58. 


A. 20 D. 35 
B. 25 E. 40 
C. 30 


X 2X 4 


3 
Jika A-l3 2 -1 s-h 4! 
1 3 0 


dan |A|=|2BT|, makax =... 


a 2 D. _1 
5 5 
B. 40 ge. _40 
7 7 
c. 1 
5 


Persamaan garis singgung kurva y = x? - 
3x? + 5x dengan gradien terkecil adalah 


A. y=X+2 D. y=2x+3 
B. y=x+1 E. y=3x-1 
C. y=2x+1 
| 
Jika P" menyatakan ji , maka 
-r)! 
9 9 9 9 
nilai dari ea E T 
1! 2! 2! 8! 
A. 255 D. 511 
B. 256 E. 1.022 
C. 510 


Suku ke-1 dan ke-2 dari suatu deret 
geometri berturut-turut adalah pf dan p“. 
Jika suku ke-7 adalah p*, maka nilai x = 


D.4 
E. 5 


OW > 
W N a 


Jumlah 5 suku pertama deret aritmatika 
adalah 20. Bila masing-masing suku 
dikurangi dengan suku ke-3, maka hasil 
kali suku ke-1, suku ke-2, suku ke-4, dan 


59. 


60. 


suku ke-5 adalah 324. Jumlah 8 suku 
deret tersebut adalah .... 


A. —4 atau 68 
B. —52 atau 116 
C. —64 atau 88 
D. —44 atau 124 
E. —56 atau 138 


Jika a, b, dan c adalah bilangan yang dipilih 
secara acak dari himpunan A = (1, 2, 3, 4, 
5), maka kemungkinan terpilihnya bahwa 
ab + c merupakan bilangan genap adalah 


A 2 64 
5 125 
B. 29 2 = 
125 9 
c 1 
2 


Titik (x, y) memenuhi pada daerah yang 
diarsir. Jika f (x, y) = 2y -x dan a <f (x, y) < 
b, makab- a=... 


SBMPTN 22 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


L MATEMATIKABASAR 


61. 


62. 


Terumbu karang juga merupakan habitat 
sejumlah biota. Ikan kerapu, kakap 
merah, udang, dan ikan hias banyak 
berlindung di sana. Perusakan terumbu 
karang oleh orang-orang yang tidak 
bertanggung jawab mengakibatkan biota- 
biota itu terancam punah. 


Kalimattanggapan yang sesuai dengan isi 
paragraf tersebut untuk menyelamatkan 
terumbu karang adalah .... 


A. Sebaiknya yang merusak diberi 


pekerjaan baru yang mereka 
Inginkan. 
B. Perusak terumbu karang harus 


diberantas dengan cara diberi sanksi 


yang berat. 
C. Boleh saja mereka mengambil 
terumbu karang itu asal untuk 


membantu perekonomian mereka. 

D. Kalau mereka merusak terumbu 
karang, mereka berkewajiban untuk 
memulihkan kembali. 

E. Yang bertanggung jawab terhadap 
perusakan itu adalah orang atau 
nelayan yang tinggal di sekitar laut. 


Unsur serapan dalam kalimat berikut 
yang tepat terdapat dalam kalimat .... 


A. Siapakah nama gupernur yang baru 
itu? 

B. Kataloog disediakan untuk mencari 
buku di perpustakaan. 

C. Kakakku diterima di Fakultas Technik 
UI. 


D. Anak-anak kecil menyukai film 
kartun. 

E. Saya pernah melihat ikan arwana di 
aquarium. 


SBMPTN 
) ) 6 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


63. 


64. 


Saudara-saudara, ada ungkapan yang 
menyatakan bahwa penulis tidak pernah 
dilahirkan, tetapi diciptakan. Ungkapan 
tersebut mengandung makna bahwa 
penulis sebenarnya bukan persoalan 
bakat seseorang sejak lahir, melainkan 
soal minat, motivasi, kegigihan, serta 
kemauan untuk berlatih dengan tekun. 
Kegagalan berkali-kali dalam menulis 
bukanlah alasan yang tepat untuk 
mengubur keinginan menjadi penulis. 
Simpulan yang tepat dari isi 
tersebut adalah .... 


pidato 


A. Keberhasilan seseorang menjadi 
seorang penulis ditentukan oleh 
motivasi. 

B. Untuk menjadi penulis yang baik, 
seseorang tidak perlu memiliki bakat 
alam yang dibawanya sejak lahir. 


C. Semua orang akan dapat dengan 
mudah menjadi penulis jika ia 
menginginkannya. 

D. Kegagalan yang terjadi berkali-kali 
merupakan motivasi menjadi penulis. 


E. Tidak ada seorang pun yang 
dilahirkan untuk menjadi penulis. 


Membudayakan kegemaran membaca 
bukanlah hal yang mudah. Banyak 
tantangan yang melatari pembudayaan 
kegemaran membaca. Pertama, 
kurangnya pemahaman masyarakat 
sendiri terhadap pentingnya buku. Buku 
masih dianggap kebutuhan nomor sekian. 
Kenyataan ini terlihat ketika kebutuhan 
pokok sudah terpenuhi, sedikt orang 
yang menyisihkan uang untuk membeli 
buku. Sulit sekali menjadikan sebuah 
buku sebagai kebutuhan utama. Namun, 
untuk mendengarkan sebuah kaset atau 
menonton film, banyak orang yang tak 
sungkan mengeluarkan uang. 


65. 


66. 


Pernyataan yang merupakan alasan 
dalam paragraf tersebut adalah .... 


A. Kebudayaan gemar membaca di 
kalangan masyarakat tertentu. 

B. Banyak tantangan yang melatari 
pembudayaan gemar membaca. 

C. Kenyataan ini terlibat ketika 
kebutuhan pokok sudah terpenuhi. 

D. Buku masih dianggap kebutuhan 
nomor sekian. 

E. Untuk mendengarkan sebuah kaset 
atau menonton film, banyak orang 
tak sungkan mengeluarkan uang. 


Penulisan kata yang salah terdapat 
dalam kalimat .... 


A. Kita tidak boleh terpancing oleh 
hasutan-hasutan yang dilakukan 
pihak-pihak yang tidak bertanggung 
jawab. 

B. Jabatan kepala kantor itu sudah 
diserahterimakan pada hari Sabtu 
Minggu yang lalu. 

C. Pesta olahraga itu akan mempererat 
persahabatan antarbangsa di Asia 
Tenggara. 

D. Pembedaan warga negara menjadi 
pribumi dan nonpribumi sudah tidak 
relevan dengan perkembangan 
zaman. 

E. Aktifitas para siswa akhir-akhir ini 
adalah mengadakan aksi turun ke 
jalan menentang tindakan kekerasan. 


Sudah sampai waktunya generasi muda 
mulai bekerja dan ... secara positif yang 
menguntungkan semua pihak. 

Kata yang tepat untuk mengisi titik-titik 
pada kalimat di atas adalah .... 

A. berkompromi 

B. berpartisipasi 


67. 


68. 


O 


berkolaborasi 


z 


bersinergi 


m 


bersosialisasi 


Ungkapan yang dicetak miring pada 
kalimat berikut mempunyai makna yang 
jauh dari makna kata-kata pembentuknya, 
kecuali .... 


A. Perkara ini harus dibawa ke meja 
hijau. 


W 


la gugur sebagai kusuma bangsa. 

C. Di negara demokrasi, orang bebas 
berunjuk rasa. 

D. Hanya sekadar untuk menghidupi 
keluarga ia harus membanting tulang. 

E. Piala binaraga sudah menumpuk di 

kamarnya. 


Manusia selalu ingin berkomunikasi 
dengan sesamanya. 


Untuk maksud tertentu, hanya 
bahasalah yang mampu menjadi 
perantaranya. 


Di pihak lain manusia 
berkecenderungan suka bercerita 
tentang sesuatu. 


Kemampuan berbahasa 
demikian merupakan 

mutlak bagi kehidupan 
dalam masyarakat. 


Kodrat manusia 


mengetahui 
diketahuinya. 


dengan 
kebutuhan 
manusia 


selalu ingin 
sesuatu yang belum 


Pernyataan-pernyataan tersebut dapat 
disusun menjadi sebuah alinea yang 
padu dengan susunan .... 


A. (5) — (1) — (2) - (4) - (3) 
B. (9) — (4) - (2) — (1) - (3) 
C. (3) —(3)— (1) - (2) - (4) 
D. (9)— (2) — (1) — (4) - (3) 
E. (9)—(3)— (2) — (4) - (1) 


SBMPTN ) ) / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


69. 


10. 


11. 


Setelah pelaku pasar menghitung 
dampak tragedi Bali dan pengaruhnya 
terhadap pasar, sejumlah analis 


menyatakan kondisi pasar modal saat 
ini sudah mulai normal dan pelaku pasar 
tampak rasional. 


Pernyataan Pelaku pasar tampak 
rasional dalam kutipan di atas berarti 
bahwa pelaku pasar .... 


A. berani menghadapi risiko berdagang 

B. adalah orang yang cerdas dalam 
berdagang 

C. suka melakukan spekulasi dalam 
usaha 

D. telah menghitung keuntungan yang 
diperoleh 


E. telah mempertimbangkan secara 
matang 
Kalimat yang mengawali paragraf 


pembukaan yang tidak dapat dipakai 
untuk surat resmi adalah .... 


A. Menunjuk surat Saudara tanggal ... 
Nomor .... 


B. Dengan ini, kami membalas surat 
Saudara tanggal ... Nomor .... 


C. Berkenaan dengan surat Saudara 
tanggal ... Nomor .... 


D. Surat Saudara tanggal ... Nomor ... 
sudah saya terima .... 


E. Dengan ini diberitahukan bahwa .... 


Bentuk kalimat yang baku adalah .... 


A. Budaya syawalan harus kita 
lestarikan dan kita kembangkan. 
B. Budaya syawalan kita harus 


melestarikan dan mengembangkan. 


C. Budaya syawalan kita harus 
lestarikan dan kembangkan. 
D. Budaya syawalan kita harus 


melestarikan dan kembangkannya. 


SBMPTN 
) ) 8 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


12. 


13. 


14. 


E. Budaya syawalan harus kita 
lestarikan dan dikembangkan. 
Jangankan uang sepuluh juta, uang 


seratus juta pun aku memilikinya. 


Kalimat di atas bermajas .... 


A. litotes 

B. eufemisme 

C. klimaks 

D. antiklimaks 

E. metonimia 

Di antara kalimat-kalimat berikut, yang 

benar ejaannya adalah .... 

A. Pelantikan para Guru di 
selenggarakan di gedung serba 
guna. 

B. Kemarin, gubernur yogyakarta 


meresmikan taman wisata di Sleman. 

C. Jarak museum itu dari pusat kota 
kurang lebih 1 (satu) km. 

D. Menjelang pelaksanaan operasi, 
pasien itu berdoa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa agar diberi kemudahan. 

E. Secara kebetulan lokasi gedung itu 
berada diantara perbatasan dua (2) 
wilayah. 


Dari buku-buku dan banyak tulisan/ 
karangan di berbagai media massa yang 
beredar, dapat dilihat betapa banyak 
kaum wanita yang merasa dikecewakan 
oleh pelayanan kesehatan modern 
khususnya di bidang penyakit wanita. 
Kalimat di atas merupakan perluasan dari 
kalimat .... 


A. Media massa beredar 
Wanita dikecewakan 
Pelayanan mengecewakan 
Wanita dilihat 

Penyakit wanita 


MU Oo W 


75. Kalimat yang menyatakan aspek 
substantif terdapat dalam kalimat .... 
A. Permainan sepakbola memang 


menjadi permainan rakyat. 

B. Merokok merupakan tindakan yang 
merugikan kesehatan. 

C. Pemerintah telah mengumumkan 
daftar pemilih tetap pada pemilu 
presiden 2009. 

D. Mereka ingin pergi ke Taman Pintar 
minggu depan. 

E. Ayah sedang membaca novel ketika 
nenek meneleponnya. 


P SATEMKIKABASAR 


Problems 76-80 are based on the following 
passage. 


In 1920, after some thirty-nine years of 
problems with disease, high costs, and politics, 
the Panama Canal was officially opened, 
finally linking the Atlantic and Pacific Oceans 
by allowing ships to pass through the fifty-mile 
Canal Zone instead of traveling some seven 
thousand miles around Cape Horn. It takes a 
ship approximately eight hours to complete the 
trip through the canal and costs an average of 
fifteen thousand dollars, one-tenth of what it 
would cost an average ship to round the Horn. 
More than fifteen thousand ships pass through 
its locks each year. 


The French initiated the project but 
sold their rights to the United States. Which 
actually began the construction of the project. 
The latter will control it until the end of the 
twentieth century when Panama takes over 
its duties. 


16. 


11. 


18. 


19. 


On the average, how much would it cost 
a Ship to travel around Cape Horn? 


A. $ 1,500 

B. $ 15,000 

C. $ 150,000 

D. $ 1,500,000 
E. $ 15,000,000 


In what year was construction begun on 
the canal? 


A. 1881 D. 1920 
B. 1889 E. 1939 
C. 1999 


It can be inferred from this passage that.... 


A. The canal is a costly project which 
should be reevaluated. 

B. Despite all the problems involved, the 
project is beneficial. 

C. The canal has been shortened to 
seven thousand miles. 

D. Many captains prefer to sail around 
Cape Horn because it less expensive. 

E. Problems have made it necessary 
for three governments to control the 
canal over the years. 


All of the following are true, except .... 


A. It cost so much to pass through the 
locks because very few ships use 
them. 

B. Panama will take the control over 
the canal at the end of the twentieth 
century. 

C. The United States received the right 
to the canal from the French. 

D. A ship can pass through the canal in 
only eight hours. 

E. Passing through the canal saves 
thousands of miles of travel time 
around Cape Horn. 


SBMPTN 22 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


80. What does the last paragraph talk about? 83. A. assumed 
A. The French Project. B. predicated 
B. The Right of the United States. C. stated 
C. The Construction of the Canal. D. indicated 
D. The Twentieth Century Canal. E. mentioned 
E. The Control over The Canal. 
84. A. known 
B. used 
Problems 81-85 are based on the following C. noticed 
passage. Choose one option that best D called 
completes the blank spaces in the passage! E. grown 
No one knows invented mechanical 
clocks. However the clock (81) .... can be 85. A. estimation 
traced back to the middle Ages in Europe. B. estimator 
The earliest clocks were actually made C. estimated 
by blacksmith. The main principles in the D. estimating 
design of these clock (82) .... are still used E estimate 


in mechanical clock today though modern 
clocks are so much more accurate. 

Early clock had no dial and (83) .... the 
time simply by striking a bell. The word clock 
in fact means bell. Before the invention of 
clock a man (84) .... as a clock-jack used to 


86. My brother, who ... a room with someone 
else, was quite unhappy when he couldn't 
have his own room in the dormitory. 


A. used to share 


ring a large bell in a castle or monastery to B. Is used to sharing 
tell everyone the time. This man was able to C. used to sharing 
(85) .... the time by means of a sundial or an D. was used to sharing 
hourglass containing sand. E. was used to share 
81. A. company 87. Having saved a few million rupiahs, .... 
B. fabrication A. his money was used to go on a tour to 
C. installation Europe. 
D. industry B. his parents asked him to go on a tour 
E. procedure to Europe. 
C. he went on a tour to Europe. 
82. A. besides D. his money was robbed. 
B. therefore E. he decides to go on a tour to Europe. 
C. however 
D. moreover 
E. consequently 


SBMPTN 
23 0 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


90. ... that he was poor, | offered to pay his 
fare. 


A. What a luck A. In knowing 
B. lam sorry to hear that B. | know 

C. What a nuisance C. Knows 

D. Poor you are D. Knowing 

E. How delighted | am E. To know 


school reunion yourself?” 


“No, ....” 

A. Adihad me do it 

B. | had Adi do it 

C. | had to do it for Adi 
D. | had Adi to do it 

E. | had Adi doing it 


. “Did you plan the program for our high | 


SBMPTN ) 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


PEMBAHASAN TES KEMAMPUAN 


TES POTENSI AKADEMIK 


Kekal - tempat selama-lamanya (abadi); 
tidak berubah. 


Jawaban: B 


Nanar = (1) berasa pusing (karena mabuk, 
kena pukul, dsb): pertimbangan itu 
akhirnya sampai juga ke otakku yg telah 
--; (2) agak hilang akal (karena kekalahan 
dsb) bingung: tercengang-cengang; 

- memandang kegersangan alam di 
hadapannya, (3) marah sekali (mata 


gelap), garang. 


Jawaban: B 


Hibridisasi - 
yang berbeda. 


Penyilangan dari populasi 


Jawaban: A 


Ranah = Domain : (1) tanah rata, dataran 
rendah: lembah: (2) tanah yang berpaya- 
paya, (3) elemen atau unsur yang dibatasi: 
bidang disiplin: (4) Ling: lingkungan yang 
memungkinkan terjadinya percakapan, 
merupakan kombinasi antara partisipan, 
topik, dan tempat (misal keluarga, 
pendidikan, tempat kerja, keagamaan, 


SBMPTN 
23 ) seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


10. 


TRYOUT 
PAKET 01 


dsb); (5) Psi: bagian (satuan) perilaku 
manusia: — afektif, berbagai perilaku yang 
berkaitan dengan perasaan. 


Jawaban: D 


Jenggala - sebuah kata dalam sastra 
lama untuk menyatakan kata hutan atau 
rimba. 


Jawaban: D 


Gratifikasi = uang hadiah kepada 
pegawai di luar gaji yang telah ditetapkan, 
lawannya denda. 


Jawaban: D 


Opas - pesuruh (icantor dsb), tukang 
jaga, porter, penjaga pintu lawannya 
pemimpin. 


Jawaban: E 


Insinuasi - tuduhan terselubung, jadi 
lawannya terang-terangan. 


Jawaban: A 


Generik = umum, jadi lawannya khusus. 


Jawaban: B 


Pujian - pernyataan penghargaan pada 
sesuatu yang membuatnya keheranan 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


atau takjub; lawannya cacian atau 
sumpah serapah. 


Jawaban: E 


Introduksi berhubungan dengan penutup 
sebagaimana kepala berhubungan 
dengan ekor. Introduksi (memulai) 
berlawanan dengan penutup dan kepala 
berlawanan dengan ekor. 


Jawaban: B 
Jendela berhubungan dengan tirai 
sebagaimana gunung berhubungan 


dengan kabut. Penutup jendela adalah 
tirai dan penutup gunung adalah kabut. 


Jawaban: D 
Basah berhubungan dengan air 
sebagaimana lebam berhubungan 


dengan pukulan. Akibat kena air jadi 
basah, akibat kena pukulan jadi lebam. 


Jawaban: A 


Hutan berhubungan dengan harimau 
sebagaimana /aut berhubungan dengan 
ikan. Habitat harimau adalah hutan dan 
habitat ikan adalah laut. 


Jawaban: D 


Renang berhubungan dengan olahraga 
sebagaimana telunjuk berhubungan 
dengan jari. Salah satu jenis olahraga 
adalah renang dan salah satu nama jari 
adalah telunjuk. 


Jawaban: D 


1 5 10 14 28 32 


+4 x2 +4 x2 +4 x2 


17. 


18. 


19. 


20. 


Pola deret ini adalah ditambah 4 lalu 
dikalikan 2. Jadi, angka yang harus 
diisikan adalah 32 x 2 - 64. 


Jawaban: B 


4 12 48 144 1.728 


x3 x4 x3 x4 x3 


Deret ini mempunyai pola perkalian 
berturut-turut, yaitu dikalikan 3 lalu 
dikalikan 4. Jadi, angka yang harus 
diisikan adalah 144 x 4 = 5/6. 


Jawaban: B 


+6 47 +8 +9 +10 


Pola deret ini adalah +5, +6, #7, dan 
seterusnya. Jadi, angka yang harus 
diisikan adalah 28 + 9 = 37. 


Jawaban: B 


2 12 32 12 152 


+2 +40 +80 +160 


Deret ini mempunyai 2 pola. Pola pertama 
tiap suku dikurangi dengan suku sebelumnya. 
Berdasarkan pola pertama, maka muncul 
pola kedua yaitu dikalikan 2. Jadi, angka 
yang harus diisikan adalah 152 + 160 = 312. 


Jawaban: A 
74 64 132 .. 234 224 
NN AN AN AN AI 
-10 x2 -10 x2 -10 


Pola deret ini adalah dikurangkan 10 lalu 
dikalikan 2, begitu seterusnya. Karena 
itu, angka yang harus diisikan adalah 132 
— 10 = 122. 


Jawaban: A 


SBMPTN ) 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


11y = 11x 
21. 317 217 ,,1 


6 ae 18 18 y =xataux=y 


EAEE 


Total 


25. x? + 5x4 + 3x + 2 = x? + 5x4 + 9x — 22 


E E See eke E, Jadi, ayam betina yang tidak berwarna 


hitam = 49 — 35 = 14 ekor. 


3x + 2 = 9x - 22 
aaa Jawaban: E 
-6x = -24 29. Berat penumpang yang dapat diangkut 
x=4 = 350 x 65 
Jawaban: D = 22.750 kg 
= 22,75 ton 


26. 3(3x + 2y) = 5 (4x — y) 
9x + 6y = 20x — 5y 
6y + 5y = 20x — 9x 


(1 ton = 1.000 kg). 


Jawaban: A 


P E 27. Hubungan x dan y tidak dapat ditentukan. 
2 3 = | Misal 15 cm adalah sisi terpanjang 
i segitiga siku-siku, maka x? + 122 = 152 
2a i > x =,|(225 +144) = V81 cm 
5 3 2 4 Namun, jika x adalah sisi terpanjang 
soo e 6 3 | segitiga siku-siku, maka x? + 122 = 152 
AN i >% x= J(225 +144) = V369 cm 
23. (54 7)x 3-36 Luas permukaan kubus = 6y? = 726 cm? 
(8 + 2) x 3= 30 | ys (@)- A21 = 116m 
(7+4)x 3=A =33 
Jadi, A= 33 i | si 
Karena, bila x sisi terpanjang segitiga 
Jawaban: C | siku-siku, maka x » y: dan sebaliknya bila 
1 1 (bra) ! X bukan sisi terpanjang atau bukan, maka 
24. ap ab =i | jawaban paling tepat adalah E. 
1 1 (b-a) 3 | Jawaban: E 
ab ab | 
2 2 1 28. [Jenis Tidak | Jumlah 
Aan (ab) (ab) ! pe EAKA E 
| Ayam jantan | jantan| 9 
Jawaban: B | 


SBMPTN 
) 3 4 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


30. 


31. 


32. 


2 kw = 200 kg 
Harga Jual 


“x 200kg x Rp5.600 / kg = Rp840.000 


Harga Beli 
=xRpt .360.000 =Rp1.020.000 


Kerugian = Harga Beli — Harga Jual 
= Rp1.020.000 — Rp840.000 


= Rp180.000 


Jawaban: A 


Kesimpulan yang tepat dari pernyataan 
semuayang bulat adalah bijidan sebagian 
biji rasanya pahit adalah sebagian yang 
bulat rasanya tidak pahit. 


Jawaban: D 


Kesimpulan yang tepat dari pernyataan 
semua murid pandai berhitung dan sopan 
dan Dadidu tidak sopan, tetapi pandai 
berhitung adalah Dadidu adalah bukan 
murid meskipun pandai berhitung. 


Jawaban: D 


Analisis teks untuk Soal 78-80 


Besar bunga 


: Dahlia > Mawar > Melati > 


Bakung 

Harum : Mawar > Bakung > Dahlia > 
Melati 

Kecerahan : Dahlia > Mawar > Melati > 
Bakung 


Jumlah kelopak : 


Melati > Bakung > Mawar > 
Dahlia 


CE MA MEN e BEI 


Ukuran 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


Bakung adalah bunga yang berukuran 
paling kecil, lebih harum dibanding dahlia, 
tidak berwarna lebih cerah dari melati, 
jumlah kelopaknya terbanyak kedua 
dibanding yang lainnya. Jadi, jawaban 
yang paling benar adalah bunga bakung 
lebih harum dibanding dahlia. 


Jawaban: B 


Melati tidak lebih harum dibanding 
bakung, jumlah kelopak melati tidak lebih 
sedikit dibanding bakung, mawar dan 
melati lebih cerah dibanding bakung. 
Jadi, pernyataan benar tentang ketiga 
bunga tersebut adalah mawar dan melati 
berwarna lebih cerah dibanding bakung. 


Jawaban: C 


Dahlia berkelopak lebih sedikit dibanding 
mawar, maka pernyataan yang tidak 
benar mengenai melati dan dahlia adalah 
“melati dan dahlia berkelopak lebih 
banyak dibanding mawar.” 


Jawaban: A 


Kopi, gula, dan teh merupakan jenis-jenis dari 
minuman. Oleh karena itu, objek-objeknya 
digambarkan berikatan satu sama lain 
sehingga diagram yang menggambarkan 
hubungan ketiganya, yaitu: 


Kopi 
Gula 
Teh 
Jawaban: E 
Ciri-ciri pasar: tempat bertemunya 


pembeli dan penjual, terdapat barang 
yang diperjualbelikan, memiliki sistem 
pengatur yang spesifik. Toko adalah 
tempat bertemunya pembeli dan penjual. 


SBMPTN ) 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


38. 


39. 


Buku adalah salah satu barang yang 
dapat diperjualbelikan. Dengan demikian, 
objek toko dan buku digambarkan dalam 
objek pasar. Kedua objek tersebut 
didalam pasar digambarkan dengan 
hubungan saling berikatan karena toko 
dan buku berkaitan dalam toko buku. 
Jadi, diagram yang tepat, yaitu: 


Pasar 


Toko 


Buku 


Jawaban: B 


Kusir dan kuda merupakan bagian 
dari delman sehingga objek-objeknya 
digambarkan dalam objek delman. Kuda 
harus dikendalikan oleh seorang kusir 
sehingga kedua objek tersebut berikatan 
dalam objek delman. Maka, diagram 
yang tepat menggambarkan hubungan 
ketiganya, yaitu: 


Delman 


Kusir 


Kuda 


Jawaban: B 


Hujan, petir, dan guntur merupakan tiga 
fenomena yang biasa terjadi bersamaan 
khususnya pada musim penghujan. Oleh 
karena itu, ketiganya memiliki hubungan 
yang berkaitan erat sehingga diagram yang 
tepat untuk hubungan ketiganya, yaitu: 


Hujan 
Petir 


Guntur 


Jawaban: E 


SBMPTN 
23 6 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


40. 


41. 


42. 


43. 


Abu-abu merupakan warna yang tercipta 
dari campuran warna hitam dan putih. 
Jadi, warna hitam dan putih memiliki 
hubungan yang erat dalam warna abu- 
abu. Meskipun demikian, hitam dan putih 
adalah jenis-jenis warna yang spesifik 
sehingga dalam abu-abu objek-objeknya 
tidak digambarkan berikatan. Dengan 
demikian, diagram yang tepat untuk 
hubungan ketiganya, yaitu: 


Hitam 


Abu-abu 


Putih 


Jawaban: A 


Gambar 1 diperbesar menjadi gambar 
2 yang di dalamnya terdapat sebuah 
bangun baru. Selanjutnya gambar yang 
diperbesar dihapus secara berulang. 
Jadi, gambar berikutnya, yaitu: 


Pada setiap gambar, simbol titik berpindah 
1 ruang searah jarum jam, demikian juga 
simbol panah berpindah 2 ruang searah 
jarum. Maka, gambar berikutnya, yaitu: 


NN 
NN 


Jawaban: D 


Jawaban: A 


Simbol di dalam persegi berputar 45* dan 
90* secara bergantian searah jarum jam, 
sedangkan simbol panah di luar persegi 
berputar 90* dan 45* secara bergantian 
berlawanan arah dengan jarum jam. 


Maka, gambar berikutnya, yaitu: 


Jawaban: C 
44. Gambar tersebut memiliki pola 
menghilangkan salah satu segmen garis 
dan kemudian membalik posisinya, dari 
kiri menjadi ke kanan. Begitu sebaliknya. 
Jadi, gambar berikutnya, yaitu: 


Semua simbol berputar berlawanan arah 
jarum jam. Simbol pertama, ketiga, dan 
kelima diganti dengan simbol yang baru 
pada gambar 1 dan 2. Pada gambar 
berikutnya, elemen kedua dan keempat 
yang diganti dengan simbol baru. Kedua 
pola tersebut berulang seterusnya. Jadi, 
gambar berikutnya yaitu: 


Jawaban: B 


45. 


Jawaban: D 


MATEMATIKA DASAR 


46. 2 +2b=7 
b? + 4c = -7 
c? + 6a = -14 + 
(a? + b?) + (b? + 2b) + (c? + 4c) = -14 
+9 +1 +4 +9 +1 +4 
(a +3} +(b+1}+(c¢c+2)}=0 
0 0 0 
a=-3 b=-1 c=-2 
z. a2 + b? + c? = (-3)? + (-1)? + (-2)? = 14 


Jawaban: A 


48. 


49. 


50. 


An Pan ae Pl 
XX 2 
2x 4 
ba 
a Jawaban: D 
*logx +° log? x +° log? x +... =1 


“log x 


Pia “logx =1—° logx 


2” logx =1 
‘logx = 59 x= vB 


Jawaban: B 
X X 
2X 
—X 
2X 
f(x) < f(-1) 
Jawaban: C 


finn f(x +. 2h) — f(x = 2h) _ 
2h 


2) = 18x? -18x +12 


18x? -18x +12 


x0 


P0) = £(18x? — 18x +12) 


= 2(6x? — 6x + 4) 
f'(x) =12x? -12x +8 
f'(1)=12-12+8=m=p 
+ 0=8x—y+9=0 (117) 
f(x) = 4x° —6x?4+.8x+C 
1/=4-64+8+C 
C=11 


SBMPTN ) / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


f2) = 4.23- 6. 22+ 8.2 + 11 
= 32 -24+16+ 11 


54. x 2x 41x 2x 
|A| =|3 2 13 2 


= 99 1 3 0 111 3 
Jawaban: C =(0 -2x +36)-(8-3x +0) 
=X +28 
51. pm Mega 4 oat = 408 
o> 225 +x —2 — 2x? —5x—3 | 
X 
V4 49 1 = 41 |= 42-3) = 8-12 
= A EB 
225 .X4-28 =8x-12 
2+3 25 25 1 40 IX 
“a6 3 3 40 
Jawaban: B 1 
Jawaban: B 
52. (50192 — 5l092)ĉog 100 
5x3. 2 
— (5'09 2 1012092 5 log 2)? log 100 55. y xX 3x + 5x 
= (2.5109 2 — Blog 2)? log 100 m=y = 3x° - 6X H5 
— (5'09 2)? log 400 = 5'9 2.2 log107— 5 “log 10 Main 7M = 6x-6=0 
x=1>m=2 
— 2 — 
ee y = (1)? -—3(1)? + 5(1) = 3 
Jawaban: B Titik singgung kurva (1, 3) 
y-y =m (xX —-x,) 
53. (i) x+y=4>y=4-x y-3-2x-—1) 
>y,=4-xly,=4-x, y=2x-1 
Jawaban: C 


(ii) x? -6xy + y2=0 
x? — 6x (4 - x) + (4 —x)250 


9 9 9 9 _ 59 _ 


=512-—2=510 
8x*-32x+16=0 |x,+x,=4 
x? 4x+2=0 X,.X,=2 Jawaban: C 
xi + X _ (xX, + X,)° — 3(X,.x,)(X, +X,) 57. r= U2 _ px pa 
YY, (4 ~ x,)(4 ~ X,) U1 p* 
B 4? — 3.2.4 U7 — U4.rê = pp) p>" 
16—14(x, +x,) + (x,.x,) 4+18x-24 =34 
_ 64 — 24 -20 18x =54 
16- 4.4+2 54 
x =—=3 
18 
Jawaban: A 
Jawaban: C 


SBMPTN 
23 8 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


58. a-2b,a-b,a atb,at 2b 
(i) S, = 5a = 20 
a=4 
4-2b,4-b,4,4+b,4+2b 
(ii) setiap suku dikurangi 4 


-2b, -b, 0, b, 2b 
Ab! = 34.4 
b=+3 


a = 41 b= 3 > S, = 68//U, = -2 
a=41b= -3> S,= -4/U, = 10 


seharusnya gubernur, katalog, teknik, 
dan akuarium. 


Jawaban: D 


Jawaban: A | 
59. A= 1, 2, 3, 4, 5} | 
PE E = | max-min=2-(-1)=3 
: : Jawaban: D 
Dganjii = — Cgenap = — 
5 5 | 
5 5 ! 
(ab +c)genap | 
(i) ab genap dan c genap | 61. Kalimat tanggapan untuk menyelamatkan 
(ii) ab ganjil dan c ganjil | terumbu karang berdasarkan isi paragraf 
a E T ! lebih baik mengandung kata anjuran 
' tentang solusi dari perusakan yang 
33 9 | diakibatkan oleh orang yang tidak 
5 — ——— ! bertanggung jawab (kalimat terakhir). 
ay a | Maka, kalimat tanggapan yang logis dan 
a genap - ->= padu adalah “Perusak terumbu karang 
! harus diberantas dengan cara diberi 
a genap A b ganjil - ss < sanksi yang berat.” 
| Jawaban: B 
9 3 25 
a genap ^ b ganjil = 255 125 | 
: 62. Jawaban D merupakan kata yang baku. 
= 29 Adapun kata yang tidak baku pada pilihan 
125 | jawaban lainnya dalam bahasa Indonesia 
Jawaban: B : 


SBMPTN ) 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


63. 


64. 


65. 


66. 


67. 


Simpulan adalah ikhtisar atau pendapat 
terakhir berdasarkan uraian sebelumnya 
suatu teks. Pidato tersebut sesuai dengan 
kalimat utamanya menjelaskan bahwa 
penulis tidak pernah dilahirkan, tetapi 
diciptakan. Oleh karena itu, simpulan 
yang tepat untuk pidato itu adalah pilihan 
jawaban C, yaitu "Semua orang akan 
dapat dengan mudah menjadi penulis jika 
ia menginginkannya." 


Jawaban: C 


Berdasarkan teks diketahui alasan-alasan 
mengenai susahnya membudayakan 
gemar membaca pada masyarakat. 
Alasan tersebut ditulis dalam teks 
menggunakan kata tantangan. Jadi, 
pernyataan alasan yang tepat adalah 
pilihan D, yaitu “Buku masih dianggap 
kebutuhan nomor sekian.” 


Jawaban: D 


Jawaban E merupakan penulisan 
kata yang tidak baku. Kata tersebut 
seharusnya ditulis aktivitas sebagai kata 
yang baku. 


Jawaban: E 


Jawaban D merupakan kata yang sesuai 
untuk melengkapi kalimat pada soal. 
Kata bersinergi berarti bekerja sama atau 
bersatu (KBBI: 1070). 


Jawaban: D 


Kata binaraga dalam pilihan jawaban E 
merupakan kata denotatif artinya memiliki 
makna yang sebenarnya. Kata tersebut 
mengacu pada piala dari kejuaraan 
binaraga yang sudah menumpuk di 
kamar. Kata lainnya jauh dari makna 
aslinya, yaitu frasa meja hijau berarti 


SBMPTN 
240 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


68. 


69. 


10. 


pengadilan, frasa kusuma bangsa berarti 
pahlawan, frasa berunjuk rasa berarti 
menyampaikan pendapat, serta frasa 
membanting tulang artinya bekerja keras 
untuk mencukupi kebutuhan keluarga. 


Jawaban: E 


Dengan penalaran deduktif atau pola 
umum-khusus, pernyataan-pernyataan 
tersebut dapat disusun menjadi sebuah 
alinea yang padu dengan berurutan 
dari kalimat (5) - (3) - (1) - (2) - (4). 
Alineanya antara lain “Kodrat manusia 
selalu ingin mengetahui sesuatu 
yang belum diketahuinya. Di pihak 
lain manusia berkecenderungan suka 
bercerita tentang sesuatu. Manusia 
selalu ingin berkomunikasi dengan 
sesamanya. Untuk maksud tertentu, 
hanya bahasalah yang mampu menjadi 
perantaranya. Kemampuan berbahasa 
dengan demikian merupakan kebutuhan 
mutlak bagi kehidupan manusia dalam 
masyarakat.” 


Jawaban: C 
Rasional: menurut pikiran dan 
pertimbangan dengan alasan yang 


logis, menurut pikiran yang sehat; cocok 
dengan akal. Maka, pernyataan dari 
kutipan Pelaku pasar tampak rasional 
berarti bahwa pelaku pasar telah 
mempertimbangkan secara matang. 


Jawaban: E 
Jawaban E merupakan kalimat yang tidak 
sesuai untuk mengawali pembukaan 


surat resmi karena surat resmi harus 
mencantumkan nomor surat. 


Jawaban: E 


11. 


12. 


13. 


14. 


Jawaban Amerupakan kalimat yang baku. 
Kalimat tersebut merupakan kalimat pasif 
yang berpola: Budaya syawalan (S) 
harus kita lestarikan (P pasif 1) dan kita 
kembangkan (P pasif 2). 


Jawaban: A 


Majas klimaks adalah majas penegasa 
yang mengungkapkan sesuatu berturut- 
turut dari lingkup kecil menuju ke 
lingkup yang lebih besar atau semakin 
memuncak artinya. Kata uang sepuluh 
juta lebih sedikit dari seratus juta dan 
kata aku memilikinya menegaskan 
pembicara tidak hanya punya uang 10 
juta melainkan hingga 100 juta. 


Jawaban: C 


Jawaban D merupakan kalimat yang 
disusun berdasarkan ejaan yang tepat. 


- Kalimat A seharusnya: Pelantikan 
para guru diselenggarakan di 
gedung serbaguna. 

- Kalimat B seharusnya: Kemarin 
Gubernur Yogyakarta meresmikan 
taman wisata di Sleman. 

- Kalimat C seharusnya: Jarak 
museum itu dari pusat kota kurang 
lebih satu kilometer. 

- Kalimat E seharusnya: Secara 
kebetulan lokasi gedung itu berada 
di antara perbatasan dua wilayah. 


Jawaban: D 


Berdasarkan fungsi sintaksis dalam 
suatu kalimat, predikat (P) merupakan 
unsur pokok pertama, kemudian diikuti 
subjek sebagai unsur pokok kedua. Jadi, 
kalimat pokok atau kalimat dasar hanya 
akan memiliki S dan P. Kalimat luas 
berpola lengkap SPOK seperti dalam 


19. 


0 MATEMATIKA BASAR 


16. 


11. 


paragraf. Dari buku ..., dapat dilihat (K) 
betapa banyak kaum wanita (S) yang 
merasa dikecewakan (P) oleh pelayanan 
kesehatan modern (O) khususnya di 
bidang penyakit wanita (Pel). Jadi, kalimat 
dasarnya adalah Wanita dikecewakan. 


Jawaban: B 


Kalimat substantif adalah kalimat yang 
menggunakan kata kerja sebagai subjek. 
Oleh karena itu, contoh kalimat substantif 
adalah pilihan B, yaitu Merokok (S - KK - 
KB) merupakan tindakan yang merugikan 
kesehatan (P - KB). 


Jawaban: B 


Biaya (cost) sebuah kapal (a ship) untuk 
berkeliling (travel around) di Cape Horn 
dijelaskan dalam paragraf pertama 
kalimat “It takes a ship ... to complete 
the trip through the canal and costs an 
average of fifteen thousand dollars, one- 
tenth of what it would cost an average 
ship o round the Horn” (digunakan kapal 
untuk melewati kanal dengan biaya rata- 
rata $15.000, sepersepuluh dari apa 
yang menjadi biaya rata-rata sebuah 
kapal untuk mengitari Horn). Jadi, biaya 
rata-rata kapal untuk berkeliling di Cape 
Horn adalah 70 x $15.000 = $1.500. 


Jawaban: A 


Dalam paragraf pertama terdapat kalimat 
“In 1920, after some thirty-nine years 
of problems ... the Panama Canal was 
Officially opened” (di 1920, setelah 39 
tahun bermasalah dengan Kanal 
Panama akhirnya secara resmi dibuka). 


SBMPTN 241 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


18. 


19. 


80. 


Secara tersirat diketahui bahwa kanal ini 
sudah mulai dikonstruksi namun masih 
terlalu banyak masalah sehingga baru 
bisa dibuka tahun 1920. Jadi, proyek 
konstruksi kanal dimulai (construction 
begun on the canal) 39 tahun sebelum 
1920, yaitu tahun 1881. 


Jawaban: A 


Kesimpulan yang dapat diambil dari 
teks (inferred from this passage) adalah 
“Despite all the problems involved, 
the project is beneficia' (walaupun 
banyak masalah terlibat, namun proyek 
konstruksi ‘Kanal Panama’ sangat 
menguntungkan). Hal itu dijelaskan 
bahwa dengan membolehkan kapal 
melintasi kanal, pembukaan kanal 
tersebut akan menghubungkan 
Samudera Atlantik dan Pasifik “linking the 
Atlantic and Pacific Oceans by allowing 
ships to pass through.” Intinya penting 
untuk transportasi. 


Jawaban: B 


Pernyataan yang tidak sesuai (true, 
except) adalah “It cost so much to pass 
through the locks because very few 
ships use them” karena dalam paragraf 
pertama kalimat terkhir dijelaskan bahwa 
lebih dari 15.000 kapal melewati pintu air 
kanal setiap tahunnya “More than fifteen 
thousand ships pass through its locks 
each year.” Kata very few ships sangat 
tidak sesuai dengan teks. 


Jawaban: A 


Paragraf terakhir membicarakan 
tentang (the last paragraph talk about) 
pengambilalihan proyek terusan/kanal 
dari Perancis, Amerika, hingga baru dimbil 


SBMPTN 
242 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


81. 


82. 


83. 


pemerintahan Panama pada akhir abad 
ke-20 “The French initiated the project 
but sold their rights to the United States 
.. until he end of the twentieth century 
when Panama takes over its duties”. Oleh 
karena itu, jawaban yang tepat adalah 
“The Control over The Canal.” 


Jawaban: E 


Kalimat yang rumpang adalah “No one 
knows invented mechanical clocks. 
However the clock .... can be traced.” 
Kata invented clocks (penemuan jam) 
dan traced back (menemukan jejak awal) 
yang ada di dalam kalimat tersebut tidak 
cocok dipasangkan dengan company 
(perusahaan), fabrication (pembuatan 
untuk material lembaran), installation 
(pemasangan) atau procedure (cara). 
Kolokasi (pasangan kata) yang tepat 
untuk clock adalah industry. 


Jawaban: D 


Kalimat dalam paragraf pertama “main 
principles in the design of these clock .... 
are still used in mechanical clock today 
though modern clocks are so much more 
accurate” (prinsip utama dari desain jam 
tersebut .... masih digunakan dalam jam 
mekanik saat ini, walaupun jam modern 
jauh lebih akurat) memerlukan tambahan 
kata hubung. Kata hubung (conjunction) 
untuk sesuatu yang tidak berbeda 
dari yang sudah ada sebelumnya 
dalam bahasa Inggris, yaitu however 
(bagaimanapun). 


Jawaban: C 


Kalimat rumpang paragraf kedua 
“Early clock had no dial and .... the 
time simply by striking a bell” memiliki 
arti “pada mulanya jam tidak memiliki 


84. 


85. 


86. 


tombol dan .... waktu hanya dengan 
membunyikan bel”. Kata yang tepat untuk 
melengkapi bagian kosong tersebut 
adalah menyatakan (stated). Kata 
lainnya assumed (menaksir), predicated 
(memprediksi), indicated (menyatakan 
untuk pertentangan/formal), mentioned 
(menyebutkan) tidak tepat dengan 
konteks kalimat. 


Jawaban: C 


Kalimat dalam paragraf kedua berikut ini, 
“Before the invention of clock a man ..... 
as a clock-jack used to ring a large bell 
in a castle or monastery to tell everyone 
the time” menceritakan bahwa sebelum 
jam ditemukan, ada seorang laki-laki 
yang di sebagai clock-jack yang 
biasa membunyikan bel besar di kastil/ 
biara untuk memberitahu waktu bagi 
orang-orang. Jadi, kata yang tepat untuk 
melengkapinya adalah known (ketahui/ 
kenal) jadi membentuk frasa known as. 


Jawaban: A 


Lanjutan cerita sebelumnya “This man 
was able to .... the time by means of a 


sundial or an hourglass containing sand” 


(orang tersebut dapat .... waktu dengan 
alat dari sebuah sundial atau jam kaca 
yang mengandung pasir). Jadi, kata yang 
tepat adalah memperkirakan (estimate) 
waktu. Bentuk penulisan kata tersebut 
dalam bahasa Inggris yang benar adalah 
estimate, karena didului to maka bersifat 
to infinitif + Verb1. 


Jawaban: E 
Dari pilihan jawaban dapat diketahui 


bahwa soal ini berhubungan dengan 
kebiasaan. 


87. 


88. 


89. 


Rumus: 


- usedto+V, > kebiasaan dahulu 

- beusedto + V ? kebiasaan sampai 
sekarang 

Oleh karena pada kalimat memberlakukan 

past tense (was), maka ini termasuk 

kebiasaan dahulu sehingga jawaban 

yang benar adalah used to share. 


Jawaban: A 


Tipe soal active participle (kata having 
di awal kalimat) diselesaikan dengan 
menanyakan subjeknya: Siapa yang 
menabung?. Jadi, kalimatnya menjadi 
“setelah menabung beberapa juta rupiah, 
dia pergi tur ke Eropa (having saved a 
few million rupiahs, he went on a tour to 
Europe). 


Jawaban: C 


Ekspresi kosong yang ditanyakan adalah 
untuk menjelaskan perasaannya tentang 
kejadian yang ia bicarakan setelahnya, 
yaitu “This is the second time that my cell 
phone isn't working” (ini kedua kalinya 
HP saya tidak bisa berfungsi). Jadi, 
kalimat ekspresi yang tepat adalah what 
a nuisance! (menyebalkan sekali). 


Jawaban: C 


Jawaban No memiliki arti bahwa orang 
yang ditanya tidak melakukan sendiri 
perencanaan program reuni tersebut 
(our high school reunion). Dari pilihan 
jawaban diketahui dia meminta Adi 
yang merencanakannya. Jadi, dialog ini 
termasuk causative (penggunaan verb 
yang bermakna meminta orang lain 
melakukan sesuatu). Pola causative 
yang tepat adalah “I had Adi do it.” 


Jawaban: B 


SBMPTN 24 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


90. Bentuk Active participle. Kalimat ini 
memiliki hubungan sebab-akibat, 
because | know = knowing. 


Jawaban: D 


SBMPTN 
244 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


TRYOUT 
HUM EZ 


BIDANG ILMU : SEJARAH, EKONOMI Keterangan: 
GEOGRAFI, SOSIOLOGI SEJARAH nomor 1sampai dengan nomor 15 
TRYOUT : PAKET 01 EKONOMI nomor 16 sampai dengan nomor 30 


WAKTU : 75 MENIT GEOGRAFI nomor 31 sampai dengan nomor 45 
JUMLAH SOAL : 60 SOSIOLOGI nomor 46 sampai dengan nomor 60 


3. Sebab terjadinya Perang Dunia II 
berkaitan erat dengan akibat-akibat 
Perang Dunia I. Sebab utama Perang 
Dunia Il adalah penyerbuan Jerman ke 
Polandia pada 1939 dengan tujuan .... 


0 MATEMATIK BASAR 


1. Peradaban Yunani, Romawi, Inca, 
Maya, dan Aztec memiliki persamaan- 
persamaan dalam hal-hal sebagai 
berikut, kecuali .... 


A. politik Lebensraum (memperluas 
ruang untuk hidup) 
B. memperoleh tenaga kerja untuk 


A. memuja banyak dewa industri persenjataan 


mengenal pemerintahan raja | . 
C. menguasai sumber mineral 


D. menciptakan wilayah penyanggah 


B. 
C. pernah ditaklukkan bangsa lain 
g antara Jerman dan Rusia 


sama-sama mengembangkan 


intah bsolut 
Ser Aa an eee) E. memperlihatkan keunggulan Jerman 


dalam persenjataan 


m 


untuk pemujaan 


4. Di daerah-daerah yang tidak terlalu 
mendapat pengaruh kebudayaan Hindu 
dan Buddha, pengaruh kebudayaan Islam 
lebih meresap dalam masyarakat .... 


2. Salah satu dasar perjuangan Mahatma 
Gandhi adalah menganjurkan rakyat 
India untuk memakai barang-barang 


buatan negeri sendiri. Ajaran ini dikenal 


memiliki bangunan-bangunan khusus | 
A. Jawa Tengah dan Aceh 


dengan .... 

| B. Aceh, Sumatera Barat, dan Jawa Tengah 
A. Ahimsa | 

C. Jawa Timur, Jawa Tengah, dan 

B. Satya Graha 

Na Banten 
= AAEN D. Banten, Sumatera Barat, dan 
D. Swadesi Sulawesi Selatan 
E. Hartal 


E. Aceh, Banten, dan Jawa Tengah 


SBMPTN 24 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


5. Ekspedisi 


Belanda yang berjasa 
menemukan rute pelayaran ke Indonesia 
yang lebih mudah dibanding bangsa 
Portugis dan bangsa Spanyol dipimpin 
oleh .... 

A. Cornelis de Houtman 

J. P. Coen 

Jacob Van Neck 

Pietter Both 

Magelhaens 


MU Oo W 


Kabinet Juanda yang secara resmi 
dibentuk pada 9 April 1957 merupakan 
Zaken Kabinet, yaitu .... 


A. kabinet yang beranggotakan partai- 
partai politik terkuat 

B. kabinet yang beranggotakan tokoh 
politik dan militer 


C. kabinet yang beranggotakan tenaga- 
tenaga ahli dalam bidangnya 


D. kabinettanpa menteri-menteri negara 
E. kabinet yang 
golongan oposisi 


mengikutsertakan 


Sistem Ekonomi Ali Baba adalah .... 


A. kerja sama ekonomi antara 
pemerintah dengan Cina 

B. pemberian kredit lunak pada 
pengusaha 

C. merencanakan pembangunan 


ekonomi lima tahun ke depan 


D. kerja sama pengusaha pribumi dan 
non pribumi khususnya Cina 


E. ditumbuhkannya kelas pengusaha 


Taktik konsentrasi stelsel, dilakukan 
Belanda dalam menghadapi Perang 
Aceh. Maksud dari konsentrasi stelsel 
adalah .... 


A. membentuk pasukan antigerilya 
B. mengajak berdamai para tokoh Aceh 


SBMPTN 
246 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


9. 


10. 


11. 


12. 


C. melakukan serangan ke penjuru kota 


dan desa 
D. daerah yang dikuasai tidak 
ditinggalkan, di daerah tersebut 


didirikan benteng 


E. melakukan serangan hanya pada 
daerah pusat-pusat kekuatan 


Kedudukan VOC di Indonesia adalah 


sebagai wakil langsung pemerintah 
Belanda sehingga mendapat hak 
istimewa (octroi) Adapun hak octroi 
tersebut adalah .... 

1) membentuk tentara 

2) mengangkat pegawai 


mencetak uang 
menduduki daerah-daerah asing 


Tonggak berlakunya Sistem Demokrasi 
Terpimpin di Indonesia yaitu keluarnya 
Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 yang 
isinya adalah .... 

1 
2 
3 
4 


bubarkan Konstituante 
berlakunya kembali UUD 1945 
tidak berlakunya kembali UUDS 


( 
( 
( 
(4) segera dibentuk MPRS dan DPAS 


) 
) 
) 
) 


Pada masa Presiden De Klerk, usaha ke 
arah penghapusan Politik Apartheid telah 
dilaksanakan sebagai buktinya adalah .... 
1 
2 
3 
4 


dilaksanakan pemilu multirasial 
dihapusnya Group Area Act 


(1) 
(2) 
(3) dihapusnya Land Act 
(4) 


dihapusnya Rawlatt Act 


Berdasarkan Perjanjian San Fransisco 
pada September 1951, Jepang 
mendapatkan kembali wilayahnya sebelum 
Perang Dunia II, namun beberapa pulau 
miliknya tetap dikuasai Amerika Serikat 
sebagai pangkalan militer. Pulau-pulau 
tersebut adalah .... 


13. 


14. 


15. 


(1) Bonin 
(2) Okinawa 


(3) Ryukyu 
(4) Formosa 


Pada masa Demokrasi Terpimpin arah 
politik Indonesia lebih cenderung pada 
blok Nefos (New Emerging Forces). 


SEBAB 


Doktrin Politik Nefos berasal dari negara- 
negara sosialis dan negara-negara baru 
Asia dan Afrika. 


Dilihat dari segi budaya, Nusantara 
adalah suatu wilayah budaya (culture 
area) yang mempunyai batas-batas yang 
jelas. 


SEBAB 


Wilayah budaya adalah suatu wilayah 
yang selalu mengikuti atau sejalan 
dengan batas wilayah administrasi atau 
politik pemerintah. 


Perjanjian Bongaya yang ditandatangani 
S. Hasanuddin sangat merugikan 
Makasar, sehingga banyak tokoh-tokoh 
Makasar yang meninggalkan daerahnya. 


SEBAB 


Salah satu isinya adalah VOC mendapat 
hak monopoli dagang di Makasar. 


nu 


16. 


Hotel, perusahaan pelayan transportasi, 
dan rumah sakit termasuk jenis industri 


primer 
padat modal 
sekunder 
padat karya 


moO WO > 


tersier 


17. 


18. 


19. 


20. 


Indikator pravulkanik dapat diperhatikan 
dari fenomena berikut, kecuali .... 


A. sumber air mengering 


B. kenaikan suhu udara turun secara 
drastis 


C. sering terjadi gempa-gempa kecil 


D. pengungsian binatang liar ke 
perkampungan penduduk 

E. munculnya geiser 

Semua aktivitas manusia yang 

berorientasi pada pengolahan bahan 


mentah dan atau bahan baku menjadi 
barang jadi dan setengah jadi, 
diklasifikasikan sebagai .... 


A. manufaktur 
B. jasa 

C. industri 

D. perdagangan 
E. produktivitas 


Perpaduan unsur-unsur fisik dan non- 
fisik pada satu region tertentu secara 
komprehensif harus dibahas oleh satu 
cabang geografi yaitu .... 


A. geografi kawasan 
geografi pertanian 
geografi transportasi 
geografi budaya 


MU Oo W 


geografi perilaku 


Pola pemukiman desa tersebar tidak 
teratur akan banyak dijumpai di daerah 
dengan kondisi fisik .... 


A. dataran tinggi dengan lereng terjal 

B. topografi miring dekat gunung api 

C. kesuburan tanah tidak merata dan 
morfologi kasar 

D. dataran rendah dan subur 

E. dataran rendah di sepanjang aliran 
sungai 


SBMPTN 247 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


21. 


22. 


23. 


24. 


Lapisan tanah yang dapat menyimpan 
dan meloloskan air tanah adalah .... 


A. akuiter D. soil-water 


B. saturation E. aguitard 


C. aquifuge 


Banyaknya bencana tanah longsor dan 
banjir di beberapa tempat di Indonesia, 
salah satunya disebabkan oleh adanya 
penggundulan hutan. Pendekatan 
geografi yang digunakan untuk mengkaji 
masalah tersebut adalah dengan .... 


A. pendekatan keruangan 


B. pendekatan kewilayahan 

C. pendekatan kelingkungan 

D. pendekatan holistik 

E. pendekatan konstruksif 

Pergerakan lempeng tektonik yang 


sangat cepat dalam wilayah sempit 
disebut .... 

A. epirogenesis 

orogenesis 

eksogen 

endogen 


Py 0 


diatropisme 


Perhatikan gambar di bawah ini! 
| E 


D b» / 

80 

70 

ae 

7 pt A 
50 


— 


Berdasarkan gambar tersebut, yang 
termasuk Zona aurora terdapat pada .... 


A. A D. D 
B. B EE 
C. C 


SBMPTN 
248 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


Alat yang digunakan untuk mengukur 
curah hujan adalah .... 


A. isohget 

B. evaporimeter 
C. pluviometer 
D. barograf 

E. anemometer 


Pola aliran sungai yang banyak terdapat 
di daerah patahan adalah .... 


A. rectangular D. radial 

B. anular E. trelis 

C. dendritik 

Tsunami adalah bencana alam yang 
dapat memporak-porandakan wilayah 


pesisir akibat muka air laut naik sangat 


tinggi. Di Indonesia pernah terjadi di .... 
(1) Flores 
(2) Biak 

(3) Banyuwangi 
(4) Payakumbuh 


Kelompok padang rumput dapat terdiri 
atas .... 


(1) prairi (3) steppa 

(2) tundra (4) decideus 
Jenis industri air kemasan sebaiknya 
ditempatkan mendekati lokasi bahan 


mentah. 
SEBAB 


Industri makanan dan minuman sangat 
banyak memerlukan bahan mentah 


serta mudah susut dalam proses 
pengangkutan. 
Berdasarkan kandungan kadar 


garamnya, sebagian besar laut di negara 
kita dapat dimanfaatkan untuk industri 
garam. 


Tn 


31. 


32. 


SEBAB 


Kandungan kadar garam di air laut 
merupakan faktor utama dalam pendirian 
industri garam. 


Contoh teori “Penduduk bertambah 
mengikuti deret ukur, sedangkan produksi 
bertambah berdasarkan deret hitung.” 


Contoh hipotesa “Jika tanaman padi 
diberi pupuk yang cukup, maka hasil 
produksinya akan meningkat.” 


Dari kedua contoh teori dan hipotesa 
tersebut, dapat diketahui perbedan 
antara teori dengan hipotesa adalah .... 


A. teori sudah diuji kebenarannya, hipotesa 
belum tentu terbukti kebenarannya 

B. teori belum tentu terbukti kebenarannya, 
hipotesa sudah diuji kebenarannya 

C. hipotesa merupakan jawaban dari 
teori yang ada 

D. teori merupakan dari 


hipotesa yang ada 


jawaban 


E. hipotesa dapat dipertanggungjawab- 
kan kebenarannya daripada teori 


Contoh tingkah laku manusia sebagai 

makhluk sosial antara lain .... 

A. mampu menilai tindakannya sendiri 

B. lebih mengutamakan kepentingan 
pribadi 

C. subjek yang dapat melakukan 
sesuatu 

D. tidak dapat hidup tanpa orang lain 


E. menonjolkan diri dalam kelompok 


33. 


34. 


35. 


36. 


Salah satu faktor yang memengaruhi 
proses interaksi sosial dalam wujud diri 
sendiri seperti orang lain disebut .... 


A. komunikasi 
imitasi 


B. 

C. sugesti 
E. identifikasi 
D 


simpati 


Kekerabatan yang berdasarkan keturunan 
darah merupakan hubungan .... 


A. genealogis D. religius 
B. teritorial E. campuran 
C. sakral 


Perbedaan pandangan masyarakat desa 
dan kota terhadap sistem nilai adalah .... 


A. dikotanilai kebendaan lebih menonjol 
daripada di desa 

B. di kota hubungan ketetanggaan lebih 
erat daripada di desa 

C. di desa nilai kesusilaan lebih longgar 
daripada di kota 


D. di desa nilai kesehatan lebih 
diperhatikan daripada di kota 
E. di desa nilai norma kurang 


diperhatikan daripada di kota 


Salah satu faktor yang menyebabkan 
terbentuknya masyarakat Indonesia yang 
ber-Bhineka Tunggal Ika ialah adanya 
persamaan .... 


A. nenek moyang 
ras 

pandangan hidup 
kepentingan 


MU Oo W 


adat istiadat 


SBMPTN 24 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


37. Hal yang menjadi dasar perilaku individu 
dalam pergaulan hidup adalah .... 


A. 


MU Oo W 


kebiasaan-kebiasaan 
lingkungan alam dan geografis 
kelompok-kelompok masyarakat 
perkumpulan-perkumpulan 
norma-norma dan nilai 


38. Perilaku yang harus dimiliki individu 
dalam memelihara kesinambungan 
sebagai warga masyarakat adalah .... 


A. 


berpartisipasi aktif dalam 
pembangunan komuniti setempat 
hormat-menghormati dan tolong 
menolong sesama warga 

membantu warga masyarakat yang 
terkena musibah atau kecelakaan 
berperan sesuai dengan status yang 
dimilikinya secara sadar 

secara sadar turut aktif dalam 
kegiatan-kegiatan siskamling 


39. Salah satu unsur kebudayaan yang 
berkaitan dengan mata pencaharian 
adalah sistem .... 


A. 


40. Salah satu faktor yang dapat 


MU Oo W 


pemerintahan 
sosial 
perekonomian 
kekerabatan 
birokrasi 


menyebabkan proses integrasi sosial 
berjalan dengan baik dan normal adalah 


A. 


adanya norma-norma yang konsisten 
atau tidak berubah-ubah 

selalu diadakan pembaharuan 
norma-norma sosial 

adanya perubahan yang berjalan 
terus-menerus 


SBMPTN 
25 0 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


41. 


42. 


43. 


D. dicapainya kesesuaian unsur-unsur 
dalam kebudayaan 
E. adanya pemimpin yang berwibawa 


Pembangunan pabrik-pabrik di pedesaan 

akan menimbulkan dampak positif bagi 

masyarakat sekitarnya antara lain .... 

A. terjadinya pergeseran nilai dalam 
interaksi sosial 

B. terbukanya lapangan pekerjaan baru 

C. adat istiadat daerah semakin 
berkembang 

D. berkembangnya daerah-daerah 
terpencil 

E. timbulnya perubahan gaya hidup 


Dampak positif modernisasi bagi nilai- 
nilai kehidupan masyarakat adalah .... 


A. meningkatnya kesejahteraan 
masyarakat 

B. mendukung perubahan struktur 
pemerintah 

C. meningkatnya berbagai integrasi 
sosial 

D. semakin membaiknya hubungan 
antara tetangga 

E. kehidupan beragama semakin 
semarak 


Salah satu penyebab yang dapat 
menimbulkan terganggunya hubungan 
sosial adalah kesenjangan kehidupan 
artinya .... 


A. adanya ketidakadilan dalam 
menyelesaikan masalah-masalah 
hukum 


B. kurangnya komunikasi antaranggota 
masyarakat 

C. berprasangka buruk dengan 
masyarakat 


D. terjadi jurang pemisah antara si kaya 
dan si miskin 


E. selalu terjadi keresahan masyarakat 


44. Termasuk contoh ascribed status, di 
antaranya meliputi .... 


(1) kedudukan seorang warga kasta 
Brahmana 
kedudukan anak seorang Bangsawan 
kedudukan seorang putra mahkota 
kerajaan 
kedudukan seorang hakim dalam 


pengadilan 


45. Kedudukan anak seorang bangsawan 


termasuk achieved status. 
SEBAB 
Achieved status adalah kedudukan yang 


dicapai atas dasar prestasi dan potensi 
yang bukan karena kelahiran. 


nn 


46. Dalam Circular Flow Activity, kegiatan 
ekonomi yang dilakukan oleh rumah 
tangga produsen adalah .... 


A. menyediakan faktor produksi 
B. memperoleh balas jasa dari faktor 
produksi yang diserahkan 
C. sebagai pengguna barang dan jasa 
D. membayar balas jasa kepada 
konsumen atas faktor produksi yang 
disediakan 
E. menerima upah, sewa, bunga, dan 
modal 
47. Dalam elastisitas silang, 2 barang yang 
menghasilkan koefisien-koefisien berarti 
merupakan barang .... 


48. 


49. 


50. 


A. inferior 

B. superior 

C. normal 

D. subtitusi 

E. komplementer 


Analisa pekerjaan, menetapkan cara 


seleksi, dan penempatan merupakan 
proses dari .... 

A. planning 

B. commanding 

C. innovating 

D. organizing 

E. staffing 


Pihak luar perusahaan yang dibayar 
untuk memberikan pendapat terhadap 
kewajaran laporan keuangan perusahaan 
adalah .... 


A. Direktorat Jendral Pajak 
Komisaris 

Akuntan Manajemen 
Akuntan Publik 

Badan Pemeriksa Keuangan 


MU Oo W 


Dibeli peralatan seharga Rp1.250.000 
dengan cek nomor A.01. Dari transaksi 
tersebut jurnal yang dibuat adalah .... 


A. Peralatan Rp1.250.000 
Cek Rp1.250.000 
B. Peralatan Rp1.250.000 
Kas Rp1.250.000 
C. Kas Rp1.250.000 
Peralatan Rp1.250.000 
D. Cek Rp1.250.000 
Peralatan Rp1.250.000 
E. Peralatan Rp1.250.000 


SBMPTN ) 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


51. 


52. 


53. 


54. 


55. 


Perbedaan badan usaha dan perusahaan 
hanya terletak pada bentuknya saja. 


SEBAB 


Perusahaan adalah alat badan usaha 
untuk mencari untung. 


Barang giffen adalah barang mewah yang 
efek pendapatannya lebih besar daripada 
efek subtitusinya. 


SEBAB 


Barang giffen dapat diperoleh dengan 
pengorbanan yang sangat tinggi 


Manajemen keuangan mempunyai ruang 
lingkup dalam manajemen perkantoran. 


SEBAB 


Manajemen perkantoran merupakan 
segenap rangkaian aktivitas penataan 
terhadap hal ihwal pelaksanaan tata 
usaha. 


Tujuan manajemen kepegawaian adalah 


(1) menentukan keputusan investasi 
tentang penggunaan dana 

(2) penggunaan tenaga kerja secara 
efisien 

(3) menciptakan keseimbangan antara 
permintaan dan penawaran 

(4) mengusahakan perkembangan 
yang maksimal bagi masing-masing 
individu yang bekerja sama tersebut 


Dalam sebuah transaksi: 


31/12 perlengkapan yang habis dipakai 
Rp150.000 dan menjadi tanggungan bea 
kantor. 


Maka jurnal penyesuaian yang tepat 
adalah .... 


SBMPTN 
25 ) seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


56. 


57. 


58. 


(1) perlengkapan kredit Rp150.000 


(2) beban 
Rp150.000 


(3) beban kantor debet Rp150.000 
(4) perlengkapan debet Rp150.000 


perlengkapan debet 


Kebijakan yang dilakukan pemerintah 
yang mengharuskan ekspor kayu dan 
rotan dalam bentuk yang sudah jadi 
menimbulkan beberapa akibat positif 
antara lain .... 


berkembangnya industri rotan dan 
mebel 

bertambah besarnya kesempatan 
kerja pada sektor industri kayu 
berkembangnya industri-industri 
yang mendukung industri kayu 

(4) mencegah kerusakan ozon 


Berikut yang merupakan butir-butir 
kebijaksanaan ekonomi menurut teori 
J.M. Keynes adalah .... 


(1) perlunya campur tangan pemerintah 
di bidang ekonomi 

(2) perlunya permintaan agregat yang 
memadai 

(3) perlunya integrasi antara sektor riil 
dan sektor moneter 


(4) perlunya pemecahan masalah 


ekonomi secara makro 


Macam pajak berdasarkan sistemnya 
dibagi menjadi .... 

1 
2 
3 
4 


pajak subjektif 
pajak pusat 


(1) 
(2) 
(3) pajak daerah 
(4) 


pajak langsung 


59. Koperasi disebut sebagai soko guru 60. Dibeli suatu barang dengan rincian 


perekonomian Indonesia, karena sebagai berikut. 

koperasi .... Harga Faktur Rp10.000.000 

(1) mendidik sikap menolong diri sendiri Potongan Tunai Rp 500.000 
(self helping) Dibayar Kas Rp 9.500.000 


(2) mempunyai sifat kemasyarakatan Peristiwa tersebut dicatat secara 


akuntansi sebagai berikut .... 

(1) kredit dalam kas Rp9.500.000 

(2) debet dalam perkiraan pembelian 
Rp10.000.000 

(3) kredit dalam perkiraan potongan 
tunai Rp500.000 

(4) debet dalam perkiraan potongan 
tunai Rp500.000 


(3) mengutamakan kesejahteraan 
anggota secara demokrasi 


(4) menentang individualisme dan 
kapitalisme 


SBMPTN ) 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


PEMBAHASAN TES KEMAMPUAN 


TRYOUT 
PAKET 01 


nn 


Peradaban Yunani dan Romawi: 
mengembangkan pemerintahan 
Demokratis terlihat terbentuknya negara 
kota dan sistem hukum 


Peradaban Inca, Maya, dan Aztec: 
mengembangkan pemerintahan absolut 
yang biasa dikenal bahwa Raja atau 
pemimpin agama adalah dewa/tuhan. 


Jawaban: D 


Strategi ajaran Mahatma Gandhi pada 

rakyat India untuk menghadapi Inggris, 

yaitu: 

- Ahimsa = tanpa kekerasan, dilarang 
membunuh 

- Satyagraha = tidak mau bekerja 
sama dengan militer 

-  Hartal = mogok kerja 

- Swadesi = memakai barang-barang 
buatan dalam negeri 

Jawaban: D 


Serangan Jerman atas Polandia 
merupakan wujud dari politik perluasan 
daerahnya yang disebut dengan 


SBMPTN 
) 5 4 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Lebensraum. Lebensraum juga dapat 
diartikan memperluas ruang untuk hidup. 


Jawaban: A 


Daerah yang tidak terlalu mendapat 
pengaruh Hindu-Buddha memiliki 
kebudayaan Islam yang sangat kuat. 
Beberapa di antaranya: 


- Aceh, menjadi daerah dengan 
Kerajaan Islam terbesar di Sumatera 
dan hingga sekarang mendapat 
sebutan Serambi Mekah. 


- Sumatera Barat, diketahui tempat 
terjadinya Perang Paderi dari orang- 
orang Islam yang ingin menerapkan 
gerakan Wahabi. 

- Jawa Tengah, merupakan letak 
daerah Demak yang dulu adalah 
kerajaan Islam pertama di Jawa. 

Jawaban: B 


Cornelis de Houtman adalah pimpinan 
ekspedisi pertama bangsa Belanda 
ke Indonesia, tetapi gagal membawa 
rempah-rempah dari Indonesia. Namun, 
berjasa menemukan rute pelayaran 
lebih cepat dan lebih mudah dibanding 
bangsa Portugis dan Spanyol. Rute yang 
ditempuhnya adalah lewat selatan. 


Jawaban: A 


10. 


Zaken Kabinet adalah kabinet yang 
beranggotakan tenaga-tenaga ahli di 
dalamnya. 


Jawaban: C 


Sistem ekonomi Ali-Baba muncul atas ide 
Ishaq Cokrohadi Suryo. Diterapkan pada 
masa Kabinet Ali 1. 


Ali mewakili pengusaha pribumi, 
sedangkan Baba mewakili pengusaha 
keturunan (Cina). Tujuannya agar tercipta 
kerja sama antara pengusaha pribumi 
dan pengusaha nonpribumi (Cina). 


Jawaban: D 


Konsentrasi Stelsel adalah melakukan 
serangan hanya pada pusat-pusat 
kekuatan saja. 


Jawaban: E 


Hak Octroi VOC atau hak istimewa 
VOC adalah hak VOC untuk melakukan 
tindakan/mengeluarkan kebijakan tanpa 
meminta izin pada Pemerintah Belanda. 
Hak Octroi VOC meliputi: 


- membentuk tentara, 

- mengangkat pegawai, 

- mencetak uang, dan 

- menduduki daerah-daerah asing. 
Jawaban: E 


Keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, 
karena Konstituante gagal menjalankan 
tugas, yaitu menyusun UUD. Maka, 
isi dekrit berkaitan dengan gagalnya 
Konstituante, kembali digunakannya UUD 
1945 sebagai UUD NKRI, tidak berlakunya 
UUDS 1950, dan segera dilakukan 
pembentukan MRPS dan DPAS. 


Jawaban: E 


11. 


12. 


13. 


Usaha yang dilakukan oleh De Klerk 


dalam rangka penghapusan Politik 
Apartheid sebagai berikut. 
- Dilaksanakan Pemilu  Muttirasial 


pada tahun 1994, pemilu yang boleh 
diikuti oleh semua ras/suku bangsa. 
- Dihapuskannya Group Area Act, 
yaitu Undang-undang yang mengatur 
pemisahan tempat tinggal orang- 
orang kulit putih dan kulit hitam. 


- Dihapuskannya Land Act, yaitu 
undang-undang yang melarang 
orang kulit hitam mewakili tanah di 
luar wilayah tempat tinggal yang 
telah ditentukan. 

- Dihapuskannya Rawlatt Act, yaitu 
undang-undang yang mengancam 
bangsa India bila berani melakukan 
keonaran politik 

Jawaban: A 


Pulau Okinawa dan Formosa tetap 
dikuasai oleh Amerika Serikat sebagai 
pemenang Perang Dunia II. Kedua pulau 
tersebut memiliki posisi yang sangat 
strategis sehingga tetap dipertahankan 
sebagai pangkalan militer AS. 


Jawaban: C 


Pada masa Demokrasi  Terpimpin, 
Soekarno membagi peta politik sebagai 
wujud kekuatan dunia menjadi dua, yaitu 
Nefos dan Oldefos. Kelompok Nefos 
adalah negara-negara sosialis dan negara 
yang  antikolonialis/Barat. Indonesia 
termasuk salah satu anggota Nefos. 
Oldefos adalah negara-negara kapitalis. 
(Pernyataan benar, Alasan benar). 


Jawaban: B 


SBMPTN ) 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


14. 


15. 


17. 


Nusantara adalah wilayah budaya, 
budaya yang termasuk di wilayahnya 
mengikuti aturan administrasi/politik 
pemerintah. Artinya Nusantara sebagai 
wilayah budaya memiliki batas-batas 
yang jelas. (Pernyataan benar, Alasan 
benar) 


Jawaban: B 


Isi Perjanjian Bongaya sebagai berikut. 


- Makassar mengakui kekuasaan VOC 


- VOC memperoleh monopoli dagang 
di Makassar 


- Makassar harus melepaskan Bugis 
dan Bone 


- Aru Palaka menjadi Raja Bone 


- Makasar harus membayar 
perang VOC. 


biaya 


Dari isinya, perundingan tersebut sangat 
merugikan Makassar, akibatnya banyak 
tokoh-tokoh Makassar meninggalkan 
daerahnya. (Pernyataan benar, Alasan 
benar) 


Jawaban: A 


nu 


16. 


Hotel adalah bentuk usaha dibidang jasa 
penginapan, disamping itu perusahaan 
transportasi dan rumah sakit juga 
termasuk usaha dalam bentuk jasa. 
Berdasarkan kategorinya, industri yang 
bergerak dibidang jasa termasuk industri 
tersier. 


Jawaban: E 


Indikator pra dan pascavulkanik: 


-  Pravulkanik: Sumber air mengering, 
kenaikan suhu udara secara drastis, 
terjadi gempa-gempa_ kecil yang 


SBMPTN 
25 6 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


18. 


19. 


20. 


21. 


intensitasnya meningkat, binatang 
liar turun ke pemukiman penduduk. 

-  Pascavulkanik: Muncul geiser, 
sumber air panas, terdapat bahan 
galian (fumarol, mofet, solfatar). 

Jawaban: E 


Aktivitas manusia yang berorientasi pada 
pengolahan bahan mentah atau bahan 
baku menjadi barang jadi dan setengah 
jadi diklasifikasikan sebagai industri. 
Industri terbagi menjadi bermacam- 
macam jenis. Industri dekat kaitannya 
dengan manufaktur, namun keduanya 
berbeda. Manufaktur adalah kata serapan 
dalam bahasa Indonesia untuk menyebut 
industri skala besar di pabrik-pabrik. 


Jawaban: C 


Geografi kawasan adalah cabang ilmu 
geografi yang mempelajari suatu region 
(daerah/wilayah/kawasan) secara 
komprehensif. Seluruh ciri khas fisik 
dan nonfisik dari suatu daerah dikaji dan 
diamati dalam cabang ilmu ini. Geografi 
kawasan dikenal dengan istilah regional 
geographic. 


Jawaban: A 


Pola pemukiman desa yang tersebar 
tidak teratur biasa terdapat pada daerah 
dengan kondisi lahan relatif sama, 
seperti pada daerah dataran rendah yang 
subuh. Daerah ini membuat penduduk 
lebih bebas mendirikan permukiman 
dikawasannya. 


Jawaban: D 


Lapisan tanah yang dapat menyimpan 
dan meloloskan air tanah disebut akuifer. 
Akuifer ini terdiri atas akuifer bebas, 
akuifer terkekang, dan akuifer tumpang. 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


Aquifer ada dalam berbagai kedalaman 
Melalui akuifer inilah air tanah dapat 
diambil. 


Jawaban: A 


Bencana alam yang terjadi karena 
penggundulan hutan berarti disebabkan 
oleh faktor kerusakan lingkungan. Jadi, 
pendekatan geografi untuk mengkaji 
masalah tersebut adalah dengan 
pendekatan ke lingkungan. 


Jawaban: C 


Pergerakan lempeng tektonik sehingga 
terjadi pengangkatan jalur-jalur kerak 
bumi yang relatif cepat dalam wilayah 
sempit disebut gerakan orogenesis. 
Gerakan tektonik  orogenesis ini 
merupakan proses pembentukan 
pegunungan. 


Jawaban: B 


Aurora termasuk gejala meteorik. Gejala 
meteorik disebut terjadi pada zona 
lapisan troposfer. 


Jawaban: A 


Alat yang digunakan untuk mengukur 
curah hujan adalah Pluviometer. 


Evaporimeter: 
penguapan air. 
Anemometer: alat untuk mengukur 
kecepatan dan tekanan angin. 


alat untuk mengukur 


Jawaban: C 


Rektangular adalah pola aliran yang 
membentuk sudut 90* yang biasa terdapat 
pada daerah patahan atau pada batuan 
yang tingkat kekerasannya berbeda. 


Jawaban: A 


21. 


28. 


29. 


30. 


Tsunami terjadi didaerah yang berdekatan 
dengan laut. Adapun kota Payakumbuh 
terletak di pedalaman, jadi resiko terkena 
tsunami sangat kecil. Faktanya daerah 
di Indonesia yang pernah mengalami 
bencana Isunami adalah Flores (1992), 
Biak (1996), Banyuwangi (1994). 


Jawaban: A 


Prairi adalah padang rumput di daerah 
iklim sedang rumput tinggi. Stepa adalah 
daerah di iklim tropis yang terdiri dari 
padang rumput pendek. Tundra terletak 
di dekat kutub sehingga merupakan 
daerah yang susah untuk mengalami 
pertumbuhan pohon akibat suhu yang 
terlalu rendah, tundra terdiri dari padang 
rumput, lumut, dan vegetasi perintis. 
Jadi, kelompok padang rumput terdiri 
atas Prairi, Tundra, dan Steppa. 


Jawaban: A 
Industri air kemasan sebaiknya 
ditempatkan mendekati lokasi bahan 


mentah. (Pernyataan salah) 


Industri makanan dan minuman termasuk 
aneka industri, sebaiknya ditempatkan 
mendekati pasar. (Alasan Salah) 


Jawaban: E 


Sebagian laut Indonesia mengandung 
kadar garam yang dapat dimanfaatkan 
untuk industri garam (NaCl 94%). 
(Pernyataan benar) 


Industri garam antara lain ditentukan 
oleh kadar garam dan morfologi pantai. 
Jadi, kandungan kadar garam di air laut 
merupakan faktor utama dalam pendirian 
industri garam. (Alasan benar) 


Jawaban: B 


SBMPTN ) / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


nn 


31. 


Teori adalah fakta yang pasti dan telah 
teruji adalah kebenarannya, sedangkan 
hipotesa adalah dugaan sementara yang 
belum atau akan diuji kebenarannya 
terlihat dari kata jika dalam pernyataaan 
soal. Jadi, hipotesa belum tentu benar. 


Jawaban: A 


Sebagai makhluk sosial manusia 
mempunyai naluri untuk hidup bersama- 
sama dengan manusia lainnya atau 
manusia tidak dapat hidup tanpa orang 
lain. 


Jawaban: D 


Imitasi adalah meniru atau mewujudkan 
diri sendiri menjadi seperti orang lain. 
Misalnya, cara berpakaian, gaya rambut, 
dan perilaku seperti orang lain. 


Jawaban: B 


Etimologi: genea - keturunan: logos - 
ilmu. Genealogis adalah keturunan atau 
kekerabatan berdasarkan hubungan 
darah. 


Jawaban: A 


Kota sudah modern, kompleks, majemuk, 
dan lebih banyak fokus pada sistem nilai 
ekonomi. Jadi, sistem nilai di desa lebih 
bersifat gotong royong/kebersamaan, 
sedangkan sistem nilai di kota lebih 
bersifat kebendaan atau ekonomis. 


Jawaban: A 


Integrasi sosial adalah penyesuaian 
di antara unsur sosial yang berbeda di 
masyarakat. Masyarakat Indonesia yang 


SBMPTN 
25 8 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


37. 


38. 


39. 


40. 


ber-Bhineka Tunggal Ika disatukan oleh 
Pancasila sebagai pandangan hidup. 


Jawaban: C 


Manusia sebagai makhluk sosial ingin 
hidup bermasyarakat. Dalam kehidupan 
bermasyarakat diperlukan adanya nilai 
dan norma sebagai dasar perilaku 
individu. 


Jawaban: E 


Untuk menjaga kesinambungan sebagai 
warga masyarakat perilaku yang harus 
dikembangkan adalah melaksanakan 
peranan sesuai dengan status yang 
dimiliki. Jadi, tidak ada berat sebelah 
di antara masyarakat yang dapat 
menimbulkan perselisihan atapun 
perpecahan dan peperangan. 


Jawaban: D 


Mata pencaharian adalah jenis pekerjaan 
atau apa yang dikerjakan seseorang 
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 
Cara, nilai, dan sumber pekerjaan 
tersebut berbeda-beda sehingga dapat 
dikategorikan sebagai unsur kebudayaan 
yang berhubungan erat dengan 
perekonomian. 


Jawaban: C 


Faktor-faktor yang menyebabkan proses 
integrasi sosial berjalan dengan baik 
adalah: 


- norma yang konsisten, 
- adanya penyesuaian di antara unsur 
sosial yang berbeda, dan 
- adanya keserasian dalam kehidupan 
masyarakat. 
Jawaban: A 


41. 


42. 


43. 


44. 


45. 


Beberapa manfaat pembangunan 
pabrik di daerah pedesaan bagi warga 
sekitarnya adalah: 


- memperkaya unsur budaya; 

- meningkatkan iptek: 

- meningkatkan industri; 

- meningkatkan ekonomi: 

- terbukanya lapangan pekerjaan baru. 
Jawaban: B 


Modernisasi akan menuju pada 
meningkatnya nilai pekerjaan dan sumber 
pendapatan. Oleh karena itu, dampak 
positif modernisasi bagi kehidupan 
masyarakat adalah meningkatkan 
perekonomian. 


Jawaban: A 


Kesenjangan sosial menyebabkan 
terganggunya hubungan sosial karena 
adanya jurang pemisah yang terlalu 
dalam antara orang kaya dan orang 
miskin. 


Jawaban: D 


Cara memperoleh status sebagai berikut. 


- Ascribed status: status yang di 
peroleh secara otomatis (hasta, gelar 
kebangsawanan). 

- Achieved status: status yang diperoleh 
dengan perjuangan (dokter, hakim). 

- Assigned status: status yang diberikan 
karena prestasi (gelar pahlawan, 
siswa teladan). 

Jawaban: A 


Seorang bangsawan termasuk ascribed 
status atau sudah ia dapatkan sejak ia 
lahir. (Pernyataan salah) 


Achieved status dicapai atas prestasi dan 
potensi sehingga memiliki proses untuk 
pencapaiannya (Alasan benar) 


Jawaban: D 


sesar 


46. Dalam kegiatan ekonomi masyarakat, 


produsen dianggap sebagai rumah 
tangga produksi dan konsumen dianggap 
sebagai rumah tangga konsumsi. Rumah 
tangga produksi dalam menghasilkan 
barang selalu menggunakan faktor-faktor 
produksi yang dimiliki oleh rumah tangga 
konsumsi, dan rumah tangga konsumsi 
akan memperoleh kompensasi atau 
imbalan atas penggunaan faktor produksi 
tersebut. 


Aktivitas ekonomi sebagaimana 
dikemukakan oleh Francois Quesney 
(1694-1774) dalam bukunya yang 
berjudul “Tableua Economique” yang 
disebut sebagai “The Circular Flow of 
Economic Activity” atau arus lingkaran 
kegiatan ekonomi meliputi arus barang 
dan arus uang. 


Dalam circular flow activity, kegiatan 


ekonomi yang dilakukan oleh rumah 
tangga produksi adalah: 
- Mengolah faktor produksi yang 


dimiliki oleh rumah tangga konsumsi 

- Menghasilkan barang dan atau jasa 
dari faktor produksi yang dimiliki oleh 
rumah tangga konsumsi 

- Menjual barang dan atau jasa yang 
dihasilkan kepada rumah tangga 
konsumsi, sehingga rumah tangga 
produksi memperoleh penghasilan 
atas penjualan barang dan atau jasa 
tersebut. Dan hasil penjualan barang 


SBMPTN ) 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


A7. 


48. 


49. 


tersebut diberikan atau dibayarkan 
kepada para pemilik faktor produksi 
atau rumah tangga konsumsi yang 
berupa sewa, upah dan gaji, bunga, 
laba. 

Jawaban: D 


Elastisitas silang adalah perbandingan 
presentase perubahan jumlah barang 
yang diminta dengan presentase 
perubahan harga barang. 


Jika koefisien elastisitas bernilai negatif 
berarti kedua barang tesebut bersifat 
saling melengkapi (komplementer). 


Jawaban: E 


Pengorganisasian atau Organizing adalah 
keseluruhan aktivitas manajemen dalam 
mengalokasikan keseluruhan sumber 
daya sesuai dengan rencana yang telah 
dibuat. Dalam pengorganisasian suatu 
rencana akan dibentuk pembagian 
kerja tertentu dalam sebuah struktur 
organisasi. Struktur organisasi ini 
berisi tentang kejelasan bagaimana 
rencana organisasi akan dilaksanakan, 
dikoordinasikan, dan dikomunikasikan. 
Adapun proses dari organizing yaitu 
menganalisa pekerjaan, menetapkan 
cara seleksi, dan penempatan. 


Jawaban: D 


Akuntan publik adalah akuntan yang 
bekerja memberikan layanan kepada 
masyarakat yang memerlukan jasa 
akuntan. Tugas akuntan publik antara 
lain sebagai berikut: 


- Pemeriksaan laporan keuangan 
- Penyusunan sistem akuntansi 
- Penyusunan laporan keuangan untuk 
kepentingan perpajakan 
Jawaban: D 


SBMPTN 
) 60 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


50. 


51. 


52. 


Jurnal untuk pembelian peralatan 
seharga Rp1.250.000 dengan cek nomor 
A.01 adalah sebagai berikut: 


Peralatan (D) Rp1.250.000 
Cek (K) Rp1.250.000 
Jawaban: A 


Badan usaha adalah kesatuan yuridis 
formal yang bertujuan untuk mendapatkan 
keuntungan. 


teknis 
untuk 


Perusahaan adalah kesatuan 
produksi yang bertujuan 
menghasilkan barang dan jasa. 


Agar perusahaan dapat menghasilkan 
keuntungan, diperlukan suatu wadah 
yang terorganisasi dalam suatu badan 
usaha. Sebagai wadah perusahaan, 
badan usaha setidaknya terdiri atas 
orang-orang, peralatan, dan adanya 
tujuan untuk mencari keuntungan. Di 
perusahaan diselenggarakan proses 
produksi untuk menghasilkan barang/ 
jasa. Badan usaha menyelenggarakan 
seluruh rangkaian kegiatan organisasi 
termasuk kegiatan perusahaan dengan 
tujuan mendapatkan keuntungan. Jadi 
perusahaan hanya merupakan alat bagi 
badan usaha untuk menghasilkan produk 
dalam rangka mencapai keuntungan. 
(Pernyataan salah, Alasan benar) 


Jawaban: D 


Pernyataan salah karena barang giffen 
adalah barang yang bermutu rendah yang 
memiliki besar daripada efek subtitusinya 


Alasan salah karena barang giffen 
merupakan barang yang bermutu rendah, 
tidak diperlukan pengorbanan yang 
sangat tinggi untuk memperolehnya. 


Jawaban: E 


53. 


54. 


55. 


56. 


Pernyataan salah karena manajemen 
keuangan merupakan aktivitas fungsi 
manajemen untuk menyediakan 
segala kebutuhan financial operasional 
perusahaan. 


Alasan benar karena manajemen 
perkantoran berkaitan dengan 
administrasi dan pelaksanaan tata usaha 


Jawaban: D 


Tujuan manajemen 
personalia adalah: 


kepegawaian/ 


- Penggunaan tenaga kerja secara 
efisien. 

-  Mengusahakan perkembangan yang 
maksimal bagi masing-masing individu 
yang bekerja sama. 

Pernyataan yang benar adalah (2) dan (4). 


Jawaban: C 


Pada 31/12 perlengkapan yang habis 
dipakai Rp150.000 dan menjadi 
tanggungan bea kantor. Sehingga jurnal 
penyesuaiannya adalah sebagai berikut: 
Rp150.000 
Rp150.000 


Beban perlengkapan (D) 
Perlengkapan Kantor (K) 


Pernyataan yang benar adalah (2) dan (4) 


Jawaban: C 
Kebijakan pemerintah yang 
mengharuskan ekspor kayu dan 


rotan dalam bentuk yang sudah jadi 

menimbulkan beberapa akibat positif, 

yaitu: 

- Berkembangnya industri rotan dan 
mebel 

- Kesempatan kerja pada sektor 
industri kayu bertambah besar 

- Berkembangnya industri 
mendukung industri kayu 


yang 


57. 


58. 


59. 


Pernyataan yang benar adalah (1), (2), 
dan (3) 


Jawaban: A 


Butir-butir kebijaksanaan ekonomi 
menurut teori J.M. Keynes adalah: 


- Perlunya campur tangan pemerintah 
di bidang ekonomi 

- Perlunya permintaan agregat yang 
memadai 

- Perlunya integrasi sektor riil dan 
moneter 

- Perlunya pemecahan masalah 

ekonomi secara makro 


Semua pernyataan benar. 


Jawaban: E 


Jenis pajak berdasarkan sistem 
pemungutannya ada dua yaitu pajak 
langsung dan pajak tidak langsung. 


Pernyataan yang benar adalah (4). 
Jawaban: D 


Koperasi dijadikan sebagai soko guru 
perekonomian karena: 


- Koperasi mendidik sikap se/f-helping 
(membantu diri sendiri). 

- Koperasi mempunyai sifat 
kemasyarakatan, di mana 
kepentingan masyarakat harus lebih 
diutamakan daripada kepentingan 
diri atau golongan. 


- Koperasi digali dan dikembangkan 
dari budaya asli bangsa Indonesia. 


- Koperasi menentang segala paham 
yang berbau individualisme dan 
kapitalisme. 


Semua pernyataan benar. 


Jawaban: E 


SBMPTN ) 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


60. Rincian pembelian suatu barang adalah sebagai berikut: 


Harga Faktur Rp10.000.000 
Potongan Tunai Rp 500.000 
Dibayar Kas Rp 9.500.000 


Secara akuntansi peristiwa tersebut dicatat dalam jurnal sebagai berikut: 


Pembelian (D) Rp10.000.000 
Kas (K) Rp 9.500.000 
Potongan Tunai (K) Rp 500.000 


Pernyataan yang benar adalah (1), (2), dan (3). 
Jawaban: A 


SBMPTN 
) 62 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


PAKET 2 


SELEKSI 
BERSAMA MASUK 
PERGURUAN 
TINGGI NEGERI 
KELOMPOK SOSHUM 


TES KEMAMPUAN DAN POTENSI AKADEMIK 
TES KEMAMPUAN DASAR SOSHUM 


PETUNJUK KHUSUS 
PENYELESAIAN SOAL-SOAL 


Petunjuk A Pilihlah satu jawaban yang paling tepat. 


Petunjuk B Soal terdiri dari tiga bagian, yaitu pernyataan, kata sebab, dan 


Petunjuk C 


alasan yang disusun berurutan. 


Pilihlah: 


A. 


Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya 
menunjukkan hubungan sebab akibat. 


B. Jika pernyataan benar dan alasan benar, tetapi keduanya 
tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. 

C. Jika pernyataan benar dan alasan salah. 

D. Jika pernyataan salah dan alasan benar. 

E. Jika pernyataan dan alasan keduanya salah. 

Pilihlah: 

A. Jika (1), (2), dan (3) yang benar. 

B. Jika (1) dan (3) yang benar. 

C. Jika (2) dan (4) yang benar. 

D. Jika hanya (4) yang benar. 

E. Jika semuanya benar. 


TRYOUT 
PAKET 02 


BIDANG ILMU : MATEMATIKA DASAR, BAHASA Keterangan: 
INDONESIA, BAHASA INGGRIS, TPA TPA nomor 1 sampai dengan nomor 45 
TRYOUT : PAKET 02 MATEMATIKA DASAR nomor 45 sampai dengan nomor 60 


WAKTU : 105 MENIT BAHASA INDONESIA nomor 61 sampai dengan nomor 75 
JUMLAH SOAL : 90 BAHASA INGGRIS nomor 76 sampai dengan nomor 90 


1 5. Walakin=.... 
| A Tetap D. Kacau 
B. Kumat E. Maka 
| C. Andai 
1. Pedar-.... | 
A. Pisah D. Tajam ' 6. Membuka ><... 
B. aa E. Temu : A. Menceritakan 
C. Getir B. Menciut 
NN MIA : C. Melukiskan 
D. Mengatakan 
A. Gadai D. Simpan E. Menutup 
B. Hutang E. Kredit | 
C. Pinjam i 7. Pangkal ><.... 
3. Ingsut=.... 3 —_ sais 
! B. Awal E. Akhir 
A. Bergeser C. Permulaan 
B. Keluar ! 
C. Jatuh | 8. Preman><.... 
A E ARAN | A. Dinas D. Partikelir 
E. Lompat | B. Sendiri E. Hansip 
' C. Pengawal 
4. Cabar-.... 
A. Kokoh D. Teguli ' 9 Bongsor >< .... 
P Petal = togun | A. Besar D. Kerdil 
Sada t B. Tipis E. Tinggi 
C. Pendek 


SBMPTN ) 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


Jarang ><.... 
A. Tidak pernah D. Sesekali 
B. Kadang-kadang E. Sering 


C. Selalu 


SAKIT berhubungan dengan DOKTER 
sebagaimana ... berhubungan dengan .... 


A. Rusak — Montir 


B. Album — Musik 

C. Patah — Tumbuh 

D. Lantai — Licin 

E. Album — Foto 

PEMBALAP berhubungan dengan 
SIRKUIT sebagaimana ... berhubungan 
dengan .... 

A. Harimau — Hutan 

B. Atlet — Olahraga 

C. Joki — Kuda 

D. Sapi — Sawah 

E. Petinju — Ring 

KONSTITUSI berhubungan dengan 
PREAMBUL sebagaimana 
berhubungan dengan .... 

A. Buku — Kata pengantar 

B. Drama — Sinetron 

C. Opera — Intermezo 

D. Legislatif — Pendahuluan 

E. Drama — Epilog 

BUTA berhubungan dengan 
sebagaimana ... berhubungan dengan 
MAKANAN. 


A. Kacamata — Bantuan 
Mata — Perut 
Penglihatan — Kelaparan 
Vitamin A — Sakit 

Dokter — Lemah 


moO © W 


SBMPTN 
) 66 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


PENGLIHATAN berhubungan dengan ... 
sebagaimana ... berhubungan dengan 
TERLALU KURUS. 


A. Rabun — Makanan 
Remang-remang — Paceklik 


B. 

C. Lensa — Badan 

D. Buta — Kelaparan 
E 


Mata — Peragawati 


0 10 10 18 18 24 24... 
A. 27 D. 30 
B. 28 E. 32 
C. 29 
40 35 30 ...10 5 0 
A. 25 D. 15 
B. 20 E. 10 
C. 18 
1 18 40 84 172... 
A. 181 D. 224 
B. 184 E. 348 
C. 216 
1246/7 10... 
A. 14 D. 11 
B. 13 E. 9 
C. 12 
9 6 12 9 18 15... 
A. 70 D. 40 
B. 65 E. 30 
C. 52 
7,50: 55+ 16% a. 

10 
A. 110,46 D. 110,106 
B. 110,76 E. 110,126 
C. 110,86 


27. Jika x = 1.234 x 1.232 — 1.233? + 1 dan y 


22 Jika af =256 dan b° = 243 maka..... 
= 3002 — 301 x 299, maka .... 


b- 1 
A a- “412 A. x5y 
b 1 B. x<y 
B. axp- — 
12 C. x=y 
D. 2x< 
C a:b=— / 
12 E. hubungan x dan y tidak dapat 
ditentukan 
D. 3a=4b 
1 28. Dari 30 pelamar kerja, 14 orang memiliki 
E. (a-b)xb- — | kerja minimal 4 tah 
12 pengalaman kerja minima ahun, 


18 orang memiliki gelar sarjana, dan 
3 orang tidak bergelar sarjana dengan 
pengalaman kerja kurang dari 4 tahun. 


23 Jika —102x + 17y = 136, nilai 66x — 11y = 


A. —88 D. 48 Berapakah jumlah pelamar kerja yang 
B. —48 E 88 bergelar sarjana dengan pengalaman 
C. 24 kerja minimal 4 tahun? 
A. 13 
24. a + b = 30. Hasil kali maksimum a dan b B. 9 
adalah .... C. 7 
A. 125 D. 275 D. 5 
B. 175 E. 325 E. 3 
C. 225 


29. Seorang buruh pabrik bekerja mulai pukul 
08.00 dan berhenti pada pukul 19.30 
dengan beristirahat siang selama % 


25. Satu adalah berapa persen dari 125? 


A. 0,75% D. 80% | | | | | 

B. 0.80% E 75% jam. Batas jam kerja efektif dalam sehari 
. , o . A (0) | | 

C. 75% adalah delapan jam dan selebihnya 
. o 


dianggap lembur. Berapa jam kelebihan 


waktu kerja buruh tersebut? 
26. Di toko Pena 5 buah pulpen dan 3 buah 


lem berharga Rp34.200, sedangkan jika A. 6 D. 3 
membeli 3 buah lem dan 2 buah pulpen B. 9 E. 2 
C. 4 


yang sama, harganya adalah Rp21.600. 
Jika x adalah harga 1 buah pulpen dan y 
harga 1 buah lem, maka .... 30. Enam mesin oven bekerja bersama dan 


dapat menyelesaikan satu pekerjaan 


A. X>y | . 
B xe dalam waktu 12 jam. Berapa jam yang 

| B y dibutuhkan untuk menyelesaikan 
C. x=y pekerjaan jika ada 8 mesin oven? 
D. 2x<y A 10i D 7i 
E. hubungan x dan y tidak dapat RAN jam | Jam 

. B. 9jam E. 6jam 
ditentukan 
C. 8jam 


SBMPTN ) / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Pilihlah gambar (A), (B), (C), (D), atau (E) 
yang menggambarkan hubungan di antara 
objek-objek yang tersedia! 


Pilihlah gambar (A), (B), (C), (D), atau (E) 
untuk melanjutkan pola gambar yang tersedia! 


. KE EN tse ts. 


Gambar selanjutnya adalah .... 


31. Kapur : Penghapus : Papan Tulis 


28 
(B) (C) (D) (E) 


(A) 


(A) (By) (©) (D) (E) 


EREE 


Gambar selanjutnya adalah .... 


z laa aila 
(B) (C) (D) (E) 


(A) 


32. Pulas : Arang : Kertas Gambar 


28 
(B) (C) (D) 


(A) (E) 


33. Mobil : Bensin : Jalan 


O O 
DO D 
(B) (C) (D) (E) 


(A) 


34. Guru : Murid : Sekolah 


O O 
oe ® 
(B) (C) (D) (E) 


(A) 


(A) (B (C) (D) (E) 


35. Nahkoda : Pilot : Supir 


O O 
oe ® 
(B) (C) (D) (E) 


(A) 


«HUTT 


Gambar selanjutnya adalah .... 


WLM 


(A 


SBMPTN 
) 68 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


40. 


vilje 


Gambar selanjutnya adalah .... 


Heee 
(A) (B) (©) (D) 


(E) 


Pilihlah gambar (A), (B), (C), (D), atau (E) 
yang sesuai dengan gambar jaring-jaring 
yang tersedia! 


41. 


42. 


43. 


LP 


< A 
(A) (D) (E) 


(B) (C) 


DAR AK 


(A) B (©) (D) (E) 


TUWAS 


__TESPOTENSIAVABEMIC 


DD) AO 


(A) (B) (©) (D) (E) 


(A) (B) (C) (D) (E) 


46. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan: 


Vx? -3x-4<v4x+8 adalah .... 


47. 


moo WO > 


-1<x<6 
-2<x<-1atau4<x<6 
-2<X<6 
-2<X<4atau4>6 

-8 < X < -2 atau -1 <x < 4 


Jika grafik y = f(x) digeser 2 satuan ke 
kanan dan 3 satuan ke bawah, akan 
diperoleh grafik .... 


A. 


B 
C. 
D 
E 


SBMPTN ) 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


sistem 


48. Jika f(3x —1)= 4x = x #16 (2)=.... 
xX — 
1 1 
A. -5 D. 5 
B. 3 E 2 
2 2 
c. -2 
2 
49. Jika (a, b, c) adalah solusi 
persamaan linear: 
x-2y+z=1 
2x+y-z=-2 ,makab—.... 
—-X+3y+2z=15 
A. -2 D. 1 
B. -1 E.2 
C. 0 
50. lim sinxtan(2x— 7) _ 
x on 2m — 4x 
2 
A -1 D. 1 
2 
B. 1 E. 
2 
c 18 
3 


51. Persamaan kuadrat x? - ax tat 1-0 


mempunyai akar-akar x, dan x,. Jika x, — 


x, = 1, makaa=.... 


A. —5 atau 1 
B. 5 atau —1 
C. 5 atau 1 

D. — atau —1 
E 


1 atau 1 
5 


52. Akar-akar persamaan kuadrat 2x? — 3x + 
7 = 0 adalah a dan P. Persamaan kuadrat 


yang akar-akarnya a? dan P? adalah .... 


A. 4x?+ 19x —4950 
B. 4x*- 19x 44950 


SBMPTN 
) /0 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


C. 4x?-9x+49=0 
D. 4x*+9x+49=0 
E. 4x24119x 44950 


53. Jika f(x) = 2%, maka168 = .... 
A. f 


moo W 


54 lim V4x?+ 6x -1-2x +3 =.... 


A. 4,5 D. 1,5 
B. 3,5 E. 0 
C. 2,5 


55. Garis singgung pada kurva x? - y + 2x - 3-0 


yang tegak lurus dengan garis x- 2y + 3 


= 0 adalah .... 
A. 2y-x-7=0 
B. y-2-7=0 
C. y+2x-7=0 
D. y+2x+/=0 
E. y-2x47-0 


56. Jika 
- d , 4 51 (2 -1 
-b 3] 1-3 b | 14 3 


maka atbt+ctde.... 


A. 11 D. 
B. 10 E. 
C. 9 


a+1 


57. Untuk (x, y) yang memenuhi sistem 


pertidaksamaan: 


2x + Sy < 10, 4x + 3y < 12,x 2 0,y 20, 
nilai z = 2x + y + 2 terletak di antara nilai 


A -4<z<4 D. -4<z<-2 
B. 0<z<4 E. -2<Zz<2 
C. -2<z<0 


58. Dari 1, 2, 3, ..., / dibuat bilangan ganjil 
yang terdiri atas 4 angka dan tidak boleh 


berulang. Banyak kemungkinannya 
adalah .... 

A. 784 D. 480 

B. 712 E. 400 

C. 576 


59. Jika sebuah dadu dilempar 2 kali dan mata 
dadu yang muncul dijumlahkan, maka 
peluang jumlah mata dadu yang muncul 


kurang dari 10 atau prima adalah .... 


13 
2 13 

A 2 D. = 

B. 8 E 30 
9 36 

c S 

“36 


60. Produk A dibeli seharga Rp2.000 per unit, 
dijual dengan laba Rp800. Produk B dibeli 
seharga Rp4.000 per unit, dijual dengan 
laba Rp600. Jika ia mempunyai modal 
Rp1.600.000 dan gudangnya mampu 
menampung paling banyak 500 unit, 


maka keuntungan terbesar diperoleh bila 


ia membeli .... 

A. 300 unit produk Adan 200 unit produk 
B 

B. 200 unit produk Adan 300 unit produk 
B 

C. 300 unit produk Adan 300 unit produk 
B 


D. 500 unit produk A saja 
E. 400 unit produk B saja 


BAHASA INDONESIA 


Teks berikut digunakan untuk menjawab soal 
nomor 61-64. 


Penyebab utama kurang manisnya 
jambu air adalah kelebihan air tanah pada 
saat masak, misalnya karena hujan yang 
abnormal atau penyiraman berlebihan. 
Keadaan itu membuat buah terlalu banyak 
menyerap air. Dengan demikian, kadar gula 
dalam buah seolah-olah diencerkan dan 
menjadi kurang manis. Oleh karena itu, satu 
sampai dua minggu menjelang panen pohon 
jambu air diusahakan tidak mendapat air yang 
berlebihan sehingga buahnya tetap manis. 


Kalau cahaya matahari kurang, buah 
menjadi tidak berisi. Pertumbuhan buah 
menjadi tidak normal, kecil, dan kurang 
manis. Idealnya, pohon yang sedang berbuah 
mendapatkan cahaya sekurang-kurangnya 
delapan jam sehari, terutama sejak pagi hari. 
Apabila hari mendung sebelum tengah hari, 
fotosintesis tidak berjalan dengan sempurna 
dan pembesaran buah pun menjadi 
terganggu. Hal yang sama terjadi kalau 
buah terhalang atau ternaungi oleh pohon 
lain di sekitarnya. Pohon penghalang itu 
harus dipangkas sedemikian rupa sehingga 
tidak menghalangi cahaya matahari yang 
dibutuhkan. 


Pertumbuhan buah yang tidak sempurna 
dapat juga diakibatkan oleh serangan hama 
dan penyakit yang menyerang baik batang 
dan daun, maupun buah. Hama penggerek 
sering melubangi batang pohon sehingga 
merusak pembuluh floem dan xylem. Bila 
pembuluh floem rusak, distribusi karbohidrat 
hasil fotosintesis akan terganggu, sedangkan 
bila xylem yang diserang, pengaliran hara 
dan air dari akar menuju tajuk pohon akan 
terhalang. Jika buah yang diserang ulat, buah 
itu rusak dan mudah rontok. 


SBMPTN ) / 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


61. Wacana di atas tidak membahas hal 


62. 


63. 


berikut, yaitu ... 


A. Penyebab utama jambu kelebihan air. 

B. Pertumbuhan buah jambu yang tidak 
sempurna. 

C. Kekurangan cahaya matahari 
menyebabkan buah jambu tak berair. 

D. Gangguan hama pada pertumbuhan 
buah jambu. 

E. Cara memangkas pohon buah jambu 
air. 


Dalam wacana di atas disebutkan sejenis 
hama yang disebut penggerek, yang 
dimaksud dengan penggerek adalah .... 


A. penggigit 
B. penaikan 
C. pemakan 
D. pengerat 
E. pemenggal 


Isi pokok paragraf kedua adalah ... 


A. Kekurangan cahaya matahari menye- 
babkan buah jambu tidak manis. 


B. Kekurangan cahaya matahari 
menyebabkan buah jambu tidak 
bergizi. 


C. Kekurangan cahaya matahari meng- 
hambat pertumbuhan buah. 

D. Pohon jambu memerlukan cahaya 
matahari agar pertumbuhannya 
normal. 

E. Kekurangan cahaya matahari meng- 
hambat pertumbuhan buah jambu air. 


64. Wacana tersebut mengungkapkan .... 


A. sebuah hasil percobaan 
sebuah hasil penelitian 
sebuah fakta 

sebuah opini 


moO Oo W 


sebuah fiksi 


SBMPTN 
) 12 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


65. 


66. 


Premis mayor : Semua pegawai 
pemerintah diwajibkan 
melaksanakan Senam 


Kesegaran Jasmani di 
kantor masing-masing bila 


hari Jumat. 

Premis minor : .... 

Kesimpulan : Kustiyani melaksanakan 
Senam Kesegaran 


Jasmani setiap hari Jumat. 


Isi premis minor di atas adalah .... 


A. Senam Kesegaran Jasmani harus 
dilaksanakan Kustiyani. 

B. Kustiyani salah seorang pegawai 
yang melaksanakan Senam 
Kesegaran Jasmani. 

C. Kustiyani seorang pegawai di sebuah 
kantor pemerintah. 

D. Kantor mewajibkan senam kepada 
karyawannya. 

E. Pelaksanaan Senam Kesegaran 
Jasmani pada hari Jumat. 


Kalimat-kalimat berikut tidak dapat 
digunakan dalam karya ilmiah karena 
penulisan tanda bacanya tidak mengikuti 
EYD, kecuali .... 


A. Acara Puncak Penghijauan dan 
Konservasi Alam ke-40 di Desa 
Jabiran merupakan kegiatan yang 
harus dilakukan. 

B. Kendati pemakaian jamu cukupmarak 
dan industri jamu juga berkembang 
sungguh mengherankan, kalau 
ternyata produksi tanaman obat 
beberapa tahun belakang stagnan. 

C. Dalam catatan Kepala Badan POM 
Indonesia memiliki 30.000 jenis-jenis 
tumbuhan. 


D. Penurunan angka produksi menjadi 
ironi, kalau kita bandingkan 
dengan pasar yang sesungguhnya 
membentang luas. 

E. Tanpa pelaksanaan PPKAN, 
masyarakat, tidak dapat menyadari 
pentingnya pengelolaan hutan 
dengan baik. 


67. Penulisan kata asing yang sesuai dengan 
ejaan resmi terdapat dalam kalimat ... 


A. Jika kebocoran akibat virus diabaikan, 
penderita akan banyak kehilangan 
cairan, akhirnya akan mengalami 
shock. 

B. Genangan air merupakan tempat 
berkembang biaknya nyamuk Aedes 
aegypti. 

C. Asuransi memiliki program 
professional mem-back up dokter 
yang mendapat gugatan malpraktek 
dari pasien. 


ini 


D. Lahar dingin itu nggrojog dari atas 
seperti ombak besar. 

E. Ronaldo mencetak hattrick pada 
menit ke-89 sehingga pertandingan 
berakhir draw. 

68. Maksud pernyataan Kebanyakan anak 
laki-laki di Urbino suka sepakbola 
terungkap dalam kalimat .... 


A. Tak dapat dipastikan bahwa anak 
laki-laki di Urbino suka sepakbola. 

B. Hampir tak ada anak laki-laki di 
Urbino yang tak suka sepakbola. 

C. Hampir tak ada anak laki-laki di 
Urbino yang suka sepakbola. 

D. Diperkirakan tak ada anak laki-laki di 
Urbino yang hampir suka sepakbola. 

E. Semua anak laki-laki di Urbino suka 
sepakbola dan olahraga lainnya. 


69. 


10. 


11. 


Sikap negara-negara Barat yang melarang 
warganya bepergian ke ASEAN, terutama 
Indonesia, dikritik oleh para pemimpin 
ASEAN dengan menyebutkan itu sebagai 
hal yang tidak perlu. 

Inti kalimat di atas adalah ... 


A. Negara Barat melarang warganya 
pergi ke ASEAN. 


B. Negara Barat tidak perlu melarang 
warganya pergi ke ASEAN. 

C. Sikap negara Barat dikritik pemimpin 
ASEAN. 


D. Sikap negara Barat merupakan hal 
yang tidak perlu. 


E. Negara Barat melarang warganya. 


(1) 
(2) 


Sebagian nasabah masih saja resah. 
Pemerintah memberikan jaminan 
bahwa uang nasabah tetap aman. 


Penghubung yang paling tepat untuk 
menggabungkan kedua kalimat agar 


menjadi kalimat majemuk bertingkat 
pertentangan adalah .... 

A. jika 

B. agar 

C. walaupun 

D. sementara itu 

E. sebaliknya 


Susunlah ketujuh rangkaian kata berikut 
menjadi sebuah kalimat yang baik! 

(1 
(2 
(3 


) yang tinggal di pedalaman 

) 

) 
(4) 

) 

) 

) 


bahaya bekerja di tengah laut 
pekerjaan tersebut 

sebagai pengawas jaring di jermal 
(5 
(6 
(7) bagi anak desa 

Susunan yang benar adalah .... 


dan tidak mengetahui 
cukup menarik perhatian 


SBMPTN ) / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


12. 


13. 


A. (4) — (8) — (8) — (7) — (1) -(5)- (2) 
B. (4) —(1)— (8) — (2) - (3) - (6) - (7) 
C. (7)—(1) — (3) — (4) — (6) - (8) - (2) 
D. (7)—(1)— (8) — (2) - (4) - (3) - (6) 
E. (6) —(3)—(7) — (4) - (1) - (8) - (2) 


Kata bercetak miring dalam kalimat 
berikut termasuk kata baku, kecuali .... 


A. Ayah membeli prangko dan meterai 
bersama adik tadi pagi. 

B. Dari tahun ke tahun 
meningkat dengan pesat. 


karirnya 


C. la tidak pernah frustrasi meskipun 
sering mengalami kegagalan dalam 
kehidupan. 

D. la mengirim foto terakhirnya ke 
redaksi majalah remaja. 

E. Manajemen perusahaan terkemuka 
di Jakarta pada umumnya sangat 
baik. 


Seperti tidak mau kalah dengan IMF, Bank 
Dunia dalam beberapa bulan terakhir ini 
telah mem-b/ow up adanya praktik korupsi 
di Indonesia atas dana bantuannya di 
dua proyek, yakni proyek transportasi 
daerah untuk Indonesia Timur dan proyek 
infrastruktur. 


Inti kalimat di atas adalah ... 


A. IMF mem-blow up adanya korupsi di 
Indonesia. 

B. Bank Dunia dan IMF mem-blow up 
korupsi di Indonesia. 

C. Bank Dunia mem-blow up adanya 
praktik korupsi. 

D. Bank Dunia mem-blow up adanya 
dana bantuan IMF. 

E. Bank Dunia memberi bantuan di dua 
proyek, yaitu transportasi daerah dan 
proyek infrastruktur jalan strategis. 


SBMPTN 
) 14 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


14. 


19. 


Rumah makan di Jalan Pelesiran itu telah 
terbakar tadi malam. 


Pola kalimat di atas sama dengan pola 
kalimat ... 


A. Kita mengharap agar Bank Dunia 
tidak cuci tangan atas kasus korupsi 
di Indonesia. 

B. Presiden SBY memberikan bantuan 
kepada bencana alam tsunami di 
Ciamis. 

C. Senyum dengan tulus adalah hal 
kecil yang dinilai kebaikannya luar 
biasa. 

D. Berita pernikahan Yusril Mahendra 
sudah disiarkan di seluruh pelosok 
tanah air. 


E. Mereka yang menanti hujan reda itu 
berteduh di bawah jembatan layang. 


Sama halnya dengan kota-kota besar 
lainnya di Indonesia, kota Bandung juga 
tidak lepas dari sejumlah persoalan, 
diantaranya kemacetan, pemukiman 
kumuh, sampah, pencemaran, dan 
dagangan asongan. Problem lingkungan 
hidup di Kota Bandung jauh lebih 
parah dan komplex dibanding keadaan 
Bandung tahun 1980-an. 


Dalam kutipan di atas terdapat bentukan 
kata yang salah, yakni .... 

A. persoalan — kemacetan — pencemaran 
pemukiman — dagangan — komplex 
sejumlah — dagangan — dibanding 
pencemaran — permukiman — komplex 


MU Oo W 


pemukiman — diantaranya — keadaan 


LP AAINBONESIA 


Problems 76-80 are based on the following 
passage. 


Seventy percent of the world's fish stocks 
are now either fully exploited, overfished, 
depleted, or rebuilding from previous over- 
fishing. Marine pollution has also adversely 
effected fish populations. As a result, world 
catches have leveled off since their peak in 
1989, when 85 to 95 million ton of fish were 
harvested. It seems unlikely they will start 
rising, again until efforts are made to allow 
stocks to recover and then to fish them in a 
sustainable way. 


Some scientists argue the solution to 
the fish shortage could be aquaculture. 
This is another term for fish farming, that is 
cultivating fish in controlled conditions, rather 
than catching whatever swims in the sea. 
However there are fears that aguaculture will 
create more problem than it will solve. 


Much fish farming relies heavily on fish 
feed, that is, capturing small fish like mackerel 
and anchovy and feeding them to carnivorous 
farmed fish. In the production of the ten most 
commonly farmed fish, roughly 2 kg of wild 
fish feed are required for every kilogram of 
farmed fish produced. This means that at the 
moment fish feed is already further draining 
wild fish stocks, without even producing and 
equivalent mass of farmed fish. 


It is not only through changes in food 
chain interactions that aquaculture depletes 
wild fish stocks, but also by spreading 
diseases from farmed to wild fish. It's difficult 
to persuade farmed fish to keep to their 
habitat, as is shown by the fact that nearly 
half of the salmon caught by North Atlantic 
fisherman are of farmed origin. A further worry 


is that farmed fish may expand with wild fish 
and diminish the genetic makeup of their 
offspring, making them less well adapted to 
their environment than their wild parents. 


76. From the text, we may conclude that the 
writer .... 


A. is a scientist trying to solve the 
problem of fish scarcity 

B. does not believe that the number of 
fish is depleting 

C. is worried about the depletion of wild 
fish 

D. think that aquaculture 
disadvantages 


has no 
E. is a farmer who has an aquaculture 
business 
77. What is the implementation of aquaculture 
to solve the problem of fish shortage? 


A. May make the shortage of wild fish 
even greater. 
B. Has sharply increased the number of 
fish. 
C. Enlarges the supply of wild fish for 
fish feed. 
D. Has only produced carnivorous kinds 
of fish. 
E. Should immediately be introduced 
worldwide. 
78. ‘Rebuilding from previous over-fishing’ — 
line 3 is an effort .... 


A. to produce fish feed aquaculture 

B. to catch fish as much as possible at 
sea 

C. to cultivate salmon in controlled 
farming 

D. to establish controlled areas for 
fishing 

E. to overcome the depletion of the 
stocks of fish 


SBMPTN ) / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


79. Which of the following is NOT TRUE 
about the farmed fish? 


A. They contaminate the wild fish with 
diseases. 

B. They may not keep the genetic make 
up of their offspring. 

C. They mix with wild fish in the ocean. 

D. They do not include salmon found in 
North Atlantic. 

E. They can escape to the Atlantic 
ocean. 


80. What is happening with the world fish 
stocks? 


A. World catches have stayed at a 
stayed level since 1989. 

B. There is a sharp decrease in the 
world catch. 

C. Marine pollution has killed the 
majority of fish at sea. 

D. After 1989, 95 million ton of fish were 


caught. 


E. At present, world catches remain 
seventy percent. 


Problems 81-88 are based on the following 
passage. Choose one option that best 
completes the blank spaces in the passage! 


Cycle rickshaws are not as efficient as 
bicycles for personal transport (81) .... should 
be encouraged as a complementary mode to 
motorized goods transport and as a passenger 
transit mode, particularly in (82) .... countries 
low wages and surplus labor are substantial 
features of the economy. Where they are in 
use, they should be accepted as a useful part 
of the transformation system rather than as a 
nuisance or barrier to transport system (83) .... 
even in high-income. Motor vehicle dependent 
cities, there are opportunities for appropriate 


SBMPTN 
) 16 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


use of cycle rickshaws for short-distance (84) 

. Of persons and goods and services at 
dispersed locations. They find greatest utility 
where slow modes of transport are (85) .... 
road space separate from motorized traffic, in 
neighborhoods where the (86) .... of people 
go from one place to another on foot or in 
central areas with slow traffic speeds, in large 
factories and shopping districts, (87) .... areas 
where private automobiles are (88) 


81. A. and D. but 
B. also E. thus 
C. so 
82. A. modernisation 
B. modernity 
C. modernize 
D. modern 
E. modernistic 
83. A. which D. when 
B. whose that 
C. where 
84. A. moving movingly 
B. moved movement 
C. mover 
85. A. allocated 
B. are allocated 
C. are allocating 
D. have allocated 
E. were allocated 
86. A. most D. majority 
bulk E. larger 
C. greater 


87. 


88. 


89. 


A. and D. also 

B. but E. thus 

C. so 

A. constrained D. confined 
B. restrained E. reserved 


C. restricted 


‘You were ... to be here ten minute ago.’ 


‘Where were you?’ 


A. told D. jerked 
B. supposed E. submitted 
C. reported 


90. “Does Anto know that Myrna had an 
accident 


“| don't thing so. We should have told him 
as Soon as we.....” 


A. are informed D. informed 
B. were informed E. informing 
C. have been informed 


SBMPTN ) / / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


PEMBAHASAN TES KEMAMPUAN 


TES POTENSI AKADEMI 


Pedar = (1) getir; (2) tengik (tentang rasa 
dan bau). 


Jawaban: C 


Agun - cagar(an); tanggungan, jaminan 
Mengagunkan = mencagarkan; 


menggadaikan; menjadikan jaminan 
(tanggungan utang dsb) 


Jawaban: A 


Ingsut - bergeser sedikit. 


Jawaban: A 


Cabar - (1) (hati), tawar hati; hilang 
keberanian; takut; penakut. (2) Kurang 
hemat: lalai. 


Jawaban: C 


Walakin = berasal dari bahasa Arab yang 
artinya “meskipun begitu (tetapi); akan 
tetapi; namun.” 


Jawaban: A 


Membuka = menyingkap sesuatu (pintu 
jendela, tabir, dan sebagainya), jadi 
lawannya adalah menutup. 


Jawaban: E 


SBMPTN 
) 78 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


T. 


10. 


11. 


12. 


TRYOUT 
PAKET 02 


Pangkal = (1) bagian yang permulaan 
atau dianggap sebagai dasar; (2) awal, 
permulaan; (3) pokok, asal muasal. Jadi, 
lawannya adalah akhir. 


Jawaban: E 


Preman = partikelir, bukan tentara, tidak 
sedang berdinas; kepunyaan sendiri. 
Jadi, lawannya adalah dinas. 


Jawaban: A 


Bongsor = bagur: lekas menjadi besar 
(gemuk) dan tinggi, jadi lawannya adalah 
pendek. 


Jawaban: C 


Jarang = (1) renggang atau lebar 
jaraknya, tidak rapat, atau bersela-sela; 
(2) tidak kerap kali atau sesekali. Jadi, 
lawannya adalah sering. 


Jawaban: E 


Sakit berhubungan dengan pergi 
ke dokter sebagaimana mobil rusak 
berhubungan dengan montir. 


Jawaban: A 


Pembalap berhubungan dengan sirkuit 
sebagaimana petinju berhubungan 
dengan ring. 


Jawaban: E 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


Konstitusi diawali dengan preambul 
sebagaimana buku diawali dengan kata 
pengantar. 


Jawaban: A 


Buta berhubungan dengan tidak memiliki 
penglihatan sebagaimana kelaparan 
tidak memiliki makanan. 


Jawaban: C 


Penglihatan yang kurang berhubungan 
dengan buta sebagaimana kelaparan 
berhubungan dengan terlalu kurus. 


Jawaban: 


0 10 10 2 28 28 24 24... 
— 


Deret ini mempunyai 3 pola. Pola pertama 
adalah penjumlahan suku pertama dan 
suku kedua. Pola berikutnya adalah 
penjumlahan suku ketiga dan suku 
keempat. Berdasarkan pola pertama dan 
pola kedua, maka muncul pola ketiga 
yaitu dikurangkan 2. Jadi, angka yang 
harus diisikan adalah 24 + 4 = 28. 


Jawaban: B 


40 35 30 10 5 0 . 
NN ANA WM NI NINI 


5 -5 -10 10 -5 5 -5 
Pola deret ini adalah dikurangi 5 sebanyak 
2 kali, lalu dikurangi 10 sebanyak dua 
kali, lalu kembali dikurangi 5 sebanyak 2 
kali. Begitu seterusnya. Jadi, angka yang 
harus diisikan adalah 30 — 10 - 20. 


Jawaban: B 


7 18 40 84172 ... 

| NA NA NA NY 

+11 +22 +44 +88 +176 
NH NA NA NA 
x2 x2 x2 x2 


19. 


20. 


21. 


22. 


Deret ini mempunyai 2 pola. Pola 
pertama tiap suku dikurangi dengan suku 
sebelumnya. Berdasarkan pola pertama, 
maka muncul pola kedua, yaitu dikalikan 
2. Jadi, angka yang harus diisikan adalah 
172 + 176 = 348. 


Jawaban: E 


1 2 4 6 7 10.. 
NY NI NI NI NI NI 


+1 +2 +2 +1 +3 +3 
Pola deret ini adalah +1, +2, +2, +1, +3, 


+3, dan seterusnya. Jadi, angka yang 
harus diisikan adalah 10 + 3 = 13. 


Jawaban: B 
9 6 12 9 18 15 
NN li Na 
#3 +6 +12 
—™ 
x2 x 


Deret ini mempunyai pola bersusun. Jadi, 
angka yang harus diisikan adalah 18 + 12 
= 30. 


Jawaban: E 
7.8:( 516% ]8.27 = 1,5: (o 16 o7 
10 10 100 
=7,5:( 40 +18 _\x827 
100 100 
=7,5: 96 x 8,27 
100 
=7,5:0,56x8,27 
=110,76 
Jawaban: B 
a“ =256 dan b® = 243 
a=1 b-- 
4 
Maka: axb=_x 11 
3 4 12 
Jawaban: B 


SBMPTN ) / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


23. 


24. 


25. 


26. 


21. 


—102x + 17y = 136 
Tiap ruas dikalikan - — 
11(6x — y) = 11(—8) 
66x — 11y = —88 
Jawaban: A 


Nilai (a x b) akan maksimum jika nilai a = 
b sehingga: 
(a+b)=(a+a)=2a=30 Da=15 
danb=15 

maka: (ax b) =(axa)=15x 15 = 225 


Jawaban: C 
1 
—— x 100% = 0,8% 
125 
Jawaban: B 


Diketahui: 

5x + 3y = Rp34.200 

3x + 2y = Rp21.600 

x = 1 buah pulpen; y = 1 buah lem 
Maka 

5x + 3y = 34.200 

2x + 3y = 21.600 — 

3X = 12.600 

x= — = 4.200 

x(4.200) + 3y = 21.000 


_ 21.600-8.400 13.200 
3 


= 4.400 


SxS 


Jawaban: B 


Misal: 1.233 =a > x =(a+1)(a—1)-—a7+1 
> x =(a*-1)-a?7+1=0 
Misal: 300 = b > y = a?-(a4+ 1)(a—1) 
> y=a’*-(a*-1)=1 
Jadi, x £ y. 
Jawaban: B 


SBMPTN 
) 80) seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


(14-x)+(18-x)+3+x=30 


x=5 
Jawaban: D 
1 | ! 
(113-378 jam-3jam 
Jawaban: D 
6 x 
8 12 
8x - 72 
x=9 jam 
Jawaban: B 


Alat kelengkapan papan tulis adalah 
kapur dan penghapus, maka kedua objek 
tersebut digambarkan di dalam objek 
papan tulis. Dengan demikian, diagram 
yang tepat untuk hubungan ketiganya, 
yaitu: 


Kapur 
Papan Tulis 


Penghapus 


Jawaban: A 


Arang dan pulas digunakan dalam kertas 
gambar, maka kedua objek tersebut 
digambarkan di dalam objek kertas 
gambar. Dengan demikian, diagram yang 
tepat untuk hubungan ketiganya, yaitu: 


Pulas 
Arang 


Kertas Gambar 


Jawaban: A 


33. 


34. 


35. 


Mobil membutuhkan jalan dan bensin 
untuk bahan bakar, maka kedua objek 
tersebut digambarkan di dalam objek 
kertas mobil. Dengan demikian, diagram 
yang tepat untuk hubungan ketiganya, 
yaitu: 


Jalan 
Mobil 


Bensin 


Jawaban: A 


Sekolah selalu memiliki murid dan guru 
sehingga kedua objek tersebut 
digambarkan di dalam objek sekolah. 
Seseorang disebut guru jika memiliki 
murid begitu juga seseorang disebut 
murid jika memiliki guru. Oleh karena itu, 
objek-objeknya digambarkan berikatan 
satu sama lain di dalam sekolah. Diagram 
yang tepat untuk menggambarkan 
hubungan ketiganya, yaitu: 


Guru 
Sekolah 


Murid 


Jawaban: A 


Nakhoda, pilot, dan supir merupakan 
jenis-jenis pekerjaan dengan tugas 
mengemudikan sesuatu. Oleh karena itu, 
objek-objeknya digambarkan berikatan 
satu sama lain sehingga diagram yang 
menggambarkan hubungan ketiganya, 
yaitu: 


36. 


37. 


38. 


39. 


Nahkoda 
Pilot 
Sopir 
Jawaban: E 


Perhatikan perubahan letak simbol pada 
langkah pertamanya, seperti berikut: 


Pada langkah berikutnya, simbol diputar 
90” berlawanan arah jarum jam kemudian 
simbol bergerak sesuai aturan. Setiap 
perputaran dan simbol kembali ke titik awal, 
maka simbol diganti dengan yang baru. 


Jawaban: C 


Pada setiap langkah, satu buah segmen 
garis di akhir pada urutan searah jarumjam 
hilang, tetapi di akhir urutan berlawanan 
arah jarum jam justru ditambahi satu 
segmen garis baru. Huruf ‘L’ diputar 90° 
searah dengan arah putaran jarum jam. 


Jawaban: C 


Lengkung diberi label dengan 


“4, 
6 


Perhatikan barisan lengkung yang dibalik. 
(1&2), (3, 4 & 5), (6 & 1), (2, 3 & 4), (5 & 6), 
dan seterusnya. 


Jawaban: C 


Pada langkah pertama, setiap simbol 
dibalik arahnya sesuai dengan urutan 
berikut. 


YWWNN 
eee 
a GAN 


SBMPTN ) 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


40. 


41. 


42. 


Pada langkah berikutnya, simbol ditukar 
posisinya dengan aturan 


0... 
>” 


Tetapi urutan ketiga dibalik arahnya. 
Demikian proses berlangsung bergantian. 


Jawaban: C 


Pada setiap langkah, lengkung yang 
ada dibalik. Lengkung baru ditambah- 
kan pada sisi yang lain dengan lengkung 
yang ditambahkan sebelum-nya. Urutan 
penambahannya adalah: 


4 GS) © 
DU @ 


Jawaban: C 


Bangun yang ada dalam pilihan jawaban, 
antara lain: 


e Kerucut yang terpotong dengan alas 
dan tutup (ada 2 lingkaran sebagai 
alas dan tutup) 

e Silinder memanjang 

e Silinder melebar 

e Kerucut 

e Kerucut terpotong tanpa tutup 
(lubang atas tidak ada sehingga 
bagian dalam terlihat) 

Jadi, gambar yang cocok untuk jaring- 

jaring tersebut adalah kerucut yang 

terpotong. 


Jawaban: A 


Bangun yang ada dalam pilihan jawaban, 
antara lain: 


e Segi empat tertutup sebagai alas, 
digabung dengan limas yang terpotong 
yang melebar, atasnya tanpa tutup. 

e Segi empat tertutup sebagai alas, 
digabung dengan limas terpotong 
yang tinggi dan lebarnya proporsional 


SBMPTN 
) 8) seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


53. 


44 


(perhatikan kerangka yang 
proporsional), atasnya tanpa tutup. 

e Kerucut, dengan alas tertutup, dan 
selimut bercincin 

e Kerucut, alas tertutup, selimutnya 
bercincin, dan tanpa tutup atas 

e Limas terpotong, alas tertutup, dan 
tanpa tutup atas. 

Melalui deskripsi di atas, maka bangun 

yang tepat untuk jaring-jaring tersebut 

adalah segi empat dengan limas tinggi 

tanpa tutup. 


Jawaban: B 


Bangun yang ada dalam pilihan jawaban, 
antara lain: 


e Tabung, atasnya bertutup, dengan 
selimut berlubang kotak 

e Tabung, atasnya tanpa tutup, dengan 
selimut berlubang oval 

e Tabung, atasnya tanpa tutup, dengan 
selimut berlubang kotak 

e Kerucut terpotong, atasnya tanpa 
tutup, dengan selimut berlubang kotak 

e Silinder berundak 2 tingkat 

Melalui deskripsi di atas, maka bangun 

yang tepat untuk jaring-jaring tersebut 

adalah tabung dengan selimut berlubang 

kotak. 


Jawaban: C 


Bangun yang ada dalam pilihan jawaban, 
antara lain: 


e Bidang yang sisi kiri dan kanan 
adalah bidang setengah lingkaran, 
alas persegi panjang, dan tanpa atap. 

e Bidang yang sisi kiri dan kanan 
adalah bidang setengah lingkaran, 
alas persegi panjang, dan atasnya 
berupa selimut (selubung) cenderung 
memanjang ke atas. 


e Bidang yang sisi kiri dan kanan 
adalah bidang setengah lingkaran, 
alas persegi panjang, dan atasnya 
berupa selimut (selubung) cenderung 
tinggi. 

e Bidang lengkung 


(3) x?-3x-4<x+8 
x*- 4x -12 <0 
(x — 2) (x -6)=0 
X——2VX—6 


—2<x<-tatau4<x<6 


e Silinder dengan alas dan tutup 1 Jawaban: B 
Melalui deskripsi di atas, maka bangun | 
yang tepat untuk jaring-jaring tersebut 1 47. y=f(x-2)-3 
adalah tabung pada pilihan B. | Jawaban: D 
Jawaban: B : 
1 48. fog(x) =h(x) 
45. Bangun yang ada dalam pilihan jawaban, | f(x) =gog (x) 
antara lain: | 
i af X*1)_4 
e Bangun yang memiliki 3 puncak : 3 
dengan semua sisi tertutup | L1 a 
e Bangun yang memiliki 3 puncak Ay 41 
dengan puncak tengah terbuka | EPEL 
(terlihat bagian dalamnya) 
e Dua anak tangga dengan semua sisi ' f(x) = 2x 41 
tertutup x 
e Dua anak tangga dengan bidang | f2) = 5 5 
vertikal yang rendah terbuka 5 
e Bangun yang memiliki 3 puncak | a) 
dengan sisi puncak tertinggi terbuka | 
Melalui deskripsi di atas, maka bangun | Jawaban: C 
yang tepat untuk jaring-jaring tersebut | 
dalah b iliki 3 k ! 
adalah bangun yang memiliki 3 punca ' 49. x-2y+z= 
dengan puncak tengah terbuka. i 
i 2X+y-Z=-2 + 
Jawaban: B | 
ae By. 
MATEMATIKA DASAR | 2x-4yt2z52 
—-X+3y+2z=15- 
| 3x-7y- -13......... (ii) 
46. /x2—3x—4 «1x48 
syarat: Dari persamaanfi) dan (ii) 
(1) x2-3x-420 ! 3x-y--1 
' 3x- 7y --13 
(x+1)(x-4) ! an 
X=-1vx=4 | Sy=12 
1 y= 2 
(2) x+820 
x >-8 Jawaban: E 


SBMPTN ) 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


50. lim sinx tan(2x —7) 
X50 217 — 4x 


54. lim V4x? + 6x —1-2x +3 


_6-0,, 
im Sinxtan(2x - x) — 24 
stn —2(2x— 
. sinx  tan(2x — r) 2 2 
= lim x —— 
xoin —2 (2x — r) Jawaban: A 
2.1 
sin, 
= zT 4-1 
—2 2 55. 2y =x+3 
| _1,,3 
Jawaban: A y =5xt5 
1 
. . y =- >m, =-2 
51. Diketahui: 2 
2 B y =x*+2x-3 y=-3 
x ax+a+1=0 y =2x+2 PGS:y =mx +b 
Xx- x, 51 -2 =2x+2 -3 =—2(-2)+b 
-2 =x -7 =b 
D _, y =-2x -—7 
a y+2x+7=0 
a*- 4a-4= 
Jawaban: D 
a*- 4a-5=0 
(a—5)(a+1) =0 56. (3 d-5) (3c 1-a 
a = 5 atau a = -1 -b-5 3+b] |-5c 3a -1 
Jawaban: B 3c=3>c=1 


-b- 3=-5c »b—2 
3-b—-3a-1ba-—2 
d-5-1-a-d-4 
a+b+c+d=9 


52, y=x° > x=,/y 
PKL = 2x? -3x +7 =0 


PKB=2(/y) -3/y +7 =0 


Jawaban: C 
2y -3y +7 =0 
2y +7 =3/y 57. 4x410y =20 
4y* + 28y +49 =9y 4x+3y =12 
4y? +19y +49 =0 ly = 
Jawaban: E y = 
10- 5y 
53. f(x)=2* X “5 
168 = (24)8 = 332 70 _ 40 
f(f(5)) = f(2°) = {(32) = 222 = 14 2 
Jawaban: C _ 30 
14 
—4<z<4 


SBMPTN 
) 84 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


58. 


59. 


60. 


Jawaban: A 
Kemungkinan 4 angka ganjil tidak 
berulang (1, 2, ..., 7) 
Le 1xI5 Ix Z ]x 4] 
= 480 

Jawaban: D 


Jawaban: B 
A+B «<500 
2.000A + 4.000B < 1.600.000 
A20 
B>0 


Titik R 
A + B = 500 
A + 2B = 800 
B = 300 
A = 200 
P(0,0) 0 
Q(500,0) 400.000 


340.000 
240.000 


R(200,300) 
S(0,400) 


Keuntungan terbesar akan diperoleh jika 
membeli 500 unit produk A saja. 


Jawaban: D 


BAHASA INDONESIA 


61. 


62. 


63. 


Pernyataan A: paragraf 1 
Pernyataan B : paragraf 3 
Pernyataan C : paragraf 2 
Pernyataan D : paragraf 3 


Jawaban: E 


Kata penggerek dalam “Hama penggerek 
sering melubangi batang pohon sehingga 
merusak” bermakna hewan pengerat. 
Hewan jenis ini adalah mamalia ordo 
rodentia yang biasa melubangi sesuatu 
dengan menggerigitinya. 


Jawaban: D 


Isi pokok paragraf kedua dapat dilihat 
dari kalimat utama yang terletak di awal 
paragraf, yaitu “Kalau cahaya matahari 
kurang, buah menjadi tidak berisi.” Jadi, 
pernyataan yang tepat adalah pilihan 
jawaban C “Kekurangan cahaya matahari 
menghambat pertumbuhan buah." 


Jawaban: C 


SBMPTN ) 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


64. 


65. 


66. 


Wacana pada soal membicarakan sebab- 
akibat dari pertumbuhan buah jambu air 
dari sudut pandang ilmu pengetahuan 
alam. Terlihat dari penjelasan kadar air, 
paparan waktu cahaya matahari, berkas 
pembuluh, dan lainnya. Dengan demikian 
secara tersirat diketahui bahwa wacana 
di atas mengungkapkan sebuah hasil 
penelitian. 


Jawaban: B 


PU: Semua pegawai pemerintah (A) 
diwajibkan melaksanakan Senam 
Kesegaran Jasmani di kantor 
masing-masing bila hari Jumat (B). 


PK : Kustiyani (C) adalah seorang 
pegawai di sebuah kantor 
pemerintah (A). 

K : Kustiyani (C) diwajibkan 


melaksanakan Senam Kesegaran 
Jasmani setiap hari Jumat (B). 


Jawaban: C 


Kalimat “tidak mengikuti EYD-kecuali" 
artinya yang mengikuti EYD, yaitu pilihan 
jawaban A. 

KalimatB seharusnya: Kendatipemakaian 
Jamu cukup marak dan industri jamu juga 
berkembang, sungguh mengherankan 
kalau ternyata produksi tanaman obat 
beberapa tahun belakangan stagnan. 


Kalimat C seharusnya: Dalam catatan 
Kepala Badan Pom, Indonesia memiliki 
30 ribu jenis tanaman. 

Kalimat D seharusnya: tanda baca koma 
dihilangkan. 

Kalimat E seharusnya: tanda baca koma 
dihilangkan. 


Jawaban: A 


SBMPTN 
) 86 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


67. 


68. 


69. 


10. 


11. 


Kata baku seharusnya: shock, Aedes 
aegipty, backup, nggrojog, hattrick, draw. 


Jawaban: C 


Kalimat pada pilihan jawaban B, yaitu 
“Hampir tak ada anak laki-laki di Urbino 
yang tak suka sepakbola” semakna 
dengan maksud pernyataan “Kebanyakan 
anak laki-laki di Urbino suka sepak bola.” 


Jawaban: B 


Kalimat inti berpola minimal S — P. 
Sikap ... (S) dikritik (P) oleh pemimpin ... 
(O pelaku). 


Jawaban: C 


Konjungsi walaupun dalam wacana 
menyatakan kalimat majemuk bertingkat 
keterangan konsesif/pertentangan. 
Maka, kalimatnya menjadi tepat seperti 
“Sebagian nasabah masih saja resah, 
walaupun pemerintah memberikan 
Jaminan bahwa uang nasabah tetap 
aman.” 


Jawaban: C 
Sebuah kalimat yang baik harus 
merupakan kata yang berhubungan 


secara padu atau koheren. Rangkaian 
kalimat yang tepat adalah “bagi anak 
desa yang tinggal di pedalaman dan 
tidak mengetahui bahaya bekerja di 
tengah laut sebagai pengawas jaring di 
jermal pekerjaan tersebut cukup menarik 
perhatian.” Oleh karena itu, susunan 
yang benar adalah pilihan D, yaitu / — 1 — 
9-2-4-3-6. 


Jawaban: D 


12. 


13. 


14. 


19. 


BAHASAINDONESIA 


16. 


Kata bercetak miring yang tidak termasuk 
kata baku adalah karir dalam kalimat 
pilihan jawaban B. Penulisan bakunya 
yang tepat adalah karier. 


Jawaban: B 


Kalimat pada soal berpola: Seperti ... 
(K), Bank Dunia dalam beberapa tahun 
terakhir ini (S) telah mem-blow up (P) 
adanya ... (O). Kalimat inti adalah kalimat 
yang berpola S-P, maka kalimat inti yang 
tepat adalah “Bank Dunia mem-blow up 
adanya praktik korupsi.” 


Jawaban: C 


Kalimat Rumah makan di Jalan Pelesiran 
itu (S) telah terbakar (P Pasif) tadi malam 
(K) sepola dengan Berita pernikahan 
Yusril Mahendra (S) sudah disiarkan (P 
Pasif) di seluruh ... (K). 


Jawaban: D 


Kata yang baku seharusnya: permukiman, 
pedagang, kompleks. 


Jawaban: B 


Kesimpulan yang dapat diambil dari 
teks (may conclude) menyatakan bahwa 
penulis khawatir tentang berkurangnya 
populasi ikan di laut “is worried about the 
depletion of wild fish.” Pilihan jawaban 
C tersebut dijelaskan secara langsung 
dalam paragraf terakhir “A further worry 
is that farmed fish ...” (hal yang lebih 
mengkhawatirkan adalah bahwa ikan ...). 
Kata a further menyatakan bahwa fakta- 
fakta sebelumnya juga mengkhawatirkan. 


Jawaban: C 


11. 


18. 


19. 


80. 


Implementasi akuakultur (implementation 
of aguaculture) untuk mengatasi masalah 
(solve problem) berkurangnya jumlah 
ikan (fish shortage), yaitu seperti pilihan 
jawaban B “Has sharply increased the 
humber of fish” (dapat meningkatkan 
jumlah ikan dengan tajam/signifikan). 
Fakta tersebut berkaitan dengan 
penjelasan paragraf kedua. 


Jawaban: B 
Arti dari “Rebuilding from previous 
over-fishing’ adalah pembangunan/ 
pengembalian keadaan akibat 
penangkapanikan berlebihan sebelumnya. 
Jadi, rebuilding yang dimaksud paragraf 
pertama tersebut adalah usaha (effort) 
untuk membuat area penangkapan ikan 
yang terkontrol “to establish controlled 
areas for fishing” sesuai dengan pilihan D. 


Jawaban: D 


Pernyataan yang salah tentang budidaya 
ikan adalah “They can escape to the Atlantic 
ocean" sesuai pilihan E. Hal itu merupakan 
kebalikan dari fakta yang ada di teks 
khususnya paragraf terakhir, yaitu"by the 
fact that nearly half of the salmon caught 
by North Atlantic fisherman are of farmed 
origin’(faktanya hampir setengah dari ikan 
salmon-untuk budidaya-ditangkap oleh 
nelayan di Atlantik Utara). 


Jawaban: E 


Pada paragraf pertama dijelaskan bahwa 
70% stok ikan dunia saat ini sudah 
dieksploitasi secara penuh “Seventy 
percent of the world’s fish stocks are now 
either fully exploited ....” Jadi, kalimat 
yang tepat untuk menjawab soal tentang 
apa yang terjadi (happening) pada stok 
ikan dunia (the world fish stocks) adalah 


SBMPTN ) / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


81. 


82. 


83. 


84. 


pilihan E“At present, world catches 


remain seventy percent." 


Jawaban: E 


Hubungan dua klausa dalam soal adalah 
hubungan pertentangan, sehingga 
konjungsi yang tepat adalah but. 
Pertentangan tersebut ditunjukkan dari 
kalimat pertama “Cycle rickshaws are not 
as efficient as ... should be ...” (sepeda 
roda yang ditarik orang tidak seefisien 

seharusnya ...) Kata seharusnya 
menyatakan bahwa fakta sebelumnya 
tidak tepat. 


Jawaban: D 


Adjective dibutuhkan untuk melengkapi 
frasa kata benda sehingga menjadi 
modern countries. 


Jawaban: D 
Kalimat “ even in high-income’ 
menyatakan keadaan saat pendapatan 
sedang tinggi (high-income), jadi kata 
penghubung yang tepat sebelum kalimat 
tersebut adalah when (ketika/saat). 


Jawaban: D 


Kata short-distance dalam kalimat “for 
short-distance of persons and goods 

” menyatakan perjalanan jarak dekat 
bagi orang-orang ataupun untuk barang. 
Kata perjalanan/perpindahan merupakan 
satu kesatuan frasa inti sehingga dalam 
bahasa Inggris harus dalam bentuk kata 
benda. Jadi, frasa yang tepat adalah 
short-distance movement. 


Jawaban: E 


SBMPTN 
) 88 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


85. 


86. 


87. 


88. 


Kalimat pada soal membutuhkan 
bentuk pasif untuk menjelaskan bahwa 
kendaraan dalam bacaan dialokasikan 
ke jalan-jalan dengan kriteria yang 
disebutkan dalam teks. 


Jawaban: A 


Partikel the selalu diikuti oleh kata benda, 
sehingga jawaban yang benar adalah 
majority. 

Dengan demikian, akan terbentuk kalimat 
yang tepat “In neighborhoods where the 
majority of people go from one place 
to another...” (di lingkungan di mana 
mayoritas orang pergi dari satu tempat 
ke tempat lainnya ...) 


Jawaban: D 


Untuk menambahkan informasi, antara 
lain digunakan konjungsi and dan also. 
Oleh karena and sudah digunakan pada 
frasa sebelumnya, maka konjungsi yang 
tepat untuk melengkapi kalimat pada soal 
adalah also. 


Jawaban: D 


Kalimat “road space separate from 
motorized traffic menyatakan terdapat 
bagian jalan yang dipisahkan dari lalu 
lintas kendaraan bermotor. Jadi, pada 
kalimat selanjutnya yang menjelaskan 
tentang area dengan lalu lintas dengan 
kecepatan pelan “areas with slow traffic 
speeds ....dimana mobil privadi pasti 
akan dilarang “where private automobiles 
are __” Jadi, kata yang tepat untuk 
melengkapi kalimat itu adalah restricted 
(dilarang). 


Jawaban: C 


89. Dari konteks kalimat bisa disimpulkan 


bahwa ada keharusan yang tidak 
dilaksanakan oleh “You”. Ia seharusnya 
berada di tempat yang ditentukan 10 
menit sebelumnya 'to be here ten minute 
ago.” Seharusnya = supposed. 


Jawaban: B 


90. Modal perfect (should have) menunjukkan 


tindakan yang seharusnya dilakukan 
pada masa lalu, tetapi tidak dilaksanakan. 
Oleh karena itu, tenses yang berlaku 
pada kalimat tersebut adalah past tense, 
sehingga jawaban yang benar adalah 
were informed. 


Jawaban: B 


SBMPTN ) 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


SBMPTN 
) 90 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


TRYOUT 
HUM EZ 


BIDANG ILMU : SEJARAH, EKONOMI Keterangan: 

GEOGRAFI, SOSIOLOGI SEJARAH nomor 1sampai dengan nomor 15 
TRYOUT : PAKET 02 EKONOMI nomor 16 sampai dengan nomor 30 
WAKTU : 75 MENIT GEOGRAFI nomor 31 sampai dengan nomor 45 
JUMLAH SOAL : 60 SOSIOLOGI nomor 46 sampai dengan nomor 60 


C. Sultan Ageng dengan Pangeran 
Purbaya 


sexe 


1. Di daerah Sulawesi Utara masih dapat 
dijumpai kubur batu berbentuk kubus 
yang disebut .... 


D. Fatahillah dengan Sultan Hasanuddin 


E. Panembahan Ratu dengan Sunan 
Gunung Jati 


4. Paham Liberalisme pertama kali masuk 


melawan Inggris dalam perang 
kemerdekaan adalah .... 


A. nekara D. dolmen ke Indonesia dibawa oleh .... 
B. waruga E. sarkofagus A. Daendels 
C. menhir B. Van den Bosch 
2. Buku yang mengilhami rakyat Amerika Ca RANGS 
D. Van Mook 
E. 


Van de Venter 


A. Oliver Twist 5. Tujuan aktif ekspedisi-ekspedisi militer 
B. Utopia Belanda ke Bali adalah untuk .... 

C. Das Kapital A. menghapuskan hak tawan karang 

D. Common Sense menyebarkan agama Nasrani 

E. Ill Principle 


B 
C. memaksakan monopoli perdagangan 
D 


membebaskan kapal-kapal Belanda 
yang ditawan oleh raja-raja Bali 


3. Taktik devide et impera yang dilakukan 
VOC terhadap kerajaan Banten adalah 


dengan mengadu domba antara .... E. menguasai Bali 


A. Sultan Haji dengan Pangeran 
Purbaya 


6. Ibukota Jepang dari Kyoto dipindahkan 
ke Tokyo, meniru pendidikan Angkatan 
Laut dari bangsa Inggris merupakan 
pelaksanaan dari .... 


B. Sultan Ageng dengan Sultan Haji 


SBMPTN ) 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


10. 


A. Restorasi Meiji 

B. Hakko | Chiu 

C. Modernisasi Jepang 

D. San Min Chu | 

E. Dumping 

Semangat /aissez-faire (persaingan 
bebas) dengan cepat membawa 


kemajuan ekonomi di negara-negara 
Eropa pada abad XVIII. Hal ini didukung 
oleh .... 

(1) Revolusi Perancis 


(2) Penemuan wilayah-wilayah baru di 
Asia, Amerika, dan Afrika 


(3) Renaissance 
(4) Revolusi Industri 


Perjanjian yang menguntungkan bangsa 
Portugis berkaitan dengan kegiatan 
pelayaran dan perdagangan adalah .... 

(1 
(2 
(3 
(4 


) Perjanjian Tordesillas 
) Perjanjian Bongaya 
) Perjanjian Saragosa 
) Perjanjian Malino 


Pergerakan nasional Filipina melawan 
Spanyol melahirkan beberapa tokoh di 
dalamnya yaitu .... 

1 
2 
3 
4 


dr Jose Rizal 
Andreas Bonifucio 
Emilio Aguinaldo 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) Manuel Roxas 

Pithecanthropus erectus merupakan 
manusia purba yang telah melakukan 


migrasi dari Indonesia ke Asia. 

SEBAB 
Sinanthropus pekinesis yang mirip 
dengan Pithecanthropus erectus banyak 
ditemukan di Peking Cina. 


SBMPTN 
) 9) seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


11. 


12. 


13. 


14. 


Pergerakan Nasional Indonesia 
merupakan pergerakan bangsa Indonesia 
yang meliputi beragam aksi dengan 


organisasi modern menuju perbaikan 
kehidupan negara. 

SEBAB 
Gerakan tersebut meliputi bidang 
ekonomi, politik, budaya, sosial, 


pendidikan, dan lain-lain. 


Penggantian tenaga manusia dan tenaga 
hewan sebagai tenaga penggerak mesin- 
mesin pabrik dan mesin-mesin penggerak 
lainnya oleh tenaga uap merupakan inti 
dari pengertian Revolusi Industri. 


SEBAB 


Penggunaan mesin uap dalam dunia 
industri di Inggris membuat produksi 
menjadi berlipat. 


Revolusi Kemerdekaan Indonesia (1945- 
1949) diperjuangkan dengan dua cara, 
yaitu militer dan diplomasi. 


SEBAB 


Serangan Umum 1 Maret 1949 ke 
Yogyakarta yang dipimpin oleh Letkol 
Soeharto telah membuka mata dunia 
internasional bahwa Republik Indonesia 
masih berdiri. 


Istilah kerja sama Utara-Selatan 
didasarkan atas faktor geografi yaitu 
sebagian berada di sebelah Selatan dan 
sebagian di Utara khatulistiwa. 


SEBAB 
Kerja sama ini dilatarbelakangi oleh 
kesenjangan perekonomian antara 


negara-negara di Utara yang berkembang 
dan Selatan yang lamban. 


15. Negara yang bertikai dalam perang dingin 
hanya berada di balik Negara Blok Barat 
dan Blok Timur tanpa bertemu dalam 
perang fisik. 

SEBAB 


Perang dingin merupakan bentuk 
ketegangan dari konflik-konflik kepentingan 
perbedaan ideologi antara Blok Barat dan 
Blok Timur. 


sears 


16. Salah satu contoh Free Way System di 
Pulau Jawa, kecuali .... 
A. Jagorawi 
Cawang-Tanjung Priok 
Jakarta-Cikampek 
Padalarang-Cileunyi 


MU Oo W 


Pangandaran-Cilacap 


17. Jenis transmigrasi yang seluruh proses 


dan pembiayaannya ditanggung oleh 
pemerintah adalah .... 

A. transmigrasi umum 

transmigrasi spontan 

transmigrasi lokal 

transmigrasi swamarsa 


mU OOW 


transmigrasi bedol desa 


18. Klasifikasi iklim Oldeman didasarkan 


pada .... 


A. curah hujan 

suhu udara 
tekanan udara 
kelembaban udara 


mm OO Oo W 


vegetasi penutup lahan 


19. Pada peristiwa letusan gunung api, ketika 
magma yang dikandung keluar melalui 


retakan yang memusat dinamakan erupsi 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


A. linear D. sentral 
B. areal E. strato 
C. maar 


Objek formal kajian geografi adalah .... 
A. litosfer D. 


B. hidrosfer 
C. keruangan 


region 
E. geosfer 


Sebagian besar sungai-sungai di 
Indonesia adalah jenis sungai ephimeral 
karena .... 

A. daerah aliran sungainya kecil 
memiliki pola radial sentrifugal 
hanya berair selama ada hujan 
mengalir di daerah patahan 


mm OO Oo W 


arah alirannya berlawanan dengan 
arah lerengnya 


Fenomena pascavulkanik yang ditandai 
dengan adanya semburan uap air panas 
bercampur belerang dinamakan .... 


A. fumarol D. ekshalasi 
B. eplata E. solfatar 
C. mofet 


Jalur tepi daerah perkotaan paling luar 
yang ditandai oleh sifat-sifat yang mirip 
dengan wilayah kota dinamakan .... 
A. city 

rural-urban fringe 


B 
C. sub-urban fringe 
D. rural 

E 


urban fringe 


Salah satu fisik sungai di DAS hilir adalah 


adanya air terjun 

adanya sungai berbentuk U 
adanya delta 

adanya danau tapal kuda 


moo WO P 


adanya meandering sungai 


SBMPTN ) 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


26. 


26. 


21. 


28. 


29. 


30. 


Bukti pengaruh iklim hujan tropik 
terhadap evolusi perubahan bentang 
alam akibat hilangnya top soil secara 
cepat adalah .... 


1) bukit sisa 
2) 
3) 
4) 


( 
(2) lahan kritis 
(3) dataran fluvial 
(4) batu jamur 


Contoh jenis industri yang termasuk kimia 
dasar adalah .... 

1 
2 
3 
4 


pupuk 
kertas 
semen 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


obat-obatan 


Pabrik tekstil semestinya ditempatkan 
sebagai daerah pemasaran. 


SEBAB 


Industri tekstil memiliki indeks material di 
atas satu. 


Industri elektronik sebaiknya ditempatkan 
mendekati daerah pemusatan penduduk. 


SEBAB 


Industri elektronik 
membutuhkan tenaga. 


sangat banyak 


Peta topografi dapat digunakan sebagai 
salah satu peta dasar. 


SEBAB 


Peta dasar dapat disebut juga peta 
tematik. 


Industri pupuk dapat digolongkan ke 
dalam jenis industri non ekstratif. 


SEBAB 
Industri non-ekstratif merupakan industri 


bahan bakunya langsung diperoleh dari 
alam. 


SBMPTN 
) 94 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


po saran 


31. 


32. 


33. 


34. 


Bentuk-bentuk tingkah laku manusia di 
bawah ini yang termasuk interaksi sosial 
adalah .... 


A. orang berdoa 


B. lalu lalang orang di kota 

C. Didi berbicara dengan gurunya. 

D. siswa teladan mengibarkan bendera. 
E. demonstrasi mahasiswa 

Konflik dalam interaksi sosial terjadi 


karena .... 


A. menyadari perbedaan antarindividu 

B. mengikuti peranan diri sendiri 

C. menyesuaikan diri dalam interaksi 
sosial 

D. mengakui keragaman peranan dalam 
masyarakat 

E. mengerti peranan orang lain dalam 
hubungan dengan dirinya 


Perubahan masyarakat dikatakan positif 
jika masyarakat tersebut .... 


A. meninggalkan semua yang bersifat 
tradisi 

B. mampu merombak struktur lama 

C. mampu menyesuaikan diri dengan 
yang baru 

D. mampu mengangkat harkat manusia 

E. melembaga dan saling berhubungan 


Meskipun masyarakat Indonesia telah 
mengalami perubahan sosial secara 
evolusi maupun secara revolusi, namun 
sifat feodal masih bertahan di beberapa 
tempat. Sifat tersebut masih terwujud 
dalam .... 


A. keresahan sosial 


B. menghargai harkat dan 


manusia 


derajat 


35. 


36. 


37. 


C. berorientasi kepada 
kehormatan, dan kedudukan 


gelar, 


D. makin rendahnya produktivitas kerja 


E. berubahnya pola kehidupan 
masyarakat 
Untuk mengurangi arus urbanisasi, 


pemerintah Indonesia telah menggalakkan 
usaha-usaha di antaranya .... 


A. memperbanyak 
bertransmigrasi 


kesempatan 


memperluas lapangan kerja di desa 
pembangunan transportasi 
pembangunan pendidikan 


MU Oo W 


modernisasi industri 


Unsur kebudayaan di kota-kota yang 
lebih mudah mengalami perubahan 
adalah .... 

A. ilmu pengetahuan 

mode pakaian 

seni sastra 

religi 


mm OO Oo W 


rekreasi 


Untuk mengetahui simbol status pada 
golongan tingkat atas dapat diperhatikan 
dari hal-hal tersebut di bawah ini, kecuali 


A. cara berpakaian menggunakan 
pakaian yang mahal-mahal 

B. cara memilih olah 
bermain golf 


raga dengan 


C. cara bergaulnya dengan semua 
kalangan masyarakat 

D. cara rekreasinya dengan 
mengunjungi restauran yang mahal 

E. menghias rumahnya dengan perabot 
yang mahal 


38. 


39. 


Dalam memanfaatkan modal dasar 
pembangunan untuk mencapai tujuan 
pembangunan nasional dengan landasan- 
landasan serta asas-asas pembangunan 
nasional perlu diperhatikan faktor-faktor 
dominan sebagai berikut, kecuali .... 


A. faktor geografi, hidrografi, dan 
geologi 

B. faktor demografi dan sosial budaya 

C. faktor sosial ekonomi yang rendah 

D. faktor flora dan fauna 

E. faktor klimatologi 

Nyonya Marceni adalah seorang ibu 

rumah tangga. Setelah suami pergi 


ke kantor, dan anak-anaknya pergi ke 
sekolah, lalu ia membersihkan rumah dan 
cuci pakaian. Beberapa saat kemudian 
pekerjaannya selesai. Menunggu Rita 
pulang dari pasar, nyonya Marceni 
beristirahat sambil membunyikan radio 
keras-keras untuk memecah kesunyian. 
Kemudian ada orang mengetuk pintu 
yang dikiranya Rita pulang dari pasar. 
Ternyata nona Roza datang memberitahu 
bahwa ayahnya sedang sakit. Nyonya 
Marceni menyadari bunyi radionya 
terlalu keras sehingga mengganggu 
ketenangan para tetangganya. Mem- 
bunyikan radio keras-keras memang 
sepenuhnya hak asasi nyonya Marceni, 
tetapi hak asasi seseorang tidak dapat 
diwujudkan secara mutlak karena dalam 
hidup bermasyarakat hak seseorang juga 


dibatasi hak orang lain 
diatur oleh adat istiadat 
tidak terbatas 

dapat dikendalikan 


moO WO > 


tidak ada ketentuan khusus 


SBMPTN ) 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


40. 


41. 


42. 


43. 


Faktor yang menyebabkan terjadinya 
perubahan sosial dan kebudayaan yang 
berasal dari luar masyarakat adalah .... 


A. revolusi dalam 


masyarakat 


yang terjadi 


B. terjadinya bencana alam dan banjir 

C. pertentangan antara individu dengan 
kelompok 

oleh 


D. penemuan baru 


masyarakat 


anggota 


E. tingkat kelahiran penduduknya tinggi 


Jiwa kebudayaan dari suatu kelompok 
masyarakat dapat dilihat dari .... 


A. gaya hidup yang meniru kebudayaan 
lain 
B. gaya perilaku warga masyarakatnya 


C. integrasi masyarakatnya terhadap 
kelompok lain 


D. proses akulturasi kebudayaannya 
E. proses desintegrasi yang dialami 
kelompok masyarakat tersebut 


Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 
anak yang belum kawin yang ditandai 
oleh tempat tinggal yang sama disebut .... 
A. keluarga poligami 

keluarga patrilineal 

keluarga matrilineal 

keluarga batih 


mm OO Oo W 


keluarga poliandri 


Contoh kontak sekunder tidak langsung 
adalah ... 


A. Seorang pemuda main mata dengan 
seorang wanita yang sedang berjalan. 


B. Rita minta tolong kepada Donie agar 
diperkenalkan dengan Budi. 


C. Pedagang yang ramah sikapnya 
berhasil menarik pembeli. 


D. Rita bersalaman dengan Budiman. 
E. Yudi mengirim surat kepada Susi. 


SBMPTN 
) 9 6 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


44 


45. 


SEAT 


46. 


47. 


Keluaga parental adalah keluarga yang 
memperhitungkan hubungan keluarga 
melalui pihak .... 


Dalam suatu komuniti manusia yang 
satu memandang manusia lainnya 
dalam keseluruhan dan bukan dari satu 
aspeknya saja, sebab komuniti terbentuk 
berdasarkan adanya .... 

1 
2 
3 
4 


suatu pamrih 
wilayah tertentu 
kepentingan ekonomi 


( 
( 
( 
( 


— oe dn nd 


kehidupan bersama 


Pernyataan berikut bukan merupakan 
hal-hal yang mendorong manusia untuk 
melakukan tindakan ekonomi adalah .... 


A. meningkatkan tingkat kemakmuran 
sendiri 

B. hasrat selalu menerima apa adanya 

C. keinginan memperoleh penghargaan 
sesamanya 

D. hasrat ingin membantu meringankan 
beban orang lain 

E. hasrat untuk berkuasa 


Dalam kasus berikut akan terjadi 
pergeseran garis anggaran ke kanan atas 
tanpa adanya perubahan s/ope (lereng 
garis) adalah .... 


A. harga X naik 10% dan Y turun 10% 
B. harga X dan Y naik 10% 


C. harga X dan Y naik 10%, pendapatan 
nominal turun 5% 


48. 


49. 


50. 


51. 


D. harga X dan Y turun 10%, pendapatan 
nominal turun 10% 

E. harga X dan Y naik 10%, pendapatan 
nominal turun 10% 


Debt Equity Ratio (DER) suatu 
perusahaan adalah 0,8. Jumlah utang 
saat ini adalah 40 juta rupiah. Modal yang 
dimiliki oleh perusahaan adalah .... 


A. Rp50 juta 
B. Rp40 juta 
C. Rp32 juta 
D. Rp20 juta 
E. tidak dapat ditentukan dari soal ini 


Pada tahun 2001, Bank Dunia telah 
mengelompokkan negara-negara di dunia 
menjadi 5 (lima) kelompok berdasarkan 
pendapatan per kapitanya. Kelompok 
negara berpendapatan menengah adalah 
negara yang memiliki PNB per kapita 
sekitar .... 


A. US $520 

B. US $1.740 

C. US $2.990 

D. US $4.870 

E. US $25.480 

Suatu Perseroan Terbatas (PT) 


mempunyai modal Rp100.000.000, maka 
untuk mendapatkan ijin dari menteri 
kehakiman modal yang sudah harus 
disetorkan minimal sebesar .... 


A. Rp40.000.000 
Rp4.000.000 
Rp2.000.000 
Rp20.000.000 
Rp25.000.000 


MU Oo W 


Dalam bukunya “the principles of 
political and taxation,” David Ricardo 
mengemukakan beberapa teori, kecuali .... 


52. 


53. 


54. 


55. 


1 
2 
3 
4 


Teori Sewa Tanah 
Teori Nilai Kerja 
Teori Currency 
Teori Laisser Faire 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
Kurva Kemungkinan Produksi (Production 


Possibility Curve) pada hakekatnya 
merupakan .... 


(1) Kombinasi maksimum atas output 
yang dihasilkan 

(2) kombinasi terbaik atas output yang 
dihasilkan 

(3) menu pilihan atas kombinasi output 

(4) menu terbaik atas kombinasi output 


Berikut peranan koperasi yang sangat 
besar artinya bagi masyarakat adalah .... 


(1) penyaluran sarana produksi 

(2) stabilisasi harga 

(3) membantu mengatasi masalah 
keuangan anggota 

(4) untuk mengganti badan-badan usaha 


lain 


Jika fungsi konsumsi suatu negara 
dinyatakan sebagai C = 150 miliar + 0,80Y, 
adapun Y = pendapatan nasional, maka 


(1) fungsi tabungannya S - -150 miliar -- 
0,20Y 

(2) break even income akan dicapai 
pada saat pendapatan nasional 
sebesar /50 miliar 

(3) bila Y = 1.000 miliar, maka S = 50 
miliar 

(4) fungsi konsumsi tersebut berbentuk 
nonlinear 


Modal dasar pembangunan di bawah ini 
yang termasuk sumber daya finansial 
adalah .... 


SBMPTN ) / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


56. 


57. 


1 
2 
3 
4 


tabungan pemerintah 
surplus ekspor 
tabungan masyarakat 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


pinjaman luar negeri 


Dalam sistem standar emas dikenal 
macam kurs valuta asing, kecuali .... 

1 
2 
3 
4 


(1) Mint parity 

(2) Gold Export Point 
(3) Gold Import Point 
(4) Gold Parity 


Kebijaksanaan deregulasi dan debirokrasi 
dimaksudkan untuk, kecuali .... 


(1) memberi kesempatan kepada 
produsen untuk memperluas 
usahanya 

(2) memberi kemudahan kepada 


perizinan usaha 
(3) 
(4) 


meningkatkan devisa negara 
memperlambat perputaran barang 
maupun jasa 


SBMPTN 
) 9 8 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


58. 


59. 


60. 


Faktor penyebab timbulnya perdagangan 
internasional adalah .... 


(1) perbedaan kekayaan sumber daya 
alam 

(2) selera dan ilmu pengetahuan 

(3) perbedaan biaya produksi 

(4) perbedaan jumlah penduduk 


Penurunan nilai mata uang domestik 
akan mendorong ekspor. 


SEBAB 


Penurunan nilai mata uang domestik 
akan memperbaiki neraca perdagangan. 


Sebelum OPEC dibentuk, harga minyak 
lebih banyak ditentukan oleh perusahaan- 
perusahaan minyak raksasa daripada 
penghasilnya. 

SEBAB 


Pada tahun 1960 sebuah organisasi 
negara-negara pengekspor minyak 
didirikan dan terkenal dengan nama 
Organization of Petroleum Exporting 
Countries (OPEC). 


PEMBAHASAN TES KEMAMPUAN 


TRYOUT 
PAKET 02 


Sampan 


Waruga merupakan salah satu hasil 
kebudayaan zaman Megalitikum. Waruga 
adalah kubur batu yang berbentuk kubus. 


Jawaban: B 


Buku Common sense (pikiran sehat) 
adalah karya Thomas Paine. Tulisan 
tersebut berisi paham kemerdekaan 
yang mampu menyadarkan kaum kolonis 
untuk mengubah perjuangan mencapai 
kemerdekaan. 


Jawaban: D 


Sultan Ageng Tirtayasa merupakan raja 
terbesar Banten yang anti terhadap 
VOC. Taktik VOC untuk menghancurkan 
Banten dengan cara mengadu domba 
antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan 
putra tertuanya yaitu Sultan Haji. Belanda 
menyebarkan isu bahwa sepeninggal 
Sultan Ageng Tirtayasa yang ditunjuk 
sebagai pengganti adalah putra kedua, 
yaitu Pangeran Purbaya. 


Jawaban: B 
Paham liberalisme pertama kali masuk 


ke Indonesia dibawa oleh Raffles. 
Kebebasan merupakan bentuk dari paham 


liberalisme. Pada saat menjabat sebagai 
Gubernur Jenderal di Indonesia, Raffles 
menerapkan program Pajak Sewa Tanah. 
Rakyat diberi kebebasan untuk menanam 
jenis tanaman. Sebagai rakyat di daerah 
jajahan diwajibkan membayar pajak. 


Jawaban: C 


Tujuan penjajah yang utama adalah 
menguasai daerah jajahan. 


Jawaban: E 
Restorasi Meiji adalah gerakan 
pembaharuan yang menghendaki 


pengembalian kekuasaan (restorasi) dari 
Shogun kepada Tenno. Tindakan yang 
dilakukan Meiji adalah: 


- Memindahkan ibukota Kyoto ke Tokyo. 
- Meniru pendidikan Angkatan Laut 

dari bangsa Inggris. 
Jawaban: A 


Kemajuan ekonomi Eropa didukung oleh 
penemuan mesin-mesin yang diawali 
dengan terjadinya Revolusi Industri pada 
abad ke-18 di Inggris. 


Jawaban: D 


Perjanjian Tordesillas menguntungkan 
bangsa Portugis karena bangsa Portugis 
menjadi mempunyai hak melakukan 
kegiatan pelayaran dan perdagangan 


SBMPTN ) 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


10. 


11. 


12. 


ke arah Timur, hingga sampai ke Maluku 
sebagai daerah asal rempah-rempah. 
Perjanjian Saragosa yaitu perjanjian yang 
mengakhiri peperangan antara Portugis 
dengan Spanyol di Maluku. Spanyol 
harus meninggalkan Maluku dan berhak 
atas Philipina. 

Jawaban: B 


Dr. Jose Rizal adalah pendiri dan 
pemimpin Partai Nasionalis Filipina/Liga 
Filipina, menulis buku “Noli Me Tangere” 
(Jangan Singgung Saya). Adapun 
Andreas Bonifacio dan Emilio Aquinaldo 
adalah pemimpin gerakan Katipunan. 


Jawaban: A 


Pithecanthropus erectus adalah manusia 
kera yang berjalan tegak. Ditemukan 
oleh Dubois di daerah Trinil, Ngawi, 
Jawa Timur. Sedangkan Sinanthropus 
pekinensis ditemukan di Gua Naga 
daerah Peking negara Cina. Ciri-cirinya 
mirip dengan Pithecanthropus erectus. 
(Pernyataan salah, alasan benar). 


Jawaban: D 


Pergerakan Nasional Indonesia 
merupakan organisasi yang berjuang 
untuk bangsanya yang meliputi beragam 
aksi dengan organisasi modern, ada 
ketua dan tujuan jelas. Gerakan tersebut 
meliputi berbagai bidang. (Pernyataan 
benar, alasan benar, dan keduanya 
menunjukkan hubungan sebab akibat). 


Jawaban: A 


Inti dari Revolusi Industri adalah 
pergantian tenaga manusia dan hewan 
sebagai tenaga penggerak dengan 
menggunakan tenaga mesin. Revolusi 
Industri terjadi pada abad ke-18 di Inggris. 
Dengan penggunaan tenaga mesin 


SBMPTN 
2 00 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


13. 


14. 


15. 


membuat produksi menjadi berlipat. 
(Pernyataan benar, alasan benar, namun 
keduanya tidak menunjukkan hubungan 
sebab akibat). 


Jawaban: B 


Revolusi kemerdekaan Indonesia 
diperjuangkan dengan dua cara, yaitu: 


- Cara militer (dengan senjata) dengan 
kekuatan senjata melawan Jepang, 
Belanda, ataupun Sekutu. 

- Cara diplomasi (tanpa kekerasan) 
melalu perundingan. 

Serangan Umum 1 Maret 1949, 

kemenangan berada di pihak Republik 

Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa 

RI masih berdiri dan posisi TNI kuat. 

(Pernyataan benar, alasan benar, namun 

keduanya tidak menunjukkan hubungan 

sebab akibat). 
Jawaban: B 


Kerja sama Utara-Selatan didasarkan 
pada faktor geografi yang kebetulan 
juga terlihat adanya perbedaan dari 
kemajuan dan taraf hidup antara negara- 
negara yang berada di kawasan Utara 
dan Selatan. (Pernyataan benar, alasan 
benar, dan keduanya menunjukkan 
hubungan sebab akibat). 


Jawaban: A 


Perang dingin terjadi antara Blok Barat 
dan Blok Timur. Dua blok tersebut muncul 
setelah Perang Dunia II. Perang dingin 
terjadi karena perbedaan ideologi antara 
Blok Barat yang diprakarsai oleh Amerika 
Serikat yaitu liberal, dan Blok Timur yang 
diprakarsai oleh Uni Soviet yaitu komunis. 
(Pernyataan benar, alasan benar, dan 
keduanya menunjukkan hubungan sebab 
akibat). 


Jawaban: A 


17. 


18. 


19. 


20. 


Saman 


16. 


Free Way System dibangun untuk 
mengurangi kepadatan lalu lintas. Contoh 
Free Way System di Pulau Jawa adalah 
sebagai berikut: 


- Jagorawi 
-  Cawang-Tanjung Priok 
- Jakarta-Cikampek 
-  Padalarang-Cileunyi 
Jawaban: E 


Transmigrasi yang seluruh proses 
dan pembiayaannya ditanggung oleh 
pemerintah adalah transmigrasi umum. 
Transmigrasi umum dimulai pada tahun 
1952, adapun ketentuan-ketentuan 
pokok transmigrasi adalah UU No. 3 
Tahun 1972. 


Jawaban: A 


Iklim Oldeman didasarkan pada jumlah 
bulan basah secara berurutan. 
Bulan Basah >9=A, 7/-9=B,5-6=C, 
3-4=D,<3=E. 

Jawaban: A 


Berdasarkan keluarnya magma, terdapat 

tiga erupsi yaitu: 

- Erupsi sentral: Jika magma keluar 
melalui retakan memusat. 

- Erupsi area: Jika magma keluar 
dalam suatu kawasan. 

- Erupsi linier: Jika magma keluar 
melalui retakan memanjang. 

Jawaban: D 


Objek formal geografi adalah cara 
memandang, berpikir terhadap objek 
material geografi dari sudut pandang 
keruangan dalam konteks kewilayahan 


21. 


22. 


23. 


24 


25. 


26. 


dan lingkungan yang meliputi pola sistem 
dan proses. 


Jawaban: C 


Sungai Ephemeral adalah sungai yang 
ada airnya hanya pada musim hujan. 


Jawaban: C 


Fenomena pascavulkanik meliputi: 


-  Fumarol : Gas uap air 

-  Motet : Gas CO, 

-  Sulfatar : Gas Sulfur 

- Geyser : Semburan air panas 
- Air Wakdani : Sumber air panas 


yang mengandung 
mineral. 
Jawaban: A 


Jalur tepi daerah perkotaan paling luar yang 
ditandai oleh sifat-sifat yang mirip dengan 
wilayah kota dinamakan urban fringe. 


Jawaban: E 


Salah satu fisik sungai di Daerah Aliran 
Sungai (DAS) adalah adanya delta. Delta 
adalah daratan yang terbentuk di muara 
sungai sebagai hasil sedimentasi sungai. 


Jawaban: C 


Hilangnya top soil akibat curah hujan 
yang tinggi dapat terlihat dalam bentuk 
lahan kritis, bukit-bukit sisa (seperti bukit 
kapur di kawasan karst), dan dataran 
fulivial (seperti bantaran sungai delta). 


Jawaban: A 


Contoh jenis industri yang termasuk kimia 
dasar adalah: 


1) Pupuk 
2) Kertas 
3) Semen 
4) Obat-obatan 


Jawaban: E 


SBMPTN 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 2 0 


27. Pabrik tekstil membutuhkan banyak 
tenaga kerja sehingga lebih tepat 
ditempatkan di dekat penduduk (sebagai 
tenaga kerja). (Pernyataan salah, alasan 
salah). 


Jawaban: E 


28. Industri elektronik sebaiknya ditempatkan 
mendekati pasar guna mengurangi 
resiko. (Pernyataan benar, alasan salah). 


Jawaban: C 


29. Peta topografi menggambarkan relief 
permukaan bumi. Biasanya peta ini 
menggunakan garis kontur, sehingga 
dapat diketahui: 


- Tinggi rendahnya suatu tempat. 

- Jarak sesungguhnya. 

- Tingkat kecuraman. 

(Pernyataan benar, alasan salah) 
Jawaban: C 


30. Industri pupuk kimia termasuk ke 
dalam industri ekstraktif, berbahan 
baku langsung dari alam (gas alam). 
(Pernyataan salah, alasan salah). 


Jawaban: E 


po sana 


31. Interaksi sosial adalah hubungan timbal 
balik antara satu individu dengan individu 
lain, individu dengan kelompok, atau 
kelompok dengan kelompok. Contohnya 
Didi berbicara dengan gurunya. 


Jawaban: C 


32. Sebab-sebab terjadinya konflik yaitu: 
- Adanya perbedaan kebudayaan. 
- Adanya perubahan pendirian. 
- Adanya perubahan sosial yang 
cepat. 
Jawaban: C 


SBMPTN 
3 02 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


Perubahan masyarakat dikatakan positif 
jika membawa kemajuan masyarakat 
(modernisasi). Adapun salah satu ciri dari 
modernisasi adalah menghargai harkat 
dan martabat manusia. 


Jawaban: D 


Sifat feodalisme adalah sikap memberi 
perlakuan khusus terhadap seseorang 
yang dianggap mempunyai gelar 
kehormatan dan kedudukan. 


Jawaban: C 


Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah 
untuk mengurangi arus urbanisasi 
adalah: 


- Memperluas lapangan kerja di desa. 
- Meningkatkan pembangunan di 

desa. 
Jawaban: B 


Unsur kebudayaan yang mudah berubah 
adalah unsur kebudayaan yang bersifat 
kebendaan/materil. Karena unsur 
kebudayaan yang bersifat imateriil 
berhubungan dengan kepercayaan atau 
pandangan hidup. 


Jawaban: B 


Stratifikasi sosial terjadi karena adanya 
sesuatu yang dihargai masyarakat. Dasar 
stratifikasi adalah: 


- Cara berpakaian. 
- Olahraga dan kegemaran. 
- Tempat tinggal. 
- Tempat rekreasi. 
Jawaban: C 


Faktor-faktor dominan yang perlu 
diperhatikan dalam memanfaatkan modal 
dasar pembangunan adalah: 


39. 


40. 


41. 


42. 


43. 


- Faktor demografi, hidrografi, geologi. 
- Faktor demografi dan sosial budaya. 
- Faktor flora dan fauna. 
- Faktor klimatologi. 

Jawaban: C 


Dalam kehidupan bermasyarakat, 
seseorang dalam menggunakan hak 
asasinya tidak dapat diwujudkan secara 
mutlak, karena sangat dibatasi hak orang 
lain. 


Jawaban: A 


Faktor-faktor perubahan sosial yang 
berasal dari luar masyarakat adalah: 


- Pengaruh lingkungan alam (bencana 
alam). 
- Peperangan. 
- Pengaruh kebudayaan lain. 
Jawaban: B 


Etos kebudayaan/jiwa kebudayaan/watak 
khas kebudayaan dapat dilihat dari gaya 
perilaku warga masyarakatnya. 


Jawaban: B 


Keluarga inti atau keluarga batih (Nuclear 
Family) adalah keluarga yang terdiri atas 
ayah, ibu, dan anak yang belum kawin 
baik anak kandung maupun anak adopsi. 


Jawaban: D 


Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial 
adalah: 


- Komunikasi 
- Kontak, terdiri dari: 

e Kontak primer, yaitu kontak yang 
dilakukan secara langsung atau 
tatap muka. 

e Kontak sekunder, adalah kontak 
melalui perantara pihak ketiga. 

Jawaban: B 


44 


45. 


SEN 


46. 


A7. 


Jenis sistem kekerabatan adalah sebagai 
berikut: 


- Parental, yaitu hubungan keluarga 
dihitung dari pihak ayah dan ibu. 

- Matrilineal, yaitu hubungan keluarga 
dihitung dari pihak ibu. 

-  Patrilineal, yaitu hubungan keluarga 
dihitung dari pihak ayah. 

- Double unilateral, yaitu hubungan 
keluarga dihitung dari pihak ayah 
atau ibu secara bersama-sama. 

Jawaban: B 


Komunikasi dibentuk berdasarkan: 


- Locality berdasarkan tempat tinggall/ 


wilayah. 
- Kultural kebudayaan masyarakat 
setempat. 
Jawaban: C 


Tindakan ekonomi adalah segala 
tindakan manusia yang dilandasi prinsip 
ekonomi dalam rangka memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Hal-hal yang 
mendorong manusia melakukan tindakan 
ekonomi adalah sebagai berikut: 


- Meningkatkan kemakmuran sendiri. 

- Keinginan memperoleh penghargaan 
sesamanya. 

- Hasrat ingin membantu meringankan 
beban orang lain. 

- Hasrat untuk berkuasa 

Adapun yang bukan adalah hasrat selalu 

menerima apa adanya. 

Jawaban: B 


Garis anggaran akan berubah jika terjadi 
perubahan harga X atau harga Y dan 
atau jumlah anggaran. Pergeseran garis 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 3 03 


48. 


49. 


anggaran ke kanan atas yang tidak 
disertai adanya perubahan lereng garis 
(slope) terjadi jika harga X naik 10% 
diimbangi dengan harga Y turun 10%. 


Jawaban: A 


Debt to Equity Ratio (DER) - 0,8 
Total Hutang - Rp40.000.000 
Rumus DER adalah sebagai berikut: 


Total Hutang 


DER = 
Total Modal 
0.8- Rp40.000.000 
x 
X= Rp40.000.000 
0,8 


X = Rp50.000.000 


Jadi, total modal yang dimiliki perusahaan 
sebesar Rp50.000.000 
Jawaban: A 


Bank Dunia mengelompokkan negara- 

negara di dunia berdasarkan pendapatan 

per kapitanya menjadi lima kelompok, 
yaitu: 

- Kelompok negara berpendapatan 
rendah, yaitu negara-negara yang 
memiliki PNB per kapita lebih kecil 
dari US $520. 

- Kelompok negara berpendapatan 
menengah bawah, yaitu negara yang 
memiliki PNB per kapita sekitar US 
$1.740. 

- Kelompok negara berpendapatan 
menengah, yaitu negara yang memiliki 
PNB per kapita sekitar US $2.990. 

- Kelompok negara berpendapatan 
menengah atas, yaitu negara yang 
memiliki PNB per kapita sekitar US 
$4.870. 

- Kelompok negara berpendapatan 
tinggi, yaitu negara yang memiliki 
PNB perkapita sekitar US $25.480. 

Jawaban: C 


SBMPTN 
3 04 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


50. 


51. 


52. 


53. 


Modal disetor adalah modal perseroan 
yang dianggap riil karena telah benar- 
benar disetorkan ke dalam PT. Besarnya 
modal disetor menurut UUPT adalah 


sebesar modal ditempatkan, paling 
sedikit 25% dari modal dasar, yaitu 
Rp25.000.000. 

Jawaban: E 


Dalam buku “The Principles of Political 

Economy and Taxation,” David Ricardo 

mengemukakan beberapa teori antara 

lain: 

- Teori Sewa Tanah (Land Rent) 

- Teori Nilai Kerja (Labor Theory of 
Value) dan Teori Upah Alami (Natural 
Wages) 

- Teori Uang (Currency) 

- Teori Keuntungan 
(Comparative Advantage 

Teori Laissez faire yaitu sebuah teori yang 

keberadaannya mendorong terjadinya 

perdagangan bebas yang dicetuskan 
oleh kaum fisiokratis. 


Komparatif 


Jawaban: A 


Kurva kemungkinan produksi atau kurva 
Production Possibility Curve merupakan: 


- Kombinasi maksimum atas output 
yang dihasilkan. 
- Kombinasi terbaik atas output yang 
dihasilkan. 
- Menu pilihan atas kombinasi output. 
- Menu terbaik atas kombinasi output. 
Jawaban: E 


Sebagai organisasi yang berlandaskan 
pada perekonomian rakyat, koperasi 
memiliki beberapa peranan. Peranan 
koperasi di masyarakat antara lain: 


- Meningkatkan 
masyarakat. 


kesejahteraan 


54. 


- Meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat. 

- Menciptakan lapangan pekerjaan bagi 
masyarakat. 

-  Memperkokoh perekonomian 
nasional. 


Dengan adanya koperasi anggota yang 
membutuhkan kebutuhan pokok dapat 
membeli di koperasi dengan harga yang 
lebih murah. Anggota yang membutuhkan 
pinjaman modal usaha dapat meminjam 
di koperasi. Selain itu, bagi anggota yang 
memiliki hasil produk tertentu juga dapat 
menjualnya di koperasi. Koperasi tidak 
berperan untuk menggantikan badan- 
badan usaha lain. 

Jawaban: A 


C = 150 miliar + 0,80Y 
(1) Fungsi tabungan dapat dirumuskan 
sebagai berikut: 


S=-a+(1-b)Y 
=~ 150 miliar + (1—0,8)Y 
=—150 miliar - 0,2 YY 


Fungsi Konsumsi 


Break Even Income terjadi apabila 
besar pendapatan sama dengan 
besarnya pengeluaran untuk 
konsumsi atau dapat dikatakan Y - C 
atau Y-C-0 
Perhitungannya sebagai berikut: 

Y=C 

Y =150 miliar + 0,80Y 
0,20Y =150 miliar 

= 750 miliar 


Bila Y = 1.000 miliar maka: 


cS 


S =-150 miliar + 0, 20Y 
——150 miliar + 0,20(1000) 
=— 150 miliar +200 miliar 
= 50 miliar 


55. 


56. 


57. 


(4) Fungsi konsumsi tersebut berbentuk 
linear karena berpangkat 1 (satu). 
Jawaban: A 


Modal dasar pembangunan yang 
merupakan sumber daya financial yaitu: 


- Tabungan pemerintah 
- Tabungan masyarakat 
Jawaban: B 


Di dalam sistem standar emas, terdapat 
empat macam kurs valuta asing, yaitu: 


- Kurs paritas arta yasa (Mint Party), 
adalah kurs yang menunjukkan 
perbandingan kandungan emas yang 
diperoleh dengan menukarkan satu 
satuan uang suatu negara dengan 
satu satuan uang negara lain. 

- Kurs titik ekspor emas (Gold Export 
Point), adalah kurs valuta asing 
tertinggi yang terjadi dalam sistem 
standar emas. 

- Kurs titik impor emas (Gold Import 
Point,) adalah kurs valuta asing 
terendah yang terjadi dalam sistem 
standar emas. 

- Kurs valuta asing yang terjadi, adalah 
Kurs yang bergerak naik atau turun di 
sekitar kurs paritas arta yasa. 

Kurs Gold Parity tidak termasuk di dalam 

sistem standar emas. 

Jawaban: D 


Kebijakan deregulasi dan debirokrasi 
merupakan bagian dari kebijakan fiskal 
pemerintah. Tujuannya adalah untuk 
memperbaiki keadaan ekonomi agar 
tercapai tingkat pertumbuhan yang tinggi, 
yaitu dengan cara: 

- Mengusahakan kesempatan kerja 
(mengurangi pengangguran) dengan 
memberikan kesempatan pada 
produsen untuk memperluas usaha. 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 3 0 5 


58. 


- Memberi kemudahan pada perijinan 
usaha. 
- Meningkatkan devisa negara. 
Jawaban: D 


Faktor penyebab terjadinya perdagangan 
internasional adalah sebagai berikut: 


- Perbedaan sumber daya alam (SDA) 

yang dimiliki. 
Barang kebutuhan yang dihasilkan 
suatu negara tergantung SDA 
yang dimiliki dan perbedaan SDA 
tergantung pada wilayah negara 
tersebut. 

- Perbedaan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 
Tingkatpenguasaan ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang dimiliki suatu 
negara akan menyebabkan 
perbedaan hasil produksi dan tingkat 
kualitas produksi yang dihasilkan. 

- Penghematan biaya produksi. 
Perdagangan internasional 
memungkinkan suatu negara 
memproduksi barang dalam jumlah 
besar sehingga biaya produksi 
menjadi rendah. 

- Perbedaan sumber daya manusia. 
Kualitas masyarakat suatu 
negara akan sangat menentukan 
produk yang dihasilkannya. Bagi 
masyarakat suatu negara yang 
tingkat pendidikannya tinggi, kualitas 
sumber daya manusianya juga tinggi 


sehingga mampu menghasilkan 
produk yang berteknologi dan 
berkualitas. 


SBMPTN 
3 06 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


59. 


60. 


- Perbedaan selera. 
Setiap negara kemungkinan memiliki 
kesamaan memproduksi barang, 
tetapi juga mempunyai selera 
berbeda-beda, sehingga mendorong 
kegiatan perdagangan antar negara. 
- Perbedaan jumlah penduduk suatu 
hegara. 
Jawaban: E 


Pada saat terjadi penurunan nilai mata 
uang domestik maka harga komoditas 
ekspor akan menjadi semakin murah, 
sehingga jumlah permintaan akan 
meningkat. Penurunan nilai mata uang 
domestik akan mendorong ekspor dan 
memperbaiki neraca perdagangan. 


(Pernyataan benar, alasan benar, dan 
saling berhubungan). 


Jawaban: A 
OPEC didirikan pada tahun 1980 
untuk menghimpun negara-negara 
penghasil dan pengekspor minyak 


serta menghindarkan persaingan, serta 
menjaga stabilitas harga minyak karena 
sebelum OPEC terbentuk harga minyak 
ditentukan oleh perusahaan-perusahaan 
raksasa daripada penghasilnya. 
(Pernyataan benar, alasan benar, dan 
saling berhubungan). 

Jawaban: A 


PAKET 3 


SELEKSI 
BERSAMA MASUK 
PERGURUAN 
TINGGI NEGERI 
KELOMPOK SOSHUM 


TES KEMAMPUAN DAN POTENSI AKADEMIK 
TES KEMAMPUAN DASAR SOSHUM 


PETUNJUK KHUSUS 
PENYELESAIAN SOAL-SOAL 


Petunjuk A Pilihlah satu jawaban yang paling tepat. 


Petunjuk B Soal terdiri dari tiga bagian, yaitu pernyataan, kata sebab, dan 
alasan yang disusun berurutan. 


Pilihlah: 


Petunjuk C 


A. 


Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya 
menunjukkan hubungan sebab akibat. 


B. Jika pernyataan benar dan alasan benar, tetapi keduanya 
tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. 

C. Jika pernyataan benar dan alasan salah. 

D. Jika pernyataan salah dan alasan benar. 

E. Jika pernyataan dan alasan keduanya salah. 

Pilihlah: 

A. Jika (1), (2), dan (3) yang benar. 

B. Jika (1) dan (3) yang benar. 

C. Jika (2) dan (4) yang benar. 

D. Jika hanya (4) yang benar. 

E. Jika semuanya benar. 


AKADEMIK ESSE 


BIDANG ILMU : TPA, MATEMATIKA DASAR, BAHASA Keterangan: 
INDONESIA, BAHASA INGGRIS TPA nomor 1 sampai dengan nomor 45 
TRYOUT : PAKET 03 MATEMATIKA DASAR nomor 45 sampai dengan nomor 60 


WAKTU : 105 MENIT BAHASA INDONESIA nomor 61 sampai dengan nomor 75 
JUMLAH SOAL : 90 BAHASA INGGRIS nomor 76 sampai dengan nomor 90 


' 5 Kilah-.... 
TES POTENSI AKADEMIK A. Mengelak 
| B. Tipu Daya 

1. Tauke -.... | : Pemali 
A. Majikan D. Pemimpin | - aa 
B. Pesuruh E. Tauge | ae 
C. Pemilik | 6. Gasal... 

2. Nihil =... : : yaa E nad 
A. Berisi D. Tana i o a a 
B. Vakum E. Nadir | Mu 
C. Dada 1 7. Inklusif ><.... 

3. Reduksi... | ói ae inii 
A. Utang — Kalian | T 
aoa . Bagian dari 
C. Tunai 8. Prolog ><.... 

D. Potongan A. Pembukaan 
E. Tambahan | B. Penutup 

4. Nyana=.... | : ve 
A. Anggap D. Sangka | - daa 
B. Perkiraan E. Nyata | eee 
C. Alasan 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 2 09 


9. Separasi ><.... 15. Bunga: ... =... : Kotor 


A. Penggabungan A. Wangi - Bangkai 


B. Pemisahan B. Semerbak - Bersih 
C. Pembagian C. Sedap - Lalat 

D. Perbaikan D. Indah - Sampah 

E. Pembebasan E. Harum - Limbah 


10. Progresif >< .... 16. 1, 6, 4, 11, 9, 16, 16, 21, .... 


A. Purnama - Terang 


A. Posesif D. Depensif | A. 25 D. 28 
B. Regresif E. Ofensif 1: B. 26 E. 29 
C. Kondusif LC. 27 
11. Cepat: ... =... : Mengilap 17. 1, 4, 10, 19, .... 
A. Kilat- Pudar O A 27 D. 30 
B. Singkat - Berpendar B. 28 E. 31 
C. Gerak - Rapi C. 29 
D. Lambat - Bercahaya 
E. Perlahan-lahan - Bersinar | 18. 4,7,8, 14, 12, 21, .... 
| A. 16 D. 24 
12. Rumah :... =... : Pengangguran | B. 18 E. 2/ 
A. Tempat tinggal - Kemiskinan | C. 21 
B. Peristirahatan - Pemecatan | 
C. Keluarga - Karyawan | 157 3 
D. Gelandangan - Pekerjaan | 0 D2 
E. Pengasuhan - Penghasilan | 12 9 
| A. — D. — 
| 6 6 
13. Gambut :... =... : Transportasi | 11 8 
A. Rawa - Kapal | B. 6 - 6 
B. Payau - Pelabuhan | 10 
C. Tanah - Sampan ©: 6 
D. Laut- Perahu ' 20. 2,6, 12, 20,.... 
E. Hutan - Dayung : A 28 D 42 
| DA | B. 30 E. 48 
14. Bulan :... =... : Siang C 36 
B. Malam - Matahari ' 21. Nilai m pada persamaan 52-9) - 1250” 
C. Tanggal- Hari | adalah .... 
D. Langit - Waktu OOA 5 D 8B 
E. Bumi- Malam B 6 E 9 
C. 7 


SBMPTN 
3 | 0 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


22. 


23. 


24. 


25. 


Seorang pedagang buah berbelanja buah- 
buahan di pasar induk. Harga rata-rata 
buah semangka, manggis, labu, jeruk, 
anggur, pir, mangga, nangka, apel, melon, 
rambutan, dan stroberi adalah Rp425.000 
per kuintal. la menambahkan durian 
sehingga harga rata-ratanya menjadi 
Rp427.000 per kuintal. Berapakah harga 
durian per kuintal? 


A. Rp451.000 
B. Rp452.000 
C. Rp482.000 
D. Rp541.000 
E. Rp552.000 


Sebuah persegi panjang memiliki lebar 
sepertiga dari panjangnya. Jika luasnya 
48 satuan luas dan lebarnya x satuan 
panjang, maka nilai 24 5x2 +1 -.... 


A 11 D. 14 
B. 12 E. 15 
C. 13 

[0,01(3)" +250(0,02%)| =... 

A. 0,0014 D. 1,4 
B. 0,014 E. 14 
C. 0,14 


Dalam satu kelas, perbandingan antara 
siswa perempuan dan siswa laki-laki 
adalah 3 : 1. Berapa persen siswa laki- 
laki dalam kelas tersebut? 


A. 25% D. 664% 
B. 30% E. 75% 
C. 331% 

2 


26. 21 So, = 
5 10 15 
A 1 D Ka 
10 50 
B ao E 1 
15 90 
C. ae 
30 
2/ 3 dari 21,36 dalah 
5 ari 9 4 agalan .... 
A. 21,5 D. 53,5 
B. 31,5 E. 63,5 
C. 43,5 


28. 


29. 


Pada sebuah liga basket, sebuah tim 
harus bertanding sebanyak 90 kali 
dalam satu musim. Saat ini tim tersebut 
sudah menang dalam 20 pertandingan 
dan kalah 18 pertandingan. Berapa 
pertandingan lagi yang harus dimenangi 
oleh tim tersebut agar secara keseluruhan 
tim tersebut menang 60% dari seluruh 
pertandingan? 


A. 34 D. 42 
B. 36 E. 44 
C. 40 
Nilai t yang memenuhi persamaan 
t-—3 125 adalah .... 

4 
A. -6 D. -3 
B. -5 E. -2 
C. -4 
N2 x28 x28 =.... 
A. 4 D. 32 
B. 8 E. 64 
C. 16 


SBMPTN | 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 2 


Pilihlah gambar (A), (B), (C), (D), atau (E) 
yang menggambarkan hubungan di antara 
objek-objek yang tersedia! 


Pilihlah gambar (A), (B), (C), (D), atau (E) 
yang merupakan jaring-jaring dari gambar 
yang tersedia! 


a 


tease] oe ass ae an 
(A) (B) (C) (D) (E) 


31. Teh, Jeruk, Lemon 
DOUE 
© Woo H 
(A) (B) (C) (D) (E) 


32. Anjing, Hewan peliharaan, dan Kucing 


OWO 


33. Bus, Taksi, dan Sopir 
OD OD 
OO D ©) 
(A) (B) (C) (D) (E) 


34. Penari, Seniman, dan Pertunjukan 


25508 


D) E 


36. 


35. Pengajar, Dosen, dan Tabib (A) (B) (C) (D) (E) 


DOD © 9 D 


(C) (D) (E) 


SBMPTN 
3 | ) seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


40. 


MATEMATIKA DASAR 


46. Jika 6 (3*°) (log, a) + 3" (log, a) = 3°, 
nilai a adalah .... 


C Sst ore 
(A) (B) (C) (D) (E) 


Re D. 8 
8 
Pilihlah gambar (A), (B), (C), (D), atau (E) B. 1 E. 16 
yang dalam hal tertentu berbeda dari keempat : 
gambar lainnya! C. 4 
41 47. Seorang pengusaha dengan modal 
| ea tt] Ae Rp10.000.000 menghasilkan produk A 
ita dan B yang masing-masing memberi 
keuntungan 8% dan 10% per bulan. 
(A) (B) (S) (D) (E) Jika kedua jenis produk tersebut 
menghasilkan keuntungan Rp904.000 
42 Ak XX 2K a setiap bulan, modal produk A adalah .... 
A. Rp3.800.000 
(A) (B) (C) (D) (E) B. Rp4.200.000 
C. Rp4.800.000 
43 A - E = E E = 7 D. Rp5.000.000 
UL E. Rp5.200.000 
Ue AA sn 


48. Jika 2 adalah satu-satunya akar 
persamaan kuadrat ix? +bx+a=0, 


nilai a + b adalah .... 


A. 32 D. -2 
(A) (B) (C) (D) (E) saka ai 
C. 0 
Aan AA 
x>” Ax? + 3x 
1 
(A) (B) (C) (D) (E) 3 j 2 
B 1 E oo 
5 | 
C. 0 


SBMPTN 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 2 


50. 


51. 


52. 


53. 


54. 


Budi telah mengikuti empat kali tes 
matematika pada semester | dengan nilai 
rata-rata 7,0. Jika selama setahun Budi 
mengikuti delapan kali tes dengan nilai 
rata-rata 8,0, nilai rata-rata pada semester 
Il dibandingkan dengan semester | naik 
sebesar .... 


A. 1,0 D. 1,8 
B. 1,2 E. 2,0 
C. 1,5 


Tiga buah bilangan positif membentuk 
barisan aritmetika dengan beda 6. Jika 
bilangan yang terbesar ditambah 12 
maka diperoleh barisan geometri. Jumlah 
tiga bilangan tersebut adalah .... 


A. 26 D. 29 
B. 27 E. 30 
C. 28 


Harga awal sebuah baju telah diturunkan 
20%. Harga baru baju itu diturunkan lagi 
25%. Dua kali penurunan harga tersebut 
setara dengan sekali penurunan sebesar .... 


A. 27,5% D. 40,0% 
B. 30,0% E. 45,0% 
C. 35,0% 


Jika f(x) = ax + 3 dan f(f(x)) = 4x + 9, maka 
nilai a? + 3a + 3 adalah .... 


A. 13 D. 3 
B. 11 E. 2 
C. 7 


Semua nilai x yang memenuhi (x + 1)(x + 
2) = (x + 2) adalah .... 

Xx<-—1ataux>1 

x<-2ataux>2 

x <-—2ataux>0 

—1<x<1 

—2<x<0 


moo WO > 


SBMPTN 
3 1 4 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


55. 


56. 


57. 


58. 


59. 


60. 


Nilai maksimum fungsi objektif (tujuan) 
f(x, y) = 4x + 3y dengan kendala 2x + 3y 
< 18, x 2 2, dan y 2 2 adalah .... 


A. 26 D. 40 
B. 30 E. 43 
C. 35 


Misalkan S, = 5n? — 6n adalah jumlah n 
suku pertama barisan aritmetika. Nilai 
suku kelima barisan tersebut adalah .... 


A. 51 D. 29 
B. 41 E. 20 
C. 39 


Jika f adalah fungsi kuadrat yang 
grafiknya melalui titik (-1, 0), (2, 0) dan (O, 
2), maka nilai f(7) adalah .... 


A. -8 D. -32 
B. -16 E. -40 
C. -24 


Jika log, 3 = x dan log, / = y, nilai log, 14 
adalah .... 


A XX D. Xy+1 
x+y X 
B. Yty E. Xy+1 
X y 
c. XY 
y+1 


Jika 2x —y = 6, 2y + 3z = 4 dan 3x - Z =8, 
nilai 5x + y + 2z adalah .... 


A. 18 D. 12 
B. 16 E. 10 
C. 14 


2 
Misalkan AB = 0 dan det (A) = 2. 


Nilai det(BA") adalah .... 
D. 2 
E. 1 


O W » 
rO 


LL MATEMATIKA BASAR 


Teks berikut digunakan untuk menjawab soal 
nomor 61-63. 


Indonesia dan seluruh negara di dunia 
dewasa ini merasakan bumi makin panas. 
Orang menyebutnya pemanasan global 
(global warming), dan seluruh warga dunia 
pun menjadi gelisah. Pencemaran terjadi 
di mana-mana, mulai dari air, laut, tanah, 
dan udara. Badan Kesehatan Dunia (WHO) 
menaksirkan bahwasanya penduduk kota- 
kota di dunia pernah menghirup udara kotor 
setidak-tidaknya sekitar 70 persen, maka 
sisanya menghirup udara yang marginal. 
Pencemaran lingkungan telah menyebabkan 
jutaan orang sakit dan bahkan meninggal. 
Selain kematian, pencemaran lingkungan 
juga menyebabkan TBC, peunumonia, 
bronkitis, asma, dan penyakit pernapasan 
lainnya. Kini, banyak kota besar di dunia juga 
tidak luput dari persoalan ini. 

Untuk mengatasi kondisi itu, dunia 
melakukan sejumlah langkah antisipatif 
yang salah satu di antaranya adalah 
dengan mengganti bahan bakar minyak 
(BBM) dan bahan fosil ke energi altematif 
dan ramah lingkungan. Asap kendaraan 
bermotor yang menggunakan BBM dan 
fosil menjadi penyumbang polusi terbesar di 
dunia. Padahal setiap tahun pertambahan 
kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 
lebih kurang 5 juta unit. Seiring dengan laju 
pertambahan kendaraan bermotor tersebut, 
konsumsi BBM juga makin meningkat 
‘dan pencemaran udara terus bertambah. 
Transportasi merupakan sektor yang paling 
banyak mengonsumsi BBM yang disusul 
oleh sektor rumah tangga, industri, dan 
pembangkit listrik. 


Konsumsi BBM di Indonesia mencapai 
1,3 juta barel dan itu tidak seimbang dengan 
produksinya yang kurang dari 1 juta barel 
per hari sehingga terdapat defisit yang harus 
dipenuhi melalui impor. Suatu saat Indonesia 
akan mengimpor BBM sepenuhnya bila tidak 
dilakukan diversifikasi penggunaan energi 
non-BBM secara serius. Cadangan minyak 
Indonesia hanya tersisa sekitar sembilan 
miliar barel. Apabila terus dikonsumsi tanpa 
ditemukannya cadangan minyak baru, 
diperkirakan cadangan minyak akan habis 
dalam dua dekade mendatang. 


61. Kelemahan paragraf ke-3 teks di atas 
adalah .... 
A. gagasan utamanya terletak di tengah 
paragraf 
B. kalimat penjelas tidak mendukung 
kalimat utama 
C. paragraf kalimat 
sumbang 


mengandung 


D. informasi antarkalimat bertentangan 
E. gagasan utamanya lebih dari satu 

62. Manakah suntingan yang tepat untuk 

kalimat ke-4 paragraf ke-1 di atas? 

A. Badan Kesehatan Dunia (WHO) 
menaksir sekitar 70 persen dari 
penduduk kota di dunia pernah 
menghirup udara kotor, sedangkan 


sisanya menghirup udara yang 
marginal. 

B. Badan Kesehatan Dunia (WHO) 
menaksirkan sekitar 70 persen 
penduduk kota di dunia pernah 
menghirup udara kotor, sedang 
sisanya menghirup udara yang 
marginal. 


SBMPTN 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 3 


C. Badan Kesehatan Dunia (WHO) 
menaksirkan bahwasanya penduduk 
kota-kota di dunia pernah menghirup 
udara kotor setidak-tidaknya sekitar 
70 persen, maka sisanya menghirup 
udara yang marginal. 

D. Badan Kesehatan Dunia (WHO) 
menaksir bahwa sekitar 70 persen 
penduduk kota di dunia pernah 
menghirup udara kotor, sedangkan 


sisanya menghirup udara yang 
marginal. 

E. Badan Kesehatan Dunia (WHO) 
menaksir sekitar 7/0 persen dari 


penduduk kota-kota di dunia pernah 
menghirup udara kotor, sedang sisanya 
menghirup udara yang marginal. 


63. Apakah gagasan utama paragraf ke-2 
teks di atas? 

A. Satu-satunya antisipasi mengatasi 
pencemaran adalah mengganti BBM 
dari bahan fosil ke energi alternatif 
dan ramah lingkungan. 

B. Untuk mengatasi pencemaran, 
dilakukan penggantian BBM dari 
bahan fosil ke energi alternatif dan 
ramah lingkungan. 


C. Kendaraan bermotor yang 
menggunakan BBM menjadi 
penyumbang utama polusi udara 


terbesar di dunia. 

D. Yang paling banyak mengonsumsi 
BBM adalah sektor transportasi, 
disusul sektor rumah tangga, industri, 
dan pembangkit listrik. 

E. Laju pertambahan kendaraan 
bermotor meningkatkan konsumsi 
BBM dan meningkatkan pencemaran 
udara. 


SBMPTN 
3 1 6 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Teks berikut digunakan untuk menjawab soal 
nomor 64-68. 


(1) Kelompok suporter saat ini telah 
berkembang menjadi sebuah organisasi 
yang eksis.(2) Keberadaannya diperlukan 
karena merupakan salah satu unsur yang 
menggerakkan sepak bola menjadi industri. 
(3) Mereka memenuhi stadion yang berarti 
memberi kontribusi kepada klub dengan 
membeli tiket masuk. (4) Kegairahan 
persuporteran memberikan dukungan tidak 
hanya memposisikan mereka sebagai 
pembangkit semangat tim, tetapi juga 
“tontonan lain” dalam pertandingan. (5) 
Kecintaan kepada klub yang diwujudkan 
dalam berbagai aspek itu memunculkan 
multiplier effect dari sisi olahraga maupun 
ekonomi. (6) Akan tetapi kecintaan itu sering 
juga menghasilkan efek psikologis berupa 
perasaan tidak simpati. (7) Tidak heran 
bahwa akhirnya kita sering mendengar berita 
mengenai serangan terhadap pemain lawan, 
suporter tim lain, atau organisasi suporter 
yang berbeda. (8) Munculnya antipati 
itu seperti terpelihara karena lemahnya 
penegakan hukum. 


(9) Pengelola kompetisi dan klub harus tegas 
membuat aturan seputar lagu-lagu, yel-yel, 
dan kalimat-kalimat yang tertulis di spanduk. 
(10) Pengawasan dan sanksi perlu dibuat 
karena bentuk-bentuk kreativitas itu memiliki 
kemungkinan untuk diselewengkan bagi 
penyampaian pesan-pesan yang menyiratkan 
kebencian. (11) Selain itu, sikap berhubungan 
dengan pelanggaran kesusilaan dan ketertiban 
umum juga harus dihindari. (12) Bisa jadi, 
toleransi terhadap hal-hal seperti berlalu lintas 
sembarangan saat ramai-ramai menonton 
sepak bola merupakan benih-benih awal 
bagi munculnya tindakan-tindakan yang tidak 
menyenangkan, bahkan akhirnya mengancam 
keselamatan pihak lain. 


(13) Berdasarkan hal itu upaya preventif harus 
dilakukan oleh semua pihak yang terlibat 
dalam penyelenggaraan pertandingan sepak 
bola. (14) Mereka harus selalu bekerja sama. 
(15) Perlu koordinasi untuk terus-menerus 
mengingatkan bahwa sportivitas tidak hanya 
tanggung jawab mereka yang terlibat di 
lapangan hijau, tetapi juga pihak-pihak di 
luar lapangan. (16) Semua itu menjadi tidak 
berarti apabila penegakan hukum lemah. (17) 
Itulah tantangan yang harus dijawab karena 
sejarah mencatat bahwa inkonsistensi sering 
terjadi dalam pelaksanaan sanksi PSSI. 


64. Kalimat yang tidak efektif ditemukan pada 


kalimat .... 

A. 2 dan 6 
B. Sdan8g 
C. 7/dan 10 
D. 11dan 15 
E. 12 dan 16 


65. Manakah rangkuman yang paling tepat 


untuk teks di atas? 

A. Kelompok suporter menjadi sebuah 
organisasi yang diperlukan karena 
merupakan penggerak sepak bola 
menjadi industri sehingga diperlukan 
aturan yang tegas sebagai upaya 
preventif. 

B. Kelompok suporter merupakan unsur 
yang perlu diawasi agar terhindar dari 
sikap yang melanggar kesusilaan 
dan ketertiban umum karena mereka 
menggerakkan sepak bola menjadi 
sebuah industri. 

C. Kelompok suporter telah menjadi 
sebuah organisasi yang diiringi 
dengan pengawasan dan upaya 
preventif yang baik oleh semua 
pihak dalam penyelenggaraan 
pertandingan sepak bola. 


D. Kelompok suporter merupakan 
multiplier effect dari sisi olahraga 
dan ekonomi yang tindakannya perlu 
diatur sebagai upaya preventif dari 
semua pihak dalam penyelenggaraan 
pertandingan. 

E. Kelompok suporter selalu 
menimbulkan rasa tidak simpati 
sehingga diperlukan pengawasan 
semua pihak dalam penyelenggaraan 
pertandingan sepak bola agar tidah 
melanggar ketertiban. 


66. Hubungan isi antarparagraf dalam teks di 
atas yang paling tepat adalah .... 


A. paragraf ke-2 menjadi penyebab 
paragraf ke-1 
B. paragraf ke-3 merupakan 


pembanding paragraf ke-2 
C. paragraf ke-3 merupakan rincian 
paragraf ke-2 
D. paragraf ke-2 memaparkan contoh 
paragraf ke-1 


E. paragraf ke-2 menjelaskan akibat 
paragraf ke-1 


67. Penulis teks di atas berpihak pada .... 


A. keberadaan suporter 


B. peranan masyarakat 

C. penegakan hukum 

D. sportivitas pemain 

E. pengelolaan klub 
68. Kesalahan penggunaan ejaan ditemukan 

pada kalimat .... 

A. (1)dan (7) 

B. (3) dan (10) 

C. (4) dan (11) 

D. (6) dan (13) 

E. (8) dan (17) 


SBMPTN 1 / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 3 


Teks berikut digunakan untuk menjawab soal 
nomor 69-72. 


Pengembangan kemasan (packaging) 
adalah semua aktivitas merancang dan 
memproduksi wadah atau bungkus suatu 
produk. Kemasan untuk barang-barang 
konsumsi sehari-hari berupa makanan, 
barang cair, parfum, kosmetika, dan obat- 
obatan sering memakai tiga tingkatan, yaitu 
kemasan dasar, kemasan tambahan, dan 
kemasan pengiriman. Kebijakan mendesain 
kemasan secara cermat akan dapat 
membantu komunikasi pemasaran. Hasilnya 
dapat berpengaruh pada peningkatan omzet 
perusahaan dengan terciptanya harga 
premium, yakni konsumen bersedia membayar 
harga lebih tinggi dari yang semestinya. 
Melalui penampilan kemasan yang baik, 
konsumen memperoleh kepuasan tersendiri. 
Bahkan, kemasan dapat memberikan efek 
lebih bergengsi bagi pemakainya. 

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa 
peran kemasan dalam memberikan kontribusi 
terhadap peningkatan kinerja penjualan produk 
sudah tidak diragukan lagi. Kemasan memiliki 
peran besar terhadap kinerja pemasaran. 
Sudah selayaknya desain kemasan perlu 
mendapatkan perhatian yang serius. Hal 
itu tampak nyata bagi produk makanan dan 
minuman. Thailand merupakan salah satu 
negara di Asia Tenggara yang memberikan 
perhatian besar terhadap penelitian dan 
pengembangan kemasan. Negara tersebut 
telah mengeluarkan biaya yang signifikan untuk 
penelitian dan pengembangan kemasan. Saat 
ini, Thailand termasuk lima negara terbesar 
yang mempunyai ekspor produk makanan 
olahan. 

Beberapa hasil penelitian empiris 
di Thailand menunjukkan bahwa kemasan 
memiliki fungsi efektif dalam meningkatkan 
komunikasi pemasaran. Peran kemasan 
ini terasakan ketika konsumen berbelanja 


SBMPTN 
3 1 8 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


di supermarket. Konsumen banyak 
mendapatkan informasi produk yang ada 
dari berbagai keterangan dan tulisan pada 
kemasan. Konsumen supermarket di 
Indonesia juga begitu. Konsumen dengan 
keterlibatan pembelian yang rendah dan 
dalam keadaan tergesa-gesa, banyak yang 
mengambil keputusan untuk membeli produk 
hanya dengan sekilas melihat kemasan yang 
menarik. 


69. Apa gagasan utama paragraf ke-2 teks di 


atas? 
A. Kemasan memberikan kontribusi 
terhadap peningkatan kinerja 


penjualan produk. 

B. Sudah selayaknya, desain kemasan 
perlu mendapatkan perhatian yang 
serius. 

C. Thailand telah melakukan penelitian 
dan pengembangan di bidang 
kemasan. 


D. Thailand mengeluarkan biaya yang 
signifikan untuk pengembangan 
kemasan. 

E. Thailand termasuk negara terbesar 
yang mempunyai ekspor produk 
makanan olahan. 

70. Simpulan manakah yang paling tepat 
untuk teks di atas? 


A. Kemasan berfungsi efektif dalam 
meningkatkan komunikasi pemasaran 
dan hasilnya berpengaruh pada 
peningkatan omzet perusahaan. 


B. Kemasan berperan dalam 
memberikan kontribusi terhadap 
peningkatan: kinerja penjualan 


produk-produk perusahaan. 

C. Kemasan adalah semua aktivitas 
merancang dan memproduksi wadah 
atau bungkus suatu produk dalam 
tiga tahapan. 


D. Kebijakan mendesain kemasan 
secara cermat membantu tercipta 
harga premium, yakni konsumen 
bersedia. membayar harga lebih 
tinggi. 

E. Thailand memberikan perhatian 
terhadap pengembangan kemasan 
sehingga termasuk lima negara 
terbesar pengekspor produk 
makanan olahan. 


B. Kemasan untuk barang konsumsi 
sehari-hari berupa makanan, 
barang cair, parfum, kosmetika, dan 
obat-obatan sering memakai tiga 
tingkatan: kemasan dasar, kemasan 
tambahan, dan kemasan pengiriman. 

C. Kemasan barang konsumsi sehari- 
hari yang berupa makanan, barang 
cair, parfum, kosmetika dan obat 
sering memakai kemasan dasar, 
kemasan tambahan dan kemasan 

71. Kelemahan paragraf ke-3 adalah .... pengiriman. 

A. gagasan utamanya lebih dari satu D. Kemasan untuk barang-barang 
konsumsi sehari-hari berupa 
makanan, barang cair, parfum, 
kosmetika, serta obat-obatan yang 
sering memakai kemasan tiga 
tingkatan, yaitu dasar, tambahan, 


dan pengiriman. 


ada penjelasan yang bertentangan 
mengandung kalimat sumbang 
tidak memiliki gagasan penjelas 


MU Oo W 


gagasan utamanya tidak jelas 


72. Manakah suntingan yang paling tepat 


untuk kalimat ke-2 paragraf ke-1 di atas? E. Kemasan barang konsumsi sehari- 


hari yang berupa makanan, barang 
cair, parfum, kosmetika, dan 
obat-obatan sering memakai tiga 
tingkatan, yaitu kemasan dasar, 
kemasan tambahan, dan kemasan 
pengiriman. 


A. Kemasan barang-barang konsumsi 
sehari-hari berupa makanan, 
barang cair, parfum, kosmetika dan 
obat-obatan sering memakai tiga 
tingkatan, yaitu: kemasan dasar, 
kemasan tambahan dan kemasan 
pengiriman. 


Teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 13-75. 


Kunjungan wisata ke Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, terutama daerah- 
daerah yang alam dan budayanya masih terjaga (lestari), seperti Bali dan Yogyakarta. Kunjungan 
wisata, baik wisatawan mancanegara maupun nusantara, di berbagai wilayah Indonesia menjadi 
agenda wisata bagi wisatawan tersebut. Oleh karena itu, daerah-daerah yang menjadi objek 
wisata sebaiknya tetap menjaga kelestarian alam dan budayanya. Namun, daerah-daerah lain 
pun dapat berbenah untuk menjadi daerah tujuan wisata. 

Peningkatan kunjungan wisata itu dapat terlihat sangat bervariasi. Variasi tersebut terjadi 
karena berbagai faktor, yaitu keterjangkauan, layanan, dan faktor keunikan objek wisata. Ketiga 
faktor tersebut secara bersama-sama atau sendiri-sendiri memengaruhi jumlah wisatawan. 
Perkembangan kunjungan wisata tersebut dapat diamati pada tabel berikut. 


SBMPTN 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 3 


Nama Daerah 
2008 


189.380 175.680 186.714 
189.380 415.716 431.632 


Yogyakarta 175.652 230.415 255.760 
z0 | osato | 108.411 
123053 | es7is | 200225 


Tabel Kunjungan Wisata Tahun 2008-2011 


Jumlah kunjungan 


2009 2010 2011 


205.073 
489.762 
248.135 
112.300 
278.630 


Berdasarkan tabel kunjungan wisata di atas, dapat disimpulkan bahwa daerah-daerah yang 
mengalami peningkatan jumlah pengunjung dari tahun 2008 sampai 2011 adalah Bali, Manado, 
Medan, dan Jakarta. Yogyakarta pernah mengalami penurunan kunjungan. Hal itu terlihat jelas 
pada tabel tersebut. 


73. Kata itu pada kalimat terakhir paragraf 


terakhir di atas merujuk pada .... 


A. 
B. 


C. 


D. 
E. 


tabel jumlah kunjungan wisata 


peningkatan dan 
kunjungan 


penurunan 


peningkatan kunjungan dari tahun ke 
tahun 


peningkatan kunjungan bervariasi 
penurunan kunjungan wisatawan 


14. Paragraf manakah yang paling tepat 
melengkapi teks di atas? 


A. 


Kunjungan wisata ke Indonesia dari 
tahun ke tahun selalu meningkat. 
Peningkatan itu terjadi karena 
daerah-daerah wisata selalu 
memberikan pelayanan yang baik 
kepada wisatawan. Daerah yang 
paling banyak dikunjungi wisatawan 
adalah Bali dan Yogyakarta. 

Bali merupakan daerah tujuan 
wisata yang paling tinggi tingkat 
kunjungannya. Hal ini terlihat dari 
angka yang terus meningkat sejak 
empat tahun lalu. Peningkatan itu 
cukup signifikan, terutama pada 
tahun 2008 ke tahun 2009. 


SBMPTN 
2 ) 0 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


C. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 


Jakarta sebagai ibu kota menjadi 
tujuan wisata yang sangat diminati. 
Wisatawan berkunjung ke Jakarta 
untuk melihat keindahan ibu kota 
Indonesia. Setelah wisatawan pulang, 
mereka dapat bercerita tentang ibu 
kota Indonesia. 

Dari tabel tersebut terlihat bahwa 
perkembangan tujuan wisata sangat 
beragam. Keberagaman tersebut 
terjadi karena berbagai faktor, yaitu 
faktor keterjangkauan, layanan, dan 
faktor keunikan objek wisata. Ketiga 
faktor tersebut memengaruhi jumlah 
wisatawan. 


Penurunan jumlah wisatawan ke 
Yogyakarta terjadi pada tahun 2011. 
Penurunan terjadi karena Gunung 
Merapi meletus sehingga wisatawan 
merasa takut. Di samping itu, akses 
ke Yogyakarta sangat sulit sehingga 
menyulitkan wisatawan datang ke 
Yogyakarta. 


75. Pernyataan manakah yang paling sesuai 
dengan isi tabel di atas? 


A. Peningkatan jumlah wisatawan yang 
paling stabil terjadi di Medan. 

B. Peningkatan jumlah wisatawan yang 
paling tidak stabil terjadi di Bali. 


C. Peningkatan jumlah wisatawan yang 
paling tidak stabil terjadi di Manado. 


D. Setiap tahun Jakarta selalu paling 
banyak dikunjungi wisatawan. 


E. Setiap tahun Bali selalu paling 
banyak dikunjungi wisatawan. 


BAHASA INGGRIS 


Problems 76-80 are based on the following 
passage. 


We have all seen how our weather patterns 
are changing everywhere. Severe droughts 
are becoming the norm. It can be traced 
by the way we have changed our life-style. 
Let's look at an example of how our desire 
for the now famous American hamburger 
has affected the fish in the Arctic Ocean. It is 
hard to conceive that they are related, but the 
following should point out how all 4.5 billion 
people on this planet are being affected. 


In North America, fast food chains are very 
popular. The rest of the world, unfortunately, is 
following their example. Because the demand 
for hamburgers is so great, the American 
farmers cannot produce enough animals 
to use for these hamburgers so a deal was 
struck with the farmers in Central and South 
America to develop large ranches to graze 
cattle, slaughter them and export them back 
to North America. In order to get the available 
land, rain forests are being destroyed. Cattle 
ranchers are burning nearly one million acres 


of forest per day. One thirds of Costa Rica 
has been turned over to cattle raising. Rain 
forests are the lungs of the planet. They 
supply valuable oxygen, prevent floods, and 
moderate climate. 


They recycle and purify our water. Most 
important of all they are home to thousands 
of migratory birds which return to these 
forests from North America and Canada 
fortheirwinter home. Yet when they arrive, 
their home is destroyed and they ultimately 
die. Every year approximately 1,000 of these 
species are becoming extinct. These birds do 
not fly back to the United states and Canada 
to control the insects, thus the balance of our 
ecosystem is upset. But the governments 
work on an alternate plan to control the 
insects. They sanction and approve the 
production of more and more chemicals. And 
where do these chemicals go? They go into 
the land and ultimately the water ways. Fish 
are being found in the Arctic and Antarctic 
Oceans containing chemicals that have been 
used to control these insects. Fish are like 
magnets; they have an innate ability to attract 
these chemicals. 


76. What is the writer's purpose in writing the 


text? 

A. To show that rain forests can purify 
our water 

B. To inform that fish can attract 
dangerous chemicals 

C. To describe the popularity of 


hamburger in America 

D. To give examples of the extinction of 
certain animal species 

E. To argue for the troubled ecosystem 
due to food consumption 


SBMPTN ) 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 3 


77. Paragraph 1 is related with paragraph 2 
in that the former deals with .... 
A. the change of forests for cattle raising, 
the latter the balance of our ecosystem 
B. production of more chemicals, the 
latter fish ability to act like magnets 


C. winter home of migratory birds, the 
latter their ability to control insects 

D. the change of our life style; the latter 
its impacts on weather patterns 


E. the development of food chain, the 
latter the function of rain forests 


78. The word “they” in “They recycle and 


purify our water.” (paragraph 3, line 1) 
refers to .... 


A. migratory birds 
rain forests 
chemicals 
insects 


moog w 


floods 


79. Which of the following statements is 
relevant to the information in paragraph 3? 


A. Insects disturb the balance of 


ecosystem. 

B. The home of migratory birds is 
recycled. 

C. Human lifestyle affects the 
ecosystem. 


D. Fish in the oceans can purify waters. 
E. Many birds die in their winter home. 


80. What is the tone of the text? 
A. Concerned 

Pessimistic 

Humorous 

Emotional 


moO W 


Cynical 


SBMPTN 
3 ) ) seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Problems 81-85 are based on the following 
passage. 


If you want to farm green, two decisions about 
how you growyour crops are likely to have 
the biggest impact on achieving your goa/— 
how much tillage you use and how well you 
manage nitrogen. 


Although there probably are hundreds—or 
thousands—of other decisions, practices and 
technologies that can contribute to a green 
farming system, these two factors alone 
can come close to eliminating your cropping 
system's global warming footprint. At the same 
time, you will also reduce your operation's 
impact on soil and water erosion, as well as 
surface and groundwater degradation from 
fertilizers and other agricultural inputs. You 
may also be able to tum this environmental 
stewardship into extra cash by selling carbon 
credits associated with no-till. 


This surprising finding—that intensive crop 
production practices in use today can be 
nearly carbon neutral—is emerging from 
research on both greenhouse gas production 
and greenhouse gas capture associated with 
production of annual crops. The research, 
shows that basic crop management decisions 
to reduce tillage and use nitrogen more 
efficiently can cut a farming operation's 
impact on global warming gases by 90% or 
more. In a best-case scenario, which would 
include no-till, these everyday practices come 
close to zeroing out a farming operation's 
greenhouse gas footprint. 


81. Which of the following best expresses the 

author's intention in writing the passage? 

A. Arguing on the importance of tillage 
and nitrogen control 

B. Informing the fact of green farming 
and global warming 


C. Describing eco-friendly strategies of 
crops production. 

D. Exposing the importance of a simple 
green farming. 

E. Proposing an innovative approach to 
green farming. 


82. What is the relation between paragraph 3 

and the previous paragraphs? 

A. Paragraph 1 and paragraph 2 support 
strongly paragraph 3. 

B. Paragraph 3 provides academic 
support for paragraph 2. 

C. Paragraph 3 provides examples for 
paragraph 2. 

D. Paragraph 2 provides details for 
paragraph 3. 

E. Paragraph 2 provides facts for 
paragraph 3. 

The phrase “... these two factors ...” in 

“... these two factors alone can come ..." 

(paragraph 2 line 4) refers to .... 


83. 


A. surface and groundwater 
B. practices and technologies 

C. fertilizers and agricultural input 
D. use of tillage and 


management 


nitrogen 


m 


global warming footprint and farming 

impact 

84. A farmer who understands the impact of 

global warming caused by conventional 

farming will do the following, except .... 

A. to avoid using groundwater chemical 
pollutant 

B. to rely on 

methods 


eco-friendly farming 


C. to rely on nitrogen-rich fertilizers 


UO 


to do green farming 
E. to decrease tillage 


85. The author believes that tillage use and 
nitrogen management can help farmers 


decrease operational cost 

use fertilizers more effectively 
increase sharply financial benefits 
release carbon to the atmosphere 


moO ODP : 


reduce greenhouse gas production 


Problems 86-90 are based on the following 
passages. 


Passage A 

Hot yoga refers to yoga practiced in a heated 
environment, with the room temperature 
generally reaching 90 to 105 degrees. The 
theory behind it is that hot yoga helps the 
body to sweat out toxins while allowing the 
practitioner to safely achieve deeper poses. 


While the practice can offer health benefits 
and a sense of well-being, people practicing 
hot yoga, especially beginners, should take 
certain precautions, according to Diana 
Zotos, a certified yoga instructor and physical 
therapist in the Rehabilitation Department at 
Hospital for Special Surgery in Manhattan. 


“Yoga of any type is physically challenging, 
and the heated environment of hot yoga 
makes the practice especially demanding,” 
Zotos says. “The heat makes people feel as 
if they can stretch deeper into poses and can 
give them a false sense of flexibility. This can 
lead to muscle strains or damage to the joint, 
including ligaments and cartilage.” 


Passage B 

Rose Parkes, a British Wheel of Yoga 
Teacher, is assessing the-role of yoga in 
prisons as part of her PhD at the University 
of Leicester Department of Criminology. In 
her research, she discusses the way in which 


SBMPTN ) 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 3 


spiritual activities can empower and motivate 
prisoners to survive their imprisonment. 
Rose is investigating whether yoga enables 
individuals to adjust to the prison environment 
and post-prison life. She believes that 
prisoners can benefit from yoga because itis a 
practice which helps to foster understanding, 
self-acceptance, peace and wellbeing. 


Working as a part-time Probation Officer, 
Rose witnessed the effectiveness of the 
technique at forming positive relationships 
with other offenders, prompting the study to 
ascertain whether yoga can help people cope 
with incarceration. She added: “Prisons are 
highly stressful environments and yoga may 
offer prisoners a much needed physical and 
mental release of the tension of prison life, 
paradoxically turning prison cells into places 
of retreat, where prisoners can develop self- 
discipline and concentration skills.” 


86. Which of the following themes is mainly 
discussed in both passages? 


A. The dangers of yoga 
The effect of yoga 
Yoga certificates 
Yoga in prisons 


moO W 


Hot yoga 


87. Which of the following statements are 

true according to both passages? 

A. Yoga instructors must warn people to 
be careful 

B. Prisoners enjoy practicing yoga 
regularly 


C. Yoga poses can lead to muscle injury 


UO 


Practicing yoga might be quite tiring 
E. Yoga helps people in various ways 


SBMPTN 
3 24 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


88. Unlike Passage B, Passage A..... 
A. explains the need for a certified yoga 
instructor 
B. illustrates yoga as a gentle form of 
exercise 
C. shows the danger 
beginners 


of yoga for 


D. reveals the impacts of practicing yoga 
E. contradicts the benefits of hot yoga 


89. Which of the following statements is the 

best summary of both passages? 

A. People from various backgrounds 
can practice yoga of all types 

B. Yoga instructors need to socialize the 
power of yoga to society 

C. Hot yoga is highly recommended for 
prisoners’ post prison-life 

D. Precautions are necessary for yoga 
beginners and prisoners 

E. Yoga has numerous physical and 
psychological benefits 


90. It can be predicted that if yoga is .... 

A. provided with a certified instructor, it 
will be safe for prisoners 

B. well socialized, it will become popular 
among senior citizens 

C. practiced properly people will live 
healthily and peacefully 

D. allowed, levels of violence in prisons 
can fully decrease 

E. practically simple, it will be attractive 
to everyone 


TES POTENSI AKADEMIK 


1. 


Tauke (China) - majikan (yang empunya 
toko, becak, perusahaan, dsb.); 
(kepala orang bekerja). 


bos 


Jawaban: A 


Nihil - kosong; sama sekali tidak ada 
apa-apa; hampa; sama sekali tidak berisi 
(udara, dsb.); vakum. 

Jawaban: B 


Reduksi = potongan: 
korting; diskon, rabat. 


pengurangan; 


Jawaban: D 


Nyana = sangka; duga: misal. tidak ; tidak 
disangka (diduga). 
Jawaban: D 


Kilah = tipu muslihat, 
dalih; mencari alasan; 
memutarbalikkan fakta. 


tipu daya; 
berupaya 


Jawaban: B 


Gasal berarti ganjil sehingga antonimnya 
adalah genap. 


Jawaban: D 


7. 


10. 


11. 


POTENSI AKADEMIK KES 


Inklusif berarti termasuk. Antonim dari 
termasuk adalah tidak termasuk atau 
kecuali. 


Jawaban: E 
Prolog adalah pembukaan atau 
pendahuluan sehingga  antonimnya 
adalah penutup. 

Jawaban: B 


Separasi merupakan kata serapan dari 


separation yang berarti pemisahan. 
Antonim dari pemisahan adalah 
penggabungan. 

Jawaban: A 


Progresif merupakan kata serapan dari 
progressive yang berarti maju. Antonim 
dari maju adalah mundur atau regresif. 
Regresif juga merupakan kata serapan 
dari regressive yang berarti kemunduran. 

Jawaban: B 


Jenis padanan hubungan: “sebab akibat" 
CEPAT mengakibatkan waktunya menjadi 
SINGKAT, dan benda yang BERPENDAR 
mengakibatkan MENGILAP. 

Jawaban: B 


SBMPTN ) 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 3 


12. 


13. 


14. 


15. 


Jenis padanan hubungan: “definisi” 
Orang yang tidak mempunyai RUMAH 
disebut GELANDANGAN, dan orang 
yang tidak mempunyai PEKERJAAN 
disebut PENGANGGURAN. 

Jawaban: D 


Jenis padanan hubungan: “golongan” 
GAMBUT merupakan salah satu jenis 
TANAH, dan SAMPAN merupakan salah 
satu jenis IRANSPORTASI. 

Jawaban: C 


Jenis padanan hubungan: “asosiasi” 

BULAN identik dengan MALAM, dan 

MATAHARI identik dengan SIANG. 
Jawaban: B 


Jenis padanan hubungan: “sifat” 
BUNGA itu sifatnya INDAH, dan SAMPAH 
itu sifatnya KOTOR. 


Jawaban: D 
16. Tipe: 2 larik 
43 45 47 49 
[1] 6 [al 1 [9] 16 fiel 21 [25| 
+5 +5 +5 
Jawaban: A 
17. Tipe: tingkat 


NAN AN 


+3 +3 +3 


Jawaban: E 


SBMPTN 
3 ) 6 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


Tipe: 2 larik 


4 1 14 121 21 


47 


Jawaban: A 


Tipe: 1 larik 

Samakan terlebih dahulu penyebutnya. 
3579 

sec.” 


Perhatikan pembilangnya 


Jadi, bilangan berikutnya adalah =. 
Jawaban: B 


Tipe: tingkat 
2 6 12 20 30 


LAN AN A 


+4 46 +8 +10 


LAA 


+2 +2 +2 
Jawaban: B 


Bem) 1250") 

5(2m-9) _ 5 3(7-m) 

2m — 9 = 3(7 —m) 

2m — 9 = 21 — 3m 

5m = 30 

m=6 

Jadi, nilai m pada persamaan adalah 6. 
Jawaban: B 


Banyak jenis buah sebelum durian = 12 
Harga rata-rata 12 jenis buah per kuintal 
= Rp425.000 

Harga keseluruhan 12 jenis buah = 12 x 
Rp425.000 = Rp5.100.000 
Harga rata-rata setelah 
ditambahkan = Rp427.000 


durian 


23. 


24. 


25. 


Bentuk persamaan (dalam ribuan): 


407 = 9.100 + X aurian 
g 13 
9.991 = 5.100 t X durian 
durian - 5.551 — 5.100 
= 451 


Jadi, harga durian per kuintal adalah 
Rp451.000. 
Jawaban: A 


Lebar - x 

Panjang = 3x 

Luas = 48 => 3x. x = 48 

& 3x? = 48 

© xX? = 16 

Substitusi x2 = 16 ke persamaan sehingga 
245x741 

= 24151641 

2+ /80+1 

=2+9=11 


Jadi, 2+ J5x?4+1 = 11. 


Jawaban: A 


| 0,01(3)° + 250(0,02%) | 


=001-94+250- SN 
100 100 

= 0,09 + 0,05 

- 014 


Jadi, (o,01(3) + 250(0,02%)| = 0,14. 


Jawaban: C 


Siswa laki-laki : Siswa perempuan = 1: 3 
Perbandingan siswa = 14 3-4 


Persentase siswa laki-laki 


Tx 10016 = 25% 


Jadi, persentase siswa laki-laki adalah 
25%. 
Jawaban: A 


2,6 7 12418414 
5 10 15 30 | 
44 Jawaban: B 
30 
1! 
15 
2238) 
21. 219 4 
= 2x( 2s] 
2 9 
_ 3x21 
2 
_ 83 
2 
= 31,5 
Jadi, 8 dari (23) adalah 31,5. 
2 9 4 
Jawaban: B 


28. 


29. 


30. 


Pertandingan yang harus dimenangi: 
60% x 90 = 54 
Jadi, kekurangannya adalah 54 — 20 = 34. 


Jawaban: A 
2 2 
t-s. 1,25 = E 
4 4 
(kalikan kedua ruas dengan 4) 
— t?—3-5=-t’ 
© 2t =8 
& v=4 
5 t=+2 
Jadi, nilai t yang memenuhi adalah 2 atau -2. 


Jawaban: E 


VV28 x 28 x28 = 


a | 261816 j 
— (20) 


52-32 


' 32/ 


SBMPT 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


31. 


32. 


33. 


Jadi VV20x28x28 -32 


Jawaban: D 


Lemon dan jeruk adalah jenis buah- 
buahan, keduanya termasuk genus citrus 
dalam klasifikasi makhluk hidup. Maka, 
kedua objeknya digambarkan berikatan. 
Teh merupakan jenis tumbuhan, namun 
bukan kategori buah-buahan. Oleh 
karena itu, objek teh tidak berikatan 
dengan objek lemon dan jeruk. Diagram 
hubungan ketiganya, yaitu: 


Jawaban: E 


Beberapa jenis anjing ataupun kucing 
umum sebagai hewan peliharaan, maka 
kedua objeknya digambarkan dalam 
objek hewan peliharaan. Anjing dan 
kucing adalah hewan spesifik yang tidak 


berikatan dalam hewan peliharaan. 
Diagram hubungan ketiganya, yaitu: 
Kucing 
Anjing 
Hewan Peliharaan 
Jawaban: C 
Sopir merupakan sebutan untuk 


pengendara bus dan taksi. Maka, objek 
bus dan taksi digambarkan dalam objek 
sopir. Diagram hubungan ketiganya yang 
tepat, yaitu: 


Bus 
Taksi 
Sopir 


Jawaban: A 


SBMPTN 
3 ) 8 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


34. 


35. 


36. 


37. 


Penari merupakan bagian dari seniman. 
Seorang penari pasti akan melakukan 
pertunjukan tari. Jadi, penari, seniman, 
dan pertunjukan memiliki hubungan 
yang erat sehingga objek ketiganya 
digambarkan berikatan. Diagram 
hubungan ketiganya yang tepat, yaitu: 
Penari 


Seniman 


Pertunjukkan 
Jawaban: E 


Salah satu pengajar adalah dosen 
sehingga objek dosen digambarkan 
dalam pengajar. Tabib tidak mempunyai 
hubungan dengan pengajar atau dosen 
sehingga objeknya tidak berikatan 
dengan keduanya. Diagram hubungan 
ketiganya yang tepat, yaitu: 


(ee Tabib 


Dosen 
Pengajar 


Jawaban: D 


Analisis: 
e Tabung dengan sisi yang berlubang. 


e Terdiri dari satu sisi lengkung dan 
satu alas berupa lingkaran. 


Jadi, jaring-jaring yang tepat adalah 
gambar D. 

Jawaban: D 
Analisis: 


e Kotak dengan sisi depan dan atas 
terbuka 
e Terdiri dari 4 buah sisi 
Jadi jaring-jaring yang tepat adalah 
gambar A. 
Jawaban: A 


38. 


39. 


40. 


41. 


42. 


Analisis: 

e Tabung yang dipipihkan dengan atap. 

e Terdiri dari 1 buah sisi lengkung dan 
1 atap berupa elips. 


Jadi jaring-jaring yang tepat adalah 
gambar E. 

Jawaban: E 
Analisis: 
e Tabung dengan sisi atas depan 


terbuka. 

e Terdiri dari 3 buah sisi, yaitu satu 
sisi lengkung utuh, satu sisi dengan 
lengkung separuh, dan 1 atap berupa 
lingkaran. 


Jadi, jaring-jaring yang tepat adalah 
gambar B. 

Jawaban: B 
Analisis 


e Tabung dengan bagian depan dan 
bawah terbuka. 

e Terdiri dari 2 buah sisi, yaitu sisi 
lengkung dan satu atap yang berupa 
lingkaran. 


Jadi, jaring-jaring yang tepat adalah 
gambar A. 

Jawaban: A 
Jika semua gambar diputar hingga 


membentuk huruf ‘ʻA, maka pin garis akan 
menghadap ke bawah, kecuali gambar A. 


Jawaban: A 


Simbol pin bulat di gambar A memiliki 
warna yang berkebalikan dengan gambar 
lainnya. Gambar lainnya berputar teratur 
searah jarum jam. 

Jawaban: A 


43. 


44 


45. 


Semua gambar memiliki simbol berbentuk 
huruf U dengan arah yang berbeda antara 
satu dan lainnya. Gambar A berbeda 
karena terdapat simbol yang berhadapan 
satu sama lain. 

Jawaban: A 


Jika semua gambar diputar sehingga 
setengah lingkaran berada di atas, maka 
persegi panjang yang diarsir hitam akan 
berada di sebelah kiri garis, kecuali 
gambar B. 

Jawaban: B 


Gambar A-C-E-D merupakan gambar 
hasil rotasi 360” searah jarum jam. 
Gambar B merupakan kebalikan gambar 
C sehingga setelah berotasi tidak memiliki 
bentuk yang sama dengan gambar lain. 
Jawaban: B 


MATEMATIKA DASAR 


46. 


A7. 


6 (3“)(log, a) + 3“ (log, a) = 3“ 
(2-3)(3*°) (log, a) + 3“ (log, a) = 3“ 
2-3*'(log, a) +3*'(log, a) = 3“ 
3.3" (log, a) = 3% 

3” (log, a) = 3“ 

log,a=3 

a=2° 

Jadi, nilai a adalah 2° =8. 


=P 
=P 
=P 
=P 
=P 
=P 


Jawaban: D 


Misalkan: modal produk A = x 

modal produk B = y 

(Persamaan dibuat dalam ribuan) 

e x+y= 10.000 = y= 10.000 -x 
° 0,08x + 0,1y = 904 

& 8x + 10y = 90.400 

<œ 8x + 10(10.000 — x) = 90.400 

<œ 8x — 10x = 90.400 — 100.000 


SBMPTN ) 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 3 


48. 


49. 


50. 


51. 


<œ -2x = -9.600 
<= X = 4.800 
Jadi, modal produk A sebesar 
Rp4.800.000. 
Jawaban: D 
ana 
4 4 
1 2 
——X —4x44 
H | 
-Íy x41 
4 
Diperoleh a = 1 dan b = -1. 
Jadi, a+ b= 0. 
Jawaban: C 
-(-Xx)+7 
jm AT = im T 
>= 4x 43X PPS 4(—x) -3(-x) 
1 
2 
Jadi. lim X+7 1 
adi, -m 
x= 2 
Jawaban: B 
4.7,0+4.x2 -80 
8 
5 28,0 + 4.x: = 64,0 
& 4.x2:= 36,0 
© x, =9,0 


Jadi, nilai rata-rata pada semester II naik 
sebesar 9,0 - 7,0 = 2,0. 
Jawaban: E 


Misal 

Tiga bilangan barisan aritmatika: a — 6, a, 
ate 

Barisan geometri: a — 6, a, (a + 6 +12) — 
a-6,a,a+18 

Rumus suku tengah Barisan geometri: 

U; = (UU, S (Ur) =U, 


SBMPTN 
3 3 0 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


52. 


53. 


54. 


a? =(a—6)(a +18) 
— a? =a? +12a-108 
= 12a =108 
Sa-—9 


Jumlah 3 bilangan: 

(a-6) tat (at 6): 3494H 15 - 27 
Jadi, jumlah tiga bilangan tersebut adalah 
27. 


Jawaban: B 


20% + (80% x 25 %) = 
= 20% +| ox log 

100 100 
<> 20% + (0,2x100)% 
<> 20% + 20% 


= 40% 


Jadi, penurunan harga tersebut setara 
dengan penurunan sebesar 40%. 


Jawaban: D 


f(x) = ax + 3 dan fif(x)) = 4x +9 

© f(ax+3)=4x+9 

© a(ax+3)+3=4x+9 

© axt+3a+3=4x+9 

Coba perhatikan, kita dapat menemukan 

nilai a? + 3a + 3 dengan memisalkan x = 1. 

a°(1)+3a+3=4(1)+9 

© a°+3a+3=13 

Jadi, nilai a? +3a +3 adalah 13. 
Jawaban: A 


(x + 1)(x + 2) > (x + 2) 
SX +3x+22(xX+2) 
Sx +2x >0 
= (x+2)x >0 
SXS —2V x20 
Jadi, nilai x yang memenuhi adalah 
x <-2 atau x > 0. 
Jawaban: C 


56. 


57. 


A(2) + 3(2) = 14 


Jadi, nilai maksimum fungsi objektif 
tersebut adalah 30. 

Jawaban: B 
S= 5n? — 6n 


S, -5(5) — 6(5) = 95 
S, 55/4) -6(4) = 56 
Ingatlah bahwa U, -S, -—S, | 
Maka 
U.=S,-S, 

= 95 — 56 

= 39 
Jadi, suku kelima barisan tersebut adalah 
39. 

Jawaban: C 


Fungsi kuadrat yang melalui titik (-1, 0) 

dan (2, 0) adalah f(x) = a(x + 1)(x — 2) 

Kemudian, f(x) melalui (0, 2) sehingga 

S 2=a(1)(-2) 

© a=-1 

Diperoleh persamaan f(x) = -(x + 1)(x — 2) 

Jadi, f(7) = -(7 + 1)(7 — 2) = -40. 
Jawaban: E 


58. 


59. 


60. 


Diketahui: 

log, 3 = x dan log, 7 =y 
log, 14 = log, (7-2) 

= log, 7 + log, 2 


= y4— 
X 


Jadi, log, 14 = Y41 


x Jawaban: D 


(2x — y) + (2y + 3z) + (8x —Z)=6+4+8 
© (2x+ 3x)+(-—y+ 2y)+(3Z-— Z)=18 
&5x+y+2zZ=18 

Jadi, 5x + y + 2z = 18. 


Jawaban: A 
det(A)=2 
AB = 2.0 = det(AB)-4 
0 2 


Maka, 
det(AB)= 4 
<œ det A)-det(B) = 
2-det(B 
det(B 


4 
— )-4 
P )-2 
sehingga 
det (BA-) = det (B) . det (A-) 
=2x 2 

2 
= | 
Jadi, det(BA") = 1. 

Jawaban: E 


SBMPTN 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 2 2 


0 SMUSAINCORIS 


61. 


62. 


63. 


Pada paragraf ketiga, terdapat lebih 


dari satu gagasan utama, yaitu 
ketidakseimbangan antara produksi 
dan konsumsi BBM di Indonesia 


(kalimat pertama) dan cadangan minyak 
Indonesia yang semakin menipis (kalimat 
ketiga). 

Jawaban: E 


Untuk kalimat keempat dari paragraf 
pertama, kata atau frasa yang harus 
diperbaiki, antara lain: 
-  “menaksirkan” 
“menaksir 


seharusnya 


- “bahwasanya” seharusnya “bahwa” 
- “setidak-tidaknya” 
dihilangkan 


seharusnya 


- “kota-kota seharusnya “kota” 
- “maka” seharusnya “sedangkan” 
Setelah letak kata dan frasa pada kalimat 
diperbaiki, kalimat menjadi “Badan 
Kesehatan Dunia (WHO) menaksir 
sekitar /0 persen dari penduduk kota 
di dunia pernah menghirup udara kotor, 
sedangkan sisanya menghirup udara 
yang marginal." 

Jawaban: A 


Gagasan utama adalah hal pokok yang 
mendasari pengembangan suatu teks. 
Dalam paragraf deduktif, gagasan utama 
terletak pada kalimat pertama sebagai 
hal paling umum yang berikutnya diikuti 
kalimat-kalimat penjelas. Gagasan 
utama paragraf 2 terdapat pada kalimat 
pertama, yaitu “Untuk mengatasi 
pencemaran, dilakukan penggantian 
BBM dari bahan bakar fosil ke energi 
alternatif dan ramah lingkungan.” 
Jawaban: B 


SBMPTN 
3 3 ) seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


64. 


65. 


66. 


Kalimat yang tidak efektif adalah kalimat 
11 dan 15. Kalimat 11 tidak efektif karena 
kurang kata sambung ‘yang’, seharusnya 
“Selain itu, sikap yang berhubungan 
dengan pelanggaran kesusilaan dan 
ketertiban umum juga harus dihindari.” 
Kalimat 15 tidak efektif karena terdapat 
kata atau frasa berlebih seperti “terus- 
menerus” dan “pihak-pihak.” Kalimat 
yang tepat adalah “Perlu koordinasi untuk 
terus mengingatkan bahwa sportivitas 
tidak hanya tanggung jawab mereka 
yang terlibat di lapangan hijau, tetapi juga 
di luar lapangan." 

Jawaban: D 


Berikut adalah gagasan utama setiap 

paragraf. 

- Paragraf 1: Kelompok suporter saat 
ini telah berkembang menjadi sebuah 
organisasi yang eksis. 

- Paragraf 2: Pengelola kompetisi 
dan klub harus tegas membuat 
aturan seputar lagu-lagu, yel-yel, 
dan kalimat-kalimat yang tertulis di 
spanduk. 

- Paragraf 3: Diperlukan upaya 
preventif dari semua pihak yang 
terlibat dalam penyelenggaraan 
sepak bola. 

Jadi, rangkuman yang tepat adalah: 

Kelompok suporter menjadi sebuah 

organisasi yang diperlukan karena 

merupakan penggerak sepak bola 
menjadi industri sehingga diperlukan 
aturan yang tegas sebagai upaya 
preventif. 

Jawaban: A 


Paragraf 1 membahas tentang tindakan 
menyimpang yang dilakukan oleh para 
suporter. Paragraf 2 membahas tentang 


67. 


68. 


69. 


10. 


penegakan hukum yang tegas bagi para 
suporter. Jadi, paragraf ke-2 menjelaskan 
akibat paragraf ke-1. 

Jawaban: E 


Pada teks disebutkan “Itulah tantangan 
yang harus dijawab karena sejarah 
mencatat bahwa inkonsistensi sering 
terjadi dalam pelaksanaan sanksi PSSI." 
Dari kalimat ini kita dapat menyimpulkan 
bahwa pada saat ini belum ada keseriusan 
dalam pelaksanaan sanksi PSSI. Jadi, 
pada tulisan ini penulis berpihak pada 
penegakan hukum terhadap tindakan 
suporter yang menyimpang. 

Jawaban: C 


Kata yang ejaannya tidak tepat terdapat 
pada kalimat 4, yaitu “persuporteran” 
(seharusnya “suporter”) dan kalimat 11 
setelah kata “sikap” harus ditambah kata 
“yang”. 

Jawaban: C 


Gagasan utama adalah hal pokok yang 
mendasari pengembangan suatu teks. 
Dalam paragraf deduktif, gagasan utama 
berisi hal paling umum yang mendasari 
seluruh penjelasan dalam satu paragraf. 
Oleh karena itu, gagasan utama paragraf 
kedua terletak pada kalimat pertama, 
yaitu “Kemasan memberikan kontribusi 
terhadap peningkatan kinerja penjualan 
produk.” 

Jawaban: A 


Teks ini membahas tentang 
pengembangan kemasan suatu produk, 
kontribusinya terhadap penjualan produk 


11. 


12. 


13. 


tersebut, dan contohnya. Jadi, simpulan 
yang tepat untuk teks tersebut adalah 
“Kemasan berfungsi efektif dalam 
meningkatkan komunikasi pemasaran 
dan hasilnya berpengaruh pada 
peningkatan omzet perusahaan." 
Jawaban: A 


Pada paragraf ketiga terhadap kalimat 
sumbang, yaitu kalimat keempat: 
“Konsumen supermarket di Indonesia 
juga begitu.” Kalimat ini tidak berkaitan 
dengan kalimat sebelumnya (yang 
sedang membahas tentang Thailand) 
dan sesudahnya (yang membahas situasi 
secara umum). 

Jawaban: C 


Suntingan untuk kalimat kedua paragraf 
pertama, antara lain: 


- “untuk” dihilangkan 


“barang-barang” diganti “barang” 
Jadi kalimat yang tepat adalah “Kemasan 
barang konsumsi sehari-hari yang 
berupa makanan, barang cair, parfum, 
kosmetika, dan obat-obatan sering 
memakai tiga tingkatan, yaitu kemasan 
dasar, kemasan tambahan, dan kemasan 
pengiriman.” 

Jawaban: E 


Pada paragraf ketiga disebutkan 
“Yogyakarta pernah mengalami 
penurunan kunjungan. Hal itu...” Jadi, 
kata “i merujuk pada penurunan 


itu 
kunjungan wisatawan di Yogyakarta. 
Jawaban: E 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 3 3 3 


74. 


Perhatikan grafik: 


a | e a 


189.380 


19. 


11. 


186.714 ida. 


175.680 


fluktuatif 


112.300 


248.135 


fluktuatif 


Berdasarkan grafik, paragraf yang paling tepat adalah “Bali merupakan daerah tujuan wisata 
yang paling tinggi tingkat kunjungannya. Hal ini terlihat dari angka yang terus meningkat 
sejak empat tahun lalu. Peningkatan itu cukup signifikan, terutama pada tahun 2008 ke 


tahun 2009." 


Perhatikan grafik sebelumnya, terlihat 
bahwa peningkatan jumlah wisatawan 
yang paling tidak stabil terjadi di Bali. 
Grafik milik Medan dan Manado naik 


linier, meskipun jumlah kunjungan 
wisatawan tidak sebanyak di Bali. 
Jawaban: B 


BAHASA INGGRIS 


16. 


Berdasarkan keseluruhan isi paragraf, 
teks ini membahas tentang eksploitasi 
manusia terhadap alam karena kebutuhan 
makanan manusia yang meningkat. 
Jadi, tujuan penulis (writers purpose) 
menyusun teks ini (writing the text) adalah 
memperlihatkan tentang ekosistem yang 
bermasalah karena konsumsi makanan 
“To argue for the troubled ecosystem due 
to food consumption." 

Jawaban: E 


Paragraf 1 (former) membicarakan 
perubahan gaya hidup manusia “it can 
be traced by the way we have changed 


SBMPTN 
3 3 4 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


18. 


Jawaban: B 


our life-style.” Paragraf 2 membicarakan 
tentang manusia yang mengubah alam 
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 
hingga mengakibatkan perusakan 
lingkungan hingga perubahan iklim “Rain 
forests are being destroyed ... Rain 
forests are the lungs of the planet. They 
supply valuable oxygen, prevent floods, 
and moderate climate.” Jadi, hubungan 
antarparagraf ini sesuai pilihan D, yaitu 
“the change of our life style; the fatter its 
impacts on weather patterns.” 

Jawaban: D 


Dua kalimat terakhir paragraf kedua 
adalah Rain forests are the lungs of the 
planet. They supply valuable oxygen, 
prevent floods, and moderate climate 
(Hutan hujan adalah paru-paru dunia. 
Hutan ini menyediakan oksigen yang 
berharga, mencegah banjir, dan mengatur 
cuaca). Jika disambungkan dengan 
kalimat pertama paragraf selanjutnya: 
They recycle and purify our water, dapat 
disimpulkan bahwa they merujuk pada 
rain forests. 

Jawaban: B 


19. 


80. 


81. 


Paragraf ketiga membahas tentang 
dampak lebih lanjut perusakan hutan 
hujan yang ditunjukkan dari kalimat 
pertamanya yang masih menunjuk 
hutan hujan, “They recycle and purify 
our water.” Paragraf ini juga menyatakan 
bahwa semua perusakan mengganggu 
keseimbangan ekosistem “thus the 
balance of our ecosystem is upset.” 
Jadi, paragraf ini lebih jelas memberikan 
informasi bahwa gaya hidup manusia 
memengaruhi ekosistem, sehingga 
pernyataan (statements) yang tepat 
adalah pilihan C “human lifestyle affects 
the ecosystem.” 

Jawaban: C 


Berdasarkan bacaan kita dapat 
menyimpulkan bahwa penulis mempunyai 
kepedulian terhadap masalah perubahan 
ekosistem akibat pemenuhan kebutuhan 
manusia. Setiap pilihan jawaban berarti 
positif (positive), negatif (negative), tidak 
tahu (ignorant), tidak peduli (indifferent), 
dan prihatin (concerned). Jadi, jawaban 
yang tepat adalah concerned. 

Jawaban: A 


Di awal teks disebutkan /f you want to 
farm green, two decisions about how 
you grow your crops are likely to have 
the biggest impact on achieving your 


goal (Jika Anda ingin menerapkan 
pertanian hijau, dua keputusan mengenai 
bagaimana Anda menumbuhkan 


tanaman Anda akan memberikan dampak 
terbesar dalam mencapai tujuan Anda). 
Jadi, maksud penulis menyusun teks ini 
adalah menjelaskan pendekatan inovatif 
terhadap pertanian hijau (proposing an 
innovative approach to green farming). 
Jawaban: E 


82. 


83. 


84. 


Paragraf pertamateks membahastentang 
bagaimana memulai pertanian hijau “/f 
you want to farm green, two decisions 
about how ...” Paragraf kedua berisi 
penjelasan tentang cara menyelesaikan 
masalah yang dimunculkan paragraf 
pertama. Paragraf ketiga menegaskan 
bahwa penemuan tersebut merupakan 
hasil penelitian “This surprising finding ... 
The research, shows ....” Jadi, paragraf 
ketiga berisi penjelasan akademis atas 
paragraf kedua (paragraph 3 provides 
academic support for paragraph 2). 
Jawaban: B 


Jika melihat kalimat di paragraf pertama 
dan awal paragraf kedua: If you want 
to farm green, two decisions about how 
you grow your crops are likely to have 
the biggest impact on achieving your 
goal—how much tillage you use and 
how well you manage nitrogen. Although 
there probably are hundreds—or 
thousands—of other decisions, practices, 
and technologies that can contribute 
to a green farming system, these two 
factors..., frasa these two factors merujuk 
pada dua hal di paragraf pertama, yaitu 
how much tillage you use dan how well 
you manage nitrogen. 

Jawaban: D 


Di paragraf terakhir dijelaskan bahwa 
to reduce tillage and use nitrogen more 
efficiently can cut a farming operation's 
impact on global warming gases by 
90% or more (mengurangi membajak 
tanah dan menggunakan nitrogen 
dengan lebih efisien dapat mengurangi 
dampak pertanian pada gas penyebab 
pemanasan global sampai 90% atau 
lebih). Jadi, petani yang memahami 
dampak pertanian pada pemanasan 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 2 2 5 


85. 


86. 


global tidak akan bergantung pada pupuk 
kaya nitrogen (rely on nitrogen-rich 
fertiliZers). 

Jawaban: C 


Di paragraf terakhir dijelaskan bahwa 
to reduce tillage and use nitrogen more 
efficiently can cut a farming operation's 
impact on global warming gases by 90% 
or more (mengurangi membajak tanah dan 
menggunakan nitrogen dengan lebih efisien 
dapat mengurangi dampak pertanian pada 
gas penyebab pemanasan global sampai 
90% atau lebih). Jadi, dua hal ini dapat 
mengurangi produksi gas penyebab efek 
rumah kaca (reduce greenhouse gas 
production). 

Jawaban: E 


Pada Bacaan A disebutkan hot yoga 
helps the body to sweat out toxins 
while allowing the practitioner to safely 
achieve deeper poses (yoga panas 
membantu tubuh mengeluarkan racun 
melalui keringat sambil tetap membuat 
peminatnya mempraktikkan posisi yang 
lebih rumit dengan aman). Pada Bacaan 
B disebutkan yoga enables individuals to 
adjust to the prison environment and post- 
prison life (yoga membuat orang lebih 
menyesuaikan diri dengan lingkungan 
penjara dan kehidupan setelah penjara). 
Jadi, kedua bacaan ini membahas 
tentang pengaruh yoga (the effects of 
yoga). 

Jawaban: B 


SBMPTN 
3 3 6 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


87. 


88. 


89. 


90. 


Pada teks A dinyatakan “yoga helps the 
body to sweat out toxins while allowing 
the ....” Pada teks B dinyatakan “yoga 
may offer prisoners a much needed 
physical and ....” Jadi, pernyataan yang 
sesuai dengan kedua bacaan adalah 
pilihan E, “yoga helps people in various 
ways’ (yoga membantu orang dengan 
berbagai cara). 

Jawaban: E 


Pada Bacaan A disebutkan this can 
lead to muscle strains or damage to the 
joint, including ligaments and cartilage 
(hal ini dapat menyebabkan keseleo 
atau gangguan sendi, termasuk ligamen 
dan tulang rawan). Jadi, Bacaan A 
memberikan kontradiksi atas keuntungan 
yoga panas (contradicts the benefits of 
hot yoga). 

Jawaban: E 


Kedua bacaan membahas tentang yoga 
dan manfaat fisik maupun psikisnya. 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa yoga 
mempunyai banyak manfaat fisik maupun 
psikis (yoga has numerous physical and 
psychological benefits). 

Jawaban: E 


Berdasarkan kedua bacaan, kita dapat 
memprediksi bahwa jika yoga dilakukan 
dengan benar, orang akan hidup sehat 
dan damai (if yoga is practiced properly, 
people will live healthily and peacefully). 
Jawaban: C 


TRYOUT 
HUM EZE 


BIDANG ILMU : SEJARAH, EKONOMI Keterangan: 

GEOGRAFI, SOSIOLOGI SEJARAH nomor 1sampai dengan nomor 15 
TRYOUT : PAKET 03 EKONOMI nomor 16 sampai dengan nomor 30 
WAKTU : 75 MENIT GEOGRAFI nomor 31 sampai dengan nomor 45 
JUMLAH SOAL : 60 SOSIOLOGI nomor 46 sampai dengan nomor 60 


C. menjadikan negara federal sebagai 
negara yang terpisah dari Republik 
Indonesia 


sear 


1. Alasan Perang Dunia | sering disebut 
sebagai Perang Eropa adalah .... 


D. memberi saluran aspirasi rakyat 
Indonesia dalam memperjuangkan 
nasibnya 

E. memperlemah negara Republik 
Indonesia dalam mempertahankan 
kemerdekaannya 


A. Amerika tidak terlibat dalam perang 
tersebut 
B. negara yang bertikai didominasi oleh 


negara-negara Eropa 
3. Indonesia mendukung Asia Pasific 


Economic Cooperation (APEC) karena 

APEC .... 

A. mendukung peningkatan ekonomi 
negara-negara ASEAN 


C. perang hanya merugikan negara- 
negara Eropa 

D. hanya benua Eropa yang terkena 
pengaruh Perang Dunia | 

E. Amerika tidak mau membantu pihak 


Prancis atau Inggris B. mendukung proteksi hasil pertanian 


negara-negara Asia Pasifik 
C. mengembangkan sistem ekonorni 


2. Tujuan pembentukan negara federal di | 
berbasis kerakyatan 


Indonesia yang disponsori oleh Van Mook 


adalah .... D. mengembangkan kerja sama 


ekonomi antarnegara Asia Pasifik 
A. merealisasikan prinsip demokrasi 


melalui pemerintahan yang bersifat 
desentralistis 


E. melibatkan seluruh negara ASEAN 


4. Tujuan utama Vereenigde' Oost-Indische 
Compagnie (VOC) menguasai Kerajaan 
Gowa di bawah pemerintahan Sultan 
Hasanuddin adalah .... 


B. mengurangi intervensi dunia 
internasional terhadap masalah di 
Hindia Belanda 


SBMPTN I 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 3 3 


A. menguasai perdagangan 
rempah di Nusantara 


rempah- 


B. menjadikan Gowa sebagai wilayah 
kerajaan Belanda 

C. rnemperoleh budak yang murah 
untuk dibawa ke Eropa 

D. memecah belah wilayah Kerajaan 
Gowa yang sangat luas 


E. membantu Kerajaan Bone yang 
dipimpin Arung Palakka 

Pemerintah Kolonial Belanda 

mengizinkan organisasi Budi Utomo 


berdiri karena organisasi itu .... 

A. beranggotakan penduduk bumiputra 
suku Jawa dan Madura 

B. beranggotakan penduduk bumiputra 
yang berpendidikan tinggi 

C. bertujuan mengembangkan 
nasionalisme keagamaan 


D. membangun identitas kelompok dan 
kesadaran berorganisasi 


E. berhaluan kooperatif dan 
mengutamakan pendidikan dan 
kebudayaan 


Kapitalisme dan sosialisme merupakan 
paham yang mendorong terjadinya 
Revolusi Industri. 


SEBAB 
Revolusi Industri sangat mendukung 
penguasaan sektor ekonomi oleh negara. 


Revolusi Bolshevik di Rusia pada tahun 
1917 mendorong pembentukan partai 
komunis di Indonesia. 

SEBAB 
Komunisme dan Marxisme baru dikenal 
oleh bangsa Indonesia setelah Revolusi 
Rusia yang dipimpin oleh Lenin. 


SBMPTN 
3 3 8 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


8. 


10. 


11. 


12. 


Masyarakat Yunani Kuno memiliki 

kebiasaan menggunakan akal pikiran 

dalam menjelaskan fenomena alam. 
SEBAB 

Masyarakat Yunani Kuno telah melakukan 

inovasi dalam berbagai kehidupan sosial 

dan budaya. 


Salah satu cara penyebaran agama Islam 
di Nusantara dilakukan melalui saluran 
pendidikan. 

SEBAB 
Pola pendidikan tradisional Islam yang 
berkembang di Nusantara mengadopsi 
pola pendidikan di Timur Tengah. 


Manusia pendukung kebudayaan 
Mesolithikum tersebar di seluruh wilayah 
Nusantara. 

SEBAB 
Peninggalan kebudayaan Mesolithikum 
ditemukan di sebagian besar wilayah 
Nusantara. 


Dampak positif dari pertumbuhan industri 
adalah .... 


terjadinya efisiensi dan keefektifan 
kerja 

meningkatnya taraf hidup masyarakat 
meningkatnya mobilitas barang dan 
manusia 

meningkatnya budaya konsumerisme 


Alasan tanggal 28 September diperingati 

sebagai Hari Kereta Api di Indonesia 

adalah .... 

(1) pembangunan kereta api di Indonesia 
dimulai tanggal 28 September 1945 

(2) PT Kereta Api Indonesia mulai 
berdiri tanggal 28 September 1945 di 
Madiun 


13. 


14. 


15. 


(3) Presiden Soekarno meresmikan 
berdirinya PT Kereta Api Indonesia 
pada tanggal 28 September 1945 

(4) pada tanggal 28 September 
1945, para pemuda mengambil 
alih perusahaan kereta api dari 
penguasaan Jepang 


Akibat pembaharuan yang dilakukan oleh 

Presiden Gorbachev adalah .... 

(1) terjaminnya kebebasan berserikat 
bagi warga negara Uni Soviet 

Uni 


(2) kemakmuran rakyat Soviet 


semakin meningkat 

(3) terjadi demokratisasi di Uni Soviet 
dalam berbagai aspek 

(4) hilangnya paham komunis di Eropa 
Timur 


Keberhasilan pembangunan ekonomi 
pada masa Orde Baru tampak pada .... 


(1) perkembangan konglomerasi 
(2) 
(3) 
(4) 


pengendalian laju inflasi 
hilangnya budaya korupsi 
swasembada beras 


Tujuan dilaksanakannya Konferensi 
Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 
adalah .... 

(1) mengurangi ketegangan perang 
dingin antara Amerika Serikat dan 
Uni Soviet 

(2) mengurangi pengaruh komunis yang 
makin kuat di negara-negara Asia 
dan Afrika 

(3) mengurangi dominasi blok kapitalis 
atau komunis terhadap negara- 
negara di Asia Afrika 

(4) membangun aliansi politik militer bagi 
negara-negara di Asia Afrika yang 
anti-Amerika 


Saman 


16. 


17. 


18. 


19. 


Alasan tanah latosol paling sesuai untuk 

perkebunan kopi adalah .... 

A. tanah tebal 
sepanjang tahun 


sehingga lembap 

B. ketersediaan unsur hara tanah relatif 
tinggi 

C. tanah berkembang dari bahan induk 
vulkanik 


D. ada ancaman erosi, namun masih 
dapat dikelola 


E. berada di lereng perbukitan sehingga 
suhu sesuai 


Manfaat data komposisi penduduk 
menurut tingkat pendidikan adalah untuk 


perencanaan tenaga kependidikan 
perhitungan kebutuhan tenaga kerja 
perencanaan sarana kependudukan 


OO 2: 


perhitungan potensi 
terdidik 
perhitungan 
pendidikan 


tenaga kerja 


m 


alokasi anggaran 


Penambangan batubara dengan sistem 
terouka banyak menimbulkan kerusakan 
lingkungan hidup berupa .... 


A. hilangnya potensi sumber daya 
energi 
B. pemanfaatan lahan tidak 


memungkinkan 
C. berkurangnya luas kawasan hutan 
D. peningkatan aliran permukaan 
E. pemusnahan semua spesies hutan 


Manfaat peta inset di dalam peta topografi 
adalah .... 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 2 2 9 


20. 


21. 


22. 


A. menunjukkan posisi relatif daerah 
yang dipetakan 

B. memberikan informasi tambahan 
lokasi pemetaan 

C. memberikan tambahan akurasi posisi 
pemetaan 

D. memberikan informasi koordinat 
geografik 

E. menunjukkan kondisi global daerah 
pemetaan 


Penyebab di daerah tumbukan lempeng 
tektonik sering terjadi gempa bumi adalah 


A. aktivitas magma sepanjang zona 
tumbukan kuat 


B. tempat pertemuan dua jenis batuan 
berbeda 


C. terbentuknya zona sesar (patahan) 
baru 


D. gesekan antarbatuan menimbulkan 


panas 
E. tekanan dari lempeng yang 
bertumbukan 


Fenomena yang tergambar dari tingginya 
perbedaan debit air sungai pada musim 
kemarau dan musim penghujan adalah 


tingginya intensitas kerusakan hutan 
ketidaksesuaian pemanfaatan lahan 
tingginya intensitas kerusakan lahan 


OO WP: 


besarnya perbedaan curah hujan 
bulanan 


m 


rendahnya kemampuan menyimpan 
air 


Alasan energi matahari berpotensi 
dikembangkan sebagai sumber energi 
alternatif di Indonesia adalah .... 


SBMPTN 
2 40) seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


23. 


24 


25. 


selalu panas sepanjang tahun 
intensitas sinar matahari tinggi 
lama penyinaran harian tinggi 

hambatan awan tidak berarti 


moO WO > 


absorpsi atmosfer rendah 


Jumlah sumber daya air danau cenderung 
mengalami penurunan dari waktu ke 
waktu karena .... 


A. sedimentasi terus berlangsung 
pemanfaatan air yang berlebihan 
jumlah hujan yang terus berkurang 
penguapan dan hujan tidak seimbang 
dilakukan 


moo w 


jarang 
danau 


pemeliharaan 


Penyebab garis-garis koordinat 

pada sebuah peta bermanfaat untuk 

pembacaan peta adalah .... 

A. menunjukkan posisi relatif daerah 
yang dipetakan 

B. memberi informasi tambahan lokasi 
pemetaan 

C. meningkatkan ketepatan posisi objek 
pemetaan 

D. menunjukkan posisi global daerah 
pemetaan 

E. memberikan informasi akurasi posisi 
objek 


Pendekatan ke lingkungan sangat sesuai 
untuk mengkaji fenomena terjadinya 
banjir bandang yang sering terjadi di 
lereng pegunungan. 
SEBAB 

Banjir bandang di lereng pegunungan 
disebabkan oleh curah hujan yang tinggi 
dan infiltrasi yang rendah. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


Analisis tetangga terdekat dapat 
digunakan untuk menentukan pola 
sebaran permukiman mengelompok di 
daerah pegunungan. 
SEBAB 

Faktor jarak antarrumah dan kepadatan 
bangunan menentukan pola sebaran 
permukiman. 


Industri pengalengan ikan paling sesuai 
dibangun di kawasan pesisir dekat muara 
sungai. 

SEBAB 
Wilayah muara sungai merupakan tempat 
berkembang biak semua jenis ikan. 


Unsur interpretasi yang digunakan untuk 
mengidentifikasi lahan perkebunan 
kelapa sawit melalui foto udara hitam- 
putih adalah .... 

(1) tekstur 

bentuk 


Karakteristik wilayah yang 
geografis rawan banjir adalah .... 


secara 


(1) cekungan 
(2) 
(3) 
(4) 


bergelombang 
dekat sungai 
dataran 


Objek pada citra pengindraan jauh yang 
memiliki karakteristik tekstur berbeda 
adalah .... 

(1) perkebunan dan hutan 

(2) 
(3) 
(4) 


perkotaan dan pedesaan 
lautan dan daratan 
perkantoran dan industri 


po saran 


31. 


32. 


33. 


34. 


Perilaku anak berumur 5 tahun yang 
mempunyai kebiasaan mengucapkan 
kata umpatan dan merokok merupakan 


cerminan kegagalan dalam proses 
sosialisasi .... 

A. primer 

B. sekunder 

C. tersier 

D. media massa 

E. represif 


Berikut yang bukan karakteristik umum 
lembaga sosial adalah .... 

A. tujuan yang jelas 

B. berlaku universal 

C. peningkatan status 

D. jaringan hubungan 

E. relatif permanen 


Jenis kemiskinan yang diakibatkan oleh 
keterbatasan masyarakat memperoleh 
akses pendidikan dan kesehatan yang 
layak dari pemerintah adalah kemiskinan 


A. budaya 
B. sengaja 
C. struktural 
D. relatif 

E. absolut 


Penanaman nilai-nilai kedisiplinan dalam 
keluarga disebut sosialisasi .... 


A. formal 

B. informal 

C. terstruktur 

D. konvensional 
E. nonformal 


SBMPTN 4 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 3 


35. 


36. 


37. 


38. 


Nilai positif pada stratifikasi sosial yang 
sering menimbulkan ketimpangan di 
antara kelompok masyarakat adalah .... 


A. mendorong masyarakat untuk 
melakukan mobilitas sosial 
B. menjadikan hak dan kewajiban 


masyarakat semakin diperlukan 


C. mengarahkan masyarakat untuk 
semakin stabil 
D. memperkuat karakter dan sikap 


masyarakat 


E. memperkuat sistem kekuasaan di 
birokrasi pemerintahan 


Konflik dengan pihak eksternal dapat 
membantu mengeratkan ikatan kelompok 
yang terstruktur secara longgar. 


SEBAB 
Berakhirnya konflik cenderung 
memperburuk ketegangan dalam 
masyarakat. 
Penggunaan jejaring sosial seperti 


facebook untuk berjualan secara online 
melintas batas negara adalah salah satu 
bentuk westernisasi. 

SEBAB 
Westernisasi adalah peningkatan 
keterkaitan antarbangsa di seluruh dunia 
melalui komunikasi dan perdagangan. 


Suatu perilaku sosial dikategorikan 
menyimpang manakala tindakan yang 
dilakukan oleh seseorang atau kelompok 


telah menyalahi hati nurani yang 
bersangkutan. 

SEBAB 
Salah satu penyebab perilaku 


menyimpang adalah hasil dari sosialisasi 
yang tidak sempurna. 


SBMPTN 
3 4) seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


39. 


40. 


41. 


42. 


43. 


Kelompok persahabatan dari kecil antara 
Anti, Rani, Dina, dan Endang dapat 
dikatakan kelompok primer. 
SEBAB 

Kelompok sosial dengan karakteristik 
keakraban, mendalam, dan saling 
mengenal secara personal oleh Tonnies 
termasuk dalam kategori gemeinschaft. 


Dalam masyarakat modern, lembaga 
pengendalian sosial nonformal lebih kuat 
perannya dibandingkan dengan lembaga 
hukum formal. 
SEBAB 

Keluarga besar dalam masyarakat masa 
kini masih diperlukan kehadirannya 
dan dianggap cukup efektif dalam 
menjalankan peran dan fungsi 
pengendalian sosial bagi anggotanya. 


Jenis-jenis mobilitas sosial yang memiliki 
kaitan dengan stratifikasi sosial adalah 


(1) silang generasi 
(2) antargenerasi 

(3 
( 


4 


transgenerasi 


wW”  A—— A ë 


intragenerasi 


Dampak negatif perubahan sosial yang 

terjadi pada masyarakat terasing di 

Indonesia adalah menguatnya .... 

(1) solidaritas sosial 

(2) kearifan lokal 

(3) nilai-nilai leluhur 

(4) interaksi sekunder 

Perilaku yang harus dimiliki agar 

seseorang dapat beradaptasi dengan 

orang-orang dan lingkungan barunya 

adalah .... 

(1) menghargai 
setempat 


budaya masyarakat 


44. 


45. 


(2) menonjolkan identitas sosialnya 

(3) menyesuaikan diri dengan lingkungan 
baru 

(4) menggunakan budaya asal di 
lingkungan baru 


Menurut Alex Inkeles, ciri-ciri manusia 

modern adalah .... 

(1) lebih berorientasi pada masa depan 
daripada masa lalu 

(2) meyakini adanya Tuhan 

(3) terbuka terhadap perubahan 


(4) memiliki modal untuk membuat 
penemuan baru 


Pengendalian sosial secara persuasif 

dilakukan dengan .... 

(1) tidak menggunakan kekerasan 

(2) mengarahkan pada perilaku yang 
sesuai dengan kaidah sosial 

(3) menyesuaikan dengan intensitas 
konflik 

(4) kekerasan tanpa memperhatikan 
kondisi masyarakat yang bertikai 


D EKOnom 


46. 


Dalam ilmu ekonomi, perusahaan adalah 

organisasi atau pihak yang diperankan 

sebagai .... 

A. pembeli di pasar output dan penjual 
di pasar input 

B. penjual di pasar ouput dan pembeli di 
pasar input 

C. pembeli dan penjual di pasar output 


UO 


pembeli dan penjual di pasar input 


E. pembeli dan penjual, baik di pasar 
output maupun di pasar input 


47. 


48. 


49. 


50. 


Berikut adalah ciri sistem ekonomi 
tradisional yang paling menonjol, kecuali .... 
A. pembagian kerja belum ada 


B. masih terdapat pertukaran barang 
(barter) 


C. hidup dari sektor agraris 


D. jumlah penduduk tidak dapat 
dikendalikan 


E. teknologi yang diterapkan masih 
sederhana 


Fungsi produksi adalah suatu pernyataan 
yang menerangkan hubungan antara .... 


A. faktor produksi dan produksi yang 
dihasilkan 


faktor produksi dan biaya produksi 
tingkat produksi dan biaya produksi 
faktor produksi dan produksi marginal 


MU Oo W 


biaya marginal dan produksi marginal 


Bila diketahui fungsi biaya TC = 302-120 
+ 2, maka fungsi MC yang bersesuaian 
adalah .... 


A. MC =3Q?-12Q 


B. MC = 3Q—12Q + 2/Q 
C. MC =6Q- 12 

D. MC = 2- 12Q 

E. MC=6Q+2 


Pasar yang dikuasai oleh banyak penjual 
menawarkan produk yang sejenis, namun 
produk tersebut memiliki beberapa 
perbedaan ciri yang khusus, disebut pasar .... 
A. persaingan sempurna 

persaingan monopolistik 

oligopoli 

monopoli 


mm OO Oo W 


monopsoni 


SBMPTN 4 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 3 


51. 


52. 


53. 


54. 


Bila pemerintah menaikkan belanjanya 
dan menurunkan tingkat pajak dalam 
rangka meningkatkan daya beli 
masyarakat, kebijakan seperti ini disebut 
kebijakan yang bersifat .... 


A. ekspansif 

B. kontraktif 

C. berimbang 
D. diskresioner 
E. destruktif 


Jika fungsi konsumsi dicerminkan oleh 
persamaan C - 100 # 0,8Y, dengan Y - 
pendapatan dan C = konsumsi, maka .... 


A. pengeluaran konsumsi - 100 
marginal propensity to consume = 0,2 
marginal propensity to save = 0,2 
marginal propensity to save = 0,8 


moO W 


tabungan pada saat Y = 100 adalah 
-100 


Jika negara A mengenakan tarif untuk 

impor mobil dari negara B, maka .... 

A. konsumen mobil 
dirugikan 


negara B akan 


B. produsen mobil 
diuntungkan 


negara A akan 


C. harga mobil dari negara B yang dijual 
di negara A akan turun 

D. jumlah mobil buatan negara B yang 
dijual di negara A akan meningkat 

E. konsumen negara A akan 
diuntungkan dari turunnya harga 
mobil buatan dalam negeri A 


Menurut lapangan usahanya, Koperasi 
Pedagang Pasar dikategorikan sebagai 
koperasi .... 

A. konsumsi 

B. produksi 

C. distribusi 


SBMPTN 
3 44 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


55. 


56. 


57. 


D. serba usaha 


m 


fungsional 


Unsur-unsur manajemen yang terkenal 

dengan istilah “6M” adalah .... 

A. Money, Mission, Market, Machine, 
Manage, Material 


B. Men, Money, Manage, 
Machine, Material 


C. Mission, Market, 
Men, Machine 

D. Men, Money, Material, 
Method, Market 


E. Market, Method, Machine, Material, 
Men, Margin 


Method, 


Method, Money, 


Machine, 


Jumlah aktiva perusahaan rental mobil 


“CEPAT” pada tahun 2011 sebesar 
Rp150.000.000 dan sebagiannya 
berupa uang tunai Rp10.000.000. 


Jumlah total kewajiban pada tahun yang 
sama sebesar Rp45.000.000 termasuk 
pinjaman di bank sebesar Rp15.000.000. 
Modal rental mobil “CEPAT” adalah .... 


A. Rp160.000.000 


B. Rp135.000.000 
C. Rp115.000.000 
D. Rp105.000.000 
E. Rp100.000.000 
Pada akhir November 2011, jumlah 


akhir yang tercatat dalam jurnal khusus 

pembelian toko “LANCAR” Rp10.000.000. 

Posting dari jurnal pembelian ini adalah .... 

A. Penjualan didebit Rp15.000.000; Kas 
dikredit Rp15.000.000 

B. Pembelian didebit Rp10.000.000; 
Utang Dagang dikredit Rp10.000.000 

C. Penjualan didebit Rp15.000.000; 
Harga Pokok Penjualan dikredit 
Rp15.000.000 


58. Ketika 


D. Piutang Dagang didebit Rp15.000.000, 
Penjualan dikredit Rp15.000.000 

E. Utang Dagang didebit Rp15.000.000, 
Penjualan dikredit Rp10.000.000 


pemerintah meningkatkan 
penerimaan pajak, pendapatan nasional 
akan turun sebesar jumlah pertambahan 
penerimaan pajak itu sendiri. 
SEBAB 

Angka pengganda pajak lebih kecil 
daripada angka pengganda pengeluaran 
pemerintah. 


59. 


60. 


Hal yang memengaruhi jumlah uang 
beredar adalah .... 


(1) pajak 
(2) 
(3) 
(4) 


giro wajib minimum 

marginal propensity to save (MPS) 
kemudahan dan 
mendapatkan kredit 


kepastian 


Menurunnya nilai mata uang suatu 
negara yang disebabkan oleh kebijakan 
pemerintah disebut .... 

(1) tight money policy 

(2) 
(3) 
(4) 


revaluasi 
depresiasi 
devaluasi 


SBMPTN 4 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 3 


TRYOUT 
PAKET 03 


4. Tujuan VOC menguasai Kerajaan Gowadi 
bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin 


Sawan 


Alasan Perang Dunia | sering disebut 
sebagai Perang Eropa karena negara 
yang bertikai didominasi oleh negara- 
negara Eropa. Contohnya: 


- Jerman >< Perancis 


- Rusia >< Austria Hongaria 
- Jerman >< Inggris, dll. 
Jawaban: B 


Tujuan pembentukan negara federal di 
Indonesia yang disponsori oleh Van Mook 
adalah untuk memecah belah wilayah 
Republik Indonesia dengan menjadikan 
negara federal sebagai negara yang 
terpisah dari Republik Indonesia. 
Jawaban: C 


Kerja sama ekonomi Asia Pasifik atau 
Asia Pasific Economic Cooperation 
(APEC) merupakan kerja sama 
antarnegara di kawasan Asia Pasifik. 
Indonesia mendukung APEC karena 
organisasi tersebut mengembangkan 
kerja sama ekonomi antarnegara Asia 
Pasifik. 

Jawaban: D 


SBMPTN 
3 46 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


adalah untuk menguasai perdagangan 
rempah-rempah di Nusantara. Kerajaan 
Gowa merupakan kerajaan dagang. 
Letaknya sangat strategis, di antara jalur 
pelayaran dari Malaka ke Maluku. Ibu 
kotanya Sombaopu yang merupakan 
pelabuhan transito yang sangat ramai, 
tempat persinggahan kapal-kapal 
yang datang dari Indonesia Timur atau 
Indonesia Barat. 


Jawaban: A 
Pemerintah Kolonial Belanda 
mengizinkan organisasi Budi Utomo 


berdiri karena organisasi ini tidak terlibat 
aktif dalam percaturan politik saat itu, 
organisai Budi Utomo cenderung lebih 
bergerak di bidang pendidikan dan 
kebudayaan sehingga dianggap tidak 
berbahaya bagi Belanda. 

Jawaban: E 


Pernyataan salah karena Revolusi 
Industri mendorong munculnya 
kapitalisme dan sosialisme. Dengan 
terjadinya Revolusi Industri, negara 
memerlukan bahan mentah sehingga 
perlu mendapatkan daerah penghasil 
bahan baku. Adapun sosialisme terjadi 


10. 


karena keinginan masyarakat untuk 


mencapai kesejahteraan sosial. 


Alasan benar karena Revolusi Industri 
mendukung penguasaan sektor ekonomi 
oleh negara. 

Jawaban: D 


Pernyataan salah karena yang 
mendorong pembentukan komunis di 
Indonesia bukan Revolusi Bolshevik. 
Revolusi Bolshevik adalah revolusi yang 
dilakukan oleh pihak komunis Rusia 
dibawah pimpinan Lenin. 


Alasan salah karena munculnya 
Komunisme dan Marxisme adalah akibat 
lahirnya organisasi-organisasi ideologi 
politik serta munculnya kebijakan- 
kebijakan pemerintah Hindia-Belanda. 
Jawaban: E 


Pernyataan benar karena masyarakat 
Yunani merupakan masyarakat cerdas, 
dimana akal pikiran dinomorsatukan 
dalam menjelaskan fenomena alam. 
Alasan benar karena mereka juga 
melakukan inovasi dalam berbagai 
kehidupan sosial budaya. 


(Pernyataan dan alasan benar, dan 
keduanya saling berhubungan). 
Jawaban: A 


Pernyataan benar karena penyebaran 
agama Islam di Nusantara dilakukan 
melalui pendidikan, ditandai dengan 
berdirinya pondok pesantren. 
Alasan salah karena pola pendidikan 
tradisional Islam disesuaikan dengan 
adat daerah setempat. 

Jawaban: C 


Pernyataan benar karena manusia 
pendukung kebudayaan Mesolithikum 
tersebar di seluruh wilayah Nusantara. 


11. 


12. 


13. 


Hasil kebudayaan berkaitan dengan 

manusia pendukungnya. 

Alasan benar karena hasil budaya 

Mesolithikum tersebar di seluruh wilayah 

Nusantara. 

(Pernyataan benar, alasan benar, dan 

keduanya memiliki hubungan). 
Jawaban: A 


Dampak positif dari pertumbuhan industri 

ditandai dengan terciptanya mesin-mesin 

modern. Hal tersebut berdampak pada: 

- Terjadinya efisiensi dan keefektifan 
kerja. 

- Meningkatnya taraf 

masyarakat. 


hidup 


- Meningkatnya mobilitas barang dan 


manusia. 
Pilihan (1), (2), dan (3) benar 
Jawaban: A 
Tanggal 28 September diperingati 


sebagai Hari Kereta Api di Indonesia 
karena pada tanggal 28 September 1945 
para pemuda mengambil alih perusahaan 
kereta api yang sebelumnya dikuasai 
oleh Jepang. 

Pilihan (4) benar. 


Jawaban: D 
Pembaharuan yang dilakukan 
oleh Presiden Gorbachev dengan 
mengeluarkan beberapa  kebiijakan 
antara lain: 
-  Glasnot = Keterbukaan 
- Perestorika = Pembaharuan, yang 


berakibat pada adanya kebebasan 

berserikat bagi warga negara Uni 

Soviet dan terjadinya demokratisasi 

di Uni Soviet dalam berbagai aspek. 
Pilihan (1) dan (3) benar. 

Jawaban: B 


SBMPTN 47 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 3 


14. 


15. 


17. 


18. 


Keberhasilan pembangunan pada 
masa Orde Baru tampak pada adanya 
swasembada beras. Indonesia berhasil 
mencukupi sendiri kebutuhan berasnya. 
Pilihan (4) benar. 

Jawaban: D 


Tujuan dilaksanakannya Konferensi Asia 
Afrika (KAA) pada tahun 1955 di Bandung 
antara lain: 

- Mengurangi ketegangan perang 
dingin antara Amerika Serikat dan 
Uni Soviet yang terjadi setelah 
Perang Dunia Il. 

- Mengurangi pengaruh komunis yang 
semakin kuat di negara-negara Asia 
dan Afrika. 

- Mengurangi dominasi blok kapitalis/ 
komunis terhadap negara-negara di 
Asia Afrika. 

Pilihan (1), (2), dan (3) benar. 

Jawaban: A 


Saman 


16. 


Tanah latosol paling sesuai untuk 
perkebunan kopi karena berada di 
lereng perbukitan sehingga suhu sesuai. 
Tanaman kopi cocok di tanam di daerah 
yang memiliki udara yang sejuk. 
Jawaban: E 


Data komposisi penduduk menurut 
tingkat pendidikan bermanfaat untuk 
perhitungan potensi tenaga kerja terdidik. 


Jawaban: D 
Penambangan batubara dengan 
sistem terbuka dapat menimbulkan 
kerusakan lingkungan hidup berupa 


berkurangnya luas kawasan hutan. Hal 
itu akibat dibukanya kawasan hutan untuk 
penambangan sehingga hutan menjadi 


SBMPTN 
3 48 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


24 


gundul dan berdampak pada kerusakan 
lingkungan. 
Jawaban: C 


Inset adalah peta kecil yang berada di 
dalam peta utama yang berfungsi sebagai 
petunjuk lokasi suatu daerah terhadap 
daerah sekitarnya yang lebih luas. 
Jawaban: B 


Di daerah tumbukan lempeng tektonik 
sering terjadi gempa bumi akibat 
adanya benturan yang terjadi pada zona 
subduksi. Zona subduksi merupakan 
wilayah di mana suatu lempeng samudra 
terdorong ke bawah lempeng benua lain 
atau lempeng samudra lain. 

Jawaban: E 


Fenomena yang tergambar dari tingginya 
perbedaan debit air sungai pada musim 
kemarau dan musim penghujan adalah 
besarnya curah hujan bulanan. Jika 
curah hujan merata sepanjang tahun, 
debit air sungai relatif tetap. 

Jawaban: D 


Energi matahari berpotensi 
dikembangkan sebagai sumber energi 
alternatif di Indonesia karena Indonesia 
berada di sekitar garis Khatulistiwa, 
intensitas sinar matahari tinggi. 
Jawaban: B 


Sedimentasi yang terus menerus 
mengakibatkan jumlah sumber daya air 
danau cenderung mengalami penurunan 
dari waktu ke waktu 

Jawaban: A 


Garis-garis koordinat pada peta 

digunakan untuk menunjukkan posisi 

relatif daerah yang dipetakan. 
Jawaban: A 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


Pernyataan benar karena pendekatan 
lingkungan sangat sesuai untuk mengkaji 
fenomena terjadinya banjir bandang yang 
sering terjadi di lereng pegunungan. 
Alasan salah karena banjir bandang di 
lereng pegunungan disebabkan oleh 
faktor curah hujan dan tingkat kemiringan 
lereng yang tinggi. 

Jawaban: C 


Pernyataan benar karena analisis 
tetangga terdekat dapat digunakan untuk 
menentukan pola permukiman. 
Alasan salah karena data yang diperlukan 
adalah jarak antara permukiman dan 
permukiman terdekat. 

Jawaban: C 


Pernyataan benar karena industri 
pengalengan ikan paling sesuai dibangun 
di kawasan pesisir dekat muara sungai. 
Alasan salah karena tidak semua jenis 
ikan berkembang biak di wilayah muara 
sungai. 

Jawaban: C 


Unsur interpretasi yang digunakan untuk 
mengidentifikasi lahan — perkebunan 
kelapa sawit melalui foto hitam putih 
adalah unsur tekstur, bentuk dan pola. 
Pilihan (1), (2), dan (3) benar. 

Jawaban: A 


Daerah rawan banjir merupakan daerah 
cekungan dan dekat sungai. 
Pilihan (1) dan (3) benar. 

Jawaban: B 


Tekstur adalah kasar atau lembutnya 
objek yang terlihat pada citra pengindraan 
jauh. Objek yang memiliki karakteristik 
tekstur berbeda pada citra pengindraan 
jauh adalah: 


- Perkebunan dan hutan 
- Perkotaan dan pedesaan 


- Lautan dan daratan 
Pilhan (1), (2), dan (3) benar. 
Jawaban: A 


po saran 


31. 


32. 


33. 


34. 


Jenis-jenis sosialisasi adalah sebagai 
berikut: 


- Sosialisasi primer: sosialisasi 
yang dilaksanakan/terjadi di dalam 
keluarga, merupakan awal dari 


pembentukan kepribadian. 


- Sosialisasi sekunder: sosialisasi yang 
terjadi di luar lingkungan keluarga. 


Jawaban: A 
Karakteristik umum lembaga sosial 
adalah sebagai berikut: 
- Mempunyai tujuan. 
- Berlaku umum. 
- Bersifat permanen. 
- Jaringan hubungan. 

Jawaban: C 
Kemiskinan struktural merupakan 
kemiskinan sebagai akibat keterbatasan 
masyarakat memperoleh akses 


pendidikan dan kesehatan yang layak 
dari pemerintah. 


Jawaban: C 
Sosialisasi formal: Sosialisasi 
yang dilaksanakan secara sengaja 
(pendidikan). 
Sosialisasi informal: Sosialisasi yang 
dilakukan secara tidak sengaja (keluarga). 
Jawaban: B 


SBMPTN 4 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 3 


35. 


36. 


37. 


38. 


Dampak positif pada stratifikasi sosial 
adalah orang-orang akan berusaha dan 
berprestasi atau berusaha untuk maju 
karena adanya kesempatan untuk pindah 
strata. Kesempatan ini mendorong orang 
untuk mau bersaing, dan bekerja keras 
agar naik ke strata atas. Mobilitas sosial 
akan lebih mempercepat perubahan 
sosial masyarakat ke arah yang lebih 
baik. 

Jawaban: A 


Pernyataan benar karena konflik dengan 
pihak ekternal dapat mempererat ikatan 
kelompok. 
Alasan salah karena berakhirnya konflik 
akan menghilangkan ketengangan dalam 
masyarakat. 

Jawaban: C 


Pernyataan salah karena penggunaan 
jejaring sosial seperti facebook untuk 
berjualan secara online melintas batas 
negara merupakan bentuk globalisasi 
bukan westernisasi. 
Alasan salah karena westernisasi adalah 
suatu perbuatan seseorang yang mulai 
kehilangan jiwa nasionalismenya, yang 
meniru atau melakukan aktivitas bersifat 
kebarat-baratan (budaya bangsa lain). 
Jawaban: E 


Pernyataan salah karena perilaku 
menyimpang merupakan perilaku yang 
tidak sesuai dengan nilai dan norma yang 
berlaku dalam masyarakat. 
Alasan benarkarena salah satu penyebab 
perilaku menyimpang adalah sebagai 
akibat dari proses sosialisasi yang tidak 
sempurna. 

Jawaban: D 


SBMPTN 
3 5 0 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


39. 


40. 


41. 


42. 


Pernyataan benar karena kelompok 

persahabatan termasuk kelompok primer. 

Alasan benar karena menurut Tonnles 

kelompok sosial dibagi menjadi dua yaitu: 

-  Gameinschaft. kelompok sosial yang 
anggotanya saling mengenal secara 
personal. 

- Gesellschaft: kelompok sosial yang 
bersifat lahiriah dan berdasarkan 
atas manfaat. 

(Pernyataan dan alasan tidak saling 

berhubungan). 


Jawaban: B 
Pernyataan salah karena di dalam 
masyarakat modern, lembaga 


pengendalian sosial yang bersifat formal 
lebih kuat peranannya dibandingkan 
lembaga pengendalian sosial yang 
bersifat nonformal. 

Alasan benar karena di dalam masyarakat 
masa kini, keluarga masih diperlukan 


dalam melaksanakan pengendalian 
sosial karena keluarga mempercepat 
penanaman nilai dan norma yang 


pertama untuk membentuk kepribadian. 
Jawaban: D 


Jenis-jenis mobilitas sosial yang memiliki 

kaitan dengan stratifikasi sosial adalah: 

- Mobilitas antargenerasi: Perpindahan 
status yang dialami oleh dua generasi 
atau lebih. 

- Mobilitas intragenerasi: Perpindahan 
status yang dialami oleh seseorang 
dalam satu generasi yang sama. 

Jawaban: C 


Dampak negatif perubahan sosial yang 
terjadi pada masyarakat terasing adalah 
berubahnya bentuk interaksi masyarakat 
terasing dari primer menjadi sekunder 


43. 


44. 


45. 


dengan kata lain menguatnya interaksi 
sekunder. 


Jawaban: D 
Perilaku yang harus dimiliki agar dapat 
beradaptasi dengan lingkungan baru 


berpedoman pada pepatah “Di mana bumi 

dipijak, di situ langit dijunjung,” yaitu: 

- Menghargai 
setempat. 


budaya masyarakat 

- Menyesuaikan diri dengan lingkungan 
yang baru. 

Jawaban: B 


Ciri-ciri manusia modern menurut Alex 

Inkeles adalah: 

- Terbuka terhadap perubahan 

- Berorientasi pada masa depan. 
Jawaban: B 


Pengendalian sosial dapat dilakukan 

dengan cara sebagai berikut: 

-  Persuasif, yaitu pengendalian sosial 
yang dilakukan dengan bimbingan 
atau nasihat. 

-  Koersif, yaitu pengendalian dengan 
kekerasan. 

Jawaban: A 


0 srmnom 


46. 


Perusahaan adalah suatu unit 
kegiatan yang melakukan aktivitas 
pengolahan faktor-faktor produksi, untuk 
menyediakan barang dan jasa bagi 
masyarakat, mendistribusikannya, serta 
melakukan upaya-upaya lain dengan 
tujuan memperoleh keuntungan dan 
memuaskan kebutuhan masyarakat. 
Dalam ilmu ekonomi, perusahaan 


A7. 


48. 


49. 


merupakan organisasi atau pihak yang 
diperankan sebagai pembeli di pasar 
output dan penjual di pasar input. 
Jawaban: B 
ekonomi tradisional 


Ciri-ciri sistem 


adalah: 
- Belum ada pembagian kerja. 
- Kehidupan bersifat 


kekeluargaan. 


masyarakat 


- Pertukaran dilakukan secara barter. 

- Adat turun temurun dalam mengatur 
kehidupan sehari-hari. 

-  Teknologiyangdigunakan sederhana. 

- Masyarakat hidup berkelompok dan 
berpindah-pindah. 

- “Tanah sebagai tumpuan kegiatan 
produksi dan sumber kemakmuran. 

Jawaban: D 


Fungsi produksi adalah suatu persamaan 
yang menunjukkan hubungan fungsional 
antara tingkat input yang digunakan 
dalam proses produksi dengan tingkat 
output yang dihasilkan. Fungsi produksi 
menunjukkan sifat hubungan antara 
faktor-faktor produksi dan tingkat 
produksi yang dihasilkan. Faktor-faktor 
produksi dikenal pula dengan istilah input 
dan jumlah produksi selalu juga disebut 
output. 

Jawaban: A 


Marginal Cost (MC) merupakan kenaikan 
biaya produksi yang dikeluarkan untuk 
menambah produksi sebanyak satu unit 
keluaran tambahan. MC adalah turunan 
pertama dari TC. 
Jika TC = 3Q*- 12Q + 2 maka: 
MC = TC’ 
= 6Q — 12 
Jawaban: C 


SBMPTN | 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 2 5 


50. 


51. 


52. 


53. 


Pasar persaingan monopolistik adalah 
salah satu bentuk pasar di mana terdapat 
banyak produsen yang menghasilkan 
barang serupa tetapi memiliki perbedaan 
dalam beberapa aspek. 


Jawaban: B 
Kebijakan pemerintah yang bersifat 
ekspansif merupakan kebijakan 


pemerintah untuk menaikkan belanja 
negara dan menurunkan tingkat pajak 
yang bertujuan untuk meningkatkan daya 
beli masyarakat. Kebijakan ini dilakukan 
pada saat perekonomian mengalami 
resesi/depresi dan penganguran yang 
tinggi. 

Jawaban: A 


Fungsi Konsumsi C = a + bY 
Jika C = 100 + 0,8Y maka: 


- MPC-b-0,8 

- MPS-1-b 
=1-0,8 
=0,2 


- Pada saat Y = 100 
S =-a+(1—-—b)Y 
S = -100 + 0,2Y 
= -100 + 0,2(100) 
= -100 + 20 
= -80 
Jawaban: C 


Tarif impor adalah pajak yang dikenakan 
bagi barang-barang yang masuk ke suatu 
negara. Jika negara A mengenakan tarif 
impor mobil dari negara B, maka harga 
mobil dari negara B yang dijual di negara 
Aakan naik. Akibatnya jumlah mobil buatan 
negara B yang dijual di negara A akan 


SBMPTN 
3 5 ) seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


54. 


55. 


56. 


57. 


menurun. Dalam hal ini konsumen mobil 
negara A akan diuntungkan karena mobil 
buatan negara A menjadi lebih murah 
dibandingkan mobil buatan negara B. 


Jawaban: E 
Koperasi Pedagang Pasar dikategorikan 
sebagai koperasi konsumsi menurut 


lapangan usahanya karena menyediakan 
barang-barang yang dibutuhkan oleh 
masyarakat. 

Jawaban: A 


Unsur-unsur manajemen dikenal dengan 
istilah “6M” yaitu: 


- Men : Sumber Daya Manusia 
- Money : Uang/modal 
- Material : Bahan yang dibutuhkan 
- Machine : Mesin yang digunakan 
- Method : Metode yang digunakan 
- Market : Pasar 

Jawaban: D 


Total Aktiva - Rp150.000.000 
Kas = Rp10.000.000 
Total Utang = Rp45.000.000 
Utang Bank = Rp15.000.000 
Modal = Total Aktiva — Total Utang 
=Rp150.000.000—Rp45.000.000 
= Rp105.000.000 


Jadi, modal rental mobil “CEPAT” adalah 
Rp105.000.000. 
Jawaban: D 


Jurnal khusus pembelian adalah jurnal 
yang mencatat pemebelian secara kredit. 
Posting yang benar pada pembelian toko 
“LANCAR' adalah: 


58. 


Pembelian (D) 
Rp10.000.000 
Utang Dagang (K) 
Rp10.000.000 


Jawaban: B 
Pernyataan salah karena ketika 
pemerintah meningkatkan pajak, 


pendapatan nasional akan naik karena 
pajak merupakan salah satu indikator 
perekonomian. 
Alasan salah karena jika penerimaan 
pajak ditingkatkan, angka pengganda 
pajak akan lebih besar daripada angka 
pengganda pengeluaran pemerintah. 
Jawaban: E 


59. 


60. 


Faktor yang mempengaruhi jumlah uang 
beredar antara lain: 
- Giro wajib minimum bank (cash 
ratio). 
- Kemudahan dan kepastian kredit. 
- Jual beli surat-surat berharga. 
- Tingkat suku bunga (diskonto). 
Pilihan (2) dan (4) benar. 
Jawaban: C 


Devaluasi adalah turunnya nilai mata 
uang dalam negeri terhadap mata uang 
asing karena kebijakan pemerintah. 
Pilihan (4) benar. 

Jawaban: D 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 3 5 3 


SBMPTN 
2 5 4 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


PAKET 4 


SELEKSI 
BERSAMA MASUK 
PERGURUAN 
TINGGI NEGERI 
KELOMPOK SOSHUM 


TES KEMAMPUAN DAN POTENSI AKADEMIK 
TES KEMAMPUAN DASAR SOSHUM 


PETUNJUK KHUSUS 
PENYELESAIAN SOAL-SOAL 


Petunjuk A Pilihlah satu jawaban yang paling tepat. 


Petunjuk B Soal terdiri dari tiga bagian, yaitu pernyataan, kata sebab, dan 


Petunjuk C 


alasan yang disusun berurutan. 


Pilihlah: 


A. 


Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya 
menunjukkan hubungan sebab akibat. 


B. Jika pernyataan benar dan alasan benar, tetapi keduanya 
tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. 

C. Jika pernyataan benar dan alasan salah. 

D. Jika pernyataan salah dan alasan benar. 

E. Jika pernyataan dan alasan keduanya salah. 

Pilihlah: 

A. Jika (1), (2), dan (3) yang benar. 

B. Jika (1) dan (3) yang benar. 

C. Jika (2) dan (4) yang benar. 

D. Jika hanya (4) yang benar. 

E. Jika semuanya benar. 


TRYOUT 
PAKET 04 


BIDANG ILMU : TPA, MATEMATIKA DASAR, BAHASA Keterangan: 
INDONESIA, BAHASA INGGRIS TPA nomor 1sampai dengan nomor 45 
TRYOUT : PAKET 04 MATEMATIKA DASAR nomor 45 sampai dengan nomor 60 


WAKTU : 105 MENIT BAHASA INDONESIA nomor 61 sampai dengan nomor 75 
JUMLAH SOAL : 90 BAHASA INGGRIS nomor 76 sampai dengan nomor 90 


14. Ceruk=.... 
TES POTENSI AKADEMIK | A Pusat D. Lekuk 
B. Simpang E. Teluk 
1. Lekums..... | aa 
A. Gondok ' 5. Klarifikasi =... 
B. Urat leh 
- i ener | A. Pengaturan 
. Jakun | B. Penentuan 
D. Kerongkongan ! C. Penegasan 
E. Kepala | D. Penjelasan 
2. Rekognisi= .... | aE 
A. Pengembalian | 6. Ultima><.... 
~ nna | A Final D. Akhir 
. Fengakuan | B. Kesan E. Awal 
D. Tuntutan ! C Biasa 
E. Penghijauan | | 
i 7. Naas ><.... 
3. Saban =.... 
! A. Sial D. Baik 
A. Jarang D. Pernah | B Celaka E. Untung 
B. Sekali E. Sering | n Rugi | 
C. Tiap-tiap | 


SBMPTN / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 3 5 


8. Chaos ><.... A. Perang — Medali 
A. Hancur D. Kacau B. Tentara — Raket 
B. Labil E. Abnormal C. Peluru — Net 
C. Normal D. Tembakan — Latihan 
E. 


Perang — Lapangan 


9. Kasar ><... 
14. ... berhubungan dengan KURSI, sebagai- 


A. Halus D. Gradasi 

B. Rata E Kesat mana GULA berhubungan dengan .... 

C. Lembut A. Meja — Gelas 

B. Kayu — Manis 

10. Reaksi >< .... C. Kantor — Pabrik 

A. Penarikan D. Meja - Kopi 

B. Penggabungan E. Kayu- Tebu 

C. Daya tarik 

D Dava tolak 15. ... berhubungan dengan KERAMIK, 

| y sebagaimana KERTAS berhubungan 

E. Pemutusan dengan .... 
11. ... berhubungan dengan JARUM, A. Pot— Buku | 

sebagaimana PETANI berhubungan B. Lantai — Majalah 

dengan .... C. Tanah liat — Buku 

A. Dokter — Pupuk D. Keras — Lunak 

B. Penjahit — Padi E. Tanah liat - Kayu 

C. Dokter — Nelayan 

D. Penjahit- Cangkul 16. 132, 212, 312, 432, 572, 732, .... 

E. Perawat — Sawah A. 8/2 D. 932 

B. 892 E. 952 

12. ... berhubungan dengan STETOSKOP, C. 912 


sebagaimana PELUKIS berhubungan 


dengan .... 17. 5, 6, 9, 7, 12, 9, 16, 10, 19, ..., .... 


A. Dokter — Kuas A. 12,13 D. 13, 28 

B. Penyakit - Pemandangan B. 12, 23 E. 23, 32 

C. Perawat — Penyair C. 13, 25 

D. Pasien — Galeri 

E. Kesehatan — Penghayatan 18. 7, 4, 5, 9, 5, 6, 11, 6, 7, 13, 7, 8, ..., .... 

A. 8,13 D. 15,8 

13. ... (berhubungan dengan SENAPAN, B. 9,15 E. 15,9 

sebagaimana PETENIS berhubungan C. 13,7 


dengan .... 


SBMPTN 
3 5 8 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


19. 32,32 52 5.5.8 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


6 ,8 3 1 3 


10 10 10 10 10 


-4, -3, -6, -7, -10, -15, -12, . 


A. -/ 
B. -8 
C. -15 


Nilai (0,8 + 0,9)? adalah .... 


A. 4,89 
B. 3,69 
C. 3,49 


3 


10 


D. 
E. 


, 


5 
10 


-19 


2,89 
1,79 


, 


8 


10 


Nilai 9 merupakan 45% dari bilangan .... 


D. 42 
E. 60 


A. 18 
B. 20 
C. 36 


116 + 1/64 + 1,96 = .... 
A. 5,4 
B. 6,4 
C. 7,4 


16=% dari 1.296 adalah .... 


8,4 
9,4 


306 
324 


20. 


26. 


21. 


28. 


29. 


6°+6°+6°+6°+6°+6° 


Jika ii — 6", nilai n 
adalah .... 

A. 2 D. -2 

B. 1 E. 0 

C. -1 

10.800 adalah berapa persen lebih besar 


dari 4.500? 


A. 240% D. 60% 
B. 160% E. 40% 
C. 140% 


Budi sedang menuliskan angka halaman 
pada setiap bagian bawah halaman suatu 
buku laporan yang terdiri atas 25 halaman, 
dimulai dengan angka 1. Berapa banyak 
digit yang telah dituliskan Budi setelah dia 
menulis sampai angka 25? 


A. 35 D. 49 
B. 40 E. 50 
C. 41 


Ani mencetak foto ukuran 2 x 3 cm, 3 
x 4 cm, dan 4 x 6 cm masing-masing 
sebanyak 10 lembar. Untuk keperluan 
tersebut, Ani membayar Rp90.000. Bila 
perbandingan biaya cetak foto untuk 
setiap ukuran adalah 1 : 2 : 3, berapa 
harga cetak foto 4 x 6 cm? 


A. Rp1.500 D. Rp3.000 
B. Rp1.800 E. Rp4.500 
C. Rp2.500 


Ani, Bety, Cindy, dan Diny bersama-sama 
mengikuti tes TOEFL. Skor yang mereka 
peroleh bila diurutkan dari terkecil ke 
terbesar ternyata memiliki selisih yang 
sama, yaitu 32. Jumlah skor terkecil dan 
terbesar sama dengan 996. Skor tes 
TOEFL yang paling besar adalah .... 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 2 5 9 


A. 520 D. 550 35. Gerhana : Bulan : Matahari 


B. 532 E. 560 
C. 546 D 5 © 
30. Jika Mx = 2, nilai x adalah .... (A) (B) (C) (D) (E) 
A. 256 D. 64 
B 16 E 39 Pilihlah gambar (A), (B), (C), (D), atau (E) 
C. 56 yang merupakan perputaran dari gambar 


yang tersedia! 


Pilihlah gambar (A), (B), (C), (D), atau (E) 
yang menggambarkan hubungan di antara 
objek-objek yang tersedia! 
31. Guru : Dosen : Pendidikan 
O O 
90352 
(A) (B) (C) (D) (E) 
32. Lukisan : Kuas : Batik 
O O 
905e 
(A) (B) (C) (D) (E) 
33. Mahasiswa : Asrama : Tentara 
O O 
905e 
(A) (B) (C) (D) (E) 


34. Diare : Lalat : Cikungunya 


(A) (B) (©) (D) (E) 


SBMPTN 
3 60 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


n > 
VIP 


xenon 


46. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 


1 
13 dan 1 adalah 12x? —px +q. Nilai 


p-q=.... 

A. 6 D. 12 
Pilihlah gambar (A), (B), (C), (D), atau (E) B. 8 E. 15 
yang dalam hal tertentu berbeda dari keempat C. 10 


gambar lainnya! 
47. Jika jumlah n bilangan genap positif 


41. pertama adalah 306, jumlah 6 bilangan 
terakhir adalah .... 
(A) (B) (C) (D) (E) A. 180 D. 164 
B. 174 E. 160 
| 
AS AK g 48. Jika C =n dan C}=214, nilai 
n—r)tr! 
(A) (B) (C) (D) (E) Cry S a 
A. 120 D. 90 
B. 110 E. 140 
C. 100 
49. Jika kesamaan matriks 
7 8\/5x 20\ _. 
= nilai x +y=.... 
5 6/3y 10 
A. 6 D. -1 
B. 2 E. 0 
C. 1 


50. Diketahui sebuah kotak berisi 8 bola 
merah dan 6 bola kuning. Jika diambil 
3 bola sekaligus secara acak, peluang 
memperoleh 2 bola merah dan 1 bola 
kuning adalah .... 


SBMPTN 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 3 6 


, © 5 3 56. im Sn nn 
“13 "15 x>0 4 — 4cos 10x 
2 1 
p 2 ES A. 0,1 D. 0,24 
3 B. 0,15 E. 028 
c 2 C. 02 
11 


57. Jika fungsi f(x) = 3x? + 4x, 


51. Jika parabola f(x) = ax? + bx + c memotong £(3 4 0) (3 
sumbu x di titik ((2, 0) dan (6, 0), juga im (3 + 2t) -f(3) _ .... 


ary “po: _ t0 11t 
melalui titik (3, -6), nilai a tb + c=.... A4 D 11 
A 9 D. 8 B. 6 E. 145 
B. 6 E. 10 C. 7,5 
C. 7 
| 3x + (3x 43x 
52. Diketahui a? = 9, b? = 16, dan c? = 25, + 98. o ha 
Tg X + 3x 

dengan a, b, c> 0. Nilai (a+b—2c)*=.... 

9 ) A V3 D. 1 
A. 4 D. 121 B 2/3 E 3/7 
B. 7 E. 169 CO 
C. 9 


59. Jika fungsi f(2x — 4) = 3x — 7 dan 


53. Jika p = tan? xcos’ x + cot’ xsin? x, nilai (f o f D8) = 4p, nilai p =... 


20+ 3) =... 

(2p ) A. 3 D. 2 

A. 4 D. 25 B. J7 E. 4/2 
B. 9 E. 49 C. J3 

C. 16 


60. Jika M dan N merupakan dua kejadian 


54. Jika 93" = £ maka nilai p = .... 4 


n=1 dengan P(M)=—, P(N)= 1 dan 
A 6 D. 12 3 4 5 
1 P(M UN) = —, kejadian M dan N adalah .... 
B. 2 E. 2— 10 
C. 4 2 A. saling lepas 


B. M saling terikat dengan N 
M bersinggungan dengan N 


55, Jika ^% log25V5 =p , maka log4 =... C. 
D. M di dalam N 
E 


9 14 
A. — D. — i 

11p 9p N di dalam M 
B. 2. c 1 

11p p 
cœ 10 

9p 


SBMPTN 
3 62 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


keno 


Teks berikut digunakan untuk menjawab soal 
nomor 61-64. 


Daratan di muka bumi terdiri atas benua 
hingga pulau-pulau kecil yang sejak jutaan 
tahun lalu terus bergerak dinamis. Konon, 
dahulu kala di bumi hanya ada satu benda 
yang sangat luas. Namun, akibat aktivitas 
magma dan perputaran bumi itu sendiri, 
lapisan bumi bagian atas pecah menjadi 
lempeng-lempeng, yaitu lempeng benua 
dan lempeng samudra. Pergeseran lempeng 
ini menyebabkan daratan terpencar hingga 
kondisi saat ini. Perjalanan daratan itu tidak 
akan pernah usai sepanjang umur bumi ini. 


Pada proses pergeseran daratan terlihat 
bahwa Pulau Sumatera hingga Jawa serta 
sebagian Kalimantan bagian selatan dan 
timur sejak dahulu merupakan satu kesatuan 
yang berada di lempeng Benua Eurasia. 
Sumatera dan Jawa berada di tepi sebelah 
selatan lempeng ini, dekat dengan pertemuan 
lempeng Indo-Australia. Lempeng Sumatera 
ini mendesak lempeng Eurasia di bawah 
Samudera Hindia ke arah barat laut di Sumatera 
dan frontal ke utara terhadap Pulau Jawa 
dengan kecepatan pergerakan yang bervariasi. 
Selama puluhan hingga ratusan tahun, dua 
lempeng itu saling menekan, tetapi lempeng 
Indo-Australia bergerak lebih aktif. 


Pergerakannya yang hanya beberapa 
milimeter hingga beberapa sentimeter per 
tahun itu memang tidak terasa oleh manusia 
penghuni bumi. Dorongan lempeng Indo- 
Australia terhadap bagian utara Sumatera 
5,2 cm per tahun, sedangkan yang di bagian 
selatan 6 cm pertahun. Pergerakan lempeng di 
daerah barat Sumatera yang miring posisinya 
ini lebih cepat dibandingkan dengan di Jawa 
yang pergerakannya hanya 2 cm per tahun. 


61. 


62. 


63. 


Topik bacaan di atas adalah .... 


A. kecepatan dorongan lempeng Indo- 
Australia terhadap pulau Sumatera 

B. sejarah terbentuknya benua dan 
pulau 

C. terbentuknya lempeng pada lapisan 
bumi 

D. pergerakan lempeng Indo-Australia 
mendesak lempeng Eurasia 

E. posisi Pulau Jawa dan Sumatera di 
lempeng Eurasia 


Berdasarkan isi bacaan tersebut, 
pernyataan berikut yang benar adalah ... 


A. Lempeng benua dan lempeng 
samudra akan berhenti bergerak 
setelah berada pada posisi yang 
tepat. 

B. Desakan lempeng Eurasia lebih kuat 
daripada lempeng Indo-Australia. 

C. Lempeng Eurasia merupakan 
lempeng benua, sedangkan lempeng 
Indo-Australia merupakan lempeng 
samudra. 

D. Lokasi pertemuan antara lempeng 
Eurasia dan lempeng Indo-Australia 
berada di antara pulau Jawa dan 
Sumatera. 

E. Pulau Jawa bergerak lebih cepat 
daripada Pulau Sumatera. 


Berdasarkan isi bacaan tersebut, 
pernyataan berikut yang salah adalah ... 


A. Karena aktivitas magma dalam perut 
bumi dan perputaran bumi, lapisan 
bumi bagian atas pecah menjadi 
lempeng-lempeng. 

B. Pulau-pulau di Indonesia merupakan 
satu kesatuan yang berada di 
lempeng Eurasia. 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 3 63 


64. 


65. 


C. Lempeng Indo-Australia bergerak 
mendesak lempeng Eurasia. 

D. Lempeng-lempeng bumi terus- 
menerus bergerak tiada henti. 

E. Kita tidak merasakan pergerakan 


lempeng bumi. 


Kata pergerakannya pada kalimat 
pertama alinea ketiga di atas mengacu 
pada .... 


A. pergerakan desakan lempeng Indo- 
Australia terhadap Eurasia 
Pulau 


B. pergerakan utara 


Sumatera 


bagian 


C. pergerakan bagian selatan Pulau 
Sumatera 


D. pergerakan lempeng Indo-Australia 
E. pergerakan lempeng Eurasia 


Dua minggu lalu, sekitar 200-an 
perempuan berkumpul di sekitar hotel 
terkenal. Mereka mengenakan “busana 


nasional” yang umumnya berupa 
kain sarung dari berbagai daerah 
dengan kebaya beragam bentuk. 


Begitu banyak perempuan berkumpul 
untuk memeriahkan hari jadi sebuah 
perkumpulan yang mendedikasikan 
kegiatan mereka untuk mempromosikan 
busana nusantara. 


Inti paragraf di atas adalah ... 


A. Mereka berkumpul di hotel untuk 
peragaan busana nasional. 


B. Mereka berkumpul untuk 
mengadakan promosi pakaian 
daerah. 

C. Mereka berkumpul dalam rangka 


ulang tahun organisasi. 

D. Mereka berkumpul untuk menghadiri 
promosi mode busana nasional. 

E. Mereka berkumpul 
bersilaturahmi. 


untuk saling 


SBMPTN 
3 64 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


66. 


67. 


Kacang kedelai dikenal sebagai makanan 
terbaik kadar proteinnya, dapat mencapai 
35% dari beratnya. Dikatakan bahwa 
kacang kedelai dibandingkan dengan 
beratnya dapat menghasilkan dua kali 
protein daging, empat kali telur, empat kali 
gandum, lima atau enam kali roti, dan dua 
belas kali susu. Ternyata protein kacang 
kedelai bukan saja jumlahnya yang 
banyak, tetapi juga mempunyai kualitas 
yang baik. Umumnya, cukup dikenal 
bahwa protein hewani seperti daging, 
susu, dan telur adalah protein yang 
lengkap. Namun, ternyata protein kacang 
kedelai, walaupun termasuk protein 
nabati, lebih mirip menggambarkan 
protein hewani daripada protein nabati. 


Pokok pikiran dalam paragraf di atas 
adalah ... 


A. Kacang kedelai dapat menghasilkan 
dua kali protein daging. 


B. Kacang kedelai lebih 
daripada potein hewani. 


lengkap 


C. Protein kedelai mempunyai kualitas 
baik. 


D. Kacang kedelai adalah makanan 
terbaik kadar dan kualitas proteinnya. 


E. Kacang kedelai adalah protein nabati. 


lansia 
berbagai 


Pada lembaga itu para 
menyibukkan diri dengan 
kegiatan. Mereka mengikuti kegiatan 
percakapan bahasa Inggris, bekerja 
dengan komputer, melukis atau bermain 
musik. Mereka juga dapat memilih 
cabang olahraga yang mereka senangi 
dan yang sesuai dengan usia mereka. 
Bahkan mereka dapat membantu dokter 
di pusat pelayanan kesehatan yang 
tersedia di lembaga itu. 


Kalimat yang tepat untuk menutup 
paragraf di atas adalah ... 


68. 


69. 


A. Bagaimanakah mereka akan 
kesepian dengan kesibukan itu? 

B. Kegiatan yang demikian itulah yang 
menghibur mereka di lembaga itu. 

C. Dengan demikian, mereka tidak bisa 
menjadi pikun. 

D. Itulah kegiatan mereka sehari-hari. 

E. Kesibukan 
senang. 


itu membuat mereka 


Bedah jantung telah berkembang sangat 
pesat pada akhir abad ke-20. Banyak 
peralatan operasi yang canggih dan juga 
berbagai teknik operasi ditemukan. Pada 
mulanya operasi ini dianggap sebagai 
suatu jenis operasi yang sangat besar 
dan berisiko tinggi. Tindakan operasi 
merupakan suatu bentuk pengobatan 
penyakit jantung yang terakhir apabila 
tidak ada jalan lain lagi. 


Kalimat berikut yang tepat untuk 
mengakhiri paragraf di atas adalah ... 


A. Oleh karena itu, operasi bagi pasien 
dengan keadaan yang kritis memang 
dilakukan. 


B. Oleh karena itu, operasi tidak dilakukan 
pada pasien dengan keadaan yang 
kritis. 

C. Olehkarena itu, operasi sering dilakukan 
pada pasien dengan keadaan yang 
kritis. 

D. Oleh karena itu, operasi jarang 
dilakukan pada pasien dengan keadaan 
yang kritis. 

E. Oleh karena itu, operasi menjadi 
satu-satunya harapan bagi pasien 
dengan keadaan kritis. 


Masyarakat terbiasa menyumbangkan 
sebagian harta benda yang dimilikinya 
untuk membantu meringankan beban 
kelompok masyarakat yang kurang 
beruntung. 


10. 


11. 


Kalimat tersebut berasal dari kalimat inti 


Masyarakat terbiasa membantu. 
Harta benda meringankan. 
Masyarakat kurang beruntung. 
Masyarakat membantu meringankan. 


moO WO > 


Masyarakat menyumbangkan harta. 


Adanya keikutsertaan virus influenza 
unggas pada wabah penyakit yang 
mematikan ribuan ayam petelur di Jawa 
Tengah dan Jawa Timur telah terbukti 
virus tersebut tidak hanya ..., tetapi 
juga sudah ... melalui berbagai metode 
diagnostik. 


Pasangan kata yang tepat untuk mengisi 
bagian yang kosong pada kutipan 
tersebut adalah .... 


A. dirujuk — diidentifikasi 
ditemukan — diisolasi 
diisolasi — diidentifikasi 
diisolasi — dirujuk 


MU Oo W 


ditemukan — diidentifikasi 


Bentuklah paragraf yang belum lengkap 
berikut! 


. Ritual minum teh yang dijalankan 
penduduk Cina sejak ribuan tahun silam 
menjadi bukti. Ritual serupa yang ada 
di Jepang turut menjulangkan nama teh 
hijau. Tanaman yang memiliki nama ilmiah 
Camelia sinensis ini diyakini sanggup 
menangkal berbagai jenis penyakit. 
Mulai mencegah kanker dan serangan 
jantung hingga memanjangkan umur dan 
melangsingkan tubuh. Keampuhan teh 
hijau jauh melebihi teh hitam yang lebih 
dulu eksis. 


Kalimat utama yang tepat untuk memulai 
paragraf tersebut adalah ... 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 3 65 


12. 


A. Reputasi teh hijau sebagai minuman 
yang diyakini berkhasiat tidak 
diragukan lagi. 

B. Khasiat minun teh hijau Cina dapat 
membangkitkan semangat. 

C. Ritual minum teh 
membangkitkan semangat. 


sangat 


D. Teh mengandung antioksidan yang 
dapat mengendurkan pembuluh 
darah. 

E. Apabila dikonsumsi secara teratur, 
ekstrak teh hijau dapat mereduksi 
risiko kanker. 


Kebebasan yang ditawarkan oleh 
internet telah terjadi karena untuk hadir di 
jaringan tersebut tidak dibutuhkan biaya 
besar. Di Indonesia jangan harap Anda 
mendapatkan kebebasan tersebut karena 
ada aturan-aturan yang telah menjadi 
kesepakatan berbagai ISP (Internet 
Service Provider) yang tergabung 
dalam APJII (Asosiasi Penyedia Jasa 
Internet Indonesia). Di samping itu, 
banyak ISP yang tidak mau mengambil 
risiko dengan menghadirkan informasi- 
informasi tertentu, terutama pornografi di 
server mereka. Padahal hingga saat ini, 
belum ada undang-undang yang secara 
khusus membahas permasalah seputar 
pornografi internet. 


Simpulan paragraf di atas adalah ... 


A. Kebebasan dan permasalahan yang 
ditawarkan oleh internet di Indonesia. 

B. Ketidakberanian Indonesia 
mengambil risiko dalam kebebasan 
yang ditawarkan oleh internet. 

C. Permasalahan kebebasan internet di 
Indonesia menimbulkan risiko yang 
mengerikan. 

D. Undang-undang yang membahas 
permasalahan internet di Indonesia. 


SBMPTN 
2 66 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


13. 


14. 


19. 


E. Aturan yang telah disepakati oleh 


Internet Service Provider dalam 
kebebasan memakai internet di 
Indonesia. 


Sikap negara-negara Barat yang melarang 
warganya bepergian ke ASEAN, terutama 
Indonesia, dikritik oleh para pemimpin 
ASEAN dengan menyebutkan itu sebagai 
hal yang tidak perlu. 


Inti kalimat di atas adalah ... 


A. Negara Barat melarang warganya 
pergi ke ASEAN. 

B. Negara Barat tidak perlu melarang 
warganya pergi ke ASEAN. 

C. Sikap negara Barat dikritik pemimpin 
ASEAN. 

D. Sikap negara Barat merupakan hal 
yang tidak perlu. 

E. Negara Barat melarang warganya. 


Meledaknya bom di Bali berimbas 
pada  lesunya aktivitas ekonomi. 
Karena itu, perlu dilakukan revisi target 
pada anggaran 2003 mendatang. 
Namun, putusan tentang adjusment 
tersebut bergantung pada kesempatan 
pemerintahan. 


Kata-kata yang tepat untuk menggantikan 
kata-kata yang bercetak miring dalam 
bacaan di atas adalah .... 

A. berdampak, perbaikan, penyesuaian 
berakibat, pembenahan, penyesuaian 
berpengaruh, perbaikan, penetapan 
berdampak, pembenahan, penetapan 


MU Oo W 


berakibat, peninjauan, penyesuaian 


Seperti tidak mau kalah dengan IMF, 
Bank Dunia dalam beberapa bulan 
terakhir ini telah mem-blow up adanya 
praktik korupsi di Indonesia atas dana 


bantuannya di dua proyek, yakni proyek 
transportasi daerah untuk Indonesia 
Timur dan proyek infrastruktur. 


Inti kalimat di atas adalah ... 


A. IMF mem-blow up adanya korupsi di 
Indonesia. 

B. Bank Dunia dan IMF mem-blow up 
korupsi di Indonesia. 

C. Bank Dunia mem-blow up adanya 
praktik korupsi. 

D. Bank Dunia mem-blow up adanya 
dana bantuan IMF. 

E. Bank Dunia memberi bantuan di dua 
proyek, yaitu transportasi daerah dan 
proyek infrastruktur jalan strategis. 


BAHASA INGGRIS 


Problems 76-80 are based on the following 
passage. 


Simply stated, bibliotherapy can be 
generally defined as the use of books to help 
people solve problems. Another, more precise 
definition is that bibliotherapy is a family of 
technigues used for structuring interaction 
between a facilitator and a participant based on 
mutual sharing of literature. The idea of healing 
through books is certainly not anew one—it can 
be traced far back in history, from the days of 
the first libraries in Greece. The use of books 
in healing, however, has been interpreted 
differently by classical scholars, physicians, 
psychologists, social workers, nurses, parents, 
teachers, librarians, and counselors. There is, 
in fact, confusion in determining the dividing line 
between what is simply “reading guidance” and 
what is actually bibliotherapy. And every piece 
of professional literature that is available on 
bibliotherapy naturally mirrors the point of view 


of the helping professional who wrote it and the 
field in which he or she is an expert. 


Riordan and Wilson, two notable 
psychological researchers, in a review of the 
literature of the effects of bibliotherapy, found 
that a majority of the studies show mixed results 
for the efficacy of bibliotherapy as a separate 
treatment for the solving of problems. They 
concluded that bibliotherapy generally appears 
to be more successful as an adjunctive therapy. 
Despite such mixed research results, however, 
interest in the use of bibliotherapy appears to 
have increased in the past few years. This most 
likely reflects the increase of societal and familial 
problems in the United States—trise in divorce, 
alienation of young people, excessive peer 
group pressure, alcohol and drug abuse, and so 
on. Educators have also begun to recognize the 
increasingly critical need for delivering literacy 
instruction to at-risk and homeless children and 
their families. 


In addition, researchers Riordan and 
Wilson concluded that the explosion of 
self-help programs during the past decade 
has contributed to the rise in the use of 
bibliotherapy, in the form of popular selfhelp 
books, such as What Color Is Your Parachute? 
and The Relaxation Response. Books such 
as these are the prescriptive choice of most 
mental health professionals for their clients, 
rather than fiction or poetry, according to the 
two researchers. Is self-help (even directed 
self-help) really bibliotherapy? This popular 
practice underscores the confusion about 
defining the actual technique of bibliotherapy 
mentioned at the beginning of this essay. 
Despite the increased interest in bibliotherapy 
over the past several years, it seems that 
until a clearer definition is agreed upon, 
inconsistent methods of therapy will lead to 
inconsistent results in studies on the efficacy 
of bibliotherapy. 


SBMPTN / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 3 6 


76. Which one ofthe following best expresses 
the main idea of the passage? 


A. 


11. 


Although Greek in origin, bibliotherapy 
is currently considered an American 
psychological tradition due to its 
prevalence in America. 

Bibliotherapy is becoming a very 
powerful psychological treatment for 
Americans. 

Riordan and Wilson's review of the 
studies of bibliotherapy found mixed 
results regarding its efficacy as a 
psychological treatment. 

Although professionals cannot 
seem to distinguish between what 
is “reading guidance” and what is 
bibliotherapy, they are both commonly 
considered effective as psychological 
treatments. 


Despite an increased national interest, 
the confusion regarding the exact 
definition of bibliotherapy has led to 
inconsistent theories about its actual 
effectiveness. 


Which one of the following statements 


about bibliotherapy is best supported by 
information found in the passage? 


A. 


Bibliotherapy is most effective when 
practiced in conjunction with other 
treatments. 

Ancient Greek scholars had a 
much different interpretation from 
Americans of what bibliotherapy 
actually is. 

Bibliotherapy is most commonly 
practiced with children and teenagers. 
Poetry is typically heralded as the 
best medium for bibliotherapy. 

At-risk children 
potential for 
bibliotherapy. 


the most 
helped by 


have 
being 


SBMPTN 
3 68 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


78. Based on the passage, 


19. 


80. 


the author 


would most likely agree with which one 
of the following generalizations about 
bibliotherapy? 


A. 


It will likely become one of the more 
common treatments in America as 
societal and familial problems continue 
to rise. 

The most powerful form of 
bibliotherapy is in directed self-help. 
Its tendency to receive mixed reviews 
is a direct result of its ambiguous 
definition. 

lts history has been long and diverse, 
and its eclecticism is one of its 
greatest strengths. 

lts sole proponents so far have been 
Riordan and Wilson. 


In the first paragraph, the author's primary 
purpose is fo .... 


A. 


provide a basic understanding of 


bibliotherapy and introduce the 
controversy relating to its exact 
definition 


suggest that, while bibliotherapy does 
not yet have a precise definition, its 
interpretation is consistent throughout 
several different disciplines 

build a framework by telling what 
bibliotherapy is and prepare a debate 
about each of its components 

offer an alternative to bibliotherapy in 
what is known as “reading guidance” 
introduce bibliotherapy as a 
recovering psychological treatment 
from ancient Greece 


Which one of the following, if true, would 
most undermine the theory that concludes 
the passage? 


A. Bibliotherapy, if used correctly, has 
the potential to be one of the most 
effective psychological treatments in 
years. 

B. Every current interpretation of 
bibliotherapy tends to yield relatively 
predictable results. 

C. Ancient Greek philosophers had 
similar difficulties in defining 
bibliotherapy in an effective manner. 

D. Interest in bibliotherapy is expected 
to begin decreasing again over the 
next few years. 

E. It will be difficult for proponents of 
bibliotherapy from so many different 
disciplines to agree upon a single 
definition. 


Problems 81-86 are based on the following 
passage. 


Passage A 


Tetrachloroethylene, the chemical used in 
dry cleaning fluid, is a man-made substance 
also used for metal-degreasing operations 
and as a starting material (building block) for 
the production of other man-made chemicals. 
Although tetrachloroethylene is a liquid at 
room temperature, some of the liquid can be 
expected to evaporate, producing an ether-like 
odor; evaporation increases as temperature 
increases. 


In high concentrations in air, particularly 
in closed, poorly ventilated areas, single 
exposures to tetrachloroethylene can cause 
central nervous system (CNS) effects 
leading to dizziness, headache, sleepiness, 
confusion, nausea, difficulty in speaking and 
walking, and possibly unconsciousness and 
death. The potential long-term health effects 


that might occur in humans from breathing 
lower levels of tetrachloroethylene than those 
that produce CNS effects have not been 
identified. 


Animal studies, conducted with amounts 
much higher than typical environmental 
levels, have shown that tetrachloroethylene 
can cause liver and kidney damage, liver and 
kidney cancers, and leukemia (cancer of the 
tissues that form the white blood cells). 


The U.S. Department of Health and 
Human Services has determined that 
tetrachloroethylene may reasonably be 
anticipated to be a carcinogen. Based 
on evidence from animal studies, 
tetrachloroethylene is thought to be capable of 
causing cancer in humans. 


Passage B 


Scientists agree that radon causes lung 
cancer in humans. Recent research has 
focused on specifying the effect of residential 
radon on lung cancer risk. In these studies, 
scientists measure radon levels in the homes 
of people who have lung cancer and compare 
them to the levels of radon in the homes of 
people who have not developed lung cancer. 


One of these studies, funded by the 
National Institute of Environmental Health 
Sciences, examined residential radon exposure 
in lowa among females who had lived in their 
current home for at least 20 years and included 
413 females with lung cancer and 614 females 
without lung cancer. Results from this study 
suggested a link between exposure to radon 
and lung cancer. 


Scientists have conducted more studies 
like this in other regions of the United States 
and around the world. Many of these studies 
have demonstrated an association between 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 2 69 


residential exposure to radon and lung 
cancer, but this finding has not been observed 
in all studies. The inconsistencies between 
studies are due in part to the small size of 
some studies, the varying levels of radon in 
many homes, and the difficulty of measuring 
a person's exposure to radon over time. 


Researchers have combined and 
analyzed data from all radon studies 
conducted in Canada and the United States. 
By combining the data from these studies, 
scientists were able to analyze data from 
thousands of people. The results of this 
analysis demonstrated a slightly increased 
risk of lung cancer associated with exposure 
to house hold radon. 


81. Both passages discuss .... 


A. dangerous chemicals that should be 
avoided by humans 

B. studies done on humans and animals 
to determine the effects of certain 
substances 

C. the long-term health effects of 
exposure to particular materials 

D. substances that may potentially 
cause cancer in humans 

E. toxins that can have numerous 
deleterious effects on humans 


82. The intended audience for Passage A is 
most likely .... 


A. professionals who work in the dry 
cleaning industry 

B. manufacturers of the chemical 
tetrachloroethylene 

C. scientists researching various causes 
for cancer 

D. construction workers building with 


manmade materials 


E. doctors seeking to diagnose illness 
based on symptoms 


SBMPTN 
3 /0 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


83. The author of Passage A concludes that ... 


84. 


85. 


A. 


It has been definitively shown 
that tetrachloroethylene exposure 
increases the risk for cancer. 
Tetrachloroethylene is safe for use in 
well ventilated areas. 
Tetrachloroethylene is hazardous in 
both liquid and gaseous states. 
Tetrachloroethylene is more 
dangerous to animals than to humans. 
Susceptibility to cancer may be 
increased by coming into contact with 
tetrachloroethylene. 


The author of Passage B would most 
likely respond to Passage A by .... 


A. 


concluding that radon has a higher risk 
of cancer than tetrachloroethylene 
does 

arguing that exposure to 
tetrachloroethylene is not as harmful 
as long-term exposure to Radon 


suggesting a possible link between 
radon and tetrachloroethylene and a 
need for further studies 

asserting that tetrachloroethylene can 
be used safely, while radon cannot 
questioning the validity of using 
animal studies to draw conclusions 
about humans 


The organization of Passage B can best 
be described as .... 


A. 


supporting studies that lead to a 
unified deduction 


an analysis of a scientific dilemma 

a conclusion followed by evidence to 
bolster that conclusion 

interrelation of 
themes 


complementary 


explication of studies that support a 
theory 


86. Passage B mentions which of the 
following that Passage A does not? 


A. The results of a specific study. 
B. A specific governmental agency. 


C. Where the substance in guestion 
originates. 


D. Potential long-term health effects of 
exposure. 

E. Varying levels of the substance 
discussed. 


Problems 87-90 are based on the 
following passage. 


In 1998, the United States sued Microsoft, 
alleging violations of Sections 1 and 2 of the 
Sherman Antitrust Act. After trial, the court 
found Microsoft had violated Section 2 by 
unlawfully maintaining its monopoly in the 
market for Intel-compatible PC operating 
systems (OS) and by unlawfully attempting to 
monopolize the market for Internet browsers, 
and that it had violated Section 1 by illegally 
tying its Windows operating system and 
its Internet Explorer (IE) browser. The 
court ordered Microsoft to submit a plan of 
divestiture that would split the company into 
an OS business and an applications business, 
and ordered interim conduct restrictions. 


On appeal, the Supreme Court affirmed 
that Microsoft unlawfully maintained its OS 
monopoly through specific acts impeding 
the emergence of two nascent middleware 
threats to that monopoly. However, it rejected 
8 of 20 findings that particular acts constituted 
exclusionary conduct and held that 
Microsoft's general course of conduct was 
not an additional basis for liability. The Court 
reversed the determination that Microsoft had 
attempted to monopolize the browser market 
in violation of Section 2. The Court also 
vacated the judgment on the Section 1 tying 
claim, remanding it for reconsideration under 
the rule of reason with specific limits on the 


government's theories and proof on remand. 


The Court vacated the remedial order and 
remanded for further proceedings, because, 
notably, it had “drastically” altered the district 
court's conclusions on liability, and found 
that an evidentiary hearing on remedy was 
necessary. Recognizing that “as a general 
matter, a district court is afforded broad 
discretion to enter that relief it calculates will 
best remedy the conduct it has found to be 
unlawful,” the Court directed the district court 
to “reconsider whether the use of the structural 
remedy of divestiture is appropriate.” 


Finally, the Court directed the district court to 
consider whether plaintiffs have established a 
sufficient causal connection between Microsoft's 
anticompetitive conduct and its dominant 
position in the operating system market." 
Absent “clear” indication of a “significant causal 
connection between the conduct and creation or 
maintenance of the market power,” Microsoft's 
unlawful behavior “should be remedied by 
an injunction against continuation of that 
conduct.” The Court emphasized that it had 
“found a causal connection between Microsoft's 
exclusionary conduct and its continuing position 
in the operating systems market only through 
inference,” and that the district court “expressly 
did not adopt the position that Microsoft would 
have lost its position in the operating system 
market but for its anticompetitive behavior.” 
The remedy should be “tailored to fit the wrong 
creating the occasion for the remedy,” the Court 
instructed, thus leaving both the scope and the 
particulars of remedy to be addressed in district 
court. 


87. The primary purpose of the third 


paragraph is to .... 


A. explain why the Supreme Court 
remanded the case to the district 
court 


SBMPTN / 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 3 


88. 


89. 


B. define the term /iability as applied to 
this specific case 

C. describe at full length the directions 
the district court gave the Supreme 
Court for further proceedings 

D. praise the Supreme Court's decision 
to vacate the remedial order and 
remand it for more consideration 

E. specify the parts of the original ruling 
that were reversed by the Supreme 
Court 


The phrase “the scope and the 
particulars,” (underline, paragraph 
4) could be replaced by which of the 
following without significantly altering the 
author's intended meaning? 


A. The range and the depth. 

The focus and the appropriateness. 
The extent and the specifications. 
The documentation and the legality. 


moog W 


The pervasiveness and the leniency. 


According to the passage, the Supreme 
Court sent the case back to the district 
court primarily to .... 


A. relieve itself of the political pressure 
of one of the world's richest and most 
influential corporations 

B. seek an explanation from the district 
court concerning its first opinion 
about Microsoft's liability 

C. allow the district court to prepare 
a written compromise between the 
various decisions regarding the 
liability of Microsoft in the antitrust suit 


SBMPTN 
3 12 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


D. order the district court's 
reconsideration of what would be 
an appropriate remedy in the light 
of the Supreme Courts revision of 
Microsoft's liability 

E. follow the tradition that cases 
originating in a district court also 
terminate in a district court 


90. Which one of the following, if true, would 


most seriously undermine the inference 
that Microsoft's exclusionary behavior 
was causally related to its dominant 
position in the OS market? 


A. Private companies rarely have the 
financial resources to dominate a 
market. 

B. Microsofts domination of the 
market has resulted directly from 
its ability to intimidate or buy out 
potential competitors. 

C. Microsofts competitors have 
generally been small companies 
with unique products, unable to 
compete with such a well-known 
and rich corporation. 

D. Other than this single antitrust suit, 
Microsoft has never been accused of 
any other illegitimate dealings. 

E. Microsofts superior products 
and customer service are of 
unsurpassable quality and value. 


TES POTENSI AKADEMIK 


1. 


Lekum - tenggorokan, ujung kerongkongan 
yang tampak menyembul di leher, jakun; 
jakum (Minangkabau), lekum, halkum. 


Jawaban: C 


Rekognisi - (1) hal atau keadaan yg 
diakui, pengakuan, (2) pengenalan: (3) 
penghargaan. 


Jawaban: C 


Saban - berasal dari bahasa daerah 
(Betawi) yang artinya tiap-tiap. 


Jawaban: C 


Ceruk - liang (lubang, lekuk) yang masuk 
ke dinding (tembok, tanah, dsb.), gua (di 
gunung): ruang berpetak-petak (dalam 
lemari), sudut (pojok, pelosok) di dapur 
(kamar, rumah, dsb.): rongga (di sela- 
sela timbunan barang, dsb.). 


Jawaban: D 


Klarifikasi - berasal dari kata asing 
(clarification)yang memiliki arti menjelaskan, 
menjernihkan, membeningkan terhadap 
sesuatu yang belum tentu kebenarannya. 


Jawaban: D 


10. 


11. 


TRYOUT 
POTENSI AKADEMIK CSS 


Ultima = (bagian) akhir; final. Jadi, lawan 
kata ultima adalah awal. 


Jawaban: D 


Naas - sial, nasib (menimpanya dalam 
suatu kecelakaan). Jadi, lawan kata naas 
adalah untung. 


Jawaban: A 


Chaos - abnormal, jadi lawannya adalah 
normal. 


Jawaban: C 


Kasar - (1) tidak rata (permukaan), tidak 
halus: (2) kasap, kesat: (3) tidak baik 
buatannya, gabas; (4) tidak lemah lembut 
(tentang tingkah laku); (5) dapat diraba 
(dilihat dari). Jadi, lawannya adalah halus. 


Jawaban: A 


Reaksi - (1) daya tarik, (2) tenaga tarik, 
jadi lawannya adalah daya tolak. 


Jawaban: D 


Dalam bekerja, penjahit menggunakan 
jarum dan petani menggunakan cangkul. 


Jawaban: D 


SBMPTN / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 3 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


Dalam menjalankan pekerjaannya, 
dokter menggunakan stetoskop dan 
pelukis menggunakan kuas. 


Jawaban: A 


Dalam aktivitasnya, tentara menggunakan 
senapan dan petenis menggunakan raket. 


Jawaban: B 


Meja akan berfungsi dengan sempurna 
bila dipasangkan dengan kursi, dan 
gula akan memberikan manfaat bila 
dipasangkan dengan kopi. 


Jawaban: D 


Tanah liat merupakan bahan untuk 
membuat keramik dan kertas untuk 
membuat buku. 


Jawaban: C 


Berturut-turut ditambah 80, 100, 120, 140, 
160 ... (bertambah 20). Maka penjumlah 
suku berikutnya adalah 160 + 20 = 180. 
Jadi, suku berikutnya = 732 + 180 = 912. 


Jawaban: C 


Ada dua deret: 

Deret pertama : 5, 9, 12, 16, 19, ... 

Pola: ditambah 4, ditambah 3 secara 
bergantian. Jadi, suku berikutnya = 19 + 
4= 23 

Deret kedua: 6, 7, 9, 10, ... 


Pola: ditambah 1, ditambah 2 secara 
bergantian. Jadi, suku berikutnya = 1042-12 


Jawaban: B 


Terdapat tiga deret: 


(1) 7, 9, 11, 13, ... 
+2) 


— berikutnya 15 (pola: 


SBMPTN 
3 14 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


19. 3 


20. 


(2) 4, 5, 6, 7, ... 
(3) 5, 6, 7, 8, ... 


— berikutnya 8 (pola: #1) 


Jawaban: D 


6 38 5 5 53 23 8 SAB 


10° 


10° 


10° 


10° 


10° 


10° 


10° 


, diubah ke dalam pecahan biasa 
36 38 53 51 53 83 66 68 


10'10'10'10'10'10'10'10' 
Terdapat tiga deret: 


pertama: 36 91 66 B; 


10 10 10 
pembilang ditambah 15 
Jadi, 


Deret pola 


suku berikutnya adalah 


66 +15 _81_, 1. maka B adalah 81 
10 10 


10 10 
53 83 


Deret kedua: — 
10 0 10 0 


ditambah 30. 


Jadi, 
834 30 
10 
3 


11—. 
10 


,A: pola pembilang 


suku berikutnya adalah 
3 443 


10 10 | maka A adalah 


8 53 68 | 
Deret ketiga: —,—,— ; pola pembilan 
g 10°10 poia p g 


ditambah 15. 


Jawaban: D 


Ada dua deret: 
-4 -6, -10, -12, ... 


Pola: dikurangi 2, dikurangi 4 secara 
bergantian. 


-3, -/, -15, ... 


Pola: dikurangi 4, dikurangi 8 secara 
bergantian. 


Jadi, suku berikutnya = -15 — 4 = -19 


Jawaban: D 


21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


21. 


28. 


(0,8 + 0,9)2- 1,72- 2,89 


Jawaban: D 
gt _ 9x100 _ 45 
100 45 
Jawaban: B 
416 + 3/64 2196 =24+44+1,4=7,4 


Jawaban: C 


16=% x 1296 “2 x 1296 = 216 


Jawaban: B 
6°+6°+6°+6°+6°+6° 6.6 


66? = gigz 8 


n=-1 
Jawaban: C 


10.800 adalah 6.300 lebih besar daripada 


6.300 


4.500 atau x100%= 140% lebih 
4.500 


besar. 


Jawaban: C 


1,2, 3, ...,9— 9 digit 
10, 11, 12, ..., 25 > 16 x 2 = 32 digit 
Total digit = 41 


Jawaban: C 


Misal biaya cetak setiap foto ukuran 2 x 3=p 
maka: 

biaya untuk ukuran 3 x 4 = 2p 

biaya untuk ukuran 4 x 6 = 3p 

(p+ 2p + 3p) - 10 = 90.000 

— 6p = 9.000 

© 3p = 4.500 


Jadi, harga cetak foto ukuran 4 x 6 adalah 
Rp4.500. 


Jawaban: E 


29. 


30. 


31. 


32. 


Skor TOEFL dari yang terkecil ke terbesar 
berturut-turut: x, X + 32, x + 64, x + 96. 


X +X + 96 = 996 
& 2x = 900 
& X = 450 


Jadi, skor TOEFL terbesar adalah x + 96 
= 546. 


Jawaban: C 
ma 
— Jx =4 
& Jx=16 
SD X= 256 
Jawaban: A 


Guru dan dosen merupakan bagian 
dari pendidikan yaitu sebagai tenaga 
pengajar. Sekarang ini dapat kita jumpai 
beberapa dosen merangkap sebagai 
guru. Maka, gambar hubungan ketiga 
objek tersebut adalah: 


Guru 
Pendidikan 
Dosen 


Jawaban: B 


Batik dan lukisan merupakan karya seni 
yang berbeda bentuk maupun medianya 
sehingga tidak berhubungan. Kuas 
digunakan untuk melukis. Maka, gambar 
hubungan ketiga objek tersebut adalah: 


Batik 


LI Lukisan 
Kuas 


Jawaban: C 


SBMPTN / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 3 


33. 


34. 


35. 


36. 


Tentara dan mahasiswa biasanya tinggal 
di asrama, namun asrama yang ditinggali 
oleh mahasiswa berbeda dengan asrama 
yang ditinggali oleh tentara. Maka, 
gambar hubungan ketiga objek tersebut 
adalah: 


Mahasiswa 
Asrama 
Tentara 
Jawaban: A 
Diare merupakan penyakit yang 
disebabkan oleh lalat. Cikungunya 


merupakan nyamuk yang menyebabkan 
penyakit nyeri pada tubuh. Sehingga 
diare dan cikungunya tidak berhubungan. 
Maka, gambar hubungan ketiga objek 
tersebut adalah: 


Cikungunya 


QO 7n 
L 


alat 


Jawaban: C 


Gerhana merupakan peristiwa alam yang 
melibatkan matahari dan bulan dimana 
keduanya saling menutupi satu sama 
lain ketika terjadi gerhana total. Maka, 
gambar hubungan ketiga objek tersebut 
adalah: 


Bulan 
Gerhana 
Matahari 
Jawaban: B 
EE D 
Gambar diputar 180° 
Jawaban: B 


SBMPTN 
3 16 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


37. 


38. 


39. 


40. 


41. 


42. 


DG 


Gambar diputar 90° searah jarum jam 


ga Pp 


Gambar diputar 90° berlawanan arah 
jarum jam. 


yg 


Gambar diputar 180° 


Jawaban: B 


Jawaban: E 


Jawaban: A 


an 


Gambar diputar 270* searah jarum jam. 


Jawaban: D 


> 


XK 
ZN 

Kecuali C, pin yang berjumlah 1, 2, dan 3 
terletak dengan arah berlawanan putaran 
jarum jam. 


K 


Kecuali gambar D, semua elemen saling 
berkebalikan satu dengan yang lain. 


Jawaban: C 


Jawaban: D 


43. Karena merupakan bilangan genap positif, 


maka nilai n yang mungkin adalah 17. 
Bilangan terakhir = (2n) = (2 x 17) = 34 
Maka 6 bilangan terakhir adalah 34, 32, 
30,28, 26, 24 


Jadi jumlah 6 bilangan terakhir = 24 + 26 
+28 + 30+ 324 34 = 174 


A 
©1410 
@ 
Semua gambar, tidak ada elemen yang 
berada di tengah, kecuali gambar C. 


Jawaban: C 


44 


Pg 


Jawaban: B 


Kedua anak panah saling berpotongan 48. C; =21 
tegak lurus, kecuali gambar D. —Ùn-2)! 
n(n )(n-2)! 94 
Jawaban: D (n—2)!2! 


& n? -n = 42 
&n?-n-42=0 
&(n-7)(n+6)=0 


n = 7 atau n = —6 


IN 


Kecuali gambar D, semua pin 


berpasangan dengan pin yang lain. Nilai yang mungkin adalah n = 7 


Jawaban: D 
Jadi, ons _ cn _ 10.9.8.7! _ 10.9.8 -420 
n= 713! 3.2 
Jawaban: A 


MATEMATIKA DASAR 


49. Persamaan yang diperoleh: 


35x + 24y = 20 (x5) 
46. Persamaan kuadrat x? - (x, + X,)X + X,x, = 0 29x + 18y = 10 (x7) 
1 4 1 3 Maka: 
Xx 51——— Xx, 51——— 
3 3 2 2 175x + 120y = 100 
2 (4 3 4/3 - 
x?-| 545 x4—IS h24-0 x12 175x + 126y 570 — 
3 2 312 TO 
, -6y = 30 
& 12x° — 34x + 24=0 
y =-5 


& 12x* —px+q=0 
Substitusi y = -5 ke salah satu persamaan 


diperoleh p = 34, q = 24 35x + 24(-5) = 20 


Jadi, p - q = 34 - 24 = 10 
<> 35x — 120 = 20 
Jawaban: C 
<œ 35x = 140 
47. 2+4+6+...+(2n)=306 
© n?4+n=306 
© n’?4+n-306=0 
5 (n+18)(n—17)=0 
n=1/7 atau n=-18 


ox=4 
Jadi, x + y = 4 + (-5) = -1. 


Jawaban: D 


SBMPTN 1/ 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 3 


8! G! 1 54. U 531” 
CC? (8-2)!2! (6-11! i 
50. — 21A SAS! VAN i —30_ 
Peluang cH ET 3 U,=3°=1 | 
| 0 1 - — 
(14 — 3)!3! | U, 3-5 3 
8.7.6! 6.5! | 
— ! a 1 3 
_ 61.2 511 S..=7 =— 553 
14.13.12.11! 1-r yt 2 
11!(3x2) | 3 
_ 476 | 333 
14.13.2 | 4 2 
6 i Sp=2 
13 | Jawaban: B 
Jawaban: A | 
' 3 5 
51. f(x) = a(x —m)(x —n) : 5” log52 =p 
= a(x — 2)(x — 6) 3 4 
I 22 5 Na 
(3, 6) > 6 =a(3-2)(3-6) >a = 2 | A | og| 5? | =p 
f(x) = 2(x — 2)(x —6) | 
i 10 4 
& f(x) = 2x2 — 16x + 24 | oz log5 =p 
= 2 | 
> f(x) = ax? + bx +c | a OT 4095? =p 
a=2,b=-16,c=24 ' 3 3 
Jadi a + b + c = 2 + (-16) + 24 = 10. = “logt25- 2 
Jawaban:E | 10 
! Jadi, log4 = — 
52. 2-9 ba- 3. b2-16 >b=4 Jawaban: C 
c2-25—c-5 i 
b- 20)2=(3 +4- 51259 1 56 _/xsin8x —  7xsin8x 
(a +b- 20) = (3 + 4- 2(9)) = 9. | 4[1-cos10x] 4/1-cos2(5x) | 
Jawaban: C | E 7x sin Bx 
i “ala. (1. 9cin? 
53 Osing 9. , 3 ala (1-2sin 5x) | 
tanx =—— = sin” x = tan” x.cos* x | Txsi 
COS X | _ xsin8x 
COS X 2 2.2 4.2.sin5x.sin 5x 
cot x = —— => cos^ x —cot”x.Sin” x . . 
sinx | 7xsin8x -ii 7x sin8x 
p = tan? x cos? x + cot? xsin? x i x504—4cos10x x-0 4.2.sin5x.sin 5x 
= sin? x + cos? x | - a 
= | , 
Jadi, (2p + 3P = (211) 43-52-25! 25 
(2p + 37 = (2.(1) + 3) : -0.28 
Jawaban: D ' 
| Jawaban: E 


SBMPTN 
2 18 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


57. 


58. 


59. 


60. 


f(x) = 3x? + 4x 
f(x) = 6x +4 
f(342t)-f(3) 2 
1 


lim ——- 
tb0 11t 


Jawaban: A 


3x + ¥3x 43x v3 _, 


Jawaban: D 


im———- 
oe 3x + 3x 
f(2x — 4) = 3x — 7; disubtitusikan x =5 


f (3x — 7) = 2x — 4; disubtitusikan x = 5 


f(2(5)- 4)=3(5)-7 
a f(6)=8 
f(135)-7)-245)-4 
5f18)-6 


(f o f-")(8) = fifa) 
= f(6) 


Jawaban: D 


P(M UN) = P(M) 4 P(N)—P(MAN) 


3 1 1 


© —-—4—-—P(MUN) 
10 4 5 
SPMUN- 1413 
4 5 10 
544-6 
20 


Jadi, M dan N terikat 


Jawaban: B 


P SMUSAINCORIS 


61. Topik merupakan gagasan dasar dalam 
penyusunan wacana. Topik wacana 
tersebut adalah sejarah terbentuknya 
benua dan pulau. 


Jawaban: B 


62. Pernyataan yang sesuai dengan wacana 
tersebut adalah /okasi pertemuan antara 
lempeng Eurasia dan lempeng Indo- 
Australia berada di antara pulau Jawa 
dan Sumatera (terdapat di alinea 2). 


Jawaban: D 


63. Pernyataan yang salah berdasarkan 
wacana tersebut adalah pulau-pulau di 
Indonesia merupakan satu kesatuan yang 
berada di lempeng Eurasia (terdapat di 
alinea 2, kalimat 1 dan 2). 


Jawaban: B 


64. Kata pergerakannya (kalimat pertama 
alinea ketiga) dalam wacana tersebut 
mengacu pada pernyataan pergerakan 
desakan lempeng Indo-Australia 
terhadap Eurasia (alinea kedua). 


Jawaban: A 


65. Mereka berkumpul dalam rangka ulang 
tahun organisasi, inti paragraf tersebut 
(terdapat di kalimat ke 3). 


Jawaban: C 


66. Gagasan dasar (pokok pikiran) 
merupakan gagasan yang menjadi 
pijakan dalam penyusunan paragraf. 
Pokok pikiran wacana tersebut adalah 
kacang kedelai adalah makanan terbaik 
kadar dan kualitas proteinnya. 


Jawaban: D 


SBMPTN / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 3 


67. 


68. 


69. 


10. 


11. 


Kalimat yang tepat untuk menutup 
paragraf tersebut adalah kegiatan yang 
demikian itulah yang menghibur mereka 
di lembaga itu. Dengan demikian, wacana 
tersebut menjadi wacana yang kohesif 
dan koherensif. 


Jawaban: B 


Kalimat yang tepat untuk menutup 
paragraf tersebut adalah oleh karena itu, 
operasi menjadi satu-satunya harapan 
bagi pasien dengan keadaan kritis. 


Dengan demikian, wacana tersebut 
menjadi wacana yang kohesif dan 
koherensif. 


Jawaban: E 


Kalimat inti dari kalimat panjang tersebut 
dapat diuraikan: Masyarakat (S) terbiasa 
menyumbangkan (P) sebagian harta 
benda yang dimilikinya (O) untuk 
membantu ... (K) adalah: Masyarakat (S) 
menyumbangkan (P) harta(O). 


Jawaban: E 


Kalimat yang lengkap adalag Adanya 
keikutsertaan virus influenza unggas 
pada wabah penyakit yang mematikan 
ribuan ayam petelur di Jawa Tengah dan 
Jawa Timur telah terbukti virus tersebut 
tidak hanya ditemukan, tetapi juga 
sudah diisolasi melalui berbagai metode 
diagnostik. 


Jawaban: B 


Kalimat utama yang tepat untuk memulai 
paragraf tersebut adalah Reputasi teh 
hijau sebagai minuman yang diyakini 
berkhasiat tidak diragukan lagi. 


Jawaban: A 


SBMPTN 
3 80) seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


12. 


13. 


14. 


19. 


Kesimpulan berdasarkan wacanatersebut 
adalah Permasalahan kebebasan 
internet di Indonesia menimbulkan risiko 
yang mengerikan. 


Jawaban: C 


Kalimat luas tersebut dapat diuraikan 
sebagai berikut: Sikap negara-negara 
Barat yang melarang warganya bepergian 
ke ASEAN, terutama Indonesia, (S) 
dikritik (P) oleh para pemimpin ASEAN 
(O) dengan menyebutkan itu sebagai hal 
yang tidak perlu (K). Jadi kalimat intinya 
adalahSikap negara Barat (S) dikritik (P) 
pemimpin ASEAN (O). 


Jawaban: C 


Kata-kata tersebut bersinonim: 


e berimbas = berpengaruh 
ə revisi = perbaikan 
e adjustment = penetapan 
Jawaban: C 


Kalimat luas tersebut dapat diuraikan 
sebagai berikut. Seperti tidak mau kalah 
dengan IMF (K), Bank Dunia dalam 
beberapa bulan terakhir ini (S) telah mem- 
blow up (P) adanya praktik korupsi (O). 
Jadi, kalimat intinya adalah Bank Dunia 
(S) mem-blow up (P) adanya praktik 
korupsi (O). 


Jawaban: C 


BAHASA INGGRIS 


16. 


Ide utama bacaan tersebut dapat 
ditemukan di kalimat terakhir bacaan: 
despite the increased interest in 
bibliotherapy over the past several years, 


it seems that until a clearer definition is 


11. 


18. 


19. 


agreed upon, inconsistent methods of 
therapy will lead to inconsistent results in 
studies of the efficacy of bibliotherapy. 


Ide utama dari bacaan tersebut 
adalah tentang definisi yang masih 
membingungkan tentang bibliotherapy 
sehingga menimbulkan teori-teori yang 
tidak konsisten tentang keefektifannya 


meskipun ketertarikan nasional 
meningkat. 

Jawaban: E 
Dari kalimat They concluded that 
bibliotherapy generally appears to 


be more successful as an adjunctive 
therapy (paragraf 2) dapat disimpulkan 
bahwa bibliotherapy paling efektif 
ketika diterapkan berhubungan dengan 
perawatan yang lain. 


Jawaban: A 


Dari kalimat it seems that until a clearer 
definition is agreed upon, inconsistent 
methods of therapy will lead to 
inconsistent results in studies on the 
efficacy of bibliotherapy (paragraf 3) bisa 
diimplikasikan bahwa kecenderungan 
kita untuk menerima pandangan yang 
bercampur/belum pasti adalah dampak 
langsung dari definisi yang ambigu. 


Jawaban: C 


Dari paragraf satu, bisa disimpulkan 
bahwa tujuan penulis adalah untuk 
memberikan pengertian dasar tentang 
bibliotherapy dan menyajikan kontroversi 
yang berkaitan dengan definisi pastinya. 


Jawaban: A 


80. 


81. 


82. 


83. 


84. 


Dari pilihan bahwa pernyataan yang 
melemahkan/yang salah tentang 
kesimpulan teori dari teks tersebut 
adalah bahwa setiap interpretasi yang 
muncul cenderung menghasilkan hasil 
yang bisa diprediksi, karena dari paragraf 


terakhir diungkapkan bahwa belum 
konsistennya definisi menyebabkan 
ketidakkonsistenan hasil. 

Jawaban: B 


Dari kedua bacaan tersebut diketahui 
bahwa keduanya mendiskusikan tentang 
zat yang bisa menyebabkan kanker pada 
manusia. 


Jawaban: D 


Dari teks A diketahui bahwa sasaran 
pembaca teks tersebut adalah pekerja 
yang bekerja di bidang dry cleaning 
(paragraf 1). 


Jawaban: A 


Dari teks A, penulis menyimpulkan bahwa 
kerentanan terhadap kanker mungkin 
meningkat dengan seringnya kontak 
dengan tetrachlorethylene. 


Jawaban: E 


Penulis teks B dalam merespons teks 
A dengan menyimpulkan bahwa radon 
memiliki risiko lebih tinggi menyebabkan 
kanker daripada tetrachlorethylene. Hal 
tersebut terbukti dari kalimat pertama 
teks B yang benar-benar yakin bahwa 
radon menyebabkan kanker paru-paru 
pada manusia. 


Jawaban: A 


SBMPTN 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 3 8 


85. 


86. 


87. 


Susunan teks B menyatakan hipotesa/ 
kesimpulan (paragraf 1) yang dikuatkan 
oleh bukti/kejadian yang mendukung 
(paragraf 2-4). 


Jawaban: C 


Pada teks A percobaan dilakukan pada 
hewan dan dampaknya bagi manusia 
masih berupa kemungkinan, sedangkan 
teks B penelitian tersebut sudah spesifik 
dan terbukti berdampak menimbulkan 
kanker bagi manusia. Jadi jawaban yang 
sesuai adalah A. 


Jawaban: A 


Gagasan utama paragraf ketiga terdapat 
pada kalimat pertama yang menyatakan 
bahwa paragraf tersebut bertujuan 
untuk menerangkan mengapa Supreme 
Court (Mahkamah Agung) menyerahkan 
kembali kasus tersebut kepada District 
Court (pengadilan negeri). 


Jawaban: A 


SBMPTN 
2 8) seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


88. 


89. 


90. 


Kata scope bermakna “lingkup” dan kata 
particular bermakna “spesifik/khusus', 
jadi frasa yang paling sesuai untuk 
menggantikannya adalah the extent and 
the specifications. 


Jawaban: C 
Jelas dalam bacaan bahwa 
Supreme Court (Mahkamah Agung) 
mengembalikan masalah kepada 


District Court (pengadilan negeri) untuk 
mengadakan peninjauan kembali tentang 
apa yang akan menjadi penyelesaian/ 
perbaikan yang tepat untuk memberikan 
pencerahan revisi Mahkamah Agung 
tentang kewajiban Microsoft. 


Jawaban: D 


Pilihan Microsoft's superior products and 
customer service are of unsurpassable 
quality and value (Produk dan layanan 
pelanggan Microsoft yang unggul yang 
tidak tertandingi kualitas dan nilainya) 
lebih menunjukkan dominasi Microsoft 
bukannya menunjukkan perilaku 
antikompetisi. 


Jawaban: E 


BIDANG ILMU : SEJARAH, EKONOMI 
GEOGRAFI, SOSIOLOGI 

TRYOUT : PAKET 04 

WAKTU : 75 MENIT 


JUMLAH SOAL : 60 


Saman 


1. Beliung persegi adalah peninggalan 
purbakala yang digunakan sebagai alat 
untuk .... 

A. bercocok tanam 

membunuh binatang 

sarana upacara 

pembelah kayu 

dalam pelayaran 


moog W 


2. Cara yang ditempuh Kerajaan Malaka 
dalam menguasai Kerajaan Samudera 
Pasai di bawah pemerintahan Muhammad 
Iskandar Syah adalah .... 


A. menganut agama islam 
menyerang secara besar-besaran 
perkawinan politik 

menjalin persahabatan yang erat 


moo W 


mengirim utusan 


3. Tokoh yang dipercaya oleh Pemerintah 
Indonesia untuk memimpin pasukan 
dalam penumpasan RMS adalah .... 

A. Dr. Soumokil 
B. Kolonel Soeharto 


TRYOUT 
HUM EZ 


Keterangan: 
SEJARAH 
EKONOMI 
GEOGRAFI 
SOSIOLOGI 


nomor 1 sampai dengan nomor 15 
nomor 16 sampai dengan nomor 30 
nomor 31 sampai dengan nomor 45 
nomor 46 sampai dengan nomor 60 


C. Sultan Hamid II 
D. Sultan HB IX 
E. Kolonel Alex Kawilarang 


Setelah Perang Dunia I, terjadi perubahan 
wilayah kekuasaan negara Jerman yang 
ditentukan dalam perjanjian .... 


A. Serves 

B. Versailles 

C. Laussane 

D. Brest Litowisk 
E. Austria 


Sun Yat Sen adalah seorang penggerak 
kebangkitan nasional Cina yang terkenal 
dengan asas perjuangan .... 


A. Syimonaseki 
Ming Chi | 
Kuo Min Tang 
San Min Chu | 
Ming Chu 


moO Oo W 


Gerakan Intifadah dari rakyat Palestina 
merupakan gerakan .... 


A. berani mati membela negara 


B. di daerah pendudukan Israel di Jalur 
Gaza 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 2 83 


10. 


11. 


C. menentang politik Apartheid 
D. membela hak asasi rakyat Palestina 
E. kemerdekaan bangsa Palestina 


Ahli filsafat Yunani yang terkenal dengan 
bukunya Republik adalah .... 

A. Socrates 

Aristoteles 

Plato 

J.J. Rousseau 


moO oO W 


Nicolo Machiavelli 


Tokoh nasionalis yang terkenal di Eropa 
adalah .... 

A. Robert Awen 

Saint Simon 

Karl Marx 

J.J. Rousseau 


moo W 


Hans Kohn 


Boccacio adalah seorang humanis Itali 
yang terkenal dengan karyanya yang 
berjudul .... 

D. Violia 

E. Civitasdei 


A. Common Sense 
B. Decameron 
C. Greek Testamen 


Perpaduan atau peleburan kebudayaan 
dari dua bangsa yang berbeda (barat dan 
timur) disebut .... 


A. aufklarung D. hellenisme 


B. humanisme E. akulturasi 


C. renaissance 
Daerah Mesopotamia terletak di antara 
Sungai .... 


A. Indus dan Gangga 
B. Indus dan Nil 


SBMPTN 
2 84 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


12. 


13. 


14. 


15. 


C. Eufrat dan Gangga 
D. Tigris dan Indus 
E. Eufrat dan Tigris 


Bangunan yang dirancang khusus untuk 
ajang perkelahian manusia lawan manusia 
atau binatang di Romawi adalah .... 


A. aquadux 

B. maxima 

C. colloseum 

D. monfifex maximus 
E. olympiade 


Revolusi industri di Inggris dan restorasi 
di Jepang, mendorong tumbuhnya 
modernisasi berikut praktek imperialisme 
di kawasan Asia dan Pasifik. 


SEBAB 


Modernisasi dapat menimbulkan 
liberalisme di bidang ekonomi yang 
membutuhkan sumber bahan mentah 
dari daerah pemasaran. 


Penyebab Perang Dunia |, antara lain .... 


(1) front Barat yang mulai memanas 
(2) pertentangan Rusia dan Austria 


(3) masuknya Jofredan Foch di pihak 
Perancis 


(4) terbunuhnya Frans Ferdinand 


Peranan Sungai Nil sangat besar artinya 
dalam perkembangan masyarakat Mesir, 
kecuali .... 


(1) sebagai tempat bertani 
(2) sebagai jalur perhubungan dengan 


bangsa luar 

(3) sebagai tempat pelayaran 

(4) sebagai sarana penyerbuan ke 
bangsa lain 


SEAR 


16. Ilmu yang membahas aturan, hubungan, 
dan kejadian (genesa) macam-macam 
batuan di alam dengan ruang dan waktu 
adalah .... 


A. vulkanologi D. geodesi 


B. mineralogi E. stratigrasi 


C. geologi 


17. Geografi mempunyai sumbangan besar 
dalam mencari solusi atas banyaknya 
bencana yang terjadi di Indonesia 
dengan menggunakan .... 

A. prinsip geografi 

aspek geografi 

pendekatan geografi 

konsep dasar geografi 


filosofi geografi 


mu Oo W 


18. Desa merupakan hinterland kota. Dalam 
konsep geografi, pernyataan tersebut 


termasuk .... 


A. konsep nilai kegunaan 


B. konsep keterjangkauan 
C. konsep lokasi 
D. konsep interaksi dan interdepensi 
E. konsep interelasi 
19. Kota A terletak pada 70* BB pukul 7 pagi. 
Kota B pada 130* BB pukul .... 
A. 3.40 D. 17.20 
B. 7.20 E. 19.40 
C. 11.00 


20. Kecepatan angin yang bertiup di suatu 


tempat dipengaruhi oleh .... 
A. gradien barometrik 

B. kelembapan relatifnya 
C. amplitudo harian 


21. 


22. 


23. 


24 


D. besar kecilnya sudut datang sinar 
matahari 


E. besar kecilnya evaporasi 


Usaha konservasi flora dapat dilakukan 
dengan memberi maskot nasional pada 
beberapa spesies flora, di antaranya 
anggrek bulan dengan nama .... 

A. puspa bangsa 

puspa pesona 

puspa langka 

puspa kencana 


moO Oo W 


puspa flora 


Perhatikan gambar di bawah! 


A 


Sebuah kapal bergerak dari A ke B sejauh 
15 cm dengan skala peta 1 : 1.000.000. 
Dari data tersebut, diperoleh informasi .... 


A. 145°, 15 km 

B. “U” 45° T, 15 km 
C. “T 45° U, 150 km 
D. “S 45° T, 150 km 
E. 135°, 15 km 


Garis pada peta yang menghubungkan 


dua daerah yang mempunyai kadar 
garam sama disebut .... 

A. isohalin D. isogon 
B. isobar E. isoseista 
C. isoterm 

Berdasarkan proses pengendapan, 


batuan sedimen yang termasuk batuan 
organik adalah .... 


A. dolomit D. breksi 
B. kapur E. posfir 
C. batubara 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 2 85 


25. 


26. 


21. 


28. 


29. 


30. 


Bagian tanah yang mempunyai tingkat 
kesuburan paling rendah adalah .... 
A. horison B 
B. horison C 
C. horison D 
D. batuan induk 
E. top soil 
Sex ratio yang tinggi akan mendorong 
poligami. 
SEBAB 


Poligami dapat menyebabkan tingginya 
angka kelahiran bayi. 


Kepulauan Indonesia lebih tepat 
dipetakan dengan menggunakan 
proyeksi azimutal. 

SEBAB 


Proyeksi azimutal juga dapat digunakan 
pada negara yang mempunyai letak 
lintang sedang. 


Sistem informasi geografi mempunyai 
beberapa keunggulan, di antaranya: 
(1) jangkauan objek luas 


(2) dapat memprediksi kerugian akibat 
bencana alam 


(3) dapat manipulasi data 
(4) tingkat distorsi tinggi 


Laut yang termasuk ingresi adalah .... 
(1) Laut Sulu 

(2) 
(3) 
(4) 


Laut Utara 
Laut Karibia 
Laut Cina Selatan 


Jenis transmigrasi yang dilakukan untuk 
mengatasi masalah agar peserta tidak 


kembali ke daerah asal, antara lain 
transmigrasi .... 

(1) khusus (3) swakarsa 
(2) lokal (4) bedol desa 


SBMPTN 
2 86 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


po saran 


31. 


32. 


33. 


34. 


Dalam proses evolusi sosial, Herbert 
Spencer membagi menjadi tiga bagian. 
Masyarakat yang mempunyai tingkat 
kompleksitas yang sangat tinggi, tidak lagi 
dikendalikan oleh negara dan masyarakat 
sendiri yang mengendalikannya berada 
pada tahap .... 


A. metafisik 

B. teologis 

C. militan 

D. primitif 

E. masyarakat industri 


Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan 
selalu berusaha menyusun kesimpulan 
logis. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan 
hubungan kualitas sehingga menjadi 


suatu teori. Keterangan tersebut 
menunjukkan pada ciri sosiologi, yaitu .... 
A. teoritis D. non-etis 
B. empiris E. normatif 
C. kumulatif 


Berikut merupakan ciri-ciri nilai sosial, 
kecuali .... 


A. diterapkan melalui proses interaksi 


sosial 

B. ditransformasikan melalui proses 
belajar 

C. dapat memengaruhi kepribadian 
individu 


D. selalu sama pada tiap kelompok 
manusia 

E. menimbulkan efek yang berbeda- 
beda terhadap tindakan manusia 


Modernisasi merupakan suatu bentuk 
dari perubahan sosial yang terarah dan 
didasarkan pada suatu perencanaan. 


35. 


36. 


37. 


Yang tidak termasuk dalam ciri-ciri 
masyarakat modern menurut Alex Inkeles 
adalah .... 

A. terbuka untuk perubahan 

B. percaya diri 

C. perhitungan 

D. lebih bercermin pada romantisme 


masa lalu 
E. memiliki keberanian menyatakan 
pendapat 
Fenomena di kota-kota besar, hubungan 
antara tetangga dekat semakin 
ditinggalkan. Orang-orang akan lebih 
mengutamakan hubungan dengan 


keluarga meskipun tempat tinggalnya 
berjauhan. 


Keadaan demikian menunjukkan bahwa 
di kota-kota besar masyarakat lebih 
mengutamakan .... 


A. gemeinschaft by blood 
gemeinschaft of place 
gemeinschaft of mind 
gesselschaft of family 


moO oO W 


gesselschaft of mind 


Pak Arif adalah seorang hakim. Pada 
suatu ketika ia harus mengadili seorang 
pecandu narkoba yang ternyata adalah 
anaknya sendiri. Terjadi konflik batin 
dalam diri Pak Arif. Hal yang dialami Pak 
Arif disebut konflik .... 


A. peran D. simbol 
B. status E. pekerjaan 
C. jabatan 


Pak Hadi dan Pak Asep mengadakan 
perjanjian tukar guling tanah dengan 
segala hak dan kewajiban masing- 
masing pihak. Kerja sama antara Pak 
Hadi dengan Pak Asep disebut kerja 
sama .... 


38. 


39. 


40. 


41. 


42. 


A. spontan D. cooperation 


B. tradisional E. Kkoalisi 


C. bargaining 


Pergaulan yang lama dan intensif dua 
kelompok yang mempunyai kebudayaan 
yang berbeda belum tentu menghasilkan 
asimilasi kebudayaan. 


SEBAB 


Pergaulan yang lama dan intensif tidak 
akan menghasilkan apa-apa tanpa 
adanya perasaan simpati dan toleransi. 


Sosialisasi tidak sempurna dapat terjadi 
apabila agen-agen sosialisasi saling 
bertentangan dalam mengajarkan nilai 
dan norma terhadap seorang individu. 


SEBAB 
Sosialisasi tidak sempurna dapat 
menyebabkan seorang berperilaku 


menyimpang. 


Transmigrasi adalah salah satu upaya 
pemerintah untuk menciptakan integrasi 
sosial di Indonesia. 


SEBAB 


Tanpa adanya pemaksaan dari pemerintah 
masyarakat Indonesia yang majemuk 
sangat sulit untuk terciptanya integrasi 
sosial. 


Agama Islam merupakan salah satu 
bentuk dari general institutions. 


SEBAB 


Agama Islam dianut oleh masyarakat- 
masyarakat tertentu di dunia. 


Dalam akulturasi, terdapat unsur-unsur 
kebudayaan asing yang sulit diterima 
oleh suatu masyarakat, misalnya .... 


(1) unsur-unsur kebudayaan kebendaan 


(2) unsur-unsur kebudayaan yang 


membawa manfaat besar 


SBMPTN / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 3 8 


43. 


44. 


45. 


(3) unsur-unsur mudah 


menyesuaikan 


yang 


(4) unsur-unsur yang mencakup sistem 
kepercayaan 


Mobilitas sosial adalah suatu perubahan 
status sosial seorang individu atau 
kelompok secara vertikal. Pitirin A. Sorokin 
berpendapat ada beberapa saluran 
mobilitas sosial atau sirkulasi sosial, di 
antaranya .... 


1 
2 
3 
4 


militer 
lembaga keagamaan 
sekolah 


mm n et IN eta 
Nem r— ë N nd 


perserikatan ekonomi 


Menurut Max Webber, yang dipelajari 
dalam sosiologi adalah tindakan sosial. 
Hal ini membawa konsekuensi: 


(1) Individu baru akan bertindak setelah 
ada tindakan dari individu lain. 

(2) Tindakan seorang individu 
dihubungkan dengan tindakan orang 
lain. 

(3) Tindakan seorang individu hanyalah 
merupakan respon dari tindakan 
individu lain. 

(4) Individu yang melakukan tindakan 
sosial bersifat aktif dan reaktif. 


Arti penting nilai sosial dalam masyarakat, 
antara lain .... 


(1) alat solidaritas yang mendorong 
masyarakat untuk bekerja sama 


(2) alat untuk menentukan harga dan 


kelas sosial seseorang dalam 
stratifikasi sosial 
(3) pengawas dan penekan individu 


untuk berbuat baik 
(4) memberi sanksi bagi warga yang 
melanggarnya 


SBMPTN 
3 88 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


0m 


46. 


A7. 


48. 


Koefisien elastisitas pendapatan sebesar 
-1,5 menunjukkan bahwa barang yang 
dianalisa dapat digolongkan sebagai 
barang .... 


A. primer D. superior 
B. sekunder E. inferior 
C. normal 


Dengan asumsi ceteris paribus, turunnya 
harga ikan lele dapat menyebabkan .... 


A. kurva permintaan tempe bergeser ke 
kiri 


B. kurva permintaan telur ayam 
bergeser ke kanan 
C. permintaan ikan lele bergeser 


sepanjang kurva permintaan turun 
dari kiri atas ke kanan bawah 

D. kurva permintaan ikan lele bergeser 
ke kanan 

E. kurva permintaan ikan lele bergeser 
ke kiri 


Di antara pernyataan-pernyataan berikut, 
yang menggambarkan fenomena yang 
terkait dengan ranah ekonomi makro 
adalah ... 


A. Dalam rangka efisiensi, perusahaan 
peralatan rumah tangga Happy 
Cooking memberhentikan 12 orang 
pegawainya. 

B. Serangan hama menyebabkan 
panen gagal sehingga harga bawang 
merah naik. 

C. Untuk menarik nasabah lebih banyak, 
Bank Artha Makmur menaikkan suku 
bunga simpanan menjadi 7% per 
tahun. 

D. Karena harga solar naik, Agus ke 
mana-mana naik sepeda. 


49. 


50. 


51. 


E. Tahun 2012 GDP Riil Indonesia 
tumbuh sebesar 1,5% dibandingkan 
tahun lalu. 


Konsumsi otonom negara Alengka 
sebesar Rp300 miliar, sedangkan MPS 
0,25. Dapat disimpulkan bahwa ... 


A. Apabila ingin menabung sebesar 
Rp50 miliar, negara Alengka harus 
memiliki pendapatan nasional 
sebesar Rp1.500 miliar. 

B. Pendapatan nasional break event 
sebesar Rp1.400 miliar. 

C. Apabila pendapatan nasional yang 
dimiliki sebesar Rp2.000 miliar, 
konsumsi negara Alengka sebesar 
Rp2.000 miliar juga. 

D. Konsumsi sebesar Rp600 miliar 
hanya akan bisa dilakukan apabila 
memiliki pendapatan nasional Rp500 
miliar. 

E. Apabila pendapatan nasional yang 
dimiliki sebesar Rp200 miliar, negara 
Alengka akan berutang sebesar 
Rp250 miliar. 


Indeks harga konsumen pada tahun 
2011 sebesar 124% dan indeks harga 
konsumen pada 2012 sebesar 130%. 
Besarnya laju inflasi pada tahun berjalan 
adalah .... 


A. 4,26% D. 4,84% 
B. 4,48% E. 4,88% 
C. 4,62% 


APBN menjadi alat untuk memelihara 
dan mengupayakan keseimbangan 
fundamental perekonomian. Dalam hal 
ini, APBN mempunyai fungsi .... 


A. distribusi 
B. perencanaan 


D. alokasi 
E. stabilisasi 
C. otorisasi 


52. 


53. 


54. 


Remaja RT 5 akan merayakan HUT RI 
dengan mengadakan pentas seni untuk 
menampilkan bakat anak-anak dan 
remaja RT tersebut. Dua bulan sebelum 
acara dilaksanakan, panitia menyusun 
dan mengajukan proposal yang berisi 
acara serta anggaran penerimaan dan 
pengeluaran kepada ketua RT. Kegiatan 
yang dilakukan panitia merupakan 
penerapan dari salah satu fungsi 
manajemen, yaitu .... 


A. forcasting D. actuating 


B. planning E. controlling 


C. organizing 


Berikut ini kelemahan sistem ekonomi 
komando: 


(1) Pemanfaatan sumber daya ekonomi 
tidak optimal. 

(2) Inisiatif 
terbatas. 


dan kreativitas individu 

(3) Ide-ide inovatif dalam masyarakat 
tidak berkembang. 

(4) Lebih mudah tercipta pemerataan 


dalam masyarakat. 


Berikut ini yang merupakan keberhasilan 
pembangunan di bidang ekonomi adalah 


(1) Suku bunga bank dari tahun 2006- 
2010 terus mengalami penurunan. 

(2) Laju inflasi yang tercantum dalam 
APBN sebesar 6,00 dalam RAPBNP 
tercantum 5,5 dan realisasi semester 
pertama sebesar 3,3. 

Lima mata uang Asia yang akan terus 
menguat hingga tahun depan, salah 


satunya adalah mata uang rupiah. 


(4) Berbagai bencana alam masih 
menjadi ancaman bagi masyarakat 
meskipun berbagai upaya telah 
dilakukan. 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 3 89 


55. 


56. 


57. 


Berikut yang menggambarkan interaksi 
produsen dan konsumen di pasar faktor 
produksi: 


(1) 


Citra membayar tiket konser grup 
band kesayangannya. 


Ibu Juwita membeli sepeda motor 
model terbaru. 


Ibu Dita membeli laptop sebagai 
hadiah ulang tahun putrinya. 


Mutiara diangkat sebagai manajer di 
PT Permadani Utama. 


Ciri-ciri sistem ekonomi liberal adalah .... 

(1) produksi dan distribusi ditentukan 
oleh swasta 

(2) produksi dan distribusi ditentukan 
oleh swasta dan pemerintah 

(3) terdapat persaingan antarpengusaha 

(4) kebebasan berusaha tidak ada 


Motif spekulasi dalam memegang 
uang ditunjukkan dengan pernyataan- 
pernyataan .... 


(1) 
(2) 


membeli baju dan sepatu 
membeli saham PT Indonesia 
Makmur, Tbk 

mengantisipasi apabila ada anggota 
keluarga yang sakit 

Ritel 


membeli Indonesia 


(ORI) 


(4) Obligasi 


SBMPTN 
3 90 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


58. 


59. 


60. 


Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia 
harus memilih alternatif terbaik yang 
tersedia. 


SEBAB 
Untuk beberapa komoditas yang 
dihasilkan, jumlah permintaan 


barang tersebut lebih besar daripada 
penawarannya. 


Penambahan variabel masukan akan 
mengakibatkan marginal produk PT. ABC 
meningkat. 


SEBAB 


Penambahan variabel masukan akan 
meningkatkan total produk PT. ABC. 


Ketika PT. Makmur memiliki pendapatan 
Rp6.000.000, beban usaha Rp2.500.000, 
dan beban bunga Rp300.000, maka 
perusahaan tersebut memperoleh laba 
Rp 3.200.000. 


SEBAB 


Modal akhir = Modal awal + Pendapatan 
— Beban — Prive. 


PEMBAHASAN TES KEMAMPUAN 


TRYOUT 
PAKET 04 


SEAR 


Beliung persegi ditemukan di Sumatera, 
Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa 
Tenggara, digunakan sebagai benda 
upacara. 


Jawaban: C 


Kerajaan Malaka berhasil menguasai 
Kerajaan Samudera Pasai di bawah 
pemerintahan Muhammad Iskandar 
Syah dengan cara perkawinan politik 
Cara ini dianggap paling efektif dan tidak 
memakan korban jiwa. 


Jawaban: C 


Operasi penumpasan RMS pada tanggal 
14 Juli 1950 di Loha dipimpin oleh Kolonel 
Alex Kawilarang. 


Jawaban: E 


Perang Dunia | berakhir 
perjanjian Versailles tahun 1919. 


dengan 


Perjanjian Serves (1920), 
antara Turki dan Sekutu. 


perjanjian 


Perjanjian Laussane (1923), perjanjian 
setelah Serves yang sangat merugikan 
Turki. 


Perjanjian Brest Litovsk (1917), 
perjanjian pada waktu revolusi Rusia. 


Jawaban: B 


Sun Yat Sen memperjuangkan asas San 
Minchu | yang terdiri atas nasionalisme, 
demokrasi, dan sosialisme. 


Jawaban: D 


Gerakan intifadah (antara lain dimotori 
oleh PLO) yang berada di Pakistan, 
dalam melawan Israel untuk merebut 
kembali jalur Gaza dan Tepi Barat ke 
pangkuan Palestina. 


Jawaban: B 


Plato adalah seorang ahli filsafat Yunani 
yang mengajarkan manusia dan alam. 
Bukunya yang terkenal adalah Republik. 


Jawaban: C 


Hans Kohn adalah tokoh nasionalisme 
Eropa. Robert Owen, Saint Simon, dan 
Karl Marx adalah tokoh sosialisme. J.J. 
Rousseau adalah tokoh humanisme. 


Jawaban: E 


Boccacio adalah seorang humanis ltali 
yang terkenal dengan karyanya yang 
berjudul Decameron. 


Jawaban: B 


SBMPTN | 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 2 9 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


Hellenisme adalah kebudayaan baru 
yang dikenalkan oleh Alexander Agung 
yang merupakan perpaduan dari dua 
bangsa yang berbeda (barat dan timur). 


Jawaban: D 


Mesopotamia terletak di antara Sungai 
Eufrat dan Tigris. 


Jawaban: E 


Colloseum adalah bangunan yang 
dirancang sebagai ajang perkelahian 
manusia melawan manusia atau hewan 
pada zaman Romawi. 


Jawaban: C 


Modernisasi dapat menimbulkan 
liberalisme di bidang ekonomi yang 
membutuhkan sumber bahan mentah 


dari daerah pemasaran. Adanya 
revolusi industri di Inggris dan restorasi 
di Jepang, mendorong tumbuhnya 


modernisasi berikut praktik imperialisme 
di kawasan Asia dan Pasifik. (Pernyataan 
benar, alasan benar, dan keduanya 
menunjukkan hubungan sebab akibat). 


Jawaban: A 


Penyebab Perang Dunia I, antara lain: 
- Pertentangan Rusia dan Austria. 


-  Terbunuhnya putra mahkota Austria, 
Frans Ferdinand. 


Jawaban: C 


Peranan Sungai Nil, yaitu: 
- Sebagai tempat bertani. 


- Sebagai jalur perhubungan dengan 
bangsa luar. 


- Sebagai sarana pelayaran. 


Jawaban: D 


SBMPTN 
3 9) seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Saman 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


Stratigrafi adalah adalah suatu ilmu 
yang mempelajari tentang lapisan- 
lapisan batuan serta hubungan lapisan 
batuan itu dengan lapisan batuan lainnya 
yang bertujuan untuk mendapatkan 
pengetahuan tentang sejarah bumi. 


Jawaban: E 


Pendekatan geografi adalah teknik atau 
cara pemecahan suatu masalah yang 


terkait dengan geosfer. Pendekatan 
geografi terbagi atas pendekatan 
keruangan, pendekatan kelingkungan, 


dan komplek kewilayahan. 


Jawaban: C 


Hinterland artinya daerah penyokong 
bagi desa untuk mencukupi kebutuhan 
penduduk kota. Kedua daerah saling 
membutuhkan dan saling berinteraksi 
dalam mencukupi kebutuhan hidup. 


Jawaban: D 


130” — 70° 


Kota B = = 4 jam 


Pukul 07.00 + 4 jam = 11.00 


Jawaban: C 


Angin terjadi akibat adanya pergerakan 
udara. Angin bergerak jika terdapat 
perbedaan tekanan udara dari maksimum 
ke minimum. Semakin besar gradien 
barometriknya, semakin kencang angin 
bertiup. 


Jawaban: A 


21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


Puspa pesona adalah nama lain dari 
anggrek bulan yang dijadikan maskot 
nasional. 


Jawaban: B 


Berdasarkan gambar pada soal, diperoleh 
informasi S 45° T dengan menggunakan 
aturan sudut Bearing maksimum 90° dan 
dengan jarak: 


= 15 cm x 1.000.000 = 150 km. 


Jawaban: D 
Isohalin: garis pada peta yang 
menghubungkan dua daerah yang 


mempunyai kadar garam sama. 


Isobar: garis pada peta yang 
menghubungkan tekanan udara yang 
sama. 


Isoterm: garis pada peta yang 
menghubungkan suhu yang sama. 
Isoseista: garis pada peta yang 


menghubungkan intensitas gempa yang 
sama. 


Jawaban: A 


Batuan organik berasal dari aktivitas 
makhluk hidup. Batu bara (salah satu 
batuan organik) terbentuk dari proses 
pembusukan tidak sempurna sehingga 
membentuk lahan gambut dan menjadi 
batu bara. 


Jawaban: C 


Profil tanah yang paling atas adalah top 
soil. Tanah pada bagian atas mempunyai 
tingkat kesuburan yang paling tinggi 
karena mempunyai lapisan humus yang 
tinggi. Lapisan tanah yang paling tidak 
subur yang paling bawah adalah batuan 
induknya. 


Jawaban: D 


26. 


21. 


28. 


29. 


Sex ratio adalah perbandingan jumlah 
laki-laki dengan perempuan. Sex ratio 
tinggi berarti jumlah wanita lebih banyak 
daripada laki-laki. Fenomena yang akan 
muncul adalah adanya poligami. Poligami 
akan mendorong tingginya angka 
kelahiran bayi. Pernyataan benar, alasan 
benar, dan keduanya menunjukkan 
hubungan sebab akibat. 


Jawaban: A 


Proyeksi azimutal digunakan untuk 
memproyeksikan daerah kutub, 
sedangkan Kepulauan Indonesia berada 
di daerah khatulistiwa menggunakan 
proyeksi silinder. Pernyataan salah dan 
alasan salah. 


Jawaban: E 


Sistem Informasi Geografi mempunyai 
keunggulan, antara lain: 


- Jangkauan objek luas sehingga 
dapat mengidentifikasi wilayah yang 
luas. 

- Memprediksi kerugian akibat 
bencana alam misalnya gempa bumi 
dan banjir. 


- Dapat memanipulasi data sehingga 
dapat dicapai hasil yang diinginkan. 
Jawaban: A 


Laut menurut proses terjadinya dapat 
dibagi menjadi laut trangresi, ingresi, 
dan regresi. Laut ingresi adalah laut 
yang terjadi saat dasar laut mengalami 
penenggelaman oleh tenaga endogen 
diantaranya gempa bumi. Laut ingresi 
merupakan laut dalam. Contohnya, Laut 
Sulu, Laut Karibia, Laut Utara, dan Laut 
Cina Selatan. 


Jawaban: E 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 3 93 


30. 


31. 


32. 


33. 


Transmigrasi adalah perpindahan 
penduduk dari daerah padat ke daerah 
jarang. Kendala yang sering dihadapi, 
yaitu peserta transmigrasi sering merasa 
rindu dengan daerah asal atau tidak 
kerasan di daerah yang baru. Solusinya 
adalah dengan transmigrasi lokal (daerah 
yang dituju dekat dengan daerah asal) 
dan transmigrasi bedol desa (semua 
anggota satu desa dipindah pada daerah 
yang baru). 


Jawaban: C 


Herbert Spencer membagi tahap-tahap 
evolusi menjadi tiga, yaitu masyarakat 
primitif, militan, dan industri. Masyarakat 
industri mempunyai tingkat kompleksitas 
yang tinggi. 

Jawaban: E 


Sosiologi bersifat teoritis, artinya sosiologi 
selalu berusaha untuk menyusun 
kesimpulan dari hasil-hasil observasi 
untuk menghailkan teori keilmuan. 


Jawaban: A 


Ciri-ciri nilai sosial, antara lain: 


- Diterapkan melalui proses interaksi 


sosial. 

-  Ditransformasikan melalui proses 
belajar. 

- Dapat memengaruhi kepribadian 
individu. 


- Tidak sama pada setiap kelompok. 
- Menimbulkan efek yang berbeda- 
beda terhadap tindakan manusia. 
Jawaban: D 


SBMPTN 
3 94 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


Salah satu ciri masyarakat modern 
menurut Alex Inkeles, yaitu menghargai 
waktu dan lebih berorientasi ke depan 
daripada ke belakang. 


Jawaban: D 


Di kota-kota besar, masyarakat lebih 
mengutamakan hubungan dengan 
keluarga daripada tetangga dekat 
(gameinschaft by blood atau hubungan 
darah). 


Jawaban: A 


Konflik yang dialami oleh Pak Arif adalah 
konflik status. 


Jawaban: B 


Kerja sama dengan perjanjian tukar- 
menukar barang dan jasa adalah bentuk 
kerja sama bargaining. 


Jawaban: C 


Syarat terjadinya asimilasi adalah adanya 
pengenalan yang lama dan intensif, tetapi 
dilandasi oleh sikap simpati dan toleransi 
dari dua kebudayaan yang berbeda. 
Pernyataan benar, alasan benar, dan 
keduanya menunjukkan hubungan sebab 
akibat. 


Jawaban: A 


Sosialisasi tidak sempurna dapat terjadi 
apabila agen-agen sosialisasi saling 
bertentangan dalam mengajarkan 
nilai dan norma. Hal tersebut dapat 
menyebabkan terjadinya perilaku 
menyimpang. Pernyataan benar, 
alasan benar, namun keduanya tidak 
menunjukkan hubungan sebab akibat. 
Jawaban: B 


40. 


41. 


42. 


43. 


44. 


Transmigrasi merupakan salah satu 
upaya untuk menciptakan integrasi sosial. 
Integrasi sosial di Indonesia dapat terjadi 
tanpa adanya paksaan dari pemerintah. 
Pernyataan benar dan alasan salah. 


Jawaban: C 


Agama Islam merupakan salah satu 
contoh dari restricted institutions karena 
hanya dianut oleh masyarakat tertentu 
di dunia. Pernyataan salah dan alasan 
benar. 


Jawaban: D 


Salah satu unsur kebudayaan yang sulit 
diterima oleh suatu masyarakat adalah 
unsur-unsur yang mencakup sistem 
kepercayaan, seperti ideologi dan agama. 


Jawaban: D 


Menurut Pitirin A. Sorokin, sirkulasi sosial 
meliputi: 

1) Militer 

2) Lembaga pendidikan 

3 
4 


Lembaga keagamaan 
Perserikatan ekonomi 


( 
( 
( 
( 


wW”  A—— A ë 


Jawaban: E 


Menurut Max Webber, yang dipelajari 
dalam sosiologi aalah tindakan sosial. Ini 
artinya: 


(1) Tindakan 
dihubungakan 
orang lain. 


individu 
tindakan 


seorang 
dengan 


(2) Individu yang melakukan tindakan 
sosial bersifat aktif dan reaktif. 
Jawaban: C 


45. 


Pemberian sanksi 
melanggar 
norma sosial. 


bagi warga yang 
merupakan peranan dari 


Jawaban: A 


sean 


46. 


A7. 


Umumnya, nilai elastisitas (E) - positif, 
kenaikan pendapatan (riil/nyata) akan 
meningkatkan permintaan. 


e Barang dengan E > 0 merupakan 
barang normal (normal good). 
e Barang dengan E antara 0-1 
merupakan barang kebutuhan pokok. 
e Barang dengan E < O merupakan 
barang inferior (inferior good), 
permintaan barang tersebut justru 
menurun pada saat pendapatan riil 
meningkat. 
Jawaban: E 


Kurva permintaan dapat berubah karena 
adanya perubahan harga dengan asumsi 
ceteris paribus. 


e Jika harga naik maka jumlah 
permintaan akan berkurang. Kurva 
akan bergeser ke Kiri. 

e Jika harga turun maka jumlah 
permintaan akan naik. Kurva akan 
bergeser ke kanan. 


Dalam hal ini, turunnya harga ikan lele 
dapat menyebabkan kurva permintaan 
bergeser ke kanan. 


Jawaban: D 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 3 95 


48. Ruang lingkup kajian ekonomi makro 
adalah usaha masyarakat dan pemerintah 
dalam mengelola faktor produksi secara 
efisien. Masalah-masalah yang dianalisis 
dalam ekonomi makro mencakup: 


e Jika C = Rp600 miliar maka: 
C =Rp300 miliar + 0, 75Y 

Rp600 miliar = Rp300 miliar + 0, 75Y 
_ Rp600 miliar — Rp300 miliar 
p 0,75 
_ Rp300 miliar 
© 075 
Y = Rp400 miliar 


Y 


e Pengeluaran agregatif dalam 
perekonomian. 


e Usaha mengatasi pengangguran dan 


inflasi. e Jika Y = Rp200 miliar maka: 


C = Rp300 miliar + 0,75Y 
= Rp300 miliar + 0,75 (Rp200 


e Peran pemerintah dalam 
perekonomian. 


Jawaban: A 7 
miliar) 
49. Konsumsi otonom Negara Alengka (a) = = Rp300 miliar t Rp150 miliar 
Rp300 miliar = Rp450 miliar 
Marginal Prospensity to Save (MPS) = Karena konsumsi lebih besar 
0.25 daripada pendapatan nasional, 


| 7 negara akan berhutang sebesar 
e Jika tabungan (S) = Rp50 miliar Rp250 miliar. 
Di dalam fungsi tabungan S = -a + 


(1-b)Y dan MPS =1-b 


| Jawaban: E 
S--at(1-b)Y 1 50. Indeks harga konsumen pada tahun 2011 


Rp50 miliar = -Rp300 miliar + 0,25Y = 124% 
0,25Y = Rp300 miliar + Rp50 miliar Indeks harga konsumen pada tahun 2012 
Y= Rp350 miliar = 130% 
0,25 harga sekarang — harga tahun lalu 
Y = Rp1.400 miliar Laju inflasi = ————x10601 


harga tahun lalu 
e Jika MPS -1-bmaka: 


b-1-0,25 = ag 100% 
= 0,75 = 27 x100% 

Sehingga fungsi konsumsi C = Rp300 = 4,84% 

miliar + 0, 75Y 


Maka, besarnya laju inflasi pada tahun 


Pendapatan nasional break even berjalan adalah 4,84% 


diperoleh bila: Jawaban: D 
Y=C 
Y =Rp300 miliar + 0,75Y 51. Fungsi APBN untuk: 
— Rp300 miliar - Fungsi alokasi 
0,25 


APBN dapat digunakan untuk 
mengatur alokasi dana dari seluruh 
pendapatan negara kepada pos-pos 


Y = Rp1.200 miliar 


SBMPTN 
3 96 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


belanja untuk pengadaan barang dan 
jasa-jasa publik, serta pembiayaan 
pembangunan lainnya. 

Fungsi distribusi 


Bertujuan untuk menciptakan 
pemerataan atau mengurangi 
kesenjangan antarwilayah, kelas 
sosial, maupun sektoral. 

Fungsi stabilitas. 

APBN merupakan salah satu 
instrumen bagi pengendalian 


stabilitas perekonomian negara di 
bidang fiskal. Misalnya, jika terjadi 
ketidakseimbangan yang sangat 
ekstrem maka pemerintah dapat 
melakukan intervensi melalui 
anggaran untuk mengembalikan 
pada keadaan normal. 

Jawaban: E 


52. Fungsi manajemen untuk: 


Planning merupakan proses dasar 


manajemen dalam menentukan 
langkah-langkah untuk mencapai 
tujuan tertentu. Langkah-langkah 


tersebut seperti menetapkan tujuan 
dan target, merumuskan strategi 
untuk mencapai tujuan dan target, 
menentukan sumber-sumber daya 
yang diperlukan, serta menetapkan 
standar keberhasilan dalam 
pencapaian tujuan dan target. 
Organizing adalah keseluruhan 
aktivitas manajemen dalam 
mengalokasikan keseluruhan sumber 
daya sesuai dengan rencana yang 
telah dibuat. 

Actuating merupakan tindakan yang 
megusahakan agar seseorang atau 
semua kelompok mau dan memulai 
bekerja dengan senang hati untuk 
melakukan pekerjaannya sehingga 


53. 


54. 


dapat selesai sesuai dengan tujuan 
yang telah ditetapkan. 

e Controlling adalah tugas manajemen 
yang diarahkan untuk melakukan 
pengawasan atas apa yang telah 
direncanakan dan bagaimana 
langkah-langkah koreksinya. 


Jadi, fungsi manajemen dalam kasus 
tersebut adalah planning. 


Jawaban: B 


Kelemahan sistem ekonomi komando, 

yaitu: 

e Mematikan inisiatif individu untuk 
maju. 

e Potensi daya kreasi masyarakat tidak 
berkembang. 

e Masyarakat tidak memiliki kebebasan 
dalam memilih sumber daya karena 
hak milik perorangan sangat dibatasi 


pemerintah. 
e Sering terjadi monopoli yang 
merugikan masyarakat. 
Pilhan (1), (2), dan (3) benar. 
Jawaban: A 


Pembangunan ekonomi tidak lepas dari 
pertumbuhan ekonomi. Pembangunan 
ekonomi mendorong pertumbuhan 
ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan 
ekonomi memperlancar pembangunan 
ekonomi. Yang merupakan keberhasilan 
pembangunan dalam bidang ekonomi 
sebagai berikut: 


- Suku bunga bank dari tahun 2006- 
2010 terus mengalami penurunan. 

- Laju inflasi yang tercantum dalam 
APBN sebesar 6,00 dalam RAPBNP 
tercantum 5,5 dan realisasi semester 
pertama sebesar 3,3. 


SBMPTN / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 3 9 


55. 


56. 


- Lima mata uang Asia yang akan terus 
menguat hingga tahun depan, salah 
satunya adalah mata uang rupiah. 


Pilihan (1), (2), dan (3) benar. 


Jawaban: A 


Pasar faktor produksi merupakan interaksi 
antara permintaan dan penawaran 
faktor produksi yang terdiri dari faktor 
produksi alam (tanah), tenaga kerja, 
modal, skill atau kewirausahaan. Dalam 
perekonomian tertutup, penawaran faktor 
produksi berasal dari rumah tangga 
konsumsi. Permintaan faktor produksi 
berasal dari perusahaan dan pemerintah. 


Yang menggambarkan interaksi produsen 
dan konsumen di pasar faktor produksi: 
Mutiara diangkat sebagai manajer di PT 
Permadani Utama. 


Pilihan (4) benar. 


Jawaban: D 


Ciri-ciri sistem ekonomi liberal: 


- Seluruh kegiatan ekonomi diserahkan 
sepenuhnya kepada masyarakat. 

- Masyarakat bebas berusaha, 
berinovasi, dan berkreativitas dalam 
melakukan kegiatan ekonomi. 

- Hak milik perorangan diakui. 

- Kegiatan ekonomi ditujukan untuk 
mencari laba sebesar-besarnya. 

- Keikutsertaan pemerintah dalam 
kegiatan ekonomi sangat dibatasi. 

- Adanya persaingan antar pengusaha 
dalam mengejar keuntungan. 

-  Harga-harga yang terjadi ditentukan 
oleh kekuatan pasar 

Pilhan (1) dan (3) benar. 


Jawaban: B 


SBMPTN 
3 98 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


57. 


58. 


59. 


60. 


Motif spekulasi timbul karena adanya 
keinginan memeroleh keuntungan 
berdasarkan ramalan penghitungan pada 
masa yang akan datang. 


Motif spekulasi dalam memegang 
uang ditunjukkan dengan pernyataan- 
pernyataan berikut: 


- Membeli saham PT Indonesia 
Makmur, Tbk. 
- Membeli Obligasi Ritel Indonesia 
(ORI). 
Pilihan (2) dan (4) benar. 
Jawaban: C 
Pernyataan benar karena untuk 


memenuhi kebutuhannya, manusia harus 
memilih alternatif terbaik yang tersedia. 
Alasan benar karena untuk beberapa 
komoditas yang dihasilkan, jumlah 
permintaan barang tersebut lebih besar 
daripada penawarannya. 

Pernyataan dan alasan benar, keduanya 
saling berhubungan. 


Jawaban: A 


Pernyataan salah karena penambahan 
variabel masukan akan mengakibatkan 
marginal produk PT ABC berkurang. 


Alasan benar karena penambahan 
variabel masukan akan meningkatkan 
total produk PT ABC. 


Jawaban: D 


Pendapatan PT Makmur = Rp6.000.000 


Beban usaha = Rp2.500.000 
Beban bunga = Rp300.000 
Total beban usaha = Rp2.500.000 + 
Rp300.000 
= Rp2.800.000 


pernyataan dua. 


Jawaban: B 


Laba perusahaan = Total pendapatan | Pernyataan benar karena PT Makmur 
— Total beban usaha ! memperoleh laba Rp3.200.000 

= Rp6.000.000 — | Alasan salah karena perolehan laba 

Rp2.800.000 | dalam kasus tersebut dalam perhitungan 

- Rp3.200.000 | tidak menggunakan rumus modal dalam 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 2 QQ 


SBMPTN 
400 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


PAKET 5 


SELEKSI 
BERSAMA MASUK 
PERGURUAN 
TINGGI NEGERI 
KELOMPOK SOSHUM 


TES KEMAMPUAN DAN POTENSI AKADEMIK 
TES KEMAMPUAN DASAR SOSHUM 


PETUNJUK KHUSUS 
PENYELESAIAN SOAL-SOAL 


Petunjuk A Pilihlah satu jawaban yang paling tepat. 


Petunjuk B Soal terdiri dari tiga bagian, yaitu pernyataan, kata sebab, dan 


Petunjuk C 


alasan yang disusun berurutan. 


Pilihlah: 


A. 


Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya 
menunjukkan hubungan sebab akibat. 


B. Jika pernyataan benar dan alasan benar, tetapi keduanya 
tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. 

C. Jika pernyataan benar dan alasan salah. 
Jika pernyataan salah dan alasan benar. 

E. Jika pernyataan dan alasan keduanya salah. 

Pilihlah: 

A. Jika (1), (2), dan (3) yang benar. 

B. Jika (1) dan (3) yang benar. 

C. Jika (2) dan (4) yang benar. 

D. Jika hanya (4) yang benar. 

E. Jika semuanya benar. 


TES KEMAMPUAN POTENSI 


TRYOUT 
PAKET 05 


BIDANG ILMU : TPA, MATEMATIKA DASAR, BAHASA 
INDONESIA, BAHASA INGGRIS 
TRYOUT : PAKET 05 


WAKTU 


: 105 MENIT 


JUMLAH SOAL : 90 


Keterangan: 

TPA nomor 1 sampai dengan nomor 45 
MATEMATIKA DASAR nomor 45 sampai dengan nomor 60 
BAHASA INDONESIA nomor 61 sampai dengan nomor 75 
BAHASA INGGRIS nomor 76 sampai dengan nomor 90 


TES POTENSI AKADEMIK 


Anto menyukai pelajaran bahasa Inggris, 
ia ingin melanjutkan sekolah di Australia. 
Brian, teman sekelas Anto, menyukai 
pelajaran bahasa Inggris. Kesimpulan 
mana yang benar? 


A. Anto dan Brian belajar bahasa Inggris 
bersama. 

B. Anto dan Brian ingin melanjutkan 
sekolah di Australia. 

C. Anto dan Brian menyukai sekolah di 
Australia. 

D. Anto dan Brian belajar bahasa Inggris 
di Australia. 

E. Anto dan Brian menyukai pelajaran 
bahasa Inggris. 


Sesuai dengan kesepakatan direktur 
dengan karyawan perusahaan “X” 
karyawan mengundurkan diri dengan 
diberi pesangon atau perusahaan 
ditutup. Ternyata perusahaan ditutup. 
Kesimpulan mana yang benar? 


A. Perusahaan tidak memberi pesangon 
kepada karyawan. 

B. Karyawan memilih perusahaan 
ditutup. 

C. Sebagian karyawan diberi pesangon. 

D. Direktur memberhentikan sebagian 
karyawan. 

E. Sebagian karyawan tidak mau 
mengundurkan diri. 


Semua pelamar beasiswa harus lulus tes 

bahasa Inggris. Beberapa mahasiswa 

melamar beasiswa. Kesimpulan mana 

yang benar? 

A. Beberapa mahasiswa tidak melamar 
beasiswa. 

B. Semua mahasiswa harus lulus tes 
bahasa Inggris. 


C. Beberapa Mahasiswa harus lulus tes 
bahasa Inggris. 


D. Semua yang lulus tes bahasa Inggris 
adalah mahasiswa. 


E. Beberapa pelamar beasiswa tidak 
ikut tes bahasa Inggris. 


SBMPTN 4 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


4. Semua siswa yang 


lulus ujian pasti 
pandai. Sebagian siswa kelas 12 bukan 
siswa yang pandai. Kesimpulan mana 
yang benar? 


A. Semua yang lulus ujian adalah siswa 
kelas 12. 

B. Sebagian siswa yang pandai tidak 
lulus ujian. 

C. Semua siswa yang pandai adalah 
siswa kelas 12. 


D. Sebagian siswa kelas 12 tidak 
mengikuti ujian. 
E. Sebagian siswa kelas 12 tidak lulus 


ujian. 


Jika kakek membaca koran di ruang 
tamu, maka kakek tidak menggunakan 
kacamatanya. Jika kakek tidak 
menggunakan  kacamatanya, maka 
kakek akan kesulitan membaca. Pagi ini 
kakek tidak menggunakan kacamatanya. 
Kesimpulan mana yang benar? 

A. Kakek tidak bisa membaca koran. 

B. Pagi ini kakek membaca koran. 

C. Kakek tidak membaca koran pagi ini. 
D kesulitan 


Pagi ini kakek akan 


membaca. 


m 


Kakek membaca di ruang tamu. 


6. Gerbong : Kereta = Kamar: ... 


A. Jendela D. Tembok 
B. Pintu E. Ruang 
C. Rumah 


7. Air: Haus = Uap air: ... 


A. Lembab D. Hangat 
B. Basah E. Kering 
C. Embun 


SBMPTN 
404 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


8. 


10. 


11. 


12. 


Rambut : Botak = Gigi: ... 


A. Ompong D. Tanggal 
B. Taring E. Tua 
C. Putih 


Sapi: Susu = Baterai :.... 


A. Arang D. Senter 
B. Listrik E. Aki 
C. Panas 


Biji : Tunas = Bunga: ... 


A. Putik D. Gugus 
B. Mekar E. Kelopak 
C. Buah 

Lima orang siswa mengikuti lomba 
renang antarklub. Mereka adalah 
Kurniawan yang berasal dari klub 


Bahari, Ardy dan Bento berasal dari 
klub Pasifik, serta Gunawan dan Hendra 
berasal dari klub Nusantara. Kurniawan 
bernomor peserta 089, Ardy bernomor 
peserta 121, Bento bernomor peserta 
059, Gunawan bernomor peserta 155, 
dan Hendra bernomor peserta 167. Jika 
peserta dari klub yang sama tidak boleh 
tampil pada jalur yang bersebelahan, 
maka kemungkinan urutan nomor pesera 
adalah .... 


A. 155, 167, 059, 121, 089 
121, 089, 167, 155, 059 
059, 167, 155, 089, 121 
089, 121, 167, 155, 059 
121, 167, 089, 059, 155 


moO © W 


Curah hujan pada bulan tertentu di 
enam kota di Indonesia menurut Badan 
Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 
bervariasi sebagai berikut. Medan memiliki 
curah hujan lebih rendah daripada 


13. 


14. 


Jakarta. Curah hujan Ambon lebih rendah 
daripada curah hujan Medan, tetapi curah 
hujan Ambon lebih tinggi daripada curah 
hujan Denpasar. Curah hujan Surabaya 
lebih tinggi daripada curah hujan Jakarta. 
Curah hujan Denpasar tidak berada 
di bawah curah hujan Pontianak. Kota 
dengan curah hujan pada urutan ketiga 
tertinggi adalah ... 


A. Surabaya D. Jakarta 
B. Medan E. Ambon 
C. Denpasar 


Rina ingin mengikuti empat kegiatan di 
sekolah. Sekolah mengharuskan Rina 
untuk mematuhi ketentuan berikut: 


e Kegiatan ekstrakurikuler yang dapat 
dipilih adalah Pramuka, Majalah, 
Paduan Suara, Paskibra, Pecinta 
Alam, PMR, dan Teater. 


e PMR dan Paskibra hanya boleh 
dipilih salah satu saja. 

e Siswa yang ikut paduan suara harus 
ikut juga majalah. 

e Siswa yang ikut pecinta alam tidak 
boleh ikut teater. 


e Pramuka diwajibkan bagi seluruh 
siswa. 


Jika Rina ingin ikut teater, kegiatan yang 
dapat diambil adalah ... 

A. paduan suara, pramuka, majalah 
PMR, pecinta alam, pramuka 

PMR, paduan suara, pramuka 
pramuka, pecinta alam, paskibra 


m O © W 


paskibra, pramuka, PMR 


Di sebuah minimarket dijual barang- 
barang khusus yang dibutuhkan 
pelanggan dengan harga yang bervariasi 
sebagai berikut: 


15. 


16. 


e Barang A lebih mahal daripada C. 
Namun kebutuhan akan barang A 
lebih rendah daripada B. 

e Barang C lebih mahal daripada B, 
namun kebutuhan akan barang C 
lebih rendah daripada D. 

e Barang B lebih mahal daripada D, 
namun kebutuhan akan barang B 
lebih rendah daripada E. 

e Barang D lebih mahal daripada E, 
namun kebutuhan akan barang E 
lebih rendah daripada C. 


Barang yang harga dan tingkat 
kebutuhannya berada pada urutan kedua 
adalah .... 


A. A D. D 
B. B E. E 
C. C 


Agung menentukan prioritas dalam 
hidupnya sebagai berikut. Agung ingin 
tenteram sebelum menikah, melanjutkan 
pendidikan setelah punya jabatan, dan 
menikah sebelum punya jabatan. la juga 
akan menikah setelah punya pekerjaan. 
Setelah punya jabatan, ia ingin sukses. 
Jika saat ini Agung telah punya jabatan, 
maka keinginan yang telah tercapai 
adalah .... 


A. tenteram, menikah, sukses 


B. tenteram, punya pekerjaan, 
melanjutkan pendidikan 


C. punya pekerjaan, menikah, sukses 
D. tenteram, punya pekerjaan, menikah 


E. tenteram, menikah, melanjutkan 
pendidikan 


1,0,6,2,1,7,3,2,... 


A. 8 D. 4 
B. 6 E. 1 
C. 5 


SBMPTN 4 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


9, 8, 10, 7, 11, 6, 12, ... 


A. 95 D. 13 
B. 7 E. 18 
C. 11 

4, 12, 15, 5, 15, 18, 6, 18, ... 

A. 21 D. 7 
B. 16 E. 

C. 12 

2, 8, 4, 16, 8, 32, 16,64, ... 

A. 16 D. 72 
B. 24 E. 128 
C. 32 

4, 5, 7, 11, 19, 35, 67, ... 

A. 131 D. 221 
B. 151 E. 241 
C. 181 

6, 7, 8, 10, 10, 13, 12, 16, . 

A. 11 D. 15 
B. 12 E. 16 
C. 14 

5, 6, 4, 12, 16, 11, 66, ... 

A. 10 D. 77 
B. 33 E. 86 
C. 73 


Jika p adalah bilangan habis dibagi 5 dan 
nilainya di antara 21 dan 29 sedangkan 
q adalah bilangan yang habis dibagi 6 
dan nilainya di antara 19 dan 29, maka 
pernyataan yang paling tepat adalah ... 


A. 2q<p D. p>q 
B. 2p<q E. p=q 
C. p<q 


SBMPTN 
406 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


24. 


25. 


26. 


21. 


28. 


29. 


30. 


Jika a23, maka nilai 5a+3 adalah ... 


A. >8 D. 523 

B. >8 E. >23 

C. 218 

Jika p=2a+3 dan q=a+6 , maka 
2p + 4q = 

A. 6a+ 18 D. 8at 30 
B. 6a+ 30 E. 8at2/ 
C. 6a+2/ 


Jika p=q+2,q=r-1, danr - 5. Maka 
yang benar adalah ... 


A. p<aq<r D. q<p<r 
B. p<r<q E. r<p<q 
C. q<r<p 

Jika a = b, maka 4a + 3b=.... 

A. 7 D. 2ab 

B. 7b E. 2a 

C. Zab 


Jika a x b = 12 dengan a dan b adalah 


bilangan bulat positif, maka nilai 
maksimum a + b - 1 adalah ... 

A. 6 D. 12 

B. 7 E. 13 

C. 8 


Jika p > 3 dan q > 4 maka nilai p x q 
adalah ... 


A. <12 D. 220 
B. =12 E. >20 
C. >12 


Jika p = 2a + 3 dan q = 2b - 3 dengan a > 
O dan b > 0, maka nilai (p + q) + 2 adalah 


A. <0 D. <1 
B. >0 E. >2 
C. >1 


Pilihlah gambar (A), (B), (C), (D), atau (E) 
sebagai gambar (4) agar hubungan antara 
gambar (3) dan (4) seperti hubungan antara 
gambar (1) dan (2)! 


31. — 
OQ | — 
= 
(1) (2) (3) (4) 
(B) (C) (D) (E) 


(A) 


32. — 
AP - 
D2 B) (4) 


kale = 
> Fi FEB = Fil 
(A) (B) (C) (D) (E) |! o| ALI I 


(1) (2) (3) (4) 


(A) (B) (Oo OD (E) 


"AeA e? 


(1) (2) (3) (4) 


(A) (B) (C) (D) (E) 


(1) (2) (3) (4) 

-PE er 
AE = E? | 
(1) (2) (3) (4 


(A) (B) (C) (D) (E) 
vSi |W A > 


(A) (B) (C) (D) (E) 


M D oO 4 


(A) (B) (C) (D) (E) 


“Zla? 


0 @ O @ 


AARAL 


(A) (B) (C) (D) (E) 


SBMPTN 4 / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


an ERA 


A) (B) (© D © 


AA 
oe 
9 3 (©) & E 


(1) (2) (3) ? 


Bwe £ ?| CLIII: 


(1) (2) A) (B) (© D €) 


Cs. “9 (ta 
A) D © © © | 


(1) kdi * (4) 


Pilihlah gambar (A), (B), (C), (D), atau (E) ' : 


untuk melanjutkan pola gambar yang tersedia! 3 ‘& 
pau ca s Eales 


(A) B (C) D (E) 
(1) (2) (3) (4) 


te, 


3 2 S 2 3 — a sa (4) 


ery?) & (A) L (C) 7 7 


(1) (2) (3) (4) 


SBMPTN 
408 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


MATEMATIKA DASAR 


46. Diketahui a, b, dan c adalah bilangan 


Voc 


real positif. Jika - ab, maka nilai 


c adalah ... 
5 3 
A. (ab)? D. (ab) 4 
5 3 
B. (ab)s E. (ab)? 
c (ab): 


47. Jika perbandingan suku pertama dari 
suatu barisan aritmatika adalah 1 : 3 maka 
perbandingan suku kedua daan suku 


keempat dari barisan tersebut adalah .... 


A. 1:4 D. 2:3 
B. 1:3 E 219 
C. 1:2 


48. 


B E F Cc 


Diketahui persegi panjang ABCD. Jika 
panjang BE - panjang EF - panjang FC 
= 5 cm dan panjang DG = panjang GH = 
panjang HC - 3 cm. Maka luas daerah 
yang diarsir adalah ... cm? 


A. 22,5 D. 67,5 
B. 45 E. 90 
C. 60 


49. Jika xy =40 dan logx—logy =1, maka 


X-y-... 


50. 


51. 


A. 18 D. 24 
B. 20 E. 25 
C. 22 
; W Nilai Sementara 
S6 ONilai Ujian Ulangan 
25 
© 
a 4 
= 3 
x 
© 2 
C] 
© 
ao 


NILAI 


Diagram tersebut menyajikan data (dalam 
bilangan bulat) nilai sementara dan nilai 
ujian ulang mahasiswa peserta kuliah 
Matermatika. Ujian ulang diikuti hanya 
oleh peserta kuliah tersebut dengan 
nilai sementara lebih kecil daripada 6. 
Jika yang dinyatakan lulus kuliah adalah 
mahasiswa yang memperoleh nilai 
sementara tidak lebih kecil daripada 6 
atau nilai ujian ulangnya adalah 6, maka 
rata-rata nilai mahasiswa yang lulus mata 
kuliah tersebut adalah .... 


A. 6,33 D. 7,00 
B. 6,50 E. 7,25 
C. 6,75 


Himpunan penyelesaian pertidaksamaan 


O adalah ... 
1-x 
3 
xeR|x<— 
A. fxe | 2 
B. er 
3 
C. ke Rino gi 
5 
D. Ixe RI ane! 
E. fxeRIx< atau x>1] 


SBMPTN 4 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


52. 


53. 


54. 


99. 


Diketahui suatu fungsi bersifat 
f (—x) =-f (x) untuk setiap bilangan real 
x. Jika f(3)=-5 dan f(-5)=1, maka 


f(f(-3))-... 


A — D. 1 
B. —2 E. 2 
C. —1 
Diketahui sistem persamaan 
2x —1 Ih 3y +2 _4 
3 5 
2x-y Yt 3 4 
3 4 


Nilai x +5y adalah ... 


A. 8 D. 11 
B. 9 E. 12 
C. 10 


Empat orang siswa akan mengikuti 
suatu perlombaan karya inovatif. Untuk 
itu diperlukan biaya Rp900.000,00. 
Karena masing-masing memiliki kondisi 
keuangan yang berbeda. Besar kontribusi 
masing-masing siswa tidak sama. Siswa 
A memberikan kontribusi setengah dari 
jumlah kontribusi tiga siswa lainnya. 
Siswa B memberikan kontribusi sepertiga 
dari jumlah kontribusi tiga siswa 
lainnya. Siswa C memberikan kontribusi 
seperempat dari jumlah kontribusi tiga 
siswa lainnya. Besar kontribusi siswa D 
adalah Rp .... 


A. 150.000,00 
B. 180.000,00 
C. 195.000,00 
D. 225.000,00 
E. 330.000,00 


Jika f(x-2)-5 1 


f (x)= 
— maka (x)=... 


SBMPTN 
4 | 0 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


56. 


57. 


58. 


59. 


A 1+12x D. 1+2x 
5x 5x 

B. 1-12x E. 1 
DX 124 5x 
5X 


1 
Jika A= | | merupakan matriks yang 
a 


mempunyai invers, maka hasil kali semua 
nilai yang mungkin sehingga det? (A).... 


A. 0 D. 3 
B. 1 E. 4 
C. 2 


Jika akar-akar x°-ax-b=0 saling 
berkebalikan dan salah satu akar tersebut 
merupakan bilangan bulat positif, maka 
nilai terkecil yang mungkin untuk a+b 


adalah .... 


A. -2 D. 1 
B. -1 E. 2 
C. 0 


Jika garis sejajar dengan garis y = 2x +7 
dan menyinggung kurva y =x? 44x 45 , 
maka garis g yang memotong sumbu-y di 
titik .... 


A. (0, -4) D. (0, 1) 
B. (0, -1) E. (0, 4) 
C. (0, 0) 


Nilai semua tes matematika dinyatakan 
dengan bilangan bulat dari O sampai 
dengan 10. Median terbesar yang 
mungkin bagi siswa yang memiliki nilai 
rata-rata dan enam kali tes adalah .... 


A. 3 D. 7 
B. 4,5 E. 7,5 
C. 5 


60. Tiga buku berjudul Antropologi dan tiga 
buku berjudul Kimia akan disusun di 
lemari buku dalam satu baris. Misalkan D 
adalah kejadian susunan buku sehingga 
terdapat tiga buku dengan judul yang 
sama tersusun secara berurutan. Jika 
buku dengan judul yang sama tidak 
dibedakan, maka peluang kejadian D 


adalah .... 
a 1 D. l 
5 10 
B $ E 4 
10 5 
c 3 
5 


BAHASA INDONESIA 


Teks berikut digunakan untuk menjawab soal 
nomor 61 — 65! 


(1) Generasi hari ini berbeda dengan 
generasi sebelumnya karena generasi hari ini 
lahir di tengah kecanggihan teknologi digital 
sehingga mereka dimanjakan game online 
dan media sosial. (2) Sejatinya, smartphone 
mendukung proses belajar-mengajar 
sehingga proses transfer of knowledge 
dan pembinaan karakter dan keterampilan 
berjalan lancar. (3) Namun, kita juga sering 
menjumpai remaja yang berada dalam sebuah 
forum tanpa berkomunikasi satu dengan yang 
lain, karena asyik dengan dunianya sendiri. 
(4) Meminjam bahasa Don Tapscott (2013), 
generasi ini adalah generasi acuh-tak acuh. 
(5) Minat mereka hanya mengenai budaya 
populer, para pesohor, dan teman-teman 
mereka. (6) Hal itu menunjukkan bahwa 
teknologi digital membawa sejumlah dampak 
positif dan negatif. 


(7) Menurut Felder dan Soloman (1993), 
“Pembelajar dizaman informasi ini mempunyai 
kecenderungan gaya belajar aktif, seguential, 
sensing, dan visual.” (8) Fokus pembelajaran 
adalah pembelajaran seumur hidup, bukan 
demi ujian semata. (9) Guru tidak perlu 
khawatir jika siswa lupa tanggal, peristiwa 
penting dalam sejarah, karena mereka dapat 
mencarinya melalui buku dan web. (10) Guru 
perlu mengajari mereka cara belajar yang 
baik dan mendorong mereka untuk gemar 
membaca dan menulis. (11) Jadi, yang 
terpenting bukan hanya tentang apa yang 
diketahui ketika mereka lulus, melainkan juga 
untuk mencintai pembelajaran seumur hidup. 
(diadaptasi dari http://koran.tempo.co/konten) 


61. Kalimat topik paragraf pertama adalah 


kalimat .... 
A. (1) D. (4) 
B. (2) E. (6) 
C. (3) 
62. Kesalahan penggunaan tanda baca 
koma terdapat pada kalimat .... 
A. (3) D. (8) 
B. (5) E. (11) 
C. (7) 
63. Pertanyaan manakah yang jawabannya 


tidak ditemukan dalam teks tersebut? 


A. Apa keuntungan teknologi digital bagi 
generasi sekarang? 

B. Mengapa generasi sekarang berbeda 
dengan generasi sebelumnya? 

C. Di manakah generasi sekarang biasa 
menggunakan teknologi digital? 

D. Bagaimana pendapat pakar 
mengenai model pembelajaran yang 
ideal? 

E. Apa tujuan jangka 
pembelajaran bagi siswa? 


panjang 


SBMPTN 4 1 | 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


64. Kata ganti mereka pada kalimat (5) 
merujuk kepada .... 


bahwa hingga tahun 1998 sektor kelautan 
menyumbang 20,06% Produk Domestik Bruto 
(PDB) nasional. (7) Perkembangan sektor 
kelautan dibandingkan dengan sektor lainnya 


A. generasi acuh tak-acuh 


B. generasi ini | aa 
A menarasi dipaparkan sebagai berikut: 
i; | Distribusi Presentase Produk Domestik Bruto 
ls menurut Lapangan Usaha 
E. siswa 


Tahun 


1995 1996 1997 | 1998 


Lapangan 
Usaha 


65. Kelemahan paragraf kedua teks tersebut 


adalah .... 


1612 | 1483 | 1289 | 1262 


A. data tidak dipaparkan dengan jelas 
dan menyeluruh 


B. hal yang harus dilakukan guru dalam 


mengajar tidak dikemukakan 

C. pentingnya pembelajaran seumur 
hidup tidak dijelaskan 

D. gaya belajar sequential, sensing, dan 
visual tidak dijabarkan 


E. manfaat web dalam pembelajaran 
tidak dijelaskan 


Teks berikut digunakan untuk menjawab soal 
nomor 66 — 75! 


(1) Pertumbuhan ekonomi dunia secara 
agregat cenderung meningkat. (2) Hal ini 
membawa implikasi kepada peningkatan 
aktivitas ekonomi di Asia Pasifik. (3) World 
& Economic Forum (WEF) tahun 2001 
memprediksi bahwa kawasan ini akan menjadi 
leader bagi kawasan lain dalam kurun waktu 
dua dekade mendatang. (4) Satu hal yang 
menarik, berdasarkan kajian WEF, variabel 
terpenting dari pertumbuhan ekonomi di 
kawasan tersebut adalah sektor kelautan. 

(5) Indonesia sebagai negara kepulauan di 
Asia Pasifik, diyakini oleh Bank Pembangunan 
Asia dan Bank Dunia akan memegang peranan 
kunci dalam pertumbuhan kawasan Asia 
Pasifik sebagaimana prediksi WEF tersebut. 
(6) Hal ini sangat beralasan mengingat 
studi yang dilakukan oleh IPB menunjukkan 


SBMPTN 
4 1 ) seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


(8) Apabila dibandingkan dengan negara 
lain, kontribusi sektor kelautan Indonesia 
masih relatif rendah. (9) Beberapa negara 
seperti RRC, Amerika Serikat dan Norwegia 
kontribusi sektor kelautan terhadap PDB 
nasional mereka sudah lebih 30%, sebagai 
contoh negara RRC, sektor kelautan di 
negara tersebut pada tahun 1999 telah 
menyumbangkan nilai sebesar 1.846 milyar 
yuan atau sekitar 48, 4% dari PDB nasionalnya. 
(10) Sementara itu, Amerika Serikat dengan 
potensi keanekaragaman hayati laut yang 
jauh lebih rendah dibandingkan dengan 
Indonesia, tahun 1994 bisa meraup devisa 
dari industri kelautan sebesar 14 milyar 
dolar. (11) Indonesia yang mempunyai 
wilayah laut cukup luas yang dikenal dengan 
potensi keanekaragaman hayati laut yang 
tinggi kontribusi ekonomi sektor kelautan 
pada tahun 1998 sebesar 20,06% dari PDB 
nasional. 

(12) Namun demikian, jika dikaji secara 
menyeluruh sektor kelautan mempunyai 
prospek cukup besar dalam sumbangannya 
terhadap pembangunan nasional. (13) 
Selain mengalami kenaikan yang cukup 
besar dibandingkan dengan sektor lainnya, 
nilai PDB sektor kelautan sejak tahun 1995 


memperlihatkan peningkatan. (14) Pada 
tahun 1995 PDB sektor kelautan mempunyai 
nilai sebesar 12,38% dan tahun 1998 
meningkat menjadi 20,06% dari PDB nasional. 
(Diadaptasi dari http://www.indomarine.or.id) 


66. Apa gagasan utama paragraf ketiga teks 
tersebut? 


A. PDB Indonesia dari sektor kelautan 
lebih rendah dibandingkan dengan 
RRC. 

B. Kontribusi RRC, Amerika serikat, dan 
Norwegia terhadap PDB nasional 
melebihi 30%. 

C. Devisa Amerika Serikat dari Industri 
bioteknologi kelautan mencapai 14 
milyar dolar. 

D. Indonesia memiliki keanekaragaman 
hayati dan wilayah laut yang luas. 

E. Kontribusi sektor kelautan Indonesia 
terhadap PDB nasional masih rendah. 


67. Diksi yang tidak tepat terdapat pada 
kalimat .... 
A. 1 D. 4 
B. 2 E. 5 
C. 3 
68. Kesalahan penggunaan tanda baca 
ditemukan pada kalimat .... 
A. 3 D. 6 
B. 4 E. 7 
C. 5 
69. Mengapa Indonesia memiliki peran kunci 


dalam pertumbuhan di Asia Pasifik? 


A. Indonesia memiliki laut yang jauh 
lebih luas daripada negara lain. 

B. Sektor Kelautan Indonesia 
menunjukkan perkembangan yang 
signifikan. 


C. PDB nasional Indonesia dari sektor 
kelautan sudah mencapai 20,06%. 

D. Indonesia memiliki keanekaragaman 
hayati lebih tinggi daripada Amerika. 

E. Hasil penelitian IPB menunjukkan 
bahwa Indonesia memegang peran 
kunci. 


70. Kalimat yang tidak efektif adalah kalimat 


A. 5 dan6 D. 11 dan 12 
B. 7 dan8 E. 13 dan 14 
C. 9 dan 10 


71. Apa simpulan isi teks tersebut? 


A. Aktivitas kelautan Indonesia akan 
menjadi leader bagi kawasan lain 
dalam dua dekade mendatang. 

B. Saat ini sektor kelautan masih relatif 
rendah sumbangannya dalam PDB 
nasional Indonesia. 

C. Keluasan wilayah laut dan 
keanekaragaman hayati menjadi 
andalan sektor kelautan Indonesia. 

D. Pengembangan sektor kelautan 
Indonesia akan memiliki prospek 
penting di kawasan Asia Pasifik. 

E. PDB nasional Indonesia dari sektor 
kelautan lebih rendah daripada RRC, 
Amerika, dan Norwegia. 


72. Penulisan teks tersebut bertujuan ... 


A. memaparkan perbandingan sektor 
kelautan di RRC, Amerika Serikat, 
Norwegia, dan Indonesia 

B. memaparkan peran sektor kelautan 
yang memiliki prospek cukup besar 
terhadap pembangunan nasional 

C. meyakinkan pembaca bahwa sektor 
kelautan akan berperan penting bagi 
pertumbuhan ekonomi 


SBMPTN 4 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


D. mendeskripsikan peningkatan 
presentase sektor kelautan dari 
tahun 1995 sampai dengan 1998 

E. membandingkan presentase produk 
domestik bruto (PDB) dari berbagai 
lapangan usaha di Indonesia 


73. Apa judul yang tepat untuk teks tersebut? 


A. Kawasan asia 
penggerak utama 


pasifik sebagai 


B. Prospek sektor kelautan di Indonesia 


C. Perbandingan sektor kelautan di 
beberapa negara 
D. Peran sektor kelautan dalam 


pembangunan nasional 
E. Aktivitas kelautan di kawasan asia 
pasifik 
74. Apa simpulan keseluruhan isi tabel dalam 
teks tersebut? 


A. Presentase PDB semua lapangan 
usaha menurun setiap tahun. 


B. Setiap tahun sektor jasa menjadi 
kontributor terbesar PDB. 


C. Presentase PDB sektor jasa 
berkecenderungan menurun. 

D. Presentase PDB sektor kelautan 
meningkat setiap tahun. 

E. Peringkat lapangan usaha 


penyumbang PDB setiap tahun tetap. 


75. Apa kelemahan teks tersebut? 


A. Peran kunci sektor kelautan tidak 
disertai contoh konkret. 


B. Peningkatan PDB dari 
kelautan tidak dijelaskan. 


sektor 


C. Potensi keanekaragaman hayati laut 
Indonesia tidak dijelaskan. 

D. Isi tabel tidak mendukung teks 
sebelum atau sesudahnya. 

E. Prospek kelautan Indonesia yang 
cukup besar tidak dijelaskan. 


SBMPTN 
4 1 4 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


D0 EAHASAINBeNESIA 


Problems 76-78 are based on the following 
passage. Choose one option that best 
completes the blank spaces in the passage! 


The present study sought to document 

the word reading and comprehension levels 
attained by children who were implanted by 
5 year of age. It was hypothesized that the 
improved speech perception abilities acquired 
with cochlear implantation would promote 
phonological coding skills. (76) ... 
Three subtests from diagnostic reading 
assessment batteries standardized on 
hearing childrenwere administered to 181 
children between 8 years O month and 9 
years 11 months of age who had 4 to 6 years 
of implant experience. (77)... it included a 
lexical decision task, a rhyme task and the 
digit span subtest of the Wechsler Intelligence 
Scale for Children. 

Over half of the children scored within the 
average range for their age compared with 
the normative data for hearing children. (78) 
... they were higher nonverbal intelligence, 
higher family socio-economic status, female 
gender and later onset of deafness (between 
birth and 36 months). 

(Adapted from journal of ear and hearing) 


16. Which option best completes (76)? 


A. The finding showed that 
hypothesis was accepted. 

B. The implantation was eventually 
shown to be succesful. 

C. The following paragraph would 
discuss the findings of the study. 


the 


D. The objective of the study was to see 
the subjects reading skills. 

E. It would also facilitate the acquisition 
of beginning reading skills. 


77. Which option best completes (77)? 


A. Likewise, the children were obliged to 
take a reading test. 

B. In addition a battery of processing 
measures was administered. 

C. However, standard measurement 
was applied to test the subjecis. 

D. Consequently, the assessment was 
used to evaluate the reading skills. 

E. Instead, an interview consisting of 
many different tasks was conducted. 


18. Which option best was completes (/8)? 


A. The results were categorized based 
on the subjects status. 

B. Data were collected on the basis of 
several different items. 

C. Reading competence was associated 
with three aspects. 

D. The subjects consisted of different 
age children. 

E. Findings showed various levels of 
reading skills. 


Problems 79-84 are based on the following 
passage. 


These are amazing advances, but while 
all this scientific back-slapping is going on, 
the dark cloud on the horizon is the emerging 
Ebola epidemic in West Africa and the warning 
undercurrent that comes with it. At the time 
of writing at least /000 people have been 
infected and half ofthose have died. The CDC 
in America also estimate that, because the 
level of reporting is so poor, the numbers can, 
in all likelinood, be doubled or even tripled. 
And because the rates of infection appear to 
be growing exponentially, tens of thousands, 
or even millions, might ultimately be affected. 
To put the scale of the present situation into 


perspective, since the first recorded case of 
Ebola in the Democratic Republic of Congo 38 
years ago there have been fewer than 2,500 
deaths documented in total. So this single 
present outbreak is already three times larger 
than the entire Ebola death toll ever. It's also 
no longer just an African problem. The West 
has had its own wake-up call this week as the 
US and Spain, countries previously regarded 
as immune to the threat thanks to modern 
medicine, have reported imported cases of 
the condition and, despite strict infection- 
control guidelines and practices, onward 
transmissions of Ebola on their home soil. 
What is remarkable though is that, while 
Ebola is terrifying and dramatic in its impact 
when it causes an outbreak, it appears to be 
a relatively easy agent to fight. Experimental 
vaccines tested so far on animals have been 
impressively effective, protecting against even 
injection of the live Ebola virus. But because 
they are at a test stage, these agents, which 
will be critical if we're to nip this outbreak in 
the bud, are nowhere near ready for mass 
production. Trials are only now getting 
underway of human versions of the vaccines 
in Oxford, UK, and the US. “Way too late,” 
many are saying, to prevent the inevitable. 
So why is it that, nearly 40 years after 
Ebola first surfaced, the world finds itself in a 
state of panic, and up to ten thousand people 
are dead, owing to a bug that’s probably 
preventable thanks to scientific research 
done decades ago? The answer is that Ebola 
was regarded as someone else's problem. It 
was a tropical disease of low importance and 
(presumed to be) constrained by geography 
and climate to a part of the world that held 
little economic interest to the rest of us. But 
therein lies a salutary lesson: because if even 
a tiny fraction - less than 1% - of what the 
present outbreak is now costing the world 
in terms of lost productivity, humanitarian 


SBMPTN 4 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


aid and human lives lost had been spent 20 
years ago to develop an Ebola vaccine, we 
probably wouldnt be in this position now. 
Its easy to dismiss tropical diseases as 
an issue that won't affect the West, but the 
present situation is a warning shot across our 
bows that we ignore at our peril. (http://www. 
thenakedscientists.com/ 


79. How are the ideas in paragraphs 1 and 2 


related? 

A. Parahraphs 1 and 2 highlight the 
horror of the Ebola outbreak. 

B. Paragraph 1 contradicts the 
explanation of Ebola in paragraph 2. 

C. Paragraph 1 and 2 argue Ebola can 
be prevented with he latest vaccines. 

D. Paragraph 1 states the causes of 
Ebola and paragraphs 2 explains the 
effects. 

E. Paragraph 1 defines an epidemic 


80. 


disease and paragraph 2 gives the 
examples. 


Which of the following is most relevant 


with the idea of Ebola outbreak described 
in the passage? 


A. 


Scientists are developing a new drug, 
but they are running out of fund. 

A mother does not comfort her crying 
son who merel wants her attention. 

A diabetic man ignored a slight wound 
on his toe, the he got infected horribly. 
Students choose not to study for an 
upcoming test since the test was 
book-open. 

Arecently launched book has caused 
a problem due to its controversial 
content. 


81. The assumption the author has about the 
West is .... 


SBMPTN 
4 1 6 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


82. 


They act fast to prevent a disease 
only if it is important for them. 
Torpical disease are considered 
exotic and dangerous by the people. 
It is difficult to convince them that 
they need to send medical help to 
Africa. 

They are realy interested in 
developing Ebola vaccines for mass 
production. 

They intentionally postpone 
developing Ebola vaccines because 
it is expensive. 


Which sentences most effectively ilustrate 


the current Ebola prevalence? 


A. 


MU Oo W 


83. 


2-4 of paragraph 1 
1-2 of paragraph 2 
2-3 of paragraph 3 
1-2 of paragraph 4 
4-5 of paragraph 5 


Paragraph in 3 implies that .... 
A. 


Ebola vaccines are very complex and 
time consuming to create. 

Ebola vaccines should have been 
tested on humans much earlier. 

It is inappropriate for Ebola vaccines 
to be safely tested on humans. 

The UK and US are countries that are 
in urgent needs of Ebola vaccines. 
Testing Ebola vaccines on animals 
takes many years before their use on 
humans. 


84. Which of the following best restates ideas 
of paragraph 4? 


A. 


Ebola has been a major problem for 
40 years, so it will be over soon. 
Ebola only affects the countries with 
little economic and political power. 


C. The number of patients dying from 
Ebola will likely to remain the same. 

D. Scientists are developing vaccines 
that can be used for animals and 
humans. 


E. Had its vaccines been seriously 
created earlier, Ebola could have 
been cured. 


Problems 85-90 are based on the following 
passage. 


As spring arrives, albeit quite late this 
year for many of us, we notice the changing 
of seasons by the weather, but also by a 
host of natural events. Depending on where 
you live, the crocuses may poke through 
the snow, the killdeer may be back, or the 
cherry trees may bloom. There is an orderly 
sequence of events that seem to occur, with 
various spring flowers appearing in order, 
red maple buds bursting into new leaves, 
or the old lilac by the barn scenting the air. 
This seasonal cycle of natural phenomena 
is called phenology. Global climate change 
appears to be interfering with the phenology 
of many species, at the very heart of species 
interactions. 

In temperate regions like the northern half 
of the United States, there is comparatively 
little biological activity in winter. Most plants 
are dormant, and so are the insects feeding 
on them. In turn, animals that rely on 
these insects, such as bats and birds, are 
hibernating or spending the cold months in 
more southerly locations. Ectotherms like 
reptiles and amphibians, which take their 
body warmth from their environment, also 
have active phases tied to the seasons. This 
long winter period constrains all the growing, 
breeding, and dispersing activities that plants 
and animals do to a short favorable window. 


That's what makes spring so vibrant, with 
plants flowering and putting on new growth, 
insects emerging and breeding, and birds 
flying back to take advantage of this short- 
lived bounty.The onsets of each of these 
activities add up to so many phenological 
markers. 

Different organisms respond to different 
cues to initiate seasonal activities. Many 
plants will start growing leaves again after a 
set period of dormancy, which very roughly 
dictates the leaf-out window. Cue that more 
precisely determine when the buds break can 
be soil temperature, air temperature, or water 
availability. Similarly, temperature cues can 
promote the beginning of insect activity. Day 
length itself can be the operative trigger for 
some seasonal events. It is only when there 
are a sufficient number of daylight hours that 
reproductive hormones will be produced in 
many bird species. 

The most energy-demanding period in the 
life of most animals is when they reproduce. 
For that reason, it is to their advantage to 
coincide breeding (and for many, the raising 
of young) during a period when food is 
most abundant. Caterpillars should hatch 
just as the young tender leaves of oak tree 
emerge, before they harden and become less 
nutritious. Breeding songbirds need to time 
the hatching of their young just during that 
peak in caterpillar activity, so they can take 
advantage of this rich source of protein to feed 
their offspring. Many species have evolved to 
exploit peaks in resource availability, so all 
these seemingly independent phenological 
events are indeed part of a complex web of 
precise interactions. Disruptions in seasonal 
events can have profound effects on 
ecosystems. (http://environment.about.com/ 


SBMPTN 4 1 / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


85. The 


authors bias regarding spring 


phenology is that .... 


A. 


B. 
C. 
D 


m 


86. 


spring arrives late 

spring is so enthutiastic 

various spring flowers apear in order 
birds are flying backto take advantage 
of short-lived bounty 


many species have evolved to exploit 
peaks in resource availability 


In presenting the ideas, the author starts 


by .... 


A. 


showing evidence of why scientists 
are concerned with phenology 


B. describing the natural characteristics 
and definition of phenology 
C. stating the needs for triggering 
phenological events 
D. arguing how climate change is 
affecting phenology 
E. refering to global climate change 
87. The authors's attitude towards 
sensasional cycle of natural events is .... 
A. assertive 
B. objective 
C. optimistic 
D. supportive 
E. sympathetic 
88. Ihe paragraph following the passage 


most likely deals with .... 


A. 


SBMPTN 
41 8 seleksi bersa 


the interference of global climate 
change to species phenology 
reasons for scientists to be concerned 
with phenology 


ma masuk perguruan tinggi negeri 


processes in climate change to affect 
phenology 

the seasonal 
phenomena 


cycle of natural 


factors triggering phenologcial events 


89. The ideas in the passage may be best 
summarized that .... 


90. 


A. 


Based on the passage, 


In winer plants are dormant and 
animals are hibernating 

seasons change as the natural 
events do following them 

winter constrains plants and animals 
from growing and breeding 

different organisms respond to 
differens cues for seasonal activities 
phenological events represent a 
complex chain of natural interactions 


it can be 


hypothesized that reproductive hormones 
In many birds species will not be produced 
if .... 


A. 


there is an inadeguate number of 
daylight hours 

seasons as well as local weather 
change a bit 
those feeding on insecs are 
hibernating 

no orderly seguence of event occur 


global climate change happens 


PEMBAHASAN TES KEMAMPUAN 


TRYOUT 
PAKET 05 


TES POTENSI AKADEMIK 


Anto menyukai pelajaran bahasa 
Inggris, ia ingin melanjutkan sekolah di 
Australia. Brian, teman sekelas Anto, 
menyukai pelajaran bahasa Inggris. 
Jadi, Anto dan Brian menyukai pelajaran 
bahasa Inggris. 


Jawaban: E 


Kesepakatan direktur dengan karyawan: 


Karyawan mengundurkan diri dengan 
diberi pesangon atau perusahaan ditutup. 
Ternyata perusahaan ditutup. 


Jawaban: A 


Semua pelamar beasiswa harus lulus tes 
bahasa Inggris. 

Beberapa mahasiswa melamar beasiswa. 
Jadi, beberapa mahasiswa harus lulus 
tes bahasa Inggris. 


Jawaban: C 
Karena sebagian siswa kelas 12 bukan 


siswa yang pandai sehingga sebagian 
siswa kelas 12 tidak lulus ujian. 


Jawaban: E 


5. 


Abaikan premis pertama. 


Jika kakek tidak — menggunakan 
kacamatanya, maka kakek akan 
kesulitan membaca. Pagi ini kakek tidak 
menggunakan kacamatanya. 


Jadi, pagi ini kakek akan kesulitan 
membaca. 

Jawaban: D 
Gerbong menyusun kereta, kamar 
menyusun rumah. 

Jawaban: C 


Kekurangan air menjadi haus, kekurangan 
uap air menjadi kering. 


Jawaban: E 


Botak karena ketiadaan rambut, ompong 
karena ketiadaan gigi. 


Jawaban: A 
Sapi menghasilkan susu, baterai 
menghasilkan listrik. 

Jawaban: B 


10. Biji menjadi tunas, bunga menjadi buah. 


Jawaban: C 


SBMPTN 4 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


11. 


12. 


13. 


Kurniawan: Bahari 089 
Ardy: Pasifik 121 

Bento: Pasifik 059 
Gunawan: Nusantara 155 
Hendra: Nusantara 167 


Kemungkinan urutan nomor peserta: 121 
(Pasifik), 167 (Nusantara), 089 (Bahari), 
059 (Pasifik), 155 (Nusantara), sehingga 
sesuai syarat “peserta dari klub yang 
sama tidak boleh tampil pada jalur yang 
bersebelahan." 


Jawaban: E 


Urutan curah hujan: 


Pontianak £ Denpasar £ Ambon £ Medan 
« Jakarta « Surabaya 


Jadi, kota dengan curah hujan pada 
urutan ketiga tertinggi adalah Medan. 


Jawaban: B 


Karena Rina ingin ikut teater, dia tidak 
bisa mengikuti pecinta alam. Pramuka 
diwajibkan sehingga Rina dapat memilih 
2 ekstraakurikuler lainnya. Pilihan yang 
mungkin diambil selain teater adalah 
paduan suara, majalah, dan pramuka. 


Jawaban: A 


14. Harga: E<D<B<C<A 


15. 


Kebutuhan: A<B<E<C<D 


Barang yang harga dan tingkat 
kebutuhannya di urutan kedua adalah 
barang C. 


Jawaban: C 


Urutan prioritas hidup Agung: 
pekerjaan —tenteram — menikah —jabatan 
— pendidikan — sukses 


SBMPTN 
4) 0 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


Jika saat ini Agung sudah punya jabatan 
maka keinginannya yang sudah tercapai 
adalah punya pekerjaan, tenteram, dan 
menikah. 


Jawaban: D 


5 5 5 
Jawaban: A 
9 8 10 7 1 6 12 5 


—1 —1 —1 


Jawaban: A 


4 12 15 5 15 18 6 18 21 
——-—PMHM«dV#«d“C£€CEw—-K-A X——-—- 


+3 +3 
Jawaban: A 
28 4 16 8 32 16 64 32 
x2 x2 x2 x2 
Jawaban: C 
412” —5 
5+2'=7 
7422511 
114+2°=19 
1942” —35 
35+2°=67 
67 + 2° =131 
Jawaban: A 
Penjumlaan 2 dan 3 dengan selang satu 


urutan, 12 +2 = 14 


6 7 8 10 10 13 12 16 


Jawaban: C 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


21. 


28. 


59+1=6 
6-2=4 
4x3=12 
12+4=16 
16-5=11 
11x6 =66 
6647-73 
Jawaban: 
p=25 
q=24 
p>q 


Jawaban: 


a23—5a13 
nilai a dimasukkan 3 => 5(3)+3=18 
sat 3218 


Jawaban: 
p=2a+3 
q=a+6 
2p + 4q= 2(2a + 3) + 4(a + 6) 
= 4a + 6 + 4a +24 
= 8a +30 
Jawaban: 
p=q+2 q=r-1 r—5 
q=5-1=4 
p=4+2=6 
q<r<p 
Jawaban: 
a=b 


4a + 3b = 4b + 3b = 7b 


Jawaban: 


axb-12 
12x1=12 
atb-1-1241-1-12 


misal a=12danb=1 


Jawaban: 


29. 


30. 


31. 


32. 


33. 


34. 


p>3 
q>4 
pxq>12 
Jawaban: C 
p=2a+3 q=2b-3 
a>0Q b0 
(p+q)+2=((2a+ 3)+(2b-—3))+2 
=2a+2b+2 


misal dimasukkan nilaia=0O dan b=0 
2a+2b+2=2(0)+2(0)+2=2 
maka, 2a+2b+2>2 


Jawaban: E 


Saat gambar 1 dibalik terjadi penambahan 
simbol yang sama dengan simbol 
dibawahnya, namun warnanya berbeda. 
Gambar 4 akan mengikuti pola gambar 2. 


Jawaban: D 


Simbol yang besar dan kecil berpindah 
tempat dan berganti warna satu sama 
lain, namun terjadi penambahan sisi pada 
simbol kecil. Pada gambar 1 segi empat 
lalu jadi segi lima digambar 2. Gambar 4 
akan mengikuti pola gambar 2. 


Jawaban: B 


Simbol yang berputar tidak searah jarum 
jam hanya yang ada di ujung kanan 
atas. Simbol besar ditengah berikutnya 
memiliki garis sesuai sisi-sisinya. Gambar 
4 akan mengikuti pola gambar 2. 


Jawaban: E 
Hanya simbol diatas yang berganti warna, 
simbol di bawah memiliki bangun kecil 


didalamnya sebagai penebalan. Gambar 
4 akan mengikuti pola gambar 2. 


Jawaban: B 


SBMPTN 4) 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


Simbol kedua masuk ke simbol ketiga, 
simbol pertama pindah menjadi ketiga 
dengan penambahan bentuk yang sama 
namun berbeda arah. Gambar 4 akan 
mengikuti pola gambar 2. 


Jawaban: D 


Muncul simbol baru ditengah simbol 
yang besar, bentuk dan warnanya sama 
dengan simbol dibagian atas. Gambar 4 
akan mengikuti pola gambar 2. 


Jawaban: D 


Simbol dikotak bagian bawah pindah 
kekotak diujung kanan atas dan 
bergabung. Simbol dikotak bagian tengah 
yang paling kanan berpindah warna. 
Gambar 4 akan mengikuti pola gambar 2. 


Jawaban: C 


Terdapat 2 pola pada gambar, yaitu 
simbol panah berputar tidak searah jarum 
jam dan simbol lingkaran yang berputar 
searah jarum jam sekaligus berpindah 
tempat. 


Jawaban: E 
Simbol lingkaran akan berputar 45” tidak 
searah jarum jam. Simbol panah muncul 


di setiap sisi 90” lingkaran dan bertambah 
searah jarum jam. 


Jawaban: B 
Simbol yang besar berputar 45” searah 


jarum jam, sedangkan simbol yang kecil 
berutar 45” tidak searah jarum jam. 


Jawaban: D 


SBMPTN 
4) ) seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


41. 


42. 


43. 


44 


45. 


Sisi-sisi dari simbol yang besar dan yang 
kecil bertambah bersamaan. Simbol 
di bagian dalam akan berubah warna 
selang-seling. Gambar berikutnya akan 
memiliki simbol bersisi enam dengan 
simbol kecil tidak berwarna. 


Jawaban: B 


Simbol tersebut secara keseluruhan akan 
berputar 90” searah jarum jam dan akan 
ada pertambahan simbol berbentuk kotak 
hitam diujung kiri atas setiap putaran 
tersebut. 


Jawaban: B 


Simbol lingkaran hitam diam. Simbol 
lingkaran putih dan persegi bergerak 
menyilang, kembali, kemudian menyilang 
lagi. Simbol belah ketupat bergerak 
searah jarum jam. 


Jawaban: A 


Simbol 3 kotak merupakan 1 jenis bangun 
yang berputar bersamaan 45” searah 
jarum jam, simbol lingkaran membesar 
seiring perputaran disertai perubahan 
warna, begitu pula dengan kotak kecil 
yang masuk kedalam bangun tersebut. 


Jawaban: C 


Simbol belah ketupat berotasi horizontal 
dan vertikal bergantian. Simbol baling- 
baling berputar berlawanan arah 
jarum jam dengan jumlah baling-baling 
bergantian, 4 dan 2. 


Jawaban: C 


Jawaban: C 


| — <3 & —-3<0 & 
! 1-x — 
14 13 ! 2x-3(1-x) 
46. b?.c2 =a-b-a‘* -b’4 i 1x <0 
: 5 | 2x — 34 3x 
2 — 4 | c0 
c? —(ab) : — 
5 | 
c =(ab)2 Ken v x>1 
Jawaban: A | 
| Jawaban: E 
47. a= a= 2 ya-b : 
+ 1 
An 52 (aa 
U, atb 2 1 
U, a+3b 4 2 | Jawaban: C 
Jawaban: C ! 53. 2x—-1 3yt2 2x-y yt3 
| 3 5 3 4 
48. L- (LABF -L.ABE) + (LADH -LADG) | y-1 3yt2 yt3 
- (1.10.9-1.5.9)11-6.15-1.3.15) 3 > > 4 
2 2 2 2 ! 20(y — 1) +12(3y + 2) =15(y + 3) 
= 45-4 45-% | 41y = 41 
2 2 ' 
=45 y=1>x=5 
! x+5y=5+(5.1)=10 
Jawaban: B : 
! Jawaban: C 
49. = 40 | 
7 1 54. T=A+B+C+D 
log =1- ~=10 ! 1 1 
| =—(T-A)=—T 
YY : 2-3 
x —10y | 4 4 
(10y)y = 40 | B-5(1-8B)-7! 
2 — ' 
10y? =40 c-1(T-c)-17 
y=2 4 5 
x=20 ! D=T-(A+B+C+D) 
x-y-18 | AE 
Jawaban: A | 4 
3 13 
so. x- 1+6:2+7:4+8-3 30 
10 SiR 900.000) Rp 195.000,00 
Jawaban: D | 


SBMPTN 4) 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


1 
2+5x 
1 


”245(x42) 
OA 
5x 412 
1 
x= 
5y +12 


1 
5y =—-12 
X 


1 1—12x 
y 5 X 


55. f(x-2)- 


f(x) 


Jawaban: B 


1 
56. A-( ag 
a 2 


det A™ = det A? 
1 3 
geta (SEA) 
(detA) =1— detA = 41 
2-a’ = | a=" 
2 5-1 


57. x”-ax—b—0 


SBMPTN 
4) 4 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Jawaban: D 


58. 


Jawaban: D 


Garis g || garis y- 2x47 

Mg =2 

menyinggung y =x? 44x 45 
m,=2x+4>x=-1 

Garis g dengan m, = 2 melewati titik (-1, 2) 
y-2=2(x+1) 

y=2x+4 

menyinggung sumbu y pada 

x=Q>y=4 


Jawaban: E 


59. Asumsikan U, +U, =0 


60. 


U, +U, +U, +U, =30 
Kondisi yang mungkin 


U, +U, =14;  U,+U, =16 


.. median -Ys +U, _ T 
Jawaban: D 
Antropologi 
4! 
31 _1 
6! 5 
31. 31 
Kimia 
4! 
31.1 
6! 5 
13! 


62. 


63. 


64. 


keduanya 
2! 41 
6! 10 
313! 
Peluang 
11 A1 3 
p=- t--— = 
5 5 10 10 


Jawaban: B 


BAHASA INDONESIA 


61. 


Kalimat topik dijelaskan/diuraikan 
oleh kalimat-kalimat penjelas. Dengan 
demikian, kalimat topik terdapat pada 
kalimat 1. 


Jawaban: A 


Kalimat 3 merupakan contoh kalimat 
majemuk setara hubungan pertentangan 
yang ditandai namun antarklausanya. 
Pada kalimat tersebut terjadi kesalahan 
penggunaan tanda baca, yaitu sebelum 
kata karena tidak perlu tanda koma, 
kecuali jika kalimat ditulis “Kita juga sering 
menjumpai remaja yang berada dalam 
sebuah forum tanpa berkomunikasi satu 
dengan yang lain, namun asyik dengan 
dunianya sendiri.” 


Jawaban: A 


Pertanyaan Di manakah generasi 
sekarang biasa menggunakan teknologi 
digital? Tidak terdapat dalam teks. 


Jawaban: C 


Di kalimat 4 dinyatakan “generasi ini 
adalah generasi acuh-tak acuh” langsung 
dilanjutkan kalimat 5 “Minat mereka 
hanya mengenai budaya populer ....“ 


65. 


66. 


67. 


68. 


Jadi, kata ganti mereka pada kalimat 5 
mengacu pada generasi acuh tak acuh 
pada kalimat sebelumnya. 


Jawaban: A 


Pembuka paragraf kedua adalah tentang 
gaya belajar, namun kalimat-kalimat 
berikutnya langsung menjelaskan tentang 
pembelajaran seumur hidup. Jadi, 
kelemahan dari paragraf kedua adalah 
Gaya belajar sequential, sensing, dan 
visual tidak dijabarkan atau kurangnya 
penjabaran dari ide yang disampaikan. 


Jawaban: D 


Gagasan utama adalah gagasan yang 
menjadi dasar pengembangan sebuah 
paragraph yang berikutnya akan didukung 
oleh beberapa kalimat penjelas. Gagasan 
utama paragraf ketiga terdapat di awal 
paragraf, yaitu kalmat 8 “Kontribusi 
sektor kelautan Indonesia terhadap PDB 
nasional masih rendah.” Kontribusi sektor 
kelautan tersebut berikutnya didukung 
oleh kalimat-kalimat penjelas tentang 
contoh PDB dari sektor kelautan negara 
RRC dan Amerika Serikat. 


Jawaban: E 


Diksi yang tidak tepat terdapat pada 
kalimat pertama 1 dalam kata agregat. 
Setelah kata secara harus diikuti kata 
agregatif, kata tersebut menunjukkan sifat. 


Jawaban: A 


Kesalahan penggunaan tanda baca 
terdapat pada kalimat 5, penggunaan 
tanda baca koma di antara subjek dan 
predikat tidak dicantumkan. Seharusnya 
terdapat tanda koma terdapat sebelum 
kata sebagaimana. 


Jawaban: C 


SBMPTN 4) 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


69. 


10. 


11. 


12. 


Indonesia memiliki peran kunci dalam 
pertumbuhan di Asia Pasifik karena PDB 
nasional Indonesia dari sektor kelautan 
sudah mencapai 20,06%. Pertanyaan 
dapat dijawab dari makna kalimat 5 dan 
6. Data PDB terdapat pada kalimat 6 
dan lebih ditegaskan lagi pada penutup 
kalimat 14. 


Jawaban: C 


Kalimat efektif adalah kalimat yang 
memiliki ketepatan secara tata bahasa 
dan makna. Kalimat menjadi tidak efektif 
disebabkan oleh banyak faktor seperti 
ambiguitas, tidak jelasnya unsur subjek, 
atau kemubaziran preposisi/konjungsi. 
Kalimat yang tidak efektif dalam teks 
adalah kalimat 11 dan 12 karena kalimat 
11 tidak memiliki predikat dan kalimat 12 
tidak menggunakan konjungsi dengan 
tepat. 


Jawaban: D 


Simpulan adalah ikhtisar atau pendapat 
terakhir berdasarkan pada uraian 
sebelumnya. Dilihat dari susunannya, 
penjelasan utama teks tersebut terdapat 
pada paragraf kedua yang menjelaskan 
tentang sektor kelautan Indonesia yang 
diyakini akan memegang peranan kunci 
dalam pertumbuhan kawasan Asia 
Pasifik. Jadi, kalimat simpulan yang tepat 
adalah “pengembangan sektor kelautan 
Indonesia akan memiliki prospek penting 
di kawasan Asia Pasifik.” 


Jawaban: D 
Secara garis besar, teks berisi 
pemaparan tentang sektor kelautan 


Indonesia. Dengan demikian, tujuan teks 
adalah untuk “Memaparkan peran sektor 


SBMPTN 
4) 6 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


13. 


14. 


19. 


kelautan yang memiliki prospek cukup 
besar terhadap pembangunan nasional.” 


Jawaban: B 


Judul suatu teks yang tepat akan 
menggambarkan secara ringkas inti dari 
pembahasan dalam teks. Judul teks 
lebih tepat ditulis dengan bahasa umum, 
singkat, dan mudah dipahami. Jadi, judul 
teks tersebut yang paling tepat adalah 
"Prospek sektor kelautan di Indonesia." 


Jawaban: B 


Simpulan isi tabel dapat langsung 
diketahui dari judul dan data di dalam 
tabel. Secara keseluruhan isi tabel dalam 
teks adalah “Presentase PDB sektor 
kelautan meningkat setiap tahun.” 


Jawaban: D 


Ada 3 hal penting yang dibahas 
dalam teks tentang Indonesia, yaitu 
PDB, prospek sektor kelautan, dan 
keanekaragaman hayati laut. Khusus 
mengenai keanekaragaman hayati laut 
disebutkan dalam paragraf ketiga, namun 
tidak memiliki keterangan yang lebih 
detail. Jadi, kelemahan isi teks terdapat 
pada potensi keanekaragaman hayati 
laut Indonesia yang tidak dijelaskan. 


Jawaban: C 


BAHASA INGGRIS 


16. 


Paragraf pertama menjelaskan 
penelitian tentang level pemahaman 
dan kemampuan membaca yang dapat 
dicapai anak-anak “word reading and 


11. 


18. 


19. 


comprehension levels attained by 
children”. Secara hipotesis, kemampuan 
tersebut akan menaikkan kemampuan 
ponologi “It was hypothesized ... would 
promote phonological coding skills.” 
Kalimat tersebut cocok dilanjutkan 
dengan pilihan jawaban E, yaitu “/t would 
also facilitate the acguisition of beginning 
reading skills" (kemampuan tersebut juga 
akan memfasilitasi akuisisi kemampuan 
awal membaca). 


Jawaban: E 


Sebelum bagian yang kosong (2) terdapat 
kalimat “Three subtests from diagnostic 
reading assessment batteries ...” (tiga 
subtes dari deretan penilaian diagnostik 
membaca ...) sehingga bagian rumpang 
(2) pastinya akan membahas tentang 
uji diagnostik tersebut. Oleh karena itu, 
kalimat yang cocok adalah pilihan B, 
yaitu “In addition a battery of processing 
measures was administered.' 


Jawaban: B 


Sebelum bagian yang kosong (3) 
terdapat kalimat “Over half of the children 
scored within the average range for 
their age ... “ dan setelahnya terdapat 
kalimat “they were higher nonverbal 
intelligence, higher familysocio-economy 
Status, and later of deafness between 
birth and 36 months.” Jadi, kalimat yang 
tepat diantaranya adalah pilinan C, yaitu 
“reading competence was associated with 
three aspects” (kemampuan membaca 
memiliki asosiasi dengan 3 aspek). 


Jawaban: C 
Paragraf 1 menyatakan “emerging 


Ebola epidemic in West Africa and the 
warning undercurrent that comes with 


80. 


81. 


it’ (munculnya epidemik Ebola di Afrika 
Barat dan peringatan yang mengikutinya). 
Paragraf 2 menyatakan “this single 
present outbreak is already three times 
larger than the entire Ebola death toll 
ever’ (hanya dengan satu kali penularan 
sudah 3x lebih tinggi dari seluruh total 
kematian dari Ebola yang pernah ada). 
Jadi, ide paragraf 1 dan 2 berkaitan dalam 
menyatakan bahaya penyakit ebola. 


Jawaban: A 


Pernyataan yang paling relevan dengan 
deskripsi wabah Ebola dari teks, yaitu “A 
diabetic man ignored a slight wound on his 
toe, then he got infected horribly” (seorang 
penderita diabetes mengabaikan luka 
kecil di jarinya, kemudian dia terinfeksi 
secara mengerikan). Kalimat tersebut 
dijelaskan dalam paragraf 3, yaitu “while 
Ebola is terrifying and dramatic in its 
impact when it causes an outbreak, it 
appears to be a relatively easy agent 
to fight’ (ketika Ebola sudah menular ia 
memiliki pengaruh yang dramatis dan 
parah, namun ia muncul dari seorang 
agen yang mudah). 


Jawaban: C 


Asumsi penulis tentang orang Barat 
dinyatakan dalam paragraf “It's easy to 
dismiss tropical diseases as an issue that 
wont affect the West, but the present 
situation is a warning .... Jadi, menurut 
penulis orang Barat hanya merasa Ebola 
hanya isu yang mungkin tidak mengenai 
mereka sehingga mereka kurang mau 
bertindak cepat terhadap penanganan 
Ebola. Kalimat penjelasan tersebut cocok 
dengan pilihan A“They act fast to prevent 
a disease only if it is important for them.” 


Jawaban: A 


SBMPTN 4) / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


82. 


83. 


84. 


Kalimat yang paling efektif 
mengilustrasikan meratanya wabah Ebola 
saat ini adalah penjelasan dalam paragraf 
“nearly 40 years after Ebola first surfaced, 
the world finds itself in a state of panic, 
and up to ten thousand people are dead 

". Pernyataan tersebut efektif karena 
langsung menyebutkan data korban yang 
terinfeksi. Oleh karena itu, ilustrasi yang 
paling efektif (most effectively ilustrate) 
mengenai kemunculan ebola terbaru 
(current Ebola prevalence) ada di kalimat 
1-2 di paragraf 4. 


Jawaban: D 


Kalimat dalam paragraf 3 “Trials are only 
how getting underway of human versions 
of the vaccines in Oxford, UK, and the 
US. “Way too late,” ...many are saying” 
memiliki kata are only now yang dapat 
diartikan baru sekarang. Maka, paragraf 
3 menyiratkan bahwa “Ebola vaccines 
should have been tested on humans 
much earlier’ (vaksin Ebola seharusnya 
sudah dites pada manusia sejak lama/ 
sebelumnya. 


Jawaban: B 


Salah satu ide pokok paragraf 4 adalah 
“what the present outbreak is now costing 
the world in terms of lost productivity, 
humanitarian aid and human lives 
lost had been spent 20 years ago to 
develop an Ebola vaccine, we probably 
wouldnt be in this position now’ yang 
berarti bahwa seandainya vaksin Ebola 
sudah diciptakan sebelumnya, wabah 
ini tentunya sudah bisa ditanggulangi. 
Jadi, pernyataan yang paling tepat untuk 
mengemukakan lagi ide pokok paragraf 
4 terdapat pada pilihan E, yaitu “Had its 
vaccines been seriously created earlier, 


SBMPTN 
4) 8 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


85. 


86. 


87. 


Ebola could have been cured' (jika vaksin 
lebih dulu diciptakan dengan serius, 
Ebola mungkin dapat disembuhkan). 


Jawaban: E 


Sesuai paragraf 4, penulis berpendapat 
bahwa banyak spesies berubah untuk 
mengeksploitasi ketersediaan sumber 
makanan yang melimpah sehingga 
semua kejadian fenologi yang tampak 
independen merupakan bagian dari 
hubungan kompleks dan interaksi 
berharga. Pernyataan dengan kata 
seemingly menyatakan pernyataan 
berbentuk bias/opinion/prejudice dari 
penulis. Jadi, jawaban yang tepat ada 
pada pilihan B, yaitu “Many species have 
evolved to exploit peaks in resource 
availability.” 


Jawaban: E 


Penulis menyajikan idenya (presenting 
the Ideas) dengan memberikan 
gambaran tentang sifat alami dari musim 
semi yang dilanjutkan dengan definisi 
dari phenology. Hal itu dijelaskan oleh 
paragraf 1 dalam kalimat “As spring 
arrives ... we notice the changing of 
seasons by the weather, but also by 
a host of natural events ...” dan “This 
seasonal cycle of natural phenomena is 
called phenology.” 


Jawaban: B 


Sikap penulis (authors’s attitude) 
terhadap siklus alam yang sensasional 
ini (sensasional cycle of natural events) 
adalah objektif “Objective”. Sikap/emosi 
penulis ini dapat dilihat dari teks yang 
hanya menjelaskan peristiwa tersebut 
tanpa adanya kontra diksi. 


Jawaban: B 


88. Soal merupakan bentukan pertanyaan 


peralihan. Untuk mengetahui paragraf 
selanjutnya dapat kita telusuri kalimat 
sebelumnya. Disebutkan di paragraf 1 
“Global climate change appears to be 
interfering with the phenology of many 
species” dan dalam kalimat penutup 
paragraf 4 “Disruptions in seasonal 
events can have profound effects on 
ecosystems’ (gangguan pada peristiwa 
musiman ini akan memiliki efek sangat 
besar bagi ekosistem) Jadi, paragraf 
yang mengikuti teks (paragraph following 
the passage) tersebut mungkin akan 
menguraikan tentang “The interference 
of global climate change to species 
phenology” (gangguan perubahan iklim 
dunia pada spesies fenologi). 


Jawaban: A 


89. 


90. 


Kesimpulan dari ide dalam teks ini 
adalah “Phenological events represent 
a complex chain of natural interactions” 
(peristiwa fenologi mewakili sebuah 
rantai kompleks dari interaksi alam). 


Jawaban: E 


Dapat diambil hipotesis pada paragraf 
tiga, “t is only when there are a sufficient 
number of daylight hours that reproductive 
hormones will be produced in many bird 
species” (hormon reproduksi dari banyak 
spesies burung akan terbentuk hanya jika 
terdapat jumlah waktu siang yang cukup). 
Jadi, hipotesisnya adalah jika tidak ada 
jumlah waktu siang yang cukup maka 
hormon reproduksi pada banyak spesies 
burung tidak akan terbentuk “reproductive 
hormones in many birds species will not 
be produced if ... there is an inadequate 
number of daylight hours). 


Jawaban: A 


SBMPTN 4) 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


SBMPTN 
43 0 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


TRYOUT 
HUM EZE 


BIDANG ILMU : SEJARAH, EKONOMI Keterangan: 
GEOGRAFI, SOSIOLOGI SEJARAH nomor 1sampai dengan nomor 15 
TRYOUT : PAKET 05 EKONOMI nomor 16 sampai dengan nomor 30 


WAKTU : 75 MENIT GEOGRAFI nomor 31 sampai dengan nomor 45 
JUMLAH SOAL : 60 SOSIOLOGI nomor 46 sampai dengan nomor 60 


D. Majapahit 
E. Kediri 


D0 ARAASAINOORS 


1. Historiografi merupakan salah satu 
langkah dalam metode sejarah yang 
bentuk kegiatannya berupa .... 


4. Peninggalan dari masa awal peradaban 
Islam di Indonesia berupa tata ruang 
pusat kota adalah .... 


A. rumah penguasa, alun-alun, masjid, 


A. pembandingan sumber sejarah dan pasar 


pemilahan sumber sejarah B. keraton, makam, candi, masjid, dan 
penelusuran sumber sejarah alun-alun 


penafsiran terhadap fakta sejarah C. makam raja-raja dan kerabatnya di 


belakang masjid 


MU Oo W 


penulisan kembali peristiwa sejarah 
D. masjid yang dihiasi dengan ukir- 
2. Sifat multikultur masyarakat prasejarah ukiran bermotif fauna 


dapat diketahui dari kemampuan .... E. keraton dengan pintu gerbang yang 


A. berasimilasi berbentuk candi 


B. menjaga lingkungan 
C. mengumpulkan makanan 5. Perubahan yang dilakukan oleh 
D. menemukan sumber makanan pemerintahan militer Jepang di Indonesia 
E. beradaptasi dengan budaya lain Luang tea pana DIAN act 
A. ekonomi 
3. Candi borobudur merupakan warisan B. sosial 
budaya dari masa kerajaan .... C. budaya 
A. Kahuripan D. politik 
B. Singasari E. keagamaan 
C. Syailendra 


SBMPTN 4 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


6. 


10. 


Peregerakan Sarekat Islam diibaratkan 
sebagai kebakaran padang rumput kering 
bagi pemerintah kolonial. 


SEBAB 


Sarekat Islam adalah organisasi informal 
yang terbuka untuk semua kalangan 
masyarakat. 


PeristiwaRengasdengklokmencerminkan 
tidak adanya kesatuan pendapat antara 
golongan tua dan golongan muda. 


SEBAB 


Peristiwa Rengasdengklok terjadi karena 
perbedaan dalam menentukan waktu 
pembacaan teks proklamasi. 


Pada masa demokrasi terpimpin, 
pemerintah RI mengeluarkan manifesto 
kebudayaan untuk menyatukan para 
seniman dan budayawan Indonesia. 


SEBAB 
Seniman dan budayawan yang berafiliasi 
pada Partai Komunis Indonesia 


mendirikan Lembaga Kesenian Rakyat. 


Orde Baru menganut sistem 
pemerintahan demokratis. 
SEBAB 


Demokrasi adalah sistem pemerintahan 
yang mengutamakan kekuasaan rakyat. 


Lahirnya reformasi di Indonesia membuka 
peluang bagi rakyat untuk membentuk 
partai politik sebagai wadah penyalur 
aspirasi. 

SEBAB 


Pada masa Orde Baru, wadah penyalur 
aspirasi rakyat sangat dibatasi. 


SBMPTN 
43 ) seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


11. 


12. 


13. 


14. 


Bidang keahlian Bangsa Maya kuno 
adalah .... 

1 
2 
3 
4 


astronomi 
matematika 
pembangunan kanal 


( 
( 
( 
( 


— oe dn nd 


pembangunan kuil 
Faktor penyebab terjadinya revolusi 
industri di Inggris adalah .... 


(1) kolonialisasi India dan 


Malaysia 


Inggris di 


(2) ketersediaan bahan-bahan tambang 

(3) imperialisme Inggris di Amerika dan 
Asia 

dalam 


(4) kemampuan berinovasi 


teknologi 


Setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat 
dan sekutunya membentuk NATO dengan 
tujuan untuk .... 


(1) menjaga keamanan di kawasan Asia 
dan Afrika 

(2) mengawasi perluasan pengaruh Uni 
Soviet di Afrika 

(3) mempertahankan 
Amerika Serikat atas Asia 


kekuasaan 


(4) mengawasi dan mencegah perluasan 
ideologi komunis di kawasan Atlantik 


Dampak persaingan antara Blok Barat 
dan Blok Timur pada masa Perang Dingin 
adalah .... 


(1) terjadinya perlombaan industri dan 
teknologi persenjataan 

(2) penyebaran ideologi ke negara- 
negara yang bukan anggota Blok 

(3) perebutan pengaruh pada negara- 
negara dunia ketiga 

(4) tidak berfungsinya 
Bangsa-Bangsa 


Perserikatan 


15. 


D ANN 


16. 


17. 


Dampak negatif dari kemajuan teknlogi 
dan informasi bagi masyarakat dewasa 
ini adalah .... 


munculnya gaya hidup hedonis 


mudahnya pembajakan atas hak 
kekayaan intelektual 


(3) meningkatnya tindak “kejahatan 
menggunakan teknologi dan 
informasi 


terancamnya batas-batas kedaulatan 
politik sebuah negara 


Fenomena geografi yang sesuai dengan 
prinsip interelasi adalah .... 


(1) perladangan berpindah menyebab- 
kan kesuburan tanah menurun 


(2) penduduk yang padat menyebabkan 
penurunan daya dukung lahan 


(3) urbanisasi menyebabkan tingginya 


perkembangan sektor informal di 
kota 
(4) dinamika geologi menyebabkan 


perbedaan fauna di Indonesia 


Bukti bahwa benua yang saat ini ada di 
permukaan bumi berasal dari Pangea 
yang mengalai pemisahan adalah .... 


A. adanya teluk dan semenanjung yang 
berhadapan di dua benua 

B. kesamaan jenis batuan dan 
kesesuaian konfigurasi pantai 

C. adanya rangkaian pegunungan dan 
gunung api di dunia 

D. kesamaan ketebalan batuan dan 
relief di kedua pantai benua 

E. adanya lapisan dalam kerak bumi 
(litosfer) yang simetris 


18. 


19. 


20. 


21. 


Tumbukan lempeng samudera dan 
lempeng benua dapat membentuk gunung 
api dan pegunungan di permukaan bumi. 


SEBAB 


Tumbukan lempeng menyebabkan 
lempeng benua terangkat sedangkan 
lempeng samudera menunjam ke bawah. 


Suhu udara di Jayapura 28*C. Pada 
waktu yang sama, suhu di pegunungan 
Jayawijaya pada ketinggian 4.150 meter 
dpl adalah .... 


A. 14,2°C 
B. 9,7*C 
C. 7,4°C 
D. 5,3°C 
E. 3,1°C 


Zona neritik memiliki peran penting bagi 
kehidupan manusia karena zona neritik 
merupakan .... 


A. laut dalam yang kaya potensi 
tambang minyak bumi 

B. laut tepi benua yang aman untuk jalur 
pelayaran 

C. laut dangkal dengan yang memiliki 
potensi biotik tinggi 

D. laut dalam yang menjadi 
pertemuan arus 


zona 


E. landas kontinen yang menentukan 
batas negara 


Menurut ketinggiannya, karakteristik fisik 
geografis yang menyebabkan vegetasi 
beragam di daerah gunung api adalah .... 
A. solum tanah bervariasi 

curah hujan yang tinggi 

banyak terdapat mata air 

terdapat variasi tipe iklim 


MU Oo W 


lingkungan masih alamiah 


SBMPTN 4 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


22. 


23. 


24. 


25. 


Masalah yang muncul dari persebaran 
penduduk Indonesia yang terkonsentrasi 
di pulau Jawa adalah .... 


A. beban tanggungan, tekanan, dan 
persaingan penduduk terhadap lahan 
tiggi 

B. struktur penduduk muda, kepadatan 
penduduk, dan kemiskinan tinggi 

C. pengangguran, kemiskinan, dan 
kepadatan penduduk sangat tinggi 

D. kepemilikan lahan sempit, kepadatan 
tinggi, dan struktur penduduk muda 

E. mutasi lahan, ketahanan pangan 
rendah, dan persaingan penggunaan 
lahan 


Masalah sumber daya alam adalah 
penyebarannya yang tidak merata, 
baik jenis maupun jumlah, dan 
nilai kegunaannya ditentukan oleh 
penguasaan pengetahuan teknologi. 
SEBAB 

Barang tambang merupakan sumber 
daya alam yang terikat pada lokasi dan 
dapat menjadi sumber daya potensial atau 
aktual tergantung pada pemanfaatannya. 


Tujuan konservasi pada lahan miring 
yang dilakukan melalui sengkedan 
adalah untuk .... 

1 
2 
3 
4 


menghambat aliran air 
meningkatkan produksi 
menghambat laju erosi 


( 
( 
( 
( 


wW”  A—— A ë 


menurunkan evaporasi 


Data spasial yang dibutuhkan untuk 
menganalisis tingkat kemacetan lalu 
lintas di perkotaan adalah .... 

A. jalurtransportasi dan jenis kendaraan 
B. klasifikasi jalan dan kualitas jalan 


SBMPTN 
43 4 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


26. 


21. 


28. 


29. 


C. pusat kegiatan penduduk dan kondisi 
jalan 


D. jalur transportasi dan lebar/panjang 
jalan 


E. daya tampung dan jalur transportasi 


Informasi yang dapat diperoleh 
dari tumpang susun (overlay) peta 
kemiringan lereng, peta geologi, dan peta 
penggunaan lahan adalah.... 

A. kerentanan longsor 

kesuburan tanah 

kesesuaian lahan 

kemampuan lahan 


MU Oo W 


kerawanan banjir 


Interaksi desa-kota terjadi karena adanya 
kebutuhan kedua daerah yang saling 
melengkapi. 

SEBAB 


Desa menjadi hiterland bagi kota dan 
kota menjadi penghasil barang industri 
bagi kebutuhan desa. 


Variabel geografi yang dapat digunakan 
sebagai dasar regionalisasi adalah .... 


(1) penduduk 

(2) morfologi 

(3) budaya 

(4) lokasi 

Pembangunan infrastruktur di Dubai 

sangat pesat, tetapi Dubai masih 

dikategorikan negara berkembang. 
SEBAB 


Dubai belum mengembangkan teknologi 
tinggi secara mandiri yang diaplikasikan 
pada berbagai sektor kehidupan. 


30. Jika kita berada di halaman, tindakan 
yang paling tepat ketika terjadi gempa 


bumi adalah .... 

A. berlari kencang menuju ruang 
terbuka 

B. tiarap dan melindungi kepala 

C. berjalan menuju tempat evakuasi 

D. menepi berlindung di bawah pohon 

E. meninggalkan lokasi dengan 


kendaraan 


SAN 


31. Perbedaan status individu dalam 
masyarakat berdasarkan usia disebut 
perbedaan .... 


A. sistem merit 
senioritas 
gender 
kekerabatan 


mO OOW 


pendidikan 


32. Syarat utama terjadinya aktivitas sosial 


dalam kehidupan masyarakat adalah .... 
A. struktur sosial 

interaksi sosial 

fungsi sosial 

proses sosial 


MU Oo W 


dinamika sosial 
33. Berakhirnya konflik antara gerakan 
separatis dan pemerintah NKRI di 
beberapa wilayah di Indonesia dapat 
diwujudkan setelah tercapainya 
kesepakatan melalui proses .... 


A. koersi 
B. adjudikasi 
C. mediasi 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


D. arbitrasi 
E. toleransi 


Kumpulan individu yang saling berinteraksi 
sehingga tumbuh rasa kebersamaan dan 
rasa memiliki merupakan .... 

1 
2 
3 
4 


stratifikasi sosial 
golongan sosial 
diferensiasi sosial 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


kelompok sosial 


Berikut ini adalah contoh lembaga sosial, 
kecuali .... 


A. koperasi 

B. kelompok pengajian 

C. lembaga swadaya masyarakat 
D. rukun tetangga 

E. penonton bola 


Pelapisan sosial yang dibentuk secara 
sengaja bertujuan untuk .... 

1 
2 
3 
4 


mempertahankan kekayaan 
membedakan prestasi dan prestise 
membagi kekuasaan dan wewenang 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


mempertahankan kekerabatan 


Penjenjangan sosial dalam masyarakat 
yang menggunakan ukuran kekuasaan, 
privilege dan prestise dapat dikategorikan 
sebagai penjenjangan berdasarkan .... 

1 
2 
3 
4 


ekonomi 
etnis 


(1) 
(2) 
(3) politik 
(4) 


kelas 


Sebutan pengelompokkan sosial 
di masyarakat yang terjadi karena 
keragaman mata pencaharian adalah .... 


A. stratifikasi sosial 
B. diferensiasi sosial 


SBMPTN 4 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


39. 


40. 


41. 


42. 


C. asosiasi sosial 


UO 


disorganisasi sosial 
E. struktur sosial 


Masyarakat yang mengalami proses 
integrasi sosial berpotensi mengalami 
disintegrasi sosial karena adanya .... 

1 
2 
3 
4 


sikap etnosentrisme 
ikatan sosial yang longgar 
dominasi kelompok tertentu 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


kemajuan teknologi komunikasi 


Mencuri yang dilakukan seseorang dan 
disertai dengan tindakan kekerasan 
merupakan bentuk penyimpangan 
perilaku .... 

(1 
(2 
(3 
(4 


) primer kelompok 

) primer individu 

) sekunder kelompok 
) 


sekunder individu 


Klaim kepemilikan atas kesenian 
Reog dan lagu “Rasa Sayange” oleh 


Pemerintah Malaysia berpotensial 
memunculkan konflik berskala .... 

(1) nasional 

(2) regional 

(3) lokal 

(4) internasional 

Masyarakat majemuk memerlukan 


komitmen bahwa setiap orang harus mau 
dan mampu menghargai perbedaan. 


SEBAB 
Integrasi sosial tercipta apabila 
masyarakat dapat membangun 


konsensus bersama. 


SBMPTN 
43 6 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


43. 


44. 


45. 


Asimilasi dan akulturasi dalam 
masyarakat plural dapat menciptakan 
integrasi sosial. 


SEBAB 
Integrasi sosial tercipta apabila 
masyarakat dapat membangun 
konsensus bersama. 
Proses pembangunan yang oleh 
pemerintah dituangkan dalam tujuan 
strategis jangka pendek, jangka 
menengah, dan jangka panjang 


menandai suatu bentuk perubahan sosial 
yang bersifat. 

(1 
(2 
(3 
(4 


) struktural 

) progresif 

) revolusioner 
) 


terencana 


Perubahan sosial di bidang teknologi 
komunikasi dengna diperkenalkannya 
jaringan informasi membawa dampak 
bagi kehidupan masyarakat. 


SEBAB 
Perkembangan teknologi informasi 


selalu berdampak positif bagi kehidupan 
masyarakat. 


D 


46. 


Tidak seorang pun menjadi lebih baik 
(better off) tanpa menyebabkan orang 
lain menjadi lebih buruk (worse off). Hal 
ini merupakan konsep .... 

A. pareto improvement 

population optimum 

pareto optimum 

effeciency optimality 


MU Oo W 


social welfare 


A7. 


48. 


49. 


50. 


Dampak ditemukannya berbagai inovasi 
teknologi produk terkait dengan BBM, 
ceteris peribus adalah.... 


A. harga keseimbangan turun dan 
kuantitas keseimbangan naik 

B. harga keseimbangan turun dan 
kuantititas keseimbangan turun 

C. harga keseimbangan turun dan 
kuantititas keseimbangan tetap 

D. harga keseimbangan naik dan 
kuantititas keseimbangan naik 

E. harga keseimbangan naik dan 
kuantitas keseimbangan naik 

Diketahui sebuah fungsi penawaran 


barang X adalah 30sx —-2Px—2, Qsx 
= kuantitas barang X dan Px = harga X. 
Jika Qsx = 2 maka nilai elastisitas titik 
adalah .... 


A 1 D. 3 
3 4 
B. 1! EE 4 
2 3 
c. 2 
3 


Seorang ahli pemrograman (programmer) 
komputer pindah dari Jakarta ke 
Surabaya untuk mengikuti keluarga 
dan untuk beberapa waktu belum dapat 
menemukan pekerjaan yang sesuai. 
Kondisi yang dialami ahli pemrograman 


komputer tersebut adalah contoh 
pengangguran .... 

A. struktur 

B. siklikal 

C. terselubung 

D. musiman 

E. friksional 


Berikut adalah usaha yang dilakukan 
pemerintah untuk meningkatkan 


51. 


52. 


53. 


pertumbuhan ekonomi dalam 


pendek, kecuali .... 


jangka 


A. meningkatkan 
pemerintah 


pengeluaran 


B. memberikan kemudahan perizinan 
bagi investor lokal dan asing 

C. menurunkan cadangan wajib (reverse 
ratio) 

D. menurunkan tingkat bunga 

E. meningkatkan pajak 


Perdagangan yang terjadi karena adanya 
perbedaan opportunity cost antarnegara 
merupakan penjelasan teori .... 


A. absolute advantage 


B. comparative advantage 

C. competititve advantage 

D. economic advantage 

E. cooperative advantage 

Manfaat perencanaan bagi kegiatan 


usaha suatu organisasi .... 


A. agar lebih logis dan rasional dalam 
mencapai tujuan organisasi 

B. agar lebih fleksibel dalam mencapai 
tujuan organisasi 

C. agar lebih komprehensif dalam 
memandang tujuan organisasi 

D. untuk memfokuskan kegiatan usaha 
organisasi 

E. untuk membangun 
anggota organisasi 


komitmen 


Kekuasaan tertinggi 
berada pada .... 


dalam koperasi 


A. pengurus koperasi 
ketua koperasi 
manajer koperasi 
dinas koperasi 


MU Oo W 


rapat anggota koperasi 


SBMPTN 4 / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


54. 


55. 


56. 


Akun-akun yang memengaruhi besar- 
kecilnya laba ditahan sebuah perusahaan 
adalah .... 

A. aktiva, kewajiban, dan modal saham 
B. pendapatan, biaya, dan modal saham 
C. modal saham, dividen, dan modal 


sisa 

D. modal saham, pendapatan, dan 
aktiva 

E. pendapatan, biaya, dan dividen 

PT Surya Kencana membeli polis 


asuransi untuk 12 bulan pada 1 Maret 
2014 sebesar Rp900.000,00. Pada 31 
Maret 2014, jurnal penyesuaian yang 
harus dibuat untuk mencatat nilai yang 
telah jatuh tempo dari polis asuransi ini 
adalah .... 


A. menjurnal akun asuransi dibayar di 
muka di sisi kredit dan akun kas di 
sisi kredit sebesar Rp900.000,00. 

B. menjurnal akun asuransi di bayar di 
muka dan akun biaya asuransi sisi 
kredit sebesar Rp100.000,00. 

C. menjurnal akun biaya asuransi di sisi 
kredit sebesar Rp/5.000,00. 

D. menjurnal akun biaya asuransi dan 
akun asuransi dibayar di muka di sisi 
debit sebesar Rp/5.000,00. 

E. menjurnal akun biaya asuransi di 
sisi debit dan akun kas di sisi kredit 
sebesar Rp/5.000,00. 


Kurva biaya rata-rata berbentuk “U” 
terbalik karena berlakunya hukum The 
law of diminishing return. 


SEBAB 


Saat biaya rata-rata minimum, biaya rata- 
rata sama dengan biaya marginal. 


SBMPTN 
43 8 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


57. 


58. 


59. 


60. 


Salah satu metode untuk menghitung 
pendapatan nasional dengan 
menggunakan pendekatan pengeluaran 
dengan rumus Y-C-I-G-X-M. 


SEBAB 


Jika pemerintah menurunkan pajak maka 
konsumsi masyarakat akan meningkat. 


Faktor penentu daya saing ekspor 
Indonesia adalah .... 

(1) kualitas komoditas ekspor Indonesia 
(2) jumlah komoditas ekspor Indonesia 


(3) biaya rata-rata produksi barang di 
Indonesia 


(4) pendapatan per kapita Indonesia 


Contoh penerapan fungsi pengawasan 
(controlling) dalam pengelolaan kegiatan 
usaha adalah .... 


menyusun struktur organisasi 


(2) menempatkan karyawan sesuai 
kompetensinya 
(3) menjadi market leader dalam 


kompetisi bisnis makanan siap saji 
meminta laporan hasil kerja secara 
periodik dari supervisor 


Kelebihan seorang wirausahawan 
dibandingkan dengan seorang manajer 
adalah memiliki .... 

1 
2 
3 
4 


wawasan jauh ke depan 
keberanian menanggung resiko 
sikap toleran terhadap ketidakpastian 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) keahlian yang rasional dan orientasi 
terperinci 


TRYOUT 
PAKET 05 


empat unsur (macapat), yakni pusat 
pemerintahan, alun-alun, mesjid dan 
pasar. 

Jawaban: A 


Historiografi - proses penulisan kembali 
peristiwa sejarah. 


Heuristik - penelusuran sumber sejarah. 
Verifikasi = pengujian/kritik terhadap 
sumber sejarah. 


Interpretasi = 
sumber data. 


penafsiran terhadap 


Jawaban: E 


Masyarakat prasejarah memiliki sifat 
multikultural, dapat beradaptasi dengan 
kebudayaan lain. Terbukti dengan 
lahirnya kebudayaan, seperti Bascon- 
Hoabinh, Saa-hyu,n dan Dongson. 


Jawaban: E 


Candi Borobudur merupakan candi 
Buddha warisan Dinasti Syailendra di 
kerajaan Mataram. 


Jawaban: C 


Peradaban dari masa awal peradaban 
Islam di Indonesia, berupa tata ruang 
pusat kota yang difungsikan dalam 


Pada masa pendudukan militer Jepang, 
terjadi perubahan kondisi politik berupa 
pelarangan pendirian partai politik dan 
pembubaran partai-partai yang ada. 


Jawaban: D 


Istilah tersebut karena keterbukaan SI 
sebagai organisasi yang resmi dan dapat 
menjangkau semua kalangan sehingga 
kekuatannya bertambah. Hal ini yang 
membuat pemerintah kolonial kewalahan. 


Jawaban: C 
Peristiwa Rengasdengklok 
dilatarbelakangi oleh perbedaan 


pendapat golongan tua dan golongan 
muda terkait waktu pembacaan teks 
proklamasi. 


Jawaban: A 


Manifesto kebudayaan dilakukan untuk 
melawan dominasi dari golongan Kiri 
yang dipraktikkan oleh seniman-seniman 
yang terhimpun dalam LEKRA. 


Jawaban: D 


SBMPTN 4 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


Secara de jure, pemerintah Orde 
Baru menganut pemerintahan yang 
demokratis. Hal ini terbukti dari 


pelaksanaan pemilu yang dilakukan. 


Jawaban: A 


Salah satu kebijakan era reformasi, yaitu 
kesempatan mendirikan partai politik 
yang dibuka secara luas. Pada masa 
Orde Baru, terjadi penyederhanaan partai 
politik sehingga penyaluran aspirasi bisa 
dikatakan terbatas. 


Jawaban: A 


Bangsa Maya kuno memiliki keahlian, 
antara lain: 

e Ilmu astronomi, 

e Matematika, 

e Pembangunan kanal, 

e Pembangunan kuil piramid Castillo di 


Yukatan. 
Jawaban: E 
Penyebab terjadinya revolusi Industri, 
yaitu: 
ə Terdapat bahan tambang. 
e Kemampuan berinovasi dalam 
teknologi. 
e Keamanan dan stabilitas politik 
Inggris. 
e Penemuan mesin uap. 
Jawaban: C 


NATO bertujuan untuk mengawasi dan 
mencegah perluasan ideologi komunis di 
kawasan Atlantik Utara. 


Jawaban: D 


Dampak perang dingin yang ditandai 
dengan timbulnya Blok Barat dan Blok 
Timur, antara lain: 


SBMPTN 
440 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


15. 


e Terjadi perlombaan industri teknologi. 

e Penyebaran ideologi ke negara yang 
bukan anggota blok. 

e Perebutan pengaruh pada negara- 
negara dunia ketiga. 

Jawaban: A 


Dampak negatif perkembangan teknologi 
dan informasi, yaitu: 


e Munculnya gaya hidup hedonisme. 

e Pembajakan atas hak kekayaan 
intelektual. 

e Mengingkatnya tindakan kejahatan 
menggunakan teknologi informasi. 

e  Terancamnyabatas-batas kedaulatan 
politik negara. 

Jawaban: E 


D 


16. 


17. 


Fenomena yang sesuai dengan prinsip 
interaksi, yaitu: 


e Perladangan berpindah 
kesuburan tanah menurun. 


sehingga 


e Kepadatan penduduk menyebabkan 
penurunan daya dukung lahan. 

e Urbanisasi mendorong 
perkembangan sektor informal. 

e Dinamika geologi menyebabkan 
perbedaan fauna di Indonesia. 

Jawaban: E 


Bukti bahwa benua yang ada saat ini 
berasal dari pangea yang mengalami 


pemisahan adalah kesamaan jenis 
batuan dan kesesuaian konfigurasi 
pantai. 

Jawaban: B 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


Tumbukan lempeng samudera dan 
benua dapat membentuk gunung api dan 
pegunungan di permukaan bumi sehingga 
tumbukan lempeng menyebabkan 
lempeng benua terangkat, sedangkan 
lempeng samudera menunjam ke bawah. 


Jawaban: A 
1 =28- 4150 Xx 0,6 
100 
T =28-24,9 
T=3,1°C 
Jawaban: E 
Zona neritik merupakan laut dangkal 


yang memiliki potensi biotik tinggi. 


Jawaban: C 


Secara karakteristik fisik geografis 
yang menyebabkan vegetasi beragam 
di daerah vulkanik, dapat digunakan 
acuan dengan iklim Junghuhn yang 
berdasarkan ketinggian tempat dan jenis 
vegetasi sehingga berpengaruh terhadap 
variasi tipe iklim. 


Jawaban: D 
Sangat kompleks permasalahannya 
di Pulau Jawa, khususnya angka 


pengangguran yang berdampak pada 
kemiskinan yang salah satunya juga 
disebabkan oleh kepadatan penduduk 
yang sangat tinggi. 


Jawaban: C 


Persebaran SDA yang tidak merata 
ditentukan oleh sumber daya potensial 
dan aktual tergantung pada penguasaan 
IPTEK dan pemanfaatannya. 


Jawaban: B 


24. 


25. 


26. 


21. 


28. 


29. 


30. 


Tujuan sengkedan untuk menghambat 
aliran air dan menghambat laju erosi 
yang terjadi. 


Jawaban: B 


Data spasial yang dibutuhkan adalah 
jalur transportasi dan lebar/panjang jalan 
karena hal tersebut terdapat pada data 
spasial penginderaan jauh. 


Jawaban: D 
Informasi yang dapat diperoleh 
dari tumpang susun (overlay) peta 


kemiringan lereng, peta geologi, dan peta 
penggunaan lahan adalah kerentanan 
longsor. 


Jawaban: A 


Interaksi desa-kota terjadi disebabkan 
oleh adanya kedua wilayah yang saling 
melengkapi, hiterland desa melengkapi 
kebutuhan kota, dan kebutuhan industri 
kota melengkapi kebutuhan orang di 
pedesaan. 


Jawaban: A 


Variabel geografi untuk menentukan 
dasar regionalisasi adalah penduduk, 
lokasi, morfologi, dan budaya. 


Jawaban: E 


Dubai masih tergolong negara 
berkembang karena belum mampu 
mengembangkan teknologi tinggi secara 
mandiri karena didiukung oleh SDM yang 
masih rendah. 


Jawaban: A 


Tindakan yang paling tepat adalah berlari 
menuju ruang terbuka. 


Jawaban: A 


SBMPTN 44 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


nn 


31. 


Senioritas merupakan perbedaan status 
berdasarkan usia. Senioritas biasa terjadi 
di institut sosial yang terdiri dari lapisan 
usia. 


Jawaban: B 


Syarat utama terjadinya aktivitas sosial 
adalah kontak sosial dan komunikasi 
yang merupakan interaksi sosial. 


Jawaban: B 


Konflik antara gerakan separatis dan 
pemerintahan NKRI di beberapa wilayah 
Indonesia diwujudkan setelah tercapainya 
kesepakatan melalui proses mediasi. 


Jawaban: C 
Kelompok sosial adalah kesatuan 
manusia yang hidup bersama karena 
adanya hubungan antara mereka. 


Golongan sosial identik dengan sosial 
grup. 
Jawaban: C 


Pentonton sepak bola dapat dikatakan 
jenis kelompok sosial karena terjadi 
secara insidental karena berkelompok 
hanya saat ada pertandingan sepak bola. 


Jawaban: E 


Tujuan dibentuknya pelapisan sosial 
untuk: 


e Mempertahankan kekayaan, 
e Membedakan prestasi dan prestise, 


e Membagi kekuasaan dan wewenang. 
Jawaban: A 


SBMPTN 
44) seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


37. 


38. 


39. 


40. 


41. 


42. 


Ukuran kekuasaan, privilege, dan prestise 
terdapat dalam indikator ekonomi dan 
politik. 


Jawaban: B 


Mata pencaharian merupakan indikator 
dari diferensiasi sosial karena dipandang 
sejajar. Meskipun demikian, dalam 
masyarakat umumnya mata pencaharian 
juga dikaitkan dengan indikator ekonomi 
sehingga terdapat pekerjaan yang 
prestise atau tidak. 


Jawaban: B 


Disintegrasi sosial terjadi karena adanya: 


e Sikap etnosentrisme, 
e Ikatan sosial yang longgar, 
e Dominasi kelompok tertentu. 


Jawaban: A 
Mencuri dengan tindak kekerasan 
merupakan penyimpangan sekunder 
individu (tidak ditoleransi), Mencuri 


termasuk dalam tindakan kriminal dan 
memiliki sistem hukum tertulis sendiri 
tentang akibatnya. 


Jawaban: D 


Konflik klaim budaya Indonesia yang 
dilakukan oleh Malaysia berlangsung 
dalam satu kawasan. Namun, konflik 
tersebut juga dapat dikatakan sebagai 
konflik internasional. 


Jawaban: C 


Modal penting masyarakat majemuk 
salah satunya adalah sikap menghargai 
perbedaan. Konflik yang mungkin terjadi 
dapat diredam melalui resolusi. 


Jawaban: B 


43. 


44. 


45. 


A7. 


Asimiliasi dan akulturasi adalah proses 
yang kemungkinan terjadi namun bukan 
menjadi penyebab upaya membangun 
konsensus bersama. 


Jawaban: B 


Pembangunan yang dituangkan dalam 


tujuan jangka waktu tertentu, jelas 
terencana, dan bersifat progresif. 
Jawaban: C 


Perkembangan teknologi tidak selalu 
berdampak positif bagi kehidupan 
masyarakat, meskipun merupakan hasil 
dari perubahan sosial. 


Jawaban: C 


nu 


46. 


Kondisi dimana sudah tidak mungkin lagi 
mengubah alokasi sumber daya untuk 
meningkatkan kesejahteraan perilaku 
ekonomi tanpa mengorbankan pelaku 
ekonomi lain adalah pareto optimal. 


Jawaban: C 


Dampak inovasi teknologi produksi terkait 
dengan BBM berakibat murahnya biaya 
produksi dimana hal ini berpengaruh 
pada pergesaran kurva penawaran ke 
kanan. 


Jawaban: A 


Efek Pergeseran 
P. | dan Q. 1 


49. 


50. 


51. 


52. 


53. 


g-2.p-2 
3 3 
Q=2 E- 0 
2 2 a 
3 3 an es 
p-4 Z 3 3 
Jawaban: E 


Jenis pengangguran karena menanti 
pekerjaan disebut pengangguran 
friksional. 


Jawaban: E 


Usaha yang dilakukan pemerintah untuk 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
dalam jangka pendek, antara lain: 


e Meningkatkan 
pemerintah, 


pengeluaran 


e Memberikan kemudahan perizinan 
bagi investor lokal dan asing, 
e Menurunkan cadangan wajib, 


e Menurunkan tingkat bunga. 
Jawaban: E 


Opportunity cost merupakan penjelasan 
teori comparative advantage karena 
perdagangan antar negara bisa terjadi 
karena perbedaan biaya produksi. 


Jawaban: B 


Manfaat perencanaan bagi kegiatan 
usaha suatu organisasi agar lebih logis 
dan rasional dalam mencapai tujuan. 


Jawaban: A 


Kekuasaan tertinggi dalam koperasi 
berada pada rapat anggota koperasi. 


Jawaban: E 


SBMPTN 44 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


54. 


55. 


56. 


57. 


Akun-akun yang memengaruhi besar 
kecilnya laba di lahan sebuah perusahaan 
meliputi pendapatan, biaya, dan dividen. 


Jawaban: E 


Biaya asuransi (D) = 75.000 
Asuransi dibayar di muka (K) = 75.000 


5 x 900.000 = 75.000] 


Transaksi tanggal 1 maret 2014 s.d. 31 
maret 2014 adalah 1 bulan (jatuh tempo). 


Jawaban: C 


Pernyataan The Law of deministing return 
tidak dilihat dari kurva biaya produksi, 
tetapi dari kurva produksi marginal (MP). 
Saat biaya rata-rata (AC) minimum sama 
dengan biaya marginal (MC). Kurva MC 
memotong kurva AC di titik minimum. 


MC 


AC 


Jawaban: D 


Metode untuk menghitung pendapatan 
nasional ada 3, yaitu: 

e Metode Produksi 

Y =(P, xQ;) 

e Metode Pendapatan 

Y=r+w+i+p 


SBMPTN 
444 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


58. 


59. 


60. 


e Metode Pengeluaran 
Y-C4#ItG4(X-—M) 

Apabila tingkat pajak diturunkan daya 
beli masyarakat akan meningkat. 


Sehingga dapat meningkatkan konsumsi 
masyarakat. 


Jawaban: B 


Menurut M. Porter, konsep daya saing 
ekonomi meliputi empat pilar utama, 
yaitu: 

e Energi dalam kuantitas, 

e Kualitas dan harga, 

e Ketersediaan informasi, 


e Kebijakan khusus ekspor. 
Jawaban: A 


Fungsi pengawasan: membandingkan, 
mengevaluasi, mengawasi, dan menilai. 
Salah satu penerapannya dengan 
meminta laporan hasil kerja. 


Jawaban: D 


Kelebihan wirausaha 
manajer, di antaranya: 


dibandingkan 


e Berani mengambil risiko, 
e Mampu menerjang ketidakpastian, 
e Lebih cepat menyesuaikan dengan 
perubahan kondisi, 
e Memiliki wawasan jauh ke depan. 
Jawaban: A 


PAKET 1 


SELEKSI 


BERSAMA MASUK 
PERGURUAN 
TINGGI NEGERI 
KELOMPOK SOSHUM 


TES KEMAMPUAN DAN POTENSI AKADEMIK 


TES KEMAMPUAN DASAR SOSHUM 


3. A 


PETUNJUK KHUSUS 
PENYELESAIAN SOAL-SOAL 


Petunjuk A Pilihlah satu jawaban yang paling tepat. 


Petunjuk B Soal terdiri dari tiga bagian, yaitu pernyataan, kata sebab, dan 


Petunjuk C 


alasan yang disusun berurutan. 


Pilihlah: 


A. 


Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya 
menunjukkan hubungan sebab akibat. 


B. Jika pernyataan benar dan alasan benar, tetapi keduanya 
tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. 

C. Jika pernyataan benar dan alasan salah. 

D. Jika pernyataan salah dan alasan benar. 

E. Jika pernyataan dan alasan keduanya salah. 

Pilihlah: 

A. Jika (1), (2), dan (3) yang benar. 

B. Jika(1) dan (3) yang benar. 

C. Jika (2) dan (4) yang benar. 

D. Jika hanya (4) yang benar. 

E. Jika semuanya benar. 


PREDIKSI 
PAKET 01 


BIDANG ILMU : MATEMATIKA DASAR, BAHASA Keterangan: 
INDONESIA, BAHASA INGGRIS, TPA TPA nomor 1 sampai dengan nomor 45 
PREDIKSI : PAKET 01 MATEMATIKA DASAR nomor 45 sampai dengan nomor 60 


WAKTU : 105 MENIT BAHASA INDONESIA nomor 61 sampai dengan nomor 75 
JUMLAH SOAL : 90 BAHASA INGGRIS nomor 76 sampai dengan nomor 90 


A. Taat- Bayar Bukan Ira yang lulus UN. 


Negara - Pajak Ira dinyatakan lulus bukan UN. 
Adat - Bea 
Materai - Rokok 


Tanda tangan - Hologram 


mU OW 


Ira dinyatakan lulus tidak hanya UN. 


moO W 


| 4. ...: Daftar pustaka = Pesta :... 
| A. Akhir- Bahagia 
| B. Buku - Foto 
1. Pedestrian :... = ... : Bulevar | C. Aturan - Pakem 
A. Pejalan kaki - Adimarga | D. Bab - Pengantin 
B. Taman - Kampus | E. Penulis - Undangan 
C. Sepeda - Jalan : 
D. Paving block - Gapura 1 9. ...: Malu = Posesif: ... 
E. Pohon - Gerbang | A. Takut- Cemburu 
| B. Baik- Sayang 
2. Tongkat: ... =... : Hitung C. Mulia - Malas 
A. Tua - Pelajar | D. Benar- Salah 
B. Alumunium - Matematika E. Minder - Memiliki 
C. Jalan - Kalkulator 
D. Bengkok - Rumit ' 6. Semua siswa SMA IX dinyatakan lulus 
E. Bungkuk - Lupa | UN. Ira siswa SMA IX. 
! A. Ira dinyatakan lulus UN. 
3. Surat perjanjian :... =... : Cukai | Ira dinyatakan tidak lulus UN. 


SBMPTN 447 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


7. Pupuk memiliki unsur yang berguna bagi 


tanaman. X adalah pupuk. 

A. X memiliki unsur yang berguna bagi 
tanaman. 

B. X tidak memiliki unsur yang berguna 
bagi tanaman. 

C. Bukan X yang memiliki unsur yang 
berguna bagi tanaman. 

D. Kecuali X, pupuk memiliki unsur yang 
berguna bagi tanaman. 

E. Hanya X yang tidak memiliki unsur 
yang berguna bagi tanaman. 


Ketika belajar di ruang B atau C, semua 
orang menggunakan kipas angin. Alex 
belajar di ruang B. 


A. Alex menggunakan kipas angin. 

B. Alex tidak menggunakan kipas angin. 

C. Alex menggunakan bukan kipas 
angin. 

D. BukanAlex yang menggunakan kipas 
angin. 

E. Alex menggunakan alat kecuali kipas 
angin. 


Semua yang teringat, pernah dicatat. 
Sebagian pengalaman pahit masih 
teringat. 


A. Semua pengalaman pahit pernah 
dicatat. 

B. Sebagian pengalaman pahit pernah 
dicatat. 

C. Semua pengalaman pahit adalah 
yang teringat. 

D. Semua yang pernah dicatat adalah 
yang teringat. 

E. Semua yang pernah dicatat adalah 
pengalaman pahit. 


SBMPTN 
418 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


10. 


Ketika mendaftar SBMPTN, setiap 
peserta harus memiliki KAP dan PIN. 
Rinaldi mendaftar SBMPTN. 


A. Rinaldi memiliki KAP tetapi tidak 
memiliki PIN. 

B. Rinaldi tidak memiliki KAP tetapi 
memiliki PIN. 

C. Rinaldi tidak memiliki KAP atau PIN. 

D. Rinaldi memiliki KAP dan PIN. 

E. Rinaldi memiliki KAP atau PIN. 


Teks berikut digunakan untuk menjawab soal 
nomor 11-15. 


Seorang karyawan sebuah pabrik 


bertugas memberikan kode produksi suatu 
barang yang terdiri atas 5 angka. Kode 
tersebut harus memenuhi aturan sebagai 
berikut: 


11. 


12. 


e Kode hanya terdiri dari angka-angka 
0, 1, 2, 3 dan 4. 

e Setiap angka 
sekali. 


hanya digunakan 


e Nilai angka kedua adalah dua kali 
nilai angka pertama. 

e Nilai angka ketiga lebih kecil daripada 
nilai angka kelima. 


Jika angka terakhir pada kode produksi 
adalah 1, maka pernyataan yang benar 
adalah .... 


A. angka pertama adalah 2 


B. angka kedua adalah 0 

C. angka ketiga adalah 4 

D. angka keempat adalah 4 

E. angka keempat adalah 0 

Manakah di antara pernyataan- 


pernyataan di bawah ini yang benar? 


A. Angka 1 muncul di beberapa posisi 
sebelum angka 2. 


13. 


14. 


15. 


B. Angka 1 muncul di beberapa posisi 
sebelum angka 3. 


C. Angka 2 muncul di beberapa posisi 
sebelum angka 3. 

D. Angka 3 muncul di beberapa posisi 
sebelum angka O. 


E. Angka 4 muncul di beberapa posisi 
sebelum angka 3. 


Jika angka ketiga pada kode produksi 
bukan angka 0, manakah pernyataan di 
bawah ini yang benar? 

A Angka kedua adalah 2. 

Angka ketiga adalah 3. 

Angka keempat adalah 0. 

Angka kelima adalah 3. 


MU Oo VW 


Angka kelima adalah 1. 


Pasangan angka berikut adalah angka 
ketiga dan keempat sebuah kode 
produksi. Manakah pasangan angka 
yang tidak dapat dijadikan sebuah kode 
produksi? 


A. 0,1 D. 3,0 
B. 0,3 E. 3,4 
C. 1,0 


Di antara pernyataan-pernyataan berikut, 
manakah yang pasti benar? 


A. Terdapat tepat satu angka di antara 
angka 0 dan angka 1. 

B. Terdapat tepat satu angka di antara 
angka 1 dan angka 2. 

C. Terdapat paling banyak 2 angka di 
antara angka 1 dan angka 3. 

D. Terdapat paling banyak 2 angka di 
antara angka 2 dan angka 3. 

E. Terdapat paling banyak 2 angka di 
antara angka 2 dan angka 4. 


17. 


18. 


19. 


11 1 1 1 
— — + — + — + + — = .... 
2 6 12 20 9900 
a 28 E 1 
100 
B. 2 D. 99 
100 100 
c. 38 
100 


5,65 — 5,55 + 4,55 — 4, 45 + 3,45 - 3,35 


+2,35 - 2,25 = 
A 2 D. 2 
5 4 
B. 4 E 2 
5 2 
C. 1 


Diantara bilangan di bawah ini, yang 
habis dibagi 8 adalah .... 

A. 123.456 

234.567 

345.678 

456.789 

567.890 


MU Oo W 


Jika x adalah bilangan genap dan y 
adalah bilangan ganjil, maka yang 
merupakan bilangan ganjil adalah .... 


A. (x+y)(x-y) 
B. 6*(3x-y) 

c. (x+y?) -a 

D. x? + 2xy+y+3 


E. (x- 3)° +(y+ 4) 


SBMPTN 44 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


20. 


21. 


22. 


Jika x=0,888, y-./0888, dan 
Z= (0,888) maka pernyataan yang 
benar adalah .... 

A. X<y<Z 

X<Z<y 

y<X<Z 

y<Z<xX 


mU OOW 


Z<X<y 


Sebanyak 2 dari peserta sebuah 

3 1 
4 
peserta perempuan belum menikah. Jika 
ada 9 orang peserta perempuan yang 
sudah berkeluarga, maka jumlah seluruh 


peserta workshop adalah .... 


workshop adalah laki-laki. Sebanyak 


A. 28 orang 
B. 30 orang 
C. 32 orang 
D. 36 orang 
E. 38 orang 
Seorang mahasiswa membutuhkan 


waktu 16,1 menit untuk pergi ke kampus 
dengan jalan kaki. Jika menggunakan 
sepeda, ia hanya membutuhkan waktu 
2 menit 20 detik. Pada suatu hari, ia ke 


kampus mengendarai sepeda. Setelah 
15 menit ia bersepeda, tiba-tiba bannya 


bocor. Terpaksa ia harus melanjutkan 
perjalanannya dengan jalan kaki. 
Waktu yang dibutuhkan olehnya untuk 
melanjutkan perjalanannya sampai ke 
kampus adalah .... 


A. 276 detik 
B. 267 detik 
C. 176 detik 
D. 167 detik 
E. 116 detik 


SBMPTN 
45 0 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


23. 


24. 


25. 


26. 


Untuk membuat sebuah baju dibutuhkan 
kain dengan panjang 1,5 meter dan lebar 
1 meter serta 8 buah kancing. Pada 
suatu hari telah dihabiskan 144 kancing. 
Panjang kain yang telah digunakan jika 
lebarnya 3 meter adalah .... 


A. 9 meter 

B. 12 meter 
C. 24 meter 
D. 47 meter 
E. 48 meter 


Gaji Toni 125% dari gaji Joni, sedangkan 
gaji Meri hanya 80% dari gaji Joni. 
Jika jumlah gaji ketiganya adalah 
Rp6.100.000, maka gaji Meri adalah .... 


A. Rp1.000.000,00 


B. Rp1.200.000,00 
C. Rp1.400.000,00 
D. Rp1.600.000,00 
E. Rp1.800.000,00 
Di dalam suatu ujian, masing-masing 


siswa diberikan skor 5, 10, atau 15. 
Banyaknya siswa untuk masing-masing 
skor ditunjukkan pada tabel berikut. 


Banyaknya siswa “8 | 12] x | 
Jika median skornya adalah 10, maka 


nilai terbesar yang mungkin adalah .... 


A. 8 D. 20 
B. 9 E. 21 
C. 19 

4,12, 9, 3, 9, 6, 2, .... 

A. -1 D. 8 
B. 5 E. 12 
C. 6 


21. 


28. 


29. 


30. 


31. 


20, 20, 100, 20, 19, 19, 95, .... 
A. 5 D. 


B. 19 
C. 95 


..., 11, 26, 22, 52, 44, 104, ..., 208 
13 dan 88 
11 dan 67 
15 dan 75 
15 dan 77 
19 dan 88 


moo WO > 


16, ..., ..., 32, 38, 44, 64, 76, 88 
17 dan 29 
19 dan 22 
20 dan 38 
21 dan 27 
23 dan 28 


moo Wp 


43, 45, ..., 40, 51, 35, ..., 30, 59 
33 dan 49 
39 dan 50 
47 dan 55 
49 dan 58 
50 dan 47 


moo Wp 


Sebuah lingkaran berada di dalam 
sebuah segi empat seperti tampak pada 
gambar berikut. 


D Yi 
A B 


Jika panjang AB dan BC masing-masing 
35 satuan dan 27 satuan, maka keliling 
segi empat tersebut adalah .... 


32. 


102 satuan 
124 satuan 
152 satuan 
206 satuan 
242 satuan 


moo WO > 


Gambar dibawah ini merupakan persegi 
bersisi 18 cm, dengan E merupakan titik 
tengah. 


A 


Ww 


D C 


E 
Jika luas daerah Z adalah 27 cm?, maka 
luas daerah yang berwarna gelap adalah 


A. 96 cm? D. 126 cm? 
B. 108 cm? E. 132 cm? 
C. 112 cm? 


Banyaknya persegi pada gambar di atas 
adalah .... 


A. 11 D. 26 
B. 21 E. 28 
C. 24 


SBMPTN 4 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Besarnya <f adalah .... 


SERAH 


A. 97° D. 142° 
B. 102° E. 161° Š 6 | a eae 
C. 121° ambar selanjutnya adalah .... 


35. Gambar berikut merupakan tiga buah 
persegi panjang berbeda ukuran X, Y, 
dan Z yang saling beririsan di S dan T. 


(A) (B) (C) (D) (E) 


(ISA Kalo 


Gambar selanjutnya adalah .... 


Perbandingan luas persegi panjang X, 
Y, dan Z adalah 6 : 4: 1, sedangkan 
perbandingan luas daerah S dan T adalah 
3: 1. Jika luas persegi panjang Y dua 


(A) (B) (C) (D) (E) 


; | 39. bm bom di 
kali luas daerah S, maka perbandingan 
antara luas daerah yang diarsir dan yang } J ? 
Gambar selanjutnya adalah .... 
8 17 
A. — D. — 
17 9 Thal had 
1 ep A Ib 
B. — E. — me Kan 
17 8 
(A) (B) (©) (D) (E) 
8 
C. — 
25 40. 


BARRES: 


Gambar selanjutnya adalah .... 
(A) (C) D (E) 


Pilihlah gambar (A), (B), (C), (D), atau (E) 
yang dalam hal tertentu berbeda dari keempat 
gambar lainnya! 


“DIA 
(A) (B) (©) (D) (E) 


Pilihlah gambar (A), (B), (C), (D), atau (E) 
untuk melanjutkan pola gambar yang tersedia! 


Gambar selanjutnya adalah .... 


SAS "pt. 
C T = 
(B) (C) (D) (E) 


(A) 


tidak diarsir adalah .... 


SBMPTN 
45 ) seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


42. 


NA | kali MA ET IN 
XHEK 
(A) (B) (C) (D) (E) 


(A) (B) (C) (D) (E) 


(A) (B) (©) (D) (E) 


D 


46. 


47. 


(A) (B) (©) (D) (E) 


Jika 10+4V6 atb, maka a+b= 


10-4/6 


moo 0 DP 
KOON © 


Jikapertidaksamaan 3x — 4a > X+9 


— ax 


mempunyai penyelesaian x > 2, maka a 
nilai terletak pada interval .... 

A. 3<x<4 

2<x<3 

1<x<2 

0<x<1 


mMUOW 


1<x<0O 


48. 


49. 


50. 


51. 


Agar deret x-1,4,_1 
x x x(x-1) 


+... 


mempunyai jumlah, maka batas-batas 
nilai x adalah .... 


A. x>0 
x<1 
0<x<1 
x>2 


mUOW 


x<0 atau x>2 


Diketahui f(2x-1)=6x+15 dan 


g(3x +1) = 2x A maka ft. g'(3)- 
3x —5 

A. -1 D. —4 

B. -2 E. -5 

C. -3 


Jika jumlah kuadrat akar-akar real 


persamaan x° + 2x — a = 0 sama dengan 
jumlah kebalikan akar-akar persamaan 


x? -8x +(a-1)=0, maka nilai a=... 


A. 2 pD 1 

2 
B. -3 E. 3 
C. 1 


Kurva fungsi y=(x- 2a) + 3b 
mempunyai nilai minimum 21 dan 
memotong sumbu y dititik yang berordinat 
25. Nilai a+b=.... 


A. 8 atau -8 
8 atau 6 
-8 atau 6 
—8 atau -6 
6 atau -6 


moog W 


SBMPTN 4 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


52. 


53. 


54. 


55. 


56. 


Nilai minimum dari Z=3x+6y untuk 


(x,y) memenuhi 4x -y220, x+y<20 
,X4y210, x20, y20 adalah... 


A. 50 D. 20 
B. 40 E. 10 
C. 30 
Jika at+b= 45°, 


maka nilai 


cotA cotB B 
1+cotA Jl 1-cotB) 


A 1 D. 


B. 1 E. 


NIO N 


w | = 


1 
12 
E 2 


D. 


Jika nilai maksimum fungsi 


y=X+./p—2x adalah 4, maka p=... 
A. 3 


moo w 
On om A 


Grafik f(x) = Sole?) akan terletak di 
og 


atas sumbu x untuk.... 


SBMPTN 
45 4 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


57. 


58. 


59. 


60. 


2<X<3 

x< 2 atau x>3 
—3 < X < —2 
x>3 

x>2 


MO OW > 


Nilai dari 


maka a+b=.... 


A. —1000 D. 
B. -1007 E. 
C. -1009 


X+4 1 


Matriks A= 
H 2X +y 


| adalah 


1 —1 
invers dari matriks a-| | 
y 


maka x+y=.... 


Jika m dan n adalah bilangan bulat 


positif yang memenuhi 1,1. 4 maka 
min 7 

mÊ +n? =... 

A. 10 D. 200 

B. 20 E. 300 

C. 100 


Jika (a + b, a, b) memenuhi sistem 


persamaan: 3x- y+ 2z = —1 


-2X + y + 3z = -3 


makaa +b=.... 


Teks berikut digunakan untuk menjawab soal 
nomor 61-62. 


Ruang Penguatan Rupiah Menipis 


Mata uang Asia melemah pada 
perdagangan diawal minggu, namun rupiah 
masih menguat. Ruang penguatan itu hari ini 
terlihat mengecil seiring kenaikan indeks dollar 
AS. Setelah data ekspor China diumumkan 
memburuk, hampir seluruh mata uang di Asia 
melemah terhadap dollar AS sampai sore 
kemarin. Akan tetapi rupiah yang sempat 
melemah berganti arah menjadi menguat. 
Lelang SUN valas yang dilaksanakan kemarin 
menarik minat investor melihat penawaran 
yang mencapai dua kali dari target awal. 
Riset Samuel Sekuritas Indonesia melihat 
optimisme dari perekonomian domestik 
masih ada, namun ruang penguatan semakin 
terbatas. Dolar indeks mulai merangkak naik 
sampai dini hari tadi walaupun hanya tipis. 
Rupiah masih melemah 17 persen secara 
tahunan tetapi membaik dari posisi Desember 
yang melemah 26 persen secara tahunan 
akibat perbaikan fundamental. Antara lain 
inflasi yang turun, defisit transaksi berjalan 
yang menipis dan pertumbuhan di atas 5,/ 
persen secara tahunan. Riset Trust Securities 
menyatakan laju rupiah masih di bawah level 
resisten di Rp11.374 per dolar AS. Hari ini 
diproyeksikan rupiah ada di rentang Rp11.464- 
11.374 per dolar AS (kurs tengah BI) 


61. Berdasarkan isi bacaan di atas, pernyataan 
berikut ini yang benar adalah ... 


A. Mata uang Asia turut menguat seiring 
naiknya minat investor. 

B. Penguatan rupiah mulai terlihat 
seiring kenaikan dollar AS. 

C. Rupiah mengalami penguatan yang 
cukup signifikan terhadap dollar AS. 

D. Ruang penguatan rupiah mengecil 
seiring kenaikan dollar AS. 

E. Ruang penguatan mata uang asia 
melampaui target awal. 


62. Gagasan utama teks tersebut adalah .... 


A. Rupiah melemah di 
Asia. 


perdagangan 


B. Rupiah melemah terhadap dollar AS 


C. Rupiah mengalami 
walaupun tipis. 


penguatan 


D. Ruang penguatan rupiah melampaui 
target awal. 


E. Ruang penguatan rupiah menipis. 


Teks berikut digunakan untuk menjawab soal 
homor 63-64 


Bacaan 1 


Perekonomian AS menunjukkan 
tanda-tanda pulih. Setidaknya, inilah yang 
dirasakan oleh para miliarder AS. Hasil studi 
dari Spectrem Group, jumlah miliarder di AS 
bertambah hingga 7 persen atau 640.000 
orang menjadi 9,63 juta pada tahun lalu. 
Hal ini menandakan jumlah miliarder AS 
menembus rekor tertinggi sejak Spectrem 
mulai merilis data ini pada 1997 silam. Ini 
juga merupakan pertama kalinya populasi 
miliarder AS berhasil melampaui jumlah 
miliarder sebelum terjadinya krisis pada 2007 
lalu yang mencapai 9,2 juta orang. Data yang 
sama menunjukkan jumlah rumah tangga 
yang bernilai 5 juta dollar AS atau lebih juga 
melampaui data sebelum terjadinya krisis 


SBMPTN 4 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


untuk kali pertama dengan naik 100.000 
menjadi 1,24 juta rumah tangga. Sedangkan 
jumlah rumah tangga yang bernilai 25 juta 
dollar AS atau lebih naik sebesar 15.000 
menjadi 132.000 rumah tangga. Meski 
demikian, jumlah rumah tangga yang bernilai 
500.000 dollar AS belum pulih benar. Hal itu 
dapat diketahui dari perbandingan jumlah 
rumah tangga 500.000 dollar AS saat ini 
dengan masa sebelum krisis. 


Bacaan 2 


Setiap tahun, majalah Forbes 
mengumumkan daftar orang terkaya di dunia, 
termasuk orang-orang terkaya di tanah air. 
Ada 19 warga negara Indonesia yang masuk 
dalam daftar orang terkaya versi majalah 
tersebut. Mereka di antaranya pemilik Djarum 
dan BCA, R Budi Hartono dan Michael Hartono, 
serta pengusaha Chairul Tanjung, pemilik CT 
Corp. Apa makna pengumuman daftar nama 
orang terkaya itu bagi kepentingan masyarakat 
Indonesia? Apakah ini menunjukkan kepulihan 
perekonomian Indonesia? Masyarakat 
sesungguhnya berharap, dengan semakin 
banyak orang-orang kaya, penerimaan 
pajak dari kegiatan usaha ataupun Pajak 
Penghasilan (PPh) badan para pengusaha 
itu bisa ikut meningkat. Dengan demikian, 
diharapkan kesenjangan pendapatan dalam 
masyarakat bisa dikurangi meskipun hal itu 
sulit bisa diwujudkan secara ideal. 
kedua teks 


63. Apakah persamaan isi 


tersebut? 


A. Daftar orang-orang terkaya. 
B. Pulihnya perekonomian. 


C. Kesenjangan perekonomian pada 
sebuah negara. 


D. Dampakmiliarder bagi perekonomian. 
E. Pertambahan jumlah daftar orang- 
orang terkaya. 


SBMPTN 
45 6 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


64. Perbedaan isi teks di atas adalah .... 


65. 


A. 


Teks 1 berisi kepulihan perekonomian 
AS, teks 2 berisi bertambahnya daftar 
orang-orang terkaya di Indonesia. 
Teks 1 berisi informasi banyaknya 
miliarder di AS, teks 2 berisi informasi 
orang-orang terkaya di Indonesia. 
Teks 1 berisi kepulihan perekonomian 
AS, teks 2 berisi informasi orang- 
orang terkaya di Indonesia. 

Teks 1 berisi informasi pertambahan 
daftar miliarder di AS, teks 2 berisi 
informasi orang-orang terkaya di 
Indonesia. 

Teks 1 berisi kepulihan perekonomian 
AS, teks 2 berisi pengumuman daftar 
orang terkaya di Indonesia. 


Seseorangakanmengembangkan karangan 


yang bertema 


“Dampak Pencemaran 


Lingkungan Terhadap Kesehatan” dengan 
kerangka karangan berikut: 


(1) 


Dampak Pencemaran Lingkungan 
Terhadap Kesehatan. 

Penyebab Terjadinya Pencemaran 
Lingkungan. 
Macam-macam Pencemaran 
Lingkungan 

Parameter Pencemaran Lingkungan. 
Cara Menanggulangi Pencemaran 


Lingkungan. 


Urutan kerangka yang paling tepat untuk 
tema karangan di atas adalah .... 


A. 


MU Oo W 


(3), (2), (4), (1), (9) 
(1), (4), (2), (9), (3) 
(1), (2), (4), (3), (9) 
(3), (2), (1), (4), (9) 
(4), (2), (3), (9), (1) 


Teks berikut digunakan untuk menjawab soal 
nomor 66-70. 


Lebih dari 90% anggota DPR RI 
periode 2009-2014 yang saat ini duduk 
di kursi parlemen maju lagi di Pileg 2014. 
Peneliti senior Forum Masyarakat Peduli 
Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus 
menegaskan jika dilihat dari kinerja, 90% dari 
mereka yang mencalonkan kembali itu tidak 
layak dipilih rakyat. Lucius menggambarkan 
rekam jejak mereka sebagai para pelaku 
perbuatan tercela seperti korupsi, menonton 
video porno, kerap membolos, dan tidak 
produktif. Jika dilihat dari fungsi pokok 
DPR RI pun, yakni legislasi, anggaran, dan 
pengawasan, menurut Lucius, target mereka 
meleset jauh. “Kalaupun mau mencalonkan 
lagi, semua motivasinya hanya mencari 
kerja, kekuasaan, dan keuntungan.” Mereka 
tidak peduli rekam jejak kegagalan mereka 
sepanjang periode jabatan. Ini bukan hanya 
karena faktor kepentingan, melainkan 
memang karena mereka tidak punya 
kapasitas,” ungkap Lucius kemarin. Menurut 
dia, masyarakat harus disadarkan akan 
rendahnya kompetensi yang dimiliki anggota 
DPR saat ini. la berharap, masyarakat tidak 
lagi terpancing oleh rayuan politik uang di 
Pemilu 2014. 

Peneliti Indonesia Budget Center 
(IBC) Roy Salam, mengatakan alokasi 
anggaran selama lima tahun masa jabatan 
DPR menimbulkan harapan mereka 
mampu menjalankan fungsi pengawasan, 
penganggaran, dan legislasi dengan baik. 
"Namun, nyatanya, DPR tidak berprestasi. 
Fungsi pengawasan, penganggaran, apalagi 
legislasi gagal dijalankan.” Direktur Advokasi 
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Ronald Rofi 
Andri menambahkan legislasi yang dibahas 
dan disepakati di DPR kerap bermasalah 
sehingga banyak UU yang diuji materi dan 


dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Ketua 
Badan Kehormatan DPR Trimedya Panjaitan 
mengakui seperti itulah kualitas DPRD hasil 
Pemilu 2009. Ketua Badan Legislasi DPR 
Ignatius Mulyono juga mengakui target 
legislasi DPR tidak bisa dicapai. 


Jika dapat diringkas berikut rapor merah 
kinerja DPR selama 5 tahun: 

(1) Dalam kurun waktu lima tahun, DPR 
telah menghabiskan anggaran hingga 
Rp11,8 triliun, Rp2 triliun di antaranya 
untuk legislasi. 


(2) Dari 2009 hingga 2014 DPR baru 
menuntaskan 48 RUU, yaitu: 


RUU 
Selesai 


Persentase 
kinerja 


2009 
fm e | | tam 
Pow [ss | | com 
| Total | 48 | 357 | 13,4 % | 


(3) Fungsi pengawasan, penganggaran, dan 
legislasi tidak berjalan dengan baik. 

(4) Banyak anggota dewan sering membolos 
dan mangkir dalam rapat. 

(5) Banyak anggota dewan tertidur pulas 
saat rapat paripurna. 

(6) Banyak anggota dewan terlibat kasus 
korupsi atau menerima suap. 


Target RUU 


66. Hubungan isi antarparagraf yang paling 
tepat adalah .... 
A. Paragraf ke-2 merupakan rincian 
paragraf ke-1. 


B. Paragraf ke-2 merupakan solusi 
paragraf ke-1. 


SBMPTN 4 / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


67. 


68. 


C. Paragraf ke-2 merupakan akibat 
paragraf ke-1. 

D. Paragrafke-2 merupakan pembanding 
paragraf ke-1. 

E. Paragrafke-2 merupakan memaparkan 
contoh paragraf ke-1. 


Suntingan manakah yang tepat untuk 
kalimat ke-1 paragraf ke-1 tersebut? 


A. Lebih dari 90% anggota DPR RI 
periode 2009-2014 yang saat ini 
duduk di kursi parlemen, maju lagi di 
Pileg 2014. 

B. Lebih dari 90% anggota DPR RI 
periode 2009-2014 yang saat 
ini duduk di kursi parlemen, 
mencalonkan dirinya lagi di Pileg 
2014. 

C. Lebih dari 90% anggota DPR RI 
periode 2009-2014 yang saat 
ini duduk di kursi parlemen, 
mencalonkan lagi di Pileg 2014. 

D. Lebih dari 90% anggota DPR RI 
periode 2009-2014 yang saat ini 
duduk di kursi parlemen melaju lagi 
di Pileg 2014. 

E. Lebih dari 90% anggota DPR RI 
periode 2009-2014 yang saat ini 
duduk di kursi parlemen mengajukan 
lagi di Pileg 2014. 


Pernyataan manakah yang paling sesuai 
dengan tabel tersebut? 


A. Kinerja DPR paling bergairah terjadi 
pada tahun 2011 dan 2010. 

B. Kinerja DPR cenderung rendah di 
tahun 2009 dan 2014. 

C. Kinerja DPR cenderung jauh dari 
target setiap tahunnya. 

D. Standar penyelesaian target RUU 
cenderung naik pada setiap tahunnya. 


SBMPTN 
45 8 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


69. 


10. 


11. 


E. Standar penyelesaian target RUU 
cenderung menurun pada setiap 
tahunnya. 


Apakah simpulan dari teks tersebut? 


A. Rapor merah kinerja DPR 
menggambarkan kegagalan fungsinya 
sebagai lembaga legislatif negara 
selama 5 tahun jabatan. 

B. Rapor merah kinerja DPR 
menggambarkan rekam jejak mereka 
sebagai lembaga legislatif negara 
selama 5 tahun jabatan. 

C. DPR sebagai lembaga legislatif 
negara gagal menjalankan fungsinya 
selama 5 tahun jabatan. 

D. DPR sebagai lembaga legislatif 
negara gagal mencapai target kinerja 
selama 5 tahun jabatan. 

E. Selama 5 tahun jabatan DPR tidak 
menunjukkan mampu menjalankan 
fungsi pengawasan, penganggaran, 
dan legislasi dengan baik. 


Kelemahan paragraf ke-2 teks tersebut 
adalah .... 


A. gagasan utamanya terletak di tengah 
B. gagasan 
paragraf 


utamanya ada diseluruh 


C. tidak ada gagasan utama 
D. mengandung kalimat sumbang 
E. tidak ada gagasan penjelas 


Pengelolaan perkebunan kelapa sawit 
menuntut perubahan perilaku dan 
pola konsumsi yang berbasis ekonomi 
kapitalistik menjadi ekonomi hijau yang 
pro-environment guna mengurangi 
kemiskinan secara bermakna di tengah 
warga. Satu hal yang kerap dilupakan 
saat melawan kampanye negatif adalah 
agroindustri berbasis kelapa sawit ini 


baru bisa membesarkan kalangan 
pemodal besar dan sejumlah kecil petani 
mandiri. Masih banyak petani dan buruh 
kelapa sawit yang masih miskin karena 
belum terangkat kesejahteraannya. 
Mereka hanya sekadar bagian dari sistem 
pendorong peningkatan nilai ekspor 
CPO, tetapi belum ikut menikmati madu 
keuntungan komoditas emas hijau ini. 


Manakah kalimat yang tepat untuk 
menutup teks di atas? 


A. Hal tersebut disebabkan oleh 
atmosfer politik pertanian yang carut- 
marut yang memosisikan Indonesia 
kesulitan menghadapi perdagangan 
global yang kian liberal harus ditata 
kembali. 

B. Sehingga, patut disadari bahwa 
kampanye negatif minyak kelapa 
sawit tak cukup hanya dilawan 
dengan mengatakan itu bagian dari 
persaingan bisnis minyak nabati. 

C. Dengan demikian, langkah-langkah 
strategis perlu terus dilakukan, baik 


dalam hal proses produksinya, 
infrastruktur maupun pelestarian 
lingkungan. 


D. Oleh karena itu, perlu diupayakan 
agar semua petani, perkebunan dan 
pabrik harus mampu meluruskan dan 
menjawab berbagai permintaan pasar 
demi meningkatkan kesejahteraan. 

E. Oleh karena itu, pemerintah harus 
mengupayakan agar produk minyak 
sawit mentah Indonesia dapat 
diterima di pasar Eropa. 


Teks berikut digunakan untuk menjawab soal 
nomor 12-75. 


(1) Pemerintah tengah merumuskan 
sistem hukuman berlapis untuk para pembakar 
lahan dan hutan yang menyebabkan bencana 


kabut asap di Indonesia. (2) Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono menyebut 
pelaku pembakaran hutan telah melakukan 
kejahatan kemanusiaan. (3) Kabut asap 
pembakaran ini ialah kejahatan kemanusiaan. 
(4) Orang sesak, tak bisa sekolah, dan tidak 
bisa beraktivitas selama berminggu-minggu 
lamanya. 


(5) Menurut kepala negara, sebagian 
besar kasus kebakaran hutan di Riau 
terjadi dengan sengaja dibakar. (6) 
Presiden mengancam tidak akan segan- 
segan menindak tegas pelaku yang 
melanggarnya, siapa pun orangnya. (7) 
“Tidak ada yang setengah hati. Pihak-pihak 
yang melakukan pelanggaran harus diberi 
sanksi yang tegas,” tukas Presiden. (8) 
Saat ini Satgas Penanggulangan Bencana 
Asap merumuskan sistem hukuman berlapis 
bagi pelaku kejahatan di sektor kehutanan. 
(9) Deputi Kepala Unit Kerja Presiden 
Bidang Pengawasan dan Pengendalian 
Pembangunan (UKP4) Bidang Penegakan 
Hukum, Mas Ahmad Santosa, menegaskan 


nantinya perusahaan yang membakar 
lahan akan dijerat pasal berlapis dari 
berbagai undang-undang terkait, seperti 


UU Perkebunan, atau bahkan UU Nomor 
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurutnya, 
UU 32/2009 memberi dasar hukum bagi 
pengenaan tindak pidana korporasi. 


(10) Mas Ahmad berpendapat pengenaan 
tindak pidana korporasi ini penting agar 
pimpinan perusahaan lebih ekstra hati-hati. 
(11) Bahkan jika ditemui dugaan korupsi sektor 
kehutanan, pemerintah akan menggandeng 
Komisi Pemberantasan Korupsi. (12) “Selain 
pidana, negara juga akan menuntut secara 
perdata terkait gugatan ganti kerugian 
ekosistem dan biaya pemulihan lingkungan.” 
(13) Saatini sudah 63 orang ditetapkan sebagai 
tersangka dan satu tersangka korporasi, yaitu 
PT National Sagu Prima. 


SBMPTN 4 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


A. Pemerintah 


72. Manakah rangkuman yang tepat untuk 
teks di atas? 


tengah merumuskan 
sistem hukuman berlapis untuk para 
pembakar lahan dan hutan yang 
menyebabkan bencana kabut asap di 
Indonesia. Kabut asap pembakaran 
ini ialah kejahatan kemanusiaan. 
Masyarakat sangat terganggu dalam 
menjalankan aktivitas sehari-hari. 
Pemerintah tengah merumuskan 
sistem hukuman berlapis untuk para 
pembakar lahan dan hutan yang 
menyebabkan bencana kabut asap 
di Indonesia. Masyarakat sangat 
terganggu dalam menjalankan aktivitas 
sehari-hari. Presiden mengancam 
tidak akan segan-segan menindak 
tegas pelaku yang melanggarnya. 
Pemerintah tengah merumuskan 
sistem hukuman berlapis untuk para 
pembakar lahan dan hutan yang 
menyebabkan bencana kabut asap di 
Indonesia. Kabut asap pembakaran 
ini ialah kejahatan kemanusiaan. 
Negara juga akan menuntut secara 
pidana dan perdata terkait gugatan 
ganti perusakan ekosistem dan biaya 
pemulihan lingkungan. 

Pemerintah tengah merumuskan 
sistem hukuman berlapis untuk para 
pembakar lahan dan hutan yang 
menyebabkan bencana kabut asap 
di Indonesia. Presiden mengancam 
tidak akan segan-segan menindak 
tegas pelaku yang melanggarnya. 
Selain pidana, negara juga akan 
menuntut secara perdata terkait 
gugatan ganti kerugian ekosistem 
dan biaya pemulihan lingkungan. 


SBMPTN 
460 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


E. 


Pemerintah tengah merumuskan 
sistem hukuman berlapis untuk para 
pembakar lahan dan hutan yang 
menyebabkan bencana kabut asap di 
Indonesia. Kabut asap pembakaran 
ini ialah kejahatan kemanusiaan. 
Presiden mengancam tidak akan 
segan-segan menindak tegas pelaku 
yang melanggarnya. 


73. Kalimat yang tidak efektif ditemukan pada 


14. 


19. 


kalimat .... 

A. 1dan 13 
B. 2dan/ 
C. 3dan 8 
D. 4dan 6 
E. 9dan 10 


Penulis teks di atas berpihak pada .... 


A. 


MU Oo W 


pemerintah 

pelaku pembakaran 
pembaca 
masyarakat 

tidak berpihak 


Pernyataan berikut yang sesuai dengan 
paragraf tersebut adalah .... 


A. 


merumuskan 
bagi pelaku 


Pemerintah sudah 
hukuman berlapis 
pembakaran hutan. 
Pelaku pembakaran dihukum dengan 
pasal berlapis. 

Pasal berlapis tengah dirumuskan 
untuk menjerat pelaku pembakaran 
hutan. 

Pihak pelanggar peraturan akan 
diberi sangsi yang tegas. 

Pemerintah tengah menghukum 
pelaku pembakaran hutan secara 
tegas. 


BAHASA INGGRIS 


Problems 76-78 are based on the following 
passage. Choose one option that best 
completes the blank spaces in the passage! 


What did the earliest human found outside 
Africa look like? To the surprise of the scientific 
community, it probably didn't look much like 
Homo erectus, the big-brained hominid long 
thought to be the first human intercontinental 
(76) .... The face of the newest Dmanisi skull 
suggests something far more primitive. As 
reconstructed here, it (77) .... chimplike Homo 
habilis, a 2.4 to 1.6 million year old hominid 
with long arms and short legs—proportions 
some have thought better suited for life in the 
trees than trekking from Africa. It had a thin 
brow, a small nose, and a brain less than half 
as large as a modern human's. 

The Dmanisi skull probably belonged to a 
teenager. Like skulls of young humans today. 
It is relatively thin walled and slender. Was ita 
male or female? (78) ...., but its large canine 
teeth seem masculine male apes today use 
big canines in sexual or territorial display. 
Either way, this human likely had plenty of 
facial and body hair. 


76. The option that best completes (76) is .... 


A. immigration 
migrant 
migrate 
migration 


moO W 


emigrant 


7/7. The option that best completes (77) is .... 


A. resembled 
B. belonged to 
C. connected to 


D. included 
E. elongated 


78. The option that best completes (78) is .... 


A. Itwas a female because the skull was 
small. 

B. The skull was small suggests it might 
have been a female. 

C. The small size skull belonged to 
female. 

D. The skul's small size suggests it 
might have been a female. 


E. The female small size skull belonged 
to teenagers. 


Problems 79-82 are based on the following 
passage. 


At Puruchuco-Huaquerones, an Inca 
cemetery outside Lima, Peru, a mummy 
excavation is disturbing Inca spirits—at least 
according to local villagers. Just over 1,200 
families dwell in Tupac Amaru, a shantytown 
alongside the site, and some blame 
archaeologists for the recent misfortune that 
has befallen the town, including the death of 
a young schoolboy. Digging up these spirits 
of the past will only harm the living, they 
argue. Though the chief archaeologist at 
the site, Guillermo “Willy” Cock, discounts 
these rumors (he thinks the deceased boy 
died of tuberculosis), some villagers remain 
unconvinced. 


Willy himself had a fierce cough for 
months after he began handling the mummies. 
And when National Geographic photographer 
Ira Block arrived back home in New York 
City after completing his assignment for the 
story, he too had a bacterial cough, which 
he treated with prescribed medication. Can 
this be a case of the notorious curse of the 
mummy-or just bad sanitation? 


SBMPTN 4 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


People have been saying for ages that 
angry spirits arise from such excavations. The 
most famous example is the official opening 
of King Tuts tomb in 1923, after which the 
financier of the project, as well as some 
others associated with the discovery, died 
prematurely. But archaeologists excavating 
the Inca site in Peru believe the amount of 
water (60,000 gallons/260,000 liters) and 
waste dumped by villagers each day causes 
rampant bacteria to fester in the ground. 


Willy isn't spooked. “Not one of us is going 
to die because of these excavations. We 
may die because we don't use a mask and 
have contact with contaminated material." 
(The team members do use masks when 
they inspect the mummy bundles in the lab.) 
“My cough was from the bacteria associated 
with the mummy bundles and the soil at the 
site, which is highly contaminated. There's 
no sewage system in the town, so you can 
imagine what's in the soil.” 


Whether it's a poor sewage system or 
angry spirits affecting those in Tupac Amaru, 
dedicated archaeologists will continue to seek 
answers to the extraordinary Inca past. 


79. What is the passage talking about? 


A. A mummy excavation at Puruchuco- 
Huaguerones, an Inca cemetery 
outside Lima, Peru. 

B. The opposite arguments between the 
villagers and archaeologist about the 
excavation. 

C. Misfortune that has befallen the town 
caused by the excavation. 

D. Poor sewage system leading to the 
premature death to the people in the 


town. 

E. Angry spirits raising from the 
excavations as it is disturbing Inca 
spirits. 


SBMPTN 
16) seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


80. Willy's point of view is different from the 
villagers that the former argues that? 


A. The death of a young schoolboy 
was caused by misfortune that has 
befallen the town. 

B. Inspecting the mummy bundles in the 
lab won't influence the health of the 
villagers. 

C. Cough for months suffered by Willy 
was associated by the mummy 
bundles and the contaminated soil. 


D. Digging up these spirits of the past 
will only harm the living. 

E. Bacterial cough had by National 
Geographic photographer Ira Block 
after completing his assignment for 
the story has no connection with 
mummy excavation. 


81. What is the best inference taken from the 
third paragraph? 

A. The anger of spirits was caused by 
inappropriate excavation. 

B. The official opening of King Tut's 
tomb in 1923 made some people die 
prematurely. 

C. The amount of water available in the 
Inca site in Peru is excessive to have 
a clean environment. 

D. The archeologist opinion was not 
based on the previous discovery. 

E. Both the local and expert have their 
own view contradict each other. 

82. Which of the following statements 


mitigates the information taken from the 
passage? 


A. Some people living in Tupac Amaru 
blame the mummy excavation for the 
havoc afflicting the town. 


B. Villagers are not convinced that the 
cause of death of several people in 
the village is tuberculosis bacteria. 

C. The happening after official opening 
of King Tuts tomb in 1923 was the 
example of the anger of spirit. 

D. The waste dumped by villagers each 
day causes lucrative bacteria to 
fester in the ground. 


E. The unavailability of sewage system 
causes the condition of soil in Tupac 
Amaru getting worse. 


Problems 83-86 are based on the following 
passage. 


TEXTA 


Berlin (Reuters) - No more Coca-Cola 
or Budweiser, no Marlboro, no American 
whiskey or even American Express cards-a 
growing number of restaurants in Germany 
are taking everything American off their 
menus to protest the war in Irag. 


Although the protests are mainly 
symbolic, waiters in dozens of bars and 
restaurants in Hamburg, Berlin, Munich, Bonn 
and other German cities are telling patrons, 
“Sorry, Coca-Cola is not available any more 
due to the current political situation.” 


The boycotts appear to be part of a 
nascent worldwide movement. One web 
site, Wwww.consumers-against-war.de, calls 
for boycotts of 27 top American firms from 
Microsoft to Kodak while another, www. 
adbusters.org, urges the “millions of people 
against the war’ to “Boycott Brand America.” 


Consumer fury seems to be on the rise. 
Demonstrators in Paris smashed the windows 
of a McDonald's restaurant last week, forcing 
police in riot gear to move in to protect staff 
and customers of the American fast-food 
outlet. The attackers sprayed obscenities and 
“boycott” on the windows. 


TEXT B 


This economic advantage, in turn, is 
used to sponsor terror and killing in Islamic 
countries such as Afghanistan and Iraq. 
When product boycott was carried out by 
consumers in the Middle East and some 
in the European countries, sales of these 
companies is reported to be decreased by 
10% and this amounted to big numbers for 
giant companies. Thus, it is a rational for 
Muslim especially in Malaysia to take similar 
action. Furthermore, Of late, many other 
products are available as an alternative for 
the boycotted products. For example, we 
have Mukmin toothpaste instead of Colgate 
etc. and Fab or Breeze could be replaced with 
Daiya, Puteri Emas etc. 


There are a few questions arise in 
regard to the boycott such as how effective 
is the approach and why not boycotting all 
the products altogether. In answering these 
questions, Sabasun has reiterated to look 
at collapse of the apartheid regime in South 
Africa as the best example. 


To answer the question in regard to why 
not boycotting all the products altogether, 
Sabasun has taken an approach to do what 
can be done when one cannot do all. Hence, 
a few products that are really needed by 
consumers are offered on a limited floor space 
and no promotion is done for the product. 
While products that are boycott completely 
will not even get space on the shelves let 
alone floor space. During the early phase 
after the campaign was in progress, the effect 
of the boycott is very obvious when Sabasun 
suffer a loss of nearly RM 150,000. 


83. Both passages are similar in terms of .... 


A. The problem underlying in both 


passages. 


SBMPTN 4 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


The writer's point of view. 
The effect of the problem discussed. 
The area the problem taking place. 


MU Oo W 


The reason leading to the problem. 


84. The difference between the first and the 
second passage is that the latter .... 


A. Asserts the economic advantage 
resulted from boycotting while the 
former claims the cause of boycotting. 

B. Exposes the disserve impact of 
boycotting for Islamic countries while 
the former shows the situation in 
Germany. 

C. Affirms the need for boycotting 
American products while the former 
depicts the activity of boycotting in 
Europe. 

D. Repudiates the boycott toward 
American products while the former 
presents the reason of boycotting. 

E. Points out the limitation of the activity 
while the former clarifies the need to 
do the activity. 


85. From the second passage, it can be 
inferred that the topic discussed before 
the text B is .... 


A. The basic reason for repelling 
American products. 

B. The terror for Islamic countries. 

C. The motivation for not boycotting all 
the products altogether. 

D. The effectiveness in carrying out the 
program. 

E. The economic advantage of the 
American firms. 


86. The most suitable word to least change 
the word “nascent” in “The boycotts 
appear to be part of a nascent worldwide 
movement.” in the first passage is .... 


SBMPTN 
464 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


A. newly born D. vital 
B. rising E. fretting 
C. perilous 


Problems 87-90 are based on the following 
passage. 


Among the environmental specters 
confronting humanity in the 21st century — 
global warming, the destruction of rain forests, 
overfishing of the oceans — a shortage of 
fresh water is at the top of the list, particularly 
in the developing world. Hardly a month 
passes without a new study making another 
alarming prediction, further deepening 
concern over what a World Bank expert calls 
the “grim arithmetic of water.” Recently the 
United Nations said that 2.7 billion people 
would face severe water shortages by 2025 
if consumption continuous at current rates. 
Fears about a parched future arise from a 
projected growth of world population from 
more than six billion today to an estimated 
nine billion in 2050. Yet the amount of fresh 
water on Earth is not increasing. Nearly 97 
percent of the planet's water is salt water 
in seas and oceans. Close to 2 percents of 
Earth's water is frozen in polar ice sheets 
and glaciers, and a fraction of one percent is 
available for drinking, irrigation, and industrial 
use. 


Gloomy water news, however, is not just 
a thing of the future: Today an estimated 1.2 
billion people drink unclean water, and about 
2.5 billion lack proper toilets or sewerage 
systems. More than five million people die 
each year from water-related diseases such 
as cholera and dysentery. All over the globe 
farmers and municipalities are pumping 
water out of the ground faster than it can be 
replenished. 


Still, as | discovered on a two-month trip to 
Africa, India, and Spain, a host of individuals, 
organizations, and businesses are working to 
solve water's dismal arithmetic. 


87. 


88. 


The subject matter discussed in the 
passage is .... 


A. The effect of fresh water shortage 

B. Project to provide fresh and clean 
water 

C. Nature disturbance’ leading to 
availability of water 

D. Alarming condition of the world water 
shortage 

E. The amount of fresh water on earth 


The part following the passage will likely 
discuss about .... 


A. Thespread of greater water shortage. 
in Africa, India, and Spain. 

B. The writer's discoveries of gloomy 
water news. 

C. Techniques taken to obtain maximum 
efficiency from every drop of water. 

D. Another environmental specters 
confronting humanity. 

E. The solving ideas of individuals, 
organizations, and businesses 
problems. 


89. 


90. 


What inference can undermine the 
information taken from the passage? 


A. Poor sanitation leads to water-related 
illness. 

B. The growth of world population 
is imbalance with the clean water 
availability. 

C. There is always new study making 
another alarming prediction about 
fresh water. 

D. Itis estimated that 1.2 billion people 
drink unclean water, and about 2.5 
billion lack proper toilets or sewerage 
system. 

E. Only one percent of water is available 
for drinking, irrigation, and industrial 
use. 


The followings are the least meaning of 
the word “parched” .... 


A. dried 

B. alight 

C. arid 

D. crispy 

E. droughty 


SBMPTN 4 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


PEMBAHASAN TES KEMAMPUAN 


PREDIKSI 
PAKET 01 


TES POTENSI AKADEMIK 


1. 


PEDESTRIAN bermakna sama 
dengan PEJALAN KAKI, sebagaimana 
ADIMARGA bermakna sama dengan 
BULEVAR atau jalan raya yang lebar. 


Jawaban: A 


TONGKAT merupakan alat bantu JALAN, 
sebagaimana KALKULATOR adalah alat 
bantu hitung. 


Jawaban: C 


SURAT PERJANJIAN dianggap legal 
jika ditempeli MATERAI, sebagaimana 
ROKOK dianggap legal jika ditempeli 
CUKAI (pajak barang konsumsi dari 
pemerintah). 


Jawaban: D 


Sebuah BUKU biasanya diakhiri dengan 
DAFTAR PUSTAKA, sebagaimana 
sebuah PESTA biasanya diakhiri dengan 
FOTO. 


Jawaban: B 


SBMPTN 
166 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


10. 


MINDER terjadi karena rasa MALU yang 
berlebihan, sebagaimana POSESIF 
terjadi karena rasa ingin MEMILIKI yang 
berlebihan. 


Jawaban: E 


Karena Ira merupakan siswa SMA IX 
yang semuanya dinyatakan lulus, maka 
Ira juga lulus UN. 


Jawaban: A 


Karena X adalah pupuk, maka X memiliki 
unsur yang berguna bagi tanaman. 


Jawaban: A 


Karena Alex belajar di ruang B, maka 
Alex menggunakan kipas angin. 


Jawaban: A 


P1: Semua yang teringat, pernah dicatat. 
P2 : Sebagian pengalaman pahit masih 


teringat 


K : Sebagian pengalaman pahit pernah 
dicatat 


Jawaban: B 


Karena Rinaldi mendaftar SBMPTN, 
maka dia memiliki KAP dan PIN. 


Jawaban: D 


11. 


12. 


13. 


14. 


Jika angka terakhir 1, berarti angka 
ketiga harus 0, karena angka ke-3 tidak 
boleh lebih kecil dari angka kelima. 
Kemungkinan kode jika angka 1 di akhir 
dan angka 0 ketiga adalah 24031. Jadi, 
angka pertama adalah 2. 


Jawaban: A 


(A) salah, sebelum angka 2, angka 
1 hanya bisa berada langsung 
disebelahnya. Hal itu karena Nilai 
angka kedua harus dua kali nilai 
angka pertama. 


salah, angka 1 bisa muncul langsung 
setelah angka 3. 
benar, angka 2 akan selalu muncul 
sebelum angka 3, karena syarat 
yang sama dengan pilihan A. 
salah, angka 3 bisa muncul setelah 
angka 0. 
salah, angka 4 bisa muncul setelah 
angka 3. 

Jawaban: C 


Jika angka 0 tidak berada diurutan ketiga, 
maka angka 0 pasti hanya akan berada 
di urutan keempat. Hal itu karena angka 
pertama dan kedua harus 1, 2, atau 4 dan 
angka kelima nilainya harus lebih besar 
dari angka ketiga. 


Jawaban: C 


Pasangan yang tidak dapat dijadikan 
kode produksi adalah 3 dan 4. Kedua 
angka tersebut tidak boleh bersebelahan 
diurutan ketiga dan keempat. Hal itu 
karena nilai angka ketiga harus lebih 
kecil daripada nilai angka kelima. Jadi, 
jika angka 3 adalah angka ketiga, maka 
angka 4 harus menjadi angka kelima. 


Jawaban: E 


15. 


16. 


17. 


Berdasarkan aturan yang ada, maka 
terdapat 6 kode produksi yang sesuai, 
yaitu: 

1 
2 


12034 
12043 
3) 12304 
4) 24013 
5) 24031 
6) 24103 


Pa em M, O 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


Menurut analisis jawaban di atas, maka 
pernyataan yang pasti benar adalah 
“terdapat paling banyak 2 angka di antara 
angka 2 dan angka 4’. 


Jawaban: E 


1 1 1 1 1 
—+—+— + — +... + —— 
2 6 12 20 9900 
1 1 1 1 
=—— + +— +... + — 
1x2 2x3 3x4 99 x 100 


(Hes 


Jawaban: D 


(5,65 —5,55) + (4,55 — 4, 45) + (3, 45 — 3, 35) + (2,35 — 2,25) 


=0,10+0,10+0,10+0,10 


= 0,40 
_ 40 _2 
100 5 


Jawaban: A 


SBMPTN 4 / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


18. 


19. 


20. 


21. 


Ciri bilangan habis dibagi 8 adalah 3 
digit belakangnya juga habis dibagi 8. 
Di antara bilangan tersebut yang habis 
dibagi 8 adalah 123.456. 


Jawaban: A 


Misal x = 2 dan y = 3, maka: 

(x + y)(x - y) = — (ganjil) 

62 (3x — y) = 108 (genap) 

(x + y*)? — 1 = 120 (genap) 

X2 + 2xy + y + 3 = 22 (genap) 

(x - 3 )°+ (y + 4)? = 50 (genap) 
Jawaban: A 


Untuk 0< x <1 berlaku x? <x < 4x 


Karena 0<0,888<1 maka Z<X<Yy 


Jawaban: E 
L= 2 bagian 
= 3 g 
B 2 1 | 
P=1 373 bagian 
| 1 
P belum menikah - z P 
P sudah menikah = 1 - 1 = Sp 
7 4 4 
3-9 
Pp 
p-93-49 
4 
AI 
P= 3% 
_1 
12 = 3X 
X = 36 
Jawaban: D 


SBMPTN 
468 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


22. Viglen = —— 
! 966 
V o1 
sepeda 140 
Sehingga 
a100 —— ht |- l-1 
140 966 
t 4.2 
966 1 7 


23. 


24. 


25. 


et= 5.966 =276 


Jawaban: A 


Produksi harian a 18 buah baju 


Luasan kain yang dibutuhkan adalah: 
18 x 1,5 x 1=27 m? 


Jadi jika lebar kain 3 meter, maka panjang 
kainnya adalah = 9 meter 


Jawaban: A 


125% J + 100% J + 80% J = 6100 (dalam 
juta rupiah) 


& 305%J = 6100 


ee j= 100 6100 = 2000 
305 
Jadi, gaji Meri adalah 80% x 2000 = 1600 


Jawaban: D 


Agar mediannya 10, maka nilai tengah 
terletak pada data ke 


8 + 12 = 20 


26. 


21. 


28. 


29. 


30. 


31. 


Jadi banyak data disebelah kanan 
median atau x, haruslah sama dengan 
banyak data di sebelah kiri median 

8 + 11= 19 


Jawaban: C 
x3 -3 +3 x3 -3 +3 x3 


(NN NV NY ON“Vv NN 
4 12 9 3 9 6 2 [6 | 


xo 
-1 -1 
Jawaban: C 
20 20 100 20 19 19 95 
NADA, NANGA NA 
#0 x5 +5 -0 x5 +5 
Jawaban: B 
x2 x2 x2 x2 
MAT A KT AK A 
11 26 22 52 44 109 208 
il ee TT 
x2 x2 x2 
Jawaban: A 
x2 x2 
a Se ee 
16 32 38 44 69 76 88 
x2 x2 x2 x2 
Jawaban: B 
-5 -5 -5 
43 45 40 51 35 [55] 30 59 
+4 +4 +4 +4 
Jawaban: C 


Keliling bangun ABCD 


AB +BC +CD +DA =35 +27 +35+27 
=124 


Jawaban: B 


32. 


33. 


34. 


= - (Lane — Lz) + (Liec — Lz) 


E 2 (Lace = Lz) 


Jawaban: B 


Bangun tersebut dibagi menjadi beberapa 
komponen seperti dibawah ini. 


R 


DX 


e 2komponen, misal BNQM, sejumlah 

° EA misal ABQL, sejumlah 

o ; komponen, misal BRJL, sejumlah 

e A komponen, misal ACIK, sejumlah 
3 


Jadi, banyak persegi adalah: 
10+8+34+3 = 24 


Jawaban: C 


SBMPTN 4 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


35. 


ZFEB = ZGED = 97° 

ZBED = ZBDE = 180° - 97° = 83° 

ZDBE =180° - 2. BED =180° — 2-83” =14° 

ZDBE = 180° - 2. ZBED = 180° — 2. 83° =14° 
= 180° — (34° + 14° + 68°) = 64° 

ZBFE = 180° —(ZFBE + ZFEB) 

= 180” — (64° + 97°) 


= 19° 

Jadi <f adalah pelurus dari ZBFE 

sehingga Zf=180° —19° =161° 
Jawaban: E 


Misalkan luas T= 2p maka 


e $:T=3:1 
S 3 
& — — — 
T 1 


S— S=3T =3.2p= 6p 


e Y=2S 
<œ Y =2.6p=12p 
Jika X:Y:Z=6:4:1 maka 


e X:Y=6:4 
XxX 6 3 
> = — = — 
3 3 
S X=—:-Y=—-12p=18 
5 5 p p 
e Y:2=4:1 
Y 4 
o-=— 
Z 1 
e z=1.Yy=1.12p=3p 
4 4 
Sehingga, luas daerah yang diarsir 


adalah: 

(X-S)+(Y-(T+S))+(Z-T) 

= (18p — 6p) + (12p — (6p + 2p)) + (3p — 2p) 
=17p 

Sedangkan luas daerah yang tidak diarsir 


adalah 


SBMPTN 
4 / 0 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


36. 


37. 


38. 


39. 


S +T = 6p + 2p = 8p 

Jadi perbandingan antara luas daerah 
yang diarsir dengan yang tidak diarsir 
1/p 17 


8 


adala 


Jawaban: E 


Di dalam kotak terdapat 5 simbol, simbol 
baru muncul di tengah setiap 1 kotak dan 
akan berpindah sesuai pola berikut: simbol 
baru kotak pertama pindah ke sudut Kiri 
bawah lalu simbol baru berikutnya pindah 
ke kanan. Setiap simbol baru pindah dari 
tengah menuju sudut-sudut tersebut, 
simbol yang berada tepat setelahnya 
searah dengan jarum jam akan hilang 
dan 2 simbol di seberangnya akan saling 
berpindah tempat. 


Jawaban: D 


Semua gambar diputar 45* searah jarum 
jam, hingga pada gambar kelima kembali 
ke urutan awal. Jadi, gambar selanjutnya 
akan sama dengan gambar kedua, yaitu 
tanda panah menuju luar lingkaran dan 
tanda lainya menghadap ke dalam 
lingkaran. 


Jawaban: B 


Deret gambar tesebut adalah pasangan 
gambar yang berkebalikan ukurannya 
secara teratur. Pada gambar terakhir 
huruf L ditulis besar, maka pada gambar 
berikutnya huruf L harus ditulis kecil, 
bangun trapesium menjadi ukuran besar 
dan keduanya berpindah tempat dari 
gambar sebelumnya. 


Jawaban: E 
Lengkung di atas dan di bawah 
berpasangan sama dengan lengkung 
yang terletak horizontal (mendatar). 


40. 


41. 


42. 


43. 


Secara berurutan dan teratur, lengkung- 
lengkung tersebut searah kemudian 
berkebalikan. Elemen yang tengah 
diputar bergantian 90* berlawanan arah 
jarum jam dan 180°. 


Jawaban: E 


Pada setiap langkah, elemen berubah 
berdasar aturan di bawah ini: 


3 


Jika dua pola turun kebawah, tiga pola 
lainnya naik ke atas. Oleh karena itu, 
pada gambar selanjutnya pola berbentuk 
panah dan garis-persegi pindah ke 
bagian bawah, dengan tiga pola lainnya 
naik ke atas sesuai urutannya. 


Jawaban: C 


Gambar yang berbeda hanya gambar 
(D), karena setelah diputar pun gambar 
segitiga yang mengikutinya memiliki 
perbedaan arah dengan gambar yang 
lain. 


Jawaban: D 


Semua gambar memiliki tanda garis 
perhitungan (| atau -) pada sisi bagian 
dalam kotak. Tanda tersebut bertambah 
secara berurutan dengan arah 
berlawanan jarum jam (penambahan 1, 
2, 3 dimulai dari kanan). Hanya gambar 
(C) yang jumlahnya bertambah searah 
jarum jam. 


Jawaban: C 


Di dalam kotak terdapat 2 gambar yang 
sama dengan arah yang berbeda akibat 
dari hasil rotasi. Hanya gambar pada 
kotak (C) yang bukan merupakan hasil 
rotasi, karena gambar di bagian atas 


44. 


45. 


46. 


A7. 


jika dirotasi tidak akan memiliki sisi yang 
pendek di bagian atas. 


Jawaban: C 


Pola berpasangan pada sisi-sisi segitiga 
memiliki arah yang berlawanan satu dan 
lainnya. Hanya gambar (D) yang polanya 


sehadap/searah ke sudut runcing 
segitiga. 

Jawaban: D 
Gambar tersebut adalah pola yang 


terbentuk dari garis-garis yang saling 
berhubungan ujungnya. Setiap gambar 
terbentuk dari 5 garis, hanya gambar (C) 
yang terbentuk dari 4 garis. 


Jawaban: C 


MATEMATIKA DASAR 


ho+4V6 E 5 +2V6 _ [+2 
10-4/6 \5-2/6 3-2 
=5+2J/6 
=a +by6 


=a+b 
=5+2 
=7 
Jawaban :B 
3x —4a  Xt3_ oy 
Hp: x > 2 
X = 2 maka 32-da=2t?_ 9 
a -l4 3>a -3 
2 4 
Jawaban: C 


SBMPTN 47 | 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


48. Agar deret geometri konvergen punya 15x-3 3x-2 
jumlah maka |r| £ 1 3152 3 
r= 1 18x -—5 
U, 3x-2 
1 
p= <1 18X-9 g 
2 As 3x —2 
- Mag) A= 
1 18x-5 24x-16 
X—1 3x — 2 3x — 2 
Ix-1] 2A _ 6x41 
3x-2 
— f10g (3) =——__ = — = --1 
x(x-2) > 0 33.” 7 
tit, — Z4 Jawaban: A 
x < Dataux > 2 
0 2 
50. x”4 2x-a = 0 mempunyai akar 
Jawaban: E 


p dan q 


Xx” —8x + (a—1) = 0 mempunyai akar 


49. f(2x-1)=6x+5 r dan s 
misal G=2x—1 p +q? =-+— 
r+s 
H1 XS (p + 9) — 2pq = —— 
6 
foG=H 2 __8 
(-2) ~ A(-a) = 
f1=GoH" a— 
x-5 4+2a= 2 
=2|— —1 a-1 
, (44 2a(a-1)-8 
xXx — 
= 2a°-—2a+4a—4=8 
2a? +2a—4-8=0 
g(3x +1) -Z 2a? +2a-12=0 
3x —5 a tea AT 
misal F=3x+1 a ta-6-0 
ye 2x71 (a+3)(a—-2)=0 
8x—9 a=-3 atau a=2 
HH XI 
3x—2 a =-3 >x + 2x +3 — 0 
-H D = 4-4 1.3 =-8 
9 7 p maka a = —3 tidak memenuhi karena 
g -FoH menyebabkan akar-akarnya tidak real. 


Jawaban: A 


H=6x+5 | 


SBMPTN 
4 12 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


54. y = (x-2aP + 3b 
Ymn = 21> 3b = 21>b = 7 melalui 


(0, 25) 12 
maka 25 = 4a7+ 3b p-2x 
— _p-1 
25 = 4a?+ 2154 = 4a? p-2x = 15x 55 
a = Iba =+1 0 
3 Pap =7 
a+b =1+1+ / =8atau6 Jawaban: D 
Jawaban: B 
log(x — 2 
56. t) = L92) ag (x-2) 
52. A(0, 20) > f= 120 log2 
terletak di atas sumbu x, maka f(x) > 0 
pl? 20) 330 50 
3° 3 3 ?log (x-2) > 0 
“log (x-2) >? log 1 
C (10, 0) >f= 30 
D(20, 0) > f= 60 x-2 > 1, syarat x-2 > 0 
Jadi, f minimum = 30 X>3 X>2 
Jawaban: C Jawaban: D 
12 3 4 5 2014 
53. A +B = 45° 57. — £45 4,2 ees 
7 7 7 7 7 b 


tan (A + B) = 1 
tan A + tanB = 1-tanA.tanB 
tan A + tanB + tanA.tanB = 1 


cotA cotB |) 1 1 
1+cotA | 1- cotB tanA +1 | tanB +1 


1 1 1 


~ tanA.tanB+tanA+tanB+1 1+1 2 


143454...4 2013-12 (2014) = (1007) 


244464... 2014 = (2016) = (1007)(1008) 


1 1 1 
a + b =-1007+/=-1000 


Jawaban: A 
Jawaban: A 
54. tim 8t+vx mt x-9 58. AB =| 
x1 x—1 x1 (x—1)(6) x+4 1 1 -1 1 0 
w ka a 6 2xtyJly-1 7] (0 1 
"(Vx —1)(vx +1)(6) 12 x+4+y-1=1 7x +y =-2 
Jawaban: D 


-x-4+7=0->5x=3y =-9 
Jawaban: A 


55. y=X+./p — 2x = Ymax = 4 


y =0 


SBMPTN 4] 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


LA EMATKA RASA 


61. 


62. 


63. 


1 1 4 

— + — = — 

m n 7 

m#n 4 8 12 16 
mn 7 14 21 28 
m= 14n = 2 


Jawaban: D 


3(a + b)-a + 2b =-1 
2a + 5b =-1 


—2a—2b + a + 3b =-3 
—a+b=-3 


—2a+2b=-6 


Eliminasikan (1) dan (2), maka 
/b=-/—b=-1dana=2 
atb=2+(-1)=1 


Jawaban: B 


Pernyataan yang benar terdapat dalam 
teks ditunjukkan pada kalimat ketiga 
berikut ini “Ruang penguatan itu hari ini 
terlihat mengecil seiring kenaikan dollar 
AS." 


Jawaban: D 


Gagasan utama adalah hal pokok yang 
mendasari pengembangan suatu teks. 
Gagasan utama teks tersebut terdapat 
pada kalimat pertama (paragraf deduktif) 
yang menjelaskan bahwa walaupun 
ruang menipis, rupiah tetap menguat. 


Jawaban: C 


Teks pertama menyatakan tentang orang 
kaya/miliader di AS berdasarkan studi 


SBMPTN 
474 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


64. 


65. 


66. 


Spectrem Group dan teks kedua tentang 
orang kaya di Indonesia versi majalah 
Forbes. Dengan demikian, persamaan isi 
kedua teks tersebut adalah tentang daftar 
orang-orang terkaya. 


Jawaban: A 


Perbedaanisiteksyang palingutama dapat 
diambil dari ide pokok bacaan tersebut. 
Pada teks pertama jelas dinyatakan 
bahwa “perekonomian AS menunjukkan 
tanda-tanda pulih” (kemudian dijelaskan 
tandanya berupa peningkatan jumlah 
miliarder), sedangkan pada teks kedua 
terdapat informasi tentang pengumuman 
daftar orang kaya di Indonesia. Jadi, 
perbedaan kedua teks adalah teks 1 
berisi kepulihan perekonomian AS, teks 2 
berisi pengumuman daftar orang terkaya 
di Indonesia. 


Jawaban: E 


Urutan kerangka yang tepat dimulai 
dari hal-hal yang paling umum, yaitu 
menjelaskan terlebih dahulu tentang 
macam-macam pencemaran lingkungan. 
Kemudian parameternya, lalu penyebab 
dan dampaknya hingga yang terakhir 
berupa simpulan tentang cara 
menanggulangi pencemaran lingkungan 
tersebut. Jadi, urutan kerangka yang 
tepat adalah 3, 1, 2, 4, dan 5. 


Jawaban: A 


Paragraf pertama menjelaskan tentang 
anggota DPR yang melaju ke pileg 
kembali dan ajakan agar masyarakat 
lebih cerdas memilih karena sebelumnya 
kinerja DPR sangat rendah. Paragraf 
kedua menjelaskan bahwa DPR 
tidak dapat melaksanakan fungsi dan 
tugasnya dengan baik. Paragraf kedua 


67. 


68. 


69. 


10. 


tersebut secara tersirat merupakan 
pemaparan dari kalimat/masalah di 
paragraf pertama “masyarakat harus 
disadarkan akan rendahnya kompetensi 
yang dimiliki anggota DPR saat ini.” Jadi, 
hubungan yang tepat adalah paragraf 


ke-2 merupakan rincian paragraf ke-1. 


Jawaban: A 


Suntingan adalah hasil perbaikan 
terhadap ejaan, struktur, dan tata kalimat 
dari suatu teks. Suntingan yang tepat 
terdapat pada pilihan jawaban B, karena 
menggunakan kata-kata yang tepat dan 
jelas, seperti kata “mencalonkan dirinya 
lagi.” Pilihan yang lain menggunakan 
kata melaju/maju yang kurang tepat 
dalam konteks kalimat. 


Jawaban: B 


Data dari tabel menunjukkan bahwa 
persentase kinerja DPR selama 2009- 
2014 setiap tahunnya selalu rendah, yaitu 
kurang dari 20%. Hal itu menunjukkan 
bahwa “Kinerja DPR cenderung jauh dari 
target setiap tahunnya." 


Jawaban: C 


Berdasarkan isi teks dan tabel yang 
menyatakan bahwa persentase kerja dari 
DPR selama 5 tahun sangat rendah dan 
tidak sesuai harapan dalam menjalankan 
fungsinya, maka dapat disimpulkan 
bahwa “Rapor merah kinerja DPR 
menggambarkan kegagalan fungsinya 
sebagai lembaga legislatif negara selama 
5 tahun jabatan." 


Jawaban: A 


Kelemahan paragraf ke-2 terdapat pada 
adanya kalimat sumbang, yakni seperti 
kalimat “Ketua Badan Kehormatan DPR 


11. 


12. 


Trimedya Panjaitan mengakui seperti 
itulah kualitas DPRD hasil Pemilu 2009.” 
Kalimat tersebut tidak tepat mendukung 
kalimat-kalimat sebelumnya dan tidak 
sesuai maknanya dengan keseluruhan 
isi paragraf. Hal itu karena isi teks 
menjelaskan tentang evaluasi fungsi- 
fungsi DPR, namun kalimat tersebut 
menyatakan kualitas DPR hasil pemilu 
sehingga sangat tidak tepat untuk 
diletakkan diantara paragraf kedua. 


Jawaban: D 


Isi teks menyatakan masalah tentang 
kesejahteraan yang belum merata bagi 
pekerja di perkebunan kelapa sawit. 
Selain itu, penulis juga menyatakan 
perlunya perubahan perilaku konsumsi 
oleh pengelola perkebunan tersebut. Jadi, 
kalimat yang tepat untuk mengakhiri teks 
tersebut adalah berupa ajakan kembali 
seperti “Oleh karena itu, perlu diupayakan 
agar semua petani, perkebunan, dan 
pabrik harus mampu meluruskan dan 
menjawab berbagai permintaan pasar 
demi meningkatkan kesejahteraan." 


Jawaban: D 


Rangkuman diperoleh dari gabungan 
seluruh gagasan utama tiap paragraf. 
Rangkuman yang paling tepat dari 
teks diatas adalah pilihan (C), yakni 
Pemerintah tengah merumuskan sistem 
hukuman berlapis untuk para pembakar 
lahan dan hutan yang menyebabkan 
bencana kabut asap di Indonesia. Kabut 
asap pembakaran ini ialah kejahatan 
kemanusiaan. Negarajuga akan menuntut 
secara pidana dan perdata terkait 
gugatan ganti perusakan ekosistem dan 
biaya pemulihan lingkungan. 


Jawaban: C 


SBMPTN 4] 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


13. 


14. 


19. 


Kalimat tidak efektif terdapat pada 
pasangan kalimat 4 dan 6. Kalimat 4 tidak 
memberikan keterangan bahwa seluruh 
peristiwa tersebut adalah contoh dampak 
buruk kabut asap pembakaran hutan 
(tidak jelasnya unsur subjek). Kalimat 6 
tidak efektif karena isinya tidak sesuai 
dengan kalimat sebelumnya (isinya tidak 
sesuai logika penulisan). Pada kalimat 6 
dinyatakan objek “yang melanggarnya”, 


objek itu tidak jelas karena kalimat 
sebelumnya tidak membahas peraturan. 

Jawaban: D 
Teks diatas secara garis besar 


menjelaskan tentang bencana kabut 
asap serta kebijakan pemerintah untuk 
menanggulangi masalah tersebut, seperti 
terdapat pada bacaan “Pemerintah tengah 
merumuskan sistem hukuman berlapis” 
dan “Saat ini Satgas Penanggulangan 
Bencana Asap merumuskan sistem 
hukuman berlapis.” Jadi, penulis 
menunjukkan keberpihakannya pada 
pemerintah. 


Jawaban: A 


Pernyataan paling sesuai dengan teks 
di atas adalah “pasal berlapis tengah 
dirumuskan untuk menjerat para pelaku 
pembakaran hutan” karena dengan jelas 
dinyatakan dalam kalimat pertama (1). 


Jawaban: C 


MAKA RASA 


16. 


Kalimat yang rumpang adalah “the 
big-brained hominid long thought to 
be the first human intercontinental ...." 
(manusia purba hominid big-brained 


SBMPTN 
4 / 6 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


11. 


18. 


telah lama diketahui sebagai manusia 
pertama yang antarbenua). Kata 
yang tepat untuk melengkapinya adalah 
“melakukan perpindahan” (migration). 
Kata perpindahan tempat yang mengacu 
pada subjek/pelaku perpindahannya 
dalam bahasa Inggris disebut migrant. 
Maka, kalimat keterangannya menjadi 
tepat dengan first human intercontinental 
migrant (manusia pertama yang 
melakukan perpindahan antarbenua). 


Jawaban: B 


Sebelum kalimat rumpang terdapat 
penjelasan “The face of the newest 
Dmanisi skull suggests something far 
more primitive’ (wajah dari tengkorak 
Dmanisi-manusia  purba-mengusulkan 
sesuatu yang jauh lebih primitif) yang 
menyatakan bahwa kata “it pada 
kalimat “As reconstructed here, it .... 
chimplike Homo habilis’ mengacu pada 
tengkorak manusia purba Dmanisi. Arti 
kalimat rumpang adalah “dengan hasil 
rekonstruksi disini, tengkoraknya 
seperti Simpanse Homo Habilis (jenis 
manusia purba)” maka kata yang tepat 
untuk melengkapinya adalah menyerupai 
(resembled). Pilihan jawaban lain seperti 
belonged to (termasuk milik), included 
(termasuk), connected to (berhubungan 
dengan), dan elongated (memanjang) 
tidak tepat karena artinya tidak sesuai 
kalimat rumpang. 


Jawaban: A 


Kalimat pertanyaan retoris “Was it amale or 
female? (apakah dia seorang laki-laki, atau 
perempuan?)” menyatakan pertentangan 
tentang jenis kelamin dari fosil manusia 
purba yang ditemukan tersebut. Setelah 
kalimat rumpang terdapat penjelasan “.... 
but, its large canine teeth seem masculine 


19. 


male apes today ...” (tapi, gigi taringnya 
terlihat seperti kera laki-laki masa kini). 
Kata but (tapi) menyatakan bahwa kalimat 
sebelumnya merupakan pertentangan 
dari kalimat yang mengikutinya. Maka, 
kalimat rumpang pasti membahas tentang 
ciri-ciri perempuan dari fosil tersebut. 
Pola bahasa Inggris yang tepat untuk 
menjelaskan hal itu terdapat pada kalimat 
‘the skull's small size suggest it might have 
been a female” (ukuran tengkorak yang 
kecil mengusulkan kemungkinan bahwa 
fosil tersebut adalah seorang perempuan). 


Jawaban: D 


Dalam teks terdapat kalimat “A mummy 
excavation is disturbing Inca spirits 
according to local villagers ... blame 
archaeologists for the recent misfortune... 
including the death of a young schoolboy” 
(menurut penduduk lokal, ekskavasi Mumi 
mengganggu roh suku Inca, penduduk 
menyalahkan arkeolog untuk nasib buruk 
yang terjadi termasuk kematian seorang 
pelajar di kota/daerah ekskavasi tersebut) 
dan “archaeologist discounts these 
rumors ... believe the amount of water 
and waste dumped by villagers causes 
rampant bacteria" (arkeolog mengabaikan 
rumor ini dan percaya bahwa jumlah air 
dan sampah yang dibuang penduduk 


menyebabkan merajalelanya bakteri), 
menurut arkeolog anak yang meninggal 
tersebut mungkin terkena penyakit 


tuberkulosis akibat tidak adanya sistem 
pembuangan kotoran di kota ini (sanitasi 
buruk) “He thinks the deceased boy died of 
tuberculosis... there's no sewage system 
in the town”. Jadi, teks bacaan (passage) 
membicarakan tentang (talking about) 
perbedaan pendapat penduduk lokal 
dengan para arkeolog tentang ekskavasi 


80. 


81. 


82. 


mumi suku Inca “The opposite arguments 
between the villagers and archaeologist 
about the excavation’. 


Jawaban : B 


Pendapat (point of view) Willy (arkeolog 
di ekskavasi tersebut) berbeda dengan 
penduduk lokal (different from the 
villagers), dimana ia membantah bahwa 
(former argues that) kematian seorang 
pelajar disebabkan oleh nasib buruk/ 
kesialan yang terjadi pada kota tempat 
ekskavasi mumi tersebut terjadi “The 
death of a young schoolboy was caused 
by misfortune that has befallen the town’. 


Jawaban: A 


Khusus dalam paragraf 3 terdapat kalimat 
“People have been saying for ages that 
angry spirits arise from such excavations 
. But archaeologists believe” (orang- 
orang sejak lama menyatakan bahwa 
roh jahat muncul dari ekskavasi 
mumi, tapi arkeolog percaya...)’. 
Berdasarkan kalimat tersebut diketahui 
bahwa pendapat orang kebanyakan, 
bertentangan dengan pendapat arkeolog. 
Jadi, simpulan yang tepat (best inference) 
dari paragraf tiga (third paragraph) 
adalah “penduduk lokal/orang-orang dan 
arkeolog (ahli ekskavasi) masing-masing 
memiliki pandangan yang bertentangan 
satu sama lain” (both the local and expert 
have their own view contradict each 
other). 


Jawaban: E 


Pada pertanyaan terdapat kata 
mitigates yang berarti kekurangan, jadi 
pernyataan yang mengurangi informasi/ 
yang tidak sesuai dengan teks adalah 
kotoran yang dibuang penduduk 


SBMPTN AJ) 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


83. 


84. 


setiap hari menyebabkan bakteri yang 
menguntungkan berkembangbiak di tanah 
“The waste dumped by villagers each day 
causes lucrative bacteria to fester in the 
ground”. Hal tersebut salah karena dari 
teks diperhitungkan bahwa bakteri dari 
kotoran penduduk tidak menguntungkan 
karena menyebabkan flu atau tuberkulosis 
(TBC) “Causes rampant bacteria to 
ground... cough was from the bacteria 
associated with the soil at the site”. 


Jawaban: D 


Kedua teks memiliki persamaan pada 
pembahasannya, yaitu tentang masalah 
pemboikotan produk oleh para konsumen, 
seperti terlihat pada teks pertama (text 
A) “The boycotts appear... consumer 
fury seems to be on the rise” dan teks 
kedua (text B) “Product boycott was 
carried out by consumers ....” Jadi, kedua 
teks memiliki persamaan (passages are 
similar) pada masalah yang ditekankan 
oleh masing-masing teks “the problem 
underlying in both passages’. 


Jawaban: A 


Pada teks kedua dijelaskan bahwa 
produk Amerika biasa jadi sponsor 
untuk teror dan pembunuhan di Iraq/ 
Afghanistan “used to sponsor terror and 
killing in Islamic countries countries such 
as Afghanistan and Irag” dan pada teks 
pertama dijelaskan tentang pemboikotan 
produk tersebut yang terjadi di Jerman 
dan Prancis “in Germany... to protest 
the war in Iraq ... demonstrators in Paris 
. Sprayed obscenities and boycott...”. 
Jadi, perbedaan kedua teks tersebut 
(difference between the first and second 
passage) adalah bahwa teks yang 
kedua (latter) menekankan adanya 


SBMPTN 
4 / 8 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


85. 


86. 


87. 


kepentingan untuk memboikot produk 
Amerika dari konsumen negara Muslim 
(affirms the need for boycotting American 
products) sedangkan teks yang pertama 
menggambarkan aktivitas pemboikotan 
yang terjadi di Eropa (depicts the activity 
of boycotting in Europe). 


Jawaban: C 


Pada awal bacaan kedua jelas dinyatakan 
“This economic advantage, in turn, is used 
fo sponsor terror and killing in Islamic 
countries such as Afghanistan and Iraq” 
(keuntungan ekonomi ini, berikutnya 
digunakan untuk mensponsori teror dan 
pembunuhan di negara-negara Islam 
seperti Afghanistan dan Iraq). Maka, 
dapat disimpulkan bahwa sebelumnya 
bacaan tersebut membicarakan tentang 
keuntungan ekonomi perusahaan- 
perusahaan Amerika “The economic 
advantage of the American firms.” 


Jawaban: E 


Kata nascent bermakna “baru lahir" maka 
jawaban yang paling sesuai adalah newly 
born (kelahiran baru). Kalimatnya akan 
berubah menjadi “The boycotts appear 
to be part of a newly born worldwide 
movement’ dengan arti yang sama 
dengan sebelumnya, yaitu “boikot muncul 
sebagai bagian pergerakan dunia yang 
baru.” Kata-kata lainnya adalah rising 
(kenaikan), perilous (berbahaya), vital 
(penting), dan fretting (resah) yang tidak 
sesuai dengan kalimat. 

Jawaban: A 


Dalam teks terdapat kalimat utama 
“Among the environmental specters ...a 
shortage of fresh water is at the top of the 


88. 


list' (air bersih yang berkurang merupakan 
masalah utama dari keadaan lingkungan 
saat ini). Kalimat-kalimat berikutnya 
menjelaskan tentang jumlah ketersediaan 
air bersih di bumi yang tidak bertambah 
"amount of fresh water on Earth is 
not increasing’, bagian yang dapat 
digunakannya hanya sedikit “a fraction 
of one percent is available use”, dan saat 
ini saja sudah banyak orang yang minum 
dari air kotor sehingga menyebabkan 
kematian “estimated 1.2 billion people 
drink unclean water... more than five million 
people die from water-related diseases’. 
Dengan demikian, masalah utama yang 
didiskusikan (subject matter discussed) 
dalam bacaan tersebut adalah “Alarming 
condition of the world water shortage’ 
(keadaan yang mengkhawatirkan dari 
berkurangnya air dunia). 


Jawaban: D 


Pada paragraf terakhir dinyatakan “a 
host of individuals, organizations, and 
businesses are working to solve water's 
dismal arithmetic” (Baik penyelenggara 
individu, organisasi, dan pebisnis 
semuanya bekerja untuk memecahkan 
masalah aritmatika dari jumlah/keadaan 
air). Jadi, bagian paragraf yang akan 
mengikuti bacaan tersebut (part following 
passage) mungkin akan mendiskusikan 
tentang teknik untuk mendapatkan 
efisiensi maksimum dari setiap tetes air 
“Techniques taken to obtain maximum 
efficiency from every drop of water.” 


Jawaban: C 


89. 


90. 


Simpulan (inference) yang dapat digali 
dari informasi bacaan tersebut adalah 
bahwa pertumbuhan populasi dunia 
tidak seimbang dengan ketersediaan 
jumlah air bersih “The growth of worid 
populationis imbalance with the clean 
water availability.” Simpulan seluruh 
infromasi teks tersirat dari kalimat “Fears 
about a parched future arise from a 
projected growth of world population" 
(ketakutan tentang adanya sebuah 
kekeringan dimasa depan muncul dari 
perkiraan bertumbuhnya populasi dunia). 


Jawaban: B 


Kata yang artinya paling jauh (least 
meaning) dengan kata parched (kering/ 
kekeringan) adalah alight (terbakar/ 
menyala). Kata-kata lainnya adalah 
dried (kering), arid (kering gersang), 
crispy (kering garing), dan droughty 
(masa kekeringan/musim kemarau) yang 
memiliki arti sangat mirip dengan parched. 


Jawaban: B 


SBMPTN 4] 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


SBMPTN 
480 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


PREDIKSI 
HUM paker o: 


BIDANG ILMU : SEJARAH, EKONOMI Keterangan: 

GEOGRAFI, SOSIOLOGI SEJARAH nomor 1 sampai dengan nomor 15 
PREDIKSI : PAKET 01 EKONOMI nomor 16 sampai dengan nomor 30 
WAKTU : 75 MENIT GEOGRAFI nomor 31 sampai dengan nomor 45 
JUMLAH SOAL : 60 SOSIOLOGI nomor 46 sampai dengan nomor 60 


Belanda di Indonesia, yaitu dengan 
menjadi anggota .... 


A. DPR 


0 MATEMATIKADASAR 


| B. Parlemen Belanda 
1. Pagol dominan. yang menyebabkan C. Volksraad 
terjadinya subjektivitas dalam penulisan | 
. D. Konstituante 
sejarah adalah .... 
E. VOC 
A. Sumber 
B. Fakta 4. Pada tahun 1893 di Filipina berdiri 
C. Metode gerakan Katipunan, yaitu gerakan 
D. Metodologi penelitian nasional untuk melawan penjajahan 
E. Latar belakang penulis Spanyol. Gerakan tersebut didirikan oleh 


2. Suatu gerakan rakyat Indonesia yang A. Joze Rizal 
arangan akan datangnya Ratu Adil B. Emilio Aquinaldo 
OREO JE TASAN C. Andres Banifacio 
A. Sosial D. Manuel Quezon 
B. Mesianistis E. Manuel Roxas 
C. Bawah tanah 
D. Nasionalisme 5. Pada masa Kerajaan Kediri terjadi 
E. Puritanisme penyaduran Kitab Mahabharata ke dalam 


Kitab Bharatayuda yang dilakukan oleh 
pujangga .... 
A. Mpu Prapanca 


3. Usaha bangsa Indonesia berjuang untuk 
mencapai kemerdekaan tidak hanya 
dilakukan melalui organisasi politik, tetapi 


B. Mpu Kanwa dan Mpu Sendok 
juga melalui lembaga resmi pemerintah 


SBMPTN 4 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


C. Mpu Sedah dan Mpu Panuluh 
D. Mpu Tantular 
E. Mpu Darmaja 


6. Sebuah Novel pada masa Pujangga Baru 
karya Sutan Takdir Alisyahbana yang 
didalamnya mengandung perjuangan 
emansipasi wanita pada masa itu adalah 


Belenggu 

Layar Terkembang 
Setanggi Timur 
Jinak-jinak Merpati 
Siti Nurbaya 


moo WO > 


Teks berikut digunakan untuk menjawab soal 
nomor 7-8. 


Dalam tulisan “Nasionalisme, Islam dan 
Marxisme”, Soekarno menegaskan yang 
pertama-tama perlu disadari adalah bahwa 
alasan utama kenapa para kolonialis Eropa 
datang ke Asia bukanlah untuk menjalankan 
suatu kewajiban luhur tertentu. Mereka 
datang terutama “untuk mengisi perutnya 
yang keroncongan belaka”. Artinya, motivasi 
pokok dari Kolonialisme itu adalah ekonomi. 
Sebagaimana ia tulis, ia setuju dengan 
pendapat sejarawan Jerman Dietrich Schafer 
(1845-1929) yang mengatakan bahwa 
“kolonialisme itu pertama-tama adalah akibat 
dari menurunnya jumlah barang-barang 
di negeri induk” Karena alasan ekonomi 
itulah selama berabad-abad bangsa Eropa 
menjajah bangsa Asia. 


(sumber: Baskara I.Wardaya, 2007, Bung 
Karno Menggugat, Yogyakarta: Golongan 
Press, hlm 38-39). 


7. Dari naskah sejarah tersebut, Soekarno 
mengesampingkan tugas luhur bangsa 
Eropa di dunia Timur pada masa 
imperialisme kuno, yaitu .... 


SBMPTN 
148) seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


10. 


11. 


Gold 

Gospel 

Glory 

Berdagang rempah-rempah 


moO WO > 


Eksploitasi 


Salah satu sikap Soekarno yang anti 
bantuan asing, terutama dari negara- 
negara Barat pada masa Orde Lama 
dikenal dengan konsep .... 

A. Nasakom 

Berdikari 

Nefo 

Oldefo 

USDEK 


mU OOW 


Zaman neolitikum dianggap sebagai 
dasar kebudayaan masyarakat Indonesia. 


SEBAB 
Zaman neolitikum ditandai dengan 
adanya kebudayaan sampah dapur dan 
kebudayaan gua-gua. 


Tumbangnya rezim Saddam Hussein 
di Irak dan Muamar Khadafi di Libya 
merupakan bentuk keberhasilan politik 
Amerika di negara-negara Arab. 


SEBAB 
Amerikatidak suka dengan kepemimpinan 
yang kuat di negara-negara Arab 
karena dianggap sebagai penghambat 
kepentingan Amerika. 


Revolusi industri di Inggris mengakibatkan 
meningkatnya angka kriminalitas dan 
urbanisasi. 


SEBAB 
Tidak semua warga Inggris dapat 
tertampung di pabrik-pabrik yang 


berkembang saat itu. 


12. 


13. 


14. 


15. 


Salah satu media penyebaran Islam 
di Indonesia adalah Tarekat. Diantara 
tarekat-tarekat yang di kenal di Indonesia 
antara lain .... 

1 
2 
3 
4 


Syafii 
Nagsabandiyah 
Maliki 


( 
( 
( 
(4) Syattariah 


) 
) 
) 
) 


Pada tahun 1922 Inggris tidak kuat lagi 
menekan kaum nasionalis Mesir dan 
mengeluarkan unilateral declaration yang 
berisi .... 


(1) Inggris mengakui kedaulatan Mesir 

(2) Inggris menguasai Terusan Suez 

(3) Mesir dipertahankan dari 
asing 

(4) Status Sudan ditangguhkan 


agresor 


Bukti historis yang mendukung pendapat 
bahwa Islam di Indonesia berasal dari 
Persia adalah .... 


(1) Perayaan Tabut di Bengkulu dan 
Minangkabau 
(2) Banyak mahzab syafi'i di Indonesia 


(3) Nisan Fatimah binti Maimun di Leran 
Gresik 


(4) Pendapat Ibnu Batutah 


Peristiwa-peristiwa berikut menginspirasi 
dan mendorong munculnya nasionalisme 
di Indonesia .... 

(1) Munculnya nasionalisme 


(2) Kemenangan Jepang atas Rusia 
(1904-1905) 


(3) Gerakan nasionalisme India 
(4) Revolusi Industri di Inggris 


0 SATEMETKABASAR 


16. 


17. 


18. 


19. 


Suatu wilayah akan 
perkembangan cepat jika .... 


mengalami 


A. Daerahnya dataran rendah 
Daerahnya dilalui sungai 
Daerahnya berpenduduk padat 
Daerah dataran tinggi 


mU OW 


Daerah pantai 


Faktor utama besarnya letusan Gunung 
Kelud adalah .... 

A. ketinggian gunung 

B. bentuk stralio 

C. adanya danau kawah 

D. jenis materialnya 

C. lama istirahatnya 


Berdasarkan tahap produksinya aneka 
tekstil termasuk industri .... 


A. Ringan 

B. Berat 

C. Hulu 

D. Padat karya 
E. Hilir 


Perhatikan gambar di bawah ini! 
I 980 mb 


20 km 


II 1000 mb 


Besarnya grafik barometrik adalah .... 


A. 111 mb 

B. 1110 mb 

C. 11100 mb 
D. 111000 mb 
E. 1110000 mb 


SBMPTN 4 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


Pola aliran sungai yang banyak mengalir 
didaerah Sinistral adalah .... 

A. Radial sentrifugal 

Radial sentripetal 

Rectangular 

Dendritik 

Trellis 


MU Oo W 


Perpindahan penduduk dari suatu tempat 
ke tempat lain untuk menetap sementara 
waktu mempunyai tujuan tersebut disebut 


A. komutasi 

B. sirkulasi 

C. mobilitas penduduk 

D. transmigrasi 

E. Forensen 

Hampir setiap tahun suatu daerah 


mengalami perubahan tata guna lahan 
interpretasi yang paling baik untuk 
mengamati perkembangan tersebut 
dengan menggunakan citra .... 

A. spasial 

temporal 

spektral 

temporal dan spasial 


MU Oo w 


gabungan spasial dan spektral 


Merusak tidaknya dampak kerusakan 
gempa bumi bergantung faktor .... 

(1 
(2 
(3 
(4 


dangkal tidaknya sumber gempa 
kekuatan gempa bumi 
kualitas bangunan 


— A oe ë 


kesiapan mitigasi bencana 


Subsistem 
kegiatan .... 


input pada SIG meliputi 


(1) penyiaman 
(2) peta 


SBMPTN 
484 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


(3) digital 
(4) photography 


Faktor yang mempengaruhi interaksi: 
1) 
2) 
3) 
4) jumlah penduduk 


terjadi dekat lokasi 
jarak 
keterjangkauan 


( 
( 
( 
( 


Faktor yang mempengaruhi salinitas: 


1 
2 
3 
4 


curah hujan 
kedalaman laut 
penguapan 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


kelembapan udara 


Pemulsaan tanah mempunyai 
untuk: 


tujuan 


mengurangi penguapan 

menambah kesuburan 
mempertahankan kelembapan tanah 
melindungi dari angin 


Pantai delta terbentuk pada daerah 
amplitudo pasang surut kecil. 

SEBAB 
Semakin besar arus sungai semakin 
banyak delta terbentuk. 


Gerhana bulan dapat terjadi pada saat 
bulan purnama. 


SEBAB 
Bulan adalah langit yang gelap. 


Struktur dasar keruangan desa 
dipengaruhi oleh orientasi komersial 
masyarakat. 


SEBAB 
Perekonomian desa bergantung pada 
kehidupan agraris. 


D MATENATIA BASAR 


Teks berikut digunakan untuk menjawab soal 
nomor 31—32. 


Manusia pada umumnya, dilahirkan 
seorang diri; namun demikian, mengapa 
hidupnya harus bermasyarakat seperti kita 
ketahui, manusia pertama yaitu Adam telah 
ditakdirkan untuk hidup bersama dengan 
manusia lain yaitu istrinya yang bernama 
Hawa. Robinson Crusoe yang diceritakan 
sebagai manusia yang hidup sendiri. Akan 
tetapi pengarangnya tak dapat membuat satu 
penyelesaian tentang hidup seorang diri tadi 
karena kalau dia mati maka riwayatnya pun 
akan habis pula. 

Memang manusia apabila dibandingkan 
dengan makhluk-makhluk hidup lainnya 
misalnya hewan, dia tak akan dapat hidup 
sendiri. Manusia tanpa manusia lainnya pasti 
akan mati. 

(Sumber: Soerjono Soekanto, 1969, Sosiologi 
suatu pengantar. Jakarta: Yayasan Penerbit 
UI, him. 93) 


31. Dari teks tersebut dapat dikatakan bahwa 
manusia di dalam dirinya terdapat sifat 
gregariousness, yang berarti .... 


A. Mau menangnya sendiri 
Ingin menguasai orang lain 
Ingin menyendiri 

Bersifat solider 


MU Oo W 


Naluri untuk selalu hidup dengan 
orang lain 

32. Hal-hal yang tidak sesuai dengan teks 
tersebut adalah .... 


A. Manusia merupakan makhluk yang 
kuat 


B. Manusia merupakan makhluk sosial 


33. 


34. 


35. 


36. 


C. Manusia tidak bisa hidup tanpa orang 


lain 
D. Di antara manusia saling 
membutuhkan 


E. Naluri untuk selalu hidup dengan 
orang lain 


Kemurnian sebuah ras saat ini cukup 
sulit untuk ditemukan. Hal ini terutama 
disebabkan oleh adanya .... 


A. Primordialisme 


B. Etnosentrisme 

C. Xenosentrisme 

D. Amalgamasi 

E. Akulturasi 

Esensi pokok dari multikulturalisme 
adalah .... 


A. Kemajemukan dalam perbedaan 


B. Keragaman dalam masyarakat 

C. Kesetaraan dalam perbedaan 

D. Kemajemukan suku bangsa 

E. Keunikan suatu budaya 

Kemampuan suatu masyarakat 


untuk menerima budaya asing dan 
menyesuaikan dengan budaya setempat 
merupakan pengertian dari .... 

A. Super-organik 

Homo homini lupus 

Cultural animosity 

Local genius 


moog w 


Cultural universal 


Perkawinan dua individu yang berbeda 
latar belakang ekonominya disebut .... 


A. Endogami 
B. Eksogami 
C. Poligami 


SBMPTN 4 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


37. 


38. 


39. 


40. 


41. 


D. Monogami 
E. Heterogami 


Konflik yang terjadi di lingkungan Keraton 
Surakarta tidak bisa dibiarkan berlarut- 
larut. Harus ada upaya mempertemukan 
kedua pihak yang bertikai untuk 
duduk bersama dan menyelesaikan 
persoalannya. Upaya akomodasi tersebut 
disebut .... 


A. Mediasi 

B. Konsiliasi 
C. Arbitrase 
D. Kompromi 
E. Ajudikasi 


Pemilu merupakan representasi dari 


fungsi lembaga politik, yaitu .... 
A. Internal order 

Eksternal security 

General welfare 

Mengatur proses politik 


MU Oo W 


Membagi kekuasaan 


Perilaku menyimpang disebabkan oleh 
kuatnya sosialisasi nonformal daripada 
sosialisasi formal. 


SEBAB 
Salah satu sebab perilaku menyimpang 
adalah sosialisasi yang tidak sempurna. 


Dalam ranah politik, politik aliran adalah 
organisasi yang memiliki ideologi berbeda 
dengan ideologi di Indonesia. 


SEBAB 
Politik sektarian banyak ditemukan dalam 
kehidupan politik di Indonesia. 


Sikap primordialisme dapat menghambat 
proses integrasi sosial di masyarakat. 


SBMPTN 
486 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


42. 


43. 


44. 


45. 


SEBAB 
Mengutamakan kelompoknya dalam 
pergaulan seringkali menimbulkan 
kecemburuan sosial dan memicu 
terjadinya konflik SARA. 


Stratifikasi sosial dalam masyarakat 
feodal terutama didasari oleh faktor .... 

1 
2 
3 
4 


pendidikan 
keturunan 
keahlian 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


kekuasaan 


Nilai-nilai sosial yang dianut oleh 


masyarakat bersumber dari .... 
1 
2 
3 
4 


Tuhan 
Masyarakat 
Individu 


mm P AN, 


) 
) 
) 
) Interaksi sosial 


Sikap mental manusia modern dapat 
menjadi pendorong proses modernisasi 
sikap mental tersebut antara lain .... 

1 
2 
3 
4 


Rajin 
Tepat waktu 
Berani mengambil risiko 


( 
( 
( 
(4) Tekun beribadah 


) 
) 
) 
) 


Ada beberapa cara untuk mengatasi 
masalah yang timbul akibat 
keanekaragaman dan perubahan 
kebudayaan, yaitu melalui pola hubungan 
dalam masyarakat majemuk yang 
meliputi .... 


1 
2 
3 
4 


Asimilasi 
Integrasi 
Pluralisme 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


Self-segregation 


Kono 


Teks berikut digunakan untuk menjawab soal 
nomor 46-48. 


Menurut sebagian besar ahli ekonomi 
dan keuangan, kebijakan fiskal dan moneter 
pada masa orde lama sama sekali tidak 
prudent (mudah mencetak uang) sehingga 
menyebabkan inflasi sangat tinggi. Pada 
masa orde baru, pemerintah berusaha 
menekan inflasi, namun tidak pernah di 
bawah 10 persen, antara lain karena Bank 
Indonesia bisa menggunakan kredit likuiditas 
tanpa batas. Baru di masa reformasi, fungsi 
Bank Indonesia mengutamakan penjagaan 
nilai rupiah sehingga inflasi dapat ditekan di 
bawah 10 persen. 


46. Pada masa reformasi stabilitas 
perekonomian dapat terwujud. Menurut 
AW. Phillips (kurva Phillips), agar 
pada era reformasi tidak terjadi banyak 
pengangguran maka yang harus 
dilakukan adalah .... 


A. menaikkan tingkat suku bunga 
menjual surat berharga 
menurunkan giro wajib minimum 
menaikkan pajak 


MU Oo w 


mengurangi pengeluaran pemerintah 
47. Pada massa reformasi sekarang ini, 
Bank Indonesia dapat memberikan kredit 
secara langsung kepada para pengusaha 
kecil dan menengah dengan tingkat 
bunga rendah. 


SEBAB 
Bank Indonesia hanya mengeluarkan 
uang kartal sedangkan uang giral 


dikeluarkan oleh bank umum. 


48. Guna menurunkan inflasi sehingga 
berhasil ditekan sampai di bawah 10 
persen, saat ini Indonesia menganut 
inflation targeting sebagai sasaran 
akhirnya. Bank Indonesia dapat 
melakukan kebijakan moneter dengan 
cara .... 


1 
2 
3 
4 


pemberian kredit secara ketat 
menaikkan giro wajib minimum 
menaikkan tingkat diskonto 


( 
( 
( 
(4) membeli SBPU dan SBI 


) 
) 
) 
) 


Teks berikut digunakan untuk menjawab soal 
nomor 49-51. 


Untuk mengurangi beban subsidi yang 
harus ditanggung oleh APBN, BPH migas 
menyarankan kenaikan harga bensin Rp 
2.000 dan solar sebesar Rp 1.000,00 per liter 
sehingga harganya naik menjadi Rp 6.500,00 
per liter untuk bensin dan Rp 5.500,00 per 
liter untuk solar. Kenaikan harga sebesar itu 
akan menghemat pengeluaran pemerintah 
untuk subsidi BBM sebesar Rp 80 triliun per 
tahun. 


Faktanya, harga minyak di pasar dunia 
terus meningkat. Di samping disebabkan oleh 
semakin menurunnya produksi minyak dunia, 
kenaikan harga tersebut juga disebabkan oleh 
tingginya rata-rata pertumbuhan ekonomi 
dunia. 


34. Apabila fungsi konsumsi masyarakat: 


C = 300 + 0,7/5Y dan pemerintah 
menaikkan harga bensin dan solar 
sehingga pengeluaran pemerintah untuk 
subsidi berkurang sebesar Rp 80 triliun, 
maka pendapatan nasional .... 


A. berkurang Rp 80 triliun 
bertambah Rp 80 triliun 
berkurang Rp 250 triliun 
bertambah Rp 250 triliun 
berkurang Rp 320 triliun 


MU Oo W 


SBMPTN 4 / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


50. 


51. 


52. 


53. 


Menurut Schumpeter, faktor terpenting 


yang menyebabkan pertumbuhan 
ekonomi dunia adalah .... 

A. modal 

B. pengusaha 

C. tenaga kerja 

D. sumber daya alam 

E. tabungan 


Menilik elastisitas harga permintaannya, 
kenaikan harga bensin dan solar akan 
meningkatkan total revenue (TR) PT 
Pertamina. 


SEBAB 
Elastisitas harga permintaan adalah 
berapa besar pengaruh perubahan harga 
bensin dan solar terhadap perubahan 
jumlah bensin dan solar yang diminta. 


Berikut ini adalah ciri-ciri Kurva indiferensi 
(indifference curve) adalah .... 


A. kurva yang berada di sebelah kanan 
atas menunjukkan hasil yang paling 
optimal. 

B. saling berpotong 


C. memberikan hasil yang sama dari 
setiap faktor produksi yang tersedia. 


D. menurun dari Kiri atas ke kanan 


bawah 
E. cembung ke arah titik origin/nol 


Kepada siapakah pengawas koperasi 
bertanggung jawab? 

A. anggota koperasi 

rapat anggota koperasi 

direktur koperasi 

pengurus koperasi 


mO OOW 


dinas koperasi kota/kabupaten 


SBMPTN 
488 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


54. 


55. 


56. 


Berikut merupakan kelemahan 
Management by Objective, kecuali .... 


A. membuat anggota organisasi 
menyadari atas sasaran organisasi. 

B. membutuhkan banyak waktu dan 
upaya untuk mempelajarinya. 

C. gaya dan dukungan pimpinan yang 
otoriter. 

D. perlu banyak adaptasi dan perubahan 


E. kekurangcakapan hubungan antar 
pribadi. 


Pada akhir tahun 2012 jasa servis 

komputer “Rakit? memiliki catatan 

sebagai berikut: 

e Gaji karyawan Rp 15.000.000 

e Gaji yang belum di 
2.000.000 

e Pendapatan servis Rp 32.500.000 

e Pendapatan luar usaha Rp 4.000.000 

Rp 


bayar Rp 


e Biaya perlengkapan servis 
3.000.000 

e biaya lain-lain Rp 2.000.000 

e Pengambilan prive Rp 1.000.000 

Berdasarkan catatan tersebut, laba servis 


komputer “Rakit” tahun 2012 adalah .... 
A. Rp 11.500.000 
Rp 12.500.000 
Rp 14.500.000 
Rp 15.500.000 
Rp 17.500.000 


moO W 


Tanggal 20 Agustus 2012 UD Maju 
menerima pengembalian barang yang 
telah dijual seharga Rp 5.000.000 kepada 
PT Makmur yang sedianya akan dibayar 
tanggal 20 September 2012. Jurnal 
apakah yang akan digunakan PT Makmur 
untuk mencatat transaksi tersebut? 


57. 


58. 


jurnal retur penjualan 
jurnal penjualan 
jurnal retur pembelian 
jurnal pembelian 


moO WO > 


jurnal umum 


Besarnya angka pengganda ekspor pada 
sistem perekonomian terbuka lebih kecil 
daripada sistem perekonomian tertutup. 


SEBAB 
Dalam sistem perekonomian terbuka 
tidak terdapat transaksi-transaksi utang 
dan bunga pinjaman dalam neraca 
pembayaran. 


Kebijakan moneter uang ketat (tight 
money policy) dapat dilakukan dengan 
cara menurunkan cash ratio dan BI rate. 


SEBAB 
Kebijakan moneter konstraktif akan 
sangat efektif dilakukan apabila di pasar 
barang mengalami penurunan investasi. 


59. 


60. 


Hubungan antara kurva-kurva biaya total 

rata-rata (AC), biaya variabel rata-rata 

(AVC), biaya tetap rata-rata (AFC), dan 

biaya marginal (MC) adalah .... 

(1) pada saat bergerak menurun, 
penurunan kurva AC lebih cepat 
daripada kenaikan kurva AVC. 


(2) Pada saat bergerak naik, kenaikan 
kurva MC lebih lambat daripada 
kenaikan kurva AVC. 

(3) kurva MC memotong kurva AFC 
pada AFC minimum. 


(4) pada saat kurva AC menurun, kurva 
AVC menurun. 


Penyebab kurva permintaan barang X 
bergeser ke kanan adalah .... 

1 
2 
3 
4 


harga produknya naik 
pendapatan konsumen naik 
harga bahan baku turun 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


upah buruh mengalami kenaikan 


SBMPTN 4 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


PEMBAHASAN TES KEMAMPUAN 


PREDIKSI 
PAKET 01 


nu 


Faktor dominan yang menyebabkan 
terjadinya subjektivitas penulisan sejarah 
adalah latar belakang penulis. 


Jawaban: E 


Raja Jayabaya dari Kerajaan Kediri 
(Zaman Hindu-Budha) dikenal memiliki 
kemampuan untuk melihat masa depan. 
Menurutnya akan ada suatu masa negeri 
Jawa dan sekitarnya (Indonesia) akan 
dipimpin oleh seorang pemimpin wanita 
yang sangat adil (Ratu Adil). Rakyat 
Indonesia berikutnya membuat suatu 
gerakan yang dilandasi pada benarnya 
ramalan Jayabaya tersebut. Gerakan itu 
dikenal dengan nama mesianistis. 


Jawaban: B 


Volksraad merupakan lembaga resmi 
milik kolonial Belanda yang lebih dikenal 
sebagai Dewan Rakyat. Lembaga ini 
berfungsi sebagai dewan penasihat bagi 
Gubernur Jenderal VOC di Indonesia 
(1916). Rakyat Indonesia golongan 
cendikiawan masuk ke organisasi ini dan 
berjuang untuk mencapai kemerdekaan 


SBMPTN 
490 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


bangsa, salah satu contohnya adalah 
Petisi Soetardjo. 


Jawaban: C 
Gerakan Katipunan (1893) sebagai 
bentuk perlawanan rakyat Filipina 


terhadap penjajahan Spanyol dipelopori 
oleh Andres Banifacio. 


Jawaban: C 


Kitab Bharatayuda yang bercerita tentang 
peperangan Raja Jayabaya sebagai 
sandingan cerita Mahabarata disadur 
oleh Mpu Panuluh dan Mpu Sedah dari 
Kerajaan Kediri. 


Jawaban: C 
Pujangga Baru merupakan nama 
angkatan para sastrawan Indonesia 
setelah masa Balai Pustaka. Salah 
satu ciri dari angkatan ini adalah 
berkembangnya novel-novel idealis 


tentang persatuan. Salah satu novel 
masa ini yang berisi tentang emansipasi 
wanita karya Sutan Takdir Alisyahbana 
adalah Layar Terkembang. 


Jawaban: B 


Berdasarkan naskah tentang penjajahan 
bangsa Eropa, diketahui bahwa menurut 


10. 


Soekarno penyebab utama mulai adanya 
penjajahan adalah karena kebutuhan 
ekonomi. Di samping itu, imperialisme 
kuno menurut banyak sumber sejarah di 
dunia memiliki alasan pokok yaitu gospel 
dari Sang Paus. Jadi menurut naskah, 
Soekarno mengesampingkan tugas luhur 
bangsa Eropa berupa misi penyebaran 
agama Kristen atau gospel. 


Jawaban: B 


Sikap Soekarno yang anti bantuan 
asing adalah Berdikari (Berdiri di kaki 
sendiri). Pilihan lainnya adalah Nasakom 
(gabungan paham politik), Nefo (nama 
organisasi), Oldefo (nama organisasi), 
dan Usdek (manifesto politik) yang bukan 
merupakan konsep sikap/semboyan. 


Jawaban: B 


Pada Zaman Neolithikum, Homo Sapiens 
mulai hidup dengan ditemukannya ciri- 
ciri kebudayaan yang khas. Jenisnya 
di Indonesia dikenal dengan Homo 
Soloensis dan Homo Wajakensis. 
Kebudayaan Neolithikum masih 
digunakaan sebagian penduduk 
Indonesia. Jadi, Zaman Neolithikum 
dapat disebut sebagai dasar kebudayaan 
Indonesia. (Pernyataan benar) 


Zaman Neolithikum disebut juga zaman 
batu muda yang ditandai dengan 
munculnya kepercayaan pada Dewa, 
pola hidup menetap (sendenter), serta 
alat-alat dari batu yang mencerminkan 


kebudayaan masyarakat. (Alasan salah) 
Jawaban: C 


Saddam Husein adalah presiden Irag dan 
Muamar Khadafi adalah presiden Libya. 
Keduanya turun jabatan tidak secara 
langsung sesuai hukum di negara mereka. 


11. 


12. 


13. 


Mereka tumbang karena intervensi politik 
Amerika Serikat. Jadi, hal tersebut 
merupakan bentuk keberhasilan politik 
Amerika di negara Arab. (Pernyataan 
benar). 


Amerikatidaksuka dengan kepemimpinan 
yang kuat di Arab. (Alasan benar) 


Jawaban: A 


Revolusi industri Inggris meningkatkan 
kesenjangan di antara penduduk 
sehingga mulai memunculkan 
kriminalitas. Urbanisasi juga meningkat 
karena rakyat lebih memilih bidang 
industri di kota yang menghasilkan lebih 
banyak uang. (Pernyataan benar) 


Tidak semua warga Inggris dapat 
tertampung di pabrik-pabrik karena jelas 
selama masa perkembangan belum 
banyak pabrik yang ada. (Alasan benar) 


Jawaban: B 


Tarekat-tarekat yang berkembang di 
Indonesia: Naksabandiyah, Syattariah, 
Samaniah, dan Qadiriah. Nama Syafii 
dan Maliki merupakan nama Mazhab. 
Jadi, jawaban yang tepat adalah pilihan 2 
dan 4. 


Jawaban: C 


Unilateral Deklaration (1922) merupakan 
hasil perjuangan bangsa Mesir terhadap 
kekuasaan Inggris. Isi deklarasi ini, yaitu: 


- Inggris menguasai Terusan Suez 
- Mesir dipertahankan dari agresor 
asing 
- Status Sudan ditangguhkan 
- Inggris menguasai Terusan Suez 
Jawaban: E 


SBMPTN 4 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


14. Bukti-bukti bahwa Islam di Indonesia 
berasal dari Persia: 
- Perayaan Tabat di Bengkulu dan 
Minangkabau 
- Nisan Fatimah binti Maimun di Teran 
Gresik 
Jawaban: B 


15. Peristiwa yang 
nasionalisme Indonesia: 


menginspirasi 

- Munculnya nasionalisme di 
Tiongkok. 

- Kemenangan Jepang atas Rusia 
yang menaikkan kepercayaan diri 
Bangsa Asia. 

- Gerakan nasionalisme 
penjajahan Inggris. 


India dari 


Jawaban: A 


Pn 


16. Daerah daratan rendah merupakan 
daerah yang datar sehingga mudah untuk 
dikembangkan. Jadi, daerah daratan 
rendah akan memiliki perkembangan 
lebih cepat dibandingkan daerah lainnya. 


Jawaban: A 
17. Adanya air pada danau kawah di puncak 
Gunung Kelud memicu tingginya tekanan 
gas dari dalam sehingga menyebabkan 
letusan yang besar. 


Jawaban: C 
18. Menurut tahapan proses produksinya, 
industri dibedakan menjadi industri hulu 
dan hilir. Industri hilir adalah industri yang 
mengolah bahan baku/bahan setengah 
jadi menjadi bahan jadi. Industri aneka 


SBMPTN 
49) seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


tekstil mengolah bahan baku (pembuatan 
kain, benang, dll) hingga menjadi barang 
jadi berupa bahan pakaian siap pakai. 


Jawaban: E 


Gradien Barometik: 20mbx111 km — 


414 20km 


Jawaban: A 


Pola aliran Rektanguler pada sungai 
memiliki aliran berbentuk sudut siku- 
siku. Pola ini banyak mengalir di daerah 
patahan, seperti sinitral, graben, horst 
dan flekstur. 


Jawaban: C 


Salah satu fenomena antroposfer adalah 
perpindahan penduduk. Perpindahan 
penduduk dari suatu tempat ke tempat 
lain untuk menetap sementara waktu 
disertai oleh suatu alasan/tujuan tertentu 
lebih dikenal dengan mobilitas penduduk. 
Mobilitas ini memiliki banyak jenis yang 
berbeda. 


Jawaban: C 


Citra yang paling bawah untuk mengamati 
perkembangan perubahan tata guna 
lahan yaitu dengan citra temperatur dan 
spasial. 


Jawaban: D 


Bencana gempa bumi dapat merusak 
suatu dataran. Dampak kerusakaan 
akibat gempa bumi kategori merusak 
bergantung pada faktor-faktor berikut, 
yakni: 

- Dangkal tidaknya sumber gempa 

- Kekuatan gempa bumi 

- Kualitas bangunan 


24. 


25. 


26. 


21. 


Kesiapan mitigasi bencana merupakan 
bentuk tindakan pengurangan risiko 
bencana yang tidak termasuk faktor 
kerusakan gempa bumi. 


Jawaban: A 


SIG secara umum terdiri dari tiga bagian, 

yaitu: 

- Subsistem Input SIG: Scan dan 
Digitasi (memasukkan data dan 
mengubahnya menjadi data digital) 

-  Subsistem analisis data 

-  Subsistem output: penyajian data 


Jawaban: B 
Interaksi/kekuatan interaksi contohnya 
antara satu kota dan kota lainnya 
dipengaruhi oleh jarak dan jumlah 


penduduk. Pengaruh jarak dan jumlah 
penduduk dapat dianalisis dengan teori 
Interaksi seperti rumusan berikut ini: 


PaPe 


AB 


l=k 


Dimana: P = jumlah penduduk; d = jarak 
kota penduduk 


Jawaban: C 


Salinitas atau kadar garam dipengaruhi: 
- Curah hujan 
-  Penguapan 
-  Banyak/sedikitnya air darat yang 
masuk ke laut 
Jawaban: B 


Tujuan pemulsaan tanah, yaitu: 
- Mengurangi penguapan 
- Menambah kesuburan 
- Mempertahankan kelembapan tanah 
- Melindungi dari angin 
Jawaban: B 


28. 


29. 


30. 


Delta terbentuk pada daerah yang 
mempunyai amplitudo pasang surut kecil. 
(Pernyataan benar) 


Delta terbentuk pada arus sungai yang 
kecil. Jika arus sungai semakin besar, 
maka semakin tidak mungkin delta 
terbentuk. (Alasan salah) 

Jawaban: C 


Gerhana bulan biasa terjadi saat bulan 
purnama, namun tidak selalu saat bulan 
purnama terjadi gerhana bulan. Hal 
tersebut karena orbit bulan memiliki 
kemiringan terhadap orbit bumi. Jadi, 
bumi tidak selalu berada dengan lurus 
tepat diantara matahari dan bulan 
(gerhana bulan). (Pernyataan benar) 
Meskipun tidak mempunyai sinar sendiri 
bulan bukan benda langit yang gelap 
karena selalu mendapatkan cahaya dari 
matahari. (Alasan salah) 


Jawaban: C 


Struktur keruangan desa umumnya 
dipengaruhi oleh perekonomian agraris. 
Struktur keruangan yang berorientasi 
pada komersial masyarakat umumnya 
terjadi di kota. 


Jawaban: D 


core 


31. 


Sifat gregariousness yang sesuai dengan 
gambaran teks adalah bahwa di dalam 
diri manusia terdapat naluri untuk selalu 
hidup dengan orang lain. 


Jawaban: E 


SBMPTN 4 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


Pernyataan yang tidak sesuai dengan 
teks adalah manusia merupakan 
makhluk yang kuat karena dijelaskan 
pada paragraf terakhir bahwa manusia 
tanpa manusia lain pasti akan mati. 


Jawaban: A 


Kemurnian suatu ras cukup sulit 
ditemukan karena adanya amalgamasi 
atau nikah campur antarras. 


Jawaban: D 


Multikulturalisme adalah suatu paham 
tentang keberagaman khususnya dari 
segi kebudayaan sebagai hasil perbedaan 
ras atau suku bangsa. Multikulturalisme 
memahami bahwa walaupun berbeda- 
beda ras/suku bangsa namun manusia 
memiliki kesetaraan yang sama. Jadi, 
esensi pokok dari multikulturalisme 
ini adalah adanya kesetaraan dalam 
perbedaan. 


Jawaban: C 


Kemampuan suatu masyarakat 
untuk menerima budaya asing dan 


menyesuaikan dengan budaya lokal 
biasa disebut dengan /ocal genius. 
Jawaban: D 


Perkawinan dua individu yang berbeda 
latar belakang ekonomi atau kelas 
sosialnya dalam masyarakat disebut 
heterogami (hetero - berbeda). 


Jawaban: E 


Bentuk akomodasi dengan 
mempertemukan kedua belah pihak 
yang bertikai untuk bersama-sama 
menyelesaikan permasalahannya 
disebut konsiliasi. 


Jawaban: B 


SBMPTN 
494 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


38. 


39. 


40. 


41. 


42. 


Pemilu merupakan proses pemilihan 
calon penguasa politik pemimpin- 
pemimpin dalam suatu negara. Jadi, 
pemilu dapat disebut juga sebagai 


representasi lembaga politik dalam 
mengatur proses politik. 

Jawaban: D 
Perilaku menyimpang dapat 


disebabkan oleh kuatnya sosialisasi 
nonformal. (Pernyataan benar) 

Perilaku menyimpang dapat disebabkan 
oleh adanya proses sosialisasi yang tidak 
sempurna. (Alasan benar) 


Jawaban: B 


Politik aliran/sektarian dalam konteks 
politik adalah organisasi politik yang 
tidak sama dengan ideologi formal. Jadi, 
konsep politik ini berbeda dengan ideologi 
negara Indonesia. (Pernyataan benar) 


Politik sektarian banyak ditemukan 
di Indonesia sebagai salah satu ciri 
kemajamukan bangsa. (Alasan benar) 


Jawaban: B 
Sikap primordialisme (kesukuan/ras) 
dapat menghambat integrasi sosial. 
(Pernyataan benar) 
Mengutamakan kelompok dalam 
pergaulan dapat menyebabkan 
kecemburuan sosial yang berujung 


pada konflik berlatar belakang SARA 
(Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). 
(Alasan benar) 


Jawaban: B 


Feodalisme merupakan paham yang dianut 
individu/masyarakat dengan berlandaskan 
pada stratifikasi sosial dari faktor keturunan 
dan pemegang kekuasaan. 


Jawaban: C 


43. Nilai-nilai sosial dapat bersumber dari: Jadi, untuk mengurangi pengangguran 


jumlah uang beredar harus bertambah. 


- Tuhan | | 
Opsi yang paling tepat adalah C. 
- Masyarakat 
o Jawaban: C 
- Individu 


Jawaban A 4/. Pada masa reformasi, BI adalah bank 


sentral yang tidak memiliki fungsi untuk 
memberikan kredit secara langsung 
pada pengusaha kecil. BI hanya 
memberikan kredit kepada bank umum 
dan pemerintah. (Pernyataan salah) 

BI hanya mengeluarkan uang kartal. 
Uang giral dikeluarkan oleh bank umum. 
(Alasan benar) 


44. Sikap mental masyarakat modern yang 
mendorong modernisasi (efektifitas, 
canggih, dan kompleks/luas), yaitu: 

- Rajin 
- Tepat waktu 
- Berani mengambil risiko 
Jawaban: A 
Jawaban: D 
45. Pola hubungan dalam masyarakat 


majemuk yang dapat mengatasi masalah 
perbedaan budaya, yaitu: 


48. Untuk mengatasi inflasi — uang beredar 
dikurangi dengan cara: 


- Mengawasi kredit secara selektif 
- Menaikkan giro wajib minimum 

- Menaikkan tingkat diskonto 

- Menjual SBPU dan SBI 


- Asimilasi (bercampurnya kelompok- 
kelompok kebudayaan) 


- Integrasi (penyatuan) 


- Pluralisme (paham keberagaman) Jawaban: A 
Pola self-segregation atau pemisahan 49. AY =k- Ab 
diri tidak akan dapat mengatasi masalah 1 
= ——: Ab 
keanekaragaman kebudayaan. mps 
Jawaban: A 21 (-80) 
0, 25 
Jawaban: E 


46. Kurva Philips: 
inflasi 


50. Schumpeter — pengusaha 


Adam smith — tenaga kerja 
Harnod domor — modal 

Jawaban: B 
pengangguran 
51. Pernyataan pertama: 


e<1—>pTTRT bensin inelastis, 


Jika inflasi tinggi — maka pengangguran e>1—pÎTR} jadi PT TR T 


rendah. 


SBMPTN 4 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


52. 


53. 


54. 


Penyataan kedua: 
Oo 

C= A0 
%AP 


Jawaban: B 


Ciri-ciri Indifference Curve: 


- | Cembung ke arah titik origin 

- Memberikan tingkat kepuasan yang 
sama 

- Tidak saling berpotongan 

- Kurva yang berada disebelah kanan 
atas menunjukkan tingkat kepuasan 
yang lebih tinggi. 

Jawaban: E 


Pengawas dan pengurus koperasi 
bertanggung jawab kepada rapat anggota 
tahunan koperasi. 


Jawaban: B 


Management by objectives adalah jenis 

manajemen yang mengacu pada target 

yang menjadi tujuan. 

Kelemahan MBO: 

- Membutuhkan banyak waktu dan 
upaya untuk mempelajarinya. 

- Gaya dan dukungan pimpinan yang 


otoriter. 

- Perlu banyak adaptasi dan 
perubahan 

-  Kekurangcakapan hubungan antar 
pribadi 


- Uraian tugas yang sulit 
- Sulit mengkoordinasi seluruh tujuan 
organisasi 
- Kurang pengendalian terhadap 
metode pencapaian sasaran 
- Konflik antar-kreativitas 
Jawaban: A 


SBMPTN 
496 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


55. 


56. 


57. 


58. 


59. 


60. 


Laba = pendapatan — beban 


= 32.500.000 + 4.000.000 
— (15 juta — 2 juta — 3 juta — 2 juta) 
= 14.500.000 

Jawaban: C 


Retur 
umum. 


penjualan dicatat pada jurnal 


Jawaban: E 
Pernyataan 1: Angka pengganda pada 
perekonomian terbuka (empat sektor) 
lebih kecil dibanding dengan pada 
perekonomian tertutup (dua maupun tiga 
sektor). 


Pernyataan 2: Utang dan bunga termasuk 
dalam transaksi perekonomian terbuka. 


Jawaban: C 


Pernyataan 1: BI rate turun — uang 
beredar naik. 


Pernyataan 2: konstraktif — uang beredar 
turun — investasi turun. 


Jawaban: E 


Pada saat AC turun kurva AVC juga 
menurun. 


Jawaban: D 


Upah buruk naik — biaya produksi naik 
— permintaan naik (geser ke kanan) 
Jawaban: C 


PAKET 2 


SELEKSI 


BERSAMA MASUK 
PERGURUAN 
TINGGI NEGERI 
KELOMPOK SOSHUM 


TES KEMAMPUAN DAN POTENSI AKADEMIK 


TES KEMAMPUAN DASAR SOSHUM 


3. A 


PETUNJUK KHUSUS 
PENYELESAIAN SOAL-SOAL 


Petunjuk A Pilihlah satu jawaban yang paling tepat. 


Petunjuk B Soal terdiri dari tiga bagian, yaitu pernyataan, kata sebab, dan 


Petunjuk C 


alasan yang disusun berurutan. 


Pilihlah: 


A. 


Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya 
menunjukkan hubungan sebab akibat. 


B. Jika pernyataan benar dan alasan benar, tetapi keduanya 
tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. 

C. Jika pernyataan benar dan alasan salah. 

D. Jika pernyataan salah dan alasan benar. 

E. Jika pernyataan dan alasan keduanya salah. 

Pilihlah: 

A. Jika (1), (2), dan (3) yang benar. 

B. Jika(1) dan (3) yang benar. 

C. Jika (2) dan (4) yang benar. 

D. Jika hanya (4) yang benar. 

E. Jika semuanya benar. 


BIDANG ILMU : MATEMATIKA DASAR, BAHASA 
INDONESIA, BAHASA INGGRIS, TPA 
PREDIKSI : PAKET 02 


WAKTU : 105 MENIT 
JUMLAH SOAL : 90 


1. Konvensi: ... =... : Bank 


A. Partai - Konsorsium 
Pencalonan - Borang 
Demokrat — Mandiri 
Presiden - Tabungan 


MU Oo W 


Calon - Keuangan 


2. Panggung :... -... : Cincin 
A. Dekorasi - Pertunangan 

Tinggi - Emas 

Orasi — Jari 

Kotak - Lingkaran 


moO Oo W 


Pertunjukan - Mahar 


3. PIN:... = Televisi :... 


Universitas - Berbayar 
Rektor — Direktur 
Negeri - Media 

UGM - RCTI 

SMUP - LED 


moO WO > 


TES POTENSI AKADEMIK 


PREDIKSI 
PAKET 02 


Keterangan: 

TPA nomor 1sampai dengan nomor 45 
MATEMATIKA DASAR nomor 45 sampai dengan nomor 60 
BAHASA INDONESIA nomor 61 sampai dengan nomor 75 
BAHASA INGGRIS nomor 76 sampai dengan nomor 90 


: Curam = Heran :.... 
Terjal — Takjub 
Jurang - Kagum 
Jalan - Terbelalak 
Landai - Terpesona 


moO WO > 


Bahaya - Terperanjat 


: Ceroboh = Tepat :... 
Lalai - Akurat 
Lengah - Efektif 
Kecelakaan - Efisien 
Hati-hati - Meleset 
Waspada - Tepat sasaran 


moo P 


Pada hari libur nasional, tidak ada 
kegiatan belajar mengajar kecuali 
kegiatan ekstrakurikuler. 


Hari Kamis adalah salah satu dari hari 
libur nasional. 


A. Kegiatan belajar mengajar 
dilaksanakan, meskipun di hari Kamis. 

B. Kegiatan belajar mengajar 
dilaksanakan, kecuali pada hari 
Kamis. 


SBMPTN 4 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


C. Kegiatan belajar mengajar tidak 
dilaksanakan, kecuali hari Kamis. 

D. Kegiatan belajar mengajar dan 
ekstrakurikuler dilaksanakan pada 
hari Kamis. 

E. Kegiatan belajar mengajar dan 
ekstrakurikuler tidak dilaksanakan 
pada hari Kamis. 


7. Semua calon mahasiswa menempuh tes 


psikologi. 
Sebagian calon mahasiswa memiliki skor 
TOEFL di atas 450. 


A. Sebagian calon mahasiswa yang 
tidak memiliki skor TOEFL menempuh 
tes psikologi. 

B. Semua calon mahasiswa yang 
memiliki skor TOEFLtidak menempuh 
tes psikologi. 

C. Semua calon mahasiswa yang 
tidak memiliki skor TOEFL tidak 
menempuh tes psikologi. 

D. Sebagian calon mahasiswa yang 
memiliki skor TOEFLtidak menempuh 
tes psikologi. 

E. Semua calon mahasiswa yang 
menempuh tes psikologi tidak 
memiliki skor TOEFL. 


Semua tanaman memiliki buah. 
Sebagian tanaman berbunga merah. 


A. Semuatanaman yang memiliki buah, 
berbunga bukan merah. 

B. Semuatanaman yang memiliki buah, 
berbunga merah. 

C. Semua tanaman yang tidak memiliki 
buah, berbunga bukan merah. 

D. Sebagian tanaman yang tidak 
memiliki buah, berbunga merah. 

E. Sebagian tanaman yang memiliki 
buah, berbunga bukan merah. 


SBMPTN 
5 00 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


9. Korban yang memiliki tabungan kurang 
dari tiga juta rupiah mendapat bantuan 
dan hadiah. 


Yusuf menerima bantuan, tetapi tidak 
menerima hadiah. 


A. Yusufadalah korban yangtabungannya 
lebih dari tiga juta rupiah. 

B. Yusufadalah korban yangtabungannya 
kurang dari tiga juta rupiah. 

C. Yusuf adalah korban yang berhak 
menerima hadiah. 

D. Yusuf adalah bukan korban yang 
berhak menerima hadiah. 

E. Yusuf adalah korban yang 
tabungannya tiga juta rupiah. 


10. Bahan katun lebih baik daripada bahan 
nilon. 


Bahan yang lebih baik lebih tahan lama 
dan lebih mahal. 


A. Bahan nilon lebih tahan lama dan 
lebih mahal daripada bahan katun. 

B. Bahan nilon tidak lebih tahan lama, 
tetapi lebih mahal daripada bahan 
katun. 

C. Bahan nilon tidak lebih tahan lama 
dan tidak lebih mahal daripada bahan 
katun. 

D. Bahan nilon lebih tahan lama, tetapi 
tidak lebih mahal daripada bahan 
katun. 

E. Bahan nilon sama tahan lama dan 
sama mahalnya dengan bahan 
katun. 


Teks berikut digunakan untuk menjawab soal 
nomor 11-19. 


Sebuah perusahaan krayon mengemas 
produk baru yang berisi 10 buah krayon 
dengan warna yang berbeda. Warna-warna 


tersebut adalah M, N, O, P R, S, T, V, W, dan 
Y. Produk tersebut dikemas dalam dua sisi, 
depan dan belakang, serta ditata dalam 5 
kolom, diberi nomor dari kiri ke kanan, dari 
1 sampai dengan 5. Krayon-krayon tersebut 
ditata dengan aturan sebagai berikut: 


11. 


12. 


P dan O berada pada sisi yang sama, 
dan diantara keduanya tepat terdapat 3 
buah krayon 

S berada pada kolom yang sama dengan W 
T tepat disamping kiri P 

jika M berada di sisi depan maka W dan Y 
berada di sisi belakang 

jika W berada di sisi depan maka O 
berada di sisi belakang 


R berada di kolom nomor 3 


Diantara susunan berikut, penataan yang 
dapat dilakukan dari kiri ke kanan adalah 


A. Sisi Depan: O,S, R, T, P 
Sisi Belakang : W, N, M, Y, V 
B. Sisi Depan: O, S, R, T, P 
Sisi Belakang : N, W, V, Y, M 
C. Sisi Depan: Y, W, N, R, V 
Sisi Belakang : P, S, M, T, O 
D. Sisi Depan: O, R, S, T, P 
Sisi Belakang : N, V, W, Y, M 
E. Sisi Depan: N, W, Y, V, M 
Sisi Belakang : O, S, R, T, P 


Jika O berada di sisi depan, pernyataan 
yang benar adalah .... 


A. R berada di kolom nomor 3 pada sisi 
depan. 

B. M berada di kolom nomor 3 pada sisi 
depan. 

C. M berada di kolom nomor 3 pada sisi 
belakang. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


D. V berada di kolom nomor 5 pada sisi 
belakang. 

E. W berada di kolom nomor 2 pada sisi 
belakang. 


Jika W berada pada sisi depan, posisi 
krayon yang dapat dipastikan letaknya 
adalah .... 


A. 4 D. 7 
B. 5 E. 8 
C. 6 


Jika M berada pada sisi depan, maka 
pernyataan yang benar adalah .... 


A. O berada pada sisi depan 
S berada pada sisi depan 
T berada pada sisi belakang 
R berada pada sisi depan 


MU Oo W 


R berada pada sisi belakang 


Jika V dan Y berada pada sisi depan, 
maka pernyataan yang benar adalah .... 
A. S berada pada sisi depan 

O berada pada sisi depan 

T berada pada sisi depan 

M berada pada sisi depan 


MU Oo W 


R berada pada sisi depan 


2014” — 2010-2018 © 
2014” — 2013-2015 


A. 1 D. 16 

B. 4 E. 25 

C. 9 

Urutan bilangan dari terkecil hingga 


terbesar adalah .... 
A. 75%: 0,745: 29: 285 
34 375 


B. 0,745: 75%; 29 . 289 
34 375 


SBMPTN 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 5 0 


18. 


19. 


20. 


21. 


25. 285 


c 2 -25 285 
34) 0745; 75%; £ 

D 25. 0,745. 22. 75% 
34 ' 7 375’ 

E. 2. 289 | 0,745 : 75% 
34’ 375 


Banyaknya bilangan kelipatan 4 tetapi 
bukan kelipatan 6 antara 40 dan 70 
adalah .... 


A. 4 D. 7 
B. 5 E. 8 
C. 6 
Bilangan yang paling mendekati 
9,98 x 601,5 adalah .... 
15,79 
A. 5 D. 20 
B. 10 E. 25 
C. 15 
s1 3 
6 7 
1 
12 — 
A 18 
5 
12— 
B. “38 
7 
12— 
CG. “3B 
D 1211 
18 
E 121 
18 
Sebuah penelitian mengenai pola 


konsumsi sejenis barang menunjukkan 
bahwa setiap kenaikan harga 8x persen, 
pembelian turun sebanyak x persen. 
Jika saat ini harga barang tersebut adalah 
Rp10.500 per buah, agar konsumsi turun 


SBMPTN 
5 02 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


22. 


23. 


24. 


sebesar 2 persen, maka harga barang 
tersebut harus dinaikan sebesar .... 


A. Rp420 D. Rp1.680 
B. Rp720 E. Rp1.990 
C. Rp1.050 


Sebuah bus menempuh perjalanan dari 
kota A ke kota B dengan kecepatan rata- 
rata 40 km per jam dan kembali dengan 
kecepatan 60 km per jam. Jika jarak A ke 
B adalah adalah 120 km, maka kecepatan 
rata-rata bus tersebut adalah .... 


A. 46 km/jam D. 52 km/jam 
B. 48 km/jam E. 54 km/jam 
C. 50 km/jam 


Tarif paket iklan baris di sebuah surat 
kabar lokal adalah Rp250 per baris untuk 
hari pertama, Rp150 per baris per hari 
untuk lima hari berikutnya dan Rp100 per 
baris per hari untuk hari-hari berikutnya. 
Jika seseorang membayar Rp6.000 
untuk iklan tiga baris, maka iklan tersebut 
akan terpasang selama .... 


A. 16 hari D. 50 hari 
B. 20 hari E. 56 hari 
C. 26 hari 


Pada suatu acara, panitia telah menyusun 
kursi sebanyak 70 buah, dengan setiap 
baris berisi kursi dengan jumlah yang 
sama. Dengan berbagai pertimbangan, 
susunan kursi harus dirubah. Setiap baris 
kursinya dikurangi 2, sehingga jumlah 
baris bertambah 4. Dengan perubahan 
ini, jumlah seluruh kursi tetap dan setiap 
baris berisi kursi dengan jumlah yang 
sama. Banyaknya baris sebelum ada 
perubahan adalah .... 


A. 5 D. 12 
B. 7 E. 14 
C. 10 


25. 


26. 


21. 


28. 


29. 


30. 


Mesin A memproduksi suatu komponen 
dengan kecepatan sebesar 120 
komponen setiap 40 detik. Sedangkan 
mesin B mampu memproduksi komponen 
yang sama dengan kecepatan 100 
komponen per 20 detik. Jika kedua 
mesin tersebut digunakan bersama- 
sama, maka waktu yang diperlukan untuk 
memproduksi 400 komponen adalah .... 


A. 44 detik D. 60 detik 
B. 50 detik E. 64 detik 
C. 56 detik 

0, 6, 14, 24, 36, .... 

A. 46 D. 52 

B. 48 E. 54 

C. 50 


3,4,7,9, 11, 14, 15, .... 


A. 17 D. 20 
B. 18 E. 21 
C. 19 


3, 6, 9, 16, 21, 31, 39, 51, 63, .... 


A. 72 D. 75 
B. /3 E. 76 
C. 74 


2,8, ...,5,6; 3,2....: 6,4; 22 4: 12,8; 44 8. 
A. 1,2 dan 9,8 

B. 1,3 dan 9,5 

C. 1,6 dan 11,2 

D. 2,4 dan 12,8 

E. 2,5 dan 10,5 


4,8, ..., 8, ..., 20, 16, 32, 40. 


A. 9 dan 17 D. 16 dan 16 
B. 10 dan 16 E. 14 dan 17 
C. 12 dan 19 


31. Pilihlah jawaban yang paling tepat! 


Gambar berikut menunjukkan persegi 
panjang yang dibagi menjadi empat 


bagian. Luas daerah S adalah - dari 
luas dari daerah T. Jika perbandingan 


antara luas daerah T dan U adalah 2: 1 
maka perbandingan antara luas daerah V 


dan daerah U adalah ... 

A. 1:2 D. 2:1 
B. 2:3 E. 4:1 
C. 312 


32. Diketahui AB sejajar CD dan AC sejajar 


Besarnya ZBCE adalah .... 


A. 52° D. 82° 
B. 62° È. 92? 
C. 72° 


33. Setiap sel berikut bersisi 1 cm. 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 5 03 


Keliling bangun di atas adalah .... 


A. 40 cm D. 46 cm 
B. 42cm E. 48cm 
C. 44cm 

34. 


Gd 


Gambar selanjutnya adalah .... 


(A) (B) (C) (D) (E) 


Banyaknya garis lurus minimum yang 
digunakan untuk membentuk bangun di 


atas adalah .... 
A. 11 D. 17 
B. 13 E. 19 
h ECE 
1 1|1 tit 88 Jj] T 
35 


Gambar selanjutnya adalah .... 


TEER 
1 èT èL tT bT 4 
(A) (B) (C) (D) (E) 
39. a 
NIA 
ERRERA 


Gambar selanjutnya adalah .... 


PA PPK IBI DI 
(A) B (C) (D) (E) 


Jika seluruh permukaan bangun diatas 
di cat, maka banyaknya kubus yang dua 
sisinya terkena cat adalah .... 

A. 0 D. 3 

B. 1 

C. 2 


Pilihlah gambar (A), (B), (C), (D), atau (E) 
untuk melanjutkan pola gambar yang tersedia! 


Gambar selanjutnya adalah .... 
Gambar selanjutnya adalah .... 


SBMPTN 
5 04 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


MATEMATIKA DASAR 


46. Jika 27” = 8, maka 3.97 31 = 


Doe So + >: + 
$#] AB! AWAS AB 
(A) (B) (C) (D) (E) 


Pilihlah gambar (A), (B), (C), (D), atau (E) 


A. 2 D. 5 
yang dalam hal tertentu berbeda dari keempat B 3 F 6 
bar lainnya! | | 
gambar lainnya C. 4 
41. 


47. Jika Ploga + vb loga = 4, maka °logb = 


a 2 D. 2 
4 
ia B. 1 E 3 
2 2 
c 4 
3 
43 48. Persamaan kuadrat x° -(a+1)x+a=0 
| an mempunyai akar-akar X1 dan X2. Jika 
| x, (Xp — 1) = 3, maka nilai a adalah .... 
A. -4 D. 3 
(A) (B) (C) (D) (E) 
B. -3 E. 4 
44. C. 2 
49. Jika fungsi kuadrat f(x)= cx? -bx +a 
mempunyai titik puncak di (4,8) dan 
memotong sumbu x negatif, maka .... 
A. -a-—b+c>0 
45. 


—a+b+c>0 


a-b-c>0 


B 
C. a+b-c>0 
D 
E. a-b+c>0 


50. Jika 2x-Z=2, x+2y=4, dan 
y+z=1, maka 3x +4y+z=.... 


A. 4 D. 7 
B. 5 E. 8 
C. 6 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 5 05 


51. 


52. 


53. 


Jika suatu persegi dengan panjang sisi 
satu satuan dibagi menjadi 5 persegi 
panjang seperti tampak pada gambar 
di bawah, maka panjang ruas garis AB 
adalah .... 


UW 

ON} NM lN lw 
m 
— 


Jika 1<a<2, maka semua nilai x 
yang memenuhi pertidaksamaan 


—x2 + 2ax—6 


_ eee <9 adalah.... 
x? (x + 3)(x - 2) 


-3<x<2 

Xx —2 atau x>3 
x<-3 atau x> 2 
—2<x<0O atau x<3 


—3<x<Q atau x<2 


moo 0 > 


Diketahui sistem pertidaksamaan linier 
3X + 2y 2 24 
X22 
y23 


Jika fungsi tujuannya f(x,y)-x44y, 

maka sistem tersebut .... 

A. mempunyai nilai minimum dan nilai 
maksimum 

B. mempunyai nilai minimum tetapi 
tidak mempunyai nilai maksimum 


SBMPTN 
5 06 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


54. 


59. 


56. 


C. tidak mempunyai nilai minimum tetapi 
mempunyai nilai maksimum 


D. tidak mempunyai nilai minimum dan 
nilai maksimum 


E. tidak mempunyai daerah penyelesaian 


a 1 1 2 
Jika A-lb —1| dan B-|1 —1I dan 
c 1 0 1 


determinan dari A'B=8 dengan A! 
menyatakan transpose dari matriks A , 
maka nilai a+b=.... 


A. -2 D. 1 

B. -1 EB. 2 

C. 0 

Diketahui deret geometri tak hingga 
U1 tU, tU3 t.... Jika rasio deret 


tersebut adalah r dengan -1xr x1 dan 


U1 + U3 #U3 +... = 9(Ug + U4 + U5 +--+), 
maka nilai r? adalah .... 
A1 D. 4 
3 9 
B 1 E. 2 
4 16 
S28 
“9g 


Kode kupon hadiah untuk belanja pada 
suatu toko swalayan berbentuk bilangan 
yang disusun dari angka 1, 2, 2, 4, 8. 
Jika kupon-kupon tersebut disusun 
berdasarkan kodenya mulai dari yang 
terkecil sampai dengan yang terbesar. 
Maka kupon dengan kode kurang dari 
42000 sebanyak .... 


A. 24 D. 48 
B. 36 E. 54 
C. 39 


57. Jika -999, -992, -985, ... adalah barisan 
aritmetika naik maka bilangan positif 
terkecil dalam barisan tersebut adalah .... 

D. 4 

E. 5 


O WO > 
W N 3 


58. Siswa-siswa kelas XI IPA 1 mengikuti tes 
matematika dengan hasil sebagai berikut. 
Lima siswa memperoleh skor 100, siswa 
yang lain memperoleh skor minimal 65, 
dan rata-rata skor semua siswa adalah 
75. Banyak siswa pada kelas tersebut 


paling sedikit adalah .... 


A. 14 D. 17 
B. 15 E. 18 
C. 16 
59. Pada tahun 2013 perusahaan A 
memproduksi 3.000.000 handphone 


dengan peningkatan produksi 100.000 
handphone per tahun. Sedangkan 
perusahaan B memproduksi 5.000.000 
handphone dengan peningkatan 20.000 
handphone per tahun. Banyak produksi 
handphone perusahaan A akan sama 


dengan banyak produksi handphone 
perusahaan B pada tahun .... 

A. 2026 D. 2038 

B. 2030 E. 2039 

C. 2036 


60. Jika f(x)=ax+3 dan f"(f"(18))=3 
maka nilai a? +a+1=.... 
A. 3 D. 9 
B. 5 E. 11 
C. 7 


0 MATEMATIKADASAR 


Teks berikut digunakan untuk menjawab soal 
homor 61-65. 


(1) Kabut asap akibat kebakaran hutan 
dan lahan di Provinsi Riau terus berkembang 
dalam skala luas. (2) Malapetaka yang 
disebabkannya pun semakin hebat. (3) 
Setelah menyebabkan seorang warga Riau 
mati lemas akibat menghirup udara penuh 
racun pun juga melumpuhkan seluruh aktivitas 
penerbangan di Bandara Internasional Sultan 
Syarif Kasim II Pekanbaru. (4) Sejak kemarin, 
seluruh penerbangan dari dan ke bandara 
tersebut dihentikan. (5) Airlines Operator 
Committee atau Komite Operator Maskapai 
Penerbangan di Pekanbaru telah menjadikan 
daerah itu tertutup bagi oprasi penerbangan. 


(6) Masyarakat sudah sangat terganggu 
dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. 
(7) Selain itu, kesehatan dan keselamatan 
warga Pekanbaru dan wilayah-wilayah lain di 
sekitar kota itu berada dalam bahaya sangat 
serius karena setiap saat harus menghirup 
udara kotor yang menghancurkan kesehatan. 
(8) Kondisi tersebut dalam jangka panjang 
dapat berakibat fatal. (9) Selain mematikan, 
asap yang terhirup oleh sistem pernapasan 
dalam jangka tertentu dapat merusak otak 
dan menyebabkan penduduk di wilayah itu 
menderita idiot. 


(10) Kita prihatin, bahkan berduka, 
dengan malapetaka yang belum juga bisa 
diatasi. (11) Yang lebih mengkhawatirkan, 
skala dari dampak kabut asap tersebut 
semakin meluas. (12) Bukan hanya Riau, 
wilayah yang berdekatan dengan provinsi 
sumber kebakaran lahan dan hutan itu, 
seperti Sumatra Utara dan Sumatra Barat, 
juga sudah mulai ikut terkena dampaknya. 


SBMPTN / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 5 0 


61. Kalimat yang tidak efektif ditemukan pada 


A. 1 dan / 
B. 2dan 8 
C. 3 dan 11 
D. 4dan 10 
E. S dan 12 


62. Manakah rangkuman yang tepat untuk 


teks di atas? 


A. Kabut asap akibat kebakaran hutan 
dan lahan di Provinsi Riau terus 
berkembang dalam skala luas. 
Masyarakat sangat terganggu dalam 
menjalankan aktivitas sehari-hari. 
Wilayah yang berdekatan dengan 
Riau pun sudah mulai ikut terkena 
dampaknya. 

B. Kabutasap akibat kebakaran hutan dan 
lahan terus berkembang dalam skala 
luas. Masyarakat sangat terganggu 
dalam menjalankan aktivitas sehari- 
hari. Wilayah yang berdekatan pun 
sudah mulai ikut terkena dampaknya. 

C. Kabut asap akibat kebakaran hutan 
dan lahan di Provinsi Riau terus 
berkembang. Masyarakat sangat 
terganggu dalam menjalankan aktivitas 
sehari-hari. Seluruh penerbangan dari 
dan ke Riau pun dihentikan. 

D. Kabut asap akibat kebakaran hutan 
dan lahan di Provinsi Riau terus 
berkembang. Masyarakat sangat 
terganggu dalam menjalankan 
aktivitas sehari-hari. Kesehatan dan 
keselamatan warga Pekan baru dan 
wilayah-wilayah lain di sekitar kota itu 
berada dalam bahaya. 

E. Kabut asap akibat kebakaran 
hutan dan lahan di Provinsi Riau 
terus berkembang. Kesehatan dan 
keselamatan warga Pekan baru dan 


SBMPTN 
5 08 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


wilayah-wilayah lain di sekitar kota itu 
berada dalam bahaya. Masyarakat 
sangat terganggu dalam menjalankan 
aktivitas sehari-hari. 


63. Penulis teks di atas berpihak pada .... 


A. pemerintah 

pelaku pembakaran 
pembaca 
masyarakat 

tidak berpihak 


MU Oo W 


64. Kesalahan penggunaan ejaan ditemukan 


pada kalimat .... 
A. (11) dan (12) D. 
B. (7) dan (8) E 
C. (6) dan (13) 


(5) dan (9) 
(1) dan (10) 


65. Hubungan isi antar paragraf yang paling 


tepat adalah .... 

A. paragraf ke-2 merupakan rincian 
paragraf ke-1 

B. paragraf ke-2 merupakan solusi 
paragraf ke-1 

C. paragraf ke-2 merupakan akibat 
paragraf ke-1 


D. paragraf ke-2 merupakan 
pembanding paragraf ke-1 

E. paragraf ke-2 memaparkan contoh 
paragraf ke-1 


Teks berikut digunakan untuk menjawab soal 
nomor 66-68. 


Singapura menjadi yang termahal untuk 
ditinggali di tahun 2014. Negara pulau 
di utara khatulistiwa itu ada di peringkat 
pertama dari 131 kota dunia menurut versi 
Economist Intelligence Unit (EIU). Mata uang 
yang kuat dikombinasikan dengan mahalnya 
biaya menjalankan mobil, serta tagihan listrik 


yang luar biasa menguras kantong membuat 
Singapura ada di urutan pertama. Tak cuma 
itu, Negeri Singa adalah tempat paling mahal 
di dunia untuk membeli pakaian. Pemerintah 
sendiri mencatat angka pengangguran 
Singapura 1,8% pada kuartal IV/2013, angka 
terendah selama 5 tahun menyusul komitmen 
pemerintah untuk membatasi tenaga kerja 
asing murah yang berpotensi menaikkan 
biaya bisnis. 


66. Simpulan yang dapat diambil dari 
paragraf di atas adalah .... 
A. Singapura menduduki peringkat 


pertama di tahun 2014. 


B. Ditahun 2014 biaya hidup di Singapura 
luar biasa menguras kantong. 

C. Di tahun 2014 Singapura menjadi 
tempat termahal untuk ditinggali. 

D. Singapura adalah kota termahal di 
dunia. 

E. Singapura menjadi 
berperingkat pertama. 


Negara pulau 


67. Kelemahan paragraf di atas adalah .... 


A. gagasan utamanya terletak di tengah 


B. gagasan utamanya lebih dari satu 
C. tidak ada gagasan utama 
D. mengandung kalimat sumbang 
E. tidak ada gagasan penjelas 
68. Seseorang akan mengembangkan 


karangan yang bertema “Pengelolaan 

Sampah" dengan kerangka karangan 

berikut: 

(1) Bahaya Sampah Plastik. 

(2) Dampak Sampah Bagi Manusia Dan 
Lingkungan 

(3) Jenis-jenis sampah 

(4) Usaha Pengendalian Sampah 

(5) Kebijakan pengelolaan Sampah 


Urutan kerangka yang paling tepat untuk 
tema karangan di atas adalah .... 


A. (8), (2), (1), (5), (4) 
B. (3), (2), (1), (4), (5) 
C. (1), (3), (2), (9), (4) 
D. (1), (2), (3), (4), (5) 
E. (2), (1), (3), (9), (4) 


Teks berikut digunakan untuk menjawab soal 
nomor 69-70. 


Menjelang akhir tahun, kaum buruh 
kembali disibukkan oleh perjuangan kelas 
paling dasar untuk menentukan upah 
minimum di tahun berikutnya. Saat ini, 
mereka menuntut kenaikan upah minimum 
2014 sebesar 50% dan Upah Minimum 
Provinsi (UMP) DKI Jakarta Rp3,7 juta. 
Seperti biasa, para pemodal pun menentang 
tuntutan kenaikan upah dari buruh dengan 
berbagai alasan. 


Salah satu alasan yang biasa dipakai 
dan membuat citra buruh buruk, adalah 
produktivitas yang rendah. Apa yang 
dimaksud dengan produktivitas di sini adalah 
kemampuan tenaga kerja untuk menghasilkan 
barang produksi. Alasan itu jelas tidak masuk 
akal. Kalau kita lihat data resmi Badan 
Pusat Statistik (BPS), produktivitas tenaga 
kerja industri Indonesia selama 2001-2010 
cenderung meningkat. Peningkatannya juga 
cukup besar, yaitu sekitar 199%. 


Ironisnya, ketika produktivitas tenaga 
kerja meningkat, upah riil (nilai upah 
berbanding harga-harga barang) cenderung 
stagnan. Ini bisa kita lihat juga dari data 
BPS tentang rata-rata upah riil buruh industri 
Indonesia di bawah mandor (supervisor). 
Sekalipun sempat ada lonjakan di akhir tahun 
2010, tetapi lonjakan itu hanyalah fluktuasi 
jangka pendek saja. Kecenderungan upah 
riil buruh industri selama 2007-2011 adalah 
stagnan. 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 5 09 


Tabel 1 Produktivitas Tenaga Kerja Industri 
Indonesia 2001-2010 (Juta Rupiah) 


Produktivitas Tenaga Kerja 


2002 202,18 
2003 196,26 
2004 221,91 


2005 251,58 
2006 211,19 
2007 334,49 


69. Pernyataan manakah yang paling sesuai 
dengan tabel di atas? 


A. Produktivitas tenaga kerja mengalami 
peningkatan pada setiap tahunnya 
dalam periode 2001-2010. 

B. Produktivitas tenaga kerja cenderung 
stagnan pada setiap tahunnya dalam 
periode 2001-2010. 

C. Produktivitas tenaga kerja cenderung 
mengalami peningkatan dalam 
periode 2001-2010. 


D. Ada kecenderungan peningkatan 
upah riil buruh industri selama 2007- 
2011. 
E. Ada kecenderungan fluktuasi upah 
riil buruh industri selama 2007-2011. 
70. Kelemahan paragraf ke-1 teks di atas 
adalah .... 


A. gagasan utamanya terletak di tengah 


B. gagasan utamanya ada di seluruh 
paragraf 
C. tidak ada kalimat utama 


z 


tidak ada gagasan penjelas 
E. mengandung kalimat sumbang 


SBMPTN 
5 1 0 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Teks berikut digunakan untuk menjawab soal 
nomor 71. 


TEKS 1 


Tawuran pelajar yang kerap terjadi 
di Jakarta tidak ada kaitannya dengan 
perkembangan jiwa anak maupun kurangnya 
perhatian dari orang tua. Guru Besar Psikologi 
Sosial Universitas Indonesia Sarlito Wirawan 
Sarwono mengungkapkan alasan-alasan 
penyebab tawuran karena faktor emosi dan 
kurangnya perhatian adalah alasan kuno. 
Menurut dia, tawuran pelajar terjadi karena 
ada dua kelompok sosial, yaitu kelompok 
in-group dan kelompok out-group. Setiap 
siswa akan kompak dengan kelompok in- 
group mereka. Adapun kelompok out-group 
akan dijadikan musuh. Maka dari itu, Sarlito 
memandang harus dicarikan kelompok out- 
group yang bisa dijadikan musuh bersama 
supaya mereka tidak terlibat tawuran lagi. 
“Jadi penanganannya harus digabung. 
Seperti SMA 70 dan SMA 6. Mereka harus 
jadi satu sekolah atau satu kumpulan yang 
memiliki tujuan bersama,” ujarnya. 


TEKS 2 


Berawal dari saling ejek antar siswa SMA 
6 dan SMA 70, perkelahian pun terjadi. Setiap 
siswa punya perspektif masing-masing soal 
bagaimana membela diri saat mereka diejek. 
Tidak hanya itu, bahkan kedua sekolah itu 
memiliki labelisasi untuk menyebut siswa 
dari sekolah lain. Juga, aturan sekat-sekat 
kekuasaan wilayah sekolah masing-masing 
yang tidak bisa seenaknya dilalui sekolah 
lain. 


Data Komisi Nasional Perlindungan Anak 
(Komnas PA) menyebut sepanjang 2013 
ditemukan 255 kasus tawuran antar pelajar. 
Kasus tawuran antarpelajar itu meningkat jika 
dibandingkan dengan 2012 yaitu 147 kasus. 


Sebanyak 255 kasus kekerasan antarpelajar 
tingkat SMP dan SMA itu menyebabkan 20 
anak meninggal dunia. Pengamat pendidikan 
dan sosial Universitas Islam Negeri (UIN) 
Syarif Hidayatullah Jakarta Gazi Saloom 
menilai sistem pendidikan terlalu parsial 
dan tidak utuh dalam memberikan nilai-nilai 
luhur kepada para pelajar sehingga kerap 
menimbulkan kekerasan baik kelompok 
maupun individu. 


71. Kedua teks di atas menjelaskan tentang 


A. faktor-faktor pemicu tawuran antar 
siswa 

B. tawuran berawal dari kurangnya 
perhatian orang tua dan sekolah 

C. tawuran kerap terjadi pada pelajar di 
Jakarta 


D. kasus tawuran yang terus meningkat 
sepanjang 2013 

E. sekat-sekat wilayah antarsekolah 
menjadi sumber penyebab tawuran 


Teks berikut digunakan untuk menjawab soal 
nomor 72-75 


Sebagian orang mengonsumsi vitamin 
dan mineral dengan tujuan melindungi tubuh 
dari berbagai penyakit dan menjaganya tetap 
sehat.Kebiasaan ini terus dijalankan dan 
diterima sebagai kebenaran meski belum 
ada riset yang bisa membuktikannya. Bahkan 
sebagian orang meyakini konsumsi vitamin 
dan mineral secara teratur bisa mencegah 
kanker atau penyakit jantung. 


Riset yang dilakukan US Preventive 
Services Task Force, yaitu panel 
beranggotakan sukarelawan terdiri dari ahli 
nasional dalam pencegahan dan pengobatan, 
mencari tahu pengaruh multivitamin pada 
penyakit kronis.Peneliti menggunakan 
data riset pada 2013 yang dipublikasikan 


dalam jurnal Annals of Internal Medicine. 
Berdasarkan riset ini, peneliti mengatakan 
perlu riset lebih banyak untuk mengetahui 
kegunaan suplemen. Terutama untuk 
mengetahui apakah suplemen vitamin dan 
mineral mampu membantu mencegah kanker 
dan penyakit kardiovaskular. 


Sampai ada bukti selanjutnya, peneliti 
menyarankan konsumen tidak mengonsumsi 
pil suplemen. Peneliti lebih menyarankan 
konsumen untuk mengonsumsi lebih banyak 
asupan kata nutrisi seperti: buah, sayuran, 
seafood, dan produk susu dalam pola makan 
hariannya. Asupantersebut menurunkan risiko 
terkena kanker dan penyakit kardiovaskuler. 
Suplemen bisa dikonsumsi bila tubuh benar- 
benar kekurangan salah satu zat nutrisi. 
Namun patut ditekankan konsumsi suplemen 
tidak membebaskan tubuh dari risiko penyakit 
kanker maupun kardiovaskuler. Konsumsi 
suplemen seharusnya tidak digunakan untuk 
pencegahan penyakit kronis 


12. Apakah gagasan utama paragraf ke-1 
teks di atas? 


A. Sebagian orang mengonsumsi 
vitamin dan mineral dengan tujuan 
melindungi tubuh dari berbagai 


penyakit kanker dan jantung. 

B. Sebagian orang mengonsumsi 
vitamin dan mineral dengan tujuan 
melindungi dan menjaga tubuh agar 
tetap sehat. 


C. Sebagian orang mengonsumsi 
vitamin dan mineral dengan tujuan 
melindungi tubuh dari berbagai 


penyakit dan menjaga tubuh agar 
tetap sehat. 

D. Orang mengonsumsi vitamin dan 
mineral dengan tujuan melindungi 
tubuh dari berbagai penyakit. 


SBMPTN | 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 5 


E. Kebiasaan orang mengonsumsi 
vitamin dan mineral dengan tujuan 
melindungi tubuh dari berbagai 


penyakit dan menjaga tubuh agar 
tetap sehat. 


73. Apakah simpulan dari teks di atas? 


A. Demi menjaga kesehatan diperlukan 


konsumsi vitamin dan mineral. Akan 
tetapi berdasarkan riset konsumsi 
multivitamin dalam bentuk suplemen 
tidak dianjurkan. Konsumen disarankan 
untuk mengkonsumsi asupan nutrisi 
dari bahan-bahan alami. 


Sebagian orang mengonsumsi 
vitamin dan mineral dengan tujuan 
melindungi tubuh dari berbagai 
penyakit dan menjaganya tetap 
sehat. Namun, konsumsi suplemen 
tidak membebaskan tubuh dari 
risiko penyakit kanker maupun 
kardiovaskuler. 

Demi menjaga kesehatan diperlukan 
konsumsi vitamin. Akan tetapi 
berdasarkan riset konsumsi 
multivitamin dalam bentuk suplemen 
tidak dianjurkan. Konsumsi suplemen 
tidak membebaskan tubuh dari 
risiko penyakit kanker maupun 
kardiovaskuler. 

Sebagian orang mengonsumsi 
vitamin dan mineral dengan tujuan 
melindungi tubuh dari berbagai 
penyakit dan menjaganya tetap 
sehat. Akan tetapi berdasarkan 
riset konsumsi multivitamin dalam 
bentuk suplemen tidak dianjurkan. 
Konsumen disarankan untuk 
mengkonsumsi asupan nutrisi dari 
bahan-bahan alami. 


SBMPTN 
5 | ) seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


E. 


Demi menjaga kesehatan diperlukan 
konsumsi vitamin. Akan tetapi 
berdasarkan riset konsumsi 
multivitamin dalam bentuk suplemen 
tidak dianjurkan. Konsumsi suplemen 
tidak membebaskan tubuh dari 
risiko penyakit kanker maupun 
kardiovaskuler. 


14. Kelemahan paragraf ke-3 teks di atas 
adalah .... 


19. 


A. 


moO W 


gagasan utamanya terletak di tengah 
gagasan utamanya lebih dari satu 
tidak ada gagasan utama 
mengandung kalimat sumbang 

tidak ada gagasan penjelas 


Suntingan manakah yang tepat untuk 
kalimat ke-5 paragraf ke-2 di atas? 


A. 


Peneliti menggunakan data riset 
pada tahun 2013 yang dipublikasikan 


dalam jurnal Annals of Internal 
Medicine. 
Peneliti menggunakan riset data 


pada 2013 yang dipublikasikan dalam 
jurnal Annals of Internal Medicine. 

Peneliti menggunakan hasil riset 
pada tahun 2013 yang dipublikasikan 


dalam jurnal Annals of Internal 
Medicine. 
Peneliti menggunakan data riset 


pada 2013 yang dipublikasikan dalam 
jurnal Annals of Internal Medicine. 
Peneliti menggunakan data riset 
pada tahun 2013 yang dipublikasikan 
dalam jurnal Annals of Internal 
Medicine. 


0 SAEMKTKABASAR 


Problems 76-78 are based on the following 
passage. Choose one option that best 
completes the blank spaces in the passage! 


Brushing aside Western threats and 
outrage, President Yoweri Museveni of 
Uganda significantly strengthened Africa's 
antigay movement on Monday, (76) ....., 
including life imprisonment in some cases, 
according to government officials. 


The move came weeks after Mr. Museveni's 
Nigerian counterpart, Goodluck Jonathan, took 
similar steps in his own country, threatening 
offenders with 14-year prison terms. The 
Ugandan law seemed even tougher, threatening 
life terms on charges including “aggravated 
homosexuality,” meaning homosexual acts with 
a minor, a disabled person or someone (77) .... 
with HIV. 

“We Africans never seek to impose 
our view on others. If only they could let us 
alone,” Mr. Museveni said, according to 
The Associated Press, (78) .... to Western 
pressure to reject the bill. 


76. The option that best completes (76) is .... 


A. Law for homosexual acts imposing 
harsh sentence signed into law. 

B. Sentencing harsh punishment for 
homosexual acts law. 

C. Homosexual acts imposed harsh 
sentence signed into law. 

D. Imposing harsh law into signed 
sentence for homosexual acts. 

E. Signing into law a bill imposing harsh 
sentences for homosexual acts. 


7/7. The option that best completes (77) is .... 


A. Hit 

B. Infected 
C. Imposed 
D. Suffered 
E. Attacked 


78. The option that best completes (78) is .... 


A. Alluding 
Countenancing 
Consenting 
Avoiding 


MU Oo W 


Dodging 


Problems /9-82 are based on the following 
passage. 


Infrared radiation is popularly known as 
“heat radiation”, but light and electromagnetic 
waves of any frequency will heat surfaces 
that absorb them. Infrared light from the 
Sun accounts for 49% of the heating 
of Earth, with the rest being caused by 
visible light that is absorbed then re- 
radiated at longer wavelengths. Visible light 
or ultraviolet-emitting lasers can char paper 
and incandescently hot objects emit visible 
radiation. Objects at room temperature will 
emit radiation concentrated mostly in the 8 
to 25 um band, but this is not distinct from 
the emission of visible light by incandescent 
objects and ultraviolet by even hotter objects. 


Heat is energy in transit that flows 
due to temperature difference. Unlike heat 
transmitted by thermal conduction or thermal 
convection, thermal radiation can propagate 
through a vacuum. Thermal radiation is 
characterized by a particular spectrum of 
many wavelengths that is associated with 
emission from an object, due to the vibration 
of its molecules at a given temperature. 


SBMPTN 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 5 


Thermal radiation can be emitted from 
objects at any wavelength, and at very high 
temperatures such radiations are associated 
with spectra far above the infrared, extending 
into visible, ultraviolet, and even X-ray regions 
(i.e., the solar corona). Thus, the popular 
association of infrared radiation with thermal 
radiation, is only a coincidence based on 
typical (comparatively low) temperatures 
often found near the surface of planet Earth. 


The concept of emissivity is important 
in understanding the infrared emissions of 
objects. This is a property of a surface that 
describes how its thermal emissions deviate 
from the ideal of a black body. To further 
explain, two objects at the same physical 
temperature will not show the same infrared 
image if they have differing emissivities. 


79. In presenting the idea, the writer starts his 
writing by .... 
A. Defining the main idea. 

Explaining the topic. 

Describing the process. 

Depicting the condition. 


mO OOW 


Experimenting the study. 


80. The difference between heat and thermal 


radiation is that the former .... 
A. Is characterized by a particular 
spectrum of many wavelengths. 


B. Can be emitted from objects at very 
high temperatures. 


C. Flows owing to the difference of 
temperature. 


D. Is ata very high temperature. 
E. Cannot propagate through a vacuum. 


81. What can be 


paragraph? 


inferred from the last 


SBMPTN 
5 | 4 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


A. The same physical temperature 
objects do not always have the same 
infrared image. 

B. How object's thermal emissions 
deviate from the ideal of a black body 
is important. 

C. Emissivity is essential to understand 
objects' physical temperature. 

D. Infrared image of an object 
determines the physical temperature 
of an object. 

E. A property of a surface describes its 
infrared image. 

82. The following statements undermines 
about the information taken from the text, 
except .... 


A. Heat and thermal radiation have the 
exactly same characteristics. 

B. The popular association of infrared 
radiation with thermal radiation which 
is only based on typical temperatures 
hardly found near the surface of 
planet Earth. 

C. Thermal radiation can be emitted 
from objects at a certain wavelength. 


D. Objects at room temperature 
and ultraviolet by hotter objects 
will emit radiation concentrated 


mostly in the same amount. 

E. Light and electromagnetic waves of 
any frequency cannot be absorbed 
by an object. 


Problems 83-86 are based on the following 
passage. 


TEXTA 


The auto industry is a key component 
of the U.S. economy. Economists used 
2007-2008 data to build estimates of what 
a shutdown would cost in summer 2008, in 


orderto set benchmarks to help policy makers 
understand the impact of bankruptcies. Such 
estimates were widely discussed among 
policy makers in late 2008. Closing the Big 
Three would mean loss of 240,000 very highly 
paid jobs at the Big Three, a loss of 980,000 
highly paid jobs at the suppliers and local 
dealers, plus the loss of 1.7 million additional 
jobs throughout the economy—a total loss of 
3 million jobs. 


Estimates were that a Big Three shutdown 
would cause a decline in personal income of 
$151 billion the first year, and $398 billion 
over three years. The federal, state and local 
governments would lose tax revenue, and 
instead spend on welfare programs a total of 
$156 billion over three years. 


Economist David Wyss of S&P has 
posited that if GM and Chrysler disappear, 
there could be an increase of about 1 million 
imported cars every year, Which would remove 
about $25 billion from the U.S. economy. That 
would reduce GDP by 0.2 percentage points 
annually—excluding the impact of lost jobs 
(higher unemployment) and wages. 


TEXT B 


In a November 19, 2008 CNBC article, 
Jordan Kimmel, a fund manager at Magnet 
Investing in Randolph New Jersey, said that 
if the Big Three automakers were liquidated 
or completely shut down, foreign companies 
such as Honda and Toyota would open up new 
manufacturing plants in the U.S., and there 
would be no long term loss in employment or 
damage to the economy. 


Michael Schuman of Time magazine stated 
that although a giant corporation failing would 
be ugly, it is better than artificially keeping it 
alive without a prospect of improvement. He 
compared the possible collapse of the U.S. 
domestic automakers to the 1999 dismantling 
of the Daewoo in South Korea. Daewoo's 


proportionate economic impact on Korea was 
larger than that of the Big Three to the United 
States. The persistence of the belief that 
Daewoo and other Korean conglomerates 
were too big to fail led many bankers and 
investors to continually waste money on 
bailouts, despite their poor business plans 
and unprofitable projects, as Daewoo was 
unable to repay these loans. Once the too- 
big-to-fail perception was dispelled, with large 
conglomerates no longer considered the 
safest investments, bankers and investors 
began financing new opportunities in areas 
which had been starved of capital (small firms, 
entrepreneurs and consumers), while Korea’s 
GDP actually rose after Daewoo's unwinding. 
Schuman also noted a similar analogy with 
Japan during its lost decade, where banks 
kept injecting new funds into unprofitable 
“zombie firms” to keep them afloat, arguing 
that they were too big to fail. However, most of 
these companies were too debt-ridden to do 
much more than survive on further bailouts, 
which led to an economist describing Japan 
as a “loser’s paradise.” Schuman states that 
Japan’s economy did not begin to recover 
until this practice had ended. 


83. The topic underlying both passages is .... 


A. The economy problems faced by 
United States 
B. Theimpact ofthe Big Three shutdown 
to U.S. economy 
C. The auto industry working in United 
States 
D. The decision taken concerning to 
U.S. economy 
E. The influence of foreign auto industry 
to U.S. economy 
84. The first and the second passages are 
different in presenting their idea, that the 
former .... 


SBMPTN 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 5 


A. Tends to present United States' 
economy condition, while the latter 
tells about the economy condition of 
Korea and Japan. 

B. Exposes the opinion of 
Economist David Wyss of S&P, while 
the latter shows the study's result of 
Michael Schuman of Time magazine. 

C. Presents the disagreement of the Big 
Three closing down, while the latter 
exposes its agreement. 

D. Talks about the U.S. auto industry 
as a key component of the U.S. 
economy, while the latter talks about 
Daewoo's unwinding in Korea. 

E. Reveals the broader threat of 
unemployment, while the latter reveals 
Daewoo's failure to pay a debt. 


85. The importance of Daewoo mentioned in 
the second passage is .... 


A. To show how to solve the problem. 

B. To cite the same problems faced by 
Korea. 

C. To encourage the government to 
immediately resolve the problem. 

D. To ensure the retention of the big 
three. 

E. To convey the opinion of economic 
experts. 


86. The following statements are true based 
on the information from the two passages, 
except .... 


A. The possibility loss of 3 million jobs 
caused by the closing of the Big 
Three. 

B. The closing of the Big Three and the 
increase imported cars will reduce 
GDP by 0.2 percentage points 
annually. 


SBMPTN 
5 | 6 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


C. That finally Daewoo is able to survive 
and avoid bankruptcy. 

D. Broader unemployment and lose of 
tax revenue threat U. S. if the Big 
Three is closed. 


E. Japan's economy began to recover 
after the ending of keeping injecting 
new funds into unprofitable “Zombie 
firms.” 


Problems 87-90 are based on the following 
passage. 


Perhaps the most basic scholarship 
application strategy is to apply for 
scholarships you have the best chance of 
winning. While this seems obvious enough 
on the surface, figuring out what these 
scholarships are does require some thought. 
A good first step is to do a free scholarship 
search, like the one available at Scholarships. 
com. By completing a profile that includes 
many of your personal strengths and 
interests, you can allow someone else to 
do the initial legwork for you when it comes 
to finding scholarships. You'll want to start 
early—if you begin to investigate scholarship 
options when you're a junior in high school (or 
even sooner), youll have a serious jump on 
the competition. 


After you've finished your scholarship 
search, you can begin narrowing the list down 
to awards you think you have the best chance 
of winning. Perhaps you're an excellent 
writer, you've had a truly unique experience, 
or you are fascinated with the subject of 
a scholarship competition. Whatever the 
reason, there are likely to be scholarships 
that stand out as awards for things you can 
do, and do well. 


Beyond deciding which scholarships to 
apply to, you should play to your strengths 
in constructing your scholarship application. 
Everything you put in your application should 


be designed to highlight your strengths as 
an applicant for that particular scholarship, 
including the materials written by someone 
else. For example, if you need a letter of 
recommendation, ask someone who knows 
you well and can speak to your strengths, 
rather than someone with an impressive title 
or a friendly attitude who may not be able 
to go into the level of detail that scholarship 
providers would like to see. 


87. What is the writer's intention in writing the 
text? 


A. To tell when the best chance of 
winning scholarship 
B. To expose the steps to apply for 
scholarships 
C. To show how to affirm personal 
strengths and interests in applying for 
scholarship 
D. To exemplify the ways to apply for 
scholarship 
E. To point out the strategy to win 
scholarship 
88. Which statement of the following choices 
is best restated “you can allow someone 
else to do the initial legwork for you” (1* 
paragraph)? 


89. 


90. 


You can ask someone else to apply 
for scholarship for you 

You can have someone else complete 
your profile 

You can let someone else do a 
free scholarship search 

You can tell someone else to 
investigate scholarship options 

You can make someone else figure 
out what the scholarships are 


Whom can the scholarship applicant ask 
for letter of recommendation? 


A. 


Someone knowing him well and being 
capable of speaking to his strengths 
His parents as they must know him 
well and can speak to his strengths 
Someone with an impressive title to 
attract the scholarship providers 
Teachers and friends with a friendly 
attitude to get closer to the providers 
Someone who is able to go into the 
level of detail 


How many steps are there presented in 
the passage? 


A. 
B. 
C. 


Two D. Five 
Three E. Six 
Four 


SBMPTN | / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 5 


PEMBAHASAN TES KEMAMPUAN 


TES POTENSI AKADEMIK 


KONVENSI sebelum 
PENCALONAN, sebagaimana 
pengisian BORANG dilakukan sebelum 
pembayaran di BANK. 


dilakukan 


Jawaban: B 


PANGGUNG merupakan tempat untuk 
melakukan ORASI, sebagaimana JARI 
merupakan tempat meletakkan CINCIN. 


Jawaban: C 


Salah satu jalur masuk PTN adalah 
SMUP (UNPAD), sebagaimana salah 
satu jenis TELEVISI adalah LED. 


Jawaban: E 


CURAM bermakna sama dengan 
TERJAL, sebagaimana TAKJUB 
bermakna sama dengan HERAN. 


Jawaban: A 


Jika 
sebagaimana 
EFEKTIF. 


LENGAH disebut CEROBOH, 
jika TEPAT disebut 


Jawaban: B 


SBMPTN 
5 | 8 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


6. Karena hari 


PREDIKSI 
PAKET 02 


kamis adalah hari libur 
nasional maka tidak ada kegiatan belajar 
mengajar di hari itu. 


Jawaban: B 


Pengambilan simpulan: 


Premis “Sebagian calon mahasiswa 
memiliki skor TOEFL di atas 450” dapat 
dinyatakan sebagai “Sebagian calon 
mahasiswa tidak memiliki skor TOEFL’. 


karena semua calon mahasiswa 
menempuh tes psikologi maka baik 
calon mahasiswa yang memiliki skor 
TOEFL ataupun tidak harus mengikuti tes 
psikologi. 

Jadi, sebagian calon mahasiswa yang 
tidak memiliki skor TOEFL menempuh 
tes psikologi. 


Jawaban: A 


Dengan hukum  silogisme, maka 
simpulannya adalah sebagian tanaman 
yang berbunga merah memiliki buah. 
Atau dengan kata lain, sebagian tanaman 
yang memiliki buah, berbunga bukan 
merah. 


Jawaban: E 


9. 


10. 


Seseorang disebut korban yang memiliki 
tabungan kurang dari tiga juta rupiah ada 
2 (dua), jika mendapatkan bantuan dan 
hadiah. Jika hanya menerima salah satu 
saja, maka dia bukanlah seorang korban 
yang tabungannya kurang dari 3 juta. 

Catatan: Predikat dari premis ini adalah 
jumlah tabungannya, bukan korban, jadi 
Yusuf tetap merupakan korban, tetapi 
jumlah tabungannya lebih dari 3 juta. 


Jawaban: A 


Bahan yang lebih baik lebih, tahan lama 
dan lebih mahal. Bahan katun lebih baik 
daripada bahan nilon. Maka, bahan nilon 
tidak lebih tahan lama dan tidak lebih 
mahal daripada bahan katun. 


Jawaban: C 


Analisis Teks 


(i) 


P dan O berada pada sisi yang sama, 
dan diantara keduanya tepat terdapat 3 
buah crayon 


(iv) T tepat disamping kiri P 


[T [P| 


sehingga jika digabungkan dengan 
premis (i) maka diperoleh susunan 


ol | [TJP] 


(vi) Jika M berada di sisi depan maka W dan 


Y berada di sisi belakang 
- MS (W, dan Y,) 


-  (W, atau Y») > M, (kontraposisi) 


(vii)Jika W berada di sisi depan maka O 


berada di sisi belakang 
- W,>0, 


- O, > W, (kontraposisi) 


(vill) R berada di kolom nomor 3 


11. 


12. 


13. 


Pilihan (A) salah karena W dan S 
seharusnya berada di kolom yang 
sama. Pilihan (C) dan (D) salah karena 
R seharusnya terletak di kolom nomor 
3. Pilihan (E) salah karena W dan Y 
seharusnya terletak di sisi belakang jika 
M ada di sisi depan. Maka, jawaban yang 
benar adalah penataan (B). 


Jawaban: B 


Sesuai kontraposisi premis (v) bahwa 
O, SW, maka 


Belakang | [wR | | 


Jawaban: E 


Jika W di depan, sesuai premis (ii) maka 
S berada di sisi belakang, keduanya 
terletak pada kolom nomor 2, sehingga 


SBMPTN 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 5 


14. 


Depan | [wi] | | 
Bean [s | | 
Sesuai dengan premis (v) maka 
W5 > O, 


maka letak T dan P dapat ditentukan 


eseralo is IT TP 


Sesuai dengan kontraposisi premis (iv) 

W, => M, 

Sehingga 

(Kolom |1 |2 [3 |4 |5 | 
Depan | [wi] | | 


Belakang |O |s |m |T |P 
Sesuai premis (vi) maka 


Depan | [wfr | 


Berang |0 [s [u [T |P 


Jadi, banyaknya posisi crayon yang dapat 
ditentukan letaknya ada 7 buah, yaitu W, 
R, O, S, M, T, dan P. 


Jawaban: D 


Sesuai premis (iv) 

M, = (W, dan Y,) 

maka jika W di sisi belakang maka S pasti 
di sisi depan 


a) Jika O di sisi depan 


Depan |O MM T [P | 


Belakang | [WIR | | 


b) Jika O di sisi belakang 


SBMPTN 
5 ) 0 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


15. 


16. 


17. 


Beana OTW Iv IT TP 


Jawaban: B 


V dan Y pasti berada pada sisi yang 
berlawanan dengan O, T, dan P, sehingga 
W harus di sisi depan dan S di sisi 
belakang. 


Beramal [wl | | 


saara [o [s | [r [P 


Sesuai dengan kontraposisi premis (iv) 
Y, > M, 


maka: 


(V) (vV) | (v) 
e (m ee fan 


eaen |o |s [w |r [P_ 


Jawaban: E 


2014° -2010.2018 2014° —-(2014- 4) (2014 + 4) 
2014° -2013.2015 2014? —(2014—1)(2014 +1) 

2014” - (2014? - 16) 
2014 -(2014? -1) 
= ug = 16 

1 

Jawaban: D 

Untuk memudahkan perbandingan, 
nyatakan dalam bentuk yang sama 
9% = 0,750 ; 0,745 ; = = 0,735; 
2 = 0,760 
375 
Jadi, urutan dari yang terkecil adalah 
0,735 < 0,745 < 0,750 < 0,760 
atau 
25 285 


— < 0,745 < 075% < — 
34 375 


Jawaban: C 


18. Bilangan kelipatan 4 bukan kelipatan 6 
(40-70): 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68 
Kelipatan 4 dan kelipatan 6 (kelipatan 
12): 48, 60 
Jadi, banyaknya bilangan yang kelipatan 


4 tetapi bukan kelipatan 6 ada 5, yaitu: 
44, 52, 56, 64, 68 


Jawaban: B 
5,98x 601,5 [6x 600 60 
19. 1 TS. ™ =—=19 
15,79 16 4 
Jawaban: C 
>o 51.3. 31 3 
“6 7 6 7 
31,7 217 1 
6 3 18 18 
Jawaban: A 
21. Setiap kenaikan harga 8x % pembelian 


turun x Yo. Konsumsi turun 2 Yo, maka 
harga barang harus dinaikkan sebesar 


8 x2% =16% 
atau 


16% x 10500 = 16 x105 = 1680 


Jawaban: D 


s 120 
s2, 
P va 60 


adalah 
2x120 240 © 


Ve DD -47l -2 -48 
3+2 5 


Jawaban: B 


23. 


24. 


25. 


6000 = 3(250 +5.150 4100 x) 
— 2000 = 250 + 750 + 100x 

<> 2000 = 1000 + 100x 

— 2000 = 100x 

& X= 20 

Jadi, iklan akan 
1+5+20= 26 hari 


terpasang selama 


Jawaban: C 


Misalkan banyak baris x dan banyak kursi 
tiap baris y 

xy=70 

(x+4)(y-2)=70 

sehingga 

5 (x44)(y-2)-xy 

SD Xy — 2x + 4y - 8 = xy 

= 2x - 4y = -8 

& X — 2y = —4 

&xXxX=2y-4 


akibatnya 

xy = 70 

= (2y-4)y=70 
& y? -2y -35=0 
= (y-7)(y45)-0 


ey=/vy=-s 
Jadi, banyaknya baris sebelum ada 
perubahan adalah 7. 
Jawaban: B 
120 


Kecepatan mesin A per detik — Z0” 
| | 100 
Kecepatan mesin B per detik — S0 — 5 


Dalam setiap detik mesin Adan B mampu 
menghasilkan 8 komponen. Jadi, untuk 


SBMPTN ) 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 5 


memproduksi 400 komponen diperlukan 


400 | 
waktu selama an 50 detik. 


Jawaban: B 


0 6 19 24 36 [50] 


26. NAI NINININI 
+6 +8 +10 +12 +14 
SA NAI NY 


+2 +2 +2 


+5 +5 


+2 


Jawaban: C 


Jawaban: C 


+5 


+10 +15 


+20 


+25 


ON T om™G, 
3 6 9 16 21 31 39 51 63 |/6 


+6 +12 +18 
NE 


+24 


NA Oe 


+6 +6 


x2 x2 


+6 


Jawaban: E 


x2 


2,8 1,61 5,6 3,2|11,2| 6,9 22,4 12,8 44,8 
e 
x2 x2 


x2 


31. S-5T5T-4S 


SBMPTN 
5 ) ) seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


x2 


Jawaban: C 


x2 


Jawaban: B 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


° L ee 
U 1 22 


e $+T=U+V 
@$+4S=28+V 


Jawaban: C 


ZBCE = ZA- ZA+ ZC + ZE 
= 180° — (30° + 26° + 32°) 
= 92° 


Jawaban: E 


Keliling bangun adalah 48 cm. 


Jawaban: E 


e Garis horisontal, ada 7 buah 
IJ, AB, EF, MN, HG, DC, dan LK 


e Garis Vertikal, ada 6 buah 
AD, EH, IL, FG, BC, dan JK 


Jadi, banyaknya garis adalah 7 +6 = 13 


Jawaban: B 


Banyaknya kubus yang dua sisinya 
terkena cat adalah 4. 


Jawaban: E 


Pola dari gambar adalah bangun datar 
dimulai dari segitiga yang bertambah 
secara berurutan hingga segi tujuh. 


37. 


38. 


39. 


Namun, dasar dari bangun tidak sama, 
melainkan selang-seling dari bentuk 
segitiga dan segi empat. Jadi, gambar 
selanjutnya adalah segi delapan yang 
dasar bangunnya adalah segi empat. 


Jawaban: E 


Pin di dalam persegi berputar 45* dan 
90° secara bergantian searah jarum jam. 
Sedangkan tanda panah berputar 90° 
dan 45° secara bergantian berlawanan 
arah jarum jam. 

Jawaban: C 


Terdapat 4 pola berbeda yang bergerak 
searah jarum jam. Pola yang pindah dan 
menempati pojok kiri akan dicerminkan 
(dibalik). Maka, gambar selanjutnya pola 
setengah panah akan naik ke pojok Kiri 
dan arahnya berubah ke atas. 

Jawaban: D 


Daerah yang diarsir bergerak dengan 
urutan sebagai berikut: 


Pola yang terletak di atas, berikatan 
langsung dengan daerah yang diarsir 
berubah sesuai periode 4, sedangkan 
pola yang berada di bawah memiliki 
perubahan periode 2. Jadi, gambar 
selanjutnya daerah yang diarsir terletak di 
posisi 6, pola atas sesuai pola kedua dan 
pola di bawah berulang sesuai dengan 
pola sebelumnya (berulang 2x). 


Jawaban: C 


40 


41. 


42. 


43. 


44 


45. 


Secara bergantian, elemen berubah 
dengan pola 


Jawaban: E 


Terdapat 2 pin yang dekat dengan garis 
dan 3 pin yang dekat dengan tanda 
panah, kecuali pada gambar (A). 


Jawaban: A 


Hanya gambar (A) yang diputar tidak 
seperti gambar lainnya. 


Jawaban: A 


Bagian yang diarsir pada daerah simetris 
gambar seluruhnya berlawanan arah, 
hanya gambar (C) yang memiliki pola 
arsiran searah. 


Jawaban: C 


Kecuali gambar (A), semua pin 
menghadap ke arah atas jika dibentuk 
seperti huruf “A”. 


Jawaban: A 


Semua gambar memuat tanda 2 
lingkaran, 2 segitiga, 1 persegi, dan 1 
persegi panjang. Hanya gambar (D) yang 
memuat 2 buah persegi. 


Jawaban: D 


MATEMATIKA DASAR 


46. 


27" =8 
5.3 => 
Ss =2 


SBMPTN ) 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 5 


Sehingga 50. = (2x-z)+(x+2y)+2(y+z)=2+4+2-1 
3.9” — 31 = 3.(3") 3.3" & 3x+4y4+z=8 
7 Jawaban: E 
=3.2^—3.2 
=12-6 | 
en 
=6 
TN 
Jawaban: E 
47. = °loga+2°loga=4 | 1 
e Luas setiap persegi panjang =— 
& 3” loga-4 5 
1 
a. © Qs-vx-5-1 
3 1 5 
= "lgb- 7 12 3 
5 
; SB = BV =—+ = — 
Jawaban: A 2 > 10 
48. x,(x,-1)=3 
Karena Lisyy=— maka 
x,(x,-1)=3 
1 
S XX, —-X,=3 © AB-BV=— 
1 
&a-x=3 SA 58-1.10_2 
PR “3 
<x =a-3 10 


Jawaban: B 
karena x, merupakan salah satu akar 


maka 
e (a-3) -(a+1)(a-3)+a=0 
e (a’- 6a+9)-(a?-2a-3)+a=0 


52. Pembilang -x° + 2ax -6 berbentuk 
definit negatif karena 


D-(2a) - 4. (-1)(-6) = 4a? - 24 


— -3a+12=0 
sa =4 untuk 1<a<2 maka D<O 
Jawaban: E a=-1<0 
Sehingga 
49. Fungsi f(x): = 
gsi f(x) Pa (—) si 


e terbuka ke bawah, c £ 0 


e sumbu simetri terletak di sebelah 
kanan sumbu y, c dan -b harus 
berbeda tanda, -b 50 atau bx O 

e memotong sumbu y diatas, a>0 


| Jadi, x £-3 atau x>2 
Jadi, a—b-c>0 


Jawaban: D Jawaban: C 


SBMPTN 
5 24 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


53. 


04. 


59. 


Daerah Penyelesaian 


Dengan fungsi tujuan f(x, y) = x + 4y maka 
sistem pertidaksamaan linier tersebut akan 
memiliki nilai minimum saja. Sedangkan 
nilai maksimumnya tidak dapat ditentukan. 


Jawaban: B 
b 1 2 
ATB —| * ela 1 
1 -1 1 
O 1 
0 a+b 2a-—b+c 
“Oe 24141 
0 a+b 2a-—b+c 
lo 4 
Sehingga 
© |AB| =8 
5 4(atb)-8 
S—atb—2 
Jawaban: E 
u, +u, FU, +...=9(U, +U, +U; +-+) 
a ar? 
ES = 
1—r = 
apad 
9 


Jawaban: C 


56. 


57. 


58. 


59. 


Diketahui: 


e Kupon 1XXXX sebanyak 
4! 


—=12 
2! 

e Kupon 2XXXX sebanyak 
4!= 24 

e Kupon 41XXX sebanyak 
3 | 
ae 


Jadi, banyaknya kupon yang kurang dari 
42000 adalah 12-4244 3-39. 


Jawaban: C 


Diketahui 
e a=-999 danb-7, sehingga 
U, - Mn - 1006 Agar U, =0 maka: 


<= Mn - 1006 -0 

1 1 
Sehingga suku positif pertama adalah 
suku ke-144. Jadi, bilangan positif 
terkecil dalam barisan tersebut adalah 
Ur 51 144 —1006 — 2. 


144 


Jawaban: B 


Misalkan jumlah siswa adalah x, maka: 
5-100 (m-5)-65 
eS — E 
m 
— 500 + 65m - 325 < 75m 


15 


— 10m 2175 
1 

S—m217— 
5 


Jadi, banyak siswa pada kelas tersebut 
minimal 18. 


Jawaban: E 


& 300 4(n—1)-10-500-#(n-1)-2 
<> 300 410n-10-500-42n-2 


SBMPTN ) 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 5 


60. 


L MATEMATIKADASAR 


61. 


62. 


— 8n = 208 
& n= 26 
Jadi, suku ke-26 sejak 2013 adalah 2038 


Jawaban: D 


& 3a? + 3a = 12 
earta=4 


Jadi a7+a+1=441=5 


Jawaban: B 


Kalimat tidak efektif terdapat pada nomor 
3 dan 11. Kalimat nomor 3 tidak logis atau 
tidak tepat dengan kalimat sebelumnya. 
Kalimat tersebut juga tidak mempunyai 
subjek, sedangkan kalimat nomor 11 tidak 
tepat dalam diksi karena menggunakan 
konjungsi “yang” di awal kalimat. 


Jawaban: C 


Rangkuman adalah ringkasan isi teks 
atau bacaan. Adapun rangkuman paling 
sesuai dengan bacaan di atas ada pada 
pilihan jawaban A, yakni “Kabut asap 
akibat kebakaran hutan dan lahan di 
Provinsi Riau terus berkembang dalam 
skala luas. Masyarakat sangat terganggu 
dalam menjalankan aktivitas sehari- 
hari. Wilayah yang berdekatan dengan 


SBMPTN 
5 ) 6 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


63. 


64. 


65. 


66. 


67. 


Riau pun sudah mulai ikut terkena 
dampaknya.” Tiga kalimat dalam pilihan 
(A) tersebut sudah merangkum isi pokok 
ketiga paragraf dalam teks dengan tepat. 


Jawaban: A 


Keadaan kabut asap yang mengganggu 
aktivitas masyarakat dijelaskan detail 
dalam paragraf kedua dan juga 
disinggung dalam paragraf pertama. 
Dengan demikian, dapat terlihat bahwa 
penulis teks berpihak pada masyarakat. 


Jawaban: D 


Kesalahan pengejaan terjadi karena 
suatu kata ditulis tidak sesuai dengan 
ketentuan Ejaan Yang Disempurnakan 
dalam bahasa Indonesia. Terdapat 
kesalahan penggunaan ejaan pada kata 
oprasi (operasi) dan sistim (sistem) yang 
terdapat pada kalimat 5 dan 9. 


Jawaban: D 


Paragraf ke-1 menjelaskan tentang kabut 
asap yang dewasa ini terjadi di Riau. 
Paragraf ke-2 menjelaskan tentang kondisi 
masyarakat akibat adanya kabut asap 
tersebut. Jadi, hubungan isi antarparagraf 
yang paling tepat adalah paragraf ke-2 
merupakan akibat paragraf ke-1. 


Jawaban: C 


Simpulan yang tepat dapat diambil dari 
ide pokok yang ada di awal paragraf 
bacaan tersebut. Simpulan yang tepat 
yakni “Di tahun 2014 Singapura menjadi 
tempat termahal untuk ditinggali.” 


Jawaban: C 


Kelemahan paragraf di atas terdapat pada 
adanya kalimat sumbang, yakni pada 


68. 


69. 


kalimat terakhir (kelima). Kalimat tersebut 
tidak tepat mendukung kalimat-kalimat 
sebelumnya dan tidak sesuai maknanya 
dengan keseluruhan isi paragraf. Kalimat 


sebelumnya menjelaskan tentang 
Singapura sebagai negeri yang mahal 
untuk ditinggali, sedangkan kalimat 
kelima tersebut membahas tentang 


angkatan kerja di Singapura yang tidak 
sesuai dengan keseluruhan isi teks. 


Jawaban: C 


Kerangka karangan yang tepat disesuaikan 
urutannya dengan jenis karangan yang 
akan dibuat. Karangan yang akan dibuat 
sesuai judul adalah eksposisi, jadi 
pertama sebaiknya dijelaskan tentang 
jenis-jenis sampah, lalu dampaknya bagi 
manusia dan lingkungan. Kemudian 
dapat ditambahkan pembahasan spesifik 
tentang bahaya sampah plastik, lalu 
masuk ke pokok permasalahan tentang 
kebijakan pengelolaan sampah. Karangan 
kemudian dapat ditutup dengan 
pembahasan usaha pengendalian 
sampah yang mungkin dapat dilakukan 
oleh pembaca karangan tersebut. Jadi, 
urutan yang tepat adalah 3-2-1-5-4. 


Jawaban: A 


Sesuai judul, tabel tersebut menjelaskan 
tentang produktivitas tenaga kerja 
industri Indonesia periode 2001-2010. 
Angka-angka yang tertera dalam tabel 
menunjukkan kenaikan yang cenderung 
terjadi dari tahun 2001-2010. Dengan 
demikian, pernyataan paling sesuai 
dengan ilustrasi tabel ada pada pilihan 
(C) “Produktivitas tenaga kerja cenderung 
mengalami peningkatan dalam periode 
2001-2010.” 


Jawaban: C 


10. 


11. 


12. 


13. 


Paragraf ke-1 teks tersebut tidak 


mempunyai kalimat utama. 


Jawaban: C 


Berdasarkan simpulan dari dua teks di 
atas, keduanya menjelaskan faktor-faktor 
pemicu tawuran antarsiswa. Dalam teks 
pertamaterdapatkalimat" mengungkapkan 
alasan-alasan penyebab tawuran 
tawuran pelajar terjadi karena ...” dan 
pada teks kedua terdapat “Berawal dari 
saling ejek perkelahian pun terjadi antar 
siswa SMA.....” 


Jawaban: A 


Gagasan utama adalah hal pokok yang 
mendasari pengembangan suatu teks. 
Gagasan utama paragraf ke-1 teks 
tersebut terdapat pada kalimat pertama 
(paragraf deduktif) yang menjelaskan 
hal paling umum dari paragraf. Isinya 
kemudian dijelaskan pada kalimat 
berikutnya yang ditandai dengan kata 
meski atau bahkan. 


Jawaban: C 


Simpulan didapatkan dari keseluruhan 
isi teks atau dengan memahami seluruh 
kalimat utama dari paragraf. Simpulan 
isi teks di atas adalah “Sebagian orang 
mengonsumsi vitamin dan mineral 
dengan tujuan melindungi tubuh dari 
berbagai penyakit dan menjaganya 
tetap sehat (paragraf 1), “Akan tetapi 
berdasarkan riset konsumsi multivitamin 
dalam bentuk suplemen tidak dianjurkan” 
(paragraf 2), “Konsumen disarankan 
untuk mengkonsumsi asupan nutrisi dari 
bahan-bahan alami" (paragraf 3). Dengan 
demikian, simpulan yang tepat terdapat 
pada pilihan (D). 


Jawaban: D 


SBMPTN ) / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 5 


74. 


19. 


0 SAEMKIKABASAR 


16. 


11. 


Kelemahan paragraf ketiga di atas 
terdapat pada adanya kalimat sumbang, 
yakni pada kalimat ke-6. Kalimat 
tersebut tidak sesuai maknanya dengan 
keseluruhan isi paragraf karena kalimat 
sebelumnya menjelaskan tentang kanker 
dan kardivaskular, bukan khusus tentang 
pencegahan penyakit kronis. 


Jawaban: D 


Suntingan adalah hasil perbaikan 
terhadap ejaan, struktur, dan tata kalimat 
dari suatu teks. Suntingan yang tepat 
terdapat pada pilihan jawaban (D). 


Jawaban: D 


Kalimat sebelum bagian rumpang 
menyatakan “President Yoweri Museveni 
of Uganda significantly strengthened 
Africas antigay movement’ (Presiden 
Yoweri Museveni dari Uganda secara 
signifikan menguatkan pergerakan antigay 
di Afrika). Kalimat setelah bagian rumpang 
menyatakan “Incluiding life imprisonment’ 
(termasuk menjatuhi hukuman penjara 
seumur hidup). Jadi, bagian rumpang 
pasti akan menjelaskan tentang tindakan 
presiden yang berhubungan dengan 
hukum antigay. Pilihan kalimat yang tepat, 
yaitu “Signing into law a bill imposing 
harsh sentences for homosexual acts’ 
(menyetujui pernyataan pemerintah 
tentang vonis hukum yang berat untuk 
seluruh tindakan homoseksual). 


Jawaban: E 


Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat 
“someone with HIV” adalah infected 
(terinfeksi) karena HIV adalah nama virus 


SBMPTN 
5 ) 8 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


18. 


19. 


80. 


yang akan menyebabkan penyakit pada 
seseorang jika sudah menginfeksi. 


Jawaban: B 
Sebelum presiden menyetujui hukum 
antigay terdapat kalimat “Brushing 


aside Western threats and outrage” 
(meminggirkan ancaman dan kecaman 
pihak Barat). Berikutnya presiden 
menyatakan “We Africans never seek to 
impose our view on others” yang menurut 
media merupakan bentuk sindiran 
(allude) pada tekanan pihak Barat yang 
menolak RUU/pernyataan pemerintah 
(bill). Jadi, kalimatnya akan menjadi tepat 
“alluding to western pressure to reject the 
bill. Kata lainnya adalah countenancing- 
consenting (menyetujui), avoiding- 
dodging (menghindari) yang tidak tepat 
dengan konteks kalimat. 


Jawaban: A 


Kalimat pertanyaan “In presenting 
the idea, the writer starts by” (dalam 
menampilkan idenya, penulis memulai 
tulisannya dengan ...). Paragraf awal 
berisi tentang infrared dan emisi umum 
pada cahaya tampak “Infrared radiation 
is popularly known as ‘heat radiation’ ... 
emission of visible light’, lalu paragraf 2 
tentang radiasi energi termal dan emisi 
“Heat is energy ... Thermal radiation 
can be emitted” hingga paragraf terakhir 
tentang emisi infrared terhadap suatu 
objek “understanding the infrared 
emissions of objects”. Jadi, penulis 
memulai teksnya dengan membahas 
topik utama terlebih dahulu (explaining 
the topic), yaitu emisi infrared. 


Jawaban: B 


Pada kalimat pertanyaan terdapat kata 
former, maka yang ditanyakan adalah 


81. 


82. 


tentang heat (kalor/panas). Pada teks 
jelas dinyatakan “Unlike heat transmitted 
by thermal conduction or thermal 
convection, thermal radiation can 
propagate through a vacuum’. Jadi, 
dapat diketahui bahwa kalor/panas tidak 
seperti radiasi termal yang dapat (unlike 
... can) menyebar di ruang vakum. Oleh 
karena itu, jawaban yang tepat adalah 
“Cannot propagate through a vacuum’. 


Jawaban: E 


Paragraf terakhir menyatakan ‘two 
objects at the same physical temperature 
will not show the same infrared image 
if they have differing emissivities” (dua 
objek yang berada di temperatur fisik 
yang sama tidak akan menunjukkan 
potret infrared yang sama jika mereka 
memiliki emisivitas yang berbeda). Jadi, 
simpulan yang dapat diambil dari paragraf 
terakhir adalah “The same physical 
temperature objects do not always have 
the same infrared image’ (objek dengan 
temperatur fisik yang sama tidak selalu 
memiliki persamaan potret infrared). 


Jawaban: A 


Kata except pada pertanyaan berarti 
menanyakan kalimat yang informasinya 
ada di dalam teks (not undermine 
about information). Pernyataan yang 
sesuai adalah pilihan (D) karena teks 
menyatakan object at room temperature 
will emit radiation concentrated mostly 
in..., but this is not distinct from the 
emission of ultraviolet by even hotter 
objects” (Objek di suhu ruang akan 
mengemisi radiasi dengan konsentrasi 
.... tapi konsentrasi ini tidak berbeda dari 
emisi ultraviolet dengan objek yang lebih 
panas). 


Jawaban: D 


83. 


84. 


85. 


Topik yang terdapat pada kedua 
teks adalah akibat dari ditutupnya 
industri otomotif Big Three terhadap 


perekonomian Amerika Serikat “The 
Impact of the Big Ihree shutdown to U.S 
economy’. Terlihat dari teks A yang berisi 
“Closing the Big Three would mean loss 
of 3 million jobs’(penutupan Big Three 
berarti kehilangan 300 juta lapangan 
pekerjaan) dan pada teks B “if the Big 
Three automakers were completely shut 
down ...damage to the economy’ (jika 
Big Three seluruhnya ditutup maka akan 
merusak perekonomian). 


Jawaban: B 


Pertanyaan different in presenting idea 
berarti perbedaan ide dari kedua teks. 
Penjelasan dimulai dari teks pertama 
(that the former) yang menunjukkan 
pendapat tidak setuju pada penutupan 
Big Three karena akan mengurangi 
banyak sumber ekonomi negara “Closing 
the Big Three would mean loss million 
jobs ...decline personal income ...reduce 
GDP”. Teks kedua sebaliknya memiliki 
pendapat setuju untuk penutupan Big 
Three “although a giant corporation failing 
would be ugly, it is better than artificially 
keeping it alive without a prospect of 
improvement’ (walaupun tidak baik 
sebuah korporasi ditutup, namun itu jauh 
lebih baik daripada membiarkannya tetap 
ada tanpa prospek yang baik). 


Jawaban: C 


Teks kedua menyatakan Daewoo dalam 
kalimat “He compared the possible 
collapse of the U.S. domestic automakers 
to the 1999 dismantling of the Daewoo 
in South Korea’ (Dia membandingkan 
kemungkinan runtuhnya industri otomotif 
domestik Amerika dengan penutupan 


SBMPTN ) 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 5 


86. 


87. 


88. 


Daewoo di Korea Selatan). Berdasarkan 
kalimat tersebut, secara tersirat Daewoo 
digunakan sebagai contoh masalah 
yang sama dengan kasus Big Three. 
Jadi, pentingnya penyebutan Daewoo 
(importance of Daewoo mentioned) 
dalam teks kedua adalah berperan 
untuk menunjukkan masalah yang sama 
dengan yang pernah dihadapi Korea *fo 
cite the same problems faced by Korea'. 


Jawaban: B 


Pertanyaan menyebutkan statement true 
except yang artinya adalah pernyataan 
yang tidak sesuai dengan kedua teks. 
Pernyataan tersebut adalah kenyataan 
bahwa Daewoo dapat bertahan dan 
terhindar dari kebangkrutan “That finally 
Daewoo is able to survive and avoid 
bankruptcy”. Pada teks kedua dijelaskan 
bahwa Daewoo akhirnya ditutup dan 
dilepaskan (bankrut) “dismantling of the 
Daewoo ... Daewoo's unwinding’. 


Jawaban: C 


Pada teks terdapat kalimat “most basic 
scholarship application strategy ... a good 
first step is’ (strategi paling dasar untuk 
aplikasi beasiswa ... langkah pertama yang 
baik adalah ...). Dengan demikian, tujuan 
penulis menyusun teks (writer's intention) 
adalah untuk menunjukkan strategi dalam 
mendapatkan beasiswa “Jo point out the 
strategy to win scholarship”. 


Jawaban: E 


Kata restated pada pertanyaan berarti 
menyatakan kembali. Kalimat dalam teks 
“by completing a profile that includes 
many of your personal strengths and 
interests, you can allow someone else 
to do the initial legwork for you” (dengan 


SBMPTN 
5 3 0 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


89. 


90. 


melengkapi data diri, kamu dapat 
membolehkan orang lain mencari aplikasi 
beasiswa yang memiliki kesesuaian 
sama denganmu). Oleh karena itu, 
kalimat “you can allow someone else 
to do the initial legwork for you” dapat 
dinyatakan kembali dengan “You can 
let someone else do a free scholarship 
search” (kamu dapat membiarkan orang 
lain juga melakukan pencarian aplikasi 
beasiswa gratis). 


Jawaban: C 


Pada teks jelas dinyatakan “if you need 
a letter of recommendation, ask someone 
who knows you well and can speak to your 
strengths” (jika kamu membutuhkan surat 
rekomendasi, minta pada seseorang yang 
mengetahuimu dengan baik dan dapat 
menjelaskan kelebihanmu). Jadi, “whom 
the scholarship applicant ask for letter of 
recommendation?” (kepada siapa aplikan 
meminta surat rekomendasi?” dijawab 
dengan orang yang mengetahuinya 
sangat baik (someone knowing him well) 
dan dapat menjelaskan kelebihan dirinya 
(capable of speaking to his strenghts). 


Jawaban: A 


Tahapan strategi yang disajikan teks 
tersebut (steps presented in the passage) 
ada tiga (three steps), yaitu “first step is 
to do a free scholarship search” (mencari 
beasiswa), “After you've finished ... you 
can begin narrowing the list down ...” 
(setelah itu kamu dapat mengerucutkan 
penawaran beasiswa yang tersedia ...), 
dan “Beyond deciding to apply ... you 
should constructing your scholarship 
application" (sebelum memutuskan untuk 
daftar ... kamu harus membuat aplikasi 
beasiswa). 


Jawaban: B 


WAKTU 
JUMLAH SOAL : 60 


BIDANG ILMU : SEJARAH, EKONOMI 
GEOGRAFI, SOSIOLOGI 
: PAKET 02 


: 75 MENIT 


PREDIKSI 


Saman 


Teks berikut digunakan untuk menjawab soal 
homor 1—2. 


Kemunduran serta kebangkrutan VOC 
yang telah berjalan sejak awal abad ke-18 
disebabkan oleh pelbagai faktor, antara lain 
pembukuan yang curang, pegawai yang tidak 
cakap dan korup, hutang besar, lagi pula sistem 
monopolinya serta sistem paksanya dalam 
pengumpulan bahan-bahan/hasil tanaman 
penduduk menimbulkan kemerosotan moril 
baik para penguasa maupun dari penduduk 
yang sangat menderita dalam sistem paksaan 
itu. Perlu ditambahkan bahwa perang Belanda 
dengan Inggris untuk merebutkan hegemoni 
perdagangan mengakibatkan kerugian besar 
sekali sehingga mempercepat kebangkrutan 
VOC. 


(sumber: Sejarah Nasional Indonesia V, 
Jakarta: Balai Pustakan, 1993, hlm :1) 


1. Hal-hal berikut ini merupakan sebab- 
sebab kebangkrutan VOC, kecuali .... 


PREDIKSI 
PAKET 02 


Keterangan: 
SEJARAH 
EKONOMI 
GEOGRAFI 
SOSIOLOGI 


A. banyaknya pegawai yang korup 


U 


sistem pembukuan yang curang 


C. banyaknya wilayah yang direbut 
Inggris di Indonesia 

D. sistem monopolinya yang berdampak 
negatif 

E. perangdengan Inggris memperebutkan 
hegemoni perdagangan 


Gubernur Jenderal VOC yang 
memindahkan pusat VOC dari Ambon ke 
Batavia adalah .... 


A. Dirk van Hogendorf 
Hartingh 

H.W. Daendels 

J.P. Coen 

Pieter Both 


MU Oo W 


Sejak tahun 1870 di wilayah Indonesia 
diberlakukan kebijakan ekonomi Liberal 
yang memberi konsekuensi bagi 
Indonesia .... 


A. ekploitasi dilakukan sepenuhnya oleh 
pemerintah Hindia Belanda 


B. wilayah Indonesia menjadi ajang 
eksploitasi perusahaan swasta asing 


SBMPTN 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 5 3 


nomor 1 sampai dengan nomor 15 
nomor 16 sampai dengan nomor 30 
nomor 31 sampai dengan nomor 45 
nomor 46 sampai dengan nomor 60 


C. rakyat diberi kebebasan 
menentukan nasibnya 


untuk 


D. diberlakukannya sistem tanam paksa 
E. ditetapkannya politik balas budi (etis) 


4. Sistem atau kebijakan politik etis 
yang secara tidak disengaja sangat 
berpengaruh terhadap munculnya 
nasionalisme di Indonesia adalah .... 

A. edukasi 

B. irigasi 

C. emigrasi 

D. transmigrasi 

E. politisasi 

Sejak awal berdirinya tahun 1912 


Muhammadiyah tidak bergerak di bidang 
politik tetapi di bidang pendidikan dan 
kesehatan. Hal ini disebabkan .... 


A. Muhammadiyah tidak mempunyai 
tokoh kompeten 


B. Takut dibubarkan Belanda 

C. Berpolitik dilarang agama 

D. Didirikan oleh ulama 

E. Pendidikan dan kesehatan 
merupakan modal dasar untuk 
perjuangan 


Pada tanggal 16 Agustus 1945, waktu 
Shubuh, golongan pemuda menculik 


Soekarno-Hatta untuk dibawa ke 

Rengasdengklok. Apa tujuan dari 

penculikan itu? 

A. untuk mengamankan Soekarno- 
Hatta 


B. untuk menyusun teks proklamasi 


O 


untuk melaksanakan proklamasi 

D. untuk berdiskusi dengan golongan 
tua 

E. untuk menjauhkan Soekarno-Hatta 

dari pengaruh Jepang 


SBMPTN 
5 3 ) seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


T. 


10. 


11. 


Pada masa Demokrasi Liberal terjadi silih 


berganti pergantian kabinet. Perdana 
Menteri yang berasal dari Masyumi 
adalah .... 


A. Ali Sastroamidjojo 
Suwiryo 

Wilopo 

Burhanuddin Harahap 


moo w 


Djuanda 


Pemberontakan Kuti pada tahun 1319, 
saat Majapahit di bawah Raja Joyonegoro 
disebut sebagai pemberontakan yang 
terbesar dan paling berbahaya. Hal ini 
disebabkan .... 


A. Kuti mempunyai pasukan yang besar 
Berhasil membunuh Raja Joyonegoro 
Dapat menguasai ibu kota Majapahit 
Didukung rakyat Majapahit 


moo w 


Berhasil melawan raja 


Gerakan Swadesi yang diajarkan oleh 
Mahatma Gandi ternyata sangat memukul 
industri tekstil Inggris. 


SEBAB 
Rakyat India membuat sendiri pakaiannya 
dan tidak mau menggunakan pakaian 
dari penjajah Inggris. 


Pada masa Orde Baru, MPR merupakan 
lembaga tertinggi negara. 


SEBAB 
MPR bertugas memilih presiden dan 
wakil presiden serta menentapkan Garis- 
Garis Besar Haluan Negara. 


Pithecanthropus Erectus adalah 
pendukung kebudayaan Pacitan pada 
masa kebudayaan batu tua. 


12. 


13. 


14. 


15. 


SEBAB 
Fosil manusia purba Pithecanthropus 
Erectus ditemukan satu tempat dengan 
alat-alat hasil kebudayaannya. 


Merkantilisme adalah suatu paham 
ekonomi yang berkembang di Eropa 
pada abad ke-16 — 18 M. 


Ciri-ciri paham Merkantilisme .... 
(1) 


menggalakkan 
luarnegeri 


perdagangan 


negara tidak 
perekonomian 


ikut campur dalam 


menggalakkan 
penduduk 


pertambahan 


meningkatkan impor untuk semua 
produk 


Triple Entente lahir pada tahun 1907, 
negara-negara yang tergabung di 
dalamnya antara lain .... 

1 
2 
3 
4 


Jerman 
Rusia 
Italia 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


Prancis 


Pada tahun 1931 Mr. Sartono 
membubarkan PNI. Tokoh-tokoh yang 
pro dengan pembubaran itu kemudian 
mendirikan organisasi .... 

1 
2 
3 
4 


Parindra 
PNI-Baru 
PKI 


( 
( 
( 
(4) Partindo 


) 
) 
) 
) 


Sejarah adalah peristiwa yang 
dikehendaki. Dari pernyataan tersebut 
dapat diambil pengertian .... 

(1) Sejarah bersifat subjektif 

(2) Sejarah adalah peristiwa itu sendiri 


(3) Sejarah adalah rekonstruksi dari 
suatu peristiwa 


(4) Sejarah bersifat objektif 


sear 


16. 


17. 


18. 


Mengapa pohon jati dikenal sebagai 
tumbuhan khas daerah tropis? 


A. Merupakan tumbuhan asli daerah 
tropis 

Dapat beradaptasi di daerah tropis 
Banyak ditemukan di daerah tropis 
Hanya dapat hidup di daerah tropis 


Pernah dibudidayakan di 
tropis 


moO Oo W 


daerah 


Konsekuensi logis bagi negara asing 
dengan diterapkannya Zona Ekonomi 
Eksklusif (ZEE) 200 mil laut di Indonesia 
adalah .... 


A. kapal tanker tidak boleh bongkar 
muat 

kapal dagang tidak boleh berniaga 
kapal perang tidak boleh melintas 
kapal wisatawan tidak boleh singgah 


moO Oo W 


kapal nelayan tidak boleh memancing 


Sejumlah indikator keberhasilan 
pembangunan manusia adalah, kecuali 


A. menurunnya tingkat kematian bayi 


B. meningkatnya angka harapan hidup 
waktu lahir 

C. meningkatnya daya beli masyarakat. 

D. meningkatnya prasarana dan sarana 
wilayah 

E. mobilitas penduduk horizontal yang 
tinggi 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 45 2 2 


19. 


20. 


21. 


22. 


Data komposisi penduduk sangat 
penting, antara adalah untuk, kecuali .... 


A. mengetahui 
suatu daerah 


rasio ketergantungan 


mengetahui angka sex rasio 
membuat piramida penduduk 
menghitung kematian 


moo w 


mengetahui 
penduduk 


tingkat kesejahteraan 


Citra inframerah cocok untuk interpretasi 
objek vegetasi hutan karena .... 

A. menggunakan warna semu 
menampilkan gambar nyata 
menggunakan warna asli 
menampilkan gambar berwarna 


moO Oo W 


menggunakan warna sesuai 


Penyebab munculnya fenomena super 
moon di Indonesia pada tanggal 19 Maret 
2011 adalah .... 


A. posisi bumi, bulan, matahari berada 
pada jarak paling dekat. 

B. munculnya penumbra  (bayang- 
bayang) saat bulan purnama. 

C. bulan purnama terjadi 
kondisi cuaca cerah. 


pada saat 


D. matahari dan bulan berada pada 
jarak paling dekat 


E. bulan dan bumi berada pada jarak 
paling dekat 


Apa dampak negatif terjadinya hujan 


ekstrem di atas 150 mm/hari bagi 

tanaman buah? 

A. pengolahan dan pemupukan 
tanaman terganggu 

B. pertumbuhan dan penyerbukan 
bunga terganggu 


C. pelindian unsur hara dan nutrisi akan 
membusuk 


SBMPTN 
5 3 4 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


23. 


24. 


25. 


26. 


D. akar tanaman tergenang dan akan 
membusuk 
E. pemeliharaan tanaman dan 


penanaman terganggu 


Hubungan antar fenomena geografi 
yang paling cocok dikaji dengan prinsip 
interelasi adalah .... 


A. tekanan udara dengan kecepatan 
angin 

B. curah hujan dengan kesuburan tanah 

C. kecepatan angin dengan daya tahan 
tumbuhan 

D. temperatur udara dengan vegetasi 
hutan 

E. radiasi matahari dengan kehidupan 
manusia 


Pendekatan ke lingkungan sangat sesuai 
untuk mengkaji fenomena terjadinya 
banjir bandang yang sering terjadi di 
lereng pegunungan. 

SEBAB 
Banjir bandang di lereng pegunungan 
disebabkan oleh curah hujan yang tinggi 
dan infiltrasi yang tinggi. 


Lemahnya kemampuan ekonomi menjadi 
satu-satunya penyebab rendahnya 
tingkat pendidikan masyarakat desa. 


SEBAB 
Biaya pendidikan di wilayah pedesaan 
berbeda jauh dengan biaya pendidikan di 
perkotaan. 


Perkembangan desa swadaya menjadi 

swasembada sangat dipengaruhi oleh 

perubahan pola pikir penduduk desa. 
SEBAB 

Desa swasembada dicirikan mulai adanya 

perubahan pola hidup masyarakat desa 

ke kota. 


27. Penyebab penyusutan potensi 
sumberdaya air tanah di kota adalah 
faktor peningkatan .... 

1 

2 

3 

4 


laju pembangunan fisik 
kebutuhan air perkapita 


(1) 
(2) 
(3) kepadatan penduduk 
(4) 


eksploitasi air tanah 


28. Faktor penyebab terjadinya perbedaan 


antara bioma tundra dan taiga secara 
klimatik adalah .... 

1 
2 
3 
4 


curah hujan 
tekanan udara 
suhu 

keadaan awan 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


29. Batu beku pada umumnya mempunyai 


ciri .... 
1 
2 
3 
4 


heterogen 
sangat tidak resisten 
monoklin 


( 
( 
( 
( 


w”  A—— A ë 


tidak mengandung fosil 


30. Jenis tanah berikut ini yang sedikit banyak 


mengandung abu vulkanik adalah .... 
1 
2 
3 
4 


po saran 


31. Tahap sosialisasi dimana seorang 
individu melakukan proses belajar tidak 
serta merta meniru tetapi lebih kepada 
pola menyesuaikan diri menurut G. H. 
Meod berada pada tahap .... 


grumusol 
regosol 
organosol 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


andosol 


A. persiapan 
B. play stoge 


32. 


33. 


34. 


35. 


C. game stoge 
D. final stage 
E. generalized other 


Memanggil orang yang lebih tua usianya 
dengan menyebut langsung namanya 
di Amerika Serikat merupakan suatu 
hal yang biasa, tetapi di Indonesia hal 
tersebut dianggap tidak sopan. Contoh 
di atas menunjukkan bahwa norma sosial 
dipengaruhi oleh .... 


A. peran 

B. status 

C. nilai sosial 
D. tempat 

E. waktu 


Norma-norma dalam masyarakat akan 
menjadikan bagian tertentu dari keluarga 
kemasyarakatan setelah mengalami 
suatu proses .... 


A. institusionalisme dari internalisasi 


B. difusi dan akulturasi 

C. alkulturasi dan asimilasi 

D. institusionalisasi dan asimilasi 

E. akulturasi dan internalisasi 

Bentuk kewenangan yang dimiliki 
Mahkamah Kontitusi (MK) dalam 


penyelesaian konflik pemilu merupakan 
sebuah akomodasi yang berupa .... 

A. konsiliasi 

mediasi 

arbitrase 

ajudikasi 


moO Oo W 


kompromi 
Proses industrialisasi akan menimbulkan 


perubahan regres di masyarakat dalam 
hal .... 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 45 2 45 


36. 


Teks berikut digunakan untuk menjawab soal 


perkembangan teknologi 
semangat gotong royong 
penghargaan terhadap waktu 
penghargaan terhadap orang lain 


moO WO > 


pola pikir masyarakat 


Bentuk komunikasi yang terjadi dalam 
sosialisasi represif dalam lingkungan 
keluarga dilakukan secara .... 

A. dua arah 

verbal 

non verbal 

diskusi 


MU Oo w 


saling mengisi 


nomor 37-38. 
Musyawarah Guru Mata Pelajaran 
(MGMP) sejarah se-DIY mendorong 


pementasan, untuk tegas dengan mewajibkan 
seluruh televisi memutar film perjuangan 
pola hari penting bersejarah bagi bangsa 
ini. Hal tersebut dinilai penting jika dibanding 
tayangan sinetron. Jika ditelisik lebih jauh 
tayangan televisi dewasa ini kehilangan ruh 
pemersatu bangsa 

(sumber: Kedaulatan Rakyat, Minggu Kliwon, 
2 Maret 2014, hlm 3) 


37. 


38. 


Apa yang dilakukan oleh guru-guru 
MGMP Sejarah se-DIY di atas termasuk 
upaya pengendalian secara .... 


A. Preventif 
B. Represif 
C. Persuasif 
D. Koersif 

E. Edukatif 


Terbentuknya jiwa patriotisme melalui 
tayangan film perjuangan merupakan 
hasil dari sosialisasi melalui media .... 


SBMPTN 
45 2 6 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


39. 


40. 


41. 


42. 


Keluarga 

Media massa 
Pendidikan 
Organisasi sosial 


moO WO > 


Hiburan 


Masyarakat modern lebih menghargai 
prestasi daripada askripsi. 


SEBAB 
Masyarakat modern lebih berorentasi ke 
masa depan daripada masa silam. 


Politik apartheid di Afrika Selatan 
sangat berkaitan erat dengan sikap 
etnosentrisme orang kulit putih. 


SEBAB 
Etnosentrisme merupakan suatu sikap 
yang menilai kebudayaan masyarakat 
lain dengan menggunakan ukuran- 
ukuran yang berlaku di masyarakatnya. 


Masyarakat multikultural dengan 
komposisinya menunjukkan konfigurasi 
coalition building untuk membentuk 
pemerintahan yang kuat. 

SEBAB 
Konfigurasi mayoritas dominan dan 
minoritas dominan dapat mengarah 
kepada diktator mayoritas dan tirani 
minoritas. 


Suatu kumpulan manusia dapat dikatakan 
sebagai kelompok sosial menurut 
Soerjono Soekarno apabila memenuhi 
kriteria adanya .... 

1) 
2) 
3) 
4) tempat tinggal yang berdekatan 


hubungan timbal balik 
kesadaran anggota kelompok 


( 
( 
(3) faktor pengikat 
( 


43. 


44. 


45. 


SEAT 


46. 


47. 


Poligami yang berbentuk poliandri akan 
terjadi apabila .... 

1 
2 
3 
4 


jumlah laki-laki sangat sedikit 
ada niat dari individu 
jumlah perempuan jauh lebih banyak 


( 
( 
( 
( 


— oe dn nd 


jumlah perempuan sangat sedikit 


Tidak semua kebudayaan asing mudah 
diterima masyarakat kebudayaan asing 
akan sulit diterima oleh masyarakat 
apabila 

(1) bersifat kebendaan 
(2) lebih bermanfaat 

(3) tidak ada hambatan geografi 
(4) 


bersifat ideologi 


Elemen-elemen dasar struktur sosial 
adalah 

(1 
(2 
(3 
(4 


individu 
lembaga 
masyarakat 


w”  A—— A ë 


kelompok 


Hal pokok yang menjadi masalah dalam 
ilmu ekonomi adalah .... 

A. barang apa yang akan diproduksi 

B. untuk siapa barang diproduksi 

C. bagaimana barang diproduksi 
D 


kebutuhan barang/jasa dan pen- 
dapatan 


m 


kelangkaan sumber daya ekonomi 
dan kebutuhan terhadap barang/ 
jasa. 


Berikutini yang merupakan pembangunan 
ekonomi suatu negara atau daerah, 
kecuali .... 


48. 


49. 


peningkatan pemerataan pendapatan 
pertambahan nilai riil barang dan jasa 
perubahan struktur perekonomian 


DOWD 


peningkatan 
masyarakat 


kesejahteraan 


m 


alih teknologi 


Ciri-ciri berikut yang selalu melekat pada 
seorang wirausaha adalah .... 
A. berani, rasional, dan progresif 


B. hati-hati, waspada, 
perhitungan 


dan penuh 

C. populer, memiliki koneksi luas, dan 
disegani 

D. mudah bergaul, suka menolong, dan 
menjadi santun 

E. cepat tanggap, banyak ide, dan 
mendahulukan kepentingan orang 
lain 


Perhitungan produk domestik bruto 
menurut metode pengeluaran dilakukan 


dengan cara menjumlahkan hal-hal 
berikut yaitu .... 
A. pengeluaran agregat konsumsi, 


investasi, belanja pemerintah, dan 
ekspor netto dalam periode tertentu 

A. nilai total balas jasa yang diterima 
oleh faktor produksi dalam periode 
tertentu. 

B. nilai barang dan jasa yang dihasilkan 
oleh seluruh sektor perekonomian 
dalam periode tertentu. 


C. nilai tambah barang dan jasa 
yang dihasilkan seluruh sektor 
perekonomian dalam periode 


tertentu. 


D. seluruh penghasilan warga negara 
yang bekerja, baik di dalam negeri 
maupun di luar negeri dalam periode 
tertentu. 


SBMPTN / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 5 3 


50. 


51. 


52. 


Dalam sistem ekonomi komando, cara 
yang dipakai dalam penyelesaian 
persoalan tentang barang apa yang 
akan diproduksi, bagaimana barang 
tersebut diproduksi, dan siapa yang akan 
mengonsumsinya dilakukan melalui .... 


A. keputusan produsen 

keputusan pemerintah 

mekanisme pasar 

kesepakatan pemerintah dan swasta 


moO Oo W 


kesepakatan produsen dan serikat 
pekerja 


Meletusnya Gunung Sinabung selama 4 
bulan lebin mengakibatkan perubahan 
keseimbangan pasar kebutuhan pokok 
karena .... 


A. permintaan bertambah dan harga 
keseimbangan akan meningkat. 

B. penawaran berkurang dan harga 
keseimbangan akan meningkat 

C. permintaan berkurang dan harga 
keseimbangan akan turun. 

D. penawaran bertambah dan harga 
keseimbangan akan turun 

E. permintaan bertambah sedangkan 
penawaran berkurang, sehingga 
harga keseimbangan tidak dapat 
diprediksi. 


Di negara yang menganut sistem kurs 
tetap, pada kondisi apakah Bank Sentral 
akan melakukan intervensi dengan 
membeli mata uang asing di pasar valuta 
asing? 


SBMPTN 
45 2 8 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


53. 


54. 


A. Ada kecenderungan apresiasi mata 
uang domestik 


B. Adanya kecenderungan depresiasi 
mata uang domestik 

C. Nilai impor lebih besar dari nilai 
ekspor 

D. Nilai ekspor sama dengan nilai impor 

E. Adanya penurunan cadangan devisa 


Prinsip ekonomi bagi produsen adalah 
cara-cara mencapai .... 


A. output maksimum 
B. biaya minimum 


C. output maksimum dengan biaya 
minimum 

D. output tertentu dengan biaya 
minimum 

E. output maksimum dengan biaya 
marginal 


Menurut Schumpeter, faktor utama yang 
mendorong pertumbuhan ekonomi suatu 
negara adalah .... 

A. jumlah tenaga kerja 

sumber daya alam 

kewirausahaan 

teknologi 


moO Oo W 


investasi 


55. 


56. 


57. 


58. 


Data dari buku besar PT Putra sebagai berikut: 
Per 1 Jan 2013 


Piutang bunga Rp5.000.000 
Per 31 Des 2013 
Piutang bunga Rp6.000.000 


Transaksi selama 2013 
Penerimaan kas atas bunga 
Rp12.000.000 


Besarnya pendapatan bunga untuk tahun 2013 adalah .... 


A. Rp 6.000.000 

Rp 11.000.000 
Rp 12.000.000 
Rp 13.000.000 
Rp 18.000.000 


moO Oo W 


Akun berikut termasuk dalam akun riil, 
kecuali .... 

A. beban asuransi 

biaya dibayar di muka 

persediaan barang dagangan 

biaya yang masih harus dibayar 


moO W 


pendapatan bunga diterima di muka 


Jurnal pengeluaran kas hanya digunakan : 
untuk mencatat pembelian .... | 
A. tunai | 
B. kredit ' 
C. tunai dan kredit 
D | 


. tunai, pembayaran piutang, potongan 
penjualan 


m 


tunai, pembayaran utang, potongan 
pembelian 


Dalam hal apakah Koperasi Primer dan 
Gabungan Koperasi berbeda? 

A. kekuasaan rapat anggota 

B. hak dan kewajiban 

C. daerah wilayah kerja 


59. 


60. 


D. perangkat organisasi 
E. fungsi layanan 


Industri sabun di Indonesia merupakan 
contoh industri yang berada di pasar 
oligopoli. 

SEBAB 
Industri sabun di Indonesia menghasilkan 
produk yang terdiferensiasi. 


Dari pernyataan berikut, manakah yang 
besar berkaitan dengan perusahaan 
dalam pasar persaingan monopolistik? 


(1) Barang yang diperdagangkan bersifat 
homogen 

(2) Banyak penjual dan pembeli 

(3) Price maker 

(4) Harus berpromosi 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 5 3 9 


PEMBAHASAN TES KEMAMPUAN 


PREDIKSI 
PAKET 02 


Saman 


Hal-hal yang menyebabkan kebangkrutan 
VOC sesuai teks, yaitu: 


- Banyaknya pegawai tidak 
cakap dan korup 


- Sistem pembukuan yang curang 


yang 


- Sistem monopolinya yang 
berdampak negatif 

- Perang dengan Inggris 
memperebutkan hegemoni 
perdagangan. 

Jadi, yang tidak termasuk adalah 


banyaknya wilayah yang direbut Inggris 
di Indonesia. 


Jawaban: C 


Gubernur VOC yang memindahkan 
pusat VOC ke Batavia adalah J.P. Coen. 
Gubernur Jenderal Coen mengubah nama 
Jayakarta milik Kerajaan Banten menjadi 
Batavia saat berhasil menaklukkannya 
pada 30 Mei 1619. 


Jawaban: D 
Konsekuensi bagi Indonesia dengan 
diterapkannya kebijakan liberal 


(kebebasan ekonomi) tahun 1870 adalah 


SBMPTN 
5 40) seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Indonesia menjadi ajang eksploitasi 
perusahaan swasta asing. 


Jawaban: B 
Politik etis yang terdiri dari Irigasi, 
Emigrasi, dan Edukasi walaupun 


pelaksanaannya banyak menyimpang 
namun berhasil memunculkan 
nasionalisme. Bidang edukasi dalam 
politik ini kemudian berkembang cepat 
memunculkan rakyat Indonesia golongan 
terpelajar/cendikiawan yang akhirnya 
mampu memunculkan kesadaran tentang 
nasionalisme. 


Jawaban: A 


Muhammadiyah tidak bergerak di bidang 
politik karena menurut para pendirinya 
bidang pendidikan dan kesehatan adalah 
modal dasar untuk perjuangan. 


Jawaban: E 


Tujuan peristiwa Rengasdengklok adalah 
untuk menjauhkan Soekarno-Hatta dari 
pengaruh Jepang karena golongan muda 
ingin kemerdekaan Indonesia segera 
diproklamirkan. Alasan tersebut muncul 
dari pemikiran golongan muda yang 


menginginkan kemerdekaan namun 
bukan pemberian dari Jepang. 
Jawaban: E 


T. 


10. 


11. 


Pada masa Demokrasi Liberal Perdana 
Menteri yang berasal dari Masyumi 
adalah Burhanuddin Harahap. 


Jawaban: D 


Pemberontakan Kuti dianggap 
pemberontakan yang paling berbahaya 
karena pada masa itu para pemberontak 
berhasil menguasai ibu kota Majapahit 
sehingga membuat raja dan keluarganya 
harus mengungsi dari istana. 


Jawaban: C 


Gerakan Swadesi merupakan ajaran 
untuk mandiri (negara sendiri) bagi rakyat 
India yang mulai memengaruhi konsumsi/ 
kebutuhan mereka terhadap produk 
tekstil penjajah (Inggris). Akibatnya 
gerakan ini sangat merugikan industri 
tekstil Inggris. (Pernyataan benar) 
Orang India membuat/menenun sendiri 
kebutuhan pakaiannya. (Alasan benar) 
Jawaban: A 


Pada masa Orde Baru, MPR adalah 
lembaga tertinggi Negara sesuai 
UUD 1945. (Pernyataan benar) 
MPR bertugas memilih presiden dan 
wakil presiden sertaa menetapkan 
GBHN sesuai UUD 1945 yang belum di 
amandemen (Alasan benar) 
Jawaban: B 


Pithecanthropus Eretus adalah 
pendukung kebudayaan Pacitan pada 
masa Paleolithikum (Zaman Batu Tua). 
(Pernyataan benar) 


Pithecanthropus Eretus ditemukan tidak 
satu tempat dengan alat kebudayaannya 
karena pada zaman ini (Paleolithikum) 
manusia purba masih hidup berpindah- 
pindah. (Alasan salah) 

Jawaban: C 


12. 


13. 


14. 


15. 


Ciri-ciri Merkantilisme abad ke-16-18: 


- Menggalakkan perdagangan luar 
negeri 
- | Menggalakkan pertambahan 
penduduk 
Jawaban: B 
Negara-negara Triple Entente 
merupakan gabungan negara yang 


memiliki kesepahaman untuk melawan 
aliansi central power Jerman, Austria- 
Hungaria, dan Italia pada saat Perang 
Dunia |. Anggota Triple Entente adalah 
Inggris, Rusia/ Serbia, dan Prancis. Jadi, 
pernyataan 2 dan 4 benar. 


Jawaban: C 


Belanda melakukan penggeledahan 
kantor PNI dan memenjarakan beberapa 
tokoh pemimpinnya (20 Desember 
1929). Atas inisiatif Mr. Sartono pada 
Kongres Luar Biasa PNI ke-2 organisasi 
tersebut dibubarkan. Tokoh-tokoh yang 
pro dengan pembubaran PNI mendirikan 
Partindo (Partai Indonesia) dan yang 
kontra sebagian mendirikan PNI-Baru 
(Pendidikan Nasional Indonesia). 


Jawaban: D 


Sejarah adalah peristiwa yang 
dikehendaki, hal ini mengandung arti: 


- Sejarah bersifat subjektif (terjadi 
sesuai kehendak manusia) 
- Sejarah adalah rekonstruksi 
peristiwa 
Jawaban: B 


SBMPTN 4 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 5 


17. 


18. 


19. 


sear 


16. 


Pohon jati (Tectona grandis sp.) dikenal 
sebagai tumbuhan khas daerah tropis 
karena hanya dapat hidup di daerah 
dengan curah hujan 1.200-3000 mm/ 
tahun, suhu 2/-36”C, atau dengan 
musim kering yang nyata seperti di 
negara-negara tropis. 


Jawaban: D 


Konsekuensi logis bagi negara asing 
dengan diterapkannya Zona Ekonomi 
Eksklusif (ZEE) 200 mil laut di Indonesia 
adalah kapal nelayan (asing) tidak boleh 
memancing kerena akan mengambil 
kekayaan Indonesia. 


Jawaban: E 


Sejumlah indikator keberhasilan 
pembangunan manusia, yaitu: 
- Menurunnya tingkat kematian bayi 


- Meningkatnya angka harapan hidup 
waktu lahir 


- Meningkatnya prasarana dan sarana 
wilayah 
- Mobilitas penduduk horizontal yang 
tinggi 
Jawaban: C 


Data komposisi 
untuk: 


penduduk digunakan 


- Mengetahui 
suatu daerah 


rasio ketergantungan 


- Mengetahui angka sex rasio 
- Membuat piramida penduduk 


- Mengetahui tingkat kesejahteraan 
penduduk 
Jawaban: D 


SBMPTN 
5 4) seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


20. 


21. 


22. 


23. 


24 


Citra inframerah cocok untuk 
interpretasi objek vegetasi hutan karena 
menggunakan warna semu atau false 
colour. 


Jawaban: A 


Penyebab munculnya fenomena super 
moon di Indonesia pada tanggal 19 Maret 
2011 adalah bulan dan bumi berada pada 
jarak yang paling dekat sehingga seluruh 
bulan tampak seluruhnya dari bumi. 


Jawaban: E 


Dampak negatif terjadinya hujan ekstrem 
di atas 150 mm/hari bagi tanaman buah 
adalah pertumbuhan dan penyerbukan 
bunga terganggu. Hal itu karena 
pertumbuhan dan penyerbukan juga 
membutuhkan sinar matahari yang cukup 
dan angin sebagai agen penyerbukan. 
Hujan ekstrem juga memberikan 
penumpukan senyawa asam pada tanah 
yang menghambat pertumbuhan buah. 


Jawaban: B 


Prinsip interelasi merupakan suatu 
hubungan saling terkait dalam ruang 
antara gejala yang satu dengan gejala 
lain. 


Hubungan  antarfenomena geografi 
yang paling cocok dikaji dengan prinsip 
interelasi tersebut adalah hubungan 
antara curah hujan dengan kesuburan 
tanah disuatu wilayah. 


Jawaban: B 


Pendekatan ke lingkungan sangat sesuai 
untuk mengkaji fenomena terjadinya 
banjir bandang yang sering terjadi di 
lereng pegunungan. (Pernyataan benar) 


25. 


26. 


21. 


Banjir bandang di lereng pegunungan 
disebabkan oleh curah hujan yang tinggi 
dan infiltrasi yang rendah. (Alasan benar) 


Jawaban: C 


Lemahnya kemampuan ekonomi 
bukan menjadi satu-satunya penyebab 
rendahnya tingkat pendidikan 
masyarakat desa. Penyebab lainnya, 
yaitu akses/keterjangkauan, kebutuhan, 
sikap tidak menerima perubahan, 
ataupun adat yang masih sangat kuat 
dilaksanakan. (Pernyataan salah) 
Pendidikan di kota jauh biasanya jauh 
lebih maju, lebih kompleks/menyeluruh, 
dan harus menggunakan tenaga pendidik 
yang berkualitas. Jadi, umumnya biaya 
pendidikan di kota berbeda jauh dengan 
biaya di desa. (Alasan benar) 


Jawaban: D 


Desa swadaya yang bersifat tradisional 
dapat berkembang menjadi swasembada 
(maju) jika dipengaruhi oleh perubahan 
pola pikir dari penduduk desa. 
(Pernyataan benar) 

Desaswasembada dicirikan mulai adanya 
perubahan pola hidup masyarakat desa 
yang lebih maju atau sudah menyerupai 
pola hidup masyarakat kota. (Alasan 
salah) 


Jawaban: C 


Prinsip Penyebab penyusutan potensi 

sumber daya air tanah di kota, yaitu: 

- Tingginya laju pembangunan fisik 

- Meningkatnya kebutuhan air 
perkapita akibat urbanisasi/migrasi 

- Semakin tingginya kepadatan 
penduduk 

- Eksploitasi air 
kepentingan industri 


tanah bagi 


Jawaban: E 


28. 


29. 


30. 


pa saran 


31. 


32. 


Tundra adalah bioma yang terdapat 
di lingkungan dengan suhu rendah 
yaitu di bumi bagian sebelah utara dan 
dipuncak gunung yang tinggi. Pada 
Tundra pertumbuhan pohon tertutup 
oleh suhu yang dingin. Taiga merupakan 
bioma berupa hutan dengan satu spesies 
seperti pinus atau konifer yang terdapat 
di daerah dingin bumi belahan utara. Jadi, 
faktor penyebab terjadinya perbedaan 
antara bioma tundra dan taiga secara 
klimatik adalah curah hujan dan suhu. 


Jawaban: B 


Batuan beku pada umumnya mempunyai 
ciri tidak mengandung fosil. 


Jawaban: D 


Jenis tanah berikut ini yang sedikit 
banyak mengandung abu vulkanik adalah 
Regosol (tanah pasir) dan Andosol. 


Jawaban: C 


Menurut G. H Mead proses sosialisasi 
terdiri dari beberapa tahap. Proses 
sosialisasi dimana seorang individu 
sudah belajar menyesuaikan diri atau 
mulai memiliki kemampuan dalam 
menempatkan diri terdapat pada tahap 
gemestage (siap bertindak). 


Jawaban: C 


Adanya perbedaan penilaian tentang 
suatu tindakan dari masyarakat yang 
berbeda negara menunjukkan bahwa 
norma sosial di pengaruhi oleh tempat. 


Jawaban: D 


SBMPTN 4 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 5 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


Norma sosial akan berkembang menjadi 
lembaga kemasyarakatan/lembaga sosial 
melalui proses institusionalisasi (norma 
diakui dan ditaati) dan internalisasi 
(norma hidup mendarah daging). 


Jawaban: A 


Bentuk kewenangan Mahkamah 
Konstitusi dalam menyelesaikan 
masalah pemilu merupakan akomodasi 
yang berupa arbitrase. Ciri akomodasi 
ini adalah keputusan-keputusan yang 
diambil pihak ketiga (MK) sebagai 
lembaga hukum negara harus dipatuhi 
oleh pihak-pihak yang berkonflik. 


Jawaban: C 
Perubahan sosial ke arah yang 
tidak diinginkan disebut perubahan 


regres. Pada saat terjadinya proses 
industrialisasi, masyarakat mengalami 
perubahan yang tidak diinginkan yaitu 
seperti menurunnya semangat gotong 
royong. 


Jawaban: B 


Dalam lingkungan keluarga dikenal dua 
bentuk pola sosialisasi, yaitu sosialisasi 
represif dan  partisipasif. Bentuk 
komunikasi dalam sosialisasi represif 
yang mengutamakan ketaatan anak pada 
orang tua adalah komunikasi nonverbal 
(satu arah). 


Jawaban: C 


Pengendalian sosial yang dilakukan oleh 
guru-guru MGMP Sejarah se-DIY untuk 
mengembalikan ruh pemersatu bangsa 
adalah contoh upaya bersifat preventif 
atau mencegah terdapatnya gangguan 
keserasian dalam masyarakat. 


Jawaban: A 


SBMPTN 
5 44 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


38. 


39. 


40. 


41. 


42. 


Tayangan film sebagai merupakan bentuk 
sosialisasi melalui media massa. 


Jawaban: B 


Masyarakat modern lebih menghargai 
prestasi dari pada askripsi atau 
keturunan. (Pernyataan benar) 


Masyarakat modern lebih berorientasi 
kepada masa depan, walaupun sangat 
memperhatikan sejarah dan kebudayaan 
mereka sebagai harga diri dan 
kepribadian. (Alasan benar) 

Jawaban: B 


Politik Apartheid berkaitan dengan 
etnosentrisme, yaitu memandang 
rendah ras/budaya orang kulit hitam 
yang dilakukan oleh orang kulit 
putih. (Pernyataan benar) 

Etnosentrisme merupakan sikap yang 
memandang budaya orang lain dengan 
parameter budaya sendiri. (Alasan benar) 


Jawaban: B 


Coalition Bullding diperlukan dalam 
konfigurasi seimbang dan fragmentasi. 
Fragmentasi cenderung terjadi pada 
bentuk masyarakat majemuk yang 
terdiri atas kelompok etnis kecil dan 
bukan pada masyarakat multikultural 
(Pernyataan salah) 

Konfigurasi mayoritas dominan dapat 
mengarah kepada diktaktor mayoritas 
dan minoritas dominan dapat mengarah 
ke tirani minoritas. (Alasan benar) 


Jawaban: D 


Suatu kelompok sosial memiliki beberapa 
kriteria, yaitu: 
- Ada hubungan timbal balik 
- Kesadaran antaranggota kelompok 
- Faktor pengikat 

Jawaban: A 


43. 


44. 


45. 


A7. 


Poliandri adalah bentuk perkawinan 
dengan satu orang istri yang memiliki 
beberapa suami. 


Suatu poliandri dapat terjadi jika: 
- Ada niat dari pelaku/individu 


- Jumlah perempuan yang terbatas 


- Adat istiadat 
Jawaban: C 


Kebudayaan yang sulit diterima adalah 
yang bersifat ideologis karena merupakan 
pemikiran yang sangat fundamental. 


Jawaban: D 


Elemen dasar dari struktur sosial: 


- Lembaga 
- Kelompok 
- Status 


- Peran 
Jawaban: C 


SMAN 


46. 


Hal pokok yang menjadi masalah dalam 
ilmu ekonomi adalah kelangkaan sumber 
daya sedangkan kebutuhan manusia 
terus meningkat. 


Jawaban: E 


Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau 
daerah dapat diukur dari pertambahan 
nilai riil barang dan jasa. 


PMBrt -PMPrt 
PMBrt — 1 


Pertumbuhan: x100% 


Jawaban: B 


48. 


49. 


50. 


51. 


52. 


Ciri-ciri khusus yang selalu melekat pada 
wirausaha: 


- Berani: berani 
keputusan 
kegagalan. 

- Rasional = terukur = sikap keputusan 
terukur. 

- Progresif = terus meningkat = ingin 
selalu meningkatkan usaha. 

Jawaban: A 


dalam mengambil 
termasuk risiko 


Perhitungan produk domestik bruto 
menurut metode pengeluaran adalah 
y=C+/l+Gt+(X-M) 
C = pengeluaran agregat konsumsi 
| = investasi 
G = belanja pemerintah 
X — M = ekspor netto 
Jawaban: A 


Pada sistem ekonomi komando semua 
keputusan mengenai permasalahan 
ekonomi diserahkan pada keputusan 
penguasa/pemerintah. 


Jawaban: B 


Bencana alam mengakibatkan terjadinya 
kelangkaan. Kelangkaan mengakibatkan 
penawaran berkurang sedangkan 
permintaan terus bertambah sehingga 
harga keseimbangan tidak dapat 
diprediksi. 


Jawaban: E 


Pada negara dengan kurs tetap, Bank 


Sentral akan cenderung melakukan 
intervensi ekonomi apabila terjadi 
depresiasi (penurunan) mata uang 
domestik. 

Jawaban: B 


SBMPTN 4 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 5 


53. 


54. 


55. 


56. 


57. 


Produsen adalah pelaku dari produksi 
yang bertujuan mencari laba atau 
memberi layanan kepada masyarakat. 
Prinsip ekonomi bagi produsen adalah 
dengan pengorbanan/biaya minimum 
menghasilkan output maksimum. 


Jawaban: C 


Menurut Schumpeter motor penggerak 
pertumbuhan ekonomi adalah proses 
inovasi yang pelakunya adalah para inovator/ 
entrepreneur dalam kewirausahaan. 


Jawaban: C 
Piutang bunga terakhir : 6.000.000 
Penerimaan bunga : 12.000.000 + 
Pendapatan bunga : 18.000.000 

Jawaban: E 


Akun riil terdiri dari biaya, kas, persediaan 
barang. 


Akun nominal terdiri atas akun 
pendapatan dan beban. 

Jawaban: A 
Jurnal pengeluaran kas mencatat 


transaksi pembelian tunai, pembayaran 
utang, dan potongan pembelian. 


Jawaban: E 


SBMPTN 
5 46 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


58. 


59. 


60. 


Koperasi primer adalah koperasi yang 
anggotanya orang-orang dalam lingkup 
wilayah kecil, sedangkan gabungan 
koperasi adalah koperasi yang 
beranggotakan badan hukum koperasi 
dan berada di tingkat propinsi misal: 
- Koperasi pusat di kodya 
- Gabungan koperasi di provinsi 
- Induk koperasi di pusat 
Jadi, kedua koperasi memiliki perbedaan 
pada daerah wilayah kerja. 

Jawaban: C 


Industri sabun di Indonesia berada di 
pasar monopolistik. (Pernyataan salah) 


Salah satu ciri pasar monopolistik adalah 
produknya terdiferensiasi. (Alasan benar) 


Jawaban: D 


Pasar persaingan monopolistik bercirikan: 


- Banyak penjual dan pembeli 


- Barang yang diperjualbelikan 
homogen 

- Penjual dan pembeli bebas keluar 
masuk 

- Price maker 


- Produknya terdiferensiasi 
- Harus berpromosi 
Jawaban: E 


PAKET 3 


SELEKSI 


BERSAMA MASUK 
PERGURUAN 
TINGGI NEGERI 
KELOMPOK SOSHUM 


TES KEMAMPUAN DAN POTENSI AKADEMIK 


TES KEMAMPUAN DASAR SOSHUM 


3. A 


PETUNJUK KHUSUS 
PENYELESAIAN SOAL-SOAL 


Petunjuk A Pilihlah satu jawaban yang paling tepat. 


Petunjuk B Soal terdiri dari tiga bagian, yaitu pernyataan, kata sebab, dan 


Petunjuk C 


alasan yang disusun berurutan. 


Pilihlah: 


A. 


Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya 
menunjukkan hubungan sebab akibat. 


B. Jika pernyataan benar dan alasan benar, tetapi keduanya 
tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. 

C. Jika pernyataan benar dan alasan salah. 

D. Jika pernyataan salah dan alasan benar. 

E. Jika pernyataan dan alasan keduanya salah. 

Pilihlah: 

A. Jika (1), (2), dan (3) yang benar. 

B. Jika(1) dan (3) yang benar. 

C. Jika (2) dan (4) yang benar. 

D. Jika hanya (4) yang benar. 

E. Jika semuanya benar. 


AKADEMIK Exar 


BIDANG ILMU : MATEMATIKA DASAR, BAHASA Keterangan: 
INDONESIA, BAHASA INGGRIS, TPA TPA nomor 1 sampai dengan nomor 45 
PREDIKSI : PAKET 03 MATEMATIKA DASAR nomor 45 sampai dengan nomor 60 


WAKTU : 105 MENIT BAHASA INDONESIA nomor 61 sampai dengan nomor 75 
JUMLAH SOAL : 90 BAHASA INGGRIS nomor 76 sampai dengan nomor 90 


4. Vulkanik: ... =... : Transportasi 
A. Lahar — Minyak 


TES POTENSI AKADEMIK 


| B. Berapi — Pelabuhan 
1. Kemeja :... =... : Pintu | C. Tanah - Sampan 
i D. Meletus — Perahu 
A. Kain — Kayu ' | 
| | E. Pasir — Dayung 
B. Kancing — Rumah | 
Z Se ene | 5. Buas:... =... : Jet tempur 
D. Dasi — Handel | Ka Dr 
E. Benang - Kayu i EN a 
| B. Serigala — Manuver 
2. Fiksi:...-...: Akar ı CG. Ular- Laju 
i D. Hiu — Terbang 
A. Opera — Rumput ' | 
| E. Singa — Cepat 
B. Legenda — Ilalang | 
Se Sala 1 6. Kinantan = .... 
D. Prosa — Pohon | a ; 
E. Buku — Serabut Penan 
i B. Ayam Putih 
3. Jalanraya :... =... : Guling C. Ayam Jantan 
A ! | i D. Ayam Petelur 
A. Polisi lalu lintas — Selimut ' | 
| | E. Ayam Hitam 
B. Rambu lalu lintas — Bantal | 
C. Kecelakaan lalu lintas — Tidur ' _ 
1 /. Relung= .... 
D. Keamanan lalu lintas — Seprai | ER Bean 
E. Lampu lalu lintas — Kasur Naa ene 
B. Labirin E. Peluang 
C. Dalam 


SBMPTN 4 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 5 


8. Ambal-.... 1 15. Roboh ><.... 
A. Rial D. Pawai A. Runtuh D. Tegak 
B. Parade E. Rawa | B. Miring E. Runtuh 
C. Barisan | C. Hancur 
9. Demagogi-..... ı 16. 0, 2, 6, 12, 20, ... 
A. Menghasut LA 30 D. 36 
B. Menghina 1 B. 32 E. 40 
C. Membela 1 C. 34 
D. Mempelajari | 
E. Kependudukan 1 17. 28; 34; 22, 46, -2; ... 
1 A 64 D. 84 
10. Lejar=.... | B 74 E 94 
A. Lemas D. Lesu | C. 80 
B. Lemah E. Pelajar | 
C. Penat | 18. 8, 64, 16, 32, 32, 16, 64, 8, ... 
| A. 4 D. 64 
11. Rapuh ><.... | B. 16 E 128 
A. Tegang D. Sehat ! Cc. 32 
B. Teguh E. Rusak | 
C Lurus ı 19. 8, 4, 0, 1, 9, 5, 1, 2, ... 
1 A 9 D. 12 
12. Tentatif >< .... | B 10 E 43 
A. Tepat D. Langsung | C. 11 
B. Jelas E. Jumlah ! 
C. Pasti | 20. 7, 2, 3, 9, 3, 4, 11, 4, 5, 13, 5,6, ...,... 
| A. 7 dan 15 D. 15dan 8 
13. Quasi ><... ' B. 7dang E. 15dan9 
A. Nyata D. Turun C. 15 dan 6 
B. Langsung E. Hampir | 1 
C. Lemah | 21. 1— i = .... 
' 1- — 
! 1+1 
14. Telaga ><.... ! 1 
| A. -2 D. — 
A. Lautan D. Mata Air | 2 
B. Sumur E. Rawa i B. —1 E. 4 
C. Danau ' C. 0 


SBMPTN 
5 5 0 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


Hasil penjumlahan 5'? + 5104 510 4 5104 510 
adalah .... 


A. 251 D. 550 
B. 255 E. 58 
C. 5" 


21/3 2-3 


Nilai + adalah .... 
2-3 2414/3 
A. 1 D. 10 
B. 4 E. 14 
C. 5 
Dinding seluas 60 m? selesai dicat 


selama 5 jam oleh 8 pekerja. Waktu 
yang diperlukan untuk mengecat dinding 
seluas 50 m* oleh 4 pekerja adalah .... 

A. 4jam, 10 menit 

4 jam, 48 menit 

8 jam, 20 menit 

8 jam, 48 menit 


moo Ww 


16 jam, 40 menit 


Tiket sebuah pertunjukan untuk dewasa 
dan anak terjual sebanyak 800 buah. 
Harga tiket untuk dewasa adalah 
Rp50.000,00 dan untuk anak adalah 
Rp25.000,00. Jika hasil penjualan tiket 
diperoleh Rp32.500.000,00, banyaknya 
tiket dewasa yang terjual adalah .... 


A. 300 D. 550 
B. 400 E. 600 
C. 500 
1 
Umur Ulfa kali umur ayahnya. Umur 


3 
ibunya 6 kali umur ayahnya. Jika umur 


Ulfa 18 tahun, maka umur Ibunya adalah 


21. 


28. 


29. 


30. 


A. 36 tahun D. 49 tahun 
B. 40tahun E. 54 tahun 
C. 45 tahun 

Suatu tangki berisi penuh minyak 


mempunyai berat 80 kg. Jika tangki itu 
berisi minyak setengah maka beratnya 
46 kg. Massa (dalam kg) tangki tersebut 
jika kosong adalah .... 


A. 6 D. 24 
B. 12 E. 34 
C. 23 


Luas dari suatu persegi A adalah 9 cm?. 
Jika keliling persegi B adalah 3 kali 
keliling persegi A, maka luas dari persegi 
B adalah .... 


A. 18 cm? D. 81cm 
B. 27 cm? E. 243 cm? 
C. 36cm? 


Perbandingan luas sebuah lingkaran 
berdiameter 12 cm dengan luas lingkaran 
berdiameter 4 cm adalah .... 


A. 1:3 D. 4:1 
B. 1:9 E. 9:1 
C. 3:1 
| 6 3 2 
Diketahui a-—-, b-— dan C=— 
b C a 


dengan a, b, dan c bilangan positif. 
Perbandingan a: b: c adalah .... 

"2:3 D. 6:3:2 
3: E. 2:3:6 

1 


A. 1 
B. 2 1 
C. 3:1:2 


SBMPTN | 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 5 5 


e A bekerja hanya hari Senin atau Rabu. 

e B tidak akan bekerja hari Rabu atau 
Jumat. 

e DdanE bekerja pada hari berurutan. 


31. Semua tamu undangan diberi snack. 


Sebagian tamu undangan membawa air 
mineral. 


A. Semua tamu undangan mendapat air 


mineral dalam botol. 
33. Urutan jadwal kerja yang mungkin mulai 


B. Sebagian tamu undangan membawa hari Senin sampai dengan Jumat adalah .... 


air mineral dan snack. 


C. Sebagian tamu undangan tidak A E,B,A,D,C 
mendapat snack. B. BA C,D,E 
D. Sebagian tamu undangan mendapat C. E,D, A, C, B 
snack. D. A,B,E,C,D 
E. Sebagian tamu undangan yang tidak E. D,E,A, B,C 


membawa air mineral mendapat snack. 
34. Jika C bekerja pada hari Selasa, semua 


pernyataan berikut mungkin benar, 
kecuali ... 


32. Semua sepeda motor merek A dapat 
dipacu dengan kecepatan tinggi. 


Sebagian sepeda motor yang dapat A. B bekerja pada hari Senin. 
dipacu dengan kecepatan tinggi tidak 


hemat bahan bakar. 


A bekerja pada hari Rabu. 
D bisa bekerja pada hari Kamis. 
A. Sebagian sepeda motor yang hemat E bisa bekerja pada hari Jumat. 


bahan bakar bukan merek A. 


moO Oo W 


D bisa bekerja pada hari Rabu. 
B. Semua sepeda motor merek A tidak 
hemat bahan bakar. 35. Jika B bekerja pada hari Kamis, salah 
satu dari pernyataan berikut yang pasti 


benar adalah .... 


A. A bekerja Rabu 
D bekerja Selasa 


C. Sebagian sepeda motor merek A 
yang hemat bahan bakar dapat 
dipacu dengan kecepatan tinggi. 

D. Semua sepeda motor merek A yang 
dapat dipacu dengan kecepatan 
tinggi tidak hemat bahan bakar. 


C bekerja Jumat 
E bekerja Rabu 


E. Semua sepeda motor merek A yang A bekerja Senin 


dapat dipacu dengan kecepatan 
tinggi hemat bahan bakar. 


mU OOW 


Pilihlah gambar (A), (B), (C), (D), atau (E) 
yang menggambarkan hubungan di antara 
objek-objek yang tersedia! 


Teks berikut digunakan untuk menjawab soal 
nomor 33—35. 


Sebuah koperasi mempekerjakan lima 
kasir, yaitu A, B, C, D, dan E, yang masing- 
masing bekerja sendirian pada hari Senin 
sampai Jumat. Pembagian jadwal bekerja 
sebagai berikut. 


36. Pengacara : Hakim : Hukum 


ASASI 


(A) (B) (©) (D) (E) 


SBMPTN 
5 5 ) seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


37. Dokter : Stetoskop : Suntik 


90182 
) (D) ( 


(A) (B) (C 


EEIE 


Gambar selanjutnya adalah .... 


PRI SY 


E) 


38. Sopir : Bus : Darat 


28 
) (D) (E) 


(A) (B) (C 


(C) (D) (E) 


39. Tenda : Kemah : Api Unggun 


O O 
90985 
) (D) (E) 


(A) (B) (C 


40. Majalah : Koran : Buletin 


O O 
JGL 
) (D) (E) 


(A) (B) (C 


Gambar selanjutnya adalah .... 


(A) (B) (©) (D) (E) 


Pilihlah gambar (A), (B), (C), (D), atau (E) 
untuk melanjutkan pola gambar yang tersedia! 


i a k oele 


Gambar selanjutnya adalah .... 


(B) (C) (D) (E) 


(A) 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 5 5 3 


MATEMATIKA DASAR 


46. Nilai x yang memenuhi 
x(3x —4)» (x42)(x -1) adalah .... 
A. x>2 
B. x<1 
C. 1<x<2 
D. x< 1 atau x >2 


E. x<Qataux>2 


47. Jika fungsi y = x? + ax + b bernilai 
minimum 5 untuk x = 3, nilai a + b-..... 


A. 10 D. 4 
B. 8 E. 2 
C. 6 


48. Diketahui akar-akar persamaan kuadrat 


x2+ mx - 10 = 0 adalah x, dan x, Jika x, 
=x,+ 7, maka nilai m =.... 


A. 3atau2 D. 2atau-3 
B. 2 atau 1 E. 3atau -2 
C. 3 atau -3 
49. S13?" =... 
n=1 
A. 3 D. 7,5 
B. 45 E. 13,5 
C. 6 


50. (1 + tan?x )(1 - sin? x )=.... 


A. 2 D. 1-cosx 
B. 1 E. 1-#-sinx 
C. cos?x 


51. Jika f(x) = a* dan a > 0, maka f(2m)= .... 


A. 2f(m) 
B. f(m?) 


SBMPTN 
5 5 4 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


52. 


53. 


54. 


55. 


56. 


Jika '1og(8-47) =X+3 nilai x -.... 


A. —1 D. 3 
B. 1 E. 5 
C. 2 


(x? 4 x)sinx 


Kurva dengan persamaan 


= lo mle 


menyinggung sumbu x jika m =.... 


A. 1 D. 5 
B. 2 E. 9 
C. 4 


Nilai minimum relatif dari 


x? —1 
y= adalah .... 

4x x43 
A. 24 D. -4 
B. 16 E. -8 
C. 8 


Pada segitiga ABC, jika A(1, 1), B(9, 3), 
dan C(7, 9). Persamaan garis tinggi CD 
adalah .... 

A. 4x +y=37 

B. 4x4y 5-55 

C. 2x+ 3y= 41 


D. xt4y-43 


E. x+2y=25 

57. Jika f(x) = cos'x - sin'x, fungsi f'(x) = .... 
A. cos 2x D. 2sin 2x 
B. -2 cos 2x E. -2sin 2x 
C. 2sinx 

58. Bila f(x) = x*- x, fungsi f(x + 1) =... 
A. f(x - 1) D. f(-x- 1) 
B. f(-x) E. f(x) 
C. f(-x +1) 


59. Jika garis y = 2x menyinggung kurva y = 
x? + ax + b dititik (2, 4), nilai a + b -.... 
A. 2 D. 6 
B. 3 E. 8 
C. 4 


60. 


Di dalam kerucut dengan r = 16 dan 
tinggi 15 akan dibuat sebuah tabung. 
Agar volume tabung maksimum, tinggi 
tabung tersebut haruslah .... 


A. 10 D. 6 
B. 9 E. 5 
C. 7,5 


L MATEMATIKAÐASAR 


Teks berikut digunakan untuk menjawab soal 
nomor 61-65. 


(1) Salah satu proses pembelajaran yang 
harus dikembangkan oleh guru-guru dalam 
Kurikulum 2006 atau yang juga dikenal 
sebagai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP) adalah mengembangkan kreativitas 
siswa secara optimal. (2) Pengembangan 
kreativitas sangat penting terlihat dan 


bergesernya peran guru. (3) Dahulu, guru 
sering mendominasi kelas, tetapi kini guru 
harus lebih banyak memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk berperan lebih aktif 
dan kreatif. (4) Membangun pemahaman 
yang baik kepada siswa akan sulit jika fisik 
dan psikis mereka dalam keadaan tertekan. 
(5) Kreativitas siswa dapat tumbuh dan 
berkembang dengan baik apabila lingkungan 
keluarga, masyarakat, dan lingkungan 
sekolah turut menunjang. 


61. Kalimat utama paragraf tersebut adalah 


A. (1) D. (4) 
B. (2) E. (5) 
C. (3) 


62. Kalimat yang tidak padu pada paragraf 


tersebut adalah kalimat nomor .... 
A. (1) D. 
B. (2) E. 
C. (3) 

63. 


Bacalah dengan cermat kutipan tajuk 
rencana berikut! 


Bagi Polycarpus Swantoro yang ahli 
sejarah dan jurnalis senior, membaca 
buku seperti berolah yoga. Sebagaimana 
seorang empu keris yang bekerja dalam 
waktu yang lama untuk membuat keris 
yang ringan dari bahan yang bobotnya 
puluhan kilogram seperti itu pula yang 
dilakukan oleh P. Swantoro. Bedanya, 
P. Swantoro tidak melakukan pekerjaan 
menempa besi, tetapi membaca buku. 
Tentu saja ada ribuan judul buku yang 
sudah dibaca Pak Swan. Namun, dalam 
bukunya yang berjudul “Dari Buku ke 
Buku: Sambung Menyambung Menjadi 
Satu” hanya 200 judul buku yang ia 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 5 5 5 


kisahkan. Dengan cara yang menawan, 
ia mengisahkan bagaikan seorang kakek 
yang baru pulang dari berkelana di negeri 
yang jauh, kemudian menceritakan 
pengalamannya kepada anak cucunya. 
Sungguh ahli sejarah dan jurnalis senior, 
Polycarpus tetap membaca banyak buku 
sebagai sumber. 


Simpulan opini penulis tajuk tersebut 
adalah ... 


A. Pak Swan seorang ahli sejarah yang 
harus dapat mengisahkan berbagai 
cerita yang menarik minat pembaca. 

B. Seorang jurnalis sekaligus sejarawan 
tentu saja rajin berolah yoga agar 
selalu sehat dan bugar. 


C. Membaca buku bagi P.Swantoro 
seperti membuat keris yang 
berkualitas. 

D. Membaca buku yang bermutu 


sama dengan membuat keris yang 
berbobot atau bernilai baik. 

E. Seorang jurnalis dan sejarawan 
ternyata masih membaca banyak 
buku sebagai acuan. 


Teks berikut digunakan untuk menjawab soal 
nomor 64-67. 


(1) Laporan kegiatan analisis Tes 
Kompetensi Dasar mengatakan bahwa rerata 
kemampuan calistung (membaca, menulis, 
dan berhitung) untuk seluruh kabupaten di 
Propinsi DIY belum dapat memenuhi criteria 
dan perlu ditingkatkan. (2) Hal ini beralasan 
jika melihat hasil survey Direktorat Ketenagaan 
Depdiknas tahun 2004 yang menyebutkan 
secara nasional 65,29% dari sebanyak 
29.238 guru SD tidak menguasai dengan baik 
materi pelajaran (Mudiarto, 2005:8). (3) Hal 
ini memiliki pengaruh terhadap kualitas soal 
yang digunakan dalam Ujian Akhir Sekolah 


SBMPTN 
5 5 6 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Berstandar Nasional UASBN sebanyak 25% 
ditetapkan oleh Badan Standar Nasional 
Pendidikan BSNP yang berlaku secara 
nasional, serta 75% soal ditetapkan oleh 
penyelenggara UASBN tingkat propinsi. (4) 
Padahal angka literasi telah dijadikan indikator 
oleh UNDP (United Nations Development 
Programme) untuk mengukur kualitas bangsa. 


(5) Tinggi rendahnya tingkat literasi 
menentukan tinggi rendahnya indeks 
pembangunan manusia atau HDI (Human 
Development Index) dan tinggi rendahnya 
HDI kualitas bangsa. (6) Dalam publikasi 
UNDP terakhir, "Human Development Report 
2003" Indonesia ditempatkan di peringkat 112 
dari 1/4 negara dalam hal kualitas bangsa. 
(7) Ditambah hasil survey pengukuran dan 
penilaian pendidikan oleh Trend International 
Mathematics and Science Study Report 
(TIMSSR) 1999 terhadap 38 negara, nilai 
matematika dan IPA anak-anak Indonesia 
juga sangat rendah. (8) Hasil pengukuran 
daya serap kurikulum siswa secara nasional 
oleh Direktorat Pendidikan TK dan SD tahun 
2000/2001 menunjukkan bahwa rerata daya 
serap kurikulum secara nasional masih 
rendah, yaitu 5,1 untuk lima mata pelajaran 
(Siregar, 2005 : 5). 


64. Pada kalimat manakah kesalahan 
penggunaan ejaan (tanda baca, 
penulisan huruf, dan penulisan kata)? 

A. (1) dan (3) D. (6) dan (8) 
B. (2) dan (4) E. (7) dan (8) 
C. (5) dan (7) 
65. Pola paragraf pertama teks tersebut 


adalah .... 
A. kalimat utama — kalimat penjelas — 
kalimat penjelas — kalimat penjelas 


B. kalimat penjelas — kalimat utama — 
kalimat penjelas — kalimat penjelas 


66. 


67. 


C. kalimat penjelas - kalimat penjelas — 
kalimat penjelas — kalimat utama 

D. kalimat utama — kalimat penjelas — 
kalimat penjelas — kalimat utama 

E. kalimat utama — kalimat utama — 
kalimat penjelas — kalimat penjelas 


Jika Anda mengutip pendapat Siregar 
dari teks, tanpa membaca sumber 
aslinya, penulisan kutipan yang paling 
benar adalah ... 


A. Menurut Siregar (dalam Narbito, 
2010: 12), rerata daya serap 
kurikulum secara nasional masih 
rendah, yaitu 5,1 untuk lima mata 
pelajaran yang diujikan. 

B. "Rerata daya serap kurikulum secara 
nasional masih rendah, yaitu 5,1 
untuk lima mata pelajaran” (Siregar, 
2005: 5). 

C. Siregar (dalam Reka Narbito, 2010) 
menyatakan “Rerata daya serap 
kurikulum secara nasional masih 
rendah, yaitu 5,1 untuk lima mata 
pelajaran.” 

D. Dalam buku Narbito, Siregar (2005: 
12) menyatakan bahwa rerata daya 
serap kurikulum secara nasional 
rendah untuk lima mata pelajaran 
yang diujikan. 

E. Siregar (2005) menyatakan “Rerata 
daya serap kurikulum secara nasional 
masih rendah, yaitu 5,1 untuk lima 
mata pelajaran" (Narbito, 2010). 


Rangkuman teks tersebut yang paling 
tepat adalah ... 


A. Kompetensi calistung siswa SD di 
DIY rendah, sementara kompetensi 
tersebut merupakan satu-satunya 
indikator keberhasilan kualitas suatu 
bangsa. 


68. 


B. Calistung merupakan kompetensi 
dasar siswa SD di DIY yang perlu 
ditingkatkan pencapaiannya sebab 
itulah indikator HDI yang harus 
dicapai. 

C. Calistung merupakan kompetensi 
dasar siswa SD se-DIY yang masih 


perlu ditingkatkan pencapaiannya 
sebab itulah yang menentukan kualitas 
bangsa. 


D. Kompetensi calistung siswa SD di DIY 
masih rendah sehingga memprihatinkan 
semua pihak mengingat indikator 
HDI yang menentukan kualitas suatu 
bangsa. 

E. Kompetensi calistung siswa SD di DIY 
rendah sementara kompetensi tersebut 
merupakan salah satu indikator HDI 
yang menentukan kualitas suatu 
bangsa. 


Kita selalu bertanya-tanya, apa rahasia 
perusahaan yang bisa bertahan 
menghadapi kekacauan dan krisis. Dalam 
buku terakhirnya, Great By Choice, Jim 
Collins dan Morten mengungkapkan 
jawabannya terhadap pertanyaan 
tersebut melalui riset yang berlangsung 
selama sembilan tahun. Ternyata, 
salah satu hal utama yang dilakukan 
perusahaan ini adalah disiplin yang 
fanatik dalam menjalankan program, 
komitmen, dan action plan. Mereka 
sangat setia pada tujuannya, konsisten 
melakukan apa yang telah disepakati 
tanpa peduli perubahan situasi. Seolah- 
olah situasi "on-off tidak diperhitungkan. 
Bahkan, yang sangat mengejutkan juga, 
hasil penelitian mengatakan bahwa 
kesuksesan organisasi tidak bergantung 
pada kepemimpinan perusahaannya. Ini 
yang menjawab pertanyaan mengapa 


SBMPTN / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 5 5 


69. 


Southwest Airlines melegenda karena 
kemampuannya melalui krisis tetap jaya 
walaupun pemimpinnya sudah berganti. 


Kata ini yang bercetak miring pada teks 
di atas merujuk pada .... 


A. hasil penelitian yang dilakukan 

B. hal yang sangat mengejutkan setiap 
orang 

C. kesuksesan organisasi tidak 
bergantung pada kepemimpinannya 

D. konsisten melakukan apa yang telah 
disepakati setiap anggota organisi 


E. kesetiaan dan kedisiplinan yang 
dilakukan oleh setiap anggota 
organisasi 

Koperasi merupakan bentuk 

perekonomian rakyat yang sistem 

pengelolaannya berasal dari rakyat, 
oleh rakyat, dan untuk rakyat. 


Koperasi sebagai wadah yang tepat 
untuk meningkatkan hajat hidup 
masyarakat, terutama mereka yang 
berada pada tingkat ekonomi kelas 
bawah. Hal itu menjadi latar belakang 
pentingnya pemberdayaan koperasi 
yang mempunyai prinsip dasar 
menyejahterakan seluruh anggotanya 
dan sebagai kekuatan penyeimbang 
dalam sistem ekonomi. Koperasi perlu 
dikembangkan dengan membentuk 
jaringan kerja sama antarkoperasi 
dari berbagai negara. Tanpa adanya 
koperasi, usaha kecil menengah 
sulit bersaing dengan perusahaan- 
perusahaan multi nasional yang dikelola 


dengan mengedepankan penerapan 
prinsip efektivitas, efisiensi, dan 
produktivitas. 


SBMPTN 
5 5 8 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


70. 


Paragraf tersebut akan menjadi paragraf 
yang baik jika diperbaiki dengan cara 
berikut, kecuali .... 


A. mengganti kata sebagai dalam 
kalimat kedua dengan kata 
merupakan 


B. mengganti kata dan dalam kalimat 
ketiga dengan kata untuk 

C. menambahkan kata dengan pada 
awal kalimat keempat 

D. mengubah tulisan multi nasional 
menjadi multinasional 

E. mengubah tulisan efektivitas dan 
produktivitas dalam kalimat kelima 
menjadi efektifitas dan produktifitas 


(1) Pada era globalisasi ini, diakui oleh 
seluruh lapisan masyarakat bahwa 
teknologi dan ilmu pengetahuan 
mengalami perkembangan yang pesat 
sehingga berdampak besar pada 
lingkungan kehidupannya. (2) Hal ini 
tecermin dalam upaya masyarakat 


yang terus berusaha untuk belajar 
dan menyesuaikan diri dengan 
perkembangan yang ada. (3) Mereka 
terbius oleh kecanggihan teknologi 
sehingga dampak negatif yang 
ditimbulkan oleh teknologi tersebut 
sering terabaikan. (4) Namun, saat ini 
mulai disangsikan manfaatnya karena 
dianggap merusak tata lingkungan 
dan terjadi banyak bencana. (5) 
Karena itu, yang perlu direnungkan 
adalah bagaimana manusia dapat 
mempertahankan kearifan dalam 
mengolah lingkungan hidup tersebut. 


Pilihan kata-kata yang tidak tepat dalam 
paragraf tersebut adalah .... 


A. diakui (kalimat 1) 
B. tecermin (kalimat 2) 


C. terabaikan (kalimat 3) 
D. terjadi (kalimat 4) 
E. direnungkan (kalimat 5) 


71. Kesibukan acapkali menjadi alasan 
sehingga kita “menghalalkan” segala 
cara untuk memperoleh kepraktisan, 
termasuk membeli buah potongan. Buah 
tersebut dalam hal rasa, mungkin tidak 
akan menjadi masalah, tetapi dalam hal 
nutrisi tentu berbeda. Menurut penelitian, 
sinar dan oksigen biasanya akan 
mempercepat penghancuran vitamin 
yang terkandung dalam buah tersebut. 


Kalimat berikut yang tepat untuk 

menutup paragraf tersebut adalah ... 

A. Hal itu membuat nutrisi buah 
berkurang. 


B. Akibatnya, kita perlu membeli buah 
potongan agar lebih memudahkan 
kita dalam memakannya. 

C. Karena itu, untuk memaksimalkan 
nutrisi pada buah, seharusnya kita 
memotongnya sesaat sebelum 
dimakan. 

D. Itu sebabnya, mengapa buah terasa 
tidak segar lagi setelah dipotong dan 
dibiarkan beberapa saat. 

E. Dengan kata lain, proses tersebut 
akan menghilangkan nutrisi pada 
buah yang kita makan. 


Teks berikut digunakan untuk menjawab soal 
nomor 72-74. 


(1) Hari Bumi kita peringati setiap 
tanggal 22 April. (2) Kita salut atas warga 
yang mengambil prakarsa meningkatkan 
pemahaman akan pentingnya merawat bumi. 
(3) Kita bisa membahas masa depan bumi 
secara astronomis, tetapi lebih mendesak lagi 


adalah nasib Sang Bumi terkait dengan daya 
dukungnya untuk menopang kehidupan. (4) 
Hal ini terkait dengan apa yang terjadi setelah 
Revolusi Industri dan munculnya fenomena 
pemanasan global dan perubahan iklim 
yang semakin nyata dalam beberapa tahun 
terakhir. 


(5) Kita mencatat banyak upaya 
mengembangkan bahan bakar baru dan 
terbarukan, untuk mencukupi kebutuhan 7 
milliar penduduk dunia seperti angin dan 
panas bumi. (6) Namun, dibandingkan dengan 
penggunaan bahan bakar fosil, persentase 
pemanfaatan energi baru relatif masih kecil. 
(/) Pada sisi lain, umat manusia masih 
berkutat untuk meningkatkan kesejahteraan, 
seperti melalui program Tujuan Pembangunan 
Milenium. (8) Meski salah satu sasarannya 
memperbaiki lingkungan hidup, prioritasnya 
masih kalah oleh upaya menanggulangi 
kelaparan dan masalah kesehatan. (9) 
Kita berharap Agenda Pembangunan 
Pasca-2015 ada keseimbangan yang lebih 
baik antara pemenuhan kebutuhan dasar dan 
keberlanjutan upaya pembangunan itu sendiri. 
(10) Tanpa penekanan pada keberlanjutan, 
prioritas untuk merawat bumi juga kurang. 


(11) Kita juga berpandangan, merawat 
bumi bukan semata urusan negara tertentu, 
melainkan urusan semua negara beserta 
segenap warganya. (12) Itu sebabnya, kita 
mengapresiasi saat warga mengganti tas 
plastik dengan tas berbahan yang bisa terdaur 
ulang alamiah (biodegradable). (13) Demikian 
juga ketika warga mengambil prakarsa untuk 
membuat sungai lebih bebas dari sampah dan 
udara terbebas dari polusi karbon. 


(14) Bumi sebagai planet punya masa 
depan yang ditentukan matahari. (15) 
Namun, tidak saja bagi manusia, tetapi juga 
bagi segenap yang hidup, punya masa depan 
yang sebagian ditentukan oleh manusia. (16) 
Boleh jadi waktu semakin mendesak. (17) 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 5 5 9 


Namun, dengan kerja keras dan antusiasme, 
kita masih bisa berharap Bumi sebagai 
habitat yang nyaman dan indah masih bisa 
kita ikhtiarkan. 


72. Kesalahan penggunaan ejaan ditemukan 
pada .... 
A. kalimat ke-1 dan ke-17 

kalimat ke-5 dan ke-16 

kalimat ke-3 dan ke-14 

kalimat ke-4 dan ke-11 

kalimat ke-6 dan ke-8 


moO Oo W 


73. Penulisan teks tersebut ditujukan kepada 


A. perusahaan pengembang bahan 
bakar baru 


B. masyarakat pengguna bahan bakar 
fosil 


C. kita, pembahas, masa depan Bumi 


z 


warga yang merawat Bumi 
E. Bumi sebagai planet 


74. Rangkuman manakah yang paling tepat 
untuk wacana di atas? 


A. Setiap tahun kita memperingati Hari 
Bumi karena peranan Bumi yang 
strategis bagi warga dunia. 

B. Manusia yang jumlahnya semakin 
banyak menimbulkan dampak 
terhadap Bumi yang nasibnya 
ditentukan matahari. 

C. Bumi menopang kehidupan yang 
layak bagi segenap warga dunia 
sehingga kita wajib bekerja keras dan 
antusias agar Bumi,sebagai planet, 
nyaman dan indah disinggahi. 

D. Kehidupan manusia dan segenap 
yang hidup ditopang oleh Bumi maka 
sudah selayaknya jika manusia 
mengambil prakarsa meningkatkan 
pemahamannya. 


SBMPTN 
5 60 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


E. Warga dunia berterimakasih terhadap 
bumi karenanya warga mengambil 
prakarsa meningkatkan pemahaman 
akan pentingnya merawat Bumi. 


75. Untuk mengantisipasi kemungkinan- 


kemungkinan terburuk habisnya BBM 
dari bahan fosil, maka pemerintah telah 
melakukan berbagai upaya pencegahan, 
yang di antaranya berupa kampanye 
penggunaan energi alternatif seperti 
biodiesel, fuel cell, listrik, hibrid, dan 
gas sebagai pengganti BBM. Begitu 
juga dengan produsen otomotif yang 
mulai memanfaatkan energi alternatif 
melalui berbagai produknya. Sebagian 
lainnya, mulai melakukan upaya preventif 
dengan menanam pohon-pohonan untuk 
menghasilkan energi alternatif seperti 
pohon jarak pagar, singkong, dan sumber 
lainnya. Langkah serupa juga dilakukan di 
berbagai negara lain di dunia. Semuanya 
bersatu padu menghasilkan energi 
alternatif yang dapat menggantikan bahan 
bakar minyak dari fosil. 


Suntingan manakah yang tepat untuk 
kalimat ke-1 paragraf di atas? 


A. Untuk mengantisipasi kemungkinan 
habisnya BBM dari bahan fosil, 
pemerintah melakukan berbagai 
upaya pencegahan yang antara 
lain berupa kampanye penggunaan 
energi alternatif seperti biodiesel, fuel 
cell, listrik, hibrid, dan gas. 

B. Sebagai antisipasi kemungkinann 
habisnya BBM dari bahan 
fosilpemerintah melakukan berbagai 
upaya pencegahan yang berupa 
kampanye penggunaan energi 
alternatif seperti biodiesel, fuel 
cell, listrik, hibrid, dan gas sebagai 
pengganti BBM. 


C. Untuk mengantisipasi kemungkinan 
habisnya BBM dari bahan fosil, 
pemerintah melakukan berbagai 
upaya pencegahan-pencegahan 
berupa kampanye penggunaan 
energi alternatif seperti biodiesel, fuel 
cell, listrik, hibrid, dan gas sebagai 
pengganti BBM. 

D. Untuk mengantisipasi kemungkinan 
habisnya BBM dari bahan fosil, maka 
pemerintah telah melakukan berbagai 
upaya pencegahan yang antara 
lain berupa kampanye penggunaan 
berbagai energi alternatif sebagai 
pengganti BBM. 

E. Untuk mengantisipasi kemungkinan 
habisnya BBM dari bahan fosil, 
pemerintah melakukan berbagai 
upaya pencegahan berupa kampanye 
penggunaan energi alternatif seperti 
biodiesel, fuel cell, listrik, hibrid, dan 
gas. 


BAHASA INGGRIS 


Problems /6-80 are based on the following 
passage. 


Passage A 


Central to the historian ‘sprofession and 
scholarship has been the ideal ofobjectivity. 
The assumption supon which this ideal rests 
include a commitment to the reality of the past, 
a sharpsep a ratio between fact and value,and 
above all, a distinction between history and 
fiction. 


According to this ideal, historical fact 


sarepriorto and independent of interpretation: 
the value of an interpretation should be 


judged by how well it accounts for the facts; 
if an interpretation is contradicted by facts, it 
should be abandoned. The fact that success 
ivegenerationsof historian shavea scribed 
different meaning stop a stevents does not 
mean, as relativist historians claim, that the 
events them selves lack fixedor absolute 
meanings. 


Objective historians see their role as 
that of a neutral judge, one whom ust never 
become an advocateor, worse, propagandist. 
Their conclusions should display the judicial 
qualitiesof balance and even handedness. 
Aswith the judiciary, these qualities require 
insulation from political considerations, 
and avoidance of partisanshiporbias. Thus 
objective historians must purge them selves 
of externalloyalties; their primary allegianceis 
to objective historical truth and to colleagues 
whoshare a commitment to it discovery. 


Passage B 


The very possibility of historical 
scholarship asanenterp risedistinct from 
propaganda requires of its practitioners 
that self-discipline that enables them to do 
such things as abandon wishful thinking, 
assimilate bad news, and discard pleasing 
interpretations that fail elementary tests of 
evidence and logic. 


Yet objectivity, for the historian, should not be 
confused with neutrality. Objectivity is perfectly 
compatible with strong political commitment. 
The objective thinker doesnot value detachment 
as anendin it self butonlyasanin dispensable 
mean sof achieving deeper understanding. In 
historical scholarship, thei deal of objectivityis 
most compellinglyembodied in the powerful 
argument—one the trevealsbyits every twist and 
turn its respectful appreciation of the alternative 
argumentsit rejects. Such a textattains 
powerprecisely because its author has managed 


SBMPTN 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 5 6 


tosuspendmomentarilyhisor her own perceptions 
so as to anticipate and take into account 
objections and alternative constructions—not 
those of strawmen, but those that truly issue 
from the rival’sposition, understood assensitively 
and state daseloquentlyas the rival could desire. 
To mountatelling attack on a position, one must 
first in habiti. Those so habituatedto their 
customary intellectualabode that they cannot 
even exploreothers can never be persuasive to 
anyone but fellow habitues. 


Such argument sareoften more faithful to 
the complex it yof historical interpretation— 
more faithful event o their reducible plurality 
of human perspectives—than texts that 
abjure position-taking al together. The 
powerful argument is the highest fruit of 
the kind of thinking | would call objective, 
and initneutrality plays no part. Authentic 
objectivity bears no resemblance to the 
television news casters mechanical gesture 
of al locating th esamenumber of seconds to 
both sides of aguestion, editorially splitting 
the difference between them, irrespective of 
their perceived merits. 


76. Both passages identify which one of the 
following as a reguirement for historical 
research? 


A. The historian's willingness to borrow 
methods of analysis from other 
disciplines when evaluating evidence. 

B. The historian's willingness to employ 
methodologies favored by proponents 
of competing views when evaluating 
evidence. 

C. The historian's willingness to relinquish 
favored interpretations in light of the 
discovery of facts inconsistent with 
them. 


D. The historian’s willingness to answer 
in detail all possible objections that 


SBMPTN 
5 62 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


might be made against his or her 
interpretation. 

E. The historian's willingness to accord 
respectful consideration to rival 
interpretations. 


77. The author of passage Band the kind of 
objective historian described in passage 
A would be most likely to disagree over 
whether .... 


A. detachment aids the historian in 
achieving an objective view of past 
events 

B. an objective historical account can 
include a strong political commitment 

C. historians today are less objective 
than they were previously 

D. propaganda is an essential tool of 
historical scholarship 

E. historians of different eras have 
arrived at differing interpretations of 
the same historical events 

78. Which one of the following most 
accurately describes an attitude toward 
objectivity present in each passage? 


A. Objectivity is a goal that few historians 
can claim to achieve. 

B. Objectivity is essential to the practice 
of historical scholarship. 

C. Objectivity cannot be achieved 
unless historians set aside political 
allegiances. 

D. Historians are not good judges of 
their own objectivity. 

E. Historians who value objectivity are 
becoming less common. 

79. Both passages mention propaganda 
primarily in order to .... 


A. refute a claim made by proponents 
of a rival approach to historical 
scholarship 

B. suggest that scholars in fields other 
than history tend to be more biased 
than historians 

C. pointto atype of scholarship that has 
recently been discredited 

D. identify one extreme to which 

historians may tend 
E. draw contrasts with other kinds of 
persuasive Writing 

80. The argument described in passage A 

and the argument made by the author of 

passage Bare both advanced by .... 


A. citing historical scholarship that fails 
to achieve objectivity 

B. showing how certain recent 
developments in historical scholarship 
have undermined the credibility of the 
profession 

C. summarizing opposing arguments in 
order to point out their flaws 

D. suggesting that historians 
should adopt standards used by 
professionals in certain other fields 

E. identifying what are seen as obstacles 
to achieving objectivity 


Problems 81-85 are based on the following 
passage. 


In 1896 a Georgia couple suing for 
damages in the accidental death of their two 
year old was told that since the child had 
made no real economic contribution to the 
family, there was no liability for damages. In 
contrast, less than a century later, in 1979, 
the parents of a three year old sued in New 
York for accidental-death damages and won 
an award of $750,000. 


The transformation in social values 
implicit in juxtaposing these two incidents 
is the subject of Viviana Zelizer's excellent 
book, Pricing the Priceless Child. During the 
nineteenth century, she argues, the concept 
of the “useful” child who contributed to the 
family economy gave way gradually to the 
present-day notion of the “useless” child 
who, though producing no income for, and 
indeed extremely costly to, its parents, is 
yet considered emotionally “priceless.” Well 
established among segments of the middle 
and upper classes by the mid-1800's, this new 
view of childhood spread throughout society 
in the late-nineteenth and early-twentieth 
centuries as reformers introduced child-labor 
regulations and compulsory education laws 
predicated in part on the assumption that 
a child’s emotional value made child labor 
taboo. 


For Zelizer the origins of this transformation 
were many and complex. The gradual erosion 
of children’s productive value in a maturing 
industrial economy, the decline in birth and 
death rates, especially in child mortality, and 
the development of the companionate family (a 
family in which members were united by explicit 
bonds of love rather than duty) were all factors 
critical in changing the assessment of children’s 
worth. Yet “expulsion of children from the ‘cash 
nexus, ...although clearly shaped by profound 
changes in the economic, occupational, and 
family structures,” Zelizermaintains. “was also 
part of a cultural process ‘of sacralization' of 
children’s lives. ” Protecting children from the 
crass business world became enormously 
important for late-nineteenth-century middle- 
class Americans, she suggests; this sacralization 
was a way of resisting what they perceived as 
the relentless corruption of human values by the 
marketplace. 


In stressing the cultural determinants 
of a childs worth. Zelizer takes issue 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 5 63 


with practitioners of the new “sociological 
economics,” who have analyzed such 
traditionally sociological topics as crime, 
marriage, education, and health solely 
In terms of their economic determinants. 
Allowing only a small role for cultural forces 
in the form of individual “preferences,” these 
sociologists tend to view all human behavior 
as directed primarily by the principle of 
maximizing economic gain. Zelizer is highly 
critical of this approach, and emphasizes 
instead the opposite phenomenon: the power 
of social values to transform price. As children 
became more valuable in emotional terms, 
she argues, their “exchange” or “ surrender’ 
value on the market, that is, the conversion of 
their intangible worth into cash terms, became 
much greater. 


81. It can be inferred from the passage that 
accidental-death damage awards in 
America during the nineteenth century 
tended to be based principally on the .... 


A. earnings of the person at time of 
death 


wealth of the party causing the death 


W 


C. degree of culpability of the party 
causing the death 
D. amount of money that had been 
spent on the person killed 
E. amount of suffering endured by the 
family of the person killed 
82. It can be inferred from the passage that in 
the early 1800's children were generally 
regarded by their families as individuals 
who .... 


A. needed enormous 
security and affection 


amounts of 


B. required constant supervision while 
working 

C. were important to the economic well- 
being of a family 


SBMPTN 
5 64 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


D. were unsuited to spending long hours 
in school 

E. were financial burdens assumed for 
the good of society 


83. Which of the following alternative 
explanations of the change in the 
cash value of children would be most 
likely to be put forward by sociological 
economists as they are described in the 
passage? 


A. The cash value of children rose during 
the nineteenth century because parents 
began to increase their emotional 
investment in the upbringing of their 
children. 

B. The cash value of children rose during 
the nineteenth century because their 
expected earnings over the course of 
a lifetime increased greatly. 

C. The cash value of children rose during 
the nineteenth century because 
the spread of humanitarian ideals 
resulted in a wholesale reappraisal of 
the worth of an individual 

D. The cash value of children rose during 
the nineteenth century because 
compulsory education laws reduced 
the supply, and thus raised the costs, 
of available child labor. 

E. The cash value of children rose during 
the nineteenth century because of 
changes in the way negligence law 
assessed damages in accidental- 
death cases. 


84. The primary purpose of the passage is to 


A. review the literature in a new 


academic subfield 
B. present the central thesis of a recent 
book 


C. contrast two approaches to analyzing 
historical change 

D. refute a traditional explanation of a 
social phenomenon 

E. encourage further work 
neglected historical topic 


on a 


85. Zelizer refers to all of the following as 
important influences in changing the 
assessment of children's worth EXCEPT 
changes In .... 


A. the mortality rate 

the nature of industry 

the nature of the family 

attitudes toward reform movements 


MU Oo W 


attitudes toward the marketplace 


Problems 86-90 are based on the following 
passage. 


Milankovitch proposed in the early 
twentieth century that the ice ages were 
caused by variations inthe Earth's orbit 
around the Sun. For sometime this theory was 
considered untestable, largely because there 
was no sufficiently precise chronology of the 
ice ages with which the orbital variations could 
be matched. 


To establish such a chronology it is 
necessary to determine the relative amounts 
of land ice that existed at various times in the 
Earth's past. A recent discovery makes such a 
determination possible: relative land-ice volume 
for a given period can be deduced from the 
ratio of two oxygen isotopes, 16 and 18, found 
in ocean sediments. Almost all the oxygen in 
water is oxygen 16, but a few molecules out of 
every thousand incorporate the heavier isotope 
18. When an ice age begins, the continental 
ice sheets grow, steadily reducing the amount 
of water evaporated from the ocean that will 
eventually return to it. Because heavier isotopes 
tend to be left behind when water evaporates 


from the ocean surfaces, the remaining ocean 
water becomes progressively enriched in 
oxygen 18. The degree of enrichment can be 
determined by analyzing ocean sediments 
of the period, because these sediments 
are composed of calcium carbonate shells 
of marine organisms, shells that were 
constructed with oxygen atoms drawn from 
the surrounding ocean. The higher the ratio 
of oxygen 18 to oxygen 16 in a sedimentary 
specimen, the more land ice there was when 
the sediment was laid down. 


As an indicator of shifts in the Earth's 
climate, the isotope record has two 
advantages. First, it is a global record: 
there is remarkably little variation in isotope 
ratios in sedimentary specimens taken from 
different continental locations. Second, it is a 
more continuous record than that taken from 
rocks on land. Because of these advantages, 
sedimentary evidence can be dated with 
sufficient accuracy by radiometric methods 
to establish a precise chronology of the ice 
ages. The dated isotope record shows that 
the fluctuations in global ice volume over the 
past several hundred thousand years have a 
pattern: an ice age occurs roughly once every 
100,000 years. These data have established 
a strong connection between variations in 
the Earth's orbit and the periodicity of the ice 
ages. 


However, it is important to note that 
other factors, such as volcanic particulates or 
variations in the amount of sunlight received 
by the Earth, could potentially have affected 
the climate. The advantage of the Milankovitch 
theory is that it is testable: changes in the Earth's 
orbit can be calculated and dated by applying 
Newton's laws of gravity to progressively earlier 
configurations of the bodies in the solar system. 
Yet the lack of information about other possible 
factors affecting global climate does not make 
them unimportant. 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 5 65 


86. 


87. 


88. 


The author of the passage would be most 
likely to agree with which of the following 
statements about the Milankovitch 
theory? 


A. Itis the only possible explanation for 
the ice ages. 

B. Itis too limited to provide a plausible 
explanation for the ice ages, despite 
recent research findings. 

C. It cannot be tested and confirmed 
until further research on volcanic 
activity is done. 

D. Itis one plausible explanation, though 
not the only one, for the ice ages. 

E. Itis not a plausible explanation for 
the ice ages, although it has opened 
Up promising possibilities for future 
research. 


According to the passage, which of the 
following is true of the ratios of oxygen 
isotopes in ocean sediments? 


A. They indicate that sediments found 
during an ice age contain more 
calcium carbonate than sediments 
formed at other times. 

B. Ihey are less reliable than the 
evidence from rocks on land in 
determining the volume of land ice. 

C. Theycan be used to deduce the relative 
volume of land ice that was present 
when the sediment was laid down. 

D. They are more unpredictable during an 
ice agethan in other climatic conditions. 

E. They can be used to determine 
atmospheric conditions at various 
times in the past. 


According to the passage, which of the 
following is (are) true of the ice ages? 


SBMPTN 
5 66 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


89. 


90. 


I. The last ice age occurred about 
25,000 years ago. 

Il. Ice ages have lasted about 10,000 
years for at least the last several 
hundred thousand years. 

Ill. Ice ages have occurred about every 
100,000 years for at least the last 
several hundred thousand years. 


A. | only 

B. Il only 

C. Ill only 

D. | and Il only 
E. |, Il, and III 


The purpose of the last paragraph of the 
passage is to .... 

A. offer a note of caution 

B. introduce new evidence 

C. present two recent discoveries 

D 


summarize material in the preceding 
paragraphs 


m 


offer two explanations for a phenomenon 


According to the passage, one advantage 
of studying the isotope record of ocean 
sediments is that it .... 


A. corresponds with the record of ice 
volume taken from rocks on land 

B. shows little variation in isotope 
ratios when samples are taken from 
different continental locations 

C. corresponds with predictions already 
made by climatologists and experts in 
other fields 

D. confirms the record of ice volume 
initially established by analyzing 
variations in volcanic emissions 

E. provides data that can be used to 
substantiate records concerning 
variations in the amount of sunlight 
received by the Earth 


PEMBAHASAN TES KEMAMPUAN 


PREDIKSI 
PAKET 03 


D0 ARASANGGNS 


Kemeja : Kancing - Rumah : Pintu 


Hubungan sepadan karena kancing 
untuk membuka/menutup kemeja begitu 
juga dengan pintu untuk rumah. 


Jawaban: B 


Fiksi : Buku = Serabut : Akar 


Hubungan sepadan karena fiksi salah 
satu jenis buku begitu juga dengan 
serabut pada akar. 


Jawaban: E 


Jalan raya : Lampu lalu lintas - Kasur : 
Guling 


Hubungan sepadan karena lampu lalu 
lintas alat pelengkap jalan raya buku 
begitu juga dengan guling untuk kasur. 


Jawaban: E 


Vulkanik: Tanah = Sampan: Trasnsportasi 


Hubungan sepadan karena vulkanik 
salah satu jenis tanah begitu juga dengan 
sampan pada transportasi. 


Jawaban: C 


Buas : Serigala - Manwver : Jet tempur 


Hubungan sepadan karena buas adalah 
sifat serigala begitu juga dengan manuver 
pada jet tempur. 


Jawaban: B 
Kinantan - Sesuatu seluruh 
(sekujur) tubuhnya putih. 
Jadi, Kinantan - Ayam putih. 


yang 


Jawaban: B 


Relung - Lekuk atau jeluk (di tanah, di 
lereng gunung) 
Jadi, Relung - Ruang. 


Jawaban: A 


Ambal - Permadani, Pawai 


Jawaban: D 


Demagogi - penghasutan terhadap orang 
banyak dengan kata-kata yang dusta 
untuk membangkitkan emosi rakyat. 


Jawaban: A 


10. Lejar - Sangat penat, Sangat capai 


Jawaban: C 


SBMPTN / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 5 6 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


Rapuh - (1) sudah rusak; (2) lemah; 
(3) tidak teguh. Jadi, lawan kata rapuh 
adalah teguh. 


Jawaban: B 


Tentatif - (1) belum pasti; (2) sementara 
waktu. Jadi, lawan kata tentatif adalah 
pasti. 


Jawaban: C 


Quasi - (1) hampir; (2) seolah-olah, tidak 
nyata; (3) seperti. Jadi, lawan kata quasi 
adalah nyata. 


Jawaban: A 


Telaga = (1) danau; (2) kolam. Jadi, lawan 
kata telaga adalah lautan. 


Jawaban: A 


Roboh - (1) runtuh, (2) tumbang, jatuh 
rebah, (3) jatuh. Jadi, lawan kata roboh 
adalah lautan tegak. 


Jawaban: D 


0 2 6 12 20 [Bo] 


Jawaban: A 
x4 
7N 
-12 -48 
(NAN 
28 34 22 46 - 
NY? NY 
+6 +24 +96 
DA Ne 
x4 x4 
Jawaban: E 


SBMPTN 
5 68 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


x2 x2 x2 


64 16 64 
NA De Ne 


x2 
Jawaban: E 


+1 +8 


+2 +2 +2 +2 
Jawaban: C 
A.A — =1-1=1-2=-1 
, 1 1 
14+ 1 2 
Jawaban: B 
22. 510 4 510 + 510 4 510 4 510 
- 5 x 510 
= 51041 
= 511 
Jawaban: C 
24/3. 2-3 
23 243 


_(2+V8)(2+V3) +(2—V3)(2- 43) 


(2—,|3) (243) 


= 747 = 14 


Jawaban: E 


24. Perhatikan tabel berikut! 


SisiB = 2° = 9 
4 


Jadi, L,=9 x 9 = 81 


4.60.x -8.50.5 29. Lingkaran A: lingkaran B 
= 8 jam 20 menit 
Jawaban: C 2 | 2 
Tr | Tr 
6? . pk 
25. x + y = 800 > y = 800 -x | 
36 4 
50.000x + 25.000y = 32.500.000 > 2x + 
y = 1300 9 1 
2x + (800—x)—-1300 Jawaban: E 
x = 500 M 6,3. _2 
Jawaban: C AE er a 


26. Ulfa = 2 ayah 


18 Usia anak- : ayah 


@ 
II 
N 


Ayah = 18x 3 = 54 tahun 


2 
Ibu = > ayah bp- 
6 a 
9 6 
= — x 54 = 45 tahun b = — 
6 2 
Jawaban: C b-3 
d3 
4 C 
27. Tangki + minyak 5 bagiannya - 80 — 46 c= 3 
b 
= 34k 
9 c= 1 
Isi minyak 1 tangki = 34 + 34 = 68 kg Jadi, a: b:c=2: 3: 1 


Jadi, tangki Kosong = 80 — 68 = 12 kg Jawaban: B 


Jawaban: B 
31. Semua tamu undangan diberi snack. 


Sebagian tamu undangan membawa 


2 La= 9 air mineral. Dapat disimpulkan bahwa 
Ka = 4.3 = 12 sebagian tamu undangan yang tidak 
K,= 3. K, membawa air mineral mendapat snack. 

= 3.12 = 36 Jawaban: E 


@ 
II 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 5 69 


32. Semua sepeda motor merek A dapat 
dipacu dengan kecepatan tinggi. 
Sebagian sepeda motor yang dapat 
dipacu dengan kecepatan tinggi tidak 
hemat bahan bakar. Dapat disimpulkan 
bahwa sebagian sepeda motor merek A 
yang hemat bahan bakar dapat dipacu 
dengan kecepatan tinggi. 


Jawaban: C 


33. Kasir mempekerjakan lima kasir yaitu A, 
B, C, D, dan E dengan pembagian jadwal 
sebagai berikut: 


hari senin sampai dengan jumat adalah 
D, E, A, B,C. 


Jawaban: E 


34. Jika C bekerja pada hari selasa, maka 
kemungkinannya sebagai berikut: 


Hari Senin Selasa = Kamis | Jumat 


Urutan jadwal kerja yang mungkin mulai | 
Pernyataan yang tidak tepat adalah D | 
bisa bekerja pada hari Rabu. Hari kerja | 
D harus selalu diikuti E, jika D kerja hari | 
Rabu maka hari kerja A tidak ada karena | 
A hanya bekerja Senin atau Rabu dan B | 
Tidak bekerja di hari Jumat. | 


Jawaban: E 


SBMPTN 
5 /0 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


35. 


36. 


37. 


38. 


Jika B bekerja pada hari kamis, maka 
kemungkinan yang paling benar adalah 
C bekerja pada hari jumat. 


Jawaban: C 


Hakim dan pengacara merupakan 
perangkat dalam hukum. Jadi, hubungan 
pengacara dan hakim digambarkan di 
dalam hukum. 


Pengacara 


Hakim 
Hukum 


Jawaban: A 
Stetoskop 


Suntik 
Dokter 


Stetoskop merupakan alat kedokteran 
dan suntik adalah pekerjaan yang 
berhubungan erat dengan seorang 
dokter. Jadi, pola hubungan ketiganya 
digambarkan didalam lingkaran dokter. 


Jawaban: A 


Darat 


on 
B 
C dala 


Bus selalu identik dengan sopir, maka 
hubungannya dapat digambarkan di 
dalam satu pola. Bus berjalan di darat 
merupakan fakta yang terlalu umum dan 
tidak cukup identik dengan bus sehingga 
pola hubungannya berada di sebelah bus. 


Jawaban: D 


39. 


40. 


41. 


42. 


Api unggun 


of Tenda 

CO kemah 
Kemah selalu menggunakan tenda, 
namun kemah tidak selalu memiliki 
api unggun. Pola hubungan keduanya 


digambarkan bersebelahan dengan 
tenda berada di bagian dalam kemah. 


Jawaban: D 


Majalah 
koran 
CYS > Buletin 
Majalah, koran, dan buletin merupakan 
jenis-jenis media cetak. Hubungan 
ketiganya dapat digambarkan berkaitan 


satu sama lain dalam pola hubungan 
gambar (E). 


Jawaban: E 


Tanda bintang secara berurutan pindah 
dari atas kebawah (diagonal) kemudian 
keatas lagi di bagian tengah persegi. 
Gambar selanjutnya yang mungkin 
adalah tanda bintang dibawah dan pola 
lainnya naik ke atas di bagian kanan. 


sj 


Deret gambar tersebut mirip dengan 
amplop terbuka dari arah bawah 
yang tersusun atas pola segitiga di 
dalamnya. Terdapat serangkaian pola 
berulang periode 4, yaitu bagian tutup 
dimulai segitiga besar putih-hitam, lalu 


Jawaban: E 


43. 


44 


berkebalikan, kemudian yang terisi 
bagian bawah hitam-putih lalu penuh 
hitam, akhirnya gambar berulang di 
bagian bawah. Jadi, gambar selanjutnya 
adalah segitiga yang mengisi bagian 
bawah hitam-putih. 


KA aa 


Tanda panah pada gambar memiliki pola 
berulang setelah 3x perubahan. Pola 
lainnya setiap letaknya berpindah keatas 
akan berputar tidak searah jarum jam. 
Jadi, gambar selanjutnya akan memiliki 
bagian tanda panah sesuai pola kedua 
dengan tanda S yang baru muncul 
diatasnya, tanda trapesium dan pin 
segitiga yang berputar tidak searah jarum 
jam. 


Seri gambar menunjukkan pembentukan 
mahkota bunga yang diikuti dengan 
gambar (A). 


ofr} ef Se 
? 


Jawaban: B 


Jawaban: E 


Jawaban: A 


SBMPTN / 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 5 


45. Pola dalam gambar berputar tidak searah 
jarum jam dengan penambahan tanda baru 
menggantikan tanda titik hitam. Gambar 
selanjutnya akan memiliki penambahan 


48. X,.x,--10 
(x, +7)x, 5—10 


X2 47x, #10—0 


tanda huruf di bagian tanda C. X,=-2 X,=-9 
X; +X, =M 
Jawaban: A X, +7 +X, -——M 


X, =—5 > —10 + 7 = -m 


D EAHASAINGaRS 


46. x(3x-4)>(x+2)(x-1) 


3=m 


3x? — 4x —x?-x+2>0 
Jawaban: C 

2x? -5x+2>0 
(2x —1)(x —2)>0 


N=% 


49. yer... 


A 


x=— X=2 n=0 
2 
x<— atau x>2 3 
=13+ FT 
Jawaban: D 1-3 
1 
47. y=x?+ax+b bernilai minimum 5 untuk H13+5=13,9 
X=3, nilai a+be=.... Jawaban: E 
y=0 50 (1+ tan? x)(1- sin? x) = 1 cos’ x =1 
2x+a=0 | cos? x 
(2.3)+a=0 Jawaban: B 
a--6 
51. f(x)=a* a>0 
y(3)=5 (x) | 
9+(-18)+b=5 f(2m) =a" =(a") =(f(m)) 
b=14 Jawaban: C 
at+b=8 
52. 2 x-1\) _ 
Jawaban: B log (8.4 )=x+3 
*10g8+ *log4**=x+3 
3+2x-2=X+3 
x=2 
Jawaban: C 


SBMPTN 
5 12 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


(x? + x) sinx 
x? 


ng OS Poster 


53. 


X X 
Jawaban: C 


54. 


y — (2x sm) 
y—2x”44x4m 


Kurva menyinggung sumbu x maka D = 0 


2x” 4#4x4#m—0 


D=0 
b*—4ac =0 
16-8m=0 
m=2 
Jawaban: B 
55. y = x-1 2 
4x x+3 


y =(x? —1)(x43)-2.4x 
y =X? 43x7—9x—3 

y =0 

3x” +6x-9=0 
x°+2x-3=0 
(x+3)(x-1)=0 

X=-3 x=1 

Menentukan jenis titik stasioner lihat 
pada turunan kedua, 

y-6x +6 

y” (-3) = —12 (negatif) titik balik maksimum 
y”(1)-12 (positif) titik balik minimum 
Jadi, nilai minimum relatif adalah y (1) = —8 


Jawaban: E 


56. 


57. 


58. 


59. 


Gradien garis yang melalui A(1, 1) dan 
B(9, 3) adalah m= 2271-2-1. 
9-1 8 4 


Persamaan garis tinggi CD adalah garis 
yang melalui C(7, 9) dan tegak lurus AB, 
sehingga gradien garis CD adalah -4. 
Persamaan garis CD adalah: 


y-9--4(x-7) 
4x+y=37 


Jawaban: A 


f(x) = cos’ x -sinf x 
f (x)-4cos' x(-sinx)—4 sin'x . cosx 
f’(x) =—4sin x cos x(sin’ X + cos? x} 


f'(x 


(x)= 
(x)= 
f (x) =-—4sin xcosx 
(x)=-2sin2x 


Jawaban: E 
f(x)=x°-x 
f(x +1) =(x +1} -(x+1) 
f(x +1) =x? +x =x’ —(-x) = f(-x) 


Jawaban: B 


y = 2x menyinggung kurva y x2 tax tb 
di titik (2, 4). 


f(x)=2x+a 


Gradien garis singgung m = 2 


m = f'(2) 
2=22+a 
a = -2 


Titik (2, 4) pada kurva, maka substitusikan 
titik tersebut pada kurva diperoleh: 


4=4+2a+b 
2a+b=0 


SBMPTN / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 5 


Jawaban: A 


60. Perhatikan gambar berikut! 


16 r 

15 15-1 
16 

r=—(15-t 
Ata 

Vien = Trt 


2 
2 ie) (3t? - 60t + 225) =0 
1 
(3t? -60t + 225) =0 
(3t-45)(t-5)-0 


t=15 t-5 


t=15 tidak memenuhi karena 15 adalah 
tinggi kerucut, maka yang memenuhit — 5. 


Jawaban: E 


SBMPTN 
5 14 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


D0 SMUSAWCORS 


61. 


62. 


63. 


Kalimat utama adalah kalimat yang 
mengandung gagasan utama pada suatu 
paragraf. Kalimat utama bersifat umum, 
yakni berisi kalimat yang diperjelas 
oleh kalimat- kalimat lain dalam satu 
paragraf. Kalimat utama bisa terletak di 
awal paragraf (deduktif), akhir paragraf 
(induktif), awal dan akhir paragraf 
(campuran), dan menyebar (naratif). 


Berdasarkan uraian tersebut, kalimat 
utama pada teks soal nomor 16 teletak 
di awal paragraf (kalimat pertama) 


Jawaban: A 


Kalimat sumbang merupakan kalimat 
yang tidak padu, tidak sesuai, dan kurang 
mendukung gagasan utamanya. Dalam 
teks tersebut, yang menjadi kalimat 
sumbang adalah kalimat (4) karena 
tidak berhubungan dengan kalimat 
sebelumnya dan kalimat berikutnya. 


Jawaban: D 


Simpulan adalah ikhtisar atau pendapat 
terakhir yang berdasarkan pada uraian 
sebelumnya. Pada kutipan tajuk tersebut 
penulis mengisahkan tokoh yang bernama 
Polycarpus Swantoro, seorang ahli 
sejarah dan jurnalis senior, yang menyukai 
kegiatan membaca buku. Simpulan opini 
pada kutipan tajuk tersebut tersurat pada 
kalimat akhir yang berisi “Sungguhpun ahli 
sejarah dan jurnalis senior, Polycarpus 
tetap membaca banyak buku sebagai 
sumber.” Pernyataan tersebut dapat 
diartikan bahwa seorang jurnalis dan 
sejarawan ternyata masih membaca buku 
sebagai acuan. 


Jawaban: E 


64. 


65. 


66. 


Kesalahan penggunaan ejaan dalam 
kalimat meliputi kesalahan penggunaan 
tanda baca, penulisan huruf, dan 
penulisan kata. Pada teks tersebut 
terdapat kesalahan ejaan, yakni kesalahan 
penulisan kata. Kesalahan penulisan kata 
terdapat pada kalimat (1) dan (3). Berikut 
uraian kesalahan serta perbaikannya. 


Kalimat (1): Penulisan kata “propinsi”, 
seharusnya “provinsi” kata criteria 
(penulisan kata asing dalam kalimat 
bahasa Indonesia harus dicetak miring), 
seharusnya kriteria 


Kalimat (3): Penulisan kata “propinsi,” 
seharusnya “provinsi.” 


Jawaban: A 


Paragraf pertama dalam teks tersebut 
merupakan jenis paragraf deduktif, yakni 
paragraf yang kalimat utamanya terletak 
di awal paragraf. Dengan demikian, pola 
pengembangan paragraf tersebut adalah 
kalimat utama--kalimat penjelas--kalimat 
penjelas--kalimat penjelas. 


Jawaban: A 


Teknik mengutip yang baik dan benar 
digolongkan menjadi dua, yakni mengutip 
dengan membaca teks atau sumber asli 
dan mengutip dengan tanpa membaca 
teks atau sumber asli. Yang dimaksud 
dengan mengutip tanpa membaca 
teks atau sumber asli adalah mengutip 
pendapat seseorang bukan dari buku 
atau sumber asli si pemberi pendapat 
(membaca pendapat si A bukan dari 
buku si A, melainkan melalui buku si B). 
Mengutip tanpa membaca sumber asli 
menggunakan format sbb. (i) penyebutan 
nama belakang penulis pendapat (ii) 
penulisan keterangan (dalam tanda 


67. 


68. 


kurung) yang berisi nama penulis buku 
serta tahun terbit buku yang memuat 
pendapat tersebut (ili) isi kutipan 
pendapat (diapit tanda petik dua). 


Berdasarkan uraian tersebut, penulisan 
kutipan dengan tanpa membaca sumber 
atau teks asli adalah sbb. 


Siregar (dalam Reka Narbito, 2010) 
menyatakan “Rerata daya serap 
kurikulum secara nasional masih rendah, 
yaitu 5,1 untuk lima mata pelajaran.” 


Jawaban: C 
Rangkuman adalah bentuk ringkas 
dari sebuah paragraf atau wacana, 


tetapi tetap memuat informasi penting 
dari paragraf tersebut. Berdasarkan 
uraian tersebut, rangkuman yang paling 
tepat untuk wacana tersebut adalah 
Kompetensi calistung siswa SD di DIY 
rendah sementara kompetensi tersebut 
merupakan salah satu indikator HDI yang 
menentukan kualitas suatu bangsa. 


Jawaban: E 


Untuk menentukan rujukan yang tepat 
dalam sebuah paragraf biasanya 
digunakan penanda berupa kata 
rujukan, seperti ini, itu, tersebut dan lain 
sebagainya. Rujukan tersebut berfungsi 
untuk menandai bahwa kalimat yang 
bersangkutan merujuk pada keterangan 
kalimat sebelumnya (pasangan terdekat 
kalimat) yang disesuaikan dengan 
konteks kalimatnya. Berdasarkan uraian 
tersebut, kata ini dalam kalimat ke-7 
teks tersebut merujuk pada pernyataan 
sebelumnya yang menerangkan 
Kesuksesan organisasi tidak bergantung 
pada kepemimpinannya. 


Jawaban: C 


SBMPTN / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 5 


69. Paragraf atau teks pada soal nomor 24 


70. 


terdapat beberapa kesalahan penulisan 
dan penggunaan kata yang harus 
diperbaiki. Pilihan jawaban A, B, C, dan D 
sudah tepat dan memperbaiki kesalahan- 
kesalahan tersebut. Namun, pada pilihan 
jawaban D tidak demikian. Pengubahan 
pada kata “efektivitas dan produktivitas 
menjadi efektifitas dan produktifitas" 
justru menyalahi aturan penulisan kata 
baku dan nonbaku. 


Efektivitas Efektifitas 

(baku) (tidak baku) 

Produktivitas Produktifitas 

(baku) (tidak baku) 
Jawaban: E 


Kesalahan dalam penyusunan kalimat 
seringkali membuat kalimat tersebut tidak 
efektif. Kalimat efektif adalah kalimat 
yang mengungkapkan pikiran, ide, atau 
gagasan penulis secara tepat dan dapat 
dipahami secara tepat pula oleh pembaca. 
Salah satu kriteria kalimat efektif adalah 
“keparalelan” dan “kesejajaran” kata. Yang 
dimaksud kesejajaran kata adalah memiliki 
kesamaan bentukan atau imbuhan. Jika 
bagian kalimat tersebut menggunakan kata 
kerja berimbuhan me-, bagian kalimat yang 
lainnya pun harus menggunakan imbuhan 
me- pula ( berlaku pula untuk imbuhan 
lainnya). Kalimat “Namun, saat ini mulai 
disangsikan manfaatnya karena dianggap 
merusak tata lingkungan dan terjadi banyak 
bencana” tidak efektif. Ketidakefektifan 
tersebut disebabkan oleh penggunaan 
bentukan kata yang tidak tepat (tidak sejajar) 
yakni kata “terjadi. Agar menjadi efektif 
perbaikannya adalah dengan mengubah 
kata “terjadi” menjadi kata menjadikan (... 
merusak tata lingkungan dan menjadikan 
banyak bencana). 


Jawaban: D 


SBMPTN 
5 16 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


11. 


12. 


Untuk menentukan kalimat penutup 
dalam sebuah paragraf, kita harus 
mempertimbangkan beberapa hal, antara 
lain kesesuaian isi dengan permasalahan 
yang diulas dalam kalimat-kalimat 
sebelumnya dan penggunaan konjungsi 
penutup yang tepat berdasarkan 
hubungan isi antarkalimat. Dalam 
paragraf tersebut membahas mengenai 
sikap kita yang cenderung memilih atau 
membeli buah potongan kemasan karena 
alasan kepraktisan tanpa memperhatikan 
kandungan nutrisi yang ada di dalamnya. 
Berdasarkan uraian tersebut, kalimat 
penutup yang tepat untuk paragraf 
tersebut adalah “Dengan kata lain, 
proses tersebut akan menghilangkan 
nutrisi pada buah yang kita makan.” 


Jawaban: E 


Dalam teks soal nomor 72 terdapat 
kesalahan penggunaan ejaan. Kesalahan 
tersebut terdapat pada kalimat ke-5 dan 
kalimat ke-16. Kesalahan pada kalimat 
ke-5 terdapat pada penggunaan tanda 
baca koma setelah kata terbarukan yang 
tidak perlu. Sementara itu, kesalahan 
ejaan pada kalimat ke-16, yakni tidak 
ada tanda baca koma setelah kata jadi 
yang menandakan fungsi keterangan. 
Perbaikannya adalah sbb. 


Kalimat ke-5 


“Kita mencatat banyak upaya 
mengembangkan bahan bakar baru dan 
terbarukan untuk mencukupi kebutuhan / 
miliar penduduk dunia, seperti angin dan 
panas bumi." 


Kalimat ke-16 


“Boleh jadi waktu semakin mendesak." 


Jawaban: B 


13. 


14. 


19. 


Pada kutipan tajuk tersebut, uraian 
pembahasan mengenai pentingnya 
merawat Bumi. ditujukan kepada kita, 
pembahas, dan masa depan Bumi. Hal 
tersebut ditunjukkan melalui penggunaan 
dan pengulangan kata kita yang 
mencakup pembahas dan warga Bumi 
dalam tajuk tersebut. (Hari Bumi “kita” 
peringati...., Kita salut atas warga..., Kita 
bisa membahas masa depan Bumi..., 
Kita mencatat..., Kita juga berpandangan 
merawat Bumi... Kita mengapresiasi 
saat warga....). 


Jawaban: C 


Rangkuman adalah bentuk ringkas dari 
sebuah paragraf atau wacana, tetapi tetap 
memuat informasi penting dari paragraf 
tersebut. Hal yang harus diperhatikan 
dalam menyusun rangkuman yang 
baik yakni mewakili informasi penting 
keseluruhan teks, urutan teks sesuai 
dengan urutan teks asli, dan tidak 
mengubah maksud dan isi dari teks 
asli. Untuk membuat rangkuman dapat 
kita lakukan dengan menarik gagasan- 
gagasan pokok dari setiap paragraf. 
Berdasarkan uraian tersebut, rangkuman 
yang paling tepat untuk wacana tersebut 
adalah pilihan C. 


Jawaban: C 


Menyunting adalah kegiatan memperbaiki 
kesalahan yang ada pada kalimat. 
Kesalahan- kesalahan tersebut mencakup 
kesalahan penggunaan tanda baca, 
penulisan huruf, penulisan kata, dan 
ketidakefektifan kalimat. Pada kalimat ke-1 
terdapat kesalahan antara lain, masalah 
kehematan (penggunaan kata berlebihan) 
dalam pernyataan “Untuk mengantisipasi 
kemungkinan-kemungkinan terburuk 


habisnya...,” perbaikannya adalah dengan 
menghilangkan kata kemungkinan. Selain 
itu, ketidakhematan juga ditemukan dalam 
pernyataan....“pemerintahtelanmelakukan 
berbagai upaya-upaya pencegahan" 
(kata berbagai sudah menyatakan lebih 
dari satu sehingga penulisan upaya tidak 
perlu diulang). Kesalahan lainnya adalah 
penggunaan konjungsi maka yang tidak 
tepat penggunaannya sehingga harus 
dihilangkan. 


Jawaban: E 


BAHASA INGGRIS 


16. 


11. 


Ditanyakan persyaratan untuk penelitian 
sejarah (a reguirement for historical 
research) dari kedua teks (both 
passages). Pada teks A terdapat ‘if an 
interpretation is contradicted by facts, 
it should be abandoned” (jika sebuah 
interpretasi bertentangan dengan fakta 
maka ia harus diabaikan). Pada teks B 
terdapat “discard pleasing interpretations 
that fail elementary tests of evidence 
and logic’ (menghilangkan interpretasi 
yang gagal dites bukti dan logikanya). 
Jadi, syaratnya adalah kemauan peneliti 
sejarah (historian's willingness) untuk 
menyerah (relinguish) pada interpretasi 
jika tidak konsisten dengan penemuan 
fakta yang ada (facts inconsistent). 


Jawaban: C 


Kalimat pertanyaan artinya adalah “Dalam 
teks penulis menyatukan berbagai 
pemaparan tentang ahli sejarah yang 
objektif dan ia lebih tidak menyetujui jika 
.... Pada teks A diungkapkan “historian's 
scholarship .... objective historians see 
their role ... never become propagandist’. 


SBMPTN 1/ 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 5 


18. 


19. 


80. 


Teks B menyatakan "historical scholarship 

. distinct from propaganda requires” 
(beasiswa dibidang sejarah dijauhkan/ 
dipisahkan dari propaganda). Jadi, 
penulis tidak menyetujui jika propaganda 
menjadi alat esensial untuk beasiswa 
dibidang sejarah “propaganda is an 
essential tool of historical scholarship.” 


Jawaban: D 


Ditanyakan gambaran paling tepat 
(most accurately describes) untuk sikap 
terhadap objektivitas sesuai teks (attitude 
toward objectivity). Pada teks A" Central to 
the historian's profession and scholarship 
has been the ideal of objectivity” (penting 
untuk profesi dan beasiswa bidang 
sejarah adalah tujuan dalam objektivitas) 
dan teks B “In historical scholarship, the 
ideal of objectivity is most compellingly 
embodied” (dalam beasiswa sejarah, 
objektivitas adalah tujuan yang harus 
diwujudkan dengan paksa). Jadi, jawaban 
paling tepat “Objectivity is essential to 
the practice of historical scholarship’ 
(objektivitas sangat esensial untuk 
pelaksanaan beasiswa dibidang sejarah). 


Jawaban: B 


Keduaparagrafmenyebutkan propaganda 
(mention propaganda) khususnya untuk 
mengidentifikasi tindakan yang tidak 
seharusnya dilakukan namun cenderung 
dilakukan oleh ahli sejarah “identify one 
extreme to which historians may tend.” 


Jawaban: D 


Ditanyakan “The argument described 
in passage A and the argument made 
by the author of passage B are both 
advanced by” (argumen yang ada di teks 
Adan teks B dikembangkan oleh masing- 


SBMPTN 
5 18 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


81. 


82. 


masing penulis dengan...) Berdasarkan 
teks terdapat “objective historians must 
purge them selves of external loyalties, 
their primary allegianceis ...” dan “Yet 
objectivity, for the historian, should not 
be confused with neutrality ..”. Intinya 
kedua teks dikembangkan dengan cara 
mengidentifikasi apa yang terlihat sebagai 
kendala (seen as obstacles) untuk 
mendapatkan objektivitas (to achieving 
objectivity) dari para ahli sejarah. 


Jawaban: E 


Dapat disimpulkan dari teks (inferred 
from the passage) bahwa bayaran untuk 
kerugian atas kematian mendadak 
(accidental-death damage awards) pada 
abad ke-19 di Amerika cenderung (tended 
based) didasari oleh penghasilan yang 
didapatkan dari kematian seseorang 
“earnings of the person at time of death’. 
Hal itu dijelaskan dalam teks seperti 
“the parents of a three year old sued 
for accidental-death damages and won 
an award of $750,000" (orang tua dari 
balita 3 tahun menggugat untuk kerugian 
atas kematian mendadak-anaknya-dan 
menang dengan mendapatkan uang 
150.000 dollar). 


Jawaban: A 


Melalui teks dapat disimpulkan (it can be 
inferred) bahwa pada awal tahun 1800- 
an anak secara umum dipandang oleh 
keluarganya (children were generally 
regarded) sebagai individu yang penting 
untuk keberlanjutan ekonomi keluarga 
(were important to the economic well- 
being of a family). Hal tersebut dijelaskan 
secara tersirat pada paragraf 1 “In 1896 
... was told that since the child had made 
ho real economic contribution to the 


83. 


84. 


85. 


family, there was no liability for damages’ 
(disampaikan karena anak belum 
berkontribusi nyata pada perekonomian 
keluarga maka tidak ada tanggungan 
untuk kerugian atas kematiannya). 


Jawaban: C 
Penjelasan alternatif tentang perubahan 
dalam nilai kontan anak (change in 


the cash value of children) yang dapat 
dibahas lebih lanjut (most likely to be 
put forward) oleh ahli sosialis-ekonomi 
sebagaimana telah dijelaskan dalam teks 
adalah nilai kontan anak (the cash value 
of children) meningkat selama abad ke- 
19 karena penyebaran nilai kemanusiaan 
(spread of humanitarian ideals) sebagai 
hasil penaksiran nilai/harga dari seorang 
individu (reappraisal of the worth of an 
individual). Hal tersebut dijelaskan pada 
paragraf 4 “the cultural determinants of a 
child's worth .... sociological economics 
... the power of social values to transform 
price.” 


Jawaban: C 
Tujuan utama teks tersebut (primary 
purpose of the passage) adalah 
membedakan dua situasi untuk 


menganalisis perubahan sejarah atau 
peristiwa di masa lampau “contrast two 
approaches to analyzing historical change’. 
Tujuan ini jelas diterangkan dalam paragraf 
1 yang mengungkapkan dua kejadian yang 
sama namun dengan status penanganan 
yang berbeda “In 1896 a Georgia couple 
suing ... In contrast, ... in 1979, the parents 
of a three year old sued ....” 


Jawaban: E 


Menurut Zelizer, hal-hal penting yang 
memengaruhi perubahan = (influences 
in changing) pada takaran nilai anak 


86. 


87. 


(assessment of children’s worth) adalah 
angkakelahiran(mortalityrate), sifatindustri 
(nature of industry), sifat dasar keluarga 
(nature of the family), dan sikap terhadap 
tempat-tempat penjualan (attitudes toward 
the marketplace). Seluruh faktor tersebut 
dijelaskan dalam paragraf 3 “industrial 
economy, child mortality, development of 
the companionate family were all factors 
in changing the assessment of children’s 
worth ... she suggests human values by 
the marketplace.” 


Jawaban: D 


Penulis teks lebih menyetujui (most 
likely to agree) tentang teori Milankovitch 
dalam pernyataan “It is one plausible 
explanation, though not the only one, for 
the ice ages’ (salah satu yang masuk 
akal untuk menjelaskan Zaman Es). 
Keberpihakan penulis tersebut dapat 
dilihat dalam pernyataan paragraf terakhir 
“The advantage of the Milankovitch 
theory is that it is testable ... Yet the lack 
of nformation about other possible factors 
. does not make them unimportant’ 
(keuntungan teori Milankovitch ada 
karena dapat dites, walaupun kurang 
informasi tentang faktor kemungkinan 
lain, tidak membuat penemuan fakta teori 
ini menjadi tidak penting). 


Jawaban: D 


Pernyataan yang benar (which of the 
following is true) tentang rasio isotop 
oksigen di endapan samudera (ratios 
of oxygen isotopes in ocean sediments) 
adalah bahwa rasio isotop itu dapat 
digunakan untuk menyimpulkan volume 
dataran es yang tersedia saat endapan 
terbentuk “They can be used to deduce 
the relative volume of land ice that was 


SBMPTN / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 5 


88. 


89. 


present when the sediment was laid 
down". Hal tersebut dijelaskan dalam 
paragraf 2 “relative land-ice volume for 
a given period can be deduced from 
the ratio of two oxygen isotopes 16 and 
18, found in ocean sediments” (volume 
dataran es relatif dari suatu periode dapat 
disimpulkan dengan rasio dua isotop 
oksigen, 16 dan 18, yang ditemukan di 
endapan samudera). 


Jawaban: C 


Pernyataan yang benar tentang Zaman 
Es sesuai dengan teks adalah “/ce ages 
have occurred about every 100,000 
years for at least the last several hundred 
thousand years’. Pernyataan tersebut 
sesuai dengan kalimat dalam teks “over 
the past several hundred thousand years 
... an ice age occurs once every 100.000 
years” (lebih dari beberapa ratusan ribu 
tahun, sebuah Zaman es akan terjadi 
setidaknya sekali dalam 100.000 tahun). 


Jawaban: C 


Tujuan penulisan paragraf terakhir, yaitu 
untuk menawarkan sebuah catatan 
untuk diperhatikan “offer a note of 
caution’. Penawaran tersebut dijelaskan 
dalam kalimat terakhir “Yet the lack of 


SBMPTN 
5 80) seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


90. 


information about other possible factors 

. does not make them unimportant’ 
(walaupun kurang informasi tentang 
faktor kemungkinan lain, tidak membuat 
penemuan fakta teori ini menjadi tidak 
penting). Artinya penulis menyatakan 
bahwa teori itu penting khususnya untuk 
diperhatikan. 


Jawaban: A 


Menurut isi teks tersebut, salah satu 
keuntungan dari mempelajari rekaman 
data isotop endapan samudera, 
yaitu “shows little variation in isotope 
ratios when samples are taken from 
different continental locations’. Diambil 
dari paragraf 3 sebenarnya ada dua 
keuntungan, salah satunya adalah dapat 
menunjukkan variasi rasio isotop pada 
spesimen endapan yang diambil dari 
beberapa lokasi benua yang berbeda “the 
Isotope record has two advantages. First 
... there is remarkably little variation in 
isotope ratios in sedimentary specimens 
taken from different continental locations.” 


Jawaban: B 


PREDIKSI 
HUM EZ 


BIDANG ILMU : SEJARAH, EKONOMI Keterangan: 

GEOGRAFI, SOSIOLOGI SEJARAH nomor 1sampai dengan nomor 15 
PREDIKSI : PAKET 03 EKONOMI nomor 16 sampai dengan nomor 30 
WAKTU : 75 MENIT GEOGRAFI nomor 31 sampai dengan nomor 45 
JUMLAH SOAL : 60 SOSIOLOGI nomor 46 sampai dengan nomor 60 


A. Ksatria D. Sudra 
B. Brahmana E. Waisya 
C. Palia 


1. Masa ketika manusia hidup dengan 
berburu dan mengumpulkan makanan 
serta belum mengenal bercocok tanam 
dikenal sebagai masa .... 


4. Tanam paksa dalam prakteknya banyak 
yang mengalami penyimpangan. 
Penyimpangan-penyimpangan tersebut 
antara lain, kecuali .... 


A. nomaden A. jenis tanaman yang ditanam 


B. food gathering B. jumlah tanah yang digunakan 

C. food producing C. penyerahan kelebihan hasil panen 
D. kjokkenmodinger D. jumlah tenaga kerja dan waktu yang 
E. sederter digunakan 


m 


tanggung jawab kesalahan dalam 
2. Ilmu yang mempelajari manusia dari penanaman 
aspek kebudayaan disebut .... 


5. Masuknya sistem ekonomi barat ke 


A. arkeologi 
| dalam masyarakat Indonesia pada 

B. sejarah 
| abad 19 telah mengakibatkan terjadinya 

C. antropologi budaya | | 

| dualisme ekonomi, maksudnya adalah .... 
D. paleoantropologi E 
E. geologi A. Pulau Jawa dalam masa transisi 


dari perekonomian agraris menuju 


3. Teori yang menyatakan bahwa masuknya SONORI MAUSE 


pengaruh Hindu-Budha dibawa oleh 
kaum pedagang adalah teori .... 


B. dijalankannya sistem ekonomi liberal 
dan sosialis 


SBMPTN 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 5 8 


6. Berikut 


C. pajak uang dan pajak berupa 


komoditas budidaya kenakalan 
kepada rakyat 
D. pemberlakuan sistem liberal dan 


ekonomi uang ke dalam masyarakat 
tradisional 

E. Pemerintah Belanda dan kaum 
swasta bersama-sama mengelola 
perkebunan rakyat 


adalah perubahan-perubahan 
penting yang dilakukan oleh Pemerintah 
Turki di bawah pimpinan Mustafa Kemal 
Pasha, kecuali .... 


A. westernisasi dan sirkulasi dalam 
kehidupan sosial politik dan budaya 


B. menjalankan ekonomi berdasarkan 
asas etatisme 


C. modernisasi angkatan perang 


D. memindahkan ibukota Turki dari 
Istanbul ke Ankara 
E. menutup Turki dari masuknya 


pengaruh barat 


Timbulnya gerakan wanita pada mulanya 
disebabkan oleh .... 


A. keinginan untuk bisa sama secara 
kodrati dengan laki-laki 


B. mengangkat derajat wanita dalam 
kehidupan keluarga 


C. ingin lepas dari ikatan tradisi/adat 


UO 


ingin bisa bekerja seperti laki-laki 
E. ingin bisa bebas seperti laki-laki 


Meningkatnya kegiatan politik 
Perhimpunan Indonesia setelah tahun 
1925 mengakibatkan .... 


A. Ali Sastroamijoyo dan 3 orang lainnya 
ditangkap dan diadili di Den Haag 


B. Suwardi Suryaningrat diasingkan ke 
Belanda 


SBMPTN 
5 8) seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


9. 


10. 


11. 


12. 


C. pemberontakan komunis tahun 1926 
D. M. Hatta ditangkap Belanda tahun 
1927 


E. Soekarno dan 3 orang lainnya diadili 
di Bandung 


Peradaban Yunani, Romawi, Inca, 
Maya, dan Aztec memiliki persamaan- 
persamaan dalam hal sebagai berikut, 
kecuali .... 


A. memuja banyak dewa 

B. mengenal pemerintahan raja 
C. pernah ditaklukkan bangsa lain 
D 


sama-sama mengembangkan peme- 
rintahan absolut 


m 


memiliki bangunan-bangunan khusus 
untuk pemujaan 


Salah satu kesepakatan apel adalah 
penetapan era perdagangan bebas yang 
di mulai pada tahun 2020 bagi .... 

A. negara-negara maju 

negara-negara berkembang 
negara-negara yang baru merdeka 
negara-negara industri baru di pasifik 


mO OOW 


negara-negara industrialis 


Masuknya agama Islam ke Indonesia 
dilakukan dengan jalan damai. 


SEBAB 


Penyiaran agama Islam di Indonesia 
mula-mula dilakukan oleh pedagang- 
pedagang dari Cina. 


Perjuangan bangsa Indonesia dalam 
usaha mengusir kaum penjajah sebelum 
tahun 1908, termasuk perjuangan yang 
bersifat nasional. 


13. 


14. 


15. 


SEBAB 


Perlawanan bangsa Indonesia terhadap 
kolonialisme Belanda sebelum 1908 
masih bersifat kedaerahan. 


Cita-cita nasionalisme Dr. Sun Yat Sen 
dan partainya Kuo Min Tang menginginkan 
Negara Cina baru yang berdasarkan atas 
San Min Chu yang antara lain berisi asas 


(1) Komunisme 
(2) sosialisme 

(3 
( 


4 


liberalisme 


) 
) 
) 
) demokrasi 


Usaha-usaha pemerintah militer Jepang 
untuk menarik simpati rakyat Indonesia 
adalah .... 


(1) mengizinkan sang merah putih 
berkibar di samping bendera Jepang 

(2) mempertebal rasa kebangsaan 
Indonesia 

(3) mengizinkan menyanyikan lagu 
kebangsaan Indonesia 

(4) meningkatkan pendidikan tanpa 


membedakan golongan 


Konferensi Asia-Afrika telah mengubah 
perimbangan dunia, karena .... 


(1) munculnya negara-negara baru yang 
memperkuat posisi negara dunia 
ketiga 

(2) menguatnya dukungan terhadap 
terwujudnya perdamaian dunia 

(3) KAA merupakan jawaban positif bagi 
Asia-Afrika untuk melawan barat 

(4) bangkitnya kekuatan moral 
mengindahkan agama dan 
bangsa 


tanpa 
suku 


nn 


16. 


17. 


18. 


19. 


Rencana Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta membangun megaproyek 
terowongan bawah tanah untuk 


mengantisipasi datangnya banjir pada 
waktu mendatang merupakan salah satu 
solusi memecahkan banjir di ibukota 
negara. Uraian tersebut mencerminkan 
penelitian geografi menggunakan .... 


A. pendekatan keruangan 
pendekatan lingkungan 
pendekatan kompleks wilayah 
pendekatan interelasi 


MU Oo W 


pendekatan interdependensi 


Indikator pembangunan yang digunakan 
untuk mengukur tingkat kesehatan suatu 
negara atau daerah adalah .... 

A. PDB/kapita/tahun 

indeks pembangunan manusia 
indeks gini 

tingkat harapan hidup 


MU Oo W 


laju pertumbuhan penduduk 


Peristiwa halo terjadi ketika terdapat .... 


A. cumulus 

B. sirus 

C. altokomulus 
D. komulunimbus 
E. nimbustratus 


Stratus jika diketahui dua isobar masing- 
masing mempunyai tekanan udara 1010 
mb dan 980 mb, dengan jarak antarisobar 
300 km, maka gradien barometrisnya 
sebesar .... 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 5 83 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


A. 333,3 mb D. 111 mb 
B. 33,3 mb E. 11,1 mb 
C. 33 mb 


Batu pualam merupakan salah satu 
contoh batuan metamorf hasil perubahan 
dari .... 


A. batu gamping D. andesit 


B. batu pasir E. granit 


C. batu lanau 


Sifat fisik tanah yang menyebabkan 
tanah mudah terangkut oleh tenaga angin 
adalah .... 

A. ukuran butir dan permeabilitas 
tekstur porositas dan berat jenis 
porositas dan struktur 

struktur dan berat jenis 


MO © W 


berat jenis dan ukuran butir 


Sungai yang banyak mengalir di daerah 
Nusa Tenggara Timur adalah sungai .... 


A. permanen D. ephemeral 


B. intermitten E. konsekuen 


C. periodik 


Industri yang 

mempertimbangkan 
bahan baku dari 
industrinya adalah .... 


didirikan dengan 
letak keberadaan 
pusat pengolahan 


A. labour oriented 
power oriented 
market oriented 
supply oriented! 


moO © W 


raw material oriented 


Lemahnya kemampuan ekonomi dapat 
menjadi penyebab rendahnya tingkat 
pendidikan penduduk desa. 


SBMPTN 
5 84 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


25. 


26. 


21. 


28. 


29. 


SEBAB 


Rendahnya tingkat pendidikan dapat 
menghambat peningkatan kesejahteraan 
penduduk desa. 


Untuk memperbesar peta dapat dengan 
menggunakan pantograf. 


SEBAB 
Pada peta yang diperbesar, fenomena 


objek yang dilihat akan lebih rinci dari peta 
aslinya, sebelum mengalami perbesaran. 


Meander banyak terbentuk di daerah 
tengah sungai. 


SEBAB 


Daerah hilir mempunyai gradien besar. 


Sumber yang dapat digunakan untuk 
proses SIG adalah .... 

(1 
(2 
(3 
(4 


) pengukuran lapangan 
) data statistik 

) peta 

) 


citra satelit 


Limbah beracun, berbau, dan berbahaya 
dapat dihasilkan oleh sampah domestik, 
antara lain berasal dari .... 


(1) limbah pasar 

(2) limbah rumah tangga 
(3) limbah pertokoan 

(4) limbah logam berat 


Sumber daya yang ramah lingkungan 
antara lain .... 


(1) geotermal 

(2) energi nuklir 
(3) energi hibrid 
( 


4) energi bahan bakar fosil 


30. 


Getaran bumi yang berasal dari 
hiposentrum dengan kecepatan getaran 
7-14 km perjam dan merupakan getaran 
primer adalah .... 


(1 
(2 
(3 
(4 


) getaran tranversal 

) getaran gelombang panjang 
) getaran naik turun 

) 


getaran longitudinal 


Say SANGORS 


31. 


32. 


33 


Tahapan perkembangan masyarakat 
yang tepat menurut Auguste Comte 
ditunjukkan oleh .... 

A. positif — metafisika — primitif 
metafisika — primitif — positif 

primitif — positif — metafisika 
metafisika — positif— primitif 


MU Oo w 


primitif — metafisika — positif 


Integrasi sosial yang disebabkan oleh 
banyaknya ragam kesamaan dalam 
masyarakat diistilahkan dengan .... 

A. gemeinschaft 

gesselschaft 

solidaritas mekanik 

solidaritas organik 


moog W 


solidaritas semi mekanik 


Masyarakat modern ditandai dengan 
terbentuknya division of labour 
'pembagian kerja', merupakan 
pernyataan terkenal yang dicetuskan 
oleh .... 


A. Auguste Comte 
Emile Durkheim 
Max Weber 
Kari Marx 


MU Oo W 


Herbert Spencer 


34. Berikut merupakan varian paradigma 
dalam disiplin sosiologi, antara lain .... 


35. (1) 


36. 


37. 


A. 


fakta sosial, definisi sosial, perilaku 
sosial 


struktural fungsional, konflik, 
interaksionisme simbolik 

siklus, liniear, multilinear 

revolusi, evolusi, diaspora 
sosialisasi, internalisasi, 


eksternalisasi 


Masyarakat selalu berada dalam 
kondisi harmonis. 


(2) Perubahan sosial merupakan upaya 


guna mencapai keseimbangan baru. 


Merupakan asumsi terkenal dari 
pendekatan/teori .... 

A. struktural fungsional 

B. konflik 

C. interaksionisme simbolik 

D. fakta sosial 

E. definisi sosial 

Istilah homo homini lupus ‘manusia 


makan manusia' dicetuskan oleh .... 


A. 


MU Oo W 


Machiavelli 
Napoleon Bonaparte 
Geng His Khan 
Thomas Hobbes 
Thomas Moore 


Tahap perkembangan masyarakat yang 
valid menurut Karl Marx adalah .... 


A. 


primitif — kapitalisme — feodalisme — 
sosialisme 

primitif — sosialisme — kapitalisme — 
feodalisme 

sosialisme — kapitalisme — feodalisme 
— primitif 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 5 8 5 


38. 


39. 


40. 


41. 


42. 


D. sosialisme — feodalisme — primitif — 
kapitalisme 

E. primitif — feodalisme — kapitalisme — 
sosialisme 


Revolusi Industri di Inggris merupakan 
latar belakang lahirnya disiplin sosiologi. 


SEBAB 
Kelahiran sosiologi dilatarbelakangi oleh 
upaya memecahkan problem sosial 
seperti pengangguran dan urbanisasi 
akibat terjadinya Revolusi Industri. 


Menurut Weber, 
ideologi yang baik. 
SEBAB 


Kapitalisme mendorong masyarakat 
untuk berpikir secara rasional. 


kapitalis merupakan 


Paradigma konflik menjadikan individu 
sebagai objek kajiannya. 
SEBAB 


Teori-teori yang digunakan 
paradigma terkait bersifat mikro. 


dalam 


Konflik antara pengusaha dengan buruh 
di suatu perusahaan menemui bentuknya 
sebagai konflik antar kelas. 


SEBAB 


Konflik antarkelas didasarkan pada basis 
finansial (ekonomi) masing-masing pihak. 


Kapitalisme adalah ideologi/paham yang 
mementingkan modal (akumulasi uang) 
di atas segala-galanya. 


SEBAB 


Sosialis merupakan ideologi/paham 
yang menekankan pada tata kehidupan 
masyarakat yang sama rasa dan sama 
rata. 


SBMPTN 
5 86 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


43. 


44. 


45. 


Berikut adalah ragam tindakan sosial 
menurut Max Weber, antara lain .... 

1 
2 
3 
4 


rasionalitas formal 
rasionalitas instrumental 
rasionalitas nilai 


( 
( 
( 
( 


— oe dn nd 


rasionalitas tradisional 


Di bawah ini yang merupakan pemikiran 
Herbert Spencer adalah .... 


pemerintah syarat memerhatikan 
mereka yang miskin dan sakit 
pemerintah syarat membiarkan 
mereka yang miskin dan sakit 

tidak dibenarkan jika yang kuat 
menindas yang lemah 

sah-sah saja ketika yang kuat 
menindas yang lemah 


Di bawah ini merupakan asumsi yang 
dibangun teori siklus Ferdinand Tonnies 
dan Oswald Spengler, antara lain .... 


(1) dunia berisi catatan jatuh-bangunnya 
peradaban 

(2) peradaban yang telah jatuh 
sesungguhnya tengah melatenkan 
diri 

(3) jatuh-bangunnya peradaban 
umumnya terjadi setiap 1000 tahun 


sekali 
(4) peradaban yang inferior secara 
otomatis bakal mengekor pada 


peradaban superior 


0 Ae 


46. 


Menurut teori Irving Fisher, faktor-faktor 
yang memengaruhi jumlah uang yang 
beredar dalam masyarakat adalah .... 


A. kebijakan pemerintah, kecepatan 
peredaran uang, dan pendapatan 
masyarakat 


A7. 


48. 


49. 


B. kebijakan pemerintah, pendapatan 


masyarakat, dan tingkat harga 
barang 
C. kecepatan peredaran uang, 


pendapatan masyarakat, dan tingkat 
harga barang 

D. kecepatan peredaran uang, tingkat 
harga barang, dan jumlah barang 
yang diperdagangkan 

E. pendapatan masyarakat, tingkat 
suku bunga, dan jumlah barang yang 
diperdagangkan 


Salah satu kebijakan yang diambil 
Pemerintah Indonesia adalah menetapkan 
kebijakan harga dasar gabah. Pada 
dasarnya tujuan utama kebijakan ini untuk 
melindungi .... 


A. para pedagang pengepul gabah 


B. konsumen beras 

C. petani padi 

D. importir beras 

E. eksportir beras 

Surat berharga yang memberikan 


keuntungan tetap bagi pemiliknya adalah 


A. obligasi D. reksadana 
B. warrant E. option 
C. saham 

Setiap akhir tahun buku, manajer 


koperasi menyusun laporan keuangan 
koperasi yang ditunjukkan kepada .... 

A. badan pengurus 

rapat anggota 

badan penasihat 

badan pengawas 


moO © W 


rapat pengelola 


50. 


51. 


52. 


53. 


Discount policy untuk mengurangi jumlah 
uang yang beredar dilakukan Bank 
Indonesia dengan cara .... 


A. menaikkan suku bunga simpanan 
B. menurunkan minimum 


requirement 


reserve 


C. menurunkan margin requirement 
D. menjual surat berharga 


E. menaikkan suku bunga pinjaman 
bank umum 


Kombinasi instrumen kebijakan fiskal 
yang dapat digunakan untuk mengurangi 
pengangguran adalah .... 


A. meningkatkan pajak dan menambah 
pengeluaran pemerintah 


B. menurunkan pajak dan menambah 
pengeluaran pemerintah 


C. meningkatkan pajak dan mengurangi 
pengeluaran pemerintah 


D. menurunkan pajak dan mengurangi 
pengeluaran pemerintah 


E. meningkatkan pajak saja 


Jika MPC sebesar 0,75 dan dengan 
anggapan tidak ada sektor pemerintah 


dan luar negeri, angka pengganda 
(multiplier) sebesar .... 

A. 02 D 4 

B. 0,8 E. 5 

C. 1,25 


Pengusaha yang kurang memiliki jiwa 

entrepreneur dapat terlihat pada .... 

A. kurangnya keberanian mengambil 
risiko usaha 


B. kesulitan dalam 
tambahan modal 


mendapatkan 


C. produk yang dihasilkan inovatif 


SBMPTN / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 5 8 


54. 


55. 


56. 


57. 


D. kurangnya bantuan dari pemerintah 


E. kurang memadainya 
produksi yang dimiliki 


peralatan 


Perusahaan rental komputer menerima 
uang sewa dari langganannya. Dalam 
laporan L/R, uang sewa tersebut masuk 
dalam penghasilan lain-lain. 


SEBAB 


Yang termasuk dalam penghasilan lain- 
lain untuk perusahaan tersebut antara 
lain adalah bunga dan sewa. 


Seorang pengusaha supermarket yang 
membuka cabang di luar Jawa memiliki 
motif ekonomi menguasai pasar dan 
meningkatkan keuntungan. 


SEBAB 


Dengan membuka cabang di luar Jawa 
akan menambah jumlah konsumen dan 
luas cakupan pemasaran. 


Bauran pemasaran meliputi .... 


(1) mengembangkan produk 
dibutuhkan konsumen 


yang 


menentukan harga yang memiliki 
nilai kompetitif 
meningkatkan publikasi 
berbagai media 


produk di 


meningkatkan pendapatan 


Transaksi yang dicatat dalam buku jurnal 
penyesuaian adalah .... 


(1) kerugian piutang yang diperhitungkan 
atau dikeluarkan dari cadangan 
kerugian piutang 

(2) retur dan potongan pembelian yang 
dikeluarkan dari pembelian 


SBMPTN 
5 88 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


58. 


59. 


60. 


(3) gaji karyawan yang dikeluarkan dari 
persekot gaji 
(4) biaya sewa yang dikeluarkan dari kas 


Berikut adalah kegiatan yang boleh 
dilakukan oleh bank perkreditan rakyat: 


(1) Menghimpun dana masyarakat 
dalam bentuk deposito. 
(2) Menyediakan pembiayaan bagi 


nasabah dalam bentuk bagi hasil. 
(3) Menyalurkan kredit 


pengusaha. 


kepada 


(4) Melakukan kegiatan tukar-menukar 
valuta asing sepanjang memenuhi 
ketentuan Bank Indonesia. 


Pernyataan yang menggambarkan 
terjadinya transaksi kredit dalam catatan 
neraca pembayaran internasional adalah .... 


(1) PT. Kiddy Cutie mengimpor mainan 
anak-anak dari Cina. 

(2) PT. Yogyakarta Sukses Mandiri 

mengekspor cinderamata tradisional 

ke Belanda. 

Pemerintah Indonesia membayar 

cicilan utang dan bunganya kepada 

Pemerintah Belgia. 

Seorang kaya dari Amerika membeli 

saham sebuah perusahaan di 

Indonesia. 


Berikut yang berkaitan dengan teori biaya 
produksi adalah .... 

kurva MC memotong kurva AC dan 
kurva AVC di titik minimum 

kurva FC berbentuk linear horizontal 
kurva AVC berbentuk U 


kurva AFC naik dari kiri bawah ke 
kanan atas 


D AAA Gas 


Nomaden — Hidup berpindah-pindah, 
salah satu ciri dari masa food gathering 
atau masa Palaeolithikum 


Food producing — Sebutan untuk masa 
Neolithikum dengan ciri kehidupan yang 
sudah menetap (sedenter) yang salah 
satu cirinya adalah sudah mulai bercocok 
tanam tingkat lanjut 


Kjokkenmodinger — Sampah dapur 
dari kulit kerang yang menggunung. 
Ditemukan di daerah pesisir timur 
Sumatera. Ciri khas masa Mesolithikum. 


Jawaban: B 


Arkeologi — Mempelajari manusia dan 


peninggalan kebudayaannya di masa 
lampau seperti perkakas kuno. 
Sejarah — Mempelajari berbagai 


peristiwa yang terjadi di masa lampau 
yang berkaitan dengan kehidupan 
manusia kini dan yang akan datang. 
Antropologi Budaya — Mempelajari 
manusia dari aspek kebudayaannya. 
Paleoantropologi — Mempelajari asal 


usul dan perkembangan manusia dengan 
fosil manusia purba sebagai objek 


PREDIKSI 
PAKET 03 


penelitiannya. Merupakan salah satu 
cabang dari ilmu biologi. 


Geologi — Mempelajari tentang lapisan- 
lapisan bumi. 


Jawaban: C 


Ksatria — Menyatakan bahwa pengaruh 
Hindu masuk ke Nusantara dibawa oleh 
kalangan bangsawan atau ksatria yang 
kalah perang. Mereka kemudian memilih 
meninggalkan India dan membentuk 
kerajaan di Nusantara. Namun pendapat 
ini ditolak kalangan sejarawan karena tak 
ditemukan bukti adanya kerajaan Hindu- 
Buddha di Indonesia yang diperintah 
langsung oleh bangsawan India atau 
memiliki hubungan langsung dengan 
India. Dikemukakan oleh C.C. Berg. 


Brahmana — Menyatakan bahwa 
pengaruh Hindu dibawa oleh kalangan 
pendeta atau agamawan. Dasar 
pemikirannya adalah hanya kalangan 
Brahmana saja yang menguasai bahasa 
Sansekerta yang terdapat dalam kitab 
agamanya. Secara otomatis hanya 
kalangan ini saja yang mengerti ajaran- 
ajaran Hindu dan bisa menyebarkannya 
ke masyarakat Nusantara. Namun 
pendapat ini disanggah karena kalangan 
Brahmana memiliki larangan untuk 
menyebrangi lautan atau perairan. 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 5 89 


Namun sebagian besar sejarawan tetap 
mendasarkan masuknya pengaruh Hindu 
ke Nusantara pada teori Brahmana. 
Dikemukakan oleh Van Leur. 


Paria — Golongan masyarakat terbuang 
di India saat itu, mereka adalah orang- 
orang yang diasingkan karena melakukan 
perkawinan beda kasta 


Sudra — golongan rakyat jelata di India 
saat itu. Diragukan perannya dalam 
menyebarkan pengaruh agama Hindu ke 
Nusantara. 


Waisya — Dikemukakan oleh NJ. 
Krom. Inti dari teori ini yaitu bahwa 
masuk dan berkembangnya agama 
Hindu ke Indonesia dibawa oleh orang 
India berkasta Waisya yaitu golongan 
pedagang. Mereka datang dan berperan 
sebagai penyebar agama Hindu ke 
Indonesia. 


Teori Arus Balik — Menyatakan bahwa 
bangsa Indonesia sendiri lah yang aktif 
berperan menyebarkan pengaruh Hindu- 
Budha ke wilayah ini. Mereka yang 
berperan adalah utusan para raja yang 
diminta mempelajari tentang Hindu- 
Budha secara langsung ke India, lalu 
setelah itu kembali ke Indonesia untuk 
menyebarkan dan mengajarkannya di 
kalangan kerajaan. Dikemukakan oleh 
FDK. Bosch. 


Jawaban: E 


Penyimpangan tanam paksa dari aturan 
yang sebenarnya antara lain: 


- Jumlah tanah yang digunakan pada 
praktiknya melebihi ketentuan. 


- Kelebihan hasil panen yang 
seharusnya diberikan pada para 
petani namun tetap diserahkan 
kepada pemerintah. 


SBMPTN 
5 90 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


5. Dualisme 


- Jumlah tenaga dan waktu kerja 
melebihi ketentuan yang disepakati. 


- Apabila ada kesalahan dalam hal 
penanaman yang seharusnya 
menjadi tanggung jawab pemerintah 
justru dibebankan kepada petani. 

Jawaban: A 


ekonomi tampak pada 
pengelolaan modal yang masuk ke 
Indonesia. Adanya UU Agraria 1870 
dan pemberlakuan Politik Pintu Terbuka 
melancarkan jalan para pengusaha 
swasta asing untuk dapat merasakan 
keuntungan dari pengolahan tanah 
di Indonesia saat itu. Jika awalnya 
pemerintah Belanda yang memonopoli 
pengelolaan dan pengolahan lahan di 
Indonesia, dengan diterapkannya politik 
liberalisme melalui Politik Pintu Terbuka 
maka swasta asing pun berlomba 
mendapat keuntungan dari pengolahan 
lahan di Indonesia. 


Jawaban: E 


Gerakan nasionalisme Turki yang 
dilakukan oleh Mustafa Kemal Pasha 
sejak tahun 1924 justru berupaya 
mewujudkan sekulerisme di kehidupan 
bangsa Turki. la memisahkan kehidupan 
agama dalam segala aspek pemerintahan 
dengan menggalakkan westernisasi atau 
gaya hidup mengikuti cara negara-negara 
Barat (Eropa). Berkat gerakannya ini ia 
dijuluki sebagai bapak Pembangunan 
Turki. 


Jawaban: E 


Sejak dahulu, sebelum munculnya tokoh- 
tokoh wanita yang memperjuangkan 
derajat kaum tersebut, wanita selalu 


10. 


11. 


12. 


menjadi kalangan kelas dua di bawah 
laki-laki. 


Jawaban: A 


Fokus perjuanganPerhimpunan Indonesia 
di bidang politik mengkhawatirkan 
pemerintah Belanda, terlebih setelah PI 
dengan gamblang menyatakan bahwa 
tujuan perjuangannya di bidang politik 
adalah mencapai Indonesia Merdeka. 
Sejak saat itu segala tindakan tokoh 
perjuangan diawasi bahkan dipatahkan 
dengan menangkap, memenjarakan dan 
mengadili mereka 


Jawaban: A 


Hanya Yunani yang mengenal sistem 
kerajaan, sementara Romawi walaupun 
pernah menganut sistem kerajaan, 
namun silih berganti dengan sistem 
kekaisaran bahkan republik. Sementara 
Inca, Maya dan Aztec belum mengenal 
sistem tersebut. 


Jawaban: B 


Perdagangan bebas mulai berlaku 
tahun 2003 di kawasan ASEAN (AFTA), 
kemudian 2010 berlaku bagi negara- 
negara maju. 


Jawaban: B 


Penyiaran agama Islam ke Indonesia 
dimulai oleh para pedagang Arab (abad 
ke-/) berdasarkan catatan musafir Cina 
(Dinasti Tang). (Pernyataan benar, alasan 
salah). 


Jawaban: C 


Perjuangan bangsa Indonesia sebelum 
tahun 1908 bersifat kedaerahan, belum 
mengenal tata cara perjuangan melalui 
cara diplomasi dan dalam lingkup 


13. 


14. 


15. 


nasional. alasan 


benar). 


(Pernyataan salah, 


Jawaban: D 


Asas perjuangan Dr. Sun Yat Sen adalah 
San Min Chu |, yaitu nasionalisme, 
sosialisme dan demokrasi. 


Jawaban: C 


Di zaman Jepang, segala hal yang 
berkaitan dengan bangsa Indonesia 
diutamakan, baik dalam hal bendera, 
lagu kebangsaan, penggunaan bahasa 
Indonesia dalam kehidupan sehari-hari 


serta kebudayaan bangsa Indonesia 
mendapat perhatian dari pemerintah 
Jepang. Hal ini dilakukan untuk 


menghapus pengaruh dan kebudayaan 
bangsa Barat di Indonesia. Bahkan 
Jepang mendirikan lembaga kebudayaan 
Indonesia, yaitu “Keimin Bunka Sidhasa’. 


Jawaban: B 


Menguatnya dukungan terhadap 
terwujudnya perdamaian dunia adalah 
dampak dari Gerakan Non Blok. 
Bangkitnya kekuatan moral tanpa 
mengindahkan agama dan suku bangsa 
adalah perwujudan dari humanisme atau 
mengutamakan kemanusiaan. 


Jawaban: B 


P CEOSRA 


16. 


Pendekatan keruangan merupakan 
suatu pendekatan yang mengkaji 
tentang permasalahan yang terjadi di 
suatu wilayah (Jakarta) serta terdapat 
pemecahan masalahnya (mega proyek 
terowongan bawah tanah). 


Jawaban: A 


SBMPTN | 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 5 9 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


IPM (Indeks Pembangunan Manusia) 
adalah ukuran keberhasilan pembangunan 
suatu negara diukur dari /ongevity (peluang 
hidup), knowledge (pengetahuan) dan 
decent living (standar hidup layak) yang 
secara teknis ketiga ukuran tersebut 
dijabarkan menjadi indikator ekonomi, 
pendidikan dan kesehatan. 


Jawaban: B 


Awan cirrus adalah awan tinggi yang 
mengandung kristal-kristal es. Peristiwa 
halo (lingkaran cahaya di sekitar sumber 
cahaya matahari atau bulan) terjadi jika 
adanya pembiasan sinar matahari oleh 
kristal-kristal es yang terdapat pada awan 
CIrrus. 


Jawaban: B 


Rumus gradien barotermis: 


GB = selisih 2 garrsxm——— 
jarak 2 garis 


230x111 34 mb 
300 
- 11.1 mb 


Jawaban: E 


Batu pualam atau batu marmer adalah 
salah satu jenis batu malihan atau 
metamorf yang berasal dari batuan 
gamping, batu gamping berubah menjadi 
batu pualam akibat pengaruh suhu dan 
tekanan yang sangat tinggi. 


Jawaban: A 


Tekstur tanah dan porositas. Tekstur 
tanah yang lembut akan mudah terangkut 
oleh angin, begitupun dengan porositas 
tanah yang besar akan mudah terangkut 
angin karena porositas tanah adalah 


SBMPTN 
5 9) seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


22. 


23. 


24 


25. 


pori-pori tanah yang mempengaruhi 
kepadatan tanah. 


Jawaban: B 


Sungai Euphimeral adalah sungai 
yang mengalir saat hujan turun saja 
sesaat setelah hujan berhenti aliran air 
berhenti. Faktor yang menyebabkan 
NTT mempunyai tipe sungai euphimeral 
adalah curah hujan rendah dan jenis 
batuannya kedap. 


Jawaban: D 


Raw material oriented - industri yang 
didirikan dekat keberadaan bahan baku 
dari pusat pengolahan industrinya, 
misalnya industri semen yang didirikan 
dekat dengan bahan baku yaitu batu 
gamping/batu kapur. 


Jawaban: D 


Salah satu indikator kesejahteraan 
penduduk desa adalah tercapainya 
ekonomi yang baik, jika penduduk tidak 
mampu mencapai ekonomi yang baik, 
maka fasilitas pendidikan pun tidak akan 
didapatkan sehingga lemahnya faktor 
ekonomi dan pendidikan berpengaruh 
pada rendahnya kesejahteraan. 
(Pernyataan benar, alasan benar, dan 
keduanya menunjukkan hubungan sebab 
akibat). 


Jawaban: A 


Alatuntuk memperbesar dan memperkecil 
peta salah satunya adalah pantograf. 
Pada peta yang diperbesar fenomena 
objek akan terlihat lebih rinci dari peta asli 
sebelum mengalami perbesaran karena 
diikuti dengan perbesaran skalanya. 


26. 


21. 


28. 


29. 


30. 


(Pernyataan benar, alasan benar, dan 
keduanya tidak menunjukkan hubungan 
sebab akibat). 


Jawaban: B 


Meander (sungai yang bekelok-kelok) 
terbentuk di hilir sungai. Daerah hilir 
sungai gradien sungainya kecil yang 
menyebabkan kecepatan air lambat 
sehingga membentuk meander. 
(Pernyataan salah, alasan salah). 


Jawaban: E 


Sumber data yang dapat digunakan 
dalam proses input data SIG antara lain: 


a. Data peta. 
b. Data statistik. 


c. Data hasil penginderaan jauh (citra 
satelit). 


d. Data terestrial (data hasil observasi 
langsung di lapangan). 
Jawaban: E 


Sampah domestik adalah sampah yang 
berasal dari kegiatan industri rumah 
tangga, kegiatan perdagangan, pasar, 
pertokoan dan kegiatan masyarakat. 


Jawaban: A 


Sumber daya yang ramah lingkungan 
antara lain geotermal (panas bumi) dan 
energi hybrid (angin dan sinar matahari). 


Jawaban: B 


Gempa bumi merambat melalui tiga 
macam getaran yaitu: 


e Getaran longitudinal (merapat- 
merenggang), disebut juga 
gelombang primer yang berasal dari 
hiposentrum, dan bergerak melalui 


dalam bumi, kecepatan getaran /-14 
km/jam. 


e Getaran transversal (naik turun), 
disebut juga gelombang sekunder 


yang datang setelah getaran 
longitudinal. 

e Getaran gelombang panjang, 
getaran yang berasal dari 
episentrum dan bergerak melalui 
permukaan bumi, getaran 
paling akhir yang merupakan 


getaran pokok dan menimbulkan 
kerusakan. 
Jawaban: D 


saman 


31. 


32. 


Pandangan Comte pada tahap 
perkembangan masyarakat dalam 
bukunya “Couse de philosophie positive’ 
menjelaskan bahwa sejarah manusia 
akan melewati tiga jenjang yaitu jenjang 
teologis (jenjang yang berasal dari 
adikodrati), jenjang metafisik (mengacu 
pada kekuatan fisik), dan jenjang positif 
(megacu pada deskripsi ilmiah). 

Pada opsi jawaban E. primitif (dapat 
dikatakan sebagai jenjang teologis yang 
mendasarkan hidup pada agama dan 
adikodrati), metafisik, dan positif. 


Jawaban: E 

Penjelasan istilah, adalah sebagai 
berikut. 

a. Gemeninschaft (paguyuban) 

merupakan bentuk kehidupan 


bersama yang intim, pribadi, dan 
eksklusif. ciri-cirinya adalah bersifat 
kekal, hubungan antar anggota kuat, 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 5 93 


. Gesellschaft 


dan berlangsung dalam jangka waktu 
yang lama. kelompok paguyuban 
sering dikaitkan dengan masyarakat 
desa. Contohnya, ikatan agama, 
ikatan perkawinan, rumah tangga, 
bahasa, adat, dan sebagainya. 


(patembayan) 
merupakan kehidupan sebagai 
sekumpulan orang yang kebetulan 
hadir tetapi masing-masing tetap 
mandiri. Ciri-cirinya adalah bersifat 
pamrih (berdasarkan kebutuhan), 
berlangsung dalam jangka waktu 
yang pendek, dan bersifat mekanis. 
Kelompok ini identik dengan 
masyarakat perkotaan. contohnya, 
ikatan profesi (IDI, PGRI), hubungan 
kerja, dan sebagainya. 


. Kelompok solidaritas mekanik 
adalah masyarakat sederhana yang 
mengutamakan persamaan perilaku 
dan sikap. Biasanya kelompok 
ini sering dianalogikan sebagai 
masyarakat desa, dengan ciri-ciri 
kelompok solidaritas mekanik antara 
lain: 

Belum mengenal spesialisasi 
pekerjaan (pembagian kerja). 

Yang diutamakan adalah persamaan 
perilaku dan sikap. 


Adanya pengikat berupa “kesadaran 
kolektif" (kesadaran bersama 
mencakup kepercayaan dan 
perasaan kelompok). 


Hukum yang dominan adalah hukum 
pidana. 


Sanksi terhadap pelanggaran 
bersifat represif (hukum pidana) 


. Kelompok solidaritas organik 
adalah masyarakat modern yang 
sudah mengenal pembagian kerja. 
Biasanya dianalogika sebagai 


SBMPTN 
5 94 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


33. 


34. 


35. 


masyarakat kota, dengan ciri-ciri 
kelompok solidaritas organik antara 
lain: 

- Adanya sistem pembagian kerja. 


- Tingkat ketergantungan antarwarga 
sangat tinggi. 

- Ikatan yang terjalin berdasarkan 
kesepakatan diantara berbagai 
profesi. 


- Hukum yang menonjol adalah hukum 
perdata. 

- Sanksi terhadap pelanggran 
bersifat restitutif (pelanggar harus 
membayar kerugian kepada yang 


dirugikan untuk mengembalikan 
kesimbangan). 
Jawaban: A 
Penjelasan opsi jawaban: 
(A) Auguste Comte “Course De 
Philosophie Positif’ 


(B) Emile Durheim “Divison of labour 

(C) Max Weber “The Protestant Ethic 
and The Spirit of Capitalism’ 

(D) Karl Marx “Das Capital’ 


(E) Herbert Spencer 
Orgnisisme” 


“Positive and 


Jawaban: B 


Varian paradigm sosilogi dalam buku 
sosiologi suatu pengantar karya Kamanto 
Sunarto terbagi menjadi teori sosiologi 
klasik, teori makro dan mikro. Teori yang 
ada berada pada tiga penjelasan yaitu 
struktur fungsionalisme (sudah termasuk 
konflik sosial) , interaksionisme, dan 
metode sosiologi. 


Jawaban: B 


Pendekatan teori dari penjelasan pada 
soaladalahteoristrukturalfungsionalisme. 
Hal ini dikarenakan masyarakat secara 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


struktur harus berjalan sesuai fungsinya, 
sehingga keadaan yang berjalan pada 
fungsi-fungsi struktur akan mencapai 
keseimbangan. 


Jawaban: A 


Istilah homo hommini lupus dikemukakan 
oleh Thomas Hobbes. 


Jawaban: D 


Tahap perkembangan menurut Kari 
Marx adalah feodalisme - kapitalisme — 
sosialisme - komunisme. 


Jawaban: E 


Pernyataan benar, sosiologi lahir dari 
adanya revolusi yang terjadi di negara 


Eropa (Prancis, Jerman, Inggris, 
Amerika) termasuk revolusi industri. 
Sebabnya pun betul. Sosiologi lahir 


sebagai problem sosial. 

Pernyataan dan alasan berhubungan, 
sama-sama menjelaskan lahirnya 
sosiologi yang berkaitan dengan revolusi 
industri. 


Jawaban: A 


Max Weber menjelaskan bahwa dengan 
adanya kapitalisme khususnya pada 
masyarakat Kalvinis merupakan tanda 


baik untuk mencapai kemakmuran. 
Masyarakat kapitalisme memiliki 
pemikiran rasional. (Pernyataan benar, 


alasan benar, dan keduanya tidak 
menunjukkan hubungan sebab akibat). 


Jawaban: B 


Paradigma konflik dalam disiplin ilmu 
sosilogi masuk dalam fungsionalisme 
modern dalam teori makro. (Pernyataan 
dan alasan salah). 


Jawaban: E 


41. 


42. 


43. 


44 


45. 


Pernyataan benar dan alasan benar 
namun tidak berhubungan, karena pada 
pernyataan menjelaskan pelaku dari 
pertentangan antarkelas, sedangkan 
pada sebab lebih menjelaskan basis 
pertentangan. 


Jawaban: B 


Pernyataan benar, alasan salah. Sosialis 
merupakan sistem sosial dan ekonimi 
yang ditandai dengan kepemilikan sosial 
dari alat-alat produksi dan manajeman 
koperasi ekonomi. 


Jawaban: C 


Tindakan sosial menurut Webber terbagi 
menjadi empat bagian yaitu: 

) Tindakan Rasional Instrumental. 
2) Tindakan Berorientasi nilai. 
3) 
4) Tindakan afektif. 


Tindakan Tradisional. 


Jawaban: C 


Yang merupakan Herbert 


Spencer adalah: 


pemikiran 


e Pemerintah syarat memperhatikan 
mereka yang miskin dan sakit. 


e Tidak dibenarkan jika yang kuat 
menindas yang lemah. 
Jawaban: B 


Tonnies menjelaskan bahwa masyarakat 
akan berubah dari tipe masyarakat 
sederhana yang mempunyai hubungan 
erat dan kooperatif menjadi tipe 
masyarakat besar yang memiliki 
hubungan yang terspesialisasi. 


Jawaban: D 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 5 95 


nn 


46. 


A7. 


48. 


Menurut teori kuantitas uang Irving 
Fisher: 

M.V=P.T 

M = Quantity of money/jumlah uang 


beredar 
V = Velocity of circulations/kecepatan 
beredarnya uang 
= Price/harga 


= Trade/jumlah 
diperdagangkan 


barang yang 


Jawaban:D 


Kebijakan harga dasar/harga minimum/ 
floor price yang ditetapkan oleh 
pemerintah bertujuan untuk melindungi 
produsen, dalam hal ini adalah petani, 
karena pada saat itu pasar sedang 
mengalami excess supply (kelebinan 
penawaran) 


Jawaban: C 


Instrumen di dalam pasar modal: 


a. Saham: Bukti kepemilikan yang 
dimiliki seseorang atau badan hukum 
terhadap perusahaan tertentu. 


b. Obligasi: Surat tanda bukti atas 
peminjaman uang dengan tingkat 
bunga tertentu yang akan dilunasi 
pada waktu jatuh tempo. 


c. Reksadana: Suatu sarana untuk 
melakukan penghimpunan dana dari 
masyarakat yang mempunyai modal 
dan keinginan berinvestasi. 


d. Waran: Surat berharga yang 
memberikan hak untuk membeli 
saham biasa pada waktu dan harga 
tertentu. 


SBMPTN 
5 96 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


49. 


50. 


51. 


e. Right issue: Turunan dari saham. 
Surat berharga yang memberikan 
hak bagi pemodal untuk membeli 


saham baru yang dikeluarkan 
emiten. 

Jawaban: A 

Manajer koperasi membuat laporan 


keuangan ditujukan untuk rapat anggota. 
Karena kekuasaan tertinggi di dalam 
koperasi adalah RAT (Rapat Anggota 
Tahunan). 


Jawaban: B 


Discount policy (politik diskonto) 
merupakan salah satu kebijakan moneter 
yang dilakukan oleh Bank Indonesia 
mengenai ketetapan suku bunga. Jika BI 
ingin mengurangi jumlah uang beredar 
maka suku bunga simpanan dinaikkan. 
Tujuannya agar masyarakat lebih suka 
menabung uangnya di bank daripada 
untuk investasi. 


Adapun instrument kebijakan moneter 
yang lain untuk mengurangi jumlah uang 
beredar adalah: menjual surat berharga, 
menaikkan cash ratio yang ada di bank 
umum, serta mengurangi pemberian 
kredit. 


Jawaban: A 


Kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif 
bertujuan untuk meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan 
ekonomi tinggi, berarti pada saat itu 


investasi tinggi, kesempatan kerja 
banyak, dan rendahnya tingkat 
pengangguran. Kebijakan fiskal 
ekspansif meliputi: menurunkan pajak 
dan menaikkan belanja pemerintah 
(government expenditure). 

Jawaban: B 


52. 


53. 


54. 


55. 


MPS =1- MPC =1- 0,75 = 0,25 


MPS 0,25 
Jadi, angka pengganda (multiplier) = 4. 
Jawaban: D 
Ciri-ciri wirausaha: 
a. Mempunyai keberanian untuk 
mengambil resiko dalam 


menjalankan usahanya. 

b. Mempunyai daya kreasi, imajinasi, 
dan kemampuan yang sangat tinggi 
untuk menyesuaikan diri dengan 
keadaan. 


c. Mempunyai semangat dan kemauan 
untuk mengatasi kesulitan yang 
dihadapi. 

d. Selalu mengutamakan efisiensi dan 
penghematan biaya. 


e. Tidak konsumtif, selalu menanamkan 
kembali keuntungan yg diperoleh. 


f. Mempunyai cara analisis yang tepat, 
sistematis, dan metodologis. 

g. Mempunyai kemampuan yang tinggi 
dalam memanfaatkan kesempatan 
yang ada. 

Jawaban: A 


Uang sewa dari langganan dalam 
laporan laba rugi termasuk pendapatan 
jasa. Yang termasuk penghasilan lain- 
lain dalam usaha rental komputer adalah 
pendapatan bunga saja. (Pernyataan 
salah, alasan salah). 


Jawaban: E 


Pengusaha supermarket yang membuka 
cabang di luar Pulau Jawa bertujuan 
untuk memperluas pangsa pasar 
dan menambah keuntungan dengan 
semakin banyaknya jumlah konsumen. 


56. 


57. 


58. 


(Pernyataan benar, alasan benar, 
keduanya menunjukkan hubungan sebab 
akibat). 


Jawaban: A 


Bauran pemasaran atau sering dikenal 
dengan istilah Marketing mix terdiri dari 4 
P yaitu: 


(1) Product (produk): Segala sesuatu 
yang ditawarkan kepada masyarakat 
untuk dilihat, dipegang, dibeli atau 
dikonsumsi. 

(2) Price (harga): Sejumlah uang yang 
konsumen bayar untuk membeli 
produk. 

(3) Place (tempat): Berbagai kegiatan 
perusahaan untuk membuat produk 
yang dihasilkan /dijual terjangkau 
dan tersedia bagi pasar sasaran. 


(4) Promotion (promosi): Berbagai 
kegiatan perusahaan untuk 
mengkomunikasikan dan 


memperkenalkan produk pada pasar 
sasaran. 
Jawaban: A 


Jurnal penyesuaian: 

Kerugian piutang/piutang tidak tertagih = 
Beban kerugian piutang (D), Cadangan 
kerugian piutang (K) 

Utang beban/beban yang masih harus 
dibayar = Beban gaji (D), Utang gaji (K) 


Jawaban: B 


Bank Perkreditan Rakyat tidak boleh 
melakukan kegiatan menyimpan dalam 
bentuk giro dan melakukan kegiatan lalu 
lintas pembayaran (misalnya kegiatan 
valuta asing dan melakukan kegiatan 
kliring) 


Jawaban: A 


SBMPTN / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 5 9 


59. Dalam neraca pembayaran (balance of payment) transaksi dicatat di sebelah debet ketika 
mengurangi devisa, dan dicatat di sebelah kredit ketika menambah devisa. 


Dari pertanyaan di atas, yang dicatat di sebelah kredit adalah ekspor dan seseorang dari 
Amerika yang membeli saham di Indonesia. Sedangkan impor dan pembayaran cicilan 
utang Indonesia ke Belgia dicatat sebelah debet. 


Jawaban: C 


60. Kurva biaya rata-rata produksi 


O=4R=MR=P 


- Kurva MC memotong kurva AC dan AVC pada titik terendahnya. 


- Kurva AFC berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah karena AFC 
menggambarkan besar jumlah output yang di produksi, makin kecil biaya tetap rata- 
ratanya (AFC). 

- Kurva-kurva AVC, AC, dan MC berbentuk huruf U, hal ini mencerminkan bahwa kegiatan 
produksi dipengaruhi oleh hukum tambahan hasil yang semakin berkurang. 

Jawaban: A 


SBMPTN 
5 98 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


PAKET 4 


SELEKSI 


BERSAMA MASUK 
PERGURUAN 
TINGGI NEGERI 
KELOMPOK SOSHUM 


TES KEMAMPUAN DAN POTENSI AKADEMIK 


TES KEMAMPUAN DASAR SOSHUM 


3. A 


PETUNJUK KHUSUS 
PENYELESAIAN SOAL-SOAL 


Petunjuk A Pilihlah satu jawaban yang paling tepat. 


Petunjuk B Soal terdiri dari tiga bagian, yaitu pernyataan, kata sebab, dan 


Petunjuk C 


alasan yang disusun berurutan. 


Pilihlah: 


A. 


Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya 
menunjukkan hubungan sebab akibat. 


B. Jika pernyataan benar dan alasan benar, tetapi keduanya 
tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. 

C. Jika pernyataan benar dan alasan salah. 

D. Jika pernyataan salah dan alasan benar. 

E. Jika pernyataan dan alasan keduanya salah. 

Pilihlah: 

A. Jika (1), (2), dan (3) yang benar. 

B. Jika(1) dan (3) yang benar. 

C. Jika (2) dan (4) yang benar. 

D. Jika hanya (4) yang benar. 

E. Jika semuanya benar. 


PREDIKSI 
PAKET 04 


BIDANG ILMU : MATEMATIKA DASAR, BAHASA Keterangan: 
INDONESIA, BAHASA INGGRIS, TPA TPA nomor 1sampai dengan nomor 45 
PREDIKSI : PAKET 04 MATEMATIKA DASAR nomor 45 sampai dengan nomor 60 


WAKTU : 105 MENIT BAHASA INDONESIA nomor 61 sampai dengan nomor 75 
JUMLAH SOAL : 90 BAHASA INGGRIS nomor 76 sampai dengan nomor 90 


| 4. Oktagonal-.... 
TES POTENSI AKADEMIK ' 
' A. Bersegi 6 
' B. Bersegi 8 
1. Egaliter-.... C. Banyak segi 
' D. Berbagai segi 
A. Suka memerintah | 
B Otoriter E. 6 Pandangan berbeda 
ale ı 5 Oseanografi =... 
D. Militer | | 
E. Tentara ' eo ane) 
B. Samudera 
2 Faksi=._... i C. Ilmu tentang laut 
A Partai D. Gambaran laut 
B. Perpecahan E. Ilmu perkapalan 
= een 1 6. Afeksi ><.... 
D. Pendapat | | 
E. Pandangan | A. Kasih sayang 
' B. Cinta 
3. Tandem=.... | C. Perasaan 
A. Bekerja sama | D Pelan 
B. Bertandang | alas! 
C. Tandi 
Se ' /. Partisan ><... 
D. Saingan | | 
E. Berdua i A. Pihak 
' B. Netral 
i C. Partai politik 


SBMPTN | 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 60 


D. Kelompok 13. Gedung :... = Pakaian: .... 


E. Ikut bergabung A. Bertingkat - Blazer 


| | B. Kantor - Mode 
8. Parsimoni >< .... C. Menara - Prestis 
A. Irit D. Lift- Resleting 
B. Tinggi E. Arsitek - Desainer 
C. Boros 
D. Besar sekali 14. Bambu: ... = Karet : .... 
E. Harmoni A. Angklung - Ban 
B. Tusuk gigi - Permen 
9. Absolut ><.... C. Kursi - Pohon 
A. Mutlak D. Pipa - Kenyal 
B. Besar sekali E. Hijau - Mentah 
C. Kecil sekali 
D. Tergantung mood 15. Cuci: ... = Tanam :..... 
E. Relatif A. Sabun - Air 
B. Kotor — Mati 
10. Eksodus >< .... C. Setrika - Pupuk 
A. Transmigrasi D. Air- Tanah 


B. Bedol desa E. Tangan - Tumbuh 
C. Bermalam 
D. Pindah 16. 11, 14, 18, 23, ... 
E. Bermukim A. 27 D. 35 
B. 29 E. 38 
11. Hujan : ... = Belajar :.... C 3? 


A. Banjir- Pandai 


B. Mendung - Bodoh 17. 6, 6, 12, 10, 18, 14, ... 

C. Petir- Ulangan A. 16 D. 22 

D. Halilintar — Ujian B. 18 E 24 

E. Air- Ilmu C. 20 

12. Bulu: ... = Madu : .... 18. 5, 6, 15, 12, 45, 24, 135, ... 

A. Ayam - Tawon A. 48 D. 108 

B. Domba - Lebah B. 72 E 144 

C. Wol- Obat C. 90 

D. Mode - Sarang 

E. Cantik - Manis 19. 1, 4, 10, 19, ... 
A. 27 D. 30 
B. 28 E. 31 
C. 29 


SBMPTN 
6 02 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


3, 6, 10, 12, 24, 24, 45, ... 


A. 42 D. 48 
B. 44 E. 52 
C. 46 


Sebuah persegi panjang mempunyai 
panjang P dan lebar L, dengan P bernilai 
satu setengah kali dari L. Jika P ditambah 
sebesar 120% dan L ditambah 50%, luas 
persegi panjang itu meningkat sebesar .... 


A. 150% D. 215% 
B. 170% E. 230% 
C. 200% 


Pada sebuah latihan, perenang 
menempuh waktu berturut-turut 58, 61, 
dan 65 menit. Waktu tempuh berikutnya 
agar rata-rata waktu tempuhnya menjadi 
62 menit adalah .... 


A. 63 D. 59 

B. 62 E. 64 

C. 60 

Jika ye a pa p maka .... 
9 18 8 17 

A. x>y 

B. x<y 

C. x=y 

D. x+y?=x?+y 

E. hubungan x dany tidak dapat ditentukan 


Jika x = 13x +5] dan y = 2 maka... 
X 


A. x>y 

B. x<y 

C. x=y 

D. 2x= y? 

E. hubungan x dan y tidak dapat ditentukan 
Gambar berikut adalah persegi ABCD 


yang beririsan dengan persegi panjang 
BEFG. 


Jika luas BEFG adalah sepertiga dari 
luas ABCD dan luas segitiga BEC adalah 
48 cm? luas persegi ABCD adalah .... 


A. 144 cm? D. 288 cm? 
B. 180 cm? E. 324 cm? 
C. 216 cm? 


84 cm 
Keliling bangun di atas adalah .... 
A. 320 cm D. 450 cm 
B. 354 cm E. 500 cm 


C. 408 cm 


Banyaknya kubus pada bangun di atas 
adalah .... 


A. 26 D. 32 
B. 28 E. 34 
C. 30 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 603 


28. Gambar berikut terdiri atas tiga buah 
segitiga sama sisi. 


Jika panjang AC adalah 16 cm, keliling 
daerah yang diarsir adalah .... 

A. 15x cm 

20x cm 

(101 + 48) cm 

(201 + 48) cm 

(201 + 36) cm 


20 cm 


moO W 


Pilihlah gambar (A), (B), (C), (D), atau (E) 
yang menggambarkan hubungan di antara 


'ek-obj ia! 
Keliling bangun tersebut adalah .... objek-objek yang tersedia 


A. 140 cm D. 200 cm 31. Penulis : Pengarang : Pelukis 
B. 160cm E. 220cm 
C. 180cm 


29. 


ey 
DO D 
(A) (B) (C) (D) (E) 


32. Kuning : Biru : Hijau 


| ome 
10 cm | CD O Se 
: C) (D) 


(A) (B) ( 


10cm 


Jika luas seluruh daerah yang diarsir | 33. Kuda : Ayam : Herbivora 


adalah 118 cm? luas daerah yang tidak 
diarsir adalah .... 


Cy © 
oe ® 
B) (C) (D) 


A. 8 cm? D. 20 cm? 
B. 12 cm? E. 24 cm? (A) ( (E) 
C. 16 cm? 


34. Kaki : Rambut : Daging 


30. AB adalah diameter lingkaran besar 
dengan panjang 20 cm. 


Cr a 
oo @ 
(A) (B) (C) (D) 


35. Kepala : Mata : Telinga 


SA38 S 
B) (C) ( 


(A) ( D) (E) 


SBMPTN 
604 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Pilihlah gambar (A), (B), (C), (D), atau (E) 
untuk melanjutkan pola gambar yang tersedia! 


Gambar selanjutnya adalah .... 


A a x NA & 
SISISISIS 
(A) (B) (C) (D) (E) 


Pilihlah gambar (A), (B), (C), (D), atau (E) 
yang sesuai dengan gambar jaring-jaring 
yang tersedia! 


X1: $ 
(A) (B) (©) (D) (E) 


nn 


Gambar selanjutnya adalah .... 


att lee 


(A) 


X BKI DKI K 

K Io PI PK 

(B) (C) (D) (EB) 
Aa 
Gambar selanjutnya adalah .... 


(A) (B) (C) (D) (E) 
DSA 


41. 


42. 


(A) (B) (©) (D) (E) 


Gambar selanjutnya adalah .... 


(A) (B) (©) (D) (E) 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 605 


48. Jika x dan p adalah akar-akar persamaan 


x?+ x 415 0, nilai a" +R" =... 


A. -2 D. 1 
B. -1 E- “2 
C. O 


49. Untuk bilangan real a, b, c, dan d 
yang memenuhi sistem persamaan 


9 


atb-15 
b+c=7 maka nilai (ad + bc) — (ab 
c+d=8 
+ cd) =.... 
A. 1 D. 8 
B. 2 E. 16 
C. 4 


50. Nilai maksimum fungsi objektif f(x, y) = 
3x + 4y dengan kendala 2x + 3y < 24,x 2 
3, dan y 2 4 adalah .... 


1 A. 30 D. 33 


(A) (B) (©) (D) (E) 


B. 31 E. 34 
MATEMATIKA DSAR C. 32 
Ah Jie. Eh OY e kr dari 
q-r r-p p-q 
46. Jika a dan b adalah bilangan bulat positif KIT. yP. P+ 

yang memenuhi a- 2° =2” 42" nilai a 

A. 1 D. 16 
— badalah..... 

B. 4 E- -25 
A. 113 D. 124 C 9 
B. 116 E. 142 
C. 109 


52. Biaya sewa tempat dan peralatan untuk 
memproduksi suatu barang adalah 
Rp15.000.000. Adapun biaya pembelian 
bahan baku setiap barang adalah 
Rp2.000. Jika perusahaan memproduksi 


47. Jika 1.001, 997, 993, ... adalah barisan 
aritmatika, bilangan positif terkecil dari 
barisan tersebut adalah .... 


A. 1 D. 4 barang sebanyak 3.000, agar perusahaan 
B 2 E 5 tidak rugi, setiap barang tersebut harus 
C. 3 dijual paling sedikit dengan harga .... 
A. Rp5.000 D. Rp7.000 
B. Rp5.500 E. Rp7.500 
C. Rp6.000 


SBMPTN 
606 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


53. Semua nilai x yang memenuhi (x #5) 

(x - 3) < (x - 3) adalah .... 

A. x>-4 

B. x<-5 

C. -4<x<3 

D. -3<x<5 

E. x <-4 ataux>3 
04. Rata-rata sembilan bilangan adalah 6. 
Satu di antaranya dibuang sedemikian 
sehingga rata-rata delapan bilangan 
yang tersisa adalah 6,5. Bilangan yang 
dibuang adalah .... 


A. 1 | 
B. 2 E. 5 
C. 3 


55. Grafik fungsi kuadrat f(x) = ax? + 2bx + 
3c memiliki sumbu simetri di x - 2. Jika 


kurva f(x) melalui titik (-1, -5), maka nilai 


A. -/ D. -2 
B. -5 E. -1 
C. -3 


56. Suatu persegi dengan panjang sisi 
satu satuan dibagi menjadi 5 persegi 
panjang dengan luas yang sama seperti 


ditunjukkan pada gambar. 


B 


Panjang ruas garis AB adalah .... 


a 1 D. 4 
5 


5 


of. 


58. 


59. 


60. 


alw JIN 
A| 


Jika f(x) = 2x + b, f'(9) = 3, turunan 
pertama fungsi (f o f)(x) dix = 3 adalah 


A. 4 D. 18 
B. 9 E. 21 
C. 12 
Jika A, B, dan C adalah sudut-sudut 
segitiga ABC maka determinan dari 
sin^? A sinA 1-cos?'A 
matriks | sin!B sinB 1-cos?B 
sin?C sinC 1-cos?'C 
adalah .... 
A 0 D. 13 
2 
B. Í E. 1 
2 
c. 12 
2 
2 44 8 4 
sale eee eee 
3 9 7 27 49 
A -22 D. 42 
3 3 
B. 42 = 22 
3 
C. 0 


Seorang ilmuwan melakukan percobaan 
terhadap 50 ekor kelinci dan melaporkan 
hasilnya sebagai berikut. 


e 25 ekor di antaranya adalah kelinci 
jantan. 


SBMPTN / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 60 


e 25 ekor kelinci dilatih untuk 
menghindari jebakan, 10 ekor di 
antaranya jantan. 

e dari keseluruhan kelinci, 20 ekor 


berhasil menghindari jebakan, 4 ekor 
di antaranya jantan. 

e 15 ekor yang pernah dilatih berhasil 
menghindari jebakan, 3 ekor di 
antaranya jantan. 


Dari data tersebut, banyaknya kelinci 
betina yang tidak pernah dilatih dan tidak 
dapat menghindari jebakan sebanyak ... 


ekor. 
A. 5 D. 8 
B. 6 E. 9 
C. 7 


D AMAT BOAR 


Teks berikut untuk menjawab soal nomor 
61-63. 


(1) Industri farmasi telah menjadi 
kebutuhan umat manusia seiring dengan 
semakin banyaknya penyakit yang 
menjangkiti manusia. (2) Keberadaan industri 
ini menjadi hal utama ketika kebutuhan 
akan obat menjadi prioritas penyembuhan 
penyakit. (3) Di Indonesia, perkembangan 
industri ini cukup menjanjikan. (4) Banyak faktor 
pendukung perkembangan industri ini salah 
satunya adalah ketersediaan bahan/tanaman 
obat. 


(5) Akan tetapi, program riset dan 
pengembangan industri farmasi selama ini 
macet karena infrastruktur untuk menjamin 
keamanan lingkungan laboratorium sulit 
dipenuhi. (6) Di sisi lain, hasil riset farmasi 
mutahir semakin dibutuhkan untuk menghadapi 
ancaman mewabahnya penyakit mematikan 
seperti flu burung. (7) Jenis obat seperti generik 


SBMPTN 
608 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


sekali pun, industri farmasi belum pernah 
menelitinya, tetapi hanya memanfaatkan 
paten-paten yang kadaluwarsa dari luar negeri. 
(8) Oleh karena itu, diperlukan terobosan 
untuk menciptakan laboratorium terpadu yang 
didukung infrastruktur memadai. 


61. Gagasan utama paragraf kedua bacaan 
di atas adalah ... 


A. Riset farmasi sangat mendesak 
untuk dilakukan mengingat flu burung 
yang semakin mewabah. 

B. Keamanan lingkungan 
mendukung dilakukannya 
bidang farmasi. 


sangat 
riset di 


C. Macetnya riset farmasi disebabkan 
oleh keterbatasan infrastruktur 
keamanan lingkungan. 

D. Riset farmasi tidak dilakukan karena 
bisa menggunakan paten-paten luar 
negeri. 

E. Perlunya penciptaan laboratorium 
terpadu yang didukung infrastruktur 


memadai. 
62. Kesalahan penggunaan ejaan ditemukan 
pada kalimat .... 
A. (2) dan (5) 
B. (4) dan (8) 
C. (5) dan (6) 
D. (6) dan (7) 
E. (7) dan (8) 


63. Manakah suntingan yang efektif untuk 


kalimat ke-3 paragraf ke-2? 


A. Jenis obat generik, industri farmasi 
belum pernah menelitinya, tetapi 
hanya memanfaatkan paten-paten 
dari luar negeri. 

B. Obat berjenis generik sekalipun, 
industri farmasi belum pernah 
menelitinya, tetapi hanya 


memanfaatkan hak paten 
kadaluwarsa dari luar negeri. 


yang 


C. Obat-obat generik sekalipun, industri 
farmasi belum pernah menelitinya, 
karena hanya memanfaatkan paten- 


paten yang kadaluwarsa dari luar 
negeri. 

D. Jenis obat semisal obat generik 
sekalipun, industri farmasi belum 
pernah menelitinya, tetapi hanya 
memanfaatkan paten-paten yang 
kadaluwarsa dari luar negeri. 

E. Industri farmasi belum pernah 
meneliti obat generik, tetapi hanya 
memanfaatkan paten-paten yang 
kadaluwarsa yang berasal dari luar 
negeri. 


Teks berikut untuk menjawab soal nomor 
64-68. 


Pelanggaran hak cipta software komputer 
di Indonesia masih tinggi dan bentuknya 
pun beragam. Hal ini dikatakan oleh Sekjen 
Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan, 
Justisiari P. ' Kesumah, pada Senin 
(9/7/2012).Pelanggaran yang terjadi seperti 
memperbanyak secara ilegal, penggunaan 
software tanpa lisensi oleh individu dan 
perusahaan untuk kegiatan komersial, juga 
pemasangan software tanpa lisensi oleh 
penjual hardware. 


“Berdasarkan International Data 
Cooperation (IDC) yang disiarkan pada April 
2012, Indonesia masih menempati peringkat 
ke-11 dengan jumlah peredaran software 
bajakan sebesar 86 persen, dengan nilai 
kerugian 1,46 miliar dolar AS atau Rp12,8 
triliun,” katanya dalam acara sosialisasi 
“Program Mal IT Bersih" di Yogyakarta. Ia 
mengatakan tingginya angka pembajakan 
itu berdampak negatif terhadap negara, 
antara lain berkurangnya potensi penerimaan 


negara di sektor pajak, hilangnya peluang 
kerja, berkurangnya kreativitas membuat 
software sendiri, serta menurunnya daya 
saing bagi industri kreatif di Indonesia. 


Guna mengantisipasi hal ini, Masyarakat 
Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) bekerja 
sama dengan Mabes Polri dan Ditjen Hak 
Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum 
dan HAM menggelar “Program Mal IT 
Bersih” dari pembajakan software. Program 
ini diselenggarakan Juli hingga November 
2012 di beberapa kota besar di Indonesia, 
antara lain Yogyakarta, Bandung, Semarang, 
Surabaya, Medan, dan Makassar. 


64. Hubungan isi antarparagraf dalam teks 
di atas yang paling tepat adalah .... 


A. paragraf ke-2 berisi solusi paragraf 


ke-1 

B. paragraf ke-3 berisi penyebab 
paragraf ke-2 

C. paragraf ke-1 merupakan rincian 


paragraf ke-2 
D. paragraf ke-3 berisi akibat paragraf 
ke-1 
E. paragraf ke-3 merupakan paparan 
paragraf ke-2 
65. Kata ini pada kalimat ke-1 paragraf ke-3 
di atas merujuk pada .... 
A. tingginya pelanggaran 
software di Indonesia 


hak cipta 


B. dampak negatif pelanggaran hak 
cipta software di Indonesia 

C. pelaksanaan “Program Mal IT Bersih" 
di beberapa kota besar di Indonesia 

D. peringkat peredaran software 
bajakan di Indonesia 

E. tingginya penjualan software bajakan 
di Indonesia 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 609 


66. Rangkuman bacaan di atas adalah ... 


A. 


Pelanggaran hak cipta software di 
Indonesia masih tinggi. Hal tersebut 
dapat menimbulkan dampak negatif 
bagi bangsa Indonesia. Untuk 
mengatasinya diadakanlah kegiatan 
“Program Mal IT Bersih.” 
Pelanggaran hak cipta software di 
Indonesia digunakan untuk kegiatan 
komersial, juga pemasangan 
software tanpa lisensi oleh penjual 
hardware. Pelanggaran tersebut 
dapat mengurangi kreativitas bangsa 
Indonesia. Untuk itu diadakanlah 
kegiatan “Program Mal IT Bersih.” 
Masyarakat Indonesia Anti 
Pemalsuan (MIAP) bekerja sama 
dengan Mabes Polri dan Ditjen Hak 
Kekayaan Intelektual Kementerian 
Hukum dan HAM menggelar 
“Program Mal IT Bersih.” Kegiatan itu 
diadakan di beberapa kota besar di 
Indonesia. 

Indonesia menduduki peringkat ke-11 
dengan jumlah peredaran software 
bajakan tertinggi. Hal itu dapat 
menimbulkan hal negatif bagi bangsa 
Indonesia. Untuk mengatasinya, 
Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan 
(MIAP) bekerja sama dengan Mabes 
Polri dan Ditjen Hak Kekayaan 
Intelektual Kementerian Hukum dan 
HAM menggelar “Program Mal IT 
Bersih.” 

Dampak negatif tingginya peredaran 
software bajakan antara lain 
berkurangnya potensi penerimaan 
negara di sektor pajak, hilangnya 
peluang kerja, berkurangnya 
kreativitas membuat software sendiri, 
serta menurunnya daya saing bagi 
industri kreatif di Indonesia. Untuk itu 
dilakukanlah kegiatan “Program Mal 
IT Bersih.” 


SBMPTN 
6 1 0 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


67. Penulis teks di atas berpihak kepada .... 


68. 


A. pencipta software 

B. pembajak software 

C. pengedar software bajakan 

D. masyarakat Indonesia 

E. Mabes Polri 

Untuk mengembangkan topik 


pemanfaatan limbah daur ulang untuk 
Industri kreatif kerangka karangan yang 
tepat adalah ... 


A. 


Banyaknya sampah plastik, nilai 
ekonomi yang terkandung dalam 
sampah plastik, langkah pemanfaatan 
sampah plastik, strategi pemasaran 


industri kreatif berbahan sampah 
plastik. 
Langkah pemanfaatan sampah 


plastik, banyaknya sampah plastik, 
strategi pemasaran industri kreatif 
berbahan sampah plastik nilai 
ekonomi yang terkandung dalam 
sampah plastik. 

Banyaknya sampah plastik, langkah 
pemanfaatan sampah plastik, nilai 
ekonomi yang terkandung dalam 
sampah plastik, strategi pemasaran 
industri kreatif berbahan sampah 
plastik. 

Nilai ekonomi yang terkandung dalam 
sampah plastik, banyaknya sampah 
plastik, langkah pemanfaatan 
sampah plastik, strategi pemasaran 
industri kreatif berbahan sampah 
plastik. 

Banyaknya sampah plastik, nilai 
ekonomi yang terkandung dalam 
sampah plastik, strategi pemasaran 
industri kreatif berbahan sampah 
plastik, langkah pemanfaatan sampah 
plastik. 


69. Berikut adalah identitas pustaka yang dapat digunakan sebagai sumber untuk menulis karya 


ilmiah. 
Dad M jarkan Menuli 
agang engajarkan MENUIS Bandung PT Megah 2001 
Zubaedi bagi Anak 
Umar | . . 
| Teknik Menulis Narasi Magelang CV Duta Tama 1999 
Rahardian 
Vincentius Manfaat Komik bagi 
Jakart PTB 1 2007 
Andi Pembelajaran Anak axara dana smu 
Made Terampil Menulis | 
Surab CV Media K 2010 
Putu Artha Komik bagi Pemula drapaya sola sarya 


Seorang siswa akan menulis karya ilmiah berjudul “Pemanfaatan Media Komik untuk 
Menulis Narasi.” Berdasarkan data pustaka di atas penulisan daftar pustaka yang tepat 
dan relevan dengan karya ilmiah siswa tersebut adalah ... 


A. Umar Rahardian. 1999. Teknik Menulis Narasi. Magelang: CV Duta Tama. 


Dadang Zubaedi. 2001. Mengajarkan Menulis bagi Anak. Bandung: PT Megah. 


Vincentius Andi. 2007. Manfaat Komik bagi Pembelajaran Anak. Jakarta: PT Buana 
Ilmu. 
Made Putu Artha.2010. Terampil Menulis Komik bagi Pemula. Surabaya: CV Media 
Karya. 

B. Rahardian, Umar. 1999. Teknik Menulis Narasi. Magelang: CV Duta Tama. 
Zubaedi, Dadang. 2001. Mengajarkan Menulis bagi Anak. Bandung: PT Megah. 


Andi, Vincentius. 2007. Manfaat Komik bagi Pembelajaran Anak. Jakarta: PT Buana 
Ilmu. 
Artha, Made Putu. 2010. Terampil Menulis Komik bagi Pemula. Surabaya: CV Media 
Karya. 

C. Umar Rahardian. 1999. Teknik Menulis Narasi. Magelang: CV Duta Tama. 
Dadang Zubaedi. 2001. Mengajarkan Menulis bagi Anak. Bandung: PT Megah. 


Vincentius Andi. 2007. Manfaat Komik bagi Pembelajaran Anak. Jakarta: PT Buana 
Ilmu. 


D. Rahardian, Umar. 1999. Teknik Menulis Narasi. Magelang: CV Duta Tama. 
Zubaedi, Dadang. 2001. Mengajarkan Menulis bagi Anak. Bandung: PT Megah. 
Andi, Vincentius. 2007. Manfaat Komik bagi Pembelajaran Anak. Jakarta: PT Buana Ilmu. 
E. Andi, Vincentius. 2007. Manfaat Komik bagi Pembelajaran Anak. Jakarta: PT Buana Ilmu. 
Rahardian, Umar. 1999. Teknik Menulis Narasi. Magelang: CV Duta Tama. 


SBMPTN 1 | 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 6 


Zubaedi, Dadang. 2001. Mengajarkan 
Menulis bagi Anak. Bandung: PT 
Megah. 


70. Penulisan kutipan berikut yang benar 
adalah ... 


A. Pertama, komposisi program studi di 
kampus tidak sesuai dengan variasi 
kebutuhan tenaga kerja di lapangan. 
Kedua, terjadi degradasi mutu 
lulusan. (Raharjo: 2009:1) 


B. Yusuf Efendi mengemukakan bahwa 
bekerja tidak bisa dilepaskan dari 
kehidupan manusia, baik secara fisik 
maupun psikologis. 

C. Argumentasi itu tidak lain daripada 
usaha untuk mengajukan bukti-bukti 
atau menentukan kemungkinan- 
kemungkinan untuk menyatakan 
sikap atau pendapat mengenai suatu 
hal (Gorys Keraf, 1989:3). 

D. Gorys Keraf (Komposisi: 1989 hlm. 
3) menjelaskan bahwa argumentasi 
adalah suatu retorika yang berusaha 


untuk memengaruhi sikap dan 
pendapat orang lain. 
E. Untuk memperkuat jalinan cerita 


dapat menggunakan alur, penokohan, 
bahasa, dan symbol-simbol yang 
dipakai oleh pengarang (Imam Syare'ie 
dan A. Syukur Ghazali, 1995, hlm 10) 


Teks berikut untuk menjawab soal nomor 
/1-73. 


(1) Emas adalah logam mulia yang 
merupakan salah satu alternatif terbaik 
dalam berinvestasi. (2) Investasi emas 
sangat disarankan bagi Anda yang menyukai 
jenis investasi yang lebih menguntungkan 
dibanding deposito bank, namun dengan 
risiko yang lebih kecil dibandingkan investasi 
saham maupun valas. (3) Nilai emas 


SBMPTN 
6 1 ) seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


cenderung meningkat dari waktu ke waktu 
dan grafik pergerakan harga emas trend- 
nya selalu meningkat di jangka panjang. (4) 
Perlu diperhatikan, investasi dalam bentuk 
perhiasan akan menghasilkan keuntungan 
dalam waktu yang cukup lama, bukan dalam 
waktu yang singkat. 


(5) Sebelum menjual atau membeli emas, 
sangat disarankan Anda mengecek grafik 
harga emas terlebih dahulu. (6) Mengapa? 
Karena dengan melihat grafik harga emas 
sebelum menjual atau membeli emas, Anda 
akan mengetahui apakah saat itu adalah 
saat yang tepat untuk menjual atau membeli 
emas. (7) Tanpa memerhatikan grafik harga 
emas terkini, bisa jadi Anda akan mengalami 
kerugian saat membeli atau menjual emas. 


71. Kalimat utama paragraf pertama terletak 
pada .... 
A. kalimat pertama 

kalimat kedua 

kalimat ketiga 

kalimat keempat 


MU Oo W 


seluruh kalimat 


72. Kelemahan paragraf pertama di atas 


adalah .... 

A. gagasan utama terletak di tengah 
tidak ada kalimat utama 

terdapat kalimat sumbang 
gagasan utama lebih dari satu 


MU Oo W 


gagasan penjelas tidak mendukung 
gagasan utama 


73. Kalimat tidak efektif terdapat pada 
kalimat nomor .... 
A. 1 dan 4 
B. 2dan 3 
C. 3dan 6 
D. 4 dan 7 
E. 5 dan6 


Teks berikut untuk menjawab soal nomor 74 dan 79. 


Sepanjang empat tahun terakhir ini, produksi udang Indonesia masih menguasai pasar 
Jepang. Volume ekspor udang Indonesia memang masih paling tinggi ke negeri Matahari ini. 
Hanya saja, perlu diperhatikan, ternyata volumenya dari tahun ke tahun mengalami penurunan, 
seiring lesunya sektor udang nasional. Hal yang perlu diwaspadai adalah produksi udang 
Vietnam yang makin melejit. Sebagai perbandingan pada tahun 2009, ekspor udang Indonesia 
ke Jepang sebanyak 55.617 ton, sedangkan Vietnam mengekspor 35.664 ton. Untuk lebih 
jelasnya lihat tabel di bawah ini. 


Jumlah Udang yang Diimpor Jepang (2009 — 2012) 


Negara Asal 2009 2010 2011 2012 
Indonesia 55.617 53.607 52 361 16.669 
Vietnam 35.664 41.516 47.626 13.568 

India 42.991 34.795 28.191 9.707 
Cina 14.926 19.598 20.494 5.629 
Thailand 20.574 18.987 16.806 4.771 


74. Hal yang digambarkan dalam tabel tersebut adalah ... 


A. Jumlah udang yang diimpor Jepang dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang 
cukup drastis dan ekspor udang dari Indonesia, Cina, dan India mengalami turun naik 
dari tahun 2009 — 2011. 

B. Jumlah ekspor udang Indonesia tahun 2009 dan 2010 hampir sama dengan jumlah ekspor 
udang dari negara lain pada tahun 2011 sedang jumlah ekspor udang pada tahun 2012 
hampir sama dengan jumlah ekspor India tahun 2011. 

C. Jumlah ekspor udang Indonesia, India, dan Thailand ke Jepang dari tahun ke tahun menurun, 
sedangkan Vietnam dari tahun ke tahun makin naik, kecuali tahun 2012 mengalami penurunan 
yang drastis. 

D. Ekspor udang dari negara India ke Jepang mengalami peningkatan pada tahun 2010 dan 
2012, sedangkan jumlah ekspor dari negara lain mengalami penurunan pada tahun 2009 
dan meningkat drastis pada tahun 2012. 

E. Udang yang diimpor Jepang dari Indonesia mengalami kenaikan dari tahun 2009 sampai 
tahun 2012, sedangkan dari negara lain mengalami penurunan yang cukup drastis pada 
tahun 2009 dan kenaikan pada tahun 2010. 


SBMPTN 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 6 


75. Simpulan isi tabel tersebut yang tepat 
adalah ... 


A. Ekspor udang dari beberapa negara 
ke Jepang mengalami kenaikan yang 
tajam. 

B. Udang yang diimpor Jepang dari 
berbagai negara pada tahun 2012 
mengalami penurunan. 

C. Ekspor udang dari beberapa negara 
selalu stabil dari tahun 2009 sampai 
tahun 2012. 

D. Ekspor udang dari negara lain 
mengalami kenaikan tajam pada 
tahun 2011 dan 2012. 

E. Jumlah impor udang Jepang dari 
beberapa negara dari tahun ke tahun 
mengalami kenaikan. 


0 SNTEMKTKABSAR 


Problems /6-80 are based on the following 
passage. 


Amiable citizens walking quiet streets 
with an easy air—the generics of small-town 
America—make Elkton, Maryland, not much 
different from other town scattered above the 
northern reaches of the Chesapeake Bay. 
Then why do thousands of people travel 
here each year to get married, even folks of 
prominence from times gone by? What swirl 
of gravity draws them to Elkton, population 
12,000, zip code 21921? 


Answers are sought at the fire department's 
annual antique sale, where a visitor inquiries 
after a certain Mr...... “Dixon?” responds Don 
Herring, ticket taker and retired editor of The 
Cecil Whig. “| think | saw the sheriff taking him 
away.” Kermit DeBoard, an antique dealer, 
points to a tall man in a striped shirt loitering 
near the stemware. “Looks like he's stealing 
something,’ DeBoard says. The veins of drollery 
run deep here, it seems. 


SBMPTN 
6 1 4 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Confronted, the suspect identifies himself 
as Mike Dixon, historian of the Historical 
Society of Cecil County. We sit to slices of 
Impossible Pie, served by Nancy Caldwell, 
who explains that it is just impossible not to 
make taste good. Dixon harkens back to 1913, 
the year neighboring Delaware imposed a four- 
day waiting period on marriages. Maryland 
had no such waiting period, no blood test, no 
nothing to delay the union of eager couples 
heading south from Delaware into Maryland. 
“Elkton was the first county seat they hit,” 
says Dixon. When the word got around, more 
couples began arriving from other states to the 
north. In 1936 the town issued 11,791 marriage 
licenses. Taxi drivers met trains and buses and 
vied for couples in competition that sometimes 
included knockdown fights. The cabbies 
delivered their trophies to favorite ministers in 
about dozen small marriage chapels. 


76. Which of the following best expresses 
the author's intention in writing the 
passage? 


A. Describing marriage strategies in 
Elkton in order that the people prefer 
getting married in this region. 

B. Arguing the importance of marriages 
both in Delaware and Maryland for 
the viability of the people. 

C. Exposing the necessities of simpler 
rules on marriage. 

D. Informing the premises the people 
preference to get married in Elkton. 

E. Proposing the quest of a certain issue 
connecting too the importance of 
marriage. 

7/7. The paragraph following the passage 
most likely deals with ... 


A. How the locals have interaction with 
the couples wanting. 

B. How the people in this town live on 
marriages. 


C. How the local government launch the 
rules of marriage. 

D. Howthe couples coming tothis county 
find information to hold marriage. 

E. How the local support the couples to 
get married. 


78. What is the essential of the second 
paragraph? 
A. To explicate how to find the answer of 
the questions proposed. 
B. To illuminate the 
paragraph. 


preceding 


C. To serve as a complement of the 
passage. 

D. To show that there are a lot of crimes 
happened in the area. 

E. To exemplify that there are many 
bummers loitering in the town. 


79. The following statement can be inferred 
from the third paragraph, EXCEPT ... 


A. Delaware is close to Maryland. 

B. Thereis no complicated requirements 
to get married in Elkton. 

C. The people of Delaware often get 
married in Maryland, vice versa. 

D. Most people highly depend on the 
marriage of the comer. 

E. The government release more than 
ten thousands marriage licenses a 
year for average. 


80. What is the importance of the mentioning 
Delaware in the third paragraph? 


A. As proportion for Delaware has the 
same amounts of visit as Maryland 
does. 

B. As Delaware was the region where 
the root of Maryland culture originated 
from. 


C. As example of 
complex rules. 


regions having 

D. As a reference for government in 
creating the policy. 

E. As comparison for the area is 
adjacent to Maryland. 


Problems 81-85 are based on the following 
passage. 


Text A 


Proboscis monkeys generally live in 
groups composed of one adult male, some 
adult females and their offspring. All-male 
groups may also exist. Some individuals are 
solitary, mostly males. Monkey groups live in 
overlapping home ranges, with little territoriality, 
in a fission-fusion society, with groups gathering 
at sleeping sites as night falls. There exist 
bands which arise when groups come together 
and slip apart. Groups gather during the day 
and travel together, but individuals only groom 
and play with those in their own group. One- 
male groups consist of 9-19 individuals, while 
bands can consist of as many as 60 individuals. 
One-male groups typically consist of three to 
12 individuals, but can contain more. Serious 
aggression is uncommon among monkeys 
but minor aggression does commonly occur. 
Overall, members of the same bands are fairly 
tolerant of each other. A linear dominance 
hierarchy exists between females. Males of 
one-male groups can stay in their groups 
for six to eight years. Replacements in the 
resident males appear to occur without serious 
aggression. Upon reaching adulthood, males 
leave their natal groups and join all-male 
groups. Females also sometimes leave their 
natal groups, perhaps to avoid infanticide or 
inbreeding, reduce competition for food, or 
elevation their social status. 


SBMPTN 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 6 


Text B 


Females proboscis monkey become 
sexually mature at five years old. They 
experience sexual swelling, which involves the 
genitals becoming pink or reddened. At one site, 
matings largely take place between February 
and November, while births occur between 
March and May. Copulations tend to last for 
half a minute. The male will grab the female by 
the ankles or torso and mount her from behind. 
Both sexes will encourage mating, but they 
are not always successful. When soliciting, 
both sexes will make pouted faces. In addition, 
males will sometimes vocalize and females 
will present their backsides. Mating pairs are 
sometimes harassed by subadults. Proboscis 
monkey may also engage in mounting with 
no reproductive purpose, such as playful and 
same-sex mounting. Gestation usually last 
166-200 days or slightly more. Females tend 
to give birth at night or in the early morning. 
The mothers then eat the placenta and lick their 
infants clean. The young begin to eat solid foods 
at six weeks and are weaned at seven months 
old. The nose of a young male grows slowly 
until reaching adulthood. The mother will allow 
other members of her group to hold her infant. 
When a resident male in a one-male group is 
replaced, the infants are at risk of infanticide. 


81. Both texts are different in terms of .... 


A. viewpoint discussed 


B. the habitat they live in 
C. gender addressed 
D. groups they live with 
E. age of the group members 
82. The following statements are true 


according to both passages, EXCEPT ... 


A. Individuals live solitary are mostly 
male. 


SBMPTN 
6 1 6 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


B. Sometimes they engage in mounting 
with no reproductive purpose. 


C. The groups always consist of one 
adult male, some adult females and 
their offspring. 

D. Mating mostly happened between 
February and November. 


E. The territory they live in is generally 
narrow. 


83. The topic underlying the passages 


above is about... 


A. The social life of a group of Proboscis 
monkey. 

B. The interrelationship among the adult 
male, adult female and the offspring. 

C. The need of vocalization for the adult 
male. 

D. Thesocial and sexual life of Proboscis 
monkey. 

E. The limited amount of Proboscis 
monkey endemic Borneo. 


84. It can be hypothesized from both 
passages above that the possibilities 
undermine female to leave their natal 
groups is .... 


A. the homicide of the offspring 


B. the replacement of a resident male in 
a one-male group 


C. the breeding among their siblings 
D. the alighting of their social status 
E. the giving birth of the offspring 


85. What is the most shocking adult female 
behavior after bearing the offspring? 


A. Eat the placenta and lick their infants 
clean. 

B. Make pouted faces. 

C. Do minor aggression. 


D. Allow other members of her group to 
hold her infant. 

E. Present their backsides whenever 
males vocalize. 


Problems 86-90 are based on the following 
passage. 


Horses get hepatitis too. One of the most 
common forms is called Theiler’s disease, a 
condition that was first recognized in 1919 
but has remained a mystery till now. It causes 
serious liver disease and kills anywhere 
from 50 to 90 percent of horses that show 
symptoms. 


What causes it? No one knew. How 
common is it? Again, a mystery. How does it 
spread? At least we knew the answer to that 
one: It seemed to afflict animals that had been 
given some sort of blood product, whether an 
anti-toxin or transfusion. 


Now, a team of US scientists have 
uncovered what might be the cause of this 
enigmatic disease, solving a puzzle that has 
dogged vets for almost a century. Their prime 
suspect is a new virus, which they've called 
Theilers Disease-Associated Virus (TDAV). 


It's weird. It belongs to a family called 
flaviviruses, which includes the ones behind 
yellow fever, dengue fever, and hepatitis C. 
Within that family, it belongs to a more specific 
group called the Pegviruses, most of which 
are also new discoveries. But even compared 
to its kin, TDAV is a black sheep. It shares just 
a third of its amino acid sequences with even 
its closest relative. It's like living in a world of 
cats and discovering a dog for the first time. 


86. What does the author want to say with 
the passage to the readers? 


A. Strangeness of a virus called 


flaviviruses. 


B. There is an unidentified virus causing 
serious illness. 

C. There is a virus attacking horses, 
cats and dogs. 

D. The importance of giving hepatitis 
immunization to animals. 

E. Disease affecting animals having an 
anti-toxin and transfusion. 


87. How does the author organize the ideas? 

A. Presenting the strengths of the main 
idea. 

B. Exposing supporting details 
chronologically. 

C. Interpreting different ways of 
classifying. 

D. Presenting case followed by 


explanation. 
E. Putting the main idea with examples. 


88. What is the relation between paragraph 
4 and the previous paragraphs? 


A. Paragraph 1 provides causes for 
paragraph 4. 

B. Paragraph 2 raises the answer of 
paragraph 4. 

C. Paragraph 4 gives the explanation for 
paragraph 1. 

D. Paragraph 1, 
paragraph 4. 


2 and 3 support 


E. Paragraph 4 provides details for 
paragraph 3. 


89. What does the word ‘their’ in the third 
paragraph refer to? 
A. US scientists 
Vets 
Theilers Disease-Associated Virus 
Enigmatic disease 


moO W 


Faviviruses 


SBMPTN 1 / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 6 


90. The tone of the passage is .... 


A. formal 

B. scientific 
C. optimistic 
D. serious 
E. emotional 


SBMPTN 
6 1 8 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


PREDIKSI 
POTENSI AKADEMIK CSS 


7. PARTISAN = pengikut partai atau 
golongan tertentu. Jadi, lawan kata 


D STEMKTKAESAR 


EGALITER - bersifat sama, sederajat. 


Jawaban: C 


FAKSI - kelompok di dalam suatu partai 
politik yang umumnya anggotanya para 
politisi yang mencoba menonjolkan 
diri dengan cara-cara oportunistis atau 
dengan cara mendorong perpecahan di 
dalam partai politiknya, bahkan di dalam 
negara secara keseluruhan. 


Jawaban: C 


TANDEM - berdua. 


Jawaban: E 


OKTAGONAL - bersegi delapan. 


Jawaban: B 


OSEANOGRAFI - ilmu tentang segala 
aspek yang berhubungan dengan laut 
dan lautan. 


Jawaban: C 


AFEKSI - (1) kasih sayang; (2) perasaan- 
perasaan dan emosi. Jadi, lawan kata 
afeksi adalah kejahatan. 


Jawaban: D 


10. 


11. 


12. 


partisan adalah netral (tidak memihak). 


Jawaban: B 
PARSIMONI = irit. Jadi, lawan kata 
parsimoni adalah boros. 

Jawaban: C 


ABSOLUT - (1) mutlak, (2) sepenuhnya, 
(3) tanpa syarat. Jadi, lawan kata absolut 
adalah relatif. 


Jawaban: E 


EKSODUS = perbuatan meninggalkan 
tempat asal secara besar-besaran. Jadi, 
lawan kata eksodus adalah bermukim. 


Jawaban: E 


Hujan: Air - Belajar : Ilmu 

Hubungan sepadan karena hujan adalah 
proses untuk mendapatkan air begitu 
pula dengan belajar untuk ilmu. 


Jawaban: E 


Bulu : Domba - Madu : Lebah 
Hubungan sepadan karena bulu adalah 
produk yang dihasilkan domba begitu 
pula dengan madu dari lebah. 


Jawaban: B 


SBMPTN 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 6 


13. Gedung : Arsitek - Pakaian : Desainer 20 +10 +15 +20 
Hubungan sepadan karena gedung 3 6 1012 24 24 45 
adalah produk yang dibuat oleh arsitek A PIN NI 

. . +7 +14 +21 
begitu pula dengan pakaian adalah Pan CN 
produk dari desainer. +7 +7 
Jawaban: D 


Jawaban: E 


14. Bambu : Angklung = Karet : Ban 21. Sebuah persegi panjang memiliki panjang 


Hubungan sepadan karena angklung P dan lebar L. 
dibuat dari bambu begitu pula dengan e Lawal 
ban yang dibuat dari karet. pP- SL 
Jawaban: A LL 
La =15L 


awal 


15. Cuci : Air - Tanam : Tanah 
Hubungan sepadan karena cuci 
menggunakan air begitu pula dengan 


e  L penambahan 
3 


tanam yang menggunakan tanah. P = 5 L x 120% = 1,8 L 
Jawaban: D = (15 + 18) L 
1 14 18 23 = 33L 
16. NN YAY L=1L+05L 
+3 +4 15 +6 
= 15L 
+1 +1 +1 
Jawaban : B Luas = 3,3 L x 15L = 4,95 P 
e Peningkatan luas 
+4 +4 = 495 L- 15L = 345 
17. TNS TN 
6 6 12 10 18 14 ¢ % peningkatan luas 
+6 +6 +6 3,45 L? 
= =~ x 100% = 230% 
Jawaban: E FOL 
Jawaban: E 
18 x2 x2 x2 
5 6 12 45 24 135 22. Waktu tempuh rata-rata 
Na N 
x3 x3 x3 — — 
x gabungan = Žu Nit %2: No 
Jawaban: A N, +N, 
gn A 10 18 59 184-X 
NAN ANN “3 
+3 +6 +9 +12 — 
x-248-184 
+3 +3 +3 -64 
Jawaban: E Jawaban: E 


SBMPTN 
62 0 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


23. Jika x— 41 dan ye 244 
9 18 8 17 
8 15 
@ = — — 
9 18 
16415 
18 
- 172 
eo y — 1 + 14 
8 17 
119 4112 
136 
= 169 
Jadi, x > y 
Jawaban: A 
1 8 
24. X=—(3x+—> 
A “a 
4x =3x + — 
8 
x 
85x 
X — 2: y 2 
Jadi, x = y 
Jawaban: C 
25. Lisco = 6 x Leece 
= 6 x 48 
= 288 cm? 
Jawaban: D 
26. K bangun = (2 x Kingkaran ) + diameter 
- (2x 3 x 56] + s 
= 408 cm 


2/. 6x 4 = 24 
1x4=4 


Jawaban: C 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


Jadi, terdapat 24 + 4 = 28 kubus 


Jawaban: B 
Krangun = 7 x 20 = 140 cm 
Jawaban: A 
Luas total segitiga = (oS 
= 150 cm? 


4 x L segitiga yang tidak diarsir = 150 - 
118 = 32 
ng: | Oo 32 , 
L segitiga yang tidak diarsir - 1” 8cm 
Jawaban: A 


Keliling arsir - K lingkaran kecil t 5 K 
lingkaran besar + K segitiga 

= 101 + 10x + 48 

= (20x + 48) cm 


Jawaban: D 


a 
Je Pengarang 
O Penulis 


Penulis dan pengarang merupakan 
satu profesi yang serupa dibidang tulis- 
menulis, sedangkan pelukis merupakan 
profesi dibidang seni menggambar. Jadi, 
objek pelukis tidak bergabung dengan 
objek penulis dan pengarang. 


Jawaban: D 


Biru 
P Kuning 
Hijau 


Kuning , hijau, dan biru adalah jenis-jenis 
warna sehingga ketiganya memiliki pola 
keterkaitan sama lain. 


Jawaban: A 


SBMPTN ) 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 6 


33. 


34. 


35. 


36. 


Ayam 


Toro 


Kuda merupakan jenis hewan herbivora, 
sedangkan ayam tidak termasuk 
herbivora. Jadi, objek ayam tidak 
bergabung dengan objek kuda dalam 
herbivora. 


Jawaban: D 


Rambut 


Daging 
Kaki 


Bagian kaki terdiri dari daging dan rambut. 
Oleh karena itu, objek rambut dan daging 
digambarkan dalam objek kaki. 


Jawaban: B 
Mata 


Telinga 
Kepala 


Mata dan telinga merupakan alat indera 
yang terdapat dibagian kepala. Oleh 
karena itu, objek mata dan telinga 
digambarkan dalam objek kepala. 


Jawaban: A 


Deret gambar terdiri dari 5 tanda yang 
berbeda dan berulang dengan pola 
perpindahan tanda di tengah ke ujung Kiri 
kemudian ke ujung kanan, lalu berpindah 
dengan arah diagonal. Gambar 
selanjutnya adalah tanda tanya ditengah 
dengan persegi dan segitiga dibagian 
atas. 


SBMPTN 
6) ) seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


37. 


38. 


39. 


O A 
> ? 
X = 
Jawaban: B 
Deret gambar terdiri dari 2 tanda 


persegi kecil besar yang masing-masing 
ruasnya terbagi 8 dengan pola sehadap 
bergantian letaknya. Gambar selanjutnya 
adalah segiempat besar dibagian atas 
dengan bagian yang diarsir dibagian 
bawah, sedangkan segiempat kecil 
dibagian bawah dengan bagian yang 
diarsir di bagian atas. 


T 
aa 
Z 

DS 


Deret gambar terdiri dari 1 garis dengan 
4 tanda berbeda dibagian ujungnya. 
Gambar selanjutnya adalah lingkaran, 
tanda panah, segitiga, dan lingkaran. 


Deret gambar terdiri dari 2 tanda yang 
berbeda dan berulang dengan pola 
masing-masing. Tanda panah berubah 
dengan pola berputar 90” kemudian 45” 
berlawanan arah jarum jam. Tanda panah 
setengah menghadap ke bawah lalu ke 
atas. Gambar selanjutnya adalah tanda 
panah menunjuk ke kanan. 


Jawaban: A 


Jawaban: B 


Jawaban: A 


40. Deret gambar terdiri dari 2 tanda yang 
berbeda dengan pola penambahan 
berulang sesuai tanda dipojok kanan. 
Gambar selanjutnya adalah tiga garis 
kemudian 2 lengkung. 


Jawaban: E 
AN a 

Jawaban: B 
42. = — 3 

Jawaban: C 


43 SP aS 


Jawaban : D 


44. 


Jawaban: A 


-8 


Jawaban: E 


45. 


MATEMATIKA DASAR 


46. 


A7. 


48. 


49. 


a.2 52012” 
a.2 -(2' 412" 

a .2?=129 .2" 
a=129, b=13 
a-b-129-13-116 


Jawaban: B 


1001, 997, 993, .... 
barisan aritmatika dengan a = 1001, b = -4. 


Bilangan positif terkecil terjadi pada suku 
ke-251, yaitu: 


Us -1001-4250.(-4)-1 


Jawaban: A 


x24x41-0 memiliki akar d dan P, 


œ&?+a+1=0 atau a*+a=- 


afa? +a + 1) =0 
ata +a=0 
a` —1=0 

a =1 makaa”” =1 

Demikian juga hal yang sama dilakukan 
pada ß diperoleh B” =1 , 

Maka a”? +B°°=141=2 


Jawaban: E 


a+b=15...... (1) 
b= Fick (2) 
c+d=8........ (3) 


Dengan mengeliminasi persamaan (1) 
dan (2) diperoleh: a-c =8 
Dengan mengeliminasi persamaan (2) 
dan (3) diperoleh: b- d-—1 


SBMPTN ) 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 6 


Kedua hasil di atas dikalikan, Misal 
(a-c)(b-d)--8 
ab—ad—bc+cd=-8 
(ab + cd) - (ad +bc) = -8 


(ad+bc)- (ab + cd) = 8 


xI yl Pz = px tty"? P+ = p 
“logp— “log(x""y z9) 
=(q+r)*logx+(p+r)*logy+(p+q)*logz 


ae Mean 


Ka a a a 
50. f(x,y) =3x + 4y aS 
2x + 3y < 24 
X23 


y>4 


*logp-0 berarti p—1 


Jawaban: A 


52. Sewa produksi = Rp15.000.000 
Bahan baku - Rp2000 
Barang yang diproduksi - Rp3000 


Gambar himpunan penyelesaian dari 
bentuk di atas adalah: 


Harga jual minimal agar tidak rugi 


_ 15.000.000 42.000 (3000) 


3000 
— /.000 rupiah 


Jawaban: D 


53. (x +5)(x-3)<(x-3) 
(x + 5)(x -3)-(x-3)<0 
(x -3)(x+5-1) <0 
x —3)(x+4)<0 
X=3 x=-4 


Himpunan penyelesaian berbentuk 
segitiga, 

f(x,y)=3x+4y Jawaban: C 
f(3,4)=9+16=25 
f(3,6)=9+ 24 =33 
(6,4) =18 +16 =34 


Nilai makasimum 34. 


54. Untuk 9 bilangan X = 6,0 
Untuk 8 (9 —x) bilangan X = 6,5 
(6,5). (8)= (6,0) .(9 —x) 
Jawaban: E x=2 
Jawaban: B 
54 log x _ logy a logz 
55. f(x) =ax* + 2bx + 3c 


Memiliki sumbu simetri 


SBMPTN 
6 ) 4 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


—2b 
X 525 Sale -2 +24 - 444444 
3 9 27 7 49 
b--2a » 
Kurva melalui titik 3 -— 
(-1-5) — -5=a-2b+3c 1-3 1-7 
—5=5a+3 
a+3c 528. 8, 2 
Nilai dari f(5) =25a -20a + 3c 7 6 3. 
f(5) =5a+3c Jawaban: A 
f(5)-—5 og. . 
| 60. Kelinci betina = 50 ekor — 25 ekor jantan = 25 
Jawaban: B 
Kelinci betina yang dilatih = 15. 
56. Panjang ruas AB=1-3.2=2 Kelinci betina yang tidak pernah dilatih 
Jawaban: B =25-—15=10 ekor. 


Kelinci betina yang tidak dilatih dan 
berhasil hindari jebakan -16-12-—4 
ekor. 


57. f(x)=2x+b 


f (9)=3 maka 9=f(3) 
Kelinci betina yang tidak dilatih dan tidak 


9=6+b berhasil hindari jebakan -10-4-6 
3=b ekor. 
f(x)=2x+3 Jawaban: B 


(fo f)(x)=2(2x+3)+3=4x+9 


(fof)(3)=4.3+9=21 


D MATEMATIKADASAR 


61. Gagasan utama terletak pada kalimat 
utama. Oleh karena itu, sebelum 
menentukan gagasan utama, dicari 
terlebih dahulu kalimat utamanya. Jika 
terletak di akhir paragraf, biasanya ditandai 
dengan kata-kata sebagai simpulan, yang 
penting, jadi, oleh karena itu, dengan 
demikian, atau sejenisnya. 


Jawaban: E 


58. Mencari determinan matriks 3 x 3 seperti 
berikut. 
sin? A sinA 1-cos?A 
M =| sin?B sinB 1- cos°B 
sin?C sinC 1-—cos*C 


sin^? A sinA sin? A 
det(M)-|sin'B sinB sin*B 

sin?C sinC sin?C Berdasarkan uraian tersebut, gagasan 
utama dalam paragraf terletak di akhir 
paragaraf. Hal itu ditandai dengan 
penggunaan kata oleh karena itu yang 
menegaskan bahwa kalimat tersebut 
memilki hubungan simpulan (sebab- 


-akibat). Jadi, gagasan utama dalam 


det(M) =0 
Jawaban: A 


59. T 4,7 
3 9 7 27 49 


SBMPTN ) 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 6 


62. 


63. 


64. 


paragraf tersebut adalah “Perlunya 
penciptaan laboratorium terpadu yang 
didukung infrastruktur memadai.” 


Jawaban: E 


Kesalahan penggunaan ejaan meliputi 
kesalahan penggunaan tanda baca dan 
kesalahan penulisan huruf atau kata. 
Dalam teks tersebut terdapat kesalahan 
penulisan kata pada kalimat ke-6 dan 
kalimat ke-/. Kesalahan kalimat ke-6 
terletak pada kesalahan penulisan kata 
mutahir seharusnya ditulis mutakhir. 
Sementara itu, kesalahan pada 
kalimat ke-7 terletak pada penulisan 
kata kadaluwarsa seharusnya ditulis 
kedaluwarsa. 


Jawaban: D 


Menyunting adalah kegiatan 
memperbaiki kesalahan yang ada pada 
kalimat. Kesalahan- kesalahan tersebut 


mencakup kesalahan penggunaan 
tanda baca, penulisan huruf, penulisan 
kata, dan ketidakefektifan kalimat. 


Kalimat ke-3 paragraf ke-2 tidak efektif 
karena adanya penulisan kata yang 
tidak tepat. Kata sekali pun seharusnya 
ditulis serangkai menjadi sekalipun serta 
penulisan kadaluwarsa yang seharusnya 
ditulis kedaluwarsa. Dengan demikian, 
suntingan yang efektif untuk kalimat 
tersebut “Jenis obat semisal obat generik 
sekalipun, industri farmasi belum pernah 
menelitinya, tetapi hanya memanfaatkan 
paten-paten yang kedaluwarsa dari luar 
negeri.” 

Jawaban: D 


Hubungan isi antarparagraf yang tepat 
dalam paragraf tersebut adalah paragraf 
ke-1 merupakan rincian paragraf ke- 
2. Hal tersebut dapat dibuktikan pada 


SBMPTN 
62 6 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


65. 


66. 


67. 


paragraf ke-1 yang menerangkan secara 
rinci jenis pelanggaran hak cipta software, 
seperti memperbanyak secara ilegal, 
penggunaan software tanpa lisensi oleh 
individu dan perusahaan untuk kegiatan 
komersial, juga pemasangan software 
tanpa lisensi oleh penjual hardware. 
Jawaban: C 


Kata ini pada kalimat ke-1 paragraf ke-3 di 
atasmerujukpadakalimatataupernyataan 
sebelumnya yang menerangkan tentang 
tingginya pelanggaran hak cipta software 
di Indonesia. 


Jawaban: A 
Rangkuman adalah bentuk ringkas 
dari sebuah paragraf atau wacana, 


tetapi tetap memuat informasi penting 
dari paragraf tersebut. Hal yang 
harus diperhatikan dalam menyusun 
rangkuman yang baik, yakni mewakili 
informasi penting keseluruhan teks, 
urutan teks sesuai dengan teks asli, dan 
tidak mengubah maksud atau isi dari teks 
asli. Untuk membuat rangkuman, dapat 
kita lakukan dengan menarik gagasan- 
gagasan pokok dari setiap paragraf. 
Jadi, rangkuman bacaan yang tepat 
adalah “Pelanggaran hak cipta software 
di Indonesia masih tinggi (mewakili 
informasi paragraf ke-1), “Hal tersebut 
dapat menimbulkan dampak negatif bagi 
bangsa (mewakili informasi paragraf ke- 
2)’, “Untuk mengatasinya, diadakanlah 
kegiatan ‘Program Mal IT Bersih' (mewakili 
informasi paragraf ke-3).” 


Jawaban: A 


Penulis teks tersebut berpihak kepada 
pencipta software. Hal tersebut 
ditunjukkan melalui uraian teks yang 
membahas mengenai pelanggaran hak 


68. 


69. 


cipta yang berdampak pada kerugian 
materil dan nonmateril khususnya bagi 
pencipta software itu sendiri. 


Jawaban: A 


Pola pengembangan topik sebuah karya 
ilmiah, yaitu: 


- Latar belakang: berisi masalah atau 
pentingnya topik yang dibahas 


- Tujuan: berisi tujuan atau sasaran 
mengenai topik yang sedang 
dibahas 


- Proses: berisi bagaimana bentuk 
atau proses yang berkaitan dengan 
topik 


- Langkah yang berkaitan dengan 
topik. 


Maka urutan kerangka karangan karya 
ilmiah dengan topik “Pemanfaatan Limbah 
Daur Ulang untuk Industri Kreatif” adalah 
banyaknya sampah plastik (masalah), 
nilai ekonomi yang terkandung dalam 
sampah plastik (tujuan/sasaran), strategi 
pemasaran industri kreatif berbahan 
sampah plastik (proses), dan langkah 
pemanfaatan sampah plastik (langkah). 


Jawaban: E 


Format penulisan daftar pustaka yang 
benar, yaitu: 


Nama belakang penulis, nama depan 
penulis. Tahun terbit buku. Judul buku 
(ditulis cetak miring). Kota terbit: Penerbit. 


Jika terdapat lebih dari satu penulis, 
daftar pustaka disusun secara alfabetis 
berdasarkan urutan nama belakang 
terlebih dahulu. 


Jadi, penulisan daftar pustaka yang 
tepat dan relevan dengan karya ilmiah 
tersebut, yakni: 


10. 


11. 


12. 


Andi, Vicentius. 2007. Manfaat Komik 
bagi Pembelajaran Anak. Jakarta: PT 
Buana Ilmu. 


Rahardian, Umar. 1999. Teknik Menulis 
Narasi. Magelang: CV Duta Tama. 


Zubaedi, Dadang. 2001. Mengajarkan 
Menulis bagi Anak. Bandung: PT Megah. 


Jawaban: E 


Format penulisan kutipan 
membaca teks asli, antara lain: 


dengan 


(i). Isi kutipan (pendapat yang dikutip). (ii) 
Diikuti keterangan nama penulis, tahun 
terbit buku : nomor halaman (diapit tanda 
kurung). 


Jadi, penulisan kutipan yang tepat adalah 
“Argumentasi itu tidak lain daripada 
usaha untuk mengajukan bukti-bukti atau 
menentukan kemungkinan-kemungkinan 
untuk menyatakan sikap atau pendapat 
mengenai suatu hal (Gorys Keraf, 1989: 
3)." 


Jawaban: C 


Kalimat utama adalah kalimat yang 
permasalahannya dapat diuraikan 
kembali. Kalimat utama paragraf pertama 
teks tersebut terletak di awal paragraf 
(kalimat pertama) “Emas adalah logam 
mulia yang merupakan salah satu 
alternatif terbaik dalam berinvestasi.” 
Kalimat utama tersebut kemudian 
didukung oleh kalimat penjelas yang 
menerangkan keuntungan berinvestasi 
emas (kalimat ke-2). 


Jawaban: A 


Kelemahan paragraf pertama pada 
teks tersebut adalah terdapat kalimat 
sumbang. Kalimat sumbang terletak pada 
kalimat ke-4. Kalimat tersebut kurang 


SBMPTN ) / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 6 


13. 


14. 


19. 


logis dengan isi paragraf, knususnya tidak 
padu dengan informasi kalimat utamanya 
yang menyatakan bahwa investasi emas 
merupakan salah satu alternatif terbaik. 


Jawaban: C 


Kalimat tidak efektif terdapat pada kalimat 
(2) dan kalimat (3). Pada kalimat (2) 
“Investasi emas sangat disarankan bagi 
Anda yang menyukai jenis investasi yang 
lebih menguntungkan dibanding deposito 
bank...” terdapat penggunaan kata 
yang tidak tepat, yakni kata dibanding, 
seharusnya dibandingkan dengan 
(menyatakan hubungan perbandingan 
antara sesuatu). Kalimat (3) tidak efektif 
karena kesalahan penulisan ungkapan 
atau istilah asing. Kata trend pada 
pernyataan “pergerakan harga emas 
trend-nya selalu meningkat” seharusnya 
ditulis cetak miring (ketentuan penulisan 
ungkapan asing dalam kalimat bahasa 
Indonesia) menjadi trend-nya. 


Jawaban: B 


Melalui tabel diketahui jumlah udang yang 
diimpor Jepang dari Indonesia, India, dan 
Thailand cenderung berkurang dari tahun 
ke tahun, dimana hal itu berbeda dengan 
impor Jepang dari Vietnam dan Cina. Jadi, 
penggambaran informasi yang sesuai 
berdasarkan tabel adalah “jumlah ekspor 
udang Indonesia, India, dan Thailand ke 
Jepang dari tahun ke tahun menurun, 
sedangkan Vietnam dari tahun ke tahun 
makin naik, kecuali tahun 2012 yang 
mengalami penurunan drastis.” 


Jawaban: C 


Simpulan tabel dapat ditemukan dengan 
mencermati judul tabel, judul kolom, dan 
judul baris informasi pada tabel tersebut, 
kemudian diberi pendapat. Berdasarkan 


SBMPTN 
62 8 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


data angka dari setiap kolom yang 
disajikan dapat diketahui bahwa “udang 
yang diimpor Jepang dari berbagai 
negara pada tahun 2012 mengalami 
penurunan.” 


Jawaban: B 


0 MÄTEMATIKABASAR 


16. 


11. 


18. 


Pernyataan paling tepat untuk 
mengekspresikan (best expresses) 
maksud pengarang menulis teks 
tersebut (author's intention) adalah 
menginformasikan alasan orang-orang 
lebih memilih untuk menikah di Elkton 
“Informing the premises the people 
preference to get married in Elkton’. 
Tujuan pengarang tersebut didukung 
dengan jelas pada pertanyaan di paragraf 
1” Then why do thousands of people travel 
here each year to get married." 
Jawaban: D 


Kalimat terakhir dari teks menjelaskan 
bahwa penduduk lokal di Maryland 
seperti supir taksi mendukung pernikahan 
para pendatang “The cabbies delivered 
their trophies to dozen small marriage 
chapels’. Maka, paragraf yang berikutnya 
dari teks diatas (paragraph following the 
passage) lebih mungkin menjelaskan 
(most likely deals) tentang bagaimana 
penduduk lokal mendukung pasangan 
untuk menikah “How the local support the 
couples to get married.” 


Jawaban: E 


Pertanyaan di paragraf ke-1 dicari 
jawabannya dalam paragraf ke-2 seperti 
yang dijelaskan dalam “Answers are 
sought at the ... Mike Dixon, historian of 
the Historical Society of Cecil County” 


19. 


80. 


81. 


(jawaban dapat dicari di .... Mike Dixon, ahli 
sejarah dari Persatuan Sejarah Wilayah 
Cecil). Jadi, inti pokok dari paragraf ke-2 
(essential of the second paragraph) adalah 
menjelaskan secara lengkap bagaimana 
cara mendapatkan jawaban dari pertanyaan 
yang diajukan “to explicate how to find the 
answer of the questions proposed.” 


Jawaban: A 


Ditanyakan tentang pernyataan simpulan 
dari paragraf ke-3 (inferred from the third 
paragraph) dengan kata kecuali (excepf) 
yang artinya fakta tidak tepat dari isi 
paragraf tersebut. Jadi, informasi yang 
tidak ada di paragraf ke-3 adalah “The 
people of Delaware often get married 
In Maryland, vice versa’ (masyarakat 
Delaware biasa menikah di Maryland 
begitu juga sebaliknya), padahal 
kenyataannya tidak ada disebutkan 
kebalikannya. 


Jawaban: C 
Pentingnya (importance) Delaware 
disebutkan (mentioning) di paragraf 


ke-3 (third paragraph) adalah sebagai 
contoh daerah yang punya peraturan 
kompleks (As example of regions having 
complex rules) untuk sebuah pernikahan. 
Kepentingan tersebut dijelaskan dalam 
kalimat “Delaware impose a 4-day 
waiting period on marriages. Maryland 
had no such waiting period” (Delaware 
menentukan 4 hari sebagai waktu tunggu 
untuk sebuah pernikahan. Maryland tidak 
memiliki waktu tunggu seperti itu). 


Jawaban: C 


Teks A menjelaskan tentang jenis 
dan komponen dari kawanan monyet 
“Proboscis monkeys generally live 
in groups composed of ....” Teks B 


82. 


83. 


84. 


membahas tentang karakteristik seksual 
dari monyet jantan dan betina “Females 
proboscis monkey become sexually Both 
sexes will encourage mating ...”. Maka, 
kedua teks memiliki perbedaan dalam 
hal sudut pandang yang didiskusikan 
“viewpoint discussed.” 


Jawaban: A 


Pernyataan yang tidak sesuai dengan 
teks (true according to both passages, 
except) adalah “The groups always 
consist of one adult male, some adult 
females and their offspring” karena dalam 
teks A dijelaskan “Proboscis monkeys 
generally live in groups composed of one 
adult male, some adult females and their 
offspring.” Kata generally dalam teks A 
menyatakan secara umum artinya tidak 
selalu (not always). 


Jawaban: C 


Teks A “Proboscis monkeys generally 
live in groups ...” (monyet Proboscis 
umumnya tinggal di dalam sebuah grup 
..) Teks B “Females Proboscis monkey 
become sexually .... Both sexes will ...” 
(betina monyet Proboscis mulai secara 
seksual .... kedua seks-betina dan jantan- 
akan mulai ...). Dengan demikian, topik 
yang tertera pada bacaan diatas (topic 
underlying the passages above) adalah 
tentang kehidupan sosial dan seksual 
dari monyet Proboscis “The social and 
sexual life of Proboscis monkey.” 


Jawaban: D 


Pada teks A dijelaskan “Females also 
sometimes leave their natal groups, 
perhaps to avoid infanticide or inbreeding 
... or elevation their social status” (betina 
biasanya meninggalkan grup kelahiran 
mereka, kemungkinan untuk menghindari 


SBMPTN ) 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 6 


85. 


86. 


87. 


pembunuhan bayi atau keturunan lain, ... 
atau untuk menaikkan status sosial). Di 
teks B dipaparkan “When a resident male 
Inaone-male group is replaced, the infants 
are at risk of infanticide” (ketika jantan 
dalam grup berganti, bayi beresiko untuk 
dibunuh). Jadi, dapat diambil hipotesis 
(hypothesized) bahwa yang mengurangi 
kemungkinan (possibilities undermine) 
betina meninggalkan grupnya (female 
to leave their natal groups) adalah “the 
giving birth of the offspring.” 


Jawaban: E 


Perilaku betina dewasa (adult female 
behavior) yang paling mengejutkan (most 
shocking) setelah berhubungan dengan 
keturunannya (bearing the offspring) 
adalah memakan plasenta dan menjilat 
bayi mereka hingga bersih “Eat the 
placenta and lick their infants clean’. 
Hal itu sangat sesuai dengan teks B “the 
mothers then eat the placenta and lick 
their infants clean.” 

Jawaban: A 


Ditanyakan tentang apa yang ingin 
disampaikan penulis (author want to say) 
dengan teks tersebut. Dari teks diketahui 
bahwa kuda juga terkena hepatitis, namun 
penyebabnya tidak ada satupun yang 
tahu dan juga belum diketahui hepatitis 
itu dapat menyerang hewan jenis apa 
saja “Horses get hepatitis too ... What 
causes it ? No one knew. How common is 
it? Again, a mystery”. Jadi, penulis secara 
tersirat menyatakan bahwa hewan perlu 
diimunisasi hepatitis “The importance of 
giving hepatitis immunization to animals.” 


Jawaban: D 


Penulis mengatur ide dari tulisannya 
dengan cara mengutarakan suatu kasus/ 
masalah yang dilanjutkan oleh penjelasan 


SBMPTN 
63 0 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


88. 


89. 


90. 


pada paragraf setelahnya “Presenting 
case followed by explanation”. Hal itu 
terlihat dari ide masalah/pertanyaan 
yang memulai setiap paragraf “Horses 
get hepatitis too. What causes it?. Now 
a team of US scientists have uncovered. 
Its weird” baru kemudian penjelasan 
dibawahnya. 


Jawaban: D 


Hubungan antara (relation between) 
paragraf 4 dengan paragraf-paragraf 
sebelumnya (previous paragraphs) 
adalah bahwa paragraf 4 menjelaskan 
detail dari paragraf 3 “Paragraph 4 
provides details for paragraph 3. 
Hubungan tersebut terlihat pada paragraf 
3 yang menjelaskan tentang “a new virus 
called Theiler's Disease-Associated Virus 
(TDAV)” lalu paragraf 4 menjelaskan lebih 
detail tentang virus tersebut “It's weird. It 
belongs to a family called ...." 


Jawaban: E 


Pada paragraf 3 dijelaskan “solving a 
puzzle that has dogged vets ... Their prime 
suspect is a new virus’ (menyelesaikan 
puzzle dari para dokter hewan ... dugaan 
utama mereka adalah sebuah virus baru). 
Jadi, kata their mengacu pada vets. 


Jawaban: A 


Pada paragraf 3 terdapat penjelasan 
“Now, a team of US scientists have 
uncovered what might be ..” (sekarang 
tim para ilmuwan/saintis sudah membuka 
apa yang menjadi kemungkinan ...) yang 
kemudian dilanjutkan dengan penjelasan 
ilmiah lainnya tentang virus. Oleh karena 
itu, sifat (tone) dari teks (passage) ini 
adalah tentang sains atau bersifat ilmiah 
(scientific). 


Jawaban: B 


BIDANG ILMU : SEJARAH, EKONOMI 


GEOGRAFI, SOSIOLOGI 


PREDIKSI : PAKET 04 


WAKTU 
JUMLAH SOAL : 60 


: 75 MENIT 


0 SATEMKTKABASAR 


Akhir dari perjuangan Sultan Hasanuddin 
melawan VOC ditandai dengan Perjanjian 
Bongaya. Salah satu faktor kemenangan 
VOC adalah .... 


A. berhasil membagi Makassar menjadi 
dua, yaitu Kerajaan Goa dan 
Kerajaan Tallo 


B. adanya perpecahan di kalangan 
istana 


C. mendapat bantuan dari Aru Palaka 


UO 


membawa semangat Reconquesta 
E. mendapat bantuan dari Kraeng 
Galesung 


Gagalnya Petisi Soetarjo dalam 
perjuangan di sidang Volksraad melatar 
belakangi perjuangan GAPI yang 
menuntut Indonesia berparlemen, 
maksudnya .... 


A. agar Belanda mengakui kedaulatan 
RI 


PREDIKSI 
HUM EE 


Keterangan: 

SEJARAH nomor 1sampai dengan nomor 15 
EKONOMI nomor 16 sampai dengan nomor 30 
GEOGRAFI nomor 31 sampai dengan nomor 45 
SOSIOLOGI nomor 46 sampai dengan nomor 60 


agar Belanda memberi kesempatan 
kepada Indonesia mengendalikan 
pemerintahan 

agar Belanda menyerahkan 
kekuasaan pemerintahan di 
Indonesia 

agar Belanda memberi kesempatan 
kepada Indonesia mengatur 
pemerintahan sendiri 

menuntut agar di Indonesia 
dibentuk parlemen yang terdiri 
dari orang-orang Indonesia dan 
memperjuangkan Indonesia 


Paham liberalisme pertama kali 
diperkenalkan di Indonesia oleh Raffles. 
Hal tersebut dapat dilihat dari .... 


A. 
B. 
C. 


pelaksanaan pajak sewa tanah 
dihapusnya sistem perbudakan 


diterapkannya Verplichte Leverantie 
dan Contingenten 


wilayah Indonesia dibagi dalam 16 
provinsi 
diterapkannya Cultuur Stelsel 


SBMPTN | 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 63 


4. Pasca Perang Dunia II banyak negara 


yang mengalami kehancuran di bidang 
ekonomi. Begitu juga yang terjadi di Eropa 
Barat sehingga Amerika melakukan 
tindakan .... 


A. membentuk Doktrin Truman 
membentuk MSA 
membentuk NATO 
membentuk Marshall Plan 


MU Oo W 


membentuk Pakta Warsawa 


Setelah berhasil membentuk negara 
federal di Indonesia, Van Mook berusaha 
memperkuat negara federal dengan upaya 


A. mendukung berdirinya RMS 
B. membentuk BFO yang diketuai oleh 
Sultan Hamid II 


C. mendukung berdirinya 
Sumatera Barat 


D. membentuk KNIL 
E. membentuk NICA 


PDRI di 


Pada saat VOC berkuasa di Indonesia, 
daerah yang rakyatnya paling menderita 
adalah Maluku, karena VOC di Maluku 
menerapkan .... 


A. pelayaran Hongi 
B. Cultuur Stelsel 

C. hak ekstirpasi 
D 


Contingenten dan 


Leverantie 


Verplichte 


m 


pelayaran Hongi dan hak ekstirpasi 


Pelaksanaan Politik Etis yang 
penerapannya sesuai dengan Trilogi Van 
de Venter yang menguntungkan bangsa 
Indonesia, yaitu .... 


A. transmigrasi, karena berhasil 
mengatasi masalah kependudukan 


SBMPTN 
63 ) seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


10. 


11. 


B. irigasi, karena sangat membantu 
petani Indonesia 

C. edukasi, karena dengan pendidikan 
lahir golongan terpelajar kemudian 
berdiri Budi Utomo 

D. emigrasi, karena adanya kesempatan 
pindah tempat tinggal dari desa ke 
kota 

E. edukasi, karena mendapat tenaga 
kerja yang terampil dan murah 


Kerajaan Demak mencapai puncak 
kejayaan pada masa Sultan Trenggono. 


SEBAB 


Sultan Trenggono berhasil menyelesaikan 
konflik keluarga. 


Mesir merupakan bangsa yang pertama 
memasuki zaman sejarah. 


SEBAB 


Peninggalan bangunan bangsa Mesir 
bernilai tinggi. 


Terjadinya Revolusi Bolshevik tahun 1917 


menjadikan berkembangnya ideologi 
komunisme di Rusia. 

SEBAB 
Setelah Revolusi Bolshevik, Lenin 


berusaha menjadikan Rusia sebagai 
negara sosialis/komunis. 


Setelah Yunani bersatu, sistem 
pemerintahan yang berlaku adalah polis 
(negara kota). 


SEBAB 
Di antara polis-polis yang terkenal di 


Yunani, yaitu polis Athena dan polis 
Sparta. 


12. 


13. 


14. 


15. 


Pada saat berlakunya bentuk negara 
RIS, maka .... 

(1) UU yang berlaku UUD RIS 

(2) UU yang berlaku UUD 1945 


(3) Wilayah Indonesia terbagi 
negara bagian 


dalam 


(4) Wilayah Indonesia dalam bentuk Uni 


Gerakan Zionisme yang dilakukan oleh 
bangsa Yahudi mempunyai tujuan, yaitu 


(1) mempersatukan semua orang Yahudi 
seluruh dunia menjadi satu nation 

(2) menuntut Palestina sebagai tanah air 
bangsa Palestina 


(3) mendirikan Yahudi di 


Palestina 


negara 


(4) mengusahakan kembalinya orang- 
orang Yahudi ke Palestina 


Hancurnya Uni Soviet pada masa 
pemerintahan Gorbachev, dimana 
masing-masing negara yang tergabung 
dalam kesatuan/uni memisahkan diri 
setelah diterapkannya dua program, yaitu 


(1) Marxisme 
(2) Glasnost 
(3 
( 


4 


Komunisme 


—  A— ë nd 


Perestroika 


Pengaruh Konferensi Asia-Afrika yang 
menguntungkan bagi bangsa Indonesia 
adalah .... 


(1) dilaksanakan pada masa Kabinet Ali | 


(2) Australia dan Amerika Serikat mulai 
menghapus diskriminasi ras 

(3) ketegangan dunia berkurang 

(4) dalam Sidang Umum PBB, negara 
Asia-Afrika mendukung tuntutan 
Indonesia atas Irian Barat 


0 MATEMATIKABASAR 


16. 


17. 


18. 


19. 


Data komposisi penduduk menurut jenis 
kelamin dapat dimanfaatkan untuk .... 

A. penghitungan beban ketergantungan 
penghitungan sex ratio 
penghitungan angka harapan hidup 
penentuan jumlah kelahiran 


MU Oo W 


prediksi 
penduduk 


tingkat pertumbuhan 


Benda langit sebagai penunjuk arah utara 
mengacu pada .... 


A. bintang salib 

bintang gubug penceng 
bintang kejora 

bintang polaris 


MU Oo W 


bintang merah 


Penentuan lahan persawahan dengan 
SIG dapat diambil dari beberapa peta .... 
A. sungai, kontur, potensi air, dan tanah 
potensi air, iklim, sungai, dan tanah 
kontur, potensi air, tanah, dan iklim 
tanah, potensi air, iklim, dan sungai 


MU oO W 


sungai, kontur, iklim, dan tanah 


Fenomena supermoon yang pernah 
terjadi di Indonesia pada tanggal 11 
Maret 2011 adalah .... 


A. bulan dan bumi berada pada upgea 

B. bulan dan bumi berada pada perigea 

C. posisi bulan, bumi, dan matahari 
pada jarak terdekat 

D. posisi matahari dengan bumi pada 
jarak terdekat 

E. bulan purnama terjadi pada saat 
udara cerah 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 63 2 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


Massa udara panas yang mengandung 
uap air, mengalir pada daerah dingin 


sehingga terjadi kondensasi dan 
membentuk kabut disebut .... 

A. awan 

B. fog 

C. kabut sawah 

D. kabut adveksi 

E. kabut pending 


Pola permukiman desa yang teratur akan 
banyak dijumpai di daerah dengan kondisi 


dataran rendah dan subur 
dataran rendah di sepanjang sungai 
dataran tinggi dengan lereng terjal 


Oo Ow» 


kesuburan tanah tidak merata dan 
morfologi kasar 


m 


topografi miring dekat gunung api 


Identifikasi bentang alam nipah dapat 
dikenali melalui .... 

A. rona hitam 

ketinggian seragam 

bentuk memanjang 

rona terang dan seragam 


MU Oo w 


tumbuh berkelompok 


Masuknya penduduk dari kota ke desa 
tidak selalu menimbulkan kerugian bagi 
penduduk desa. 


SEBAB 


Difusi budaya kota tidak selalu berdampak 
buruk terhadap kehidupan desa. 


Secara geografis, industri semen tidak 
sesuai dibangun di dekat perbukitan 
kapur. 


SBMPTN 
63 4 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


SEBAB 


Bahan baku utama industri semen tidak 
hanya didapatkan di daerah karst. 


Citra merupakan satu-satunya sumber 
untuk menetapkan daerah bencana 
secara cepat. 

SEBAB 


Citra merupakan alat yang tepat untuk 
memantau perubahan yang cepat. 


Banjir rob di kota-kota pantai dapat terjadi 
akibat global warming. 
SEBAB 


Banjir dapat diatasi dengan 
membuat sumur-sumur resapan. 


cara 


Unsur interpretasi yang digunakan untuk 
mengidentifikasi lahan perkebunan 
melalui foto udara hitam-putih adalah .... 
(3) site 

(4) pola 


(1) rona 
(2) tekstur 


Karakteristik wilayah yang rawan gempa 
adalah .... 


(1) di daerah patahan 

(2) pada ring of fire 

(3) di sekitar Zona subduksi 

(4) batuan kompak 

Penyebab pembangunan industri 
manufaktur di luar Jawa kurang 


berkembang adalah .... 


1 
2 
3 
4 


upah buruh murah 
sarana dan prasarana 
terhindar dari kemacetan 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


ketersediaan tenaga kerja 


30. 


0 MATENATIA BASAR 


31. 


32. 


Konflik horizontal yang mungkin timbul 
dalam pemanfaatan lahan permukiman 
pada suatu wilayah adalah .... 


(1) sengketa batas 

(2) pola permukiman tidak teratur 

(3) mengelompoknya gelandangan dan 
tunawisma 

(4) ketersediaan fasilitas pendukung 
yang baik 


Yang dimaksud sosiologi bersifat non- 
etis sebagai ilmu pengetahuan tentang 
masyarakat adalah .... 


A. tidak memberikan sanksi secara 
hukum bagi mereka yang melanggar 
norma kehidupan 

B. tidak meramalkan kejadian-kejadian 
sosial yang terjadi di masa depan 

C. tidak memberikan ukuran yang jelas 
terhadap perilaku masyarakat 

D. tidak melihat objek masyarakat 
sebagai sesuatu yang nyata dan apa 
adanya 

E. tidak menilai apakah suatu fenomena 
sosial baik atau buruk 


Karena kedua orangtuanya sedang 
berpergian ke luar kota selama sebulan, 
Tompel yang biasanya terpaksa 
menyesuaikan diri dengan disiplin ketat 
merasa seakan terbebas dari segala 
kekangan. la pun berbuat sekehendak 
hatinya, membolos sekolah, mengadakan 
pesta minuman keras di rumah, dan 
menjual beberapa peralatan elektronik 
demi memperoleh uang untuk bersenang- 
senang. 


33. 


34. 


Dari uraian tersebut, tampak bahwa 
penyebab perilaku menyimpang Tompel 
adalah .... 


A. tekanan dari struktur sosial 


B. pergaulan yang berbeda 

C. kekosongan pengendalian sosial 

D. proses /abeling 

E. ketimpangan dalam distribusi 
kekuasaan 


Perhatikan piramida di bawah ini! 


Bila dasar dari pengelompokan yang 
digambarkan dalam piramida adalah 
ekonomi, maka ada beberapa hal yang 
bisa disimpulkan, kecuali .... 


A. golongan miskin biasanya menempati 
bagian terbawah 

B. bagian teratas ditempati oleh 
golongan kaya 


C. adanya petunjuk tentang perbedaan 
kedudukan 

D. masing-masing lapisan memiliki 
jumlah anggota yang berbeda 

E. jumlah golongan kaya adalah yang 
terbanyak dalam piramida 


Berikut yang tidak berkaitan dengan 
pengertian lembaga sosial adalah .... 


A. seperangkat norma yang saling 
berkaitan dan memengaruhi 


B. seperangkat norma yang dapat 
dibentuk, diubah, dan dipertahankan 
sesuai dengan kebutuhan hidup 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 63 5 


35. 


36. 


37. 


38. 


C. seperangkat norma yang mengatur 
hubungan antarwarga masyarakat 


D. seperangkat norma yang dibentuk, 


tetapi tidak dapat diubah yang 
mengatur hubungan antarwarga 
masyarakat 


E. seperangkat 
bergantung 


norma yang saling 


Seorang peserta didik yang lulus SMP 
masuk ke SMA/MA/SMK mengalami 
proses adaptasi yang didahului mengganti 
pakaian putih biru menjadi putih abu-abu. 
Hal ini disebut sosialisasi .... 


A. informal D. partisipatif 

B. primer E. sekunder 

C. represif 

Gelar pahlawan nasional yang 


dianugerahkan pemerintah kepada sosok 
pejuang yang dianggap berjasa besar 
dalam memperjuangkan kemerdekaan 
Indonesia adalah .... 

A. ascribed status 

achieved status 

assigned status 

conflict status 


MU Oo w 


aspek dinamis 


Seiring dengan perubahan masyarakat 

tradisional menjadi modern berkembang 

pula solidaritas organik menjadi mekanik. 
SEBAB 


Kehidupan modern ditandai oleh inovasi 
teknologi yang berdampak melemahnya 


interaksi secara langsung di antara 
anggota kelompok primer. 

Kelompok profesi Persatuan Guru 
Republik Indonesia (PGRI) dapat 


dikatakan kelompok sekunder. 


SBMPTN 
63 6 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


39. 


40. 


41. 


42. 


SEBAB 


Kelompok sosial dengan karakteristik 
impersonal, formal, dan utilitarian oleh 
Tonnies termasuk dalam kategori 
gesellschaft. 


Pergaulan bebas banyak ditemui di 
kota-kota besar dibandingkan dengan di 
daerah pedesaan. 


SEBAB 


Kontrol sosial di kota-kota besar relatif 
lebih longgar dibandingkan dengan 
pedesaan. 


Perempuan merokok di sebuah prostitusi 
adalah hal yang biasa, sedangkan di 
masyarakat lain hal tersebut dianggap 
sebagai perilaku menyimpang dari 
norma. 


SEBAB 


Perilaku menyimpang seorang Individu 
namun penyimpangan merupakan hal 
yang wajar dalam masyarakat tempat 
ia tinggal adalah perilaku menyimpang 
akibat sosialisasi yang tidak sempurna. 


Lembaga sosial yang menghimpun pola- 
pola atau cara-cara yang diperlukan 
untuk mencapai tujuan dari masyarakat 
yang bersangkutan adalah .... 


(3) pendidikan 
(4) industri 


(1) perkawinan 
(2) politik 


Menurut Soerjono Soekamto, 
syarat modernisasi adalah .... 

1 
2 
3 
4 


syarat- 


disiplin diri 
meyakini adanya Tuhan 
sistem administrasi negara yang baik 


( 
( 
( 
( 


— oe dn nd 


memiliki model untuk membuat 


penemuan baru 


43. 


44. 


45. 


Akibat yang terjadi dari ketidakadilan 
gender yang dapat memicu munculnya 
konflik kepentingan antara laki-laki dan 


perempuan adalah .... 
(1) marginalisasi (3) beban kerja 


(2) subordinasi (4) kekerasan 


Dampak negatif perubahan sosial di 
bidang ekonomi, politik, dan budaya 
adalah .... 


(1) menguatnya sikap individualisme 

(2) kurangnya kepercayaan pada pihak 
lain 

(3) pudarnya solidaritas 

(4) komunikasi yang lebih cepat 


Disintegrasi dalam kelompok sebagai 
kesatuan hingga menyebabkan terjadinya 
mobilitas sosial vertikal ke bawah tampak 
pada peristiwa berikut: 


(1) Anak seorang pengusaha menjadi 
pedagang asongan. 

(2) Seorang pengusaha jatuh bangkrut 
karena kegagalan investasi. 

(3) Seorang perwira TNI diberhentikan 


secara tidak hormat karena 
pelanggaran disiplin berat. 
(4) Jatuhnya kekuatan suatu rezim 


akibat kudeta mengakibatkan kroni- 
kroninya turut tersingkir. 


pom 


46. 


Jika harga suatu barang naik namun 
permintaan akan barang tersebut tidak 
berubah, maka barang tersebut dapat 
dikategorikan sebagai barang yang 
memiliki sifat .... 


A7. 


48. 


49. 


50. 


elastis 

inelastis 

elastis uniter 
elastis sempurna 


moO WO > 


inelastis sempurna 


Fungsi konsumsi suatu negara 
ditunjukkan oleh persamaan C = 50.000 + 
0,75Y. Jika pendapatan nasional negara 


tersebut pada tahun bersangkutan 
sebesar Rp1.000.000, besarnya 
tabungan adalah .... 

A. Rp100.000 D. Rp400.000 

B. Rp200.000 E. Rp500.000 
C. Rp300.000 


Kemampuan manajemen perusahaan 
untuk melunasi kewajiban-kewajiban 
jangka panjangnya disebut .... 


A. solvabilitas D. rentabilitas 


B. likuiditas E. kapabilitas 
C. soliditas 
Fungsi manajemen yang bertujuan 


untuk memastikan bahwa pelaksanaan 
sesuai dengan perencanaan atau tidak, 
untuk meminimalisir kesalahan dan 
memberikan jalan keluar apabila terjadi 
kesalahan adalah .... 


A. planning D. controlling 


B. organizing E. staffing 


C. actuating 


Bila diketahui fungsi biaya TC - 3@? 
— 120 + 2 dan harga jual yang berlaku 
Rp60, maka produsen akan memperoleh 
laba maksimal pada saat produksi .... 


A. 12 D. 48 
B. 24 E. 60 
C. 36 


SBMPTN / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 63 


51. 


52. 


53. 


Kenaikan biaya produksi dari waktu ke 
waktu akan memengaruhi keadaan pasar, 
pengaruh tersebut dapat dicerminkan 
oleh bergesernya kurva .... 


A. penawaran ke kiri dan kurva 
permintaan ke kanan 

B. penawaran ke kiri dan kurva 
permintaan ke kiri 

C. penawaran ke kiri dan kurva 
permintaan tetap 

D. penawaran ke kanan dan kurva 
permintaan ke kanan 

E. penawaran ke kanan dan kurva 
permintaan ke kiri 

Berdasarkan struktur organisasi 

eksternal koperasi, pedagang jeruk 

yang bergabung dalam koperasi tingkat 

kotamadya dikategorikan sebagai 

koperasi .... 

A. induk D. primer 

B. pusat E. sekunder 

C. gabungan 

Jumlah aktiva Salon “Beauty” pada 


tahun 2012 sebesar Rp150.000.000 


yang sebagian berupa uang tunai 
Rp10.000.000. Jumlah total kewajiban 
pada tahun yang sama sebesar 


Rp60.000.000 termasuk pinjaman di 
Bank sebesar Rp15.000.000. Modal 
salon “Beauty” pada tahun bersangkutan 
sebesar .... 

A. Rp50.000.000 

Rp60.000.000 

Rp70.000.000 

Rp80.000.000 

Rp90.000.000 


m O © W 


SBMPTN 
63 8 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


54. 


55. 


56. 


57. 


58. 


Rekening di bawah ini yang memiliki 
saldo normal di sebelah debet adalah .... 
A. penjualan 

retur pembelian 

potongan pembelian 

pembelian 


MU OOW 


utang dagang 


Pasar persaingan sempurna adalah pasar 
yang terdapat banyak penjual dan banyak 
pembeli, barang yang diperdagangkan 
sejenis namun ada perbedaan corak. 


SEBAB 


Barang yang diperdagangkan sejenis 
namun berbeda corak membutuhkan 
iklan untuk kekuatan pemasarannya. 


Ketika pemerintah sedang mengalami 
inflasi, maka kebijakan moneter 
merupakan satu-satunya kebijakan yang 
dapat mengatasi. 


SEBAB 


Kebijakan moneter adalah kebijakan 
pemerintah melalui bank sentral untuk 
mengatur peredaran uang. 


Banyaknya permintaan uang asing 
akan menyebabkan kurs uang asing 
meningkat apabila penawaran mata uang 
asing sendiri tetap atau tidak berubah. 


SEBAB 
Surplus neraca pembayaran suatu 


negara akan meningkatkan nilai mata 
uang dalam negerinya. 


Naiknya tingkat suku bunga bank akan 
menurunkan investasi sebuah negara. 
SEBAB 


Hubungan tingkat suku bunga berbanding 
lurus terhadap investasi. 


59. Hal-hal berikut yang masuk dalam 60. Berikut merupakan penerimaan 
penghitungan Gross National Product pemerintah daerah: 
(GNP) adalah ... (1) Pajak orang asing 
(1) Produk sepatu yang dihasilkan oleh (2) Pajak penghasilan 
produsen di Indonesia. (3) Pajak reklame 
(4) Pajak penjualan 


pelosok Indonesia. 
(3) Penghasilan yang diterima oleh 
tenaga kerja Indonesia di luar negeri. 
(4) Pendapatan perusahaan asing yang 


(2) Hasil panen petani padi di seluruh 
beroperasi di Indonesia. | 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 63 9 


PEMBAHASAN TES KEMAMPUAN 


PREDIKSI 
PAKET 04 


seram 


Dalam perang melawan Sultan 
Hasanuddin dari kerajaan Makassar 
(Gowa-Tallo) VOC memanfaatkan 
bantuan tokoh setempat yang memiliki 
kebencian pada Sultan hasanuddin, 
yaitu Arung Palaka, penguasa dari 
Bone. Rasa ketidaksukaan Aru Palaka 
yang wilayahnya dikuasai oleh Kerajaan 
Makassar membuat ia dimanfaatkan oleh 
VOC untuk bersekutu demi mewujudkan 
cita-citanya menguasai perdagangan 
rempah-rempah di Indonesia bagian timur 
dengan mengalahkan Sultan Hasanuddin. 
Hasilnya setelah mengalahkan 
Hasanuddin, Aru Palaka mendapatkan 
wilayah Bone kembali yang terbebas 
dari penguasaan Makassar dan ditunjuk 
sebagai penguasa wilayah tersebut. 
Sementara itu, kerajaan Makassar 
dilarang melakukan aktivitas perdagangan 
selain dengan pedagang VOC. 


Jawaban: C 


Tuntutan yang diajukan dalam Petisi 
Soetarjo maupun GAPI kemudian adalah 
kesediaan pemerintah Belanda untuk 
memberikan kesempatan Indonesia 


SBMPTN 
640 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


untuk memiliki wakil dalam parlemen 
yang dapat memperjuangkan nasib 
bangsa Indonesia. 


Jawaban: E 


Raffles merupakan salah satu tokoh 
yang menjunjung tinggi liberalisme 
dan humanisme. Terwujud dalam 
kebijakannya yang menghapuskan sistem 
perbudakan dan menghapuskan sistem 
kerja rodi yang membuat penderitaan 
bagi bangsa Indonesia. 


Jawaban: B 


Bantuan ekonomi yang diberikan oleh AS 
untuk negara-negara Eropa Barat yang 
hancur akibat perang Dunia II: 


Doktrin Iruman — Bantuan bagi negara 
Yunani dan Turki. 


Mutual Security Act (MSA) — Bantuan 
ekonomi dan militer bagi negara 
Indonesia dan negara-negara kawasan 
Indo-China. 


NATO (North Atlantic Treaty Organization) 
> Pakta pertahanan yang didirikan oleh 
AS khusus kawasan Atlantik Utara (AS, 
Kanada, Inggris) dengan tujuan semakin 
menguatkan hubungan negara-negara di 
kawasan Atlantik Utara guna melawan 
komunisme. 


Pakta Warsawa — Pakta pertahanan 
saingan NATO yang didirikan oleh Uni 
Soviet. 


Jawaban: D 


BFO — Kesatuan negara-negara federasi 
atau serikat yang didirikan oleh Belanda 
untuk menggagalkan upaya Republik 
Indonesia membentuk negara kesatuan 
yang merdeka dan berdaulat. 


RMS — Didirikan oleh Vence Soumokil 
yang ingin membentuk negara merdeka 
yang terpisah dari RI dan NIT (Negara 
Indonesia Timur). 


PDRI — Pemerintahan Darurat Republik 
Indonesia yang didirikan atas usulan 
Moh. Hatta saat kondisi Indonesia 
semakin terdesak dalam Agresi Militer 
Belanda II tahun 1948 dengan presiden 
sementara Syafruddin Prawiranegara 
dan berkedudukan di Bukittinggi. 


KNIL — Tentara Hindia-Belanda buatan 
pemerintah kolonial Belanda, mayoritas 
prajuritnya dari kalangan pribumi 
meskipun adapula dari daerah lainnya. 


NICA — Pasukan Belanda yang 
memboncengi AFNEI (pasukan Sekutu/ 
Inggris) saat masuk kembali ke 
Indonesia dengan dalih membebaskan 
tawanan perang dan interniran Sekutu. 
NICA berniat menancapkan kembali 
kekuasaannya di Indonesia pasca 
kekalahan Jepang di PD II. 


Jawaban: B 


Pelayaran Hongi (Hongitochten) — 
Pelayaran patroli yang dillakukan oleh 
VOC untuk mengawasi para pedagang 
rempah-rempah di Maluku agar tidak 
menjual komoditasnya ke pedagang 
selain VOC. Apabila ada yang melanggar 
maka akan dijatuhi sanksi. 


Ekstirpasi — Kebijakan yang dilakukan 
oleh VOC untuk menebang pohon 
cengkeh yang berlebihan, tujuannya agar 
mencegah hasil panen yang berlebihan 
karena dapat menjatuhkan harga 
rempah-rempah di pasaran Eropa. Ini 
taktik VOC agar harga rempah-rempah 
tetap mahal di pasaran Eropa. 


Cultuur stelsel — Kebijakan tentang 
pembudidayaan tanaman wajib 
(komoditas ekspor) yang laku di pasaran 
Eropa, antara lain: kopi, teh, nila, kina, 
tebu, tembakau. Oleh bangsa Indonesia 
dikenal dengan istilah tanam paksa 
karena pada praktinya pelaksanaan 
kebijakan ini dipaksakan oleh pemerintah 
kolonial, bahkan menyebabkan berbagai 
penyimpangan dari aturan yang 
telah ditetapkan dan menyebabkan 
penderitaan bagi pribumi. 


Contingenten — Pajak in natura yang 
ditetapkan VOC terhadap hasil panen 
pribumi, di mana dalam pelaksanaannya, 
pejabat pribumi (bupati) ditugaskan untuk 
menarik pajak tersebut, bahkan terkadang 
beberapa dari mereka menarik pajak 
secara berlebihan untuk dapat keuntungan. 


Verplichte leverantie — Penyerahan 
wajib hasil bumi secara paksa kepada 
VOC dengan jumlah dan harga yang 
ditentukan secara sepihak oleh VOC. 


Jawaban: E 


TRILOGI ETIS Van Deventer: Edukasi, 
irigasi dan emigrasi. Pada awalnya 
ketiga bidang tersebut ditujukan bagi 
kemakmuran bangsa Indonesia, 
namun pada praktiknya di bidang 
pertanian, irigasi hanya dibangun pada 
perkebunan atau persawahan milik 
pemerintah Belanda saja. Kemudian 
dalam masalah demografi, emigrasi 


SBMPTN 4 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 6 


10. 


ditujukan bagi pemindahan tenaga kerja 
untuk dipekerjakan sebagai buruh tani, 


perkebunan atau perusahaan milik 
Belanda. 

Jawaban: C 
Konflik keluarga yang didasari oleh 


perebutan kekuasaan sudah dimulai 
sejak sebelum Sultan Trenggono 
mendapatkan tahtanya sebagai raja. 
Sebelum menjadi raja, anak Sultan 
Trenggono (Sunan Prawoto) membunuh 
Raden Kikin (Pangeran Sekar Seda Ing 
Lepen) untuk memuluskan jalan Sultan 
Trenggono dalam menggantikan Adipati 
Unus setelah meninggal. Konflik tersebut 
terus terjadi setelah Sultan Trenggono 
wafat, di mana Arya Penangsang 
(anak Raden Kikin) membalas dendam 
atas kematian ayahnya, yaitu dengan 
membunuh Sunan Prawoto. Tak lama 
setelah Arya Penangsang berkuasa, Jaka 
Tingkir (Sultan Hadiwijaya) dari Kerajaan 
Pajang, yang sekaligus menantu Sultan 
Trenggono datang dengan bantuan Ratu 
Kalinyamat merebut kekuasaan Arya 
Penangsang. Konflik internal kerajaan 
Demak berakhir setelah Jaka Tingkir 
memindahkan pusat pemerintahan ke 
Pajang. (Pernyataan benar, alasan 
salah). 


Jawaban: C 


Bangsa Mesir lebih dahulu mengenal 
zaman sejarah karena peradabannya 
yang lebih cepat berkembang dan lebih 
dahulu mengenal tulisan. (Pernyataan 
benar, alasan benar, dan keduanya tidak 
menunjukkan hubungan sebab akibat). 


Jawaban: B 
Di bawah kekuasaan Lenin, Rusia 
berkembang pesat sebagai negara 


SBMPTN 
64) seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


11. 


12. 


13. 


komunis. (Pernyataan benar, alasan 
benar, dan keduanya menunjukkan 
hubungan sebab akibat). 


Jawaban: A 


Polis atau negara kota adalah wilayah- 
wilayah yang kini kurang lebih dikenal 
sebagai negara bagian atau provinsi, di 
mana Yunani menjadi negara induknya. 
Awalnya wilayah di Yunani hanya 
berupa koloni-koloni kecil yang saling 
menaklukan, hingga pada akhirnya 
koloni-koloni penakluk tersebut mulai 
menyatukan wilayahnya dengan koloni- 
koloni taklukannya. Penyatuan inilah yang 
menjadi cikal bakal dari terbentuknya 
polis atau negara kota. (Pernyataan 
benar, alasan benar, dan keduanya tidak 
menunjukkan hubungan sebab akibat). 


Jawaban: B 


Pasca pengakuan kedaulatan RIS 
oleh Belanda sebagai salah satu hasil 
perundingan Konferensi Meja Bundar 
tahun 1949. Wilayah Indonesia menjadi 
Republik Indonesia Serikat yang di 
dalamnya terdiri dari beberapa negara 
bagian (serikat) bentukan Belanda, atau 
yang dikenal dengan BFO dan negara 
Republik Indonesia. UUD yang dipakai 
adalah Konstitusi RIS 1949. 


Jawaban: B 


Cita-cita Zionisme adalah mendirikan 
negara Yahudi di tanah Palestina (Israel 
sekarang) untuk menyatukan seluruh 
bangsa Yahudi yang telah tercerai-berai 
ke seluruh penjuru dunia. Hal ini terwujud 
setelah tercapainya kesepakatan antara 
kaum Zionis dan Inggris sebelum Perang 
Dunia | dalam Ba/four Declaration. 


Jawaban: B 


14. 


15. 


17. 


18. 


Kebijakan Gorbachev yang secara 
tidak langsung meruntuhkan kekuatan 
komunisme Uni Soviet adalah glasnost 
(keterbukaan), perestroika (restrukturisasi 
ekonomi) dan demokratisasi. Ketiga 
program tersebut mendorong beberapa 
wilayah di bawah kekuasaan Uni Soviet 
memisahkan diri hingga akhirnya Uni 
Soviet runtuh tahun 1990 dan AS menjadi 
satu-satunya negara adidaya sejak saat 
itu. 


Jawaban: C 


Keuntungan KAA bagi Indonesia adalah 
diakuinya peran serta Indonesia di mata 
internasional dan didukungnya upaya 
pembebasan Irian Barat oleh bangsa 
Asia-Afrika. 


Jawaban: D 


D 


16. 


Sex ratio adalah perbandingan antara 
jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah 
penduduk perempuan. Komposisi 
penduduk menurut jenis kelamin dapat 
dilihat dari hasil perhitungan sex ratio. 


Jawaban: B 


Rasi bintang polaris adalah rasi bintang 
yang terlihat di langit arah utara berfungsi 
sebagai penunjuk arah utara. 


Jawaban: D 


Beberapa peta yang dibutuhkan untuk 
menentukan lahan persawahan adalah 
kontur untuk melihat kemiringan lereng 
dan ketinggian tempat, potensi air untuk 
kebutuhan irigasi, tanah untuk melihat 
jenis tanah yang subur dan iklim untuk 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


melihat pola curah hujan dan keadaan 
suhu. 


Jawaban: C 


Fenomena supermoon terjadi saat bulan 
berada pada jarak paling dekat dengan 
bumi (perigee) maka bulan yang terlihat 
dari bumi ukurannya lebih besar daripada 
ukuran bulan biasanya. 


Jawaban B 


Fog adalah kabut yang terjadi karena 
pengaruh udara panas mengandung uap 
air mengalir pada daerah dingin sehingga 
terjadi kondensasi dan membentuk kabut. 


Jawaban: B 


Pola desa yang teratur terdapat di dataran 
rendah, ini dikarenakan hambatan atau 
kendala dataran rendah secara fisiografis 
kecil. Polanya teratur memanjang 
mengikuti aliran sungai sebagai sumber 
daya alamnya. 


Jawaban: B 


Bentang alam nipah dapat diidentifikasi 
melalui rona terang dan teksturnya yang 
seragam berada pada daerah pantai. 


Jawaban: D 


Proses masuk atau penyebaran budaya 
kota yang masuk ke desa mempunyai 
dampak yang positif seperti salah satu 
contohnya adalah masuknya pendidikan 
ke desa yang dapat meningkatkan 
kualitas hidup orang desa. (Pernyataan 
benar, alasan benar, dan keduanya 
menunjukkan hubungan sebab akibat). 


Jawaban: A 


SBMPTN 4 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 6 


24. 


25. 


26. 


21. 


Bahan baku utama industri semen 
hanya didapatkan dari di daerah karst 
(kapur). Secara geografis, industri semen 
sangat sesuai didirikan dekat dengan 
pegunungan kapur yang merupakan 
bahan baku utamanya. (Pernyataan dan 
alasan salah). 


Jawaban: E 


Citra merupakan satu-satunya cara untuk 
pemetaan daerah bencana karena tidak 
ada cara lain yang mampu memetakan 
daerah bencana secara cepat justru 
pada saat terjadinya bencana, misalnya 
banjir, gempa bumi, gunung meletus. 
Karena citra merupakan alat yang baik 
untuk memantau perubahan yang cepat, 
ini dikarenakan citra mampu merekam 
objek dari satu waktu ke waktu yang lain. 
(Pernyataan benar, alasan benar, dan 
keduanya menunjukkan hubungan sebab 
akibat). 


Jawaban: A 


Banjir rob adalah banjir yang terjadi akibat 
pasang naik permukaan air laut, banjir 
rob dapat menjadi parah jika permukaan 
air laut mengalami kenaikan karena 
pencairan es di kutub sebagai akibat 
dari dampak global warming. Salah satu 
cara untuk menanggulangi banjir adalah 
dengan cara membuat sumur resapan. 
(Pernyataan benar, alasan benar, dan 
keduanya menunjukkan hubungan sebab 
akibat). 


Jawaban: B 


Lahan perkebunan dapat diidentifikasi 
melalui unsur interpretasi tekstur 
(perkebunan dengan tekstur agak kasar), 
dan pola (perkebunan mempunyai pola 
yang teratur). 


Jawaban: C 


SBMPTN 
644 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


28. 


29. 


30. 


Daerah yang rawan akan gempa adalah 
daerah yang terdapat pada jalur patahan 
(jalur yang terbentuk akibat adanya 
pergesekan lempeng yang menimbulkan 
aktivitas seismik), pada ring of fire (cincin 
gunung api), dan di sekitar zona subduksi 
yaitu zona pertemuan dua lempeng 
yang saling bertumbukan membentuk 
hiposentrum gempa. 


Jawaban: A 


industri 
kurang 


Penyebab pembangunan 
manufaktur di luar Jawa 
berkembang: 

Sarana dan prasarana kurang mendukung 
perkembangan industri — manufaktur 
di luar pulau Jawa dikarenakan 
minimnya pembangunan wilayah. Serta 
ketersediaan tenaga kerja yang kurang 
memadai dikarenakan banyak penduduk 
yang beralih dari luar pulau Jawa ke 
pulau Jawa. 


Jawaban: C 


Konflik yang timbul dalam pemanfaatan 
lahan pemukiman adalah sengketa batas 
dan mengelompoknya gelandangan 
dan tuna wisma. Hal tersebut 
dikarenakan penduduk saling bersaing 
untuk mendapatkan tempat tinggal, 
sehingga jika penduduk kurang mampu 
untuk mendirikan tempat tinggal akan 
menimbulkan banyaknya gelandangan 
dan tuna wisma yang tidak punya tempat 
bermukim. 


Jawaban: B 


core 


31. 


Ciri sosiologi sebagai ilmu terbagi menjadi 
empat bagian adalah sebagai berikut. 


32. 


33. 


- Sosiologi bersifat empiris. Sosiologi 
dalam melakukan kajiannya 
berdasarkan hasil observasi, tidak 
spekulatif dan didapat dari hasil akal 
sehat yang objektif. 


- Sosiologi bersifat teoritis. Sosiologi 
berusaha menyusun abstraksi 
berdasarkan hasil observasi, disusun 
secara logis menjelaskan hubungan 
sebab akibat menjadi teori. 


- Sosiologi bersifat kumulatif. Hasil- 
hasil teori sosiologi yang sudah 
ada, dalam arti memperbaiki, 
mengembangkan, memperluas dan 
memperhalus teori-teori lama. 

- Sosiologi bersifat non-etis. Sosiologi 


tidak membicarakan persoalan fakta 
dari segi baik-buruknya masyarakat, 


tetapi tujuannya adalah untuk 
menjelaskan fakta secara analitis. 
Jawaban: E 


Pada soal Tompel melaksanakan nilai 
dan norma yang diterapkan oleh kedua 
orang tua dengan terpaksa, sehingga 
ketika kedua orang tua tidak mengawasi 
maka terjadi tindakan penyimpangan 


sosial. Penyimpangan sosial tersebut 
disebabkan oleh kekosongan 
pengendalian sosial. 

Jawaban: C 


Perhatikan gambar berikut: 


La 


Menengah ke atas 


Gambar di 
pembagian masyarakat secara stratifikasi 


bahwa golongan masyarakat elite atau 
kaya menduduki piramida atas dengan 


atas menjelaskan bahwa 


34. 


35. 


36. 


37. 


jumlah yang lebih sedikit dibandingkan 
dengan golongan miskin. jawaban yang 
tidak sesuai dengan gambar adalah E. 


Jawaban: E 


Lembaga sosial adalah seperangkat 
norma yang dibentuk dan dapat diubah, 
yang mengatur hubungan antarwarga 
masyarakat. 


Jawaban: D 


Bentuk sosialisasi ada dua yaitu primer 
(keluarga) dan sekunder (teman, sekolah, 
dan media massa). sekolah masuk dalam 
bentuk sekunder. 


Jawaban: E 


Cara mendapatkan status menurut Raph 
Linton adalah sebagai berikut. 


- Ascribed Status, merupakan status 
yang diperoleh dengan sendirinya 
tanpa memperhatikan perbedaan 
rohaniah dan kemampuan. Status 
ini diperoleh sejak lahir. Contoh, 
keturunan bangsawaan, anak raja, 
dan anak kolonel. 


- Achieved status, merupakan status 
yang diperoleh seseorang dengan 
usaha-usaha yang disengaja. 
Contoh: Guru, dokter, pilot, nakoda, 
dan lain-lain. 


- Assigned status, merupakan 
kedudukan yang diperoleh karena 
jasa-jasa yang dilakukan. Contoh, 
pahlawan, peraih nobel, dan lain- 
lain. 

Jawaban: C 


Pernyataan benar, perubahan 
masyarakat tradisional menjadi modern 
berkembang juga solidaritas dari organik 


SBMPTN 4 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 6 


38. 


39. 


40. 


41. 


42. 


(desa) ke mekanik (kota). Alasannya 
benar, iptek dapat melemahkan 
hubungan primer. Namun keduanya tidak 
memiliki hubungan. 


Jawaban: B 


Pernyataan benar, PGRI dapat dikatakan 
kelompok sekunder. Alasannya benar, 
ciri-ciri gesellshaft adalah hubungan 
antaranggota bersifat formal, orientasi 
ekonomi, utilitarian memperhitungkan 
nilai guna, impersonal dan formal. Namun 
keduanya tidak memiliki hubungan. 


Jawaban: B 


Pernyataan dan alasan benar, dan 
keduanya memiliki hubungan sebab 
akibat. Hal ini dapat ditelaah dari 
penjelasan akan norma yang dilanggar 
dan kaitan dengan longgarnya nilai dan 
norma sosial di kota dibandingkan di 
pedesaan. 


Jawaban: A 


Pernyataan benar, karena perempuan 
yang merokok di sebuah prostitusi adalah 
hal yang biasa, sedangkan di masyarakat 
lain hal tersebut dianggap sebagai 
perilaku menyimpang dari norma. Alasan 
benar, karena perilaku menyimpang 
seorang individu adalah akibat dari 
sosialisasi yang tidak sempurna. 


Jawaban: B 


Lembaga sosial terdiri dari keluarga, 
pendidikan, politik, ekonomi, dan agama. 


Jawaban: A 
Syarat-syarat modernisasi menurut 
Soejono Soekanto adalah sebagai 
berikut. 


SBMPTN 
6116 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


43. 


44 


45. 


Cara berfikir ilmiah. 
Sistem admistrasi negara yang baik. 


Sistem pengumpulan data teratur 
dan terpusat (contoh BPS). 


(4) Menciptakan iklim yang 
menyenangkan. 

(5) Tingkat organsasi yang tinggi. 

(6) Sentralisasi wewenang tidak 
mementingkan golongan atau 
pribadi. 

Jawaban: B 


Konflik kepentingan yang berhubungan 
dengan gender dapat menyebabkan: 


(1) Marginalisasi (terpinggirnya hak 
wanita di berbagai bidang, misal 
pemilihan direktur). 


N 


Subordinasi (wanita seringkali 
hanya menjadi bagian dari sebuah 
pekerjaan atau pendapat). 


V 


Beban kerja (secara kodrati wanita 
diasumsikan sebagai pengurus 
rumah tangga sehingga walaupun 
dapat bekerja di sektor formal, tetap 
harus menjalankan kegiatan disektor 
domestik sehingga terjadi beban 
kerja). 


C 


Kekerasan (kekerasan dapat terjadi 
dalam bentuk fisik ataupun nonfisik). 
Jawaban: E 


Dampak negatif perubahan sosial berarti 
mengarah pada kemunduran (regres). 


Jawaban: A 


Disintegrasi (perpecahan) dapat 
berakibat mobilitas sosial vertikal ke 
bawah dapat dilihat pada semua pilihan. 


Jawaban: E 


Kono 


46. 


A7. 


48. 


Jenis-jenis elastisitas permintaan: 


(1) In elastis sempurna. Jika E = 0. 
Harga naik terus menerus, tetapi 
jumlah barang yang diminta tetap. 
Contoh: tanah. 


Elastis sempurna. Jika E = *. Harga 
tetap, tetapi jumlah barang yang 
diminta tak terhingga. Contoh: BBM 
bersubsidi. 
Elastis uniter. Jika E - 1. Jika harga 
naik sebesar 1%, maka jumlah 
barang yang diminta akan turun 
sebesar 1%. Contoh: barang normal. 
In elastis. Jika E £ 1. Jika harga naik 
sebesar 1%, maka jumlah barang 
yang diminta akan turun kurang dari 
1%. Contoh: barang pokok. 
Elastis. Jika E > 1. Jika harga naik 
1%, maka jumlah barang yang 
diminta akan turun lebih dari 1%. 
Contoh: barang mewah. 

Jawaban: E 


Diketahui: 
C = 50.000 + 0,75Y 
Y = Rp1.000.000 


Ditanya: Besarnya tabungan (S) 


Jawab: 
S --atbY 
S =-50.000 + 0,25 (1.000.000) 
= Rp200.000 
Jawaban: B 
Solvabilitas adalah kemampuan 


perusahaan untuk memenuhi seluruh 
kewajibannya bila perusahaan tersebut 


19. 


bubar, atau dapat melunasinya dalam 
jangka pendek maupun jangka panjang. 
Likuiditas adalah kemampuan 
perusahaan untuk melunasi kewajiban 
sewaktu-waktu atau saat jatuh tempo 
atau dapat melunasinya dalam jangka 
pendek. 


Rentabilitas adalah kemampuan 
perusahaan untuk memperoleh 
keuntungan agar dapat terjaga 


kontinuitasnya. 


Soliditas adalah kemampuan perusahaan 


untuk memperoleh kepercayaan 

masyarakat. 

Kapabilitas adalah kemampuan 

perusahaan untuk mencapai tujuan. 
Jawaban: A 

Fungsi manajemen menurut George 

Robert Terry: 


(1) Perencanaan (planning): Sebagai 
dasar pemikiran dari tujuan dan 
penyusunan langkah-langkah yang 
akan dipakai untuk mencapai tujuan. 
Pengorganisasian (organization): 
Sebagai cara untuk mengumpulkan 
orang-orang dan menempatkan 
mereka menurut kemampuan dan 
keahliannya dalam pekerjaan yang 
sudah direncanakan. 


Pergerakan (actuating): Untuk 
menggerakkan organisasi agar 
berjalan sesuai dengan pembagian 
kerja serta menggerakkan seluruh 


sumber daya yang ada dalam 
organisasi agar kegiatan yang 
dilakukan sesuai rencana. 

(4) Pengawasan (controlling). Untuk 


mengawasi apakah gerakan sudah 
sesuai dengan rencana atau belum. 
Jawaban: D 


SBMPTN 4] 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 6 


50. 


51. 


52. 


Diketahui: 

TC = 3Q?7-12Q +2 

P = 60 

Ditanyakan: laba maksimal = ....? 
Jawab: 

Syarat laba maksimal MR = MC 
MC = IC = 6Q — 12 


MR=TR’ 

TR=P.Q=60P 

MR = TR’ =60 

MR = MC 

60 = 6Q — 12 

12-60 

12=Q 

Jadi perusahaan akan memperoleh 


laba maksimal pada saat produksi sama 
dengan 12. 


Jawaban: A 
Peningkatan biaya produksi akan 
menyebabkan penawaran berkurang 


sehingga kurva penawaran bergeser ke 
kiri dan kurva permintaan tetap. 


Jawaban: C 


Jenis-jenis koperasi berdasarkan luas 
daerah kerja: 


(1) Koperasi primer: Koperasi yang 
mempunyai anggota minimal 20 
orang. 


(2) Koperasi sekunder: Koperasi yang 
terdiri gabungan badan-badan 
usaha koperasi dan mempunyai luas 
daerah kerja. Koperasi sekunder 
dibagi menjadi: 

(a) Koperasi pusat: Koperasi yang 
beranggotakan minimal 5 
koperasi primer. Koperasi ini ada 
di tingkat kabupaten/kotamadya. 


SBMPTN 
648 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


53. 


54. 


55. 


(b) Koperasi gabungan: Koperasi 
yang beranggotakan minimal 3 
koperasi pusat. Koperasi ini ada 
di tingkat provinsi. 

(c) Koperasi induk: Koperasi yang 
beranggotakan minimal 3 
koperasi gabungan. Koperasi ini 
di tingkat nasional. 

Jawaban: B 


Persamaan dasar akuntansi: 


Harta = Utang + Modal 
Modal = Harta — Utang 
Modal =Rp150.000.000—Rp60.000.000 


= Rp90.000.000 
Jawaban: E 


Pembelian (D), Kas/Utang dagang (K) 
Kas/ piutang (D), Penjualan (K) 
Kas/piutang (D), Retur pembelian (K) 


Jawaban: D 


Ciri-ciri pasar persaingan sempurna: 


1 
2 
3 
4 


Banyak penjual dan pembeli. 
Barang homogen. 


(1) 
(2) 
(3) Penjual sebagai price taker. 
(4) Penjual dan pembeli 
pengetahuan sempurna 


pasar. 


(5) Kurva permintaannya 
horizontal. 


mempunyai 
tentang 


berbentuk 


Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik: 

(1) Banyak penjual dan pembeli tapi 
tidak sebanyak di pasar persaingan 
sempurna. 


(2) Terdapat differensiasi 
(berbeda corak). 


produk 


56. 


57. 


(3) Iklan sangat diperlukan. 
Pernyataan salah, alasan benar. 


Jawaban: D 


Ketika negara dalam keadaan inflasi, 
pemerintah dapat mengatasi dengan 
kebijakan moneter, kebijakan fiskal, 
maupun kebijakan non moneter dan non 
fiskal. 


Kebijakan moneter adalah kebijakan 
yang dilakukan oleh Bank Sentral 
untuk mengatur jumlah uang beredar. 
(Pernyataan salah, alasan benar). 


Jawaban: D 


Ketika permintaan uang asing meningkat, 
sedangkan penawaran uang dalam 
negeri tetap maka nilai uang asing 
meningkat dan mata uang dalam negeri 
turun. 


Jika suatu negara mengalami surplus 
neraca pembayaran berarti negara 
tersebut lebih banyak ekspor daripada 
impor, menyebabkan permintaan uang 
dalam negeri meningkat, sehingga nilai 
uang dalam negeri naik. (Pernyataan 
benar, alasan benar, namun tidak 
menunjukkan hubungan sebab akibat. 


Jawaban: B 


58. 


59. 


60. 


Hubungan tingkat suku bunga dan 
investasi berbanding terbalik. Jika 
bank sentral menaikkan suku bunga, 
masyarakat akan giat menabung, 
sehingga jumlah uang yang beredar di 
masyarakat akan turun. Menyebabkan 
investasi turun. Lapangan kerja 
sedikit. Kesempatan kerja juga sedikit. 
Pengangguran bertambah. Pertumbuhan 
ekonomi turun. (Pernyataan benar, 
alasan salah). 


Jawaban: C 


JGNP (Gross National Product)/PNB 
(Produk Nasional Bruto) adalah barang 
dan jasa yang dihasilkan oleh warna 
negara Indonesia di dalam maupun di 
luar negeri. 


GDP (Gross Domestic Bruto) PDB 
(Produk Domestik Bruto) adalah barang 
dan jasa yang dihasilkan oleh warna 
negara Indonesia di dalam negeri dan 
warna negara asing yang ada di negeri 
tersebut. 


Jawaban: A 


Pajak yang diterima pemerintah pusat: 
Pajak penghasilan, pajak pertambahan 
nilai. 

Pajak yang diterima pemerintah daerah: 
Pajak reklame, pajak tontonan, pajak 
kendaraan bermotor. 


Jawaban: C 


SBMPTN 4 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 6 


SBMPTN 
65 0 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


PAKET 5 


SELEKSI 


BERSAMA MASUK 
PERGURUAN 
TINGGI NEGERI 
KELOMPOK SOSHUM 


TES KEMAMPUAN DAN POTENSI AKADEMIK 


TES KEMAMPUAN DASAR SOSHUM 


3. A 


PETUNJUK KHUSUS 
PENYELESAIAN SOAL-SOAL 


Petunjuk A Pilihlah satu jawaban yang paling tepat. 


Petunjuk B Soal terdiri dari tiga bagian, yaitu pernyataan, kata sebab, dan 


Petunjuk C 


alasan yang disusun berurutan. 


Pilihlah: 


A. 


Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya 
menunjukkan hubungan sebab akibat. 


B. Jika pernyataan benar dan alasan benar, tetapi keduanya 
tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. 

C. Jika pernyataan benar dan alasan salah. 

D. Jika pernyataan salah dan alasan benar. 

E. Jika pernyataan dan alasan keduanya salah. 

Pilihlah: 

A. Jika (1), (2), dan (3) yang benar. 

B. Jika(1) dan (3) yang benar. 

C. Jika (2) dan (4) yang benar. 

D. Jika hanya (4) yang benar. 

E. Jika semuanya benar. 


PREDIKSI 
PAKET 05 


BIDANG ILMU : MATEMATIKA DASAR, BAHASA Keterangan: 
INDONESIA, BAHASA INGGRIS, TPA TPA nomor 1 sampai dengan nomor 45 
PREDIKSI : PAKET 05 MATEMATIKA DASAR nomor 45 sampai dengan nomor 60 


WAKTU : 105 MENIT BAHASA INDONESIA nomor 61 sampai dengan nomor 75 
JUMLAH SOAL : 90 BAHASA INGGRIS nomor 76 sampai dengan nomor 90 


4. Evaporasi -.... 


A. Peremajaan 


TES POTENSI AKADEMIK 


B. Penghijauan 
C. Penguapan 
1. Komposit =... D. Pengembunan 
A. Komponen E. Pencairan 
B. Kompos 
C. Pupuk kandang 9. Klan = 
D. Campuran A. Rasial 
E. Lebih dari satu B. Geng 
C. Kelompok 
2. Konsesi= .... D. Kepala kelompok 
A. Perjanjian E. Suku 


B. Pengakuan 
C. Kelonggaran 6. Mayor ><... 
E. Pemilihan A. Junior D. Mikro 
B. Minor E. Besar 
3. Komputasi = .... C. Minim 


A. Ilmu tentang komputer 
7. Pasca><.... 


B. Pemotongan 

C. Canggih A. Sekarang 

D. Perhitungan B. Sesudah 

E. Komponen elektronik C. Sebelum 
D. Terlambat 
E. Setelah 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 6 5 3 


8. Perintis ><.... D. Diare - Panas 


A. Pionir E. Penyakit - Kebakaran 
B. Pendahulu | | 
| 14. Kancil: ... = Siput : .... 
C. Pewaris 
D. Penemu A. Cepat — Lambat 
E. Pengawal Cerdik - Keong 


Licik - Merayap 
Tanduk — Lendir 


9. Elusif><.... 


B 
C. Dongeng - Perlahan 
D 
A. Mudah dimengerti E 


B. Sukar dimengerti 15. Kedelai : ... = Tembakau :..... 
C. Sulit ditiru | 
| A. Kecap - Kopi 
D. Mudah jenuh Tempe - Cerutu 
E. Alir 


Tahu - Rokok 
Fermentasi — Nikotin 


B 

C. Protein - Kanker 
10. Remisi >< .... D 
E 


A. Pengurangan 


B. Penambahan 16. 4 4 4 7 545 864... 
C. Persetujuan 
A. 5dan 9 D. 6dan6 
D. Perubahan 
Ina B. 6 dan9 E. 6 dan 5 
E. Inkripsi 
C. 6 dan 8 


11. Balita: ... = Ulat :.... 
17. 10, 20, 40, 20, 30, 60, 40, 50, 100, ..., ... 
A. Posyandu - Makanan 


B. Perkembangan - Tumbuhan A. 70 dan 80 
C. PAUD - Kepompong B. 80 dan /0 
D. Anak- Cacing C. 80 dan 90 
E. Remaja - Kupu-kupu D. 110 dan 100 
E. 110 dan 220 
12. Pelukis : ... = Penyair :..... 
| 18. 8, 12, 18, 26, ... 
A. Warna - Aliran 
B. Cat- Karya sastra A. 32 D. 40 
C. Kanvas - Kertas B. 34 E. 42 
D. Gambar - Puisi C. 36 
E. Kolektor - Sajak 
19. 9, 54, 48, 8, 48, 42, 7, ... 
13. Kuman :... = Api : .... A. 1 D. 42 
A. Obat- Panas B. 13 E. 82 
B. Infeksi — Air C. 19 


C. Pendarahan - Menyala 


SBMPTN 
65 4 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


36, 18, 6, 2, 12, 6, 2, ... 


A. —4 D. 6 
B. -2 E. 12 
C. 4 


Dua karung terigu masing-masing 
beratnya 15 kg dan 25 kg. Pada setiap 
karung terjadi penyusutan 2% dan 2,4%. 
Jika isi kedua karung tersebut digabung, 
persentase penyusutan isinya menjadi .... 


A. 2,15% D. 3,25% 
B. 2,25% E. 3,55% 
C. 3,15% 


Perbandingan jumlah kelereng A dan C 
adalah 7 : 5, sedangkan perbandingan 
jumlah kelereng B dan Aadalah 3: 4. Jika 
selisih jumlah kelereng A dan C adalah 16 
buah, banyak kelereng B adalah .... 


A. 28 buah D. 56 buah 
B. 40 buah E. 60 buah 
C. 42 buah 


Diketahui m dan n adalah dua bilangan 
positif. Rata-rata bilangan 3, 6, 7, dan n 
sama dengan rata-rata bilangan m, 4, 
dan 8. Rasio antara m dan n berturut-turut 
adalah .... 


Jika 9x*-25y2=56 dan 3x 45y - 14 
maka .... 


A. x<y 

B. x>y 

C. x=y 

D. 3x-5y=6 

E. hubungan x dan y tidak dapat ditentukan 


25. Jika x adalah 3,87% dari 2,475 dan y 
adalah 24,75% dari 3,87, maka .... 


26. 


21. 


28. 


A. 


MU Oo W 


x<y 

XY 

x=y 

x=y+1 

hubungan x dan y tidak dapat ditentukan 


Jika x = 2013? — 2012? dan 


y = 
A. 
B. 
C. 
D. 
E. 


2013 +2012 maka .... 

x<y 

X2 y 

x=y 

(x+y) =x +y’ 

hubungan x dan y tidak dapat ditentukan 


Banyaknya kemungkinan persegi 
panjang pada gambar adalah .... 


14 D. 19 
15 E. 21 
17 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 65 5 


Perbandingan luas daerah yang berwarna 
gelap terhadap luas persegi pada gambar 
di atas adalah .... 


Pilihlah gambar (A), (B), (C), (D), atau (E) 
yang menggambarkan hubungan di antara 
objek-objek yang tersedia! 


A. 3:18 D. 10:18 
B 6:18 F 12:18 31. Pemburu : Senjata : Burung 
C. 9:18 


29. 


Oo: @ 
8826 
(A) (B) (©) (D) (E) 
32. Tebal: Tipis : Sintal 
ee 
DO @ 
(A) (B) (©) (D) (E) 


Jika rusuk kubus kecil 1 cm, luas 


permukaan bangun di atas adalah .... 33. Helm : Kepala : Terompah 


A. 23cm? D. 52cm Q = SÒ 
B. 24 cm? E. 56 cm? Se O 
C. 48 cm (A) (B) (C) (D) (E) 


30. 
34. Pahlawan : Bambu Runcing : Panah 


) 8&6 ® 


(A) (B) (©) (D) (E) 


Ta www y 


28 cm 35. Polisi : Borgol : Penjahat 


er Xo 
90385 © 
B) (C) (D) ( 


Luas daerah yang berwarna gelap adalah 


A. 42 cm? D. 154 cm? (A) | E) 
B. 44cm? E. 168 cm 
C. 54cm? 


SBMPTN 
65 6 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Pilihlah gambar (A), (B), (C), (D), atau (E) 
untuk melanjutkan pola gambar yang tersedia! 


Asa 


Gambar selanjutnya adalah .... 


DO Ston 
(B) (C) (D) (E) 


(A) 


EE 
RH Dh VP Win? Un ih IN 


Gambar selanjutnya adalah .... 


XY HH HH UO Va Yo Va 
(A) (B) (©) (D) (E) 


Pilihlah gambar (A), (B), (C), (D), atau (E) 
yang dalam hal tertentu berbeda dari keempat 
gambar lainnya! 


"BLK 
(A) (B) (C) (D) (E) 

42. 
AMA) 


(A) (B) (©) (D) (E) 


"BAE O- 


(A) (B) (C) (D) (E) 


DR 
(A) (B) (©) (D) (E) 
45. 
LXER XK 
(A) (B) (C) (D) (E) 


(A) (B) (C) (D) (E) 


AAE 


Gambar selanjutnya adalah .... 


Gambar selanjutnya adalah .... 


x 
x 


@x xi@x x\|@xx/@xx/e 

Xe OX EXE XIXE XxX 

Meera 
(A) (B) (C) (D) 


(E) 


SBMPTN / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 6 5 


MATEMATIKA DASAR 


46. 


47. 


48. 


49. 


Himpunan penyelesaian dari 
3 3 
7(3-x) 5 x(3—x) 
x—1 x—1 


adalah .... 


A. x27 
B. xs7 
C. xs 1atau 1x s7 
D. 1<xs3ataux2/7 
E. x< 1atau 3 sx s7 


Jika p sin x + cos x = 1 dan 


q sin x — cos x = 1, nilai pq =.... 


A. -1 D. tan x 
B. 0 E. cotx 
C. 1 


Jika a > 0 dan memenuhi 
penyelesaian persamaan 


On 2 “5 log6 (2 5 loga 
27 4 243 


maka ‘loga=.... 
A 2 D. 2 
5 4 
B. 2 EE 4 
2 5 
c 2 
4 


Sebuah garis sejajar dengan garis y = 5x - 
2 dan menyinggung kurva y = x?-— 3x?- 4x 
+ 1. Koordinat titik-titik singgung tersebut 


adalah .... 

A. (3, -11) dan (-1, 1) 
B. (-3, 11) dan (1, -1) 
C. (3, 11) dan (-1, -1) 


SBMPTN 
65 8 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


50. 


51. 


52. 


53. 


54. 


D. (-3, -41) dan (1, -7) 

E. (3, 1) dan (-1, 11) 

Nilai dari sin10 , Sin40 , SIn70 _ 
cos80° cos50° cos20° 


A 1 D. 2 
2 
B. 1 E. 3 
c 3 
2 


(x? -x-2)(x? +2x-8) 


im a o T 
A. f D. 28 
B. 22 E. 3 
C. 7x2 


Jika a dan b nilai maksimum dan 
minimum fungsi tujuan f(x, y) = 4x + 3y 
dengan kendala 2x + 3y < 18, x 2 3, dan 
y22,nilaia+b=.... 


A. 24 D. 48 
B. 30 E. 54 
C. 36 


Garis g melalui (5, -4) dan sejajar dengan 
2x + y = 2.013. Garis h melalui (3, 10) 
dan tegak lurus dengan x + 3y = 2.301. 
Jika titik potong garis g dan h adalah (a, 
b), nilai a + b-.... 


O W > 
WON = 
m 
on 


Jumlah 20 suku pertama deret 


29 


adalah .... 


55. 


56. 


57. 


Diketahui f(x) = (x — a) (x - b) dengan 
a, b, dan x bilangan real dan a < b. 
Pernyataan berikut yang benar adalah 


jika x < a maka f(x) < 0 
jika x < b maka f(x) > 0 
jika a < x < b maka f(x) > 0 
jika a < x < b maka f(x) < 0 


mUOW > 


jika ab = O maka f(x) = O untuk setiap 
harga x 


Jika f(x) =2x + 5 dan (g°f)(x)=6x-14 
maka nilai g(10) = .... 


A. 9 D. 12 
B. 10 E. 13 
C. 11 


Jika suku ke-12 dan suku ke-210 suatu 


barisan aritmetika masing-masing = dan 


40, suku ke-250 dari barisan tersebut adalah 


A. 42 D. 55 
B. 48 E. 61 
C. 54 


58. 


59. 


60. 


Jika x memenuhi persamaan 3“? — 3* = 


32 maka 45 a 

px 
A. 4 D. 90 
B. 20 E. 100 
C. 80 


Matriks M memenuhi persamaan 


Wa alle A 


maka determinan matriks M adalah .... 


A. -2 D. 1 

B. -1 Ey 2 

C. 0 

Persegi panjang ABCD disusun oleh 


dari 4 buah persegi dan 3 buah segitiga. 
Perbandingan luas daerah persegi 
terkecil dengan persegi terbesar di dalam 
persegi panjang ABCD adalah 1 : 81. 


A D 


B C 


Perbandingan luas daerah yang diarsir 
terhadap luas persegi panjang ABCD 
adalah .... 


A. 2:17 D. 1:64 
B. 1:16 Er 239 
C. 2:45 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 6 5 9 


L MATEMATIKAÐASAR 


Teks berikut digunakan untuk menjawab soal 
nomor 61—65. 


Data statistik Organisasi Kesehatan 
Dunia menyebutkan bahwa di dunia terdapat 
lima ratus jenis penyakit, dan hanya tiga puluh 
persen yang dapat disembuhkan dengan 
intervensi penggunaan obat. Yang tujuh 
puluh persen selebihnya harus disembuhkan 
dengan cara yang sangat berlainan, baik 
dengan teknologi medis mutakhir atau 
bahkan dengan cara pengobatan tradisional. 
Salah satu cara pengobatan tradisional 
adalah melalui terapi panas telapak tangan. 


Terapi panas telapak tangan adalah 
salah satu dari sekian banyak pengobatan 
tradisional yang dilakukan dengan cara 
menjerang penderita dengan panas aliran 
tubuh melalui telapak tangan. Telapak tangan 
tersebut tidak diletakkan langsung pada tubuh 
si sakit, tetapi dengan perantaraan handuk 
basah yang diselubungkan pada tumbuh 
penderita. Handuk tersebut akan mengepul 
mengeluarkan asap laksana handuk basah 
yang terkena setrika panas. Cara yang 
demikian ini, untuk satu kasus penyakit, 
dilakukan secara berulang-ulang. 


Dari segi nalar, nalar ilmu atau nalar 
logika, cara pengobatan ini memang sulit 
dimengerti dan tidak mudah dicerna oleh 
akal orang awam. Namun, bagi yang 
berperhatian, apalagi yang sudah mendalami 
konsep pengobatan panas telapak tangan, 
tentu saja cara pengobatan itu memang 
beralasan dengan dukungan pengetahuan 
yang metodis. Panas tubuh orang normal 
senantiasa berada pada kisaran 37 derajat 
celsius. Terpeliharanya nilai normal suhu 
tubuh tersebut semata-mata oleh adanya 
mekanisme sistem keharmonisan tubuh. 


SBMPTN 
660 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Dalam hal tertentu, antara lain oleh rasa 
takut, resah, cemas, kaget, dan atau sakit 
deman, suhu tubuh manusia dapat berubah. 


61. Gagasan pokok paragraf 2 
dikembangkan dengan menggunakan 
pertanyaan ... 


A. Apakah tujuan pengobatan terapi 
panas telapak tangan? 

B. Bagaimanakah cara pengobatan 
terapi panas telapak tangan? 

C. Berapa kali dilakukan pengobatan 
dengan terapi panas telapak tangan? 

D. Apakah dampak pengobatan dengan 
terapi panas telapak tangan? 


E. Mengapa panas telapak tangan 
dapat digunakan untuk pengobatan 
penyakit? 


62. Pernyataan berikut yang sesuai dengan 
data statistik Organisasi Kesehatan 


Dunia adalah ... 


A. Banyak orang yang lebih percaya 


mengobatkan penyakitnya ke 
dokter daripada melalui pengobatan 
tradisional. 


B. Penyakit yang dapat disembuhkan 
melalui cara minum atau 
menggunakan obat, jumlahnya 
sekitar 150 jenis. 

C. Hampir semua penyakit dapat 
disembuhkan melalui teknologi medis 
mutakhir. 

D. Pengobatan tradisional memiliki 
peranan yang sama dengan 
penyembuhan secara teknologi medis 
mutakhir. 

E. Sebagaian besar penyakit yang 
diderita oleh seseorang disembuhkan 
dengan intervensi obat yang berbeda- 
beda. 


63. Kata intervensi penggunaan obat (pada 
kalimat 1, paragraf 1) memiliki makna .... 
A. akibat penggunaan obat 

pengaruh penggunaan obat 

dampak penggunaan obat 

manfaat penggunaan obat 


moO W 


reaksi penggunaan obat 


64. Pernyataan berikut yang sesuai dengan 


isi paragraf 3 adalah ... 


A. Terapi panas telapak tangan termasuk 


pengobatan tradisional yang tidak 
masuk akal. 
B. Terapi panas tangan termasuk 


cara pengobatan yang tidak dapat 
dipelajari dari segi keilmuan. 

C. Terapi panas telapak tangan 
merupakan cara pengobatan yang 
dapat dipertanggungjawabkan secara 


ilmuwan. 

D. Terapi telapak tangan dapat 
dimengerti oleh orang awam dengan 
dukungan pengetahuan yang 
metodis. 

E. Terapi panas telapak tangan 


banyak diminati oleh orang awam 
karena lebih sederhana dan tidak 
menakutkan. 
65. Judul yang tepat untuk teks tersebut 
adalah .... 


A. Terapi Panas Telapak Tangan Dalam 
Penyembuhan Penyakit. 


B. Manfaat Terapi Panas Telapak 
Tangan. 
C. Penyembuhan Penyakit dengan 


Terapi Panas Telapak Tangan. 
D. Panas Telapak Tangan dan Terapinya 
dalam Pengobatan. 


E. Pengobatan dengan Terapi Panas 
Telapak Tangan. 


Teks 2 


Jumlah penduduk dalam suatu negara 
merupakan salah satu potensi dasar yang 
dapat dimanfaatkan dalam pembangunan. 
Potensi tersebut akan menjadi kekuatan 
dalam pelaksanaan pembangunan apalagi 
kualitas penduduknya baik, hal ini antara lain 
tercermin pada tingginya tingkat kesehatan 
jasmani dan rohani, tingkat pendidikan dan 
keterampilan, serta daya nalar penduduk 
Negara tersebut. Di samping itu, kekuatan 
pembangunan tersebut akan menjadi optimal 
apabila penduduk dapat berpartisipasi secara 
penuh dalam pelaksanaan pembangunan 
sesuai dengan kapasitas dan kemampuan 
individu dan kemampuan kelompok. 


Perkembangan jumlah penduduk 
Indonesia menurut jenis kelamin pada 
tahun 2000, 2005 dan 2010 menunjukkan 
bahwa lebih dari separo jumlah penduduk 
Indonesia merupakan wanita. Dengan jumlah 
penduduk yang besar tersebut partisipasi 
dan peranannya dapat didayagunakan serta 
dioptimalkan dalam derap pembangunan, 
bukan mustahil hasil pembangunan yang 
telah dicapai pada saat ini masih dapat 
ditingkatkan lagi. 


66. Pikiran utama kalimat terakhir kutipan di 
atas adalah .... 
A. dengan jumlah yang besar 
partisipasi dan peranannya 
dapat didayagunakan serta dioptimalkan 
hasil pembangunan yang telah dicapai 


moo W 


hasil pembangunan dapat ditingkatkan 


67. Akhiran “nya” pada kata peranannya 
yang terdapat di kalimat terakhir teks 


tersebut merujuk pada .... 


A. perkembangan penduduk 
B. jumlah penduduk 


SBMPTN 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 66 


C. jenis kelamin 

D. penduduk Indonesia 

E. penduduk wanita 
68. Dari kalimat pertama bacaan di atas 
dapat disimpulkan bahwa: 


(1) Banyaknya penduduk memengaruhi 
besar kecilnya pemanfaatan 
penduduk untuk pembangunan. 

(2) Penduduk merupakan aset yang 
dapat dimanfaatkan. 

(3) Selain penduduk, ada kekuatan- 
kekuatan lain yang dapat dimanfaatkan 
untuk pembangunan. 

(4) Pembangunan memerlukan modal 
yang besar. 

69. Dari teks 2 dinyatakan bahwa kekuatan 
pembangunan dapat optimal apabila: 


(1) Tingkat kesehatan penduduk tinggi. 

(2) Tingkat keterampilan dan daya nalar 
penduduk tinggi. 

(3) Tingkat partisipasi penduduk tinggi. 

(4) Jumlah penduduk wanita yang 
lebih banyak dari pria itu dapat 
didayagunakan. 


Teks berikut digunakan untuk menjawab soal 
nomor 70-73. 


Minuman keras (miras) adalah jenis 
minuman yang mengandung alkohol. 
Alkohol termasuk zat adiktif, yaitu zat yang 
dapat menimbulkan adiksi (ketagihan) dan 
ketergantungan. 


Pemakaian miras dapat menimbulkan 
gangguan mental organik (GMO) yaitu 
gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, 
dan berperilaku. Timbulnya GMO itu 
disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel- 
sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol 
itu, orang yang meminumnya lama-kelamaan 


SBMPTN 
6 62 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


tanpa sadar akan menambah takaran/dosis 
sampai pada dosis keracunan atau mabuk. 


Mereka yang terkena GMO biasanya 


mengalami perubahan perilaku, seperti 
mau berkelahi atau melakukan tindakan 
kekerasan lainnya, tidak mampu menilai 


realitas, terganggu fungsi sosialnya, dan 
terganggu pekerjaannya. Perubahan fisiologis 
juga terjadi, seperti cara berjalan tidak mantap, 
muka merah, atau mata juling. Perubahan 
psikologis yang dialami oleh mereka biasanya 
berupa mudah tersinggung, berbicara ngawur, 
atau kehilangan konsentrasi. 

Mereka yang sudah ketagihan biasanya 
mengalami suatu gejala yang disebut sindrom 
putus alkohol, yaitu rasa takut diberhentikan 
minum alkohol. Badan mereka akan sering 
gemetar dan jantung berdebar-debar. Mereka 
akan cemas, gelisah, murung, dan banyak 
berhalusinasi. 


70. Topik dari teks 3 adalah .... 

A. pemakaian minuman keras dalam 
jangka panjang 
kemudaratan minuman keras 
peranan minuman keras 
pemrosesan minuman keras 


MU Oo w 


gangguan mental akibat 


alkohol 


organik 


71. Yang tercantum di bawah ini 


dikemukakan dalam teks 3, kecuali ... 


A. Alkohol termasuk zat adiktif. 

B. GMO timbul akibat reaksi langsung 
sel-sel saraf pusat terhadap alkohol. 

C. Sindrom putus alkohol menjadi suatu 
penderitaan. 

D. Perubahan 
miras antara 
mengkhayal. 

E. Yang terkena GMO biasanya 
menyukai tindakan kekerasan. 


perilaku akibat 
lain berupa banyak 


72. Pernyataan di bawah ini cocok dengan 
isi bacaan di atas, kecuali ... 


A. Orang yang ingin tetap sehat lebih 
baik tidak meminum miras. 


B. Kebiasaan meminum miras 
berbahaya bagi kesehatan fisik dan 


mental. 

C. Sindrom putus alkohol tidak 
berbahaya asalkan persediaan miras 
cukup. 


D. Demi ketenteraman lahir dan batin, 
jauhilah minuman keras. 
E. Hikmah meminum minuman keras 
hampir tidak ada. 
73. Keinginan untuk menambah takaran 
dalam menikmati miras disebabkan .... 


A. banyaknya berhalusinasi 


B. sifat adiktif alkohol 

C. gangguan dalam fungsi berpikir 

D. perubahan psikologis 

E. kecenderungan tindakan kekerasan 
14. Dengan mengudap makanan ringan, 

perut akan merasa hangat. Apalagi 


kalau camilan itu dimakan pada waktu 
cuaca mendung. Ibu rumah tangga bisa 
menyediakan camilan yang menyehatkan 
setiap hari. Untuk ibu yang hobinya 
masak, hal ini bukan masalah akan tetapi 
apa jadinya kalau ibu itu seorang wanita 
karier yang sibuk dengan urusan di luar 
rumah? Kalau sudah begini siapkan saja 
biskuit siap saji yang menyehatkan. 


Pokok yang dibicarakan dalam teks 
adalah ... 


A. Makanan camilan yang harus 
tersedia di setiap rumah tangga. 
B. Fungsi camilan bagi setiap orang. 


C. Biskuit sebagai satu-satunya camilan 
yang menyehatkan. 


D. Penyediaan camilan dalam keluarga 
oleh seorang ibu. 

E. Penyediaan camilan yang menjadi 
alternatif para ibu. 


75. Andalan provinsi ini adalah kemolekan 
alamnya. Karena itu, dunia pariwisata 
harus digalakkan. Lebih dari itu, kegiatan 
pariwisata tidak boleh meninggalkan 
prinsip manajerial yang komprehensif. 
Dari sinilah kehidupan pariwisata 
dikendalikan. Penerimaan daerah 
ini ternyata juga ditulangpunggungi 
oleh migas, pendapatan asli, pajak 
pertambahan nilai, dan yang paling 
menggiurkan, penarikan retribusi parkir. 


Berdasarkan teks tersebut, urutan 
primadona pendapatan daerah adalah .... 
A. pariwisata, migas, pajak, parkir 
migas, pariwisata, pajak, parkir 
parkir, migas, pariwisata, pajak 
parkir, pajak, migas, pariwisata 


moO W 


pajak, parkir, migas, pariwisata 


MAKA RASA 


Problems 79-82 are based on the following 
passage. 


Passage A 


Because dental caries (decay) is 
strongly linked to consumption of the sticky, 
carbohydrate-rich staples of agricultural diets, 
prehistoric human teeth can provide clues 
about when a population made the transition 
from a hunter-gatherer diet to an agricultural 
one. Caries formation is influenced by several 
factors, including tooth structure, bacteria 
in the mouth, and diet. In particular, caries 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 663 


formation is affected by carbohydrates' texture 
and composition, since carbohydrates more 
readily stick to teeth. 


Many researchers have demonstrated 
the link between carbohydrate consumption 
and caries. In North America, Leigh studied 
caries in archaeologically derived teeth, noting 
that caries rates differed between indigenous 
populations that primarily consumed meat (a 
Sioux sample showed almost no caries) and 
those heavily dependent on cultivated maize 
(a Zuni sample had 75 percent carious teeth). 
Leigh's findings have been freguently confirmed 
by other researchers, who have shown that, in 
general, the greater a population's dependence 
on agriculture is, the higher its rate of caries 
formation will be. 


Under some circumstances, however, 
nonagricultural populations may exhibit 
relatively high caries rates. For example, 
early nonagricultural populations in western 
North America who consumed large amounts 
of highly processed stone-ground flour made 
from gathered acorns show relatively high 
caries freguencies. And wild plants collected 
by the Hopi included several species with high 
cariogenic potential, notably pinyon nuts and 
wild tubers. 


Passage B 


Archaeologists recovered human 
skeletal remains interred over a 2,000-year 
period in prehistoric Ban Chiang, Thailand. 
The site’s early inhabitants appear to have 
had a hunter-gatherer-cultivator economy. 
Evidence indicates that, over time, the 
population became increasingly dependent 
on agriculture. 


Research suggests that agricultural 
intensification results in declining human 
health, including dental health. Studies 
show that dental caries is uncommon in 


SBMPTN 
664 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


pre-agricultural populations. Increased 
caries frequency may result from increased 
consumption of starchy-sticky foodstuffs or 
from alterations in tooth wear. The wearing 
down of tooth crown surfaces reduces caries 
formation by removing fissures that can trap 
food particles. A reduction of fiber or grit in a 
diet may diminish tooth wear, thus increasing 
caries frequency. However, severe wear that 
exposes a tooth's pulp cavity may also result 
in caries. 


The diet of Ban Chiang's inhabitants 
included some cultivated rice and yams from 
the beginning of the period represented by 
the recovered remains. These were part of 
a varied diet that also included wild plant and 
animal foods. Since both rice and yams are 
carbohydrates, increased reliance on either 
or both should theoretically result in increased 
caries frequency. 


Yet comparisons of caries frequency in the 
Early and Late Ban Chiang Groups indicate 
that overall caries frequency is slightly greater 
in the Early Group. Tooth wear patterns do 
not indicate tooth wear changes between 
Early and Late Groups that would explain 
this unexpected finding. It is more likely 
that, although dependence on agriculture 
increased, the diet in the Late period remained 
varied enough that no single food dominated. 
Furthermore, there may have been a shift from 
sweeter carbohydrates (yams) toward rice, a 
less cariogenic carbohydrate. 


76. Both passages are primarily concerned 
with examining which one of the following 
topics? 

A. evidence of the development of 
agriculture in the archaeological 
record 


B. the impact of agriculture on the 
overall health of human populations 


11. 


18. 


C. the effects of carbohydrate-rich 
foods on caries formation in strictly 
agricultural societies 

D. the archaeological evidence regarding 
when the first agricultural society 
arose 

E. the extent to which pre-agricultural 
populations were able to obtain 
carbohydrate-rich foods 


Which one of the following distinguishes 
the Ban Chiang populations discussed in 
passage Bfrom the populations discussed 
in the last paragraph of passage A? 


A. While the Ban Chiang populations 
consumed several highly cariogenic 
foods, the populations discussed in 
the last paragraph of passage A did 
not. 


B. While the Ban Chiang populations 
ate cultivated foods, the populations 
discussed in the last paragraph of 
passage A did not. 

C. While the Ban Chiang populations 
consumed a diet consisting primarily 
of carbohydrates, the populations 
discussed in the last paragraph of 
passage A did not. 


D. While the Ban Chiang populations 
exhibited very high levels of tooth 
wear, the populations discussed in 
the last paragraph of passage A did 
not. 

E. While the Ban Chiang populations 
ate certain highly processed foods, 
the populations discussed in the last 
paragraph of passage A did not. 


Passage B most strongly supports which 
one of the following statements about 
fiber and grit in a diet? 


19. 


80. 


A. They can either limit or promote 
caries formation, depending on their 
prevalence in the diet. 

B. They are typically consumed in 
greater quantities as a population 
adopts agriculture. 

C. They have a negative effect on overall 
health since they have no nutritional 
value. 

D. They contribute to the formation of 
fissures in tooth surfaces. 

E. They increase the stickiness of 
carbohydraterich foods. 


Each passage suggests which one of 
the following about carbohydrate-rich 
foods? 


A. Varieties that are cultivated have a 
greater tendency to cause caries 
than varieties that grow wild. 

B. Those that require substantial 
processing do not play a role in 
hunter-gatherer diets. 

C. Some ofthem naturally have a greater 
tendency than others to cause caries. 

D. Some ofthem reduce caries formation 
because their relatively high fiber 
content increases tooth wear. 

E. The cariogenic potential of a given 
variety increases if it is cultivated 
rather than gathered in the wild. 


The evidence from Ban Chiang 
discussed in passage B relates to the 
generalization reported in the second 
paragraph of passage A in which one of 
the following ways? 


A. The evidence 
generalization. 


confirms the 


B. The evidence tends to support the 
generalization. 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 66 5 


C. The evidence is irrelevant to the 
generalization. 

D. The evidence does not conform to 
the generalization. 

E. The evidence 
generalization. 


disproves the 


Passage 2 


Prior to 1975, union efforts to organize 
public-sectorclerical workers, most of whom 
are women, were somewhat limited. The 
factors favoring unionization drives seem 
to have been either the presence of large 
numbers of workers, as in New York City, to 
make it worth the effort, or the concentration 
of small numbers in one ortwo locations, 
such as a hospital, to make it relatively easy, 
Receptivity to unionization on the workers, 
part was also a consideration, but when there 
were large numbers involved or the clerical 
workers were the only unorganized group in 
a jurisdiction, the multioccupational unions 
would often try to organize them regardless 
of the workers’ initial receptivity. The strategic 
reasoning was based, first, on the concern 
that politicians and administrators might play 
off unionized against nonunionized workers, 
and, second, on the conviction that a fully 
unionized public work force meant power, 
both at the bargaining table and in the 
legislature. In localities where clerical workers 
were few in number, were scattered in several 
workplaces, and expressed no interest in 
being organized, unions more often than not 
ignored them in the pre-1975 period. 


But since the mid-1970's, a different 
strategy has emerged. In 1977, 34 
percent of government clerical workers 
were represented by a labor organization, 
compared with 46 percent of government 
professionals, 44 percent of government 
blue-collar workers, and 41 percent of 
government service workers, Since then, 


SBMPTN 
666 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


however, the biggest increases in public- 
sector unionization have been among clerical 
workers. Between 1977and 1980, the number 
of unionized government workers in blue- 
collar and service occupations increased only 
about 1.5 percent, while in the white-collar 
occupationsthe increase was 20 percent 
and among clerical workers in particular, the 
increase was 22 percent. 


What accounts for this upsurge in 
unionization among clerical workers? First, 
more women have entered the work force 
in the past few years, and more of them 
plan to remain working until retirement 
age. Consequently, they are probably more 
concerned than their predecessors were 
about job security and economic benefits. 
Also, the women's movement has succeeded 
in legitimizing the economic and political 
activism of women on their own behalf, thereby 
producing a more positive attitude toward 
unions. The absence of any comparable 
increase in unionization among private- 
sector clerical workers, however, identifies 
the primary catalyst-thestructural change in 
the multioccupational public-sector unions 
themselves. Over the past twenty years, the 
occupational distribution in these unions has 
been steadily shifting from predominantly 
blue-collar to predominantly white-collar. 
Because there are far more women in white- 
collar jobs, an increase in the proportion 
of female members has accompanied the 
occupational shiftand has altered union 
policy-making in favor of organizing women 
and addressing women’s issues. 


81. The author’s claim that, since the mid- 
1970's, a new strategy has emerged 
In the unionization of public sector 
clerical workers (paragraph 1) would be 
strengthened if the author .... 


82. 


83. 


A. described more fully the attitudes of 
clerical workers toward labor unions 

B. compared the organizing strategies 
employed by private-sector unions 
with those of public-sector unions 

C. explained why politicians and 
administrators sometimes oppose 
unionization of clerical workers 

D. indicated that the number of unionized 
public-sector clerical workers was 
increasing even before the mid 1970's 

E. showed that the factors that favored 
unionization drives among these 
workers prior to 1975 have decreased 
in importance 


According to the passage, in the period 
prior to 1975, each of the following 
considerations helped determine 
whether a union would attempt to 
organize a certain group of clerical 
workers, EXCEPT .... 


A. the number of clerical workers in that 
group 

B. the number of women among the 
clerical workers in that group 

C. whether the clerical workers in that 
area were concentrated in one 
workplace or scattered over several 
workplaces 

D. the degree to which the clerical 
workers in that group were interested 
in unionization 

E. whether all the other workers in the 
same jurisdiction as that group of 
clerical workers were unionized 


The author states that which of the 
following is a consequence of the 
women's movement of recent years? 


A. An increase in the number of women 
entering the work force. 


84. 


85. 


B. Astructural change in multioccupational 
public sector unions. 

C. Amore positive attitude on the part of 
women toward unions. 

D. An increase in the proportion of 
clerical workers that are women. 

E. An increase in the number of women 
in administrative positions. 


The main concern of the passage is to .... 


A. advocate particular strategies for 
future efforts to organize certain 
workers into labor unions 

B. explain differences in the unionized 
proportions of various groups of 
public-sector workers 

C. evaluate the effectiveness of certain 
kinds of labor unions that represent 
public-sector workers 

D. analyzed and explain an increase 
in unionization among a certain 
category of workers 

E. describe and distinguish strategies 
appropriate to organizing different 
categories of workers 


The author implies that if the increase 
in the number of women in the work 
force and the impact of the women’s 
movement were the main causes of 
the rise in unionization of public-sector 
clerical workers, then .... 


A. more women would hold 
administrative positions in unions 

B. more women Who hold political 
offices would have positive attitudes 
toward labor unions 

C. there would be an equivalent rise in 
unionization of private-sector clerical 
workers 


SBMPTN / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 66 


D. unions would have shown more 
interest than they have in organizing 


women 
E. the increase in the number of 
unionized public-sector clerical 


workers would have been greater 
than it has been 


Passage 3 


In contrast to traditional analyses of 
minority business, the sociological analysis 
contends that minoritybusiness ownership is 
a group-level phenomenon, in that it is largely 
dependent upon social-group resources for 
its development. Specifically, this analysis 
indicates that support networks play a critical 
role in starting and maintaining minority 
business enterprises by providing owners 
with a range of assistance, from the informal 
encouragement of family members and 
friends to dependable sources of labor and 
clientele from the owner's ethnic group. Such 
self-help networks, which encourage and 
support ethnic minority entrepreneurs, consist 
of “primary” institutions, those closest to the 
individual in shaping his or her behavior and 
beliefs. They are characterized by the face-to- 
face association and cooperation of persons 
united by ties of mutual concern. They form 
an intermediate social level between the 
individual and larger “secondary ” institutions 
based on impersonal relationships. Primary 
institutions comprising the support network 
include kinship, peer,and neighborhood or 
community subgroups. 


A major function of self-help networks is 
financial support. Most scholars agree that 
minority business owners have depended 
primarily on family funds and ethnic community 
resources for investment capital.Personal 
savings have been accumulated, often through 
frugal living habits that require sacrifices by 


SBMPTN 
668 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


the entirefamily and are thus a product of 
long-term family financial behavior. Additional 
loans and gifts from relativesforthcoming 
because of group obligation rather than 
narrow investment calculation, have 
supplemented personal savings. Individual 
entrepreneurs do not necessarily rely on 
their kin because they cannot obtain financial 
backing from commercial resources. They 
may actually avoid banks because they 
assume that commercial institutions either 
cannot comprehend the special needs of 
minority enterprise or charge unreasonably 
high interest rates. 


Within the larger ethnic community, rotating 
credit associations have been used to raise 
capital. These associations are informal clubs 
of friends and other trusted members of the 
ethnic group who make regular contributions 
to a fund that is given to each contributor in 
rotation. One author estimates that 40 percent 
of New York Chinatown firms established 
during 1900-1950 utilized such associations as 
their initial source of capital. However, recent 
immigrants and third or fourth generations 
of older groups now employ rotating credit 
associations only occasionally to raise 
investment funds. Some groups, like Black 
Americans, found other means of financial 
support for their entrepreneurial efforts.The 
first Black-operated banks were created in the 
late nineteenth century as depositories for dues 
collected from fraternal or lodge groups, which 
themselves had sprung from Black churches. 
Black banks made limited investments in 
other Black enterprises. Irish immigrants in 
American cities organized many building and 
loan associations to provide capital for home 
construction and purchase. They.in turn, 
provided work for many Irish home-building 
contractor firms. Other ethnic and minority 
groups followed similar practices in founding 
ethnic-directed financial institutions. 


86. Based on the information in the passage, 
it would be LEAST likely for which of the 
following persons to be part of a self- 
help network? 


A. 


MU Oo W 


The entrepreneur's childhood friend. 
The entrepreneur's aunt. 

The entrepreneur's religious leader. 
The entrepreneur's neighbor. 

The entrepreneur's banker. 


87. Which of the following can be inferred 
from the passage about rotating credit 
associations? 


A. 


They were developed exclusively by 
Chinese immigrants. 

They accounted for a significant 
portion of the investment capital used 
by Chinese immigrants in New York 
in the early twentieth century. 
Third-generation members of 
an immigrant group who started 
businesses in the 1920's would have 
been unlikely to rely on them. 

They were frequently joint endeavors 
by members of two or three different 
ethnic groups. 

Recent immigrants still frequently turn 
to rotating credit associations instead 
of banks for investment capital. 


88. Which of the following best describes the 
organization of the second paragraph? 


A. 


B. 


C. 


An argument is delineated, followed 
by a counterargument. 

An assertion is made and several 
examples are provided to illustrate it. 
A situation is described and its 
historical background is then outlined. 
An example of a phenomenon is 
given and is then used as a basis for 
general conclusions. 


E. 


A group of parallel incidents is 
described and the distinctions among 
the incidents are then clarified. 


89. It can be inferred from the passage that 
traditional analyses of minority business 
would be LEAST likely to do which of the 


following? 

A. Examine businesses primarily in their 
social contexts. 

B. Focuson current, ratherthan historical, 
examples of business enterprises. 

C. Stress common experiences of 
individual entrepreneurs in starting 
businesses. 

D. Focus on the maintenance of 
businesses, rather than means of 
starting them. 

E. Focus on the role of individual 


entrepreneurs in starting a business. 


90. Which of the following can be inferred 
from the passage about the Irish building 
and loan associations mentioned in the 
last paragraph? 


A. 


They were started by third-or fourth- 
generation immigrants. 

They originated as offshoots of 
church-related groups. 

They frequently helped Irish 
entrepreneurs to finance business 
not connected with construction. 
They contributed to the employment 
of many Irish construction workers. 
They provided assistance for 
construction businesses owned by 
members of other ethnic groups. 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 669 


PREDIKSI 
POTENSI AKADEMIK CSS 


8. Perintis - orang yang mengerjakan 
sesuatu, pelopor. Jadi, lawan kata perintis 
adalah pewaris (orang yang mewarisi) 


TES POTENSI AKADEMIK 


1. Komposit - Campuran Jawaban: C 


Jawaban: D | 9 Elusif = sulit dimengerti. Jadi, lawan kata 


elusif adalah mudah dimengerti. 
2. Konsensi - Pengakuan 
Jawaban: A 

Jawaban: B 
| 10. Remisi - pengurangan. Jadi, lawan kata 
3. Komputasi - Ilmu tentang komputer 
pengurangan adalah penambahan. 


Jawaban: A Jawaban: B 


4. Evaporasi = Penguapan 11. Balita : Remaja = Ulat : Kupu-Kupu 

Jawaban: C Hubungan serupa karena balita adalah 
| tahap perkembangan sebelum remaja 
| begitu pula dengan ulat adalah tahap 
| perkembangan sebelum kupu-kupu. 


5. Klan = Kelompok 


Jawaban: C 

Jawaban: E 

6. Mayor = yang utama; yang besar. Jadi, 
lawan kata mayor adalah minor. 12. Pelukis : Gambar - Penyair : Puisi 
Hubungan serupa karena pelukis adalah 
ahli pembuat gambar begitu pula dengan 


penyair sebagai ahli pembuat puisi. 


Jawaban: B 


7. Pasca - sesudah. Jadi, lawan kata pasca 
adalah sebelum. Jawaban: D 
Jawaban: C 
13. Kuman : Penyakit = Api : Kebakaran 


Hubungan serupa karena kuman adalah 


SBMPTN 
6 / 0 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


penyebab penyakit begitu pula dengan 
api sebagai penyebab kebakaran. 


Jawaban: E 
14. Kancil : Licik - Siput : Merayap 
Hubungan serupa karena kancil bergerak 
cepat (lincah) begitu pula dengan siput 
yang bergerak lambat. 


Jawaban: A 
15. Kedelai : Tahu - Tembakau : Rokok 
Hubungan serupa karena kedelai adalah 
bahan baku tahu begitu pula dengan 
tembakau sebagai bahan baku rokok. 


Jawaban: D 
16. 
#10 #1 +2 
PAN AN 
4 4 4 7 5 4 5 8 6 4 [6] [o | 
+3 +3 +3 
Jawaban: B 


17. 40 20 40 20 30 60 40 50 100 (80) [0 
NENSNSN NAN NAN 
+10 x2 -2 +10 x2-20 +10 x2 -20 +10 


Jawaban: C 
8 12 18 26 
18. WYN YW 
+4 +6 +8 +10 
+2 +2 +2 
Jawaban: C 
19. 
9 54 48 8 48 42 7 [42] 
NP AU NAN IY NY NI NY 
x6 -6 :6 x6 -6 6 x6 
Jawaban: D 


20. 


21. 


22. 


23. 


36 18 6 2 12 6 2 
NA NA WWW“ NANANG 
+2 +3 -4 +2 +3 -4 


Jawaban: B 


Karung mengalami penyusutan: 


e Penyusutan satu 


~*~ x15 = 0,3kg 
100 


karung 


e Penyusutan dua 


-24 25-06 kg 
100 


karung 


e Total penyusutan 


= 0,3 + 0,6 = 0,9 kg 
Jadi, Yo penyusutan isi adalah: 


0,9 


x100% = 2, 25 Yo 
19425 


Jawaban: B 


Kelereng A: C = 7:5 
Kelereng B: A-3: 4 


Selisihnya A dan C = 16 buah 


A -5x16 — 56 buah 


B =$ a=2%52=42 buah 
4 4 


Jawaban: C 


3+6+7+n m+4+8 
4 3 


16+n 124 m 
4 3 


3 (16 + n)=4 (12 + m) 
48 + 3n= 48 + 4m 


Jawaban: A 


SBMPTN / 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 6 


24. 9x? — 25y* = 56 di mana 3x +5y - 14 
(3x + Sy) (3x - 5y) = 56 


29. Sisi 1 = 3 x 4 = 12 
Sisi2 = 2x 4 =8 
Sisi3 = 2x 3 =6 


3x — Sy =4 
e Eliminasi: Sisi4 — 1x7 =7 
3x + 5y = 14 ole 
3x — 5y =4 - Sisi6 = 1x 11 = 11 
Uda Sisi belah -1x3-3 
Ye ai Luas permukaan bangun - 52 cm? 
= a aja Jawaban:D 
3x =9 
oe 30. 2 x Larsir- L pp—2L lingk 
Jadi, x > y | x Larsir- L pp- ingkaran 
Jawaban: B - 28x10)-2| Px7%7] 
— 392-308 
25. x =28/ 2 475 = 0,095 - 84 
100 _ 84 3 
24 75 L eae cm 
“300 Mer AP Jawaban: A 
Jadi, x « y 


26. y- 2013 4 2012 Senjata 


x —2013” — 2012” 
x=(2013 + 2012) (2013 — 2012) 
X=y.1 
X= y 


Pemburu 


Pemburu selalu membutuhkan senjata, 
jadi hubungan keduanya tidak dapat 
dipisahkan sehingga objek senjata 
digambarkan dalam objek peluru. Burung 
adalah salah satu target pemburu 
hubungan cukup dekat namun tidak 
selalu berkaitan. Maka, objek burung 
digambarkan disebelah senjata-pemburu. 


Jawaban: C 


27. Banyaknya kemungkinan persegi 
panjang adalah 19. 


Jawaban: D Jawaban: D 


32. Tipis 
28. Persegi dibagi 9 bagian > daerah gelap 
menempati 3 bagian persegi Tebal 


Luas persegi : luas daerah gelap - 9: 3 


@ basi 


Sintal memiliki arti padat berisi atau 
tebal sehingga sintal dan tebal memiliki 


Hasil perbandingan = 1: 3 atau 6 : 18 


Jawaban: A | 31. 0) 
| Burung 
Jawaban: B | 


SBMPTN 
6 / ) seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


kemiripan arti walaupun penggunaannya 
berbeda. Tipis memiliki arti yang 
berlawanan dengan tebal. Oleh karena 
itu, tebal dan sintal objeknya digambarkan 
berikatan sejajar sedangkan tipis berada 
berjarak disebelahnya. 


33, ont Terompah 
Kepala 


Helm dipakai di kepala, terompah dipakai 
di kaki. Maka, objek helm berada didalam 
kepala dan objek terompah digambarkan 
berjarak dari keduanya. 


Jawaban: C 


Jawaban: D 


Panah 
Bambu Runcing 


Pahlawan 


Seorang pahlawan yang berperang 
secara fisik pasti membutuhkan senjata, 
contohnya adalah bambu runcing dan 
panah. Jadi, kedua objek tersebut 
digambarkan didalam objek pahlawan. 


Jawaban: A 
Borgol 
Penjahat 
Polisi 
Polisi bertugas untuk memborgol 
penjahat. Maka, objek borgol dan 


penjahat digambrkn dlam objek polisi. 


36. 


37. 


38. 


Borgol dan penjahat berhubungan erat, 
jadi objeknya digambarkan terikat satu 
sama lain. 


Jawaban: D 


Deret gambar tersebut memiliki 2 tanda 
dengan pola berbeda. Tanda pin berputar 
kanan kiri tepat berulang 2 kali. Tanda pin 
berekor berputar. Pola berikutnya adalah 
kotak dengan tanda panah ke arah 


kanan. 


— 


A h 
Jawaban: B 


Gambar tersebut memiliki 4 tanda yang 
berbeda dan berulang sesuai pola 
perpindahan urutan kedua dengan 
keempat, lalu pertama dengan ketiga. 
Seluruh tanda juga berpindah sesuai 
pola perpindahan letak dari sisi Kiri, 


tengah, kemudian kanan. Jadi, gambar 
berikutnya ada di sisi kanan disertai 
perpindahan tanda satu tiga. 


Jawaban: C 


Gambar tersebut memiliki 3 tanda yang 
berbeda dan berulang dengan 2 pola 
perpindahan urutan. Tanda T menuju- 
keluar lingkaran, berputar berlawanan 
arah jarum jam. Tanda pin dan panah 
menuju-keluar lingkaran bergiliran 
sesuai pola dari 1-3 ke 2-4. Jadi, gambar 
berikutnya adalah tanda pin dan panah 
keluar lingkaran dan tanda T menuju 
lingkaran setelah berputar tidak searah 
jarum jam. 


SBMPTN / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 6 


39. 


40. 


41. 


EBRAR 
g 


Jawaban: B 


Gambar tersebut memiliki 2 tanda yang 
berbeda dan berulang dengan pola 
perpindahan berurutan. Tanda titik hitam 
menghilang dengan urutan berbentuk 
zig-zag dimulai dari ujung kanan. Gambar 
berikutnya akan sesuai dengan gambar 
pada pilihan C. 


Jawaban: C 


Gambar tersebut memiliki 2 tanda yang 
berbeda dan berulang dengan pola 
besar-kecil serta perpindahan urutan 
kiri-kanan yang mengikutinya. Gambar 
selanjutnya adalah trapesium yang besar 
berpindah ke sisi kiri dan tanda L yang 
berpindah dan mengecil. 


sma 
B 


Jawaban: E 


Gambar B berbeda dengan yang lainnya, 
karena angka yang terletak dalam tanda 
x didalamnya tidak berurutan. 


Jawaban: B 


SBMPTN 
6 / 4 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


42. 


43. 


44 


45. 


Gambar yang berbeda adalah gambar 
C karena tanda panah dalam gambar 
tersebut berputar tidak searah jarum jam 
seperti gambar yang lainnya. 


Jawaban: C 


Gambar B berbeda dengan yang lainnya, 
karena hanya gambar tersebut yang tidak 
memiliki tanda segienam. Gambar B 
hanya terdiri dari segilima, segitiga, dan 
tanda pin. 


Jawaban: B 


Gambar yang berbeda adalah gambar 
D, karena hanya gambar tersebut yang 
memiliki tanda panah dan tanda titik 
hitam berada didalam satu garis. 


Jawaban: C 


Gambar A berbeda karena tidak 
mendukung urutan gambar dari yang 
lainnya. Gambar B-E-D-C berurutan 
membentuk kelopak bunga yang diikuti 
penambahan tanda garis sebagai 
akar. Hanya gambar A yang garisnya 
bertambah tidak searah dengan urutan 
yang ada. 


Jawaban: A 


(3-x)'(7-x) , 
X—1 
x=3 X=/ x=1 
_ _ + 
1 3 7 


A7. 


48. 


49. 


Himpunan penyelesaian: 
1<x<3 atau x2/ 


Jawaban: D 


p sinx +cosx =1—p sinx =1-cosx1 ...(1) 
q sinx -cosx = 1 —> q sinx =1+cosx ... (2) 
Hasil (1) dan (2) dikalikan, diperoleh: 
pg sin? x = 1— cos’ x 
pq sin? x = sin? x 

pq=1 


Jawaban: C 


8 510g 36 9 Žige 39 a‘*log6 
27 4 1243 

2 5 log6ê 2 5 log67 2 a 5 log6* 
8) 6) 6) 


2” log6 = 5a *log6 
2 


a=— 
5 


Jawaban: A 


Garis singgung yang sejajar dengan garis 
y- 9x -2 memiliki gradien sama yaitu 
m=5 

Garis singgung tersebut menyinggung 
kurva y =x? —3x*—4x+1 

Maka gradien garis singgung adalah 
turunan pertama di titik singgung, 


m-f'(x) 

5 = 3x* -6x-4 

0 =3x* -6x-9 

O=x?-2x-3 

0 =(x+1)(x-3) 

X=-1 x-3 

Untuk mencari koordinat (x, y), 


substitusikan nilai x ke persamaan kurva 


y =X? -3x —4x+1 


50. 


51. 


52. 


Maka diperoleh: 
x=-1>y=1 


x=3>5y=-11 


Titik singgungnya adalah (-11) dan 
(3,-11) 


Jawaban: A 
sin10” sin40° N sin 70° 
cos80° cos50° cos20° 


sin10° sin 40° sin/0° 
= te te —— 
cos(90°-10°) cos(90°- 40°) cos(90°- 70°) 


B sin10° sin40° + sin/0° 
© gin10° sin40* sin20° 
=1414+1=3 
Jawaban: E 


(x’ — x- 2)(x? + 2x-8) 


lim 

x92 2x4 x-10 

tim (x — 2)(x + 1)(x + 4)(x- 2) 
x92 (2x + 5)(x — 2) 
im (x-2) (x +1)(x + 4) 
x2 (2X +5)(xX — 2) 
3/2 1 

= T3 


Jawaban: C 


f(x, y)=4x+3y 
2x +3y <18 
X23 


y22y22 


SBMPTN / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 6 


4 20 
1 — | -1 
= 2241914 Gl 


PP 1 
Du Soge 
2 2 


Jawaban: A 


f(6,2)=24+6=30=b (maksimum) 
a,b, xe bilanganreal 
f(3,4)=12+12=24 


Pernyataan yang benar adalah D, 
a+b=18+30=48 
Jika a<x<b berarti (x-a)>0 dan 


Jawapan D (x-b)<0 maka f(x)<0 
53. Garis g melalui (5,-4) dan sejajar garis SANADAN D 

2x + y =2013 — m, =-2 56. f(x)=2x+5 
Persamaan garis g, (gof) (x) 6x14 

y +4=-2(x-5) 

g(f(x))=6x-14 
y =-2x+6....... (1) 
g(2x + 5) =6x -14 

Garis h melalui (3,1 0) dan tegak lurus 

garis x+3y=2301>m, =3 a92 5 Ja 

Persamaan garis h, 

y-10-3(x—3) 9-5 Ja 

y=3x+1....... (2) 

Mencari titik potong persamaan (1) dan 9” (x) mAT 29 

2 3 

(2), 

y=y g (10) =13 
-2x +6 =3x 41 Jawaban: E 
x=1>y=4 3 5 
X+y=14+4=5 97. Up =e > ab a (1) 


Jawaban: E 


54. (2+t+(se Jelang esa Ja 


— (24344454...)4 fe en ate, 
2 4 8 


Us =40 — a+209b=40 ....(2) 


Persamaan (1) dan (2) dieliminasi dan 


disubstitusi diperoleh b = 2 


Maka U.s, =a 4 249b 


SBMPTN 
6 / 6 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


58. 


60. 


= a + 209b + 40b 
= 40+ “(2 jk 48 
5 
Jawaban: B 


342 3” = 39 58 3% — 32 atau 3-4 
45" 5 
5x-1 — 1 


Jawaban: C 


Wake alors aco) 


det(M).(ad—bc)-2.(ad-ab-(bc—ab)) 
det(M) - 2 


Jawaban: E 


Misal k adalah sisi persegi terkecil dan b 
adalah sisi persegi terbesar. 


be 
L, 81 
k1 
b° 81 
KI 
b 9 
1 
La rsir — 2 10 — 2 
Laco 1715 17 


Jawaban: A 


BAHASA INDONESIA 


61. 


62. 


63. 


Gagasan utama adalah gagasan yang 
menjadi dasar pengembangan sebuah 
paragraf. Berdasarkan uraian teks di atas, 
gagasan utama paragraf 2 terletak di awal 
kalimat, yakni cara pengobatan tradisional 
melalui terapi panas telapak tangan. Hal 
itu didukung oleh kalimat penjelas yang 
menguraikan lebih lanjut mengenai cara 
tersebut. Penjelasan mengenai proses 
atau cara melakukan sesuatu merupakan 
pengembangan jawaban dari kata tanya 
“bagaimana”. Dengan demikian, gagasan 
pokok paragraf 2 tersebut dikembangkan 
dengan menggunakan pertanyaan 
“Bagaimanakah cara pengobatan terapi 
panas telapak tangan?” 


Jawaban: B 


Pernyataan yang sesuai dengan data 
statistik Organisasi Kesehatan Dunia adalah 
penyakit yang dapat disembuhkan melalui 
cara minum obat atau menggunakan obat 
jumlahnya sekitar 150 jenis. Hal tersebut 
ditunjukkan melalui pernyataan “Data 
Statistik Organisasi Kesehatan Dunia 
menyebutkan bahwa di dunia terdapat lima 
ratus jenis penyakit dan hanya tiga puluh 
persen yang dapat disembuhkan dengan 
intervensi penggunaan obat (30% dari 500 
adalah 150). 


Jawaban: B 


Kata “intervensi” pada kutipan “intervensi 
penggunaan obat" bermakna pengaruh. 
Jadi, pernyataan intervensi penggunaan 
obat bermakna pengaruh penggunaan 
obat. 


Jawaban: B 


SBMPTN 1/ 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 6 


64. 


65. 


66. 


67. 


Pernyataan yang sesuai dengan isi 
paragraf ke-3 adalah terapi panas telapak 
tangan termasuk pengobatan tradisional 
yang tidak masuk akal. Pernyataan 
tersebut tercantum dalam teks paragraf 
kedua, kalimat ke-1 “Terapi panas telapak 
tangan adalah salah satu dari sekian 
banyak jenis pengobatan tradisional ...,” 
dan teks paragraf ketiga kalimat ke-1 
“Dari segi nalar, nalar ilmu atau nalar 
logika, cara pengobatan ini memang sulit 
dimengerti dan tidak mudah dicerna oleh 
akal orang awam.” 


Jawaban: A 


Berdasarkan uraian dan informasi yang 
dibahas dalam teks tersebut, judul yang 
tepat dan sesuai dengan isi teks adalah 
“Pengobatan dengan Terapi Panas 
Telapak Tangan." 


Jawaban: E 


Pikiran utama adalah pikiran pokok 
atau inti yang ingin disampaikan dalam 
sebuah kalimat. Mencari inti kalimat 
pada dasarnya mencari struktur inti suatu 
kalimat, yakni subjek (S) dan predikat (P). 
Pada kalimat terakhir kutipan tersebut “... 
bukan mustahil hasil pembangunan yang 
telah dicapai pada saat ini masih dapat 
ditingkatkan lagi (hasil pembangunan 
menduduki fungsi subjek (S), dapat 
ditingkatkan menduduki fungsi predikat 
(P)' Oleh karena itu, pikiran utama kalimat 


tersebut adalah “hasil pembangunan 
dapat ditingkatkan lagi.” 

Jawaban: E 
Akhiran -nya pada kata peranannya 


dalam kalimat “Dengan jumlah penduduk 
yang besar tersebut (kalimat ke-2, 
paragraf 2) merujuk pada kalimat 


SBMPTN 
6 / 8 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


68. 


69. 


sebelumnya, yakni “Perkembangan 
jumlah penduduk Indonesia menurut jenis 
kelamin pada tahun 2000, 2005, dan 2010 
menunjukkan bahwa lebih dari separuh 
jumlah penduduk Indonesia merupakan 
wanita”. Dengan demikian, akhiran -nya 
merujuk pada kata penduduk wanita. 


Jawaban: E 


Dari kalimat “Jumlah penduduk dalam 
suatu negara merupakan salah satu 
potensi dasar yang dimanfaatkan dalam 
pembangunan" dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 


(1) Banyaknya penduduk memengaruhi 


besar kecilnya pemanfaatan 
penduduk untuk pembangunan; 
(2) Penduduk merupakan aset 
yang dapat dimanfaatkan; 
(3) Selain penduduk, ada kekuatan- 
kekuatan lain yang dapat 


dimanfaatkan untuk pembangunan. 


Jawaban: A 
Berdasarkan kesesuaian isi teks, 
pernyataan yang benar adalah (1), 
(2) dan (3). Pernyataan (1) dan (2) 


terdapat dalam kalimat ke-2 “Potensi 
tersebut akan menjadi kekuatan dalam 
pelaksanaan pembangunan, apalagi 
kualitas penduduknya baik, hal ini antara 
lain, tecermin pada tingginya tingkat 
kesehatan jasmani dan rohani, tingkat 
pendidikan dan keterampilan, serta 
daya nalar penduduk negara tersebut.” 
Sementara itu, pernyataan (3) terdapat 
dalam paragraf 1, kalimat ke-3 “Di samping 
itu, kekuatan pembangunan tersebut 
akan menjadi optimal apabila penduduk 
dapat berpartisipasi secara penuh dalam 
pelaksanaan pembangunan." 


Jawaban: A 


70. Topik adalah masalah, pikiran, ide, atau 


11. 


12. 


13. 


gagasan utama yang menjadi pokok 
persoalan dalam sebuah karangan. Teks 
tersebut menginformasikan gangguan 
mental organic (GMO) sebagai akibat 
dari penggunaan alkohol. Jadi, dapat 
disimpulkan bahwa topik teks 3 tersebut 
adalah “Gangguan Mental Organik Akibat 
Alkohol.” 


Jawaban: E 


Yang tidak dikemukakan dalam paragraf 
teks tersebut adalah pernyataan pada 
opsi jawaban B. Pernyataan tersebut 
tidak sesuai karena informasi di dalam 
teks bukan GMO timbul akibat reaksi 
langsung sel-sel saraf pusat terhadap 
alkohol, melainkan GMO timbul akibat 
reaksi langsung alkohol pada sel-sel 
saraf pusat. 


Jawaban: B 


Teks 3 di atas menguraikan informasi 
mengenai gangguan mental organik 
akibat penggunaan alkohol. Gangguan 
mental organik meliputi gangguan dalam 
fungsi berpikir, merasakan dan gangguan 
berperilaku. Gangguan dan perubahan 
tersebut jelas tidak baik untuk kesehatan 
manusia. Oleh karena itu, opsi jawaban 
A, B, D, dan E sudah tepat menyiratkan 
untuk menghindari alkohol jika ingin sehat. 
Sebaliknya, pilihan C tidak tepat karena 
tidak menyiratkan informasi yang sesuai 
dengan masalah yang diuraikan dalam teks. 


Jawaban: C 


Keinginan untuk menambah takaran 
dalam menikmati miras disebabkan oleh 
sifat adiktif alkohol, yaitu zat yang dapat 
menimbulkan adiksi (ketagihan) dan 
ketergantungan (paragraf 1, kalimat ke-1). 


Jawaban: B 


14. 


19. 


DES PENS AKBEMIK 


16. 


Pokok uraian dalam teks secara tersirat 
ditemukan pada kalimat pertama 
“Dengan mengudap makanan ringan, 
perut akan merasa hangat” kalimat 
dengan melakukan sesuatu yang diikuti 
penjelasan suatu manfaat dapat diartikan 
sebagai anjuran/alternatif suatu hal. 
Kalimat-kalimat di bawahnya kemudian 
menjelaskan penyediaan camilan dan 
jenis-jenisnya oleh para ibu. Jadi, pokok 
yang dibicarakan adalah penyediaan 
camilan yang menjadi alternatif para ibu. 


Jawaban: E 


Berdasarkan uraian pada teks tersebut, 
urutan primadona pendapatan daerah 
yang sesuai adalah pariwisata, migas, 
pajak, dan parkir. Bidang pariwisata 
sebagai pilihan pertama karena dijelas 
dalam teks sebagai andalan provinsi. 
Migas dan pajak penting setelah 
pariwisata karena juga menjadi tulang 
punggung pendapatan daerah. Parkir ada 
diurutan terakhir karena bukan andalan 
tapi dijelaskan menggiurkan yang 
berarti cukup besar untuk menambah 
pendapatan daerah. 


Jawaban: A 


Kedua teks memiliki perhatian utama 
(primarily concerned) dengan cermat 
pada topik tentang efek dari makanan 
kaya karbohidrat pada pembentukan 
karies (pembusukan gigi) yang kaitannya 
erat dengan masyarakat agrikultural “the 
effects of carbohydrate-rich foods on caries 
formation in strictly agricultural societies’. 
Dijelaskan dalam teks A “Because 


SBMPTN / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 6 


11. 


18. 


dental caries (decay) is strongly linked to 
consumption carbohydrate-rich staples 
of agricultural diets’ (karies gigi sangat 
berhubungan dengan konsumsi makanan 
pokokhasil agrikultur yang kaya karbohidrat) 
dan teks B “the population dependent on 
agriculture ... increased reliance on either or 
both should theoretically result in increased 
caries frequency.” 


Jawaban: C 


Diketahui dari teks B bahwa populasi 
Ban Chiang makanan pokoknya 
adalah nasi dan yam “The diet of Ban 
Chiang s inhabitants included some 
cultivated rice and yams” dan keduanya 
adalah karbohidrat “both rice and 
yams are carbohydrates’. Pada teks A 
dijelaskan tentang populasi masyarakat 
nonagrikultural yang mengkonsumsi 
banyak makanan bertepung dari gilingan 
batu “early nonagricultural populations ... 
who consumed large amounts of highly 
processed stone-ground flour made’. 
Jadi, perbedaan (distinguishes) dari 
populasi Ban Chiang di teks B dengan 
populasi yang didiskusikan dalam teks A, 
yaitu populasi Ban Chiang mengkonsumsi 
makanan pokok dari karbohidrat dan 
populasi di teks A tidak “While the Ban 
Chiang populations consumed a diet 
consisting primarily of carbohydrates, 
the populations discussed in the last 
paragraph of passage A did not.” 


Jawaban: C 


Paragraf kedua teks B menyebutkan “A 
reduction of fiber or grit in a diet may 
diminish tooth wear, thus increasing 
caries freguency” (sebuah pengurangan 
pada serat dan grit dapat mengurangi 
substansi gigi yang akan meningkatkan 


SBMPTN 
680 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


19. 


80. 


81. 


frekuensi karies). Dengan demikian, isi 
teks B akan sangat mendukung (strongly 
supports) pernyataan (statements) 
bahwa serat dan grit berkontribusi untuk 
formasi celah di permukaan gigi “They 
contribute to the formation of fi ssures in 
tooth surfaces’. 


Jawaban: D 


Setiap teks mengusulkan (suggests) 
bahwa makanan yang mengandung 
banyak karbohidrat, beberapa 
diantaranya, secara alami cenderung 
menyebabkan karies gigi dibandingkan 
yang lainnya" Some ofthem naturally have 
a greater endency than others to cause 
caries’. Dijelaskan pada teks A “Because 
dental caries (decay) is strongly linked to 
consumption of the sticky, carbohydrate- 
rich staples of agricultural diets” dan 
teks B “Since both rice and yams are 
carbohydrates, increased reliance on 
either or both should theoretically result 
in increased caries frequency.” 


Jawaban: C 


Bukti dari Ban Chiang (the evidence 
from Ban Chiang) yang didiskusikan 
dalam teks B berhubungan dengan 
pernyataan umum dari paragraf 2 teks 
A. Hubungan tersebut dijelaskan dengan 
cara (the following ways) mengkonfirmasi 
pernyataan umum yang dikembangkan 
dari teks A dengan contoh di teks B “The 
evidence confirms the generalization.” 


Jawaban: A 


Pada paragraf 1 penulis mengklaim (the 
author's claim) bahwa sejak pertengahan 
tahun 1970 muncul strategi baru dalam 
pembentukan serikat pekerja dari sektor 
administrasi publik. Klaim tersebut dapat 


82. 


83. 


lebih diperkuat (would be strengthened) 
jika penulis menunjukkan bahwa faktor- 
faktor yang menyokong pembentukan 
serikat diantara para pekerja sebelum 
tahun 1975 sudah tidak signifikan lagi 
sekarang “showed that the factors that 
favored unionization drives among these 
workers prior to 1975 have decreased 
in importance’. Hal itu karena dalaam 
teks telah dijelaskan faktor penyokong 
tersebut seperti dalam pernyataan “Prior 
to 1975, union efforts to organize public- 
sectorclerical workers ... The strategic 
reasoning was based, first ...” 


Jawaban: E 


Kata except dalam kalimat pertanyaan 
memberikan arti bahwa yang ditanyakan, 
yaitu pertimbangan serikat pekerja untuk 
mencoba mengorganisasikan suatu grup 
pekerja administrasi (whether a union 
would attempt to organize a certain group 
of clerical workers). Pilihan jawaban A, 
C, D, dan E terdapat dalam penjelasan 
di paragraf 1 “when there were large 
numbers involved or the clerical workers 
were the only unorganized group in a 
jurisdiction, ... In localities where clerical 
workers were few in number, were 
scattered incalities where clerical several 
workplaces, and expressed no interest in 
being organized, unions more often than 
hot ...”. Jadi, jawaban yang bukan adalah 
“the number of women among the clerical 
workers in that group” (jumlah wanita 
diantara para pekerja administrasi dalam 
suatu grup). 


Jawaban: B 


Di paragraf terakhir terdapat penjelasan 
“the women’s movement has succeeded 
in legitimizing the economic and 


84. 


85. 


political activism of women on their 
own behalf, thereby producing a more 
positive attitude toward unions’. Melalui 
penjelasan tersebut diketahui bahwa 
pernyataan penulis tentang konsekuensi 
dari pergerakan wanita zaman sekarang 
adalah terciptanya sebuah sikap yang 
lebih positif dari para wanita lain terhadap 
serikat-serikat pekerja “A more positive 
attitude on the part of women toward 
unions’. 


Jawaban: C 


Perhatian utama teks ini (main concern of 
the passage) adalah untuk menganalisis 
dan menjelaskan sebuah peningkatan 
dalam pembentukan perserikatan diantara 
suatu kategori pekerja “analyzed and 
explain an increase in unionization among 
a certain category of workers”. Fokus teks 
tersebut dapat terlihat dari paragraf 2 yang 
menjelaskan detail tentang pertumbuhan 
perserikatan pekerja “and among clerical 
workers in particular, the increase was 22 
percent’. Kemudian paragraf berikutnya 
menjelaskan alasan peningkatan tersebut 
“What accounts for this upsurge in 
unionization among clerical workers? ...” 


Jawaban: D 


Arti dari kalimat pertanyaan: Penulis 
menyiratkan bahwa jika kenaikan jumlah 
wanita di angkatan kerja dan akibat dari 
pergerakan wanita merupakan penyebab 
utama peningkatan perserikatan dari 
para pekerja administrasi publik, maka 

” Maksud dari pertanyaan tersebut 
adalah akibat dari alasan-alasan diatas 
(are main cause, then ...). Jadi, akibatnya 
adalah serikat pekerja akan menunjukkan 
keinginan lebih dari sebelumnya untuk 
mengorganisasi para wanita “unions 


SBMPTN 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 68 


86. 


87. 


88. 


would have shown more interest than 
they have in organizing women’. Hal itu 
dengan jelas ditunjukkan dalam paragraf 
terakhir “thereby producing a more 
positive attitude toward unions ... altered 
union policy-making in favor of organizing 
women and addressing women’s issues’. 


Jawaban: D 


Berdasarkan teks, orang yang paling 
tidak mungkin (least likely) menjadi 
bagian dari sebuah jaringan self-help 
adalah pihak bank dari wirausawan 
(The entrepreneurs banker). Dalam 
teks seperti dikutip pada paragraf 2 
menyebutkan ketidakmungkinan dari 
pihak tersebut “They may actually 
avoid banks because they assume that 
commercial institutions either cannot ...” 
(mereka dengan nyata akan menghindari 
bank karena asumsi bahwa institusi 
komersial tidak dapat ...). 


Jawaban: E 


Simpulan dari teks (inferred from the 
passage) tentang asosiasi dalam rotating 
kredit (rotating credit associations), yaitu 
mereka biasanya melakukan usaha 
bersama-sama dengan anggota dari 
dua atau tiga grup etnis yang berbeda 
“They were frequently joint endeavors 
by members of two or three different 
ethnic groups’. Hal ini dinyatakan 
paragraf terakhir “within the larger ethnic 
community, rotating credit association 
have been used.” 


Jawaban: D 


Deskripsi yang paling tepat (best 
describes) dari hal-hal yang mengatur 
paragraf 2 (organization of the second 
paragraph), yakni “An assertion is made 


SBMPTN 
6 8) seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


89. 


90. 


and several examples are provided to 
illustrate it’ (dibuat suatu penegasan 
dan disediakan beberapa contoh untuk 
mengilustrasikannya). Pada paragraf 2 
terdapat pernyataan “A major function 
of self-help networks is financial 
support’ dan kemudian diberikan contoh 
dukungan finansial dari jaringan self- 
help seperti “Personal savings, long-term 
family fi nancial behavior, loans and gifts 
from relatives, They may actually avoid 
banks.” 


Jawaban: B 


Dapat disimpulkan (can be inferred) 
dari teks bahwa analisis tradisional 
dari bisnis kecil (traditional analyses of 
minority business) paling tidak mungkin 
(least likely) melakukan hal-hal seperti 
mencoba pengalaman stres yang umum 
dirasakan oleh wirausahawan individu 
dalam memulai bisnis “Stress common 
experiences of individual entrepreneurs 
in starting businesses.” 


Jawaban: C 


Simpulan (inferred) dari teks tentang 
bangunan dan asosiasi pinjaman 
dari orang Irlandia (Irish building and 
loan associations) yang paling sesuai 
dengan paragraf terakhir adalah mereka 
berkontribusi pada pekerjaan untuk orang 
Irlandia yang menjadi pekerja konstruksi 
“They contributed to the employment of 
many Irish construction workers’. Hal ini 
dengan jelas disebutkan dalam paragraph 
terakhir “They in turn, provided work 
for many Irish home-building contractor 
firms.” 


Jawaban: D 


PREDIKSI 
HUM EZ 


BIDANG ILMU 


: SEJARAH, EKONOMI 
GEOGRAFI, SOSIOLOGI 

: PAKET 05 

: 75 MENIT 

: 60 


Keterangan: 
SEJARAH 
EKONOMI 
GEOGRAFI 
SOSIOLOGI 


nomor 1sampai dengan nomor 15 
nomor 16 sampai dengan nomor 30 
nomor 31 sampai dengan nomor 45 
nomor 46 sampai dengan nomor 60 


PREDIKSI 
WAKTU 
JUMLAH SOAL 


D. Ronald Reagen 
E. Bhoutros Ghali 


senna 


1. Gerakan Renaissance yang terjadi pada 
abad 14 dan 15 di Eropa mempunyai 
tujuan .... 


3. Perjuangan Gerakan Non-Blok untuk 
mewujudkan ‘tata dunia yang lebih adil’ 
menghadapi beberapa kendala, kecuali 


A. posisi tawar-menawar lemah yang 


A. 


menjadikan masyarakat Eropa 
sebagai makhluk yang selalu berpikir 
rasional 

mengubah pandangan dari 
dogmatis menjadi pandangan yang 
berdasarkan akal 

mengubah gaya hidup tradisional 
menjadi modern 

menjadikan kalangan gereja sebagai 
pimpinan utama 

membuka jalan bagi perkembangan 
ilmu pengetahuan 


Usulan penyelesaian Irian Barat yang 
berisi penyerahan Irian Barat kepada 
Indonesia melalui PBB dalam waktu 2 
tahun dilakukan oleh .... 


A. 
B. 
C. 


U. Thant 
Ellsworth Bunker 
JF. Kennedy 


B. 


dimiliki 

dominasi negara-negara besar dalam 
Dewan Keamanan PBB 
keberpihakan PBB kepada negara- 
negara di Eropa 

isu bahwa negara-negara 
berkembang kurang menghormati 
HAM 

isu bahwa negara-negara 
berkembang banyak melakukan 
perusakan alam 


Berikut langkah-langkah yang dilakukan 


Daendels untuk mempertahankan Jawa 
dari serangan Inggris, kecuali .... 


A. 


B. 


memperbanyak jumlah tentara yang 
diambil dari penduduk pribumi 
mendirikan benteng-benteng 
pertahanan 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 683 


5. Pada 


C. membangun pabrik senjata di 
Semarang dan Surabaya 


D. membangun jalan raya Anyer- 
Panarukan 
E. mewajibkan penduduk pribumi 


memasok beras ke benteng-benteng 
pertahanannya 


tahun 1945, Pemerintah RI 

mengeluarkan maklumat yang bertujuan 

untuk, kecuali .... 

A. mengubah bentuk kabinet 
parlementer menjadi presidensil 

B. membentuk partai-partai politik 

C. memberi wewenang legislatif pada 
KNIP 

D. menuntut kepada Belanda mengenai 
pengembalian Irian Barat 

E. mengubah Badan Keamanan Rakyat 
menjadi Tentara Keamanan Rakyat 


Jatuhnya Kabinet Wilopo di antaranya 

disebabkan oleh .... 

A. adanya mosi tidak percaya parlemen 
mengenai tanah perkebunan di 
Tanjung Morawa 

B. karena adanya keretakan antara sipil 
dan militer 

C. kegagalan melaksanakan pemilu 

penolakan bantuan ekonomi Australia 

E. adanya mosi tidak percaya parlemen 
mengenai nasionalisasi perusahaan- 
perusahaan perkebunan asing di 
Indonesia 


U 


Gerakan Reformasi yang terus bergulir 
dewasa ini pada hakekatnya merupakan 
gerakan moral yang menghendaki dan 
berusaha .... 


A. menggugat penyelewengan Orde 
Baru yang sudah sekian lama 
berkuasa 

B. memulihkan kehidupan demokrasi 
sesuai dengan ketentuan dan 


tuntutan konstitusi 


SBMPTN 
684 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


8. 


10. 


11. 


C. menggalang persatuan dan kesatuan 
bangsa dalam kerangka kebinekaan 

D. memberantas korupsi, kolusi, dan 
nepotisme yang ada di kalangan 
pemerintah 

E. menuntut keadilan sosial dan 
ekonomi yang lebih baik bagi seluruh 
rakyat 


Lahirnya partai-partai politik baru pada 
era reformasi di Indonesia merupakan 
kenyataan objektif bahwa rakyat ingin 
menampilkan aspirasinya. 
SEBAB 

Pada era Orde Baru aspirasi politik 
rakyat Indonesia mendapat tekanan dan 
dibatasi secara ketat oleh pemerintah. 


Dampak sosial dalam sistem pengajaran 
pada dasawarsa kedua abad ke-20 
adalah penggunaan bahasa Belanda 
yang menjadi lambang status dalam 
masyarakat. 
SEBAB 

Untuk dapat masuk ke sekolah yang 
menggunakan model pengajaran di 
Eropa antara lain didasarkan pada status 
pegawai negeri orangtua dan golongan 
gaji orang tua murid. 


Sampai berakhirnya masa pemerintahan 
Hindia Belanda tidak terdapat siaran radio 
yang menyiarkan acara kebudayaan 
daerah dan dikelola oleh orang Indonesia. 
SEBAB 

Di setiap kota besar sudah ada koran- 
koran berbahasa Indonesia yang memuat 
rubrik khusus tentang kebudayaan 
Indonesia pada tahun 1920-an. 


Dialog Utara-Selatan difokuskan pada 
masalah perdagangan barang komoditas 
internasional. 


12. 


13. 


14. 


SEBAB 
Negara-negara Selatan menginginkan 
komposisi harga yang adil dari penjualan 
komoditas dalam rangka perangkat 
partnership for development. 


Perjuangan kaum pergerakan nasional 
untuk mencapai kemerdekaan dilakukan 
dalam Dewan Rakyat, yaitu dengan 
mengeluarkan Mosi Thamrin yang 
sebagian disetujui pihak Belanda. Mosi 
yang disetujui itu adalah .... 
(1) penggantian istilah Inlander 
digantikan dengan Indonesier 
(2) penggantian Nederlands 
dengan Indonesie 
(3) pergantian istilah 
dengan Inheems 
(4) pembentukan Dewan Negara 


Indie 


Inlander diganti 


Berbeda dengan gerakan nasionalisme 

Indonesia yang bersifat revolusioner, 

gerakan nasionalisme Malaysia berjalan 

lamban dan baru muncul pada awal PD 

Il. Hal itu disebabkan oleh beberapa 

faktor, antara lain .... 

(1) ketatnya Pemerintah Inggris 

(2) struktur masyarakat Malaysia yang 
masih feodalistis 

(3) tokoh nasionalis yang kuat jarang 
ada 

(4) diversifikasi ekonomi yang 
dilakukan oleh orang asing 


justru 


Padatahun 1935, Pemerintah Kolonial 

Inggris terpaksa mengeluarkan 

Government of India Act, yang isinya 

antara lain .... 

(1) pemisahan Birma dari India 

(2) pembentukan Negara Federasi India 

(3) Gubernur Jenderal Inggris 
memegang urusan luar negeri dan 
pertahanan 


15. 


Saman 


16. 


17. 


(4) pemberian otonomi kepada provinsi- 
provinsi 


Upacara pembakaran mayat seorang raja 

dalam tradisi Hindu dimaksudkan agar .... 

(1) rakyat menyaksikan mayat 
rajanya 

(2) penduduk biasa bisa memberikan 
penghormatan terakhir kepada 
rajanya 

(3) kehidupan raja menjadi lebih baik 

(4) roh raja dapat bersatu kembali dengan 
dewa yang dulu menjelma dalam diri 
raja 


bisa 


Berdasarkan komposisi dan jenis 
kelamin, maka karakteristik penduduk 
suatu negara dikatakan constrictive, jika 


A. sebagian besar penduduk berada 
dalam kelompok umur termuda 

B. sebagian besar penduduk usia muda 
produktif 

C. penduduk yang berada dalam 
kelompok umur termuda jumlahnya 
sedikit 

D. banyaknya penduduk dalam tiap 
kelompok umur hampir sama banyak, 
kecuali pada umur tertentu 

E. sebagian besar penduduk berusia 
tua 


Proses penggelembungan kota yang 
diakibatkan oleh adanya peningkatan 
jumlah penduduk yang sangat cepat 
disebut dengan .... 

A. remigrasi 

B. kota desasi 

C. desa kotasi 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 685 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


D. migrasi 
E. urbanisasi 


Suatu peta yang hanya berisi garis pantai, 
sungai, dan jalan saja, disebut peta .... 


A. garis D. tematik 
B. induk E. bagan 
C. dasar 


Bila daya dukung tanah pertanian di 
permukiman T adalah 0,6 hektar/orang, 
sedangkan luas usaha tani sebesar 3,6000 
hektar, jumlah penduduk yang selayaknya 
hidup di sana dengan bergantung pada 
hasil usaha tani adalah .... 

A. 2.160 orang 

3.160 orang 

6.310 orang 

6.000 orang 

2.610 orang 


m OO W 


Timbulnya tanah krisis di kawasan yang 
miskin akan vegetasi disebabkan oleh .... 


A. pelapukan dan pengendapan 


B. pelapukan dan pelarutan 

C. pelarutan dan pengendapan 

D. pelapukan dan erosi permukaan 
E. pencucian dan pengendapan 
Diketahui: 


Jumlah penduduk kota A = 20.000 orang 
Jumlah penduduk kota B - 10.000 orang 
Jarak dari kota B ke kota B = 50 km 


Interaksi antara kota A dan kota B adalah 


A. 6 D. 8 


B. 2 E. 4 
C. 20 


Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
dengan penghijauan tanaman bakau dan 
kayu api sangat cocok pada kawasan .... 


SBMPTN 
686 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


23. 


24. 


25. 


26. 


A. agraris 

B. pesisir 

C. pertanian 

D. perkotaan 

E. jalur transportasi 


Melalui kajian secara keruangan desa- 
desa yang berdekatan dengan wilayah 


perkotaan akan lebih berpeluang 
untuk dapat meningkatkan kegiatan 
ekonominya. 


SEBAB 
Salah satu konsep dasar kajian ilmu 
geografi adalah mengkaji lokasi. 


Semua kejadian gempa bumi di Indonesia 
merupakan daerah gunung berapi yang 
masih aktif. 

SEBAB 
Seluruh wilayah daratan Indonesia 
merupakan daerah gunung berapi yang 
masih aktif. 


Persamaan potensi sumber daya yang 
dimiliki merupakan faktor penyebab 
terjadinya kerja sama industri antarnegara 
atau daerah. 
SEBAB 

Persamaan potensi sumber daya 
menentukan kesamaan model dan tingkat 
teknologi industri yang dikembangkan. 


Malaka dapat dikatakan 
contoh paling murni 
pelabuhan transito di 
Tenggara. 


merupakan 
dari negara 
wilayah Asia 


SEBAB 
Malaka tidak memiliki hasil-hasil sendiri 
yang penting untuk perdagangan 
internasional, bahkan negara ini harus 
mengimpor bahan pangan untuk 
menghidupi rakyatnya. 


42. 


43. 


44. 


45. 


Sistem Informasi Geografi mempunyai 
data dasar grafis dan nir-grafis. 

SEBAB 
Data dasar grafis menampilkan gambaran 
objek di atas muka bumi. 


Berikut yang bukan bentuk patahan 
antara lain .... 


(1) graben 
(2) sinistral 


(3) horst 
(4) antiklinal 


Data terestris dapat mendukung informasi 

geografi sebagai suatu sistem, karena .... 

(1) bukan berasal dari citra penginderaan 
jauh 

(2) data terestris 
interprestasi citra 

(3) dapat berupa monografi darah 

(4) berupa laporan penelitian, 
fototerestrial 


diperlukan dalam 


Bagian pulau yang memiliki bentuk 
peneplain adalah .... 
(1) bentuk permukaan bumi yang hampir 


menjadi dataran karena pengikisan 

(2) daerah minyak bumi yang tersebar di 
suatu wilayah 

(3) daerah yang tingkat kesuburannya 
rendah 

(4) daerah yang tertutup oleh endapan 
aluvial yang tebal 


pa saran 


31. 


Proses sosialisasi sekunder yang banyak 
memengaruhi perkembangan intelektual 
seorang anak adalah .... 


A. kelompok bermain 
B. teman terdekat 
C. masyarakat luas 


32. 


33. 


34. 


D. lingkungan sekolah 
E. lingkungan sekitar 


Pengendalian sosial yang bersifat represif 

mencakup contoh-contoh di bawah ini, 

kecuali .... 

A. pendidikan moral sejak dini dalam 
keluarga 

B. menghukum siswa 
sekolah 

C. memberi hukuman penjara seumur 
hidup bagi pengedar narkoba 

D. siswa yang terlibat tawuran dihukum 
jemur di bawah terik matahari 

E. hukuman denda bagi individu yang 
membuang sampah sembarangan 


yang bolos 


Peranan nilai dan norma dalam 

pengendalian sosial adalah .... 

A. mendorong masyarakat 
berprestasi 

B. sebagai alat pengontrol tingkah laku 
anggota masyarakat 

C. mengajak masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam pembangunan 


untuk 


D. meningkatkan hubungan sosial 
dalam masyarakat 

E. memicu agresivitas dalam 
masyarakat 


Dalam setiap kehidupan masyarakat, 
pelapisan sosial akan selalu tetap ada. 
Hal ini disebabkan oleh .... 


A. keadaan masyarakat yang kompleks 
B. kemajemukan masyarakat 


C. adanya sifat dusjrunubatif 
(pembedaan-pembedaan sosial 
masyarakat) 

D. adanya struktur yang unik dalam 
masyarakat 

E. adanya sesuatu yang dihargai dan 
bernilai 


SBMPTN / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 68 


35 


36. 


37. 


38. 


Profesi dikategorikan secara horizontal 
bukan secara vertikal karena profesi 
yang ada di masyarakat .... 


A. memiliki fungsi bagi masyarakat 
B. memiliki ciri yang berbeda 

C. memerlukan keahlian yang sama 
D 


memerlukan pendidikan yang 
berbeda 

E. membutuhkan penghargaan yang 
sama 


Proses demokratisasi dalam bidang politik 
dan ideologi sejalan dengan modernisasi, 
sebab salah satu sifat manusia modern 
adalah .... 


A. menghormati martabat dan hak 
orang lain 

B. memercayai ilmu pengetahuan dan 
teknologi 


C. memberikan imbalan sesuai dengan 
hasilnya kerja. 

D. bekerja dengan perencanaan dan 
perhitungan 

E. mengikuti dan peduli 
perkembangan zaman 


terhadap 


Menurut teori /abeling, 
terjadi karena adanya .... 
A. dorongan untuk 
penyimpangan orang lain 
niat dan kesempatan pelakunya 
kepuasan secara psikologis 
stigma dari masyarakat 

ajakan dari orang lain 


penyimpangan 


meniru 


moog WwW 


Sejak dicanangkan pemberantasan KKN 
di berbagai media, kecenderungan KKN 
mulai menurun. Dari kasus di atas dapat 
disimpulkan bahwa fungsi media massa 
adalah .... 

A. memberi sanksi hukum 

B. sebagai lembaga kontrol sosial 


SBMPTN 
688 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


39. 


40. 


41. 


C. mengungkap kasus penyimpangan 

D. memacu pemerintah menegakkan 
hukum 

E. menangkap dan menasihati pelaku 
kejahatan 


Di zaman modernisasi dan globalisasi 
ini, banyak anak remaja yang mengikuti 
gaya hidup dan penampilan tokoh-tokoh 
ternama melalui media massa khususnya 
televisi. Mulai dari model rambut hingga 
pakaian yang selalu berubah setiap 
waktu. Perbuatan tersebut mereka 
lakukan untuk perkembangan zaman 
agar tidak disebut kuno. Dalam sosiologi, 
mengikuti sesuatu yang dianggap baru 
dan diterima orang banyak dikenal 
dengan istilah .... 


A. mode/ fashion D. empati 
B. asosiasi E. custom 
C. partisipasi 

Berikut merupakan ciri-ciri dari nilai 


sosial, kecuali .... 

A. bukan bawaan lahir, tetapi disebarkan 
atau disosialisasikan melalui anggota 
masyarakat yang satu pada orang 
lain 

B. melibatkan unsur emosi kejiwaan 
dan mempengaruhi perkembangan 
pribadi, baik positif maupun 
negatif 

C. tidak memiliki efek yang berbeda 
terhadap individu dan masyarakat 

D. bervariasi antara kebudayaan yang 
satu dengan yang lain 

E. tercipta melalui interaksi sosial 


Salah satu cara memodernisasikan 
masyarakat desa adalah mendorong 
mereka ke arah berpikir ilmiah. 


42. 


43. 


44. 


45. 


SEBAB 
Segala kegiatan hidup masyarakat desa 
pada umumnya masih dihubungkan 
dengan hal-hal yang bersifat gaib dan 
tidak logis. 


Masyarakat dan kebudayaan sebagai 

sistem terdiri atas berbagai struktur. 
SEBAB 

Hubungan sistem adalah hubungan 

struktur hingga merupakan satuan yang 

berfungsi. 


Ras tidak dapat memengaruhi 
kebudayaan, tetapi ras dapat 
menimbulkan diskriminasi yang 


mengakibatkan terjadinya konflik. 
SEBAB 

Pengertian ras yang sesungguhnya 

adalah pengertian biologis dan bukan 

sosial kultural. 


Faktor-faktor yang mendorong jalannya 
proses perubahan sosial dan kebudayaan 
antara lain .... 


(1) adanya kontak dengan kebudayaan 


lain 

(2) prasangka terhadap hal-hal yang 
baru 

(3) toleransi terhadap perbuatan- 


perbuatan yang menyimpang 
(4) rasa takut terjadinya kegoyahan pada 
integrasi kebudayaan 


Dalam suatu komunitas, manusia yang 
satu memandang manusia lainnya 
dalam keseluruhan dan bukan dari satu 
aspek saja, sebab komunitas terbentuk 
berdasarkan adanya .... 


(1) suatu pamrih 

(2) wilayah tertentu 

(3) kepentingan ekonomi 
(4) kehidupan bersama 


SEATA 


46. 


47. 


48. 


49. 


Berikut adalah variabel-variabel yang 
menjadi fokus perhatian ilmu ekonomi 
makro, kecuali .... 

A. inflasi 

B. pertumbuhan ekonomi 

C. pengangguran 
D. kurs 
E. harga 


Personal Income 

Perorangan) adalah .... 

A. pendapatan nasional dikurangi pajak 
tidak langsung 


(Pendapatan 


B. sama dengan pendapatan sektor 
nasional 


C. jumlah pendapatan sektor rumah 
tangga yang dibelanjakan dalam satu 
tahun 


D. jumlah upah yang ditambah bunga 
yang diterima sektor rumah tangga 
dalam satu tahun 


E. jumlah pendapatan yang diterima 
sektor rumah tangga dalam satu 
tahun 


Kurva permintaan yang dihadapi sebuah 
perusahaan dalam pasar persaingan 
monopolistik berbentuk .... 

A. horizontal 

B. sangat elastis 

C. sangat inelastis 

D. vertikal 

E. patah (kinked demand curve) 


Masalah yang paling mendasar dalam 

ilmu ekonomi adalah .... 

A. menaikkan harga pendapatan orang 
yang miskin 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 689 


50. 


51. 


52. 


B. mencegah 
sosial 


C. mencegah kenaikan harga 


D. keterbatasan sumber daya 
dibandingkan dengan kebutuhan 
manusia yang tidak terbatas 


E. bagaimana menjadi orang kaya 


terjadinya kesenjangan 


Kalau C adalah konsumsi, dan MPC 
adalah marginal propensity to consume 
= 0,75, apabila pendapatan bertambah 
dengan 80 satuan, maka tabungan akan 
bertambah dengan .... 


A. 75 satuan D. 20 satuan 
B. 60 satuan E. 10 satuan 
C. 40 satuan 
D 
A S 
E 
B 
C 
D 
0 F Q 
Gambar tersebut merupakan kurva 


penawaran dan permintaan suatu barang. 
Pernyataan berikut yang benar adalah 
bidang .... 

A. ABE disebut surplus produsen 

B. ABE disebut surplus konsumen 

C. BCE disebut surplus konsumen 

D. ACE disebut surplus produsen 

E. AOFE disebut surplus produsen 


Semakin maju suatu perekonomian, 
semakin kecil proporsi uang kartal dan 
semakin besar proporsi uang giral dalam 
peredaran. 

SEBAB 
Semakin banyak transaksi yang tidak 
menggunakan uang tunai. 


SBMPTN 
690 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


53. 


54. 


55. 


56. 


57. 


Kurva permintaan yang dihadapi sebuah 

perusahaan dalam pasar persaingan 

sempurna berbentuk lurus horizontal. 
SEBAB 

Pasar persaingan sempurna adalah 

bentuk pasar di mana terdapat beberapa 

perusahaan dalam suatu industri. 


Untuk memperoleh keuntungan 

yang maksimal, perusahaan harus 

memproduksi output sebanyak mungkin. 
SEBAB 

Semakin banyak output yang diproduksi, 

pendapatan totalnya semakin meningkat. 


Meningkatkan jumlah dan mutu 
produksi dapat dilakukan dengan cara 
ekstensifikasi. 


SEBAB 
Ekstensifikasi adalah cara memperluas 
usaha dengan menambah faktor 
produksi. 


Semakin besar pendapatan seseorang, 
maka akan semakin kecil persentase 
bagian pendapatan yang digunakan untuk 
konsumsi. 

SEBAB 
Besar kecilnya konsumsi dipengaruhi 
oleh besar kecilnya pendapatan. 


Faktor-faktor yang memengaruhi 
bergesernya kurva penawaran sehingga 
berakibat jumlah barang yang ditawarkan 
berubah, dengan asumsi bahwa harga 
barang yang dijual tetap adalah .... 


(1) tingkat teknologi 

(2) harga faktor produksi 

(3) harga barang alternatif 
(4) jumlah produsen di pasar 


58. Kalau K dan L barang komplementer, 


maka ini berarti bahwa .... 

(1) kenaikan harga K akan 
mengakibatkan kenaikan pembelian 
barang L 


(2) kenaikan harga K akan 
mengakibatkan penurunan harga 
barang L 

(3) penurunan harga K akan 
mengakibatkan penurunan harga 
pembelian barang L 

(4) penurunan harga K akan 


mengakibatkan kenaikan pembelian 
barang L 


59. Untuk mengetahui besarnya harga pokok 


penjualan barang dagangan menurut 
metode periodik, harus diketahui .... 


(1) persediaan awal 
(2) penjualan 
(3) persediaan akhir 
(4) pembelian 


60. Akibat buruk dari pengangguran adalah 


(1) menimbulkan ketidakstabilan sosial 
dan politik 

(2) menaikkan harga barang 

(3) menurunnya pendapatan nasional 

(4) ketimpangan jumlah penduduk 


SBMPTN 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 69 


sean 


1. 


Renaissance adalah kelahiran kembali 
kebudayaan Yunani dan Romawi klasik, 
yang sempat ditinggalkan di zaman 
Pertengahan (Abad Kegelapan di Eropa). 
Disebut sebagai adab kegelapan (The 
Dark Age) karena ilmu pengetahuan yang 
berlandaskan pada pemikiran-pemikiran 
rasional manusia mati suri atau tak 
berkembang. Hal ini disebabkan dogma- 
dogma kaum gerejawan mendominasi 
segala bidang kehidupan. Masyarakat 
Eropa saat itu yang tidak mematuhi 
dogma gereja dianggap melakukan 
perbuatan menyimpang dari ajaran 
agama (bid'ah). Setelah munculnya kota- 
kota dagang di wilayah Eropa Selatan, 
kegiatan perekonomian berkembang 
pesat dan melahirkan kaum-kaum 
menengah ke atas. Kaum-kaum kaya 
inilah yang akhirnya mendorong lahirnya 
semangat mempelajari kembali budaya 


Yunani dan Romawi Klasik. Salah 
satunya adalah keluarga Medici. 
Jawaban: B 


Ellsworth Bunker > Diplomat AS yang 
ditunjuk oleh U Thant (Sekjen PBB) untuk 


SBMPTN 
6 9) seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


PREDIKSI 
PAKET 05 


menyelesaikan konflik antara Indonesia 
dan Belanda. la pula yang berhasil 
membujuk Belanda untuk mau berunding 
dengan Indonesia mengenai masalah 
Irian Barat dengan bantuan PBB. 


Jawaban: B 


Perusakan alam yang terjadi di negara 
berkembang, mayoritas disebabkan 
oleh masuknya perusahaan-perusahaan 
asing yang berasal dari negara-negara 
maju (Barat) dengan cara eksploitasi 
sumber daya alam. 


Jawaban: E 


Tugas utama H.W. Daendels adalah 
mempertahankan Pulau Jawa 
dari serangan Inggris. Cara yang 
ditempuhnya untuk mewujudkan hal 
ini adalah membangun jalan raya pos 
dari Anyer — Panarukan di sepanjang 
pantai utara Jawa guna memudahkan 
mobilisasi angkatan perang saat Inggris 
mengancam dan memperbanyak jumlah 
angkatan perang yang direkrut dari 
penduduk pribumi karena saat ia datang 
jumlah tentara sangat sedikit sehingga 
mustahil jika tidak ditambah dapat 
berhasil mempertahankan Jawa dari 
serangan Inggris. 


Jawaban: E 


5. Maklumat tanggal 5 Oktober 1945 — 


Mengubah Badan Keamanan Rakyat 


menjadi Tentara Keamanan Rakyat 
dalam rangka menghadapi pasukan 
sekutu (AFNEI) yang datang dan 


diboncengi oleh pasukan Belanda (NICA) 
yang dikhawatirkan akan menancapkan 
kekuasaannya lagi di Indonesia. 
Maklumat tanggal 16 Oktober 1945 — 
Pemberian wewenang legislatif pada 
KNIP. 

Maklumat tanggal 3 November 1945 — 
Pembentukan partai-partai politik. 
Maklumat tanggal 14 November 1945 
— Perubahan sistem pemerintahan dari 
presidensial menjadi parlementer. 


Jawaban: D 


Jatuhnya kabinet Wilopo di antaranya 


disebabkan oleh adanya mosi tidak 
percaya parlemen mengenai tanah 
perkebunan di Tanjung Morawa. 


Peristiwa Tanjung Morawa memakan 
korban jiwa akibat perebutan tanah 
bekas perkebunan milik Belanda yang 
disetujui oleh pemerintah dikembalikan 
lagi hak pengelolaannya pada pengusaha 
Belanda. Rakyat setempat yang sudah 
dipengaruhi kalangan komunis untuk 
mengambil paksa secara sepihak lahan 
perkebunan tersebut harus berhadapan 
dengan aparat hingga timbulnya korban 
jiwa. 


Jawaban: A 


Menuntut keadilan sosial dan ekonomi 
yang lebih baik bagi seluruh rakyat > 
Tujuan dari gerakan reformasi saat ini. 
Adapun agenda reformasi yang menjadi 
tuntutan mahasiswa tahun 1998 adalah 
adili Soeharto beserta kroni-kroninya, 
berantas KKN, hapuskan dwifungsi 


10. 


ABRI, otonomi daerah, amandemen UUD 
1945, tegakkan supremasi hukum serta 
kebebasan pers dan berpendapat. 


Jawaban: E 


Pada masa Orde Baru, partai politik 
dibatasi dan disederhanakan ke dalam 
dua partai (PPP dan PDI) serta satu 
Golongan Karya guna memudahkan 
pengawasan yang dilakukan oleh 
pemerintah. Selain itupun meminimalisir 
banyaknya pihak-pihak yang menentang 
pemerintah. (Pernyataan benar, alasan 
benar, dan keduanya menunjukkan 
hubungan sebab akibat). 


Jawaban: A 


Pernyataan benar, sistem pengajaran 
pada dasawarsa kedua abad ke-20 
memiliki dampak sosial yaitu penggunaan 
bahasa Belanda yang menjadi lambang 
status dalam masyarakat. Alasan benar, 
untuk dapat masuk ke sekolah yang 
menggunakan model pengajaran di 
Eropa antara lain didasarkan pada status 
pegawai negeri orang tua dan golongan 
gaji orang tua murid. Namun keduanya 
tidak menunjukkan hubungan sebab 
akibat. 


Jawaban: B 


Perkumpulan siaran radio pertama di 
Indonesia lahir pada 16 Juni 1925 di 
Jakarta, yang bernama Bataviasche 
Radio Vereeniging (BRV) yang 
didukung oleh wartawan dan pengusaha 
Belanda di mana siarannya berkisar 
tentang propaganda perusahaan dan 
perdagangan dengan bahasa Belanda. 
Kemudian berdiri Nederlands Indische 
Radio Omroep (NIROM) yang dikontrol 
oleh pemerintah Hindia-Belanda 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 693 


11. 


bersamaan dengan adanya Radio Wet 
(UU Radio tahun 1934). NIROM memiliki 
lisensi atau hak untuk menyelenggarakan 
siaran lengkap dan menerima iuran 
setiap bulannya dari pemerintah kolonial. 
Pada siaran awalnya menggunakan 


bahasa Belanda, namun seiring 
perkembangannya mulai mengadakan 
siaran “ketimuran” bagi pendengar- 


pendengar pribumi (bahasa Indonesia). 
Setelah NIROM, muncullah berbagai 
stasiun radio yang dikelola oleh bangsa 
Indonesia di kota-kota besar lainnya. 


Koran atau surat kabar pertama yang 
berbahasa Indonesia adalah Warta Berita 
yang terbit tahun 1901 oleh prakarsa 
Datuk Sutan Marajo dan Baharudin 
Sutan Rajo nan Gadang. Surat-surat 
kabar berbahasa Melayu (Indonesia) 
berkembang pesat di wilayah Sumatera 
dan Jawa hanya pada periode akhir 
abad ke-19 hingga awal abad ke-20. 
(Pernyataan dan alasan salah). 


Jawaban: E 


Dialog utara — selatan populer sejak 
diselenggarakannya Konferensi 
Kerjasama Ekonomi Internasional tingkat 
menteri yang pertama di Paris (16 — 18 
Desember 1975) akibat adanya krisis 
hubungan antara negara-negara industri 
kaya (kelompok utara) dan negara-negara 
berkembang (kelompok selatan). Tujuan 
mendasar atau fokus dari kerjasama atau 
dialog Utara — Selatan ini adalah mencari 
kesepakatan hubungan antara negara 
industri kaya yang mayoritas berada 
di belahan bumi utara dengan negara 
berkembang yang mayoritas berada di 
belahan bumi selatan. Karena terdapat 
kesenjangan antara negara utara yang 
menguasai IPTEK namun minim akan 


SBMPTN 
694 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


12. 


13. 


sumber daya alam, dan negara selatan 
yang relatif melimpah sumber daya 
alamnya namun minim akan penguasaan 
IPTEK. (Pernyataan salah, alasan benar). 


Jawaban: D 


M. Thamrin mengajukan beberapa 
mosi kepada pemerintahan Belanda. Di 
antaranya: 


(1) Penggantian istilah Infander dengan 
Indonesier untuk menyebutkan 
pribumi atau bangsa Indonesia. 


Penggantian istilah Nederlands 
Indie dengan Indonesie untuk 
menyebutkan Indonesia. 


Penggantian istilah Nederlands 
Indische dengan Indonesische. 


Pengadaan pendidikan tinggi sastra 
di Indonesia dengan mendirikan 
Fakultas Sastra selambat-lambatnya 
1940. 


Dibentuknya Fraksi Nasional atau 
Dewan Negara di vo/ksraad (Dewan 
Rakyat). 

Dari kelima mosi yang diajukan M. 
Thamrin, pemerintah kolonial Belanda 
hanya menyetujui mosi keempat dan 
kelima saja. 


(5) 


Jawaban: D 


Nasionalisme Malaysia lebih terlambat 
dibandingkan dengan Indonesia, karena 
masyarakatnya masih bersifat feodalistis. 
Masyarakat Melayu mengkhawatirkan 
keberadaan imigran dari Cina dan 
India yang disinyalir dapat menguasai 
mereka melalui penguasaan bidang 
ekonomi, karena mayoritas rakyat 
Melayu bergantung dari sektor pertanian. 
Sementara para raja atau bangsawannya 
sendiri dari berbagai wilayah di Malaysia 


14. 


15. 


atau Tanah Melayu menggantungkan 
hidup pada pemerintah Inggris, akibat 
rasa ketakutannya pada imigran Cina 
dan India yang datang ke sana. Kondisi 
ini dimanfaatkan oleh Inggris untuk 
memberikan posisi tawar atau kedudukan 
yang bagus pada bangsawan Tanah 
Melayu dengan tujuan untuk mencegah 
mereka melakukan perlawanan sekaligus 
menguatkan posisi mereka dalam 
menghadapi imigran Cina dan India. 


Jawaban: C 


Pada tahun 1935, Pemerintah Kolonial 
Inggris terpaksa mengeluarkan 
Government of India Act yang isinya 
antara lain: 


- Pemisahan Birma dari India. 
- Pembentukan Negara Federal India. 


-  Gubernul Jendral Inggris memegang 
urusan luar negeri dan pertahanan. 


- Pemberian otonomi kepada provinsi- 
provinsi. 
Jawaban: E 


Dalam konsep agama Hindu, raja 
merupakan perwujudan atau merupakan 
titisan dewa. Roh raja dapat bersatu 
kembali dengan dewa yang dulu 
menjelma dalam diri raja. 

Jawaban: D 


Saman 


16. 


Piramida penduduk constructive dalah 
piramida pendudukyang menggambarkan 
bahwa jumlah kelompok penduduk usia 
muda lebih sedikit dibandingkan jumlah 
kelompok penduduk usia tua. 


Jawaban: E 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


Urbanisasi adalah proses 
penggelembungan kota yang diakibatkan 
oleh adanya peningkatan jumlah 
penduduk secara cepat, dimana 


penduduk datang dari desa ke kota. 


Jawaban: E 


Peta dasar adalah peta yang dibuat 
dengan data terbatas atau peta yang 
hanya menggambarkan garis pantai dan 
beberapa sungai dan jalan utama saja. 


Jawaban: C 


Jumlah Penduduk -20 


= 6.000 orang 


Jawaban: D 


Pelapukan dapat menyebabkan lahan 
menjadi rentan akan longsor, sedangkan 
erosi permukaan dapat menyebabkan 
hilangnya unsur hara bagian atas 
permukaan tanah. Jika dua hal tersebut 
terjadi maka lahan menjadi kritis. 


Jawaban: D 


Jumlah penduduk Axjumlah penduduk B 


IAB = Jab? 
IAB = 20.000 all 0.000 
50 
IAB = 200.000.000 
2500 
IAB = 80.000 = 8 
Jawaban: D 
Wilayah pesisir adalah habitat yang 


baik untuk tanaman bakau dan kayu 
api, karena berfungsi untuk menjaga 
ekosistem pesisir dan mencegah abrasi 
di wilayah pesisir. 


Jawaban: B 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 695 


23. 


24. 


25. 


26. 


Dari sudut pandang keruangan, 
desa-desa yang dekat dengan pusat 
pertumbuhan (kota) akan lebih 
mudah mengembangkan kegiatan 
perekonomiannya (pernyataan benar). 
Konsep geografi ada 10, yaitu lokasi, 
jarak, keterjangkauan, morfologi, 
keterkaitan keruangan, diferensiasi area, 
aglomerasi, nilai kegunaan, dan interaksi 
(alasan benar). Keduanya tidak memiliki 
hubungan sebab akibat. 


Jawaban: B 


Indonesia mempunyai banyak gunung 
api yang aktif. Daerah gunung berapi 
aktif merupakan daerah pertemuan dua 
lempeng yang mengakibatkan Indonesia 
menjadi rawan gempa bumi. 

Tidak semua wilayah di Indonesia 
merupakan daerah gunung berapi aktif, 
contoh Pulau Kalimantan yang tidak 
memiliki gunung berapi. (Pernyataan 
benar, alasan salah). 


Jawaban: C 


Persamaan potensi sumber daya 
alam akan menimbulkan kerjasama 
antar negara maka dalam pemodelan 
dan tingkat teknologi industri yang 
dikembangkan pun akan sama. 
(Pernyataan benar, alasan benar, dan 
keduanya menunjukkan hubungan sebab 
akibat). 


Jawaban: A 


Malaka merupakan salah satu pelabuhan 
yang paling menentukan dalam 
sistem perdagangan internasional dan 
pelabuhan yang paling sering dirapati 
kapal-kapal dari semua negara. Malaka 
merupakan contoh paling murni dari 
negara pelabuhan transito di wilayah 


SBMPTN 
696 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


21. 


28. 


29. 


30. 


Asian Tenggara karena Malaka tidak 
memiliki hasil-hasil sendiri yang penting 
untuk perdagangan internasional, bahkan 
negara ini harus mengimpor bahan 
pangan untuk menghidupi rakyatnya. 
(Pernyataan benar, alasan benar, dan 
keduanya menunjukkan hubungan sebab 
akibat). 


Jawaban: A 


Data dalam SIG dibagi menjadi dua, yaitu 
data grafis dan data non grafis (atribut). 
(Pernyataan benar) 

Data grafis adalah data yang menampilkan 
gambaran atau kenampakan objek 
di permukaan bumi (Alasan benar). 
Keduanya tidak menunjukkan hubungan 
sebab akibat. 


Jawaban: B 


Bentukan lahan akibat patahan antara 
lain Graben/Horst (puncak patahan) dan 
Slenk (lembah patahan). 


Jawaban: C 


Data terestris adalah data yang 
didapatkan dari hasil observasi langsung 
di lapangan. Data terestris merupakan 
salah satu jenis data yang dapat di input 
ke dalam sub sistem Sistem Informasi 
Geografis (SIG), data terestris dapat 
digunakan untuk mengintepretasi citra 
pada penginderaan jauh karena memuat 
suatu informasi geografis. 


Jawaban: C 


Peneplain merupakan daerah yang 
semula berelief kasar namun karena 
adanya proses denudasi menyebabkan 
terbentuknya bentangan alam yang 
hampir rata, salah satu akibatnya adalah 
endapan aluvial (hasil sedimentasi 


0 sosoroe 


31. 


32. 


33. 


34. 


35. 


sungai) yang tebal yang menutupi daerah 
yang semula berelief kasar. 


Jawaban: D 


Sosialisasi sekunder terdiri dari teman, 
sekolah, dan media massa. Sosialisasi 
yang memengaruhi intelektual anak 
adalah lingkungan sekolah. 


Jawaban: D 


Represif, yaitu berbagai upaya 
pengendalian sosial yang dilakukan 
untuk mengembalikan kedamaian dan 
ketertiban masyarakat yang pernah 
terganggu, dan dilakukan dalam bentuk 
pemberian sanksi kepada pelaku yang 
menyimpang dari norma yang berlaku. 
Jawaban kecuali ditunjukan pada 
jawaban A. karena lebih menjelaskan 
sifat pengendalian preventif. 


Jawaban: A 


Nilai dan norma diciptakan sebagai alat 
kontrol sosial di masyakat. 


Jawaban: B 


Pelapisan sosial disebut juga stratifikasi 
sosial. Dasar pelapisan sosial di 
masyarakat adalah karena ada sesuatu 
yang dihargai lebih oleh masyarakat. 


Jawaban: E 
Diferensiasi profesi merupakan 
pengelompokan masyarakat yang 


didasarkan pada jenis pekerjaan atau 
profesinya. Profesi berkaitan dengan 
keterampilan khusus yang dimiliki 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


seseorang atau memiliki 
masyarakat. 


fungsi bagi 


Jawaban: A 


Proses demokratisasi dalam bidang politik 
dan ideologi sejalan dengan modernisasi 
karena salah satu sifat manusia modern 
adalah menghormati martabat dan hak 
orang lain. 


Jawaban: A 


Teori /abeling: Edwin M. Lemert dalam 
teorinya tentang Jlabeling theory, 
menjelaskan perilaku menyimpang 
terjadi karena adanya proses /abeling 
(pemberian cap, merek, dan etiket). 
Seseorang menjadi menyimpang 
melalui proses label yang diberikan oleh 
masyarakat padanya. Ketika proses label 
terjadi maka seseorang yang melakukan 
penyimpangan akan mengalami stigma 
bahwa dia telah di cap dan akan 
mengulangi penyimpangan kembali 
dengan alasan kepalang tanggung. 


Jawaban: D 


Media massa berfungsi sebagai pemberi 
informasi sekaligus bentuk kontrol sosial. 


Jawaban: B 


Dalam sosiologi, mengikuti sesuatu yang 
dianggap baru dan diterima orang banyak 
disebut sebagai model/fashion. 


Jawaban: A 


Ciri-ciri nilai sosial adalah sebagai berikut: 


(1) Merupakan hasil interaksi sosial 
antarwarga masyarakat. Contohnya, 
nilai solidaritas yang terbentuk dari 
adanya gotong royong antarkampung 


SBMPTN / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 69 


41. 


42. 


merupakan hasil interaksi sosial 


antarwarga masyarakat. 


Bukan bawaan sejak lahir melainkan 
penularan dari orang lain. Contohnya, 
seorang anak bisa menerima nilai 
menghargai waktu karena orang 
tuanya mengajarkan sikap disiplin 
sejak kecil. 


V 


Terbentuk melalui proses belajar 
(sosialisasi). Contohnya, nilai 
menghargai persahabatan dipelajari 
anak dari sosialisasinya dengan 
teman-teman sekolah. 


(4) Merupakan bagian dari usaha 
pemenuhan kebutuhan dan 
kepuasan sosial manusia. Contoh: 
gelar, kedudukan, dan ukuran 
kekayaan. 


G 


Bervariasi di antara kebudayaan 
yang satu dan kebudayaan yang 
lainnya. Contohnya, kebudayaan 
suku Sunda di Jawa Barat, setelah 
panen akan mengadakan acara 
Seren Tahun. Sebaliknya, bagi 
masyarakat Bali, upacara Ngaben 
merupakan kebudayaan untuk 
menghormati seseorang yang sudah 
meninggal dunia. 

Jawaban: B 


Ada hubungan antara ciri asli masyarakat 
desa dengan memordenisasikannya 
dengan cara berpikir ilmiah. (Pernyataan 
benar, alasan benar, dan keduanya 
memiliki hubungan sebab akibat). 


Jawaban: A 


Pernyataan dan alasan benar, namun 
keduanya tidak miliki hubungan sebab 
akibat karena pada pernyataan lebih 


SBMPTN 
698 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


43. 


44. 


45. 


mengedepankan pada masyarakat dan 
kebudayaan sedangkan alasan lebih 
pada struktur. 


Jawaban: B 


Pernyataan dan alasan benar, namun 
keduanya tidak miliki hubungan 
sebab akibat karena pada pernyataan 
menjelaskan hubungan ras dengan 
konflik sedangkan alasan pada definisi 
ras. 


Jawaban: B 


Faktor pendorong perubahan adalah 
sebagai berikut: 


Faktor dari dalam (intern): Demografi 
penduduk, penemuan baru, terjadi 
pemberontakan, atau revolusi. 


Faktor dari luar (ektern): Lingkungan fisik, 
peperangan, kontak dengan budaya lain. 


Jawaban: B 


Ciri komunitas sosial adalah sebagai 
berikut. 


(1) Merupakan kesatuan yang nyata dan 
dapat dibedakan dari kelompok atau 


kesatuan manusia. 
Memiliki struktur. 


Memiliki norma yang mengatur 
hubungan antaranggota. 
Memiliki pengikat. 
Adanya interaksi dan komunikasi 
antaranggota. 

Jawaban: C 


D 


46. Ekonomi makro adalah bagian dari ilmu 
ekonomi yang mempelajari mekanisme 
bekerjanya perekonomian secara 
keseluruhan. Contoh: pendapatan 
nasional, investasi, neraca pembayaran, 
kurs, jumlah uang beredar. 


Ekonomi mikro adalah bagian dari ilmu 
ekonomi yang mempelajari variabel 
ekonomi yang lebih kecil. Contoh: 
elastisitas, harga, perilaku konsumen, 
perilaku produsen, biaya produksi. 


Jawaban: E 


47. Personal Income (PI) = NNI — luran 
jaminan sosial — Laba ditahan — Pajak 
perseroan + Transfer payment 


Jawaban: E 


48. Kurva Pasar Persaingan Monopolistik 


Rp 


g Kuantitas 


Jawaban: B 


49. Masalah dasar ekonomi adalah 
kebutuhan manusia yang tidak terbatas 
dengan sumber daya yang terbatas. 


Jawaban: D 


50. 


51. 


52. 


53. 


Diketahui MPC = 0,75 
Tambahan Y = 80 satuan 
Ditanya: berapa tambahan tabungan? 
MPS = 1 — MPC 
=1-0,75=0,25 
Besarnya tambahan tabungan = 0,25 x 


80 satuan = 20 satuan 
Jawaban: D 


Garis ABE = Surplus konsumen 


Garis BCE = Surplus produsen 
Jawaban: B 


Semakin maju suatu negara semakin 
banyak yang menggunakan uang giral 
daripada uang kartal (uang kertas dan 
logam). (Pernyataan benar, alasan benar, 
dan keduanya menunjukkan hubungan 
sebab akibat). 


Jawaban: A 


Kurva Pasar Persaingan Sempurna 


MC 
AC 


D-AR-MR-P 


AFC 


Ciri-ciri pasar persaingan sempurna: 


(1) Banyak penjual dan pembeli. 
(2) Barang homogen. 


(3) Penjual sebagai price taker. 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 699 


54. 


55. 


56. 


(4) Penjual dan pembeli mempunyai 
pengetahuan sempurna tentang 
pasar. 


(5) Kuva permintaannya 
horizontal. 


berbentuk 


(Pernyataan benar, alasan salah). 


Jawaban: C 


Untuk mendapatkan laba maksimal, 
perusahaan harus memproduksi output 
sebanyak MR = MC. Belum tentu 
penambahan output akan menambah 
total pendapatan produsen. (Pernyataan 
dan alasan salah). 


Jawaban: E 


Usaha-usaha peningkatan jumlah dan 
mutu hasil produksi: 


(1) Intensifikasi: Usaha meningkatkan 
hasil produksi dengan cara 
meningkatkan kemampuan atau 
memaksimalkan produktivitas faktor- 
faktor produksi yang sudah ada. 


N 


Ekstensifikasi: Usaha meningkatkan 
hasil produksi dengan cara 
menambah atau memperluas faktor- 
faktor produksi yang digunakan. 


V 


Diversifikasi: Usaha meningkatkan 
hasilproduksidengancaramenambah 
jenis atau keanekaragaman hasil 
produksi. 


(Pernyataan salah, alasan benar). 
Jawaban: D 


Semakin besar pendapatan seseorang, 
maka semakin besar juga konsumsinya. 
Karena besar kecilnya konsumsi 
dipengaruhi oleh besar kecilnya 
pendapatan. (Pernyataan salah, alasan 
benar). 


Jawaban: D 


SBMPTN 
/0 0 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


57. 


58. 


59. 


60. 


Faktor-faktor yang mempengaruhi kurva 
penawaran bergeser: 


1) Harga barang alternatif (barang 
substitusi dan komplementer). 

Biaya produksi (bahan baku, biaya 
tenaga kerja). 

Tingkat teknologi. 

Jumlah produsen yang ada di pasar. 
Laba yang diinginkan produsen. 


Adanya pajak dan subsidi dari 


pemerintah. 
Jawaban: E 


Barang komplementer 
Pkt- Qdk |- Adi | 


(pelengkap) = 


Contohnya: gula dan teh. Ketika harga 
gula naik, maka jumlah gula yang diminta 
akan turun, dan jumlah teh yang diminta 
juga ikut turun. 


Jawaban: D 


Harga Pokok Penjualan - Persediaan 
Barang Awal + Pembelian bersih — 
Persediaan Barang Akhir 


Pembelian bersih = Pembelian + Beban 
Angkut Pembelian — Retur Pembelian — 
Potongan Pembelian 


Jawaban: B 


Dampak buruk pengangguran adalah 
meningkatnya kesenjangan sosial. 
Karena investasi yang turun, kesempatan 
kerja turun, pertumbuhan ekonomi juga 
ikut turun. 


Jawaban: B 


SBMPTN 2016 


KODE JURUSAN PTN PG (%) 


Konseling 


112013 | Ekonomi UNSYIAH 23.17 
Pembangunan 

112124 | Kesejahteraan UNSYIAH 22.94 
Keluarga 

NAN Pend. Bahasa & UNSYIAH 22.67 
Sastra Indonesia 

112192 Ilmu Komunikasi UNSYIAH 2267 | 67 

fangs Pend. Bahasa UNSYIAH 22.66 
Inggris 
Pend. Seni Drama 

112116 Tari & Musik UNSYIAH 21.90 


Dasar 


Pend. Jasmani, 

112132 | Kesehatan & UNSYIAH 19.71 
Rekreasi 

king Pend. Pancasila & UNSYIAH 18.20 
Kewarganegaraan 

122082 | Ilmu Komunikasi UNIMAL | 24.03 | 03 

= UNIMAL rs 


122044 UNIMAL 22.90 
Negara 


Pend. 


KELOMPOK 


SOSHUM 


122014 Manajemen | UNIMAL 22.51 


fees Pend. Bahasa UNIMED 22.90 
Perancis 


142202 | Pend. Tata Boga UNIMED 2258 | 58 
IN Pend. Pancasila & UNIMED 22.17 
Kewarganegaraan 
Pend. Bahasa 
142113 | Sastra Indonesia & UNIMED 22.47 
Daerah 
Pend. Guru 
142232 | Pendidikan Anak UNIMED 22.17 
Usia Dini 
142254 | Pend. Akuntansi UNIMED 22.17 
Pend. 
142016 | Kesejahteraan UNIMED 21:85 
Keluarga 
142076 | Pend. Luar Sekolah UNIMED 21.85 
142224 | Pend. Antropologi UNIMED 21.85 
Pend. Guru Sekolah 
142195 Dasar (PGSD) UNIMED 21.33 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Pend. Bimbingan Pend. Bahasa 
D Jasmani, Pend. Bahasa 
142054 | Kesehatan, & UNIMED 19.10 172095 | Sastra Indonesia & UNP 24.99 
Rekreasi Daerah 
hana Pend, Kepelatihan UNIMED 18.83 172205 | Pend. Ekonomi — A 24.98 
Olahraga 
Pend. Seni Drama Ekonomi 
, 172235 24.98 
Pend. Bahasa Pend. Sosiologi 
142143 UNIMED 18.17 
mus| Bendi Bahasa | une | 1817 | ee Antropologi cia 
142151 | Pend. Seni Ru UNIMED 18.14 i 
142151 | SAN 172035 | Teknologi UNP 24.32 
Pendidikan 
Bimbingan dan 
Jis ine osn 


172162 | Pend. | Pend. Sejarah | 24.08 


152166 | Sastra Arab 30.48 172102 | Bahasa dan Sastra UNP 23 36 
Indonesia | 
152085 | Ilmu Komunikasi 30.17 7 
Pend. Pancsila & 
152182 | Sastra Jepang 30.17 172184 | Kewarganegaraan UNP 23.36 
= 
152174 | Etno Musikologi 29.22 
172154 Pend. Geografi es 22.83 
en uru Sekola 
172073 22.63 
152033 | Antropologi Sosial 27.48 Pend. 
172243 | Kesejahteraan UNP 22.63 
152144 | Sastra Inggris 27:17 Keluarga 


152196 | Ilmu Perpustakaan 26.17 172081 | Pend. Guru Pend. UNP 2213 
Anak Usia Dini | 
152122 | Sastra Indonesia 2517 Administra 
152114 | Ilmu Politik 24.17 Pendidikan 
a | Pend. Kepelatihan 
Sastra Daerah Pend. Jasmani, 
SEIS untuk Sastra Batak 22.70 172265 | Kesehatan dan Ne 2123 


Rekreasi 
Ilmu Administrasi fee Pend. Luar Sekolah P az 212e 
Sastra Daerah ecantikan 
152136 | untuk Sastra USU 18.33 i 
E Pend. Seni Drama, UNP 19.98 
Tari, dan Musik 


Melayu 
Manajemen Sumber Manai 
152211 18.00 anajemen 
Bahasa dan Sastra 
172124 = 2817 17 172132 | Pend. Seni Rupa 19.69 
172005 Psikologi ae Jan 26.33 172021 | Pend. Luar Biasa 18.33 


SBMPTN 
/ 02 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


eri | sasra woore | unano 


UNAND 28.03 


Ekonomi Islam 
182036 | Ilmu Sejarah UNAND 25.36 202161 | (Perbankan UIN RIAU 
P - Syariah) 
182096 oo UNAND 24.70 
ee Muamalah/Hukum UIN RIAU 23.17 
Perdata Islam 


ena mu Hubungan UNAND 24.70 
Internasional Sond, & 
end. Guru 
202086 ae UIN RIAU 20.36 
182133 | Sastra Jepang UNAND 24.33 Madrasah baayan  UINRIAU | 2036 
rea as ee 202056 | Ilmu Hukum UIN RIAU 19.92 
Pembangunan 
Studi Agama/ 
182155 Ilmu Komunikasi UNAND 2317 202183 Perbandingan UIN RIAU 
182052 | Antropologi Sosial UNAND 22.08 Agama 
l Bimbingan dan 
182103 | Sastra Indonesia UNAND 19.17 202204 Penyuluhan Islam UIN RIAU 
PA Sastra Daerah UNAND 19.05 202072 | Pend. Agama Islam UIN RIAU 
Minangkabau 
182046 WAND | 1800 


Perbandingan 
202153 Mazhab dan Hukum UIN RIAU 
Hubungan : 
192015 UNRI 31.62 202234 Manajemen UIN RIAU 
Dakwah 
192104 TEZ 


202191 UIN RIAU 
Ilmu Administrasi a wil 


202175 | Aqidah Filsafat UIN RIAU 
192031 Ilmu Administrasi UNRI 25 47 
Negara 
192061 | Ilmu Komunikasi UNRI 23.67 


Pembangunan 
| Manajemen 
192126 | Pend. Ekonomi UNRI 23.33 202101 | Pendidikan Islam UIN RIAU 
Bimbingan Bimbingan dan 
192194 UNRI 22.67 g 
192053 UNRI 22.65 202115 | Pend. IPS Ekonomi UIN RIAU 18.67 
192134 | Pend Pancasila & UNRI 22 65 202131 | Jinayah Siyasah UIN RIAU 18.41 
Kewarganegaraan | 


Ahwal Al- 
202123 , UIN RIAU 18.40 


202034 UIN RIAU 17.67 
192112 | Ilmu Hukum UNRI 21.83 
202094 | Bahasa Arab UIN RIAU THA 


Pend. Bahasa 


192156 | Sastra Indonesia & UNRI 20.67 202012 UIN RIAU 16.67 
Daerah 


1956 


19:56 


19:55 


19.55 


19.33 


19.02 


19.02 


19.01 


202042 | Psikologi UIN RIAU 18.83 


202226 | Komunikasi UIN RIAU 18.78 
202101 i UIN RIAU 


Kependidikan Islam 18.77 


18.77 


SBMPTN / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


212073 | Akuntansi UNJA 27.67 952033 | Ekonomi UNIB 20.33 
Pembangunan 
Pend. Bahasa 
212035 r UNJA 26.29 252093 | Pend. Luar Sekolah UNIB 19.95 


Pend. Bahasa 252055 Ilmu Administrasi UNIB 19.83 
212021 | Sastra Indonesia & UNJA 23.35 Negara 
Daerah 252063 UNIB 19.83 
Ilmu Ekonomi Studi 
212051 UNJA 22.67 Pend. Bahasa dan 
2raosn| pr Bono Stat Una | 207 sai Sastra Indonesia us bank 
212065 E 
212065 | Manai > mu Kesejahteraan UNIB 19.00 
212043 | Ilmu Hukum UNJA 21.00 
Pendidikan Jasmani 
212013 | Pend. Ekonomi UNJA 19.00 202194 dan Kshtan aide taaa 
aaao Ekonomi UNSRI 33.17 Zu UNILA vt Ae 
Pembangunan Pond. Baten 
Pend. Pancasila & 272073 | Ilmu Komunikasi UNILA 29.94 


232075 | Kewarganegaraan UNSRI 30.88 
ba 272043 | Manajemen | una |2766 


232134 Pend. Bimbingan 28.23 272035 | Ilmu Pemerintahan UNILA 27.44 
dan Konseling — | 
Pend. Guru Sekolah 272095 D a a UNILA 27.44 
232142 Dasar 27.46 laga/Bisnis 


272081 Ilmu Administrasi T 
: - 272132 | Pend. Ekonomi UNILA 26.84 
232053 ea 26.09 272132 


Pend. Bahasa 
232091 | Pend. Ekonomi 24.99 272162 | Sastra Indonesia & UNILA 25.65 
Daerah 


Pend. Bahasa 
SEL Inggris 24.77 272013 | Hukum UNILA 25.38 
272116 | Pend. Sejarah UNILA 24.97 


Pend. Bahasa 
232104 | Sastra Ind ja & UNSRI 
a su Pend. Pancasila & 
272102 | Kewarganegaraan UNILA 2413 
232126 Pend. Jasmani dan UNSRI 2409 (PPKn) 
Kesehatan i 
272124 | Pend. Geografi UNILA 24.72 
232023 | Ilmu Hukum UNSRI 23.67 | | 
272021 UNLA | 2402 
232083 | Pend. Sejarah UNSRI 2217 Bimbi 
| Dn < san UNILA 24.02 
252061 UNSRI | 2017 Konseling 
252085 UNIB 25.83 272051 UNILA 23.33 
Pembangunan 
Pend. Bahasa 
Inggris 212184 Dasar (PGSD) UNILA 22:57 
252041 UNIB 24.50 Pend. Jasmani, 
272146 | Kesehatan & UNILA 21.13 
O Pend. Guru Sekolah UNIB 22.10 Rekreasi 
Dasar 
Pend. Seni Drama, 
252011 | Ilmu Hukum UNIB 21.67 ete) ari, & Musik UNILA 19.09 
252071 | Ilmu Komunikasi UNIB 20.83 Ses sa dan Sastra a 
Pend. Guru Pend. 
252136 Maan UNIB 20.83 
saran Anak Usia Dini | uw | 2009, ee Pend. Bahasa dan UNJ 33.33 
Sastra Inggris 


SBMPTN 
104 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


302086 | Psikologi 32.42 | [302191] Pend. Seni Rupa 20173 
Kurikulum 302175 | Pend. Seni Tari SD 19.63 
302012 | & Teknologi 30.31 
Pend. Bahasa dan Ilmu Hubungan 


302056 Tanya Anak Usia wo 28.63 312051 | Ilmu Komunikasi 49.33 
ini 
[302204| Pend Ekonomi | uns lan (212154 anma 


Ilmu Administrasi 
912132 : Ul 43.81 
ey Bimbingan dan UNJ 28.04 SS en 
Konseling ‘mau faa r 
mu ministrasi 
312146 43.17 
BN Pend. Bahasa UNJ 27.83 ae 
Perancis i Kal 
mu Administrasi 
312073 42.78 
cat 
312124 | Ilmu Ekonomi 42.78 
302226 | Pend. Sejarah 26.8 | 48 


312013 | Ilmu Hukum 42.61 
307145 Pend. Bahasa 
Jerman 312065 | Ilmu Politik 40.25 
307101 Bahasa dan Sastra 


ae 312043 | Psikologi 39 83 

302212 | Pend. Pend. Geografi | 312221 | Sastra Jepang Ul 39.74 

302034 | Manajemen 312265 | Sastra Inggris UI 39.40 
Pendidikan 

302072 Pend. Guru Sekolah 


Dasar (PGSD 
ng 312302 | Bahasa dan UI 37.19 
Kebudayaan Korea 


302026 | Pend. Luar Biasa | Luar Biasa 
312102 Ilmu Kesejahteraan 36.30 
Sosial 
312116 | Antropologi Sosial og 31.61 
312205 | Sastra Indonesia i) 31.06 
312184 | Ilmu Perpustakaan [|_ 30.49 
312192 | Ilmu Filsafat 30.29 
302153 Pend. Bahasa Arab 22.58 | |e eons 
302331 | Pend. Tata Boga 22 50 312021 | Arkeologi Indonesia| Ul | 28.99 
Pend. Jasmani, 312035 | Ilmu Sejarah 28.99 
302272 | Kesehatan, & UNJ 22.12 
312281 | Sastra Belanda | 28.23 


Rekreasi 
Pend. 312243 | 2243 | Sastra Arab — a 25:83 
302264 | Kesejahteraan UNJ 21.90 Sada h 
Keluarga 22: asia aora 22.87 
untuk Sastra Jawa 


SBMPTN / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


26.05 


25.39 


24.97 


24.17 


24.17 


(= 
= 
E= 


S 


24.03 


Pend. Pancasila 
302204 | Kewarganegaraan 24.00 
(PPKn) 


302353 | Pend. Tata Rias 


302345 | Pend. Tata Busana 


23.83 
23.50 
302242 | Sosiologi 23.34 
302042 | Pend. Luar Sekolah 


302323 ag IPS 


302256 | Pend. | Pend. Sosiologi | 


302286 Pend. Kepelatihan 
mena! 


23.33 
23.00 


S 


22.59 


22:59 


Akuntasi Pend. (Tadris) 
Pe — — UIN JAKARTA 32.70 Bara Bahasa Indonesia UIN JAKARTA 19.55 


322022 | UIN JAKARTA | 32.50 322193 | Pengembangan UIN JAKARTA 19.54 
Masyarakat Islam 
322141 | UIN JAKARTA | 32.47 | 17 322325 | Aqidah Filsafat | | Aqidah Filsafat | | UIN JAKARTA | JAKARTA | 19.50 


Ilmu Hubungan Dirasat Islamiyah 
322082 UIN JAKARTA 31.07 
sama ennn Tana | er 222393 | (internasional) su cas ©” 
322096 | "'mu Hub UIN JAKARTA | 31.07 322014 | Peradilan Agama UIN JAKARTA | 19.33 
E roos 
322341 | Kepidanaan Islam UIN JAKARTA 19.17 
322214 | Psikologi | | UIN JAKARTA | JAKARTA 30.86 


Da Dong (Bahasa 
322171 Perbankan Syariah | UIN JAKARTA | 28.47 322244 UIN JAKARTA | 19.00 
Manajemen Pend. (Tadris) 
322163 UIN JAKARTA 28.00 322296 | ahasa mages UIN JAKARTA aBa 11 
Bahasa dan Sastra 
Pembangunan 
322252 | Islam (Manajemen UIN JAKARTA | enakan 
Pendidikan) 342335 | Pend. Administrasi seen 
Perkantoran 
322125 a A UIN JAKARTA | 25.65 
322355 | | Ekonomi Islam | Islam | UIN JAKARTA | JAKARTA 24.83 Jepang | 


322303 | Pend. (Tadris) IPS UIN JAKARTA | 23.98 342195 Pena ERD 27.33 
322111 | Ilmu Perpustakaan UIN JAKARTA 23.31 342016 Administrasi ba 18 
Pendidikan 


322266 | Pend. Agama Islam UIN JAKARTA 23.30 

342313 | Pend. Akuntansi = — 26.17 
322274 | Pend. Bahasa Arab UIN JAKARTA 23.30 

342002 Pend. Geografi AA 2010 26.10 


322103 | Ilmu Hukum UIN JAKARTA | 2317 | an 
- PAE E 
322155 a. UIN JAKARTA 22 51 
As NN 
322189 demi da. UIN JAKARTA 22.50 Manajemen Industri 
au Kesejahteraan UIN JAKARTA pu 
Sosial 342173 | Pend. Bahasa Arab 25.47 


Bahasa dan Sastra 
322133 | Jurnalistik UIN JAKARTA E 33 342365 25.33 


322222 | Sejarah dan UIN JAKARTA 21.33 342062 | Psikologi O 25.17 
e Islam 
342232 | Pend. Seni Musik O UP | 2478 | 24.78 
322236 | | Tafsir Hadits | Hadits UIN JAKARTA 21.11 
Bimbingan dan 
342024 24.00 
oe en UIN JAKARTA | 20.66 mper a A 
< E Islam Pond. Bah 
end. Bahasa 


322385 eo UIN JAKARTA | 20.00 342165 Jer Bahasa SS 23.67 
nggris 
Perbandingan 
322363 | “Ia UIN JAKARTA | 19.83 PE Pend. Bahasa 5 


Perbandingan 

322371 Meteab & Bol UIN JAKARTA 19.83 342143 Pend. Bahasa & 22 67 
Admanisi Sastra Indonesia 

322393 UIN JAKARTA 1983 83 

322393 Keperdataan Islam 342321 Pend. Tata Niaga/ 22 67 


Manajemen Bisnis 


SBMPTN 
10 6 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Manajemen 362183 UNPAD 27.50 
342121 | Pemasaran UPI 2233 
Pariwisata 362094 | Antropologi Sosial UNPAD 29.33 
Pend. Jasmani, 362115 | Sastra Indonesia UNPAD 23.67 
342305 | Kesehatan, & UPI 22.33 = 
Si mommas UNPAD 23.67 
Perpustakaan 
anal Pend. Ekonomi pu |23 22.33 362131 | Ilmu Sejarah UNPAD 2217 
Koperasi 
362191 | Sastra Arab UNPAD 21.87 
a man — an| fom 
[362175 UNPAD | 2007 
Pend. 
342262 | Kesejahteraan 21.90 362123 | Sastra Daerah UNPAD 18.17 
Keluarga (Sunda) 
342292 | Pend. Kepelatihan 21.83 372081 | Bahasa dan Sastra | in BanpuNG | 28.01 
Olahraga Inggris 


342046 | Pend. Luar Biasa 21.67 372095 | Psikologi UIN BANDUNG 22.33 


342084 | Pend. Sejarah 21.67 372043 UIN BANDUNG 22.17 
342395 | Pend. Sosiologi eS 21.67 372035 | mu Hukum | Hukum UIN BANDUNG 21.81 


342032 | | Pend. Luar Sekolah Luar Sekolah] uP | 21.33 372051 r UIN BANDUNG | 2066 
Pend Pancasila & 
342076 Tm | am 7117 372013 | Sosiologi | UIN BANDUNG BANDUNG 1954 54 
Ilmu Komunikasi 
342284 | Pend. Tata Busana ea oo 20.83 372073 | 1 urnalistik UIN BANDUNG | 18.83 
Pend. Ilmu Pend. Bahasa 
342381 Pengetahuan Nm MAN 2050 | 50 372021 UIN BANDUNG 18.00 


Bahasa & Sastra 
342276 | Pend. Tata Boga ea 19.74 382052 Ba C UNTIRTA 27 66 
342224 | Pend. Seni Tari | ua (1973) 19.73 


382022 | Manajemen | UNTIRTA | ar 47 


342216 | Pend. Seni Rupa ene |e 19.16 
382014 | Ilmu Hukum UNTIRTA 25.46 


362026 Akuntansi | © UNPAD NPAD 44.17 | 17 


Te 382074 Pend. Luar Sekolah UNTIRTA | 25.46 | 
mu nubungan 
— Internasional 382096 aa UNTIRTA 25.46 
362042 UNPAD 3850 50 
382086 Ilmu Komunikasi Komunikasi | UNTIRTA 2411 
362012 | Ilmu Hukum UNPAD 36.33 
Ekonomi 


362204 | Ilmu Komunikasi UNPAD 3617 | | 982944) Pembangunan SNN on 


362101 Ilmuministrasi Niaga UNPAD 35.33 382082 | Pend Bahasa dan UNTIRTA 19.72 
=a Indonesia 
562034 | Ekonomi UNPAD 33.50 382036 | Akuntansi | UNTIRTA TM | 14 
Pembangunan 


Pend. Guru Sekolah 
362145 Sastra Inggris UNPAD 31.61 | 61 382104 = dan UNTIRTA 19.00 


362056 Be UNPAD 31.43 712005 | Pend. Ekonomi Ekonomi | UNTAN | 26.09 | 09 
Ekonomi 
362086 | Ilmu Pemerintahan UNPAD 31.08 712021 UNTAN 25.00 


362161 | Sastra Jepang UNPAD 30.87 712146 | Pend. Guru Pend. UNTAN 25 00 
Anak Usia Dini | 
362153 | Sastra Perancis UNPAD 30.00 , 
| 712124 er ral & UNTAN 24.34 
362072 Ilmu Kesejahteraan 
Sosial 


Rekreasi 


UNPAD 28.33 


SBMPTN / / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Ilmu Sosiatri/ Pend. Bahasa 
COE PN 22 De BD 
422022 UNNES 24.08 
OE 


fee Pend Pancasila & UNNES 24.08 
712146 | Ilmu Politik UNTAN 20.83 Kewarganegaraan 
Pend Bahasa Pend Jasmani, 
712081 | Sastra Indonesia & UNTAN 20.76 422074 | Kesehatan, & UNNES 24.07 
Daerah Rekreasi 


712035 UNTAN 20.46 422266 | Sastra Indonesia UNNES 24.07 


712102 | Pend. Sosiologi UNTAN 19.72 D Bimbingan dan UNNES 24.06 
Konseling 
Se UNTAN TAA 422066 | Pend. Sejarah UNNES 24.06 


gi o> Ekonomi UNNES 23.33 
Rand. Bahasa Pembangunan 
712162 UNTAN 18.33 
Mandarin 


== ones | 22065 
412065 | Akuntansi UNSOED 33.70 422036 | Pend. Luar Sekolah UNNES 2262 | 62 


412073 | Ilmu Komunikasi UNSOED 30.88 
412073 422082 DA ii UNNES 22.12 
412043 | UNSOED 30.32 g 
Pend. Bahasa 
422244 UNNES 21.87 
Negara 
422296 | Ilmu Sejarah UNNES EA Py, 
412102 | Sastra Inggris UNSOED 29.03 
412051 enon UNSOED 28.43 
Pembangunan 422303 UNNES | 20.74 | 74 
412013 | Ilmu Hukum UNSOED 27.00 
412013 422385 aar Komunikasi UNNES 20.50 
412081 | Ilmu Politik UNSOED 26.30 
422096 | PKK Tata Boga UNNES | 20.42 | 42 
n= UNSOED 25.45 
422103 | PKK Tata Busana UNNES 20.42 
412095 | Sastra Indonesia UNSOED 24.67 67 
a 422252 | Pend. Seni Rupa UNNES 20.41 
Bantan "PNG. Banasa UNNES 33.01 
a 422355 | Pend. Bahasa Arab. Bahasa Arab UNNES 20.41 
422141 | Psikologi UNNES 31.42 422206 D Ekonomi UNNES 19.83 
Koperasi 
fee Pend. Uru Sekoa UNNES 19.33 
422274 | Sastra Inggris UNNES 30.31 Dasar (PGSD) 
422163 | Ilmu Hukum UNNES 29.95 422371 Haa uai UNNES 19.33 
Pend. Ekonomi Pend. Bahasa dan 
422193 : UNNES 29.58 
422311 UNNES 19.12 
422133 UNNES 28.33 422333 | Pend. Seni Musik | Seni Musik UNNES 18.80 
Pend. Ekonomi 422325 | Pend. Seni Tari UNNES 18.17 
422214 | Administrasi UNNES 27.45 
Pekantoran 432083 UNDIP 37:50 
Nana Pend. Bahasa dan UNNES 27.06 432126 UNDIP 36.33 
Sastra Indonesia 


SBMPTN 
/0 8 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


432061 UNDIP 35.17 Pend. Luar Biasa 
442195 | (Pendidikan 
432134 | Psikologi UNDIP 35.17 Khusus) 
Ilmu Ekonomi & Pend. Jasmani, 
P Studi Pembangunan UNDIP 33.00 442202 | Kesehatan, dan 
Rekreasi 
Ilmu Administrasi 
432104 ciate . UNDIP 32:33 imbi 
Konseling 
Bahasa & Sastra 
432023 UNDIP 31.33 j 
Olahraga 
[432112 | UNDIP | 3050 
Pend. Guru 
zr Ilmu Hukum UNDIP 30.29 o Pendicikan Anak UNS sit 
sia Dini 


Ilmu Administrasi 


432091 | Publik (Adm. UNDIP 28.17 442155 | Seni Rupa Murni D 21.46 
442254 Pend. Seni Rupa AA 21.46 


Bahasa & Sastra 
432015 UNDIP 25:47 
Tekstil) 


432045 | Ilmu Perpustakaan UNDIP | 24.00 | 00 Sastra D h 
astra Daera 
442113 20.45 
432142 | Sastra Jepang UNDIP 22.50 = untuk Sastra Jawa og 
432031 | Sejarah Indonesia UNDIP 19.59 442084 | Ilmu Sejarah a a 20.17 


Ilmu Administrasi Pend. Guru Sekolah 


442046 | Ilmu Hukum 30.67 462323 | Bahasa dan Sastra Ss: Sau 
Inggris 
442054 Ekonomi 
Pembangunan 462226 | Administrasi | Administrasi Negara UNY | 28.24 


Pend Bahasa 462161 | Pend. Ekonomi an 27.67 


442232 | Sastra Indonesia & 
Daerah Pend. Jasmani, 
462101 | Kesehatan, dan 27.48 
442224 | Pend. Ekonomi Rekreasi 
442105 | Sastra Inggris 
= wo == ns 
26.85 astra Indonesia 
P 467123 Pend. Teknik 26.87 
26.30 Busana 
462183 | Ilmu Sejarah 26.87 


442032 | Sosiologi =| 
442151 Desain Komunikasi 
= 
442165 | Pend. | Pend. Sejarah | 26.08 
Bahasa dan Sastra 
462315 26.86 
o Bea 26.08 Se == 
Antropologi 
Pend. Bahasa 
Pend. Guru Sekolah Pend. Administrasi 


442143 | | Desain Interior | Interior 24.33 


Kewarganegaraan 


Negara) 


28.63 


UNS 28.43 


28.05 


28.00 


SBMPTN / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


rara] meos | uem a 
an) sa) ve are 


472192 | Ilmu Sosiatri 27.41 


Teknologi 
462331 | Pend. Seni Tari as 24.77 
Bea Bimbingan dan UNY 24.67 
pena 
= 
“462086 | Pend. Sejarah E- 2435 
Manajemen 
Kewarganegaraan 
Pend. Guru Pend 


Pend. Ilmu 
Pengetahuan Sosial 


462131 | Pend. Teknik Boga 22.68 
462345 | Pend. Seni Musik 22.68 


Jasmani 
462115 Pend. Kepelatihan UNY 2215 
Olahraga 
462056 | Pend. Luar Sekolah 20.50 
462204 | Pend. Sosiologi 20.47 


462301 | Pend. Seni Rupa 20.47 
462042 | Pend. Luar Biasa E 20.33 


O E 


472035 | | Akuntansi | 49.83 


ome e | 
Internasional 
ee 


rasi imanam | vom a 
ra ap | wow [sor 


472184 | Ilmu Pemerintahan 35.00 


472081 | Ilmu Sejarah 


a 
ra | vo a 
jas ramos | ven 2500 


Pend. Guru MI 
482236 (PGMI) UIN YOGYAKARTA | 20.68 


482036 | Ilmu Perpustakaan | UIN YOGYAKARTA | 20.67 | 67 
482141 | Pend. Bahasa Arab | UIN YOGYAKARTA | 20.36 


482014 O B dan Sastra | UIN YOGYAKARTA | 19.92 
482185 | Tafsir Hadits UIN YOGYAKARTA | 19.05 | 05 


482022 | Selarah & UIN YOGYAKARTA | 19.04 
Ta Islam 
482214 UIN YOGYAKARTA 1904. 04 


fe) Perbandingan UIN YOGYAKARTA | 19.03 
— rar 


482163 PG ore Filsafat UIN YOGYAKARTA 1879 19 
482155 Kependidikan Islam | UIN YOGYAKARTA 1842 42 


502094 | Pend. Bahasa UNESA 36.31 
Inggris 


502161 | Sastra Inggris UNESA 3528 | 26 
z UNESA = o7 


P Pend. Bahasa UNESA 30.50 
Ra 

502286 | Akuntansi UNESA 

Nanang Pend Bahasa & UNESA 27.33 
Sastra Indo 

502212 UNESA 25.37 


502204 Pend. Sejarah Pend. Sejarah | UNESA | 24.67 | 67 


EE 
502012 | Pendidikan dan UNESA 24.33 
Bimbingan 


462212 


472213 | Sosiologi 


SBMPTN 
71 0 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


502264 | Pend. Ekonomi UNESA 24.33 522052 | Ilmu Politik UNAIR 32.17 
902153 | Sastra Indonesia UNESA 24.29 522036 | Psikologi UNAIR 32.00 


502101 hn UNESA »358 522163 | Sastra Jepang UNAIR 2957 
Tay Ta PE 522044 | Sosiologi UNAIR 28.62 
= 522155 | Sastra Indonesia UNAIR 26.04 
ss 522074 | Antropologi Sosial O UNAIR | 


502191 | Pend. Geografi UNESA 22.83 
522133 ae wih s UNAIR 25.83 
502042 | Pend. Luar Biasa UNESA 22.55 cipustakaan 
522171 | Ekonomi Islam UNAIR 2550 | 50 
502123 Lan arene UNESA 22.09 
aerah (Jawa) 522125 | Ilmu Sejarah O UNAIR | : 
Kurikulum 
502026 | & Teknologi UNESA ; 532083 | Psikologi UNIJOYO 23.00 
— — 532061 UNIJOYO 21.67 
end. uru rend. 
ie Anak Usia Dini UNESA Aah 532023 | Sastra Inggris UNIJOYO 20.71 
page Pend. Pancasila & UNESA 21.36 532015 | Ilmu Hukum UNIJOYO 20.70 
Kewarganegaraan 


Pend. 532045 | Ilmu Komunikasi UNIJOYO 20.70 
502234 | Kesejahteraaan UNESA 21.33 


TS 


502294 | Pend. Tata Rias | Tata Rias UNESA 21.33 532075 | Ekonomi UNLIOYO 5933 
ee Tae Pembangunan 
en uru Sekola 
502056 UNESA 21.21 
502086 | Bagar SMM unesa | 2121 532031 UNIJOYO | 1962 | 
502131 | Pend. Seni Rupa UNESA 20.69 542224 Ekonomi Syariah | UIN SUNAN AMPEL | 29.00 | 00 


502315 | Ilmu Hukum UNESA 20.33 
502315 | | 542143 Se (Bisnis | yin SUNAN AMPEL| 27.17 
502301 UNESA 19.83 
Pendidikan 542076 | Psikologi UIN SUNAN AMPEL 2356 56 
Pend. Jasmani, 
502242 | Kesehatan, & UNESA 19.60 542092 | Komunikasi & UIN SUNAN AMPEL! 23.17 
= Islam 
Rekreasi 
502175 UNESA 19.07 542181 Sez Se Islam | UIN SUNAN O M 22.17 


i 542165 | Pend. Agama Islam | UIN SUNAN AMPEL |2143 | 43 

502145 ha a UNESA 19.06 542165 5 

Sand Kewalahan 542046 ae dan Sastra | UIN SUNAN AMPEL] 21.34 
502256 ans UNESA 19.06 

— AA Pengembangan 
522111 | Ilmu | Ilmu Komunikasi | UNAIR 41.26 ae Masyarakat Islam eee 21.33 
fee) Uma Hubungan UNAIR 39.67 Saga Bimbingan & UIN SUNAN AMPEL | 20.67 

Internasional Pr Islam 


922096 UNAIR 37.50 542173 | Pend. Bahasa Arab | Bahasa Arab UIN SUNAN AMPEL | SUNAN AMPEL | 20.67 
22103 UNAIR 36.67 542084 | Politik Islam UIN SUNAN AMPEL 2033 | 33 


Ilmu Administrasi 
Pr UNAIR 3533 | ea | Manajemen NN aa 
Dakwah 
522014 | mu Hukum | Hukum UNAIR 35.00 
542016 daa Bahasa UIN SUNAN AMPEL | 19.51 
522141 | Sastra Inggris UNAIR 34.67 agga 
Sejarah & 
A Ekonomi aa — 542032 Ba toa UIN SUNAN AMPEL | 19.51 
Pembangunan 


SBMPTN / 1 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


a ; 552203 | Pend. Tata Boga 22.08 
yakhshiya 
SE Hukum Keluarga [Peel 19, 552041 | Pend. Luar Sekolah 21.82 


Islam 
552144 | Pend. Seni Tari OO M 21.43 
542216 | Tafsir Hadits UIN SUNAN AMPEL | 19.05 
552122 | Pend. Seni Rupa A 21:33 
Siyasah Jinayah 


542151 | (Hukum Tata UIN SUNAN AMPEL ) 552285 Ekonomi dan Studi 
Negara & Pidana) Pembangunan 


542024| Pend Guru MI UIN SUNAN AMPEL| 18.97 552306 tle Layar a 20.17 
542195| Akidah Filsafat UIN SUNAN AMPEL| 18.97 562033 | Teknologi sen 
Pendidikan 
542062 | Ilmu Komunikasi | UIN SUNAN AMPEL | 18.39 - D 
en uru seKola 
542202 a UIN SUNAN AMPEL | 18.22 
552211 | Pend. Tata Busana e e 19.67 


542054 | UIN SUNAN AMPEL | 18.17 
aa 37.87 g 
Inggris 


ES B = èë ë 


Hubungan 
552136 ren a T- 29.57 562101 Internasional 
562115 | Sastra Inggris O 32.33 
552293 | ‘ec [oe 29.00 
Ilmuministrasi 
562042 31.67 
Do ca 27.41 a Prem || eter 
Indonesia 
ee 562012 | Umu Hukum | us laa 
552093 | Sastra Indonesia & UM 27.17 | [562072] sosiologh | w laa 
Daerah 
552114 | Pend. BahasaArab| UM | 27.06 562034 a 29 94 
ubli 
eg Anak Usia 


552152 Pend. Sejarah as 26.03 560131 | Bahasa dan Sastra O B ee 
Bimbingan dan a 
552011 =e 29.17 562145 | Ilmu Politik ee 2472 24.72 


552255 Ilmu Sejarah BE N 24.70 572073 noaie dan Sastra UIN MALANG 28.61 
Administrasi 

552055 | Pendidikan 23.99 572095 | Psikologi UIN MALANG | na | 33 
Pend. Jasmani, 572013 Pend. Agama Islam UIN MALANG CE 43 

552025 | Kesehatan, & UM 23.83 


Rekreasi 572035 Pem) MI UIN MALANG | 21.34 
Pend. Administrasi 


552166 | Pend. Ekonomi O 23.00 572081 | Pend. Bahasa Arab UIN MALANG 20.67 
552085 Pend. Pancasila & 22 83 
Kewarganegaraan 


SBMPTN 
71 ) seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Ahwal 632083 | Sastra Indonesia UNUD 30.52 
Syakhshiyyah/ 
972043 | Hukum Perdata UIN MALANG | 20.64 632031 | Ilmu Sejarah UNUD 27.47 
572021 | Pend. IPS UIN MALANG 20.35 Internasional 
632186 | Psikologi UNUD 23.83 
572051 a UIN MALANG 20.35 
yana 632091 | Sastra Inggris UNUD 22.67 
572065 O C dan Sastra ) Yin MALANG | 20:35 632015 | Arkeologi UNUD 22.15 
572116 | | Akuntansi | UIN MALANG | 18.77 632104 | Bahasa dan Sastra UNUD 21.25 
Jawa Kuna 


Hubungan 

5820221 | rernasional UNEJ 32.48 632112 “ee dan Sastra UNUD 20.47 
Pend. Bahasa 

582133 = UNEJ 30.87 632172 | Sosiologi UNUD 20.17 


582096 | Akuntansi UNEJ 29.83 642062 ‘chr Bahasa UNDIKSHA 30.30 
nggris 
Ilmu Administrasi 
en Negara UNEJ 23.67 642024 | Pend. Ekonomi UNDIKSHA 2539 39 


582163 | Sastra Inggris UNEJ 28.04 642032 Pend. Sejarah UNDIKSHA 21 11 

582111 | Pend. Ekonomi UNEJ 26.04 642092 Bimbingan dan UNDIKSHA 22 41 
Pend. Bahasa dan E Konseling 

502141 Sastra Indonesia As tité Pend Bahasa 

TA UNEJ 2450 642054 Daerah & UNDIKSHA 21.83 

582014 Ilmu Hukum UNEJ 24.33 642143 UNDIKSHA 21.50 
Ekonomi 


582125 | Pend. Sejarah UNEJ 24.00 
582125 gs 642016 Da Pancasila & UNDIKSHA 20.72 
582044 UNEJ 23.83 Tg 
642046 | Pend. | Pend. Geografi | UNDIKSHA 20.72 
582103 | Pend. Luar Sekolah UNEJ 22.54 
: 642135 UNDIKSHA 20.00 
582171 | Sastra Indonesia UNEJ 22.09 


- Pend. Jasmani 
Ilmu Kesejaht ' 
582052 UNEJ 21.12 642121 | Kesehatan, & UNDIKSHA 19.96 
| Rekreasi 
582185 | Ilmu Sejarah UNEJ 21.12 
642076 | Pend. Seni Rupa UNDIKSHA 19.68 | 68 
582155 Bala Sekolah UNEJ 20.69 Sank Ma 
HA Pa "NG. Kepelaunan UNDIKSHA 19.50 
582066 UNEJ 20.33 Olahraga 


632023 | Antropologi Budaya UNUD 34.38 642151 a Anak UNDIKSHA 19.33 
532142 UNu a 
632142 642105 Teknologi UNDIKSHA 19.11 
; Pendidikan 
same TE 
632075 UNUD 32 97 642084 UNDIKSHA 18.79 
Industri Perjalanan —_€ — 
632156 UNUD 32.17 652033 Akuntansi UNRAM 25.42 
632045 | Ilmu Hukum UNUD 32.14 652063 Sa UNRAM 2517 
632134 UNUD 31.83 
652025 UNRAM 2176 76 
632126 | Sastra Jepang UNUD 31.43 Pend P Ea 
Ekonomi DaN ena. ancasra UNRAM 24.32 
632053 UNUD 31.17 Kewarganegaraan 
Pembangunan 
652011 | Ekonomi UNRAM 22.94 
Pembangunan 


SBMPTN / 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Islam 


aaa 732186 ma Pemerintahan UNPAR 19. 19.00 | 
652041 | Ilmu Hukum UNRAM 22.64 e 
en ancasila 
652085 | PGSD UNRAM 19.63 7320S ON ga 18.18 
652093 | PG PAUD UNRAM 19.33 732023 Pend. Ekonomi UNPAR 18. 18.18 | 


662026 | Pend. Bahasa UNDANA 24.96 | Bimbingan dan UNPAR 18.18 
Inggris Konseling 


| 662161 | Ilmu Politik UNDANA 24.96 732104 | Ekonomi UNPAR 18.18 
Pembangunan | 
Pend. Bahasa & 
662012 | &. «tra Indonesia UNDANA 24.00 732156 | Ilmu Hukum UNPAR 18.00 
662123 ta UNDANA 23.32 732083 | Pend. Luar Sekolah UNPAR 17.74 


Pend. Bahasa 
ini i 152055 : UNLAM 30:51 
752093 Untam | 2629 
662115 | Ilmu Hukum UNDANA 22.54 
662042 | Pend. Ekonomi UNDANA 21:83 
Pend Guru Pend 752033 | Pend. Ekonomi UNLAM 24.98 
UNDANA 21.44 
KT Usia Dini 752063 | Ilmu Hukum UNLAM 24.75 
662153 | Ilmu Komunikasi | Komunikasi UNDANA 21.33 7521961 mu Komunikasi UNLAM 2467 


662145 Sosiologi | UNDANA 2111 
752071 a. UNLAM 24.04 
SATOI a aka UNDANA 13.94 Pend. Pancasila & 
752025 UNLAM 23:35 
Pend. Pancasila & Sada pl 
SAk 5 UNDANA lag 752122 | Ilmu Pemerintahan UNLAM 23.35 
| 662056 | Pend. Geografi UNDANA 19.58 | 58 752114 | Ilmuministrasi Niaga UNLAM 22.60 


662064 | Pend. Sejarah UNDANA 19.58 Pend. Bahasa 
752041 | Sastra Indonesia & UNLAM 20.83 
662086 | Pend. Luar Sekolah UNDANA 19.33 Daerah 


imbi Ilmu Administrasi 
662072 | Bimbingan UNDANA 19.07 752106 | | UNLAM 19.00 
Konseling egara 
732031 Pend. Bahasa UNPAR 2213 752011 | Pend. Sejarah UNLAM Ee 33 


Inggris 


Pend. Bahasa 
Pend. Guru Sekolah 772132 UNMUL 26.06 
ggris 
732053 Dasar (PGSD) UNPAR 2145 45 
772035 UNMUL 25.40 
732142 | Administrasi Negara UNPAR 21.23 
772013 UNMUL | 2405 
Pend. Bahasa 


PT Sastra Indonesia & 21.15 772116 | Pend. Ekonomi UNMUL | 24.05 | 
Daerah Tar 
mu hubungan 


732164 Teknologi UNPAR 19.97 772184 | Ilmu Hukum UNMUL 22:93 
Pendidikan = 
onomi 

732134 | Sosiologi UNPAR 19.70 SE Pembangunan UNMUL 22.92 


732112 | Manajemen UNPAR 19.50 772043 aa C UNMUL 22 92 
Administrasi 
(| endidikan UNPAR 19.33 772081 | Ilmu Komunikasi UNMUL EJ 67 


Pend. Jasmani dan limu Administrasi 
732061 Olahraga (PJO) UNPAR 19.13 772095 UNMUL 22.67 


Pend. Bahasa Pend. Guru Pend 
652055 | Sastra Indonesia & UNRAM 22.67 a Anak Usia Dini EE G 


662094 


SBMPTN 
/ 1 4 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


772051 | Ilmu Pemerintahan UNMUL 22.62 802323 Pend. Administrasi UNM 19.50 
Pend. Bahasa & Niaga 

|) Sastra Indonesia UNMO com Pend. Kepalatii 

Paige) Bimbingan dan UNMUL 21.33 | 
Konseling 802094 | Pend. Luar Biasa 19.12 


tee Pend. Guru Sekolah UNMUL 21.14 802294 | Pend. IPS/Terpadu 19.00 
Pend. Guru Sekolah 
Pend. Anak Usia Pend. Guru Sekolah 
772192 | Psikologi UNMUL 20.17 Pend. 
802026 | Kesejahteraan UNM 18.16 
772213 | Sastra Inggris UNMUL 20.00 Keluarga 
Pend. Jasmani & Pend. Guru Sekolah 
772154 UNMUL 19.69 
772065 | Ilmu Sosiatri UNMUL 1817 802086 | Pend. Luar Sekolah 17.74 
772205 | Sastra Indonesia UNMUL 18.00 Pend. Bahasa 


| | 802101 | Sastra Indonesia & UNM 16.67 
802242 | Psikologi 31.33 Daerah 
802131 | Sastra Inggris 27.05 812213 nara dan Sastra UIN MAKASSAR 


Pend. Bahasa 
802115 ne 812095 | Ilmu Ekonomi UIN MAKASSAR 


802191 | Pend. Akuntansi 812081 UIN MAKASSAR 
802226 | Manajemen 25.66 812102 | Pend. Agama Islam| UIN MAKASSAR 


802064 24.32 812124 UIN MAKASSAR 


27.05 


21.33 
26.06 20.64 


20.34 


20.34 


24.31 
19:91 


802183 Pend. Administrasi ay ae 
Perkantoran 


812043 | Peradilan & UIN MAKASSAR 
Administrasi 


802056 23 99 Kekeluargaan 
Pendidikan s 


| Bienes) Pidana dan UIN MAKASSAR 
802212 | Pend. Sejarah 22.61 Ketatanegaraan 
802012 | Pend. Geografi 59 60 812116 | Pend. Bahasa Arab | UIN MAKASSAR 
802123 | Sastra Indonesia 21 86 812295 | Pendidikan Guru MI| UIN MAKASSAR 


Perbandingan 
302175 | Pend. Pancasila & UNM 21 86 812073 UIN MAKASSAR 
Kewarganegaraan 
802264 Pend. Guru Pend. 21.44 812021 | Jurnalistik UIN MAKASSAR 
Anak Usia Dini 
Bimbi 812192 | Ilmu Politik UIN MAKASSAR 
eta Bimbingan dan UNM 21.21 
Konseling 812235 | Ilmu Perpustakaan UIN MAKASSAR 


802204 | Pend. Koperasi 21.14 812013 | Ilmu Hukum UIN MAKASSAR 
802234 2065 | [612184] Tafsir Hadits | UIN MAKASSAR 


Pend. Jasmani, | 
UNM 20.17 a JIN NIA AAA 


802034 | Kesehatan, & 18.98 


Rekreasi 812132 Bam Ma tea UIN MAKASSAR | 18.76 
802301 | Administrasi Negara) = UNM 19.83 


Send. Bahasa 812281 | Ilmu Komunikasi UIN MAKASSAR 18.40 
802145 J | UNM 19.68 
erman 812051 | Ekonomi Islam UIN MAKASSAR 18.33 


Pend. Ek i 


SBMPTN / 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


19:91 


19.01 


19.54 


19.53 
19.52 
19.52 
19.33 


18.99 


329111 | "mu Hubungan UNHAS 30.29 832126 | Ilmu Komunikasi UNTAD 18.20 
Internasional 
Pend Bhs. 
222022 UNHAS 29. 2067 | 832015 | Indonesia & Sastra UNTAD 18.00 
822074 | Ilmu Komunikasi UNHAS 29.01 PAN 
| 832091 untad | 1776 
822163 | Sastra Inggris UNHAS 28.57 
832164 | Ilmu Hukum UNTAD A77 76 
822103 | Ilmu Pemerintahan UNHAS 27.43 


Pend. Bahasa 
822193 | Sastra Jepang UNHAS 27.17 Da Wa ama siak 
Ta u E 
E ou Adminisirasi UNHAS 26.84 842052 
9 842076 | Ilmu Komunikasi UNHALU 23.32 
822036 | Ilmu Hukum UNHAS 26.00 
ER o E 
Ekonomi 
as Maba 2583 | | 842084 | Ilmu Hukum UNHALU | 2255 


822044 | Ilmu Politik UNHAS 25.38 
A Pend. Bahasa & UNHALU 22.10 
gy Indonesia 
= UNHAS | 2289 
842105 | | Pend. Ekonomi | Ekonomi UNHALU 21.83 
822133 | Sastra Indonesia UNHAS 22.57 
Ilmu Administrasi 
822066 | Ilmu Sejarah UNHAS 22.56 sana UNHALU 21.44 
822052 | Antropologi Sosial UNHAS 21.84 342016 | Ekonomi UNHALU 20.39 
Pembangunan | 
822185 | Arkeologi UNHAS 21.36 
842092 | Pend. Sejarah UNHALU 19.94 
Sastra Asia Barat/ 
822155 Fund UNHAS 20.69 Pend. Guru Sekolah 
Arab 
222155 842151 Dasar (PGSD) UNHALU 19.63 
Sastra Perancis/ 
E ag Sasira Daerah UNHAS 19.08 | | 842113 | Pend Pancasila & UNHALU 19.61 
Bugis Makassar Kewarganegaraan 
832156 UNTAD 24.30 Pend. Jasmani, 
842121 | Kesehatan & UNHALU 19.60 
832142 UNTAD 22.65 Rekreasi 


Pend. Guru Pend. 
832075 peng Usia Dini UNTAD 20.76 842062 | Antropologi Sosial UNHALU 18.13 
832045 | Pend. | Pend. Sejarah | UNTAD 20.00 852085 koy Anak Usia eae 


832172 | Pend Jasmani, UNTAD 19.67 852136 | Ilmu Hukum 2417 
Kshtan, & Rekreasi 
832061 Bam Guru Sekolah UNTAD 19.50 a 
Ilmu Pemerintahan UNTAD 19.16 nggris 
Pend. Guru Sekolah 


832134 | Ekonomi UNTAD 19.15 852033 | Pend. Ekonomi ne 21.36 
da "Pss 
Pend. Bahasa & 
832031 Kewarganegaraan UNTAD KI 83 Sastra Indonesia 


Manajemen 
832023 fener gaa UNTAD 18.50 ee) Pendidikan 
Pend. Bimbingan ce ida a ea SN Aa 
832053 : 4 UNTAD 18.33 
Ilmu Administrasi =a 


SBMPTN 
71 6 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


852114 | Pend. Luar Sekolah] unG | 19.17 872021 UNSRAT 22.65 
852093 | Pend. Sendratasik rand Soranei 19.08 872124 | Sastra Indonesia UNSRAT 22.14 


a | me Dos 
SENEE 
an 

Pend. Jasmani, 

Rekreasi | 


872102 Ilmu Perpustakaan UNSRAT 19. 1915 | 
Pend. 
862012 | Kesejahteraan UNIMA 20.72 872013 Ekonomi UNSRAT 18.20 
Keluarga E 
862131 | Pend. Geografi UNIMA 20.71 872073 mu Politik Politik UNSRAT 18.19 
Ilmuministrasi 
862175 UNIMA 20.00 872154 | Ilmu Sejarah UNSRAT | tee | 12 
Manajemen 
87/2162 | Antropologi Sosial UNSRAT 17.75 
862064 a Bahasa UNIMA 19.96 
si 872095 | Ilmu Komunikasi UNSRAT 16.67 
862123 | Pend. Sejarah UNIMA 19.66 [932075 eae 2202 = 
862161 | Pend. Ekonomi UNIMA 19.65 
RAN Pend. Bahasa UNPATTI 23.36 
862204 | Pend. Luar Sekolah UNIMA 19.65 = 
862242 | Pend. Agama Hindu UNIMA 19.65 932015 | ee SHESI, ga i 
862056 | Bahasa Inggris UNIMA 19.63 932053 | AU, (21.89 | 93 


Pend. Bahasa Pend. Pancasila & 
SEET - A von BB 
362234 Pend. Guru Sekolah UNIMA 19.63 932031 | Ilmu Pemerintahan UNPATTI 21.88 
Dasar (PGSD) 932083. 
932083 | Pend. Sejarah UNPATTI 21.88 
862072 Da Bahasa UNIMA 19.62 
CHNAN 932104 | Pend. Ekonomi UNPATTI 21.45 
862034 | Bahasa Indonesia UNIMA 19.50 ; 
862034 | 932061 ae UNPATTI 21.33 
seiles aoa oe — Pend. Bahasa & 
g 932126 UNPATTI 21.23 
Band Bahasa Sastra Indonesia 
era Indonesia oe EN au Administrasi Negaral UNPATTI | UNPATTI 
862101 | Pend. Seni Rupa UNIMA | 19.09 | 09 932091 | Pend. Geografi UNPATTI | 20.44 | | 20.44 | 


862145 | Administrasi Negara UNIMA 19.00 932186 Pend. Guru Sekolah UNPATTI 20.44 
Dasar (PGSD) 
862191 | Pend. Olahraga UNIMA 19.00 
Psikologi 
UNPATTI 20:33 


862042 Pend. Bahasa UNIMA 18.17 932164 | Pendidikan & 
Inggris Bimbingan 

P Pend, Seni Drama, UNIMA 18.14 932045 | Sosiologi UNPATTI 1999 99 
Tari, dan Musik 
Pend. P ‘la & Pend .Jasmani, 

pena Yna. Pancasila UNIMA 17.73 932156 | Kesehatan & UNPATTI 19.99 
Kewarganegaraan Rebas 


872035 UNSRAT 23.63 | 63 932172 Pend. Luar Sekolah UNPATTI 19.14 


SBMPTN / 1 / 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


aa 


Pend. Bahasa 
952093 : UNKHAIR 19.11 


Ekonomi 
942062 Da lacie 952055 | Sastra Indonesia UNKHAIR 18.16 
952041 | Ilmu Sejarah UNKHAIR 18.15 
942046 | Ilmu Hukum : 
: 952063 | Sastra Inggris UNKHAIR 18.15 
942135 | Pend. Sejarah ; 


Pend. Bahasa, 
Pend. Bahasa 952085 | Sastra Indonesia, & UNKHAIR 18.15 
942143 | Sastra Indonesia & : Daerah 
Daerah 
952114 | Pend. Geografi UNKHAIR 17.83 
Ekonomi 
g | 952071 UNKHAIR 17.74 
042076 | Kewarganegaraan | UNCEN | 
962012 Sa UNIPA 21.85 
942121 | Pend. Geografi UNCEN 19.93 oiupangunan 
Bahasa dan Sastra 
942032 | Antropologi Sosial UNCEN 19.57 =) inggris UNIPA 19.67 


Pend. Jasmani, 
942113 | Kesehatan, & UNCEN 19.57 
Rekreasi 


SBMPTN 
/ 1 8 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


DAFTAR 
PUSTAKA Mn 


Abdillah, Arfan. 2010. Sukses Menghadapi tes Gambar. Jakarta: Tangga Pustaka. 

Charles Forster dan Mike Wilson. 2009. GMAT Review, 12th Edition. New Jersey: Wiley 
Publishing, Inc. 

Christopher Black dan Mark Anestis. 2011. SAT 2011 Edition. New Jersey: McGraw-Hil''s. 

Halim, Sahda. 2010. Drilling Semua Jenis Soal Tes CPNS, TPA, TBS, TKU, TSK, Psikotes, Tes 
Bahasa Inggris. Yogyakarta: Pustaka Widyatama. 

James Hasik, Stacey Rudnick, dan Ryan Hackney. 2011. GMAT 2011 Edition. New Jersey: 
McGraw-Hill’s. 

Jerry Bobrow dan Ed Kohn, M.S. 2010. Math Review for Standardized Tests, 2nd Edition. New 
Jersey: Wiley Publishing, Inc 

LearningExpress. 2003. Math Review for Practicing to Take The GRE. New York: 
LearningExpress, LLC. 

LearningExpress. 2011. Practice Book for The Paper-based GRE, Educational Testing Service 
United States and other countries 

LearningExpress. 2001. Mechanical and Spatial Aptitude. New York: LearningExpress, LLC. 

Lusi Susilawati dan Nurul Hudha. 2009. Bahasa Inggris UMPTN. Surakarta: Tim Presiden 
Eduka. 

Michelle Rose Gilman, Veronica Saydak, dan Suzee Vik. 2007. The GRE Test For Dummies, 
6th Edition. New Jersey: Wiley Publishing, Inc. 

Mike Bryon. 2008. Ultimate Psychometric Tests. London: British Library Cataloguing-in- 
Publication Data. 

Nurul Hudha, Ikhwan S.N., dan Siswi Yuni P. 2009. Pola Soal IPA Pegawai Negeri dan BUMN. 
Surabaya: Lingua Kata. 

Paul Newton and Helen Bristoll. 2009. Spatial Ability-Practice Test 1. New York: Psychometric 
Success 

Philip Carter and Ken Russell. 2002. More IQ Testing: 250 New Ways to Release Your IQ 
Potential. New Jersey: John Wiley & Sons, Ltd. 

Philip Carter. 2008. Advanced IQ Tests: The Toughest Practice Questions to Test Your Lateral 
Thinking, Problem Solving, and Reasoning Skills. London: Kogan Page. 


SBMPTN 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi. negeri f ] 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi Agel 1 


Prasetyono, Dwi Sunar. Buku Lengkap Tes Bakat Skolastik (TBS). 2010. Yogyakarta: Power 
Books (Ihdina) 

Sulistyowati, Endang, Dra., M.Si. 2006. Tes Potensi Akademik (TPA). Yogyakarta: C.V. Andi 
Offset. 


Sutanto, M, Dra. 2009. Super Tes. Yogyakarta : Gradien Mediatama. 
Tim BBM. 2015. Big Book Matematika SMA Kelas 1, 2, & 3. Jakarta: Cmedia. 
Tim Guru Eduka. 2014. Fresh Update Mega Bank Soal Matematika SMA Kelas 1, 2, & 3. 


Jakarta: Cmedia. 
Tim Master Eduka. 2011. Membongkar Rahasia Lolos STAN, Surabaya: Genta Prodaction. 
Tim Presiden Eduka. 2011. Pasti Bisa Lolos TPA Masuk SMA, Jakarta: Cmedia. 
Tim Presiden Eduka. 2011. Pasti Bisa Lolos TPA Pascasarjana, Jakarta: Cmedia. 
Tim Presiden Eduka. 2011. Pasti Bisa Lolos TPA SNMPTN, Jakarta: Cmedia. 
Tim Psikologi. 2010. Mengatasi Kesulitan-kesulitan Materi Psikotes Gambar. Yogyakarta : DIVA 
Press. 
Tim Solusi Cerdas. 2013. Bank Soal dan Problem Set SBMPTN. Yogyakarta: Intersolusipresindo. 
Tim Zero Eduka. 2014. Detik-Detik Fokus Menghadapi SBMPTN Soshum 2015. Jakarta: 
Cmedia. 


www.usm.itb.ac.id 
www.simak.ui.ac.id 
www.um.ugm.ac.id 
www.smup.unpad.ac.id 
www.um.undip.ac.id 
www.selma.ub.ac.id 
www.pmdk.unair.ac.id 
www.penerimaan.spmb.or.id 
www.sbmptn.or.id 


SBMPTN 
12 0 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


TENTANG 
PENULIS KA 


Dewi Rossalia, M.Pd. 

Penulis lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 29 Desember 1982. Penulis 
menyelesaikan pendidikan S1 Fisika di Universitas Airlangga dan S2 Pendidikan MIPA di 
Unindra. Saat ini, penulis aktif sebagai guru dan dosen. Penulis telah menghasilkan lebih 
dari 10 judul buku penunjang pelajaran dan masih aktif dalam penulisan buku di bidang 
pendidikan. 


Moch. Amin Mukhyiddin 

Penulis lahir di Sidoarjo, Jawa Timur pada tanggal 1 Agustus 1990. Penulis menyelesaikan 
pendidikan S1 Fisika di Universitas Airlangga pada tahun 2013. Semenjak masa kuliah, 
penulis yang hobi membaca ini aktif mengajar Fisika dan Matematika di beberapa lembaga 
bimbingan belajar dan SMA di Sidoarjo. Penulis telah menghasilkan beberapa buku 
penunjang pelajaran SMP hingga SMA serta Psikometri hingga TOEFL dan masih aktif 
dalam dunia penulisan sampai sekarang. 


Lusi Susilawati 

Penulis lahir di Sukabumi, 28 Oktober 1975. Penulis aktif sebagai tentor dan instruktur 
di beberapa lembaga pendidikan dan seorang dosen di sebuah universitas swasta. 
Tahun1995 ketika masih duduk di bangku kuliah tepatnya semester III ia memulai karirnya 
di dunia pendidikan dengan mengajar di beberapa bimbingan belajar. Gelar sarjana ia 
dapatkan pada tahun 1999. Tahun 2008 ia mulai tertarik untuk menekuni kajian terjemahan 
secara akademis dengan melanjutkan studinya di Program Pascasarjana Program Studi 
Linguistik Penerjemahan UNS. Pengalaman menulis diawali dengan menulis beberapa 
LKS tingkat SMP dan SMA yang sampai saat ini masih digunakan di beberapa sekolah 
favorit. Akhir-akhir ini dia mulai aktif menerjemahkan beberapa buku pelajaran sekolah di 
beberapa penerbit. 


SBMPTN 12 1 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Nurul Hudha 

Penulis lahir di Surakarta, 13 Februari 1977. Lulusan FMIPA Universitas Airlangga ini 
sedang dalam penyelesaian studi Doktoral di UNS. Sebagai salah satu staf direksi PT 
Presiden Eduka telah lebih 10 tahun bergelut di dunia Bimbingan Belajar berskala Nasional. 
Berbagai proses pembelajaran yang menitik beratkan konsep dasar dalam penyelesaian 
soal-soal sehingga siswa-siswanya dapat memahami dengan mudah telah diwujudkannya 
dalam berbagai buku pendamping pelajaran. 


Alvina Kusuma 

Penulis lahir di Jakarta, 20 Agustus 1988. Wanita lulusan Si di UNS dan S2 di UGM ini telah 
bergabung dengan Tim Presiden Eduka sejak 2008 dan ikut andil besar dalam riset yang 
menghasilkan lebih dari 10. 


Muh. Amien 

Penulis lahir di Surakarta, 2 Januari 1983. Sebagai salah satu staf direksi PT Presiden 
Eduka telah lebih 10 tahun bergelut di dunia Bimbingan Belajar berskala nasional. Berbagai 
proses pembelajaran yang menitik beratkan konsep dasar dalam penyelesaian soal-soal 
sehingga siswa- siswanya dapat memahami dengan mudah telah diwujudkannya dalam 
berbagai buku pendamping pelajaran. 


Adip M.S. 

Penulis adalah seorang pembelajar, pengajar di dunia pendidikan non formal, dan penulis 
yang lahir di Surakarta, 26 Juli 1988. Sarjana fisika yang lulus dari jurusan Fisika FMIPA UNS 
pada tahun 2012 yang aktif mengajar di bimbingan belajar dan menuangkan pemikirannya 
dalam penulisan buku. Berpegang pada prinsip bahwa siswa adalah keluarga yang perlu 
disentuh dan didekati selayaknya adik sendiri. 


Estiwi R.P. 

Penulis adalah eorang pengajar sekaligus pembelajar di dunia pendidikan nonformal sejak 
tahun 2003 dan penulis sejak tahun 2010 yang lahir di Magetan, 23 Juni 1983. Sarjana 
sastra lulusan dari jurusan SASTRA INGGRIS FSSR UNS pada tahun 2009 yang aktif 
mengajar di beberapa bimbingan belajar dan menulis buku. Bagi dia, siswa adalah partner 
sekaligus tempat belajar untuk mengembangkan diri. 


SBMPTN 
12 ) seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


Yuli Pratiwi 

Penulis adalah seorang pecinta matematika, lahir di Karanganyar, 2 Oktober 1987. Sebagai 
wujud kecintaanya terhadap matematika, sarjana lulusan Matematika FMIPA UNY tahun 
2010 ini terjun ke dunia pendidikan baik formal maupun nonformal. Dalam mengajar selalu 
menekankan anak didiknya tidak hanya memahami konsep dan rumus saja tapi harus 
banyak latihan soal. 


Triyani 

Penulis adalah seorang pengajar di salah satu sekolah di Surakarta. Lahir di Kota Klaten 
pada tanggal 15 Agustus 1977. Sarjana Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, 
Fakultas FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2000. Aktif juga mengajar di 
salah satu bimbingan belajar di Surakarta. Berusaha menjadi yang terbaik bagi pendidikan 
siswa dengan sepenuh hati dan keikhlasan. 


D. C. Ningsih, 

Sulung dari tiga bersaudara yang lahir di Purbalingga, 14 Juli 1991. Memperoleh gelar 
Sarjana Pendidikan (S.Pd.) dari FKIP UNS, Surakarta pada tahun 2013. Biologi merupakan 
bidang keilmuan yang digelutinya hingga saatini. Berprinsip bahwa pengalaman merupakan 
pelajaran yang paling berharga, penulis antusias dan bersemangat melakukan hal-hal baru 
untuk menambah keilmuannya. 


SBMPTN 12 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 


APPS TRY OUT UN 


Untuk download apps try out UN SMA penerbit 
cmedia, Anda dapat melakukan langkah-langkah 
sebagai berikut. 


1. Buka Google Play search “Tryout UN SMA" atau 
“Penerbit Cmedia” 7 

2. Klik Tryout UN SMA dari Penerbit Cmedia. 

3. Klik Install. 


TRY OUT 


TRYOUT CBT UN 
CBT UN | 


SMA 


SMA IPA 


SMA IPS 


www.penerbitcmedia.com 


"SMA PS 


MATEMATIKA IPA z BAHASA INDONESIA 


U N O | U N | 
1. Jika Teks berikut untuk soal nomor 1 dan | 
V2-V3 | 2, 

V2 4#V3 Bacalah dengan cermat! 

= a+b v6 dengan a dan b bilangan 

bulat, nilai a +b =.... ‘ Isu hidupnya lembaga bredel dalam 
A.-5 | legislasi pers nasional kembali 
B.-3 ji menghantui insan pers Indonesia. 
C.-2 | Beberapa kalangan mengaku telah 
D.2 € menerima draft perubahan UU Pers 
E3 yang di dalamnya konon antara lain 


memuat pengaturan mengenai 
bredel. Ketakutan akan kembalinya 
rezim otoriter yang menabuhkan 


f kritik dan membudayakan sensor, 
| pembungkaman, serta 
pembutatulian warga kembali 
menveritak Tidak heran warana 


HEED Sri 


= all 


APPS TRY OUT SBMPTN 


Untuk download apps try out SBMPTN penerbit 
cmedia, Anda dapat melakukan langkah-langkah 
sebagai berikut. 


1. Buka Google Play search “Tryout SBMPTN” atau 
“Penerbit Cmedia” 
Klik Tryout SBMPTN dari Penerbit Cmedia. 
Klik Install. 


en TRYOUT 


so" 


> g 
TRYOUT 
9SMDP.I.IN 


| 10 #4 V6 _ 
1. Jika — = a + bv6, maka 
10-4/6 
atb- 
O (A). 8 62 
© (B).7 
© (C). 6 
O (D). 5 
O (E). 4 


= == =a == - 


APPS TOEFL CMEDIA 


Untuk download apps toefl Cmedia, Anda dapat 
melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 


1. Buka Google Play search “TOEFL CMEDIA" 
atau “Penerbit Cmedia”. 

2. Klik link “https://play.google.com/store/ 

search?q=toefl%20cmedia&c=apps” 

Klik TOEFL CMEDIA dari Penerbit Cmedia. 

4. Klik Install. 


UJ 


PAN 
f 1 


ne Sa 
Big 


DIRECTIONS 

In Part A, you will hear short 

conversations between two people. 

After each conversation, you will 

hear a question about the 

conversation. The conversations and 

questions will not be repeated. After 2 1 1 
you hear a guestion, read the four 

possible answers in your test book 

and choose the best answer. 


© A. Spend more time working on 
calculus problems. 
© B. Talk to an advisor about 


dropping the course. 
AL Mari an tha nacceinnmoan tianth 5 


GEBYAR BEASISWA 
PENERBIT CMEDIA 


Demi mewujudkan kepedulian dan keikutsertaan dalam membangun bangsa 
melalui bidang pendidikan, Penerbit Cmedia mempersembahkan GEBYAR 
BEASISWA PENERBIT CMEDIA. Penerbit Cmedia akan menyalurkan beasiswa 
dengan total nilai 100 juta rupiah kepada siswa-siswi pilihan yang telah membeli 
buku-buku bertanda khusus yang diterbitkan oleh Penerbit Cmedia. 


Adapun persyaratan yang harus dipenuhi siswa-siswi dalam mengajukan 
beasiswa sebagai berikut: 

1. Struk/kuitansi pembelian buku Cmedia yang bertanda Gebyar Beasiswa Penerbit 
Cmedia 100 juta. 

Fotokopi nilai rapor semester terakhir. 

Mengisi formulir asli yang terdapat di dalam buku ini. 

Menulis "Kode: GBPC" di pojok kanan atas amplop. 


a a a 


Like fans page PenerbitCmedia dan add facebook Penerbit Cmedia sebagai 
teman. Bagikan info Gebyar Beasiswa Penerbit Cmedia 100 juta minimal ke sepuluh 
teman Anda. 

6. Follow @penerbitcmedia dan retweet info Gebyar Beasiswa Penerbit Cmedia 100 
juta. 


Dokumen persyaratan dikirim via pos ke alamat: 
Redaksi Penerbit Cmedia 
Pesona Khayangan Blok CN 9, 
Kec. Sukma jaya 
Kota Depok 16411 


Periode 1 
Untuk pengiriman sampai 15 Mei 2015, pengumuman 
beasiswa akan diumumkan tanggal 15 Juni 2015. 


Periode 2 
Untuk pengiriman sampai 15 November 2015, pengumuman 
beasiswa akan diumumkan tanggal 15 Desember 2015. 


Periode 3 
Untuk pengiriman sampai 15 Mei 2016, pengumuman 
beasiswa akan diumumkan tanggal 15 Juni 2016. 


Periode 4 
Untuk pengiriman sampai 15 November 2016, pengumuman 
beasiswa akan diumumkan tanggal 15 Desember 2016. 


Periode 5 
Untuk pengiriman sampai 15 Mei 2017, pengumuman 
beasiswa akan diumumkan tanggal 15 Juni 2017. 


Periode 6 
Untuk pengiriman sampai 15 November 2017, pengumuman 
beasiswa akan diumumkan tanggal 15 Desember 2017. 


Daftar penerima beasiswa akan diumumkan melalui website: 
www.penerbitcmedia.com 


Keputusan tim seleksi dari Penerbit Cmedia mengenai beasiswa tersebut 
bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 


Dokumen persyaratan dikirim via pos ke alamat: 
Redaksi Penerbit Cmedia 
Pesona Khayangan Blok CN 9, Kec. Sukma jaya 
Kota Depok 16411 


FORMULIR PENGAJUAN BEASISWA 
GEBYAR BEASISWA PENERBIT CMEDIA 


Nama Lengkap 
Tempat, Tanggal Lahir 
Jenis Kelamin 

Alamat Rumah 


Nomor Telepon 
Email 


Alamat Sosial Media 
Facebook 

Twitter 

Google + 


Nama Sekolah 
Alamat Sekolah 


Nomor Ipon Sekolah AAA ...........!............... 
Nomor Induk Siswa 
Kelas 

Pelajaran yang Disukai 
Hobi 

Buku Pelajaran Favorit 
Cita-cita 


Formulir pengajuan beasiswa ini diisi dengan sebenar-benarnya. 
Yang mengajukan beasiswa, 


cu ma maa ca ci ci ed ci ci ci ci cici c= 
cu ci ci ed cm ci ci ci cici ci ci cici 
cu ca ca ca ca ci ci ci ca ci ci M nasa ci ci 
cu cu ca cai ci ci ci ci ci ci ci ci ci c= 
cu ci ci ca cu ca ca cm ci cn ci ci ci cz 
cu ca ca ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci c= 
cu ca ca cici ci ci ci ci ci ci ci ci c= 
cu ca ca ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci c= 
ci ci ca ci cm ci ci ci ca cai ci ci ci c= 
cu ca ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci c= 
cu ca ca ci ci ci ci ci cm ca ci ci ci c= 
cu ca cui ci ci ci cm ci ci ci ci cn ci c= 
co ci ci ci ci cai cm ca ci ci ci ci ca c= 
cu ci ca ci ci ci ci ci cm ci cici ci c= 
cu ci ci ci ca ci ci ci om ci ci ca ci cz 
cu ci ca ci cm ci ci ci cm ci ci ci ci c= 
co ca ca ca om ca ci cm cn ci ci ci cm c= 
cu ci ca ci cm ci ci cm cica ca ca cai cz 
cu ca ca ca ca ca ca ci cai ci cici ci cz 
cu ca ca ca cm cm ci ci cm ca cici ci c= 
cu co ca ci ca ci ci em ci ci ci ci ca ci 
cu ci ca ca ca em ci ci ca ci ci ci ci c= 
ci ca ci ci ci ci ci ci ci cai ci ci ci c= 
cu ca nasa ca ci ci ci ci ci ci ci ci ci cz 
cu ca ca ca cu ci ca ci ci ci ci ci ci cz 


BIG BOOK 


EDISI LENGKAP 
SUSHUM 2016 


Untuk menghadapi SBMPTN diperlukan banyak belajar dan berlatih 
mengerjakan soal. Proses belajar dan berlatih akan membentuk daya 
pikir dan kemampuan menganalisis soal dengan sendirinya. Jika kedua 
hal tersebut telah didapatkan, siswa akan dapat mengerjakan soal-soal 
dengan solusi yang cepat dan tepat. 


Big Book SBMPTN Soshum 2016 hadir sebagai solusi tepat bagi siswa 
dalam proses belajar dan berlatih tersebut. Siswa akan mendapatkan: 


1. Informasi dan Strategi Sukses Lolos SBMPTN 2016 
IN 1 2. Ringkasan Materi Superlengkap Berdasarkan 
PLUS Statistik Soal Terupdate 
3. LIMA Paket Soal & Pembahasan SBMPTN Terkini 
4. LIMA Paket Prediksi & Pembahasan SBMPTN 2016 
Terakurat 
5, FREE Try Out Online di www.rajatryout.com 
6. FREE Apps Android “Try Out SBMPTN 2016” dan 
“TOEFL CMedia” 
7. FREE Desktop Software “SBMPTN 2016” 
8. FREE E-Book” TOEFL Masuk PTN” 
9. FREE Bank Soal SBMPTN Edisi 12 Tahun 
10.BONUS Beasiswa Ro100 Juta 


Semua dikupas secara detail dan mudah dipahami. Dengan 
keunggulan-keunggulan tersebut, buku ini akan menjadi bekal berharga 
bagi siswa dalam menghadapi SBMPTN Saintek 2016 agar dapat sukses lolos 
ke PTN terfavorit. Selamat belajar dan salam sukses! 


| a! ON ag r dp a 6 
media 


Redaksi: 

Pesona Khayangan Blok CN 9, 

Kota Depok 16411 

Faks. (021) 7707129 

Email: redaksi@penerbitcmedia.com PELAJARAN SMA 


Website: www.penerbitcmedia.com 


